


TAFSIR IBNU KASIR 
JUZ 1 
AL-FATIHAH - AL-BAOGARAH 


Judul Asli : 





Oleh: 
Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasygi 
Penerjemah : 
Bahrun Abu Bakar, L.C. 
Dibantu Oleh : 
H. Anwar Abu Bakar, L.C. 
Penyunting Isi : 
Drs. Ii Sufyana M. Bakri 
Penyunting Bahasa : 
Dra. Farika 
Gambar Sampul : 
Irfan 

Khat Arab : 

Drs. Zaimudin 

Pewajah : 
Noeng's 
Hak Terjemahan pada Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung 
Dilindungi Undang-Undang 
All Rights Reserved 
SBA.2000.438 


Cetakan Pertama : 2000 
Diterbitkan Oleh : 
Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung 
Anggota IKAPI No.025/IBA 
Dicetak Oleh: 
Percetakan Sinar Baru Algensindo Offset Bandung 


KATA PENGANTAR 
PENERBIT 


Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt., berkat Rahman 
dan Rahim-Nya kami dapat menyajikan terjemahan kitab Tafsir ibnu 
Kasir ke hadapan umat Islam. 

Tafsir ini sejak kehadirannya —yaitu abad pertama Hijriah— 
hingga sekarang amat populer di kalangan umat Islam. Keutamaan dan 
daya pikat tafsir ini di samping sarat dengan materi yang mendu-kung 
dan memperkuat keaktualan penafsirannya, juga dalam sistem 
pengambilan alasannya. 

Dalam menafsirkan suatu ayat, Ibnu Kasir terlcbih dahulu mcn-cari 
dan mengambil penjelasan dari ayat lain, apabila tidak didapat dari ayat 
itu, ia mengambil penjelasan dari hadis-hadis Nabi Saw. dan dari 
peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Saw. dan para sahabat 
yang ada hubungannya dengan maksud ayat yang bersangkut-an. 
Dengan demikian, berkat kedalaman ilmu dan keluasan wawasan 
berpikir, penyusun buku ini dapat mendekatkan umat Islam pada 
pe-mahaman yang dimaksud oleh ayat-ayat Al-Our'an. 

Kitab tafsir ini kami terjemahkan secara lengkap sesuai kitab 
as-linya dengan memakai gaya bahasa Indonesia, agar lebih 
komunikatif dan mudah dipahami. Mudah-mudahan dengan hadirnya 
terjemahan kitab ini dapat membantu dan memudahkan umat Islam 
dalam mem-pelajari kitab sucinya. 

Mengingat pembahasan tafsir ini sangat luas, maka dalam 
terje-mahannya kami bagi menjadi tiga puluh jilid. Dengan pembagian 
ini dimaksudkan pula agar harganya dapat terjangkau oleh para 
pembaca. 


Mudah-mudahan Allah Swt. memberkati usaha kami, dan 
dijadi-kannya sebagai amal saleh bagi pengarang, penerjemah, 


penerbit, dan semua pihak yang terlibat dalam menyebarluaskan ilmu 
ini. 


Wassalaam 


Penerbit 


Vii 


KATA PENGANTAR 
PENERJEMAH 


Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Our'an kepada 
hamba-Nya agar menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. 
Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada junjungan kita 
Mu-hammad ibnu Abdullah, yang diutus oleh Tuhannya sebagai saksi, 
pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan serta menyeru 
(ma-nusia) untuk menyembah Allah dengan seizin-Nya dan sebagai 
pelita yang menerangi. 

Penulis kitab tafsir ini adalah Imamul Jalil Al-Hafiz Imadud Din, 
Abul Fida Isma'il ibnu Amr ibnu Kasir ibnu Dau' ibnu Kasir ibnu Zar'i 
Al-Basri Ad-Dimasygi, seorang ulama figih mazhab Syafii. Be-liau 
tiba di Dimasyg pada usia tujuh tahun bersama saudara-saudara-nya 
sepeninggal ayahnya. 

Beliau mendengar dari Ibnusy Syahnah, Al-Amadi, Ibnu Asakir, 
dan ulama besar lainnya. Ia pun belajar pada Al-Mazi dan belajar ki-tab 
Tahiibul Kamal langsung darinya, dan akhirnya ia dipungut me-nantu 
oleh Al-Mazi. 

Dia belajar pula dari Ibnu Taimiyah dan mencintainya sehingga ia 
mendapat cobaan karena kecintaannya kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu 
Oadi Syahbah mengatakan di dalam kitab Tabagat-nya, Ibnu Kasir 
mempunyai hubungan khusus dengan Ibnu Taimiyah dan membela 
pendapatnya serta mengikuti banyak pendapatnya. Bahkan dia sering 
mengeluarkan fatwa berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah dalam 
ma-salah talak yang menyebabkan dia mendapat ujian dan disakiti 
kare-nanya. 

Ad-Daudi di dalam kitab Tabagalul Mufassirin mengatakan 
bah-wa Ibnu Kasir adalah seorang yang menjadi panutan bagi ulama 
dan ahli huffaz di masanya serta menjadi nara sumber bagi orang-orang 
yang menekuni bidang ilmu ma'ani dan alfaz. Ibnu Kasir pernah 
menjabat sebagai pemimpin majelis pengajan Ummu Saleh 
sepening-gal Az-Zahabi, dan sesudah kematian As-Subuki ia pun 
memimpin 


majelis pengajian hadis Al-Asyrafiyyah dalam waktu yang tidak la-ma, 
kemudian diambil alih oleh orang lain. 

Ibnu Kasir dilahirkan pada tahun 700 Hijriah atau lebih sedikit, 
dan meninggal dunia pada bulan Sya'ban tahun 774 Hijriah. Ia 
dike-bumikan di kuburan As-Sufiyyah di dekat makam gurunya (Ibnu 
Tai-miyah). Disebutkan bahwa di penghujung usianya Ibnu Kasir 
menga-lami kebutaan, semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya yang 
luas ke-padanya. 

Ibnu Kasir adalah seorang ulama yang berilmu tinggi dan 
mempunyai wawasan ilmiah yang cukup Iuas. Para ulama semasanya 
men-jadi saksi bagi keluasan dan kedalaman ilmu yang dimilikinya 
sebagai seorang narasumber, terlebih lagi khususnya dalam tafsir, 
hadis, dan sejarah (tarikh). Ibnu Hajar memberikan komentar tentang 
Ibnu Kasir, bahwa dia menekuni hadis secara mutahala 'ah mengenai 
semua ma-tan dan para perawinya. Ia juga menghimpun tafsir, dan 
mencoba menulis suatu karya tulis yang besar dalam masalah hukum, 
tetapi belum selesai. Dia menulis kitab tentang tarikh yang diberinya 
Judul Al-Bi-dayah wan Nihayah, menulis pula tentang Tabagatusy 
Syafi'iyyah serta mensyarahi kitab Al-Bukhari. 

Ibnu Hajar melanjutkan, bahwa Ibnu Kasir adalah seorang yang 
banyak hafalannya lagi suka berseloroh. Semua karya tulisnya di ma-sa 
hidupnya telah tersebar di berbagai negeri dan menjadi ilmu yang 
bermanfaat sesudah ia tiada. Metode yang ditempuhnya tidaklah 
se-perti layaknya metode yang dipakai oleh ulama hadis dalam meraih 
hadis-hadis peringkat atas dan penyeleksian antara yang berperingkat 
atas dan peringkat bawah serta hal-hal lainnya yang merupakan bagi-an 
disiplin ilmu hadis. Akan tetapi, ia menempuh metode yang dipa-kai 
oleh ulama figih ahli hadis. Sekalipun demikian, ia sempat mem-buat 
ikhtisar kitab Ibnu Salah yang di dalamnya ia menyimpulkan ba-nyak 
hal yang berfaedah. 

Az-Zahabi di dalam kitab Al-Mu'jamul Mukhtas memberikan 
ko-mentarnya tentang Ibnu Kasir, bahwa dia adalah seorang yang 
berpre-dikat sebagai imam, mutfti, ahli hadis yang cemerlang, ahli figih 
yang jeli, ahli hadis yang mendalam, ahli tafsir, dan ahli nukil. Dia 
mem-punyai banyak karya tulis yang berfaedah. 


Penulis kitab Syazaratuz Zahab mengatakan, Ibnu Kasir adalah 
scorang ulama yang banyak hafalannya, jarang lupa, lagi mempunyai 
pemahaman yang baik. 

Ibnu Habib telah mengatakan sehubungan dengan Ibnu Kasir, 
bahwa dia adalah pemimpin ahli takwil, mendengar, menghimpun, dan 
menulis, menggetarkan telinga-telinga dcngan fatwanya yang jeli, 
mengcmukakan hadis dan banyak memberikan faedah. Karya tulis dan 
fatwanya mcnycbar ke scluruh ncgeri, terkenal sebagai ahli hafal-an 
dan tulisan, dan kepiawaian bcrada di tangannya dalam masalah tarikh, 
hadis, scrta tafsir di masanya. 

Salah seorang muridnya yang bcrnama Ibnu Hija mengatakan 
bahwa dia adalah orang yang paling banyak menghafal matan-matan 
hadis yang pernah dijumpainya, orang yang paling mcngcnal tcntang 
hadis-hadis yang daif juga paling mengcnal para pcrawinya. Dia 
me-ngetahui hadis yang sahih dan hadis yang tidak sahih, semua teman 
dan gurunya mengakui kcahlian Ibnu Kasir dalam hal tersebut. Ibnu 
Hija mengatakan bahwa scmakin banyak ia pergi kepadanya, scmakin 
banyak pula faedah yang ia pctik darinya. 

Sccara garis besar dapat dikatakan bahwa pcngctahuan Ibnu Kasir 
akan tampak jclas dan gamblang bagi orang yang membaca kitab tafsir 
dan kitab tarikhnya. Kcdua kitabnya itu merupakan karya tulis yang 
paling baik dan suatu karya terbaik yang disuguhkan buat scmua orang. 

Tafsir Ibnu Kasir merupakan kitab tafsir yang paling tcrkcnal yang 
bersubjekkan tafsir ma'sur. Dalam subjck ini kitab tafsimya me-rupakan 
kitab nomor dua sctelah tafsir Ibnu Jarir. Dalam karya tulis-nya kali ini 
Ibnu Kasir menitikbcratkan kcpada riwayat yang bcrsum-bcr dari ahli 
tafsir ulama Salaf. Untuk itu ia menafsirkan Kalamullah dcngan 
hadis-hadis dan asar-asar yang disandarkan kcpada para pemiliknya, 
discrtai penilaian yang dipcrlukan menyangkut prcdikat daif dan sahih 
pcrawinya. Pada mulanya kitab Ibnu Kasir ini diterbitkan bersama 
menjadi satu dengan kitab Ma'alimut Tafsir karya tulis Al-Bagawi, 
kemudian pada akhirnya diterbitkan secara terpisah menjadi empat jilid 
yang tcbal-tcbal. 

Metode yang ditcmpuh olch Ibnu Kasir dalam kitab tafsirnya 
mempunyai ciri khas tersendiri. Pada mulanya dia mcngctcngahkan 


ayat, lalu mcnafsirkannya dengan ungkapan yang mudah dan ringkas. 
Jika memungkinkan baginya mempergclas ayat tersebut dengan ayat 
lain, maka dia mengctengahkannya, lalu melakukan perbandingan di 
antara kedua ayat yang bersangkutan sehingga maknanya jelas dan 
pengertian yang dimaksud menjadi gamblang. Dalam penjabarannya 
dia sangat menekankan tafsir cara ini yang mereka sebut dengan isti-lah 
'tafsir Al-Our'an dengan Al-Our'an'. Kitab tafsir Ibnu Kasir ini termasuk 
tafsir yang paling banyak mengcmukakan ayat-ayat yang saling 
berkaitan dalam satu makna di antara kitab-kitab tafsir lainnya yang 
dikenal. 

Sctelah selesai dari tafsir ayat dcngan ayat, maka mulailah 1a 
mengemukakan hadis-hadis yang berpredikat marfu' yang ada 
kaitan-nya dcngan makna ayat, lalu ia menjclaskan hadis yang dapat 
dijadi-kan scbagai hujah dan hadis yang tidak dapat dipakai hujah di 
antara hadis-hadis yang dikcmukakannya itu. Kemudian 1a 
mengiringinya dengan mcngcmukakan berbagai pendapat tentang ayat 
tersebut dari para sahabat, para tabi'in, dan ulama Salaf yang sesudah 
mereka. 

Di antara pcndapat-pcndapat tersebut dilakukan pentarjihan 
oleh-nya antara yang satu dcngan yang lainnya, dan mecn-daif-km 
sebagian riwayat serta mcn-shahih-kan sebagian yang lainnya, ia juga 
menilai adil sebagian para perawi dan mcn-dhaif-kan sebagian yang 
lainnya. Hal ini tiada lain berkat penguasaannya terhadap berbagai ilmu 
hadis dan keadaan para pcrawinya. 

Sering kita jumpai Ibnu Kasir menukil dari tafsir Ibnu Jarir, Ibnu 
Abu Hatim, tafsir Ibnu Atiyyah, dan lain-lainnya dari ulama yang 
sebclumnya. 

Termasuk di antara keistimewaan tafsir Ibnu Kasir ialah dia 
mcmpcringatkan akan adanya kisah-kisah israiliyat yang mungkar di 
dalam kitab tafsir ma'sur. la pun mcmperingatkan pembacanya agar 
bersikap waspada tcrhadap kisah seperti itu sccara global, adakalanya 
pula menunjuknya dcngan jclas dan menerangkan sebagian dari hal-hal 
mungkar yang terkandung di dalamnya. 

Scbagai contoh dapat dikcmukakan di sini bahwa ia mengatakan 
schubungan dengan tafsir surat Al-Bagarah ayat 67 dan ayat-ayat yang 
scsudahnya, yaitu firman-Nya: 


Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi 
betina. (Al-Bagarah: 67), hingga akhir kisah ini. 


Kita jumpai Ibnu Kasir mengetcngahkan kepada kita suatu kisah yang 
cukup panjang lagi aneh, menerangkan tcntang pencarian mcreka 
ter-hadap sapi yang tcrtentu dan keberadaan sapi itu di tangan seorang 
le-laki Bani Israil yang sangat berbakti kepada orang tuanya, hingga 
akhir kisah. Lalu Ibnu Kasir meriwayatkan scmua pendapat yang 
me-nanggapi hal ini dari sebagian ulama Salaf. Setelah itu ia 
mengatakan, yang teksnya berbunyi seperti berikut, "Riwayat-riwayat 
ini bersum-ber dari Ubaidah, Abul Aliyah, As-Saddi, dan lain-lainnya 
mcngan-dung perbcdaan pendapat. Tetapi makna lahiriahnya 
menunjukkan bahwa kisah-kisah tcrscbut diambil dari kitab-kitab kaum 
Bani Israil, dan termasuk katcgori kisah yang bolch dinukil: tctapi tidak 
bolch di-benarkan, tidak bolch pula didustakan. Karcna itu, tidak dapat 
dijadi-kan pegangan terkecuali apa yang sclaras dcngan kcbcnaran yang 
ada pada kita. Hanya Allah-lah yang Maha Mengetahui." 

Dalam tafsir permulaan surat Oaf, dia menyinggung tcntang makna 
huruf ini. Untuk itu ia mengatakan, tclah diriwayatkan dari se-bagian 
ulama Salaf yang tclah mengatakan bahwa Oaf adalah nama sebuah 
bukit yang mcngclilingi semua penjuru bumi ini, dikcnal de-ngan nama 
Gunung Oaf. Seakan-akan hal inn —hanya Allah Yang Maha 
Mengetahui— termasuk scbagian dari dongcngan kaum Bani Israil 
yang diambil dari mcrcka dalam kategori termasuk hal yang ti-dak 
bolch dibenarkan dan tidak bolch didustakan. 

Menuatt saya, kisah-kisah scpcrti ini dan yang scmisal mcrupa-kan 
buat-buatan dari scbagian orang-orang Zindig kaum Bani Israil yang 
tujuannya ialah menyesatkan mcreka dari agamanya. Scbagai-mana 
tclah tcrjadi pula hal yang scmisal di kalangan umat ini, pada-hal para 
ulama dan para huffaz scrta para imamnya cukup banyak, yaitu berupa 
hadis-hadis buatan yang disandarkan kcpada Nabi Saw. Hal ini muncul 
dalam tenggang masa yang tidak lama, maka terlcbih lagi dengan umat 
Bani Israil yang tclah terjadi tenggang masa yang cukup lama dengan 
nabi-nabi dan rasul-rasul mercka serta minimnya 


para huffaz yang handal di kalangan mcreka. Selain itu juga 
disebab-kan kebiasaan mereka meminum khamr, para ulamanya 
menyelewengkan kandungan kitab mereka dari tempat-tempatnya dan 
mengubah kitab-kitab serta ayat-ayat Allah yang diturunkan kcpada 
mereka. 

Sesungguhnya pentasyri' (Nabi) memperbolehkan mengambil 
ri-wayat dari mercka (Ahli Kitab). Hal ini disitir dari sabda beliau Saw. 
yang mengatakan: 


Berceritalah dari kaum Bani Israil, tidak ada dosa (bagi kalian). 


Dengan kata lain, yang dipcrbolehkan hanyalah menyangkut 
kisah-ki-sah yang rasional. Adapun kisah-kisah yang tidak rasional dan 
diduga keras kedustaannya, bukan termasuk hal yang diperbolchkan 
oleh ha-dis di atas, hanya Allah-lah Yang Maha Mengctahui. 

Ibnu Kasir scring pula menyinggung pcmbahasan figih dan 
me-ngetengahkan pendapat-pcndapat para ulamanya serta dalil-dalil 
yang dijadikan pegangan olch mereka. Hai ini dilakukannya manakala 
menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah hukum. 
Seba-gai contohnya ialah saat ia menafsirkan firman Allah Swit.: 


Barang siapa di antara kamu ada (di tempat tinggalnya) di bulan 
itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa 
sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah 
baginya berpuasa) sebanyak hari yang dilinggalkannya itu, pada 
hari yang tan. (Al-Bagarah: 185), hingga akhir ayat. 


Sesungguhnya dia menyebutkan empat masalah (pembahasan) yang 
berkaitan dengan makna ayat ini. Disebutkannyalah pendapat-pcndapat 
ulama mengenainya dan dalil-dalil yang dijadikan pegangan olch 
mereka. Hal yang semisal dapat kita jumpai pula dalam tafsir 
firman-Nya: 


Ke anna 


Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kcdua), 
maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin 
dengan suami yang lain. (Al-Bagarah: 230), hingga akhir ayat. 


Dia menyinggung persyaratan dalam nikah suami penghapus talak itu, 
juga menyebutkan tentang pendapat-pendapat ulama mengenainya serta 
dalil-dalil yang dijadikan pegangan oleh mereka. 

Demikianlah Ibnu Kasir mengetengahkan perbedaan pendapat di 
kalangan ulama figih dan mcnyelami mazhab-mazhab scrta dalil-dalil 
yang dijadikan pegangan oleh mereka, manakala membahas tentang 
ayat yang berkaitan dengan masalah hukum. Tetapi sekalipun 
demiki-an, ia mengambil cara yang pertengahan, singkat, dan tidak 
berlarut-larut, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan ulama 
frigih ahli tafsir dalam tulisan-tulisan mereka. 

Pada garis besamya tafsir Ibnu Kasir ini merupakan kitab tafsir 
ma'sur yang terbaik, yang hal ini diakui oleh sebagian ulama. antara 
lain Imam Suyuti di dalam kitab Tazkiratul Huffaz-nya dan Az-Zarga-ni 
di dalam kitab Syarah Al-Mawahib-nya. Keduanya mengatakan bahwa 
sesungguhnya tafsir Ibnu Kasir ini merupakan suatu karya tu-lis yang 
belum pernah ada karya tulis yang semisal menandinginya. 

Keterangan ini kami nukil dari kitab At-Tafsir wal Mufassirun 
karya tulis Dr. Muhammad Husain Az-Zahabi yang secara singkat dan 
jelas mengulas apa yang terkandung di dalam kitab tafsir Ibnu Kasir 
berikut metode dan biografinya. Mudah-mudahan pctikan ini dapat 
dijadikan penunjuk jalan bagi pcmbaca kitab tafsir ini yang te-lah 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sccara apa adanya. Dan 
semoga terjemahan ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman, 
yang pada akhirnya hanya kepada Allah jualah dimohonkan 
pcrto-longan dan taufik serta hidayah. 


Wassalaam 


Penerjemah 


PENDAHULUAN 


AT ter TAI 3 
D3 5 
Syekh Imam Al-Hafiz, Imaduddin Abul Fida Ismail ibnul Khatib Abu 
Hafs Umar ibnu Kasir —semoga Allah melimpahkan rahmat dan 
rida-Nya kepada dia— mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang te-lah 
membuka kitab-Nya dengan firman-Nya: 


Segala puji milik Allah Tuhan semesta alam, Maha Pemurah la-gi 
Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan.' (Al-Fatihah: 
2-4)" 


Allah Swt. berfirman: 


Segala puji milik Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya 
Al-Kitab (Al-Our'an) dan dia tidak mengadakan kebengkok-an di 
dalamnya, sebagai bimbingan yang lurus, untuk mempe-ringatkan 
akan siksaan yang pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira 
kepada orang-orang yang beriman, yang menger- 


jakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan 
yang baik, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. 
Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, 
"Allah mengambil seorang anak." Mereka sekali-kali tidak 
mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek 
moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari 
mulut me-reka, mereka tidak mengatakan (sesuatu) kecuali 
dusta. (Al-Kahfi: 1-5) 


Allah memulai penciptaan-Nya dengan pujian. Untuk itu, Dia 
berfirman: 


PETA laa KAYIE Dt Je si ak, Kama 
O Pang MANGA ca 3 
Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan 


mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang kafir 
mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka. (Al-An'am: 1) 


Allah mengakhiri penciptaan-Nya dengan pujian pula. Maka sesudah 
menceritakan tempat ahli surga dan tempat ahli neraka, Dia 
berfirman: 


Dan kamu akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di 
sekeliling 'Arsy bertasbih seraya memuji Tuhannya, dan diberi 
putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan 
diucapkan, "Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. 
(Az-Zumar: 15) 


Tafsir Ibnu Kasir 3 


Dan Dia-lah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) 
me-lainkan Dia, bagi-Nyalah segala puji di dunia dan di akhirat, 
dan bagi-Nyalah segala penentuan dan hanya kepada-Nyalah 
ka-mu sekalian dikembalikan. (Al-OGasas: 70) 


Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan 
apa yang ada di bumi dan bagi-Nya (pula) segala puji di akhirat. 
Dan Dia-lah Yang Mahabijaksana lagi Maha Mengetahui. (Saba: 
1) 
Hanya milik Allah-lah segala puji di dunia dan di akhirat, yakni da-lam 
semua yang telah diciptakan-Nya dan yang sedang diciptakan-Nya. 
Dia-lah Yang Maha Terpuji dalam semua itu, sebagaimana yang telah 
dikatakan oleh seseorang dalam salatnya, yaitu: 


“ Ki ” “ L- 
PT SAN LN AG 
5 Pi n » Ag “8 


Ya Allah, Tuhan kami, bagi-Mulah segala puji sepenuh langit, sepenuh 
bumi, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki sesudah bumi dan 
langit. 


Oleh sebab itu, Dia mengilhamkan kepada penduduk surga untuk 
ber-tasbih dan bertahmid kepada-Nya, sebagaimana mereka diberi 
ilham untuk bernapas. Dengan kata lain, mereka bertasbih dan 
bertahmid kepada-Nya sebanyak bilangan napas mereka, karena mereka 
merasa-kan kebesaran nikmat Allah yang terlimpah kepada mereka, 
kesem-purnaan kekuasaan-Nya, kebesaran pengaruh-Nya, dan 
anugerah-anu- 


4 Pendahuluan 


gerah-Nya yang terus-menerus serta kebaikan-Nya yang kekal 
terlim-pah kepada mereka, sebagaimana disebutkan di dalam 
firman-Nya: 


Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka 
ka-rena keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai-sungai di 
dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Doa mereka di 
dalamnya ialah, "Subhanakallahumma'" (Mahasuci Engkau, ya 
Allah) dan salam penghormatan mereka ialah "Salam." Dan 
pe-nutup doa mereka ialah, "Segala puji bagi Allah, Tuhan 
semesta alamr (Yunus: 9-10) 


Segala puji bagi Allah yang mengutus rasul-rasul-Nya dengan 
membawa berita gembira dan memberi peringatan supaya tidak ada 
alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutus-Nya 
rasul-rasul itu. Dia mengakhiri mereka (para rasul) dengan nabi yang 
ummi dari Arab, berasal dari Mekah, sebagai pemberi petunjuk ke jalan 
yang paling jelas. Allah telah mengutusnya kepada segenap 
makhluk-Nya dari kalangan umat manusia dan jin, mulai dari 
pengangkatannya seba-gai rasul hingga hari kiamat nanti, seperti yang 
disitir oleh firman-Nya: 


Tafsir 'bnu Kasir 5 


Katakanlah, "Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah 
kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan 
bumi, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang 
menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu sekalian 
kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman 
kepada Allah, dan kepada kalimal-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya), 
dan ikutilah dia supaya kalian mendapat petunjuk." (Al-A'aft: 158) 


Firman Allah Swt. dalam ayat lainnya: 


agar dengan dia (Al-Our'an) aku memberi peringatan kepada 
kalian dan kepada orang-orang yang sampai Al-Our'an 
(kepada-nya). (Al-An'am: 19) 


Barang siapa yang sampai kepadanya Al-Our'an, baik dia sebagai orang 
Arab ataupun orang Ajam, orang yang berkulit hitam ataupun merah, 
manusia ataupun jin, maka Al-Our'an itu merupakan peringatan 
baginya. Karena itu, di dalam firman-Nya disebutkan: 


Dan barang siapa di antara mereka dari kalangan golongan yang 
bersekutu kafir kepada Al-Ouran, maka nerakalah tempat yang 
diancamkan baginya. (Hud: 17) 


Barang siapa dari kalangan mereka yang telah kami sebut kafir (ingkar) 
kepada Al-Our'an, maka neraka adalah tempat yang diancamkan 
baginya berdasarkan nas dari Allah Swt. Pengertiannya sama dengan 
firman lainnya, yaitu: 


6 Pendahuluan 


Maka serahkanlah kepada-Ku orang-orang yang mendustakan 
perkataan ini (Al-Our'an). Nanti Kami akan menarik mereka 
dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang 
tidak mereka ketahui. (Al-Galam: 44) 


Rasulullah Saw. bersabda: 


En be 2 2 3 
HA FAN S2 
— pi 23 N A san Ai 
Aku diutus kepada kulit merah dan kulit hitam. 


Menurut Mujahid, makna yang dimaksud ialah umat manusia dan jin. 
Beliau diutus kepada dua jenis makhluk tersebut untuk menyampai-kan 
kepada mereka apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadanya dari 
Kitab Al-Our'an yang mulia ini, yang tidak datang kepadanya kebatilan 
—baik dari depan maupun dari belakangnya—, yang diturunkan dari 
Tuhan Yang Maha bijaksana lagi Maha Terpuji. 

Nabi Saw. telah memberitahukan kepada mereka di dalam 
Al-Our'an, bahwa Allah Swt. telah menganjurkan mereka untuk 
memahami Al-Our'an melalui firman-Nya: 


Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Our'anl Kalau 
kiranya Al-Our'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka 
menemukan banyak pertentangan di dalamnya. (An-Nisa: 82) 


Allah Swt. berfirman: 


Tafsir Ibnu Kasir 7 


Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh 
dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan 
supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. 
(Sad: 29) 


Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Our'an, atau kah 
hati mereka terkunci? (Muhammad: 24) 


Kewajiban yang terpikul di pundak para ulama ialah menyelidiki 
makna-makna Kalamullah dan menafsirkannya, menggali dari 
sumber-sumbernya — serta mempelajari hal tersebut dan 
mengajarkannya, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya: 


Dan (ingatlah) ketika Allah mengambil janji dari orang-orang 
yang telah diberi kitab (yaitu), "Hendaklah kamu sekalian 
menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu 
sekalian menyembunyikannya," lalu mereka melemparkan janji itu 
ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan 
harga yang sedikit. Amatlah buruknya tukaran yang mereka 
terima. (Ali Imran: 187) 


Allah Swt. berfirman pula: 


8 Pendahuluan 


Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan 
sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu 
tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan 
ber-kata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada 
mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan menyucikan 
mereka. Ba-gi mereka hanyalah azab yang pedih. (Ali Imran: 77) 


Allah Swt. mencela sikap kaum ahli kitab sebelum kita, karena mereka 
berpaling dari Kitabullah yang diturunkan kepada mereka, menge-jar 
keduniawian serta menghimpunnya, dan sibuk dengan semua hal yang 
sama sekali tidak ada kaitannya dengan apa yang diperintahkan oleh 
Allah Swt. melalui kitab-Nya. 

Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita kaum muslim 
meng-hentikan semua perbuatan yang menyebabkan mereka (kaum 
ahli ki-tab) dicela oleh Allah Swt., dan kita wajib pula mengerjakan 
hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Swt., yaitu mempelajari 
Kitabullah yang diturunkan kepada kita, mengajarkannya, 
memahaminya, dan memberikan pengertian tentangnya. 

Allah Swt. berfirman: 


Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman 
un-tuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran 
yang telah turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti 
orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al-Kitab 
kepada-nya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, 
lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka 


Tafsir Ibnu Kasir 9 


adalah orang-orang yang fasik. Ketahuilah oleh kamu sekalian, 
bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah 
mati-nya. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan kepada kamu 
sekali-an tanda-tanda kebesaran (Kami) supaya kalian 
memikirkannya. (Al-Hadld: 16-17) 


Allah Swt. menyebutkan ayat terakhir ini sebelum ayat pertama, un-tuk 
mengingatkan bahwa sebagaimana Allah Swt. menghidupkan bu-mi 
sesudah matinya, demikian pula cara Dia melunakkan hati dengan knan 
dan hidayah sesudah keras dan kesat karena pengaruh dosa dan 
maksiat. Hanya kepada Allah-lah memohon harapan dan bimbingan, 
semoga Dia melakukan hal tersebut kepada kita, sesungguhnya Dia 
Maha Pemurah lagi Mahamulia. 

Jika ada seseorang mengatakan, "Cara apakah yang paling baik 
untuk menafsirkan Al-Our'an?" Jawabannya, cara yang paling sahih 
jalah menafsirkan Al-Our'an dengan Al-Our'an lagi. Dengan kata lain, 
sesuatu yang disebutkan secara global dalam satu tempat adaka-lanya 
diketengahkan pada tempat yang lain dengan pembahasan yang terinci. 
Jika mengalami kesulitan dalam menafsirkannya dari Al-Our-'an lagi, 
hendaklah merujuk kepada sunnah, karena sunnah itu berke-dudukan 
sebagai penjelas dan penjabar Al-Our'an. Bahkan Imam Abu Abdullah, 
Muhammad ibnu Idris Asy-Syafii rahimahullah berkata bahwa setiap 
hukum yang diputuskan oleh Rasulullah Saw. berasal dari apa yang 
dipahaminya dari Al-Our'an. 

Allah Swt. berfirman: 


Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan 
membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia 
dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan jangan-lah 
kamu menjadi penantang (orang yang tak bersalah) karena 
(membela) orang-orang yang khianat. (An-Nisa: 105) 


10 Pendahuluan 


Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Our'an) ini, 
melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang 
mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi 
kaum yang beriman. (An-Nahl: 64) 


Dan Kami turunkan kepadamu Al-Our'an, agar kamu 
menerang-kan kepadu umat manusia apa yang telah diturunkan 
kepada me-reka dan supaya mereka memikirkan. (An-Nahl: 44) 


Karena itulah Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


Ingatlah, sesungguhnya aku telah diberi Al-Our'an dan hal yang 
semisal bersamanya. 


Makna yang dimaksud ialah sunnah. 

Sunnah pun diturunkan kepada Nabi Saw. melalui wahyu seperti 
Al-Our'an, hanya saja sunnah tidak dibaca sebagaimana Al-Our'an 
dibaca. Imam Syafii dan lain-laannya dari kalangan para imam 
me-nyimpulkan pendapat ini dari dalil yang cukup banyak, 
pembahasan-nya bukan dalam kitab ini. 

Maksud pembahasan ini ialah, dalam menafsirkan Al-Our'an kita 
dituntut mencarinya dari Al-Our'an juga. Jika tidak menjumpainya, 
maka dari sunnah, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah 
Saw. ketika Mu'az r.a. ke negeri Yaman, yaitu: "Dengan apakah ka-mu 
memutuskan hukum?" Mu'az menjawab, "Memakai Kitabullah." 
Beliau bertanya, "Jika kamu tidak menemukannya?" Mu'az menja-wab, 
"Memakai sunnah Rasulullah." Beliau bertanya lagi, "Jika kamu 


Tafsir Ibnu Kasir 11 


tidak menemukannya pula?" Mu'az menjawab, "Aku akan berijtihad 
dengan ra-yu-ka (pendapatku) sendiri." Perawi melanjutkan kisahnya, 
"Malca Rasulullah Saw. mengelus dadanya seraya bersabda, "Segala 
puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan 
Rasul-Nya untuk melakukan apa yang diridai oleh Rasulullah'." Hadis 
ini terdapat di dalam kitab Musnad dan kitab Sunnah dengan sanad 
jayyid, seperti yang ditetapkan dalam pembahasannya. 

Bermula dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika 
kita tidak menemukan tafsir di dalam Al-Our'an, tidak pula di dalam 
sunnah, maka kita harus merujuk kepada pendapat para sahabat. 
Me-reka lebih mengetahui hal tersebut karena mereka menyaksikan 
se-mua kejadian dan mengalami keadaan yang khusus bersama Nabi 
Saw. dengan bekal yang ada pada diri mereka, yaitu pemahaman 
yang sempurna, ilmu yang benar, dan amal yang saleh. Terlebih lagi 
para ulama dan para sahabat terkemuka, misalnya empat orang 
Khali-fah Rasyidin dan para imam yang mendapat petunjuk serta dapat 
dija-dikan sebagai rujukan, khususnya Abdullah ibnu Mas'ud r.a. 

Imam Abu Jafar ibnu Jarir mengatakan bahwa telah 
mencerita-kan kepada kami Abu Kuraib, Jabir ibnu Nuh, dan 
Al-A'masy, dari Abud Duha, dari Masrug yang menceritakan bahwa 
Abdullah —yakni Ibnu Mas'ud— pernah mengatakan, "Demi Tuhan 
yang tidak ada Tu-han selain Dia, tidak sekali-kali ada suatu ayat dari 
Kitabullah ditu-runkan kecuali aku mengetahui berkenaan dengan 
siapa ayat tersebut diturunkan dan di mana diturunkan. Seandainya 
aku mengetahui ada seseorang yang lebih alim tentang Kitabullah 
daripada diriku yang tempatnya dapat terjangkau oleh unta kendaraan, 
niscaya aku akan mendatanginya." 

Al-A'masy meriwayatkan pula dari Abu Wail, dari Ibnu Mas'ud 
yang pernah mengatakan, "Apabila seseorang di antara kami (para 
sa-habat) belajar menghafal sepuluh ayat, dia tidak berani 
melewatkan-nya sebelum mengetahui maknanya — dan 
mengamalkannya." 

Abu Abdur Rahman As-Sulami mengatakan, telah menceritakan 
kepada kami orang-orang yang mengajarkan Al-Our'an kepada kami, 
bahwa mereka belajar Al-Our'an langsung dari Nabi Saw. Apabila 
mereka belajar sepuluh ayat, mereka tidak berani melewatkannya se- 





12 Pendahuluan 


belum mengamalkan pengamalan yang terkandung di dalamnya. 
Ka-rena itu, mereka belajar Al-Our'an dan sekaligus mengamalkannya. 
Di antara mereka ialah Abdullah ibnu Abbas, saudara sepupu 
Ra-sulullah Saw., yang dijuluki sebagai juru terj'emah Al-Our'an berkat 
doa Rasulullah Saw. untuknya. Beliau Saw. pernah mendoakannya: 


Ya Allah, berilah dia pengertian dalam agama dan ajarkanlah 
kepadanya takwil (Al-Our'an). 


Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad 
ibnu Basysyar, Waki, dan Sufyan, dari Al-A'masy, dari Muslim 
— demikian menurutnya— bahwa Abdullah ibnu Mas'ud rhengatakan, 
"Sebaik-baik juru terjemah Al-Our'an ialah Ibnu Abbas." 

Kemudian Jarir meriwayatkannya pula dari Yahya ibnu Daud, dari 
Ishag Al-Azrag, dari Sufyan, dari Al-A'masy, dari Muslim ibnu Sabih, 
dari Abud Duha, dari Masrug, dari Ibnu Mas'ud r.a. yang me-ngatakan, 
"Sebaik-baik juru terjemah Al-Our'an adalah Ibnu Abbas." 

Selanjutnya Ibnu Jarir meriwayatkannya pula dari Bandar, dari 
Ja'far ibnu Aun, dari Al-A'masy dengan teks yang sama. Sanad riwa-yat 
ini sampai kepada Ibnu Mas'ud berpredikat sahih, mengingat Ibnu 
Mas'ud sendiri yang mengatakan ungkapan ini dari Ibnu Abbas r.a. 
Ibnu Mas'ud r.a. wafat pada tahun 32 Hijriah, menurut pendapat yang 
sahih, sedangkan Ibnu Abbas r.a. masih hidup sesudahnya selama 36 
tahun. Dengan demikian, dapat dibayangkan ilmu-ilmu yang 
diper-olehnya sesudah Ibnu Mas'ud r.a. meninggal dunia. 

Al-A'masy meriwayatkan dari Abu Wail, bahwa Khalifah Ali k.w. 
mengangkat Abdullah ibnu Abbas sebagai pejabat di musim haji, lalu 
Ibnu Abbas berkhotbah kepada para jamaah haji. Dalam khotbah-nya ia 
membaca surat Al-Bagarah, tetapi menurut riwayat lain adalah surat 
An-Nur, lalu dia menafsirkannya dengan penafsiran yang sean-dainya 
terdengar oleh orang-orang Romawi, Turki, dan Dailam, nis-caya 
mereka semuanya masuk Islam. 

Karena itu, kebanyakan riwayat yang dikemukakan oleh Ismail 
ibnu Abdur Rahman As-Saddiyyul Kabir di dalam kitab Tafsir-nya 


Tafsir Ibnu Kasir 13 


bersumber dari kedua orang tersebut, yakni Ibnu Mas'ud r.a. dan Ibnu 
Abbas r.a. Tetapi adakalanya As-Sadiyyul Kabir menukil dari para 
sahabat hal yang mereka ceritakan dari kisah-kisah ahli kitab yang 
di-perbolehkan oleh Rasulullah Saw., seperti yang diungkapkan 
melalui salah satu sabdanya: 


Sampaikanlah dariku, sekalipun hanya satu ayat. Dan 
bercerita-lah kalian dari kaum Bani Israil, tidak ada dosa (bagi 
kalian). Barang siapa berdusta terhadapku dengan sengaja, 
hendaklah ia bersiap-siap mengambil tempat duduknya di neraka. 
(Riwayat Bukhari melalui Abdullah ibnu Amr) 


Abdullah ibnu Amr r.a. pemah mendapat dua buah kitab dari kalang-an 
kaum ahli kitab sebagai hasil ganimah dalam Perang Yarmuk, dan dia 
sering bercerita dari kedua kitab tersebut berdalilkan izin yang dia 
pahami dari hadis ini. 

Akan tetapi, kisah israiliyat ini diceritakan hanya untuk kesaksi-an 
saja, bukan untuk dijadikan sandaran penguat hukum. Kisah is-railiyat 
terdiri atas tiga bagian: 

Pertama, apa yang kita ketahui kesahihannya melalui kitab yang 
ada di tangan kita (Al-Our'an), mengingat di dalam Al-Our'an 
diper-saksikan bahwa hal itu benar. Maka kelompok ini dikatakan 
sahih. 

Kedua, apa yang kita ketahui kedustaannya melalui apa yang ada 
di tangan kita karena bertentangan dengannya. 

Ketiga, apa yang tidak disebutkan di dalam Al-OGur'an. Dengan 
kata lain, bukan termasuk kelompok pertama, bukan pula termasuk 
kelompok kedua. Terhadap kelompok ini kita tidak usah percaya, ti-dak 
usah pula mendustakannya, tetapi boleh diceritakan karena alasan yang 
disebutkan di atas tadi. Hanya, kelompok ini kebanyakan tidak 
memberikan faedah yang bersangkutan dengan masalah agama. 


14 Pendahuluan 


Karena itu, ulama ahli kitab banyak berselisih pendapat mengenai 
masalah yang termasuk kelompok ketiga ini, dan disebutkan bahwa 
adanya perselisihan pendapat dari kalangan ahli tafsir disebabkan oleh 
hal tersebut. Misalnya mengenai apa yang mereka ketengahkan dalam 
masalah yang menyangkut nama-nama ashabul kahfi, warna anjing 
mereka, bilangan mereka, tongkat Nabi Musa terbuat dari pohon apa, 
nama-nama burung yang dihidupkan oleh Allah untuk Nabi Ibrahim, 
sebagian dari mereka ada yang menentukan jenis sapi betina yang 
di-gunakan untuk memukul si terbunuh (agar hidup kembali, di zaman 
Nabi Musa), jenis pohon yang digunakan oleh Allah Swt. untuk 
ber-firman kepada Nabi Musa, serta masalah-masalah lain yang tidak 
di-sebutkan dengan jelas di dalam Al-Our'an karena tidak ada faedah 
dalam menentukan penyebutannya yang berkaitan dengan orang-orang 
mukallaf dalam urusan agama dan keduniawian mereka. Akan tetapi, 
menukil adanya perselisihan pendapat dari mereka hukumnya boleh, 
seperti yang diterangkan di dalam firman Allah Swt.: 


Nanti (ada orang yang akan) mengatakan (jumlah mereka) ada-lah 
tiga orang, yang keempatnya adalah anjingnya. Dan (yang lain) 
mengatakan, "(Jumlah mereka) adalah lima orang, yang ke-enam 
adalah anjingnya," sebagai terkaan terhadap barang yang gaib. 
Dan (yang lain lagi) mengatakan, "(Jumlah mereka) tujuh orang, 
yang kedelapan adalah anjingnya." Katakanlah, "Tuhan kami 
lebih mengetahut jumlah mereka, tidak ada orang yang 
me-ngetahui (bilangan) mereka kecuali sedikit." Karena itu, 
jangan-lah kamu (Muhammad) bertengkar tentang hal mereka 
kecuali 


Tafsir Ibnu Kasir 15 


pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang 
mereka (pemuda-pemuda itu) kepada seorang pun di antara 
me-reka. (Al-Kahfi: 22) 


Ayat yang mulia ini mengandung etika dalam menanggapi masalah 
seperti ini dan mengajarkan kepada kita sikap yang sebaiknya 
dilaku-kan dalam menghadapinya. Allah Swt. menceritakan 
pendapat-penda-pat mereka yang terdiri atas tiga pendapat, kedua 
pendapat pertama dianggap lemah, tetapi Dia tidak menanggapi 
pendapat yang ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat yang 
ketiga ini benar, sebab se-andainya batil, niscaya Allah 
menyangkalnya, sebagaimana yang Dia lakukan terhadap kedua 
pendapat sebelumnya. Kemudian Allah mem-berikan petunjuk bahwa 
tidak ada faedahnya mengetahui bilangan mereka (pemuda-pemuda 
yang tinggal di gua tersebut). Untuk me-nanggapi masalah seperti ini 
Allah Swt. berfirman: 


Katakanlah, "Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka." 
(Al-Kahfi: 22) 


Sesungguhnya tidak ada yang mengetahui hal tersebut kecuali hanya 
sedikit, yaitu hanya orang-orang yang diperlihatkan oleh Allah Swt. hal 
tersebut. Maka ditegaskan oleh Allah Swt. melalui firman-Nya: 


Karena itu, janganlah kamu (Muhammad) bertengkar tentang hal 
mereka kecuali pertengkaran lahir saja. (Al-Kahfi: 22) 


Dengan kata lain, janganlah kamu menyusahkan dirimu untuk hal-hal 
yang tidak ada faedahnya, jangan pula kamu menanyakan kepada 
me-reka masalah tersebut, karena sesungguhnya mereka tidak 
mengetahui hal itu melainkan hanya terkaan terhadap barang yang gaib 
(tidak ke-lihatan). 

Hal ini merupakan metode yang paling baik untuk mengisahkan 
masalah yang diperselisihkan, yaitu hendaknya kita bersikap 
menam-pung semua pendapat yang dikemukakan dalam masalah yang 
dimak- 


16 Pendahuluan 


sud, tetapi hendaknya pula bersikap jeli dalam menilai pendapat yang 
sahih di antara semua pendapat yang dikemukakan, bersikap tegas 
terhadap pendapat yang batil, dan memperingatkan akibat dari 
perse-lisihan agar persengketaan tidak berkelanjutan dan tidak terjebak 
ke dalam perselisihan yang sama sekali tak berfaedah hingga banyak 
pe-kerjaan penting yang terbengkalai. 

Orang yang menceritakan suatu masalah yang diperselisihkan 
tanpa menampung semua pendapat pihak yang bersangkutan di 
da-lamnya, maka informasi yang dikemukakannya itu kurang lengkap, 
mengingat adakalanya pendapat yang benar berada pada pihak yang 
tidak disebutkannya. Atau dia menceritakan suatu perselisihan secara 
apa adanya tanpa menggarisbawahi pendapat yang benar di antara 
se-mua pendapat yang ada, maka informasi yang diajukannya terbilang 
kurang pula. Jika dia membenarkan pendapat yang keliru dengan 
se-ngaja, berarti dia melakukan suatu kedustaan secara sengaja. Atau 
Jji-ka dia tidak mengerti, berarti dia telah melakukan suatu kekeliruan. 
Demikian pula halnya orang yang melibatkan dirinya dalam suatu 
perselisihan tentang masalah yang sama sekali tidak berguna, atau dia 
menceritakan berbagai pendapat secara teks, padahal kesimpulan dari 
semua pendapat tersebut dapat diringkas menjadi satu atau dua 
pen-dapat, berarti dia menyia-nyiakan waktu yang berharga dan 
memper-banyak hal-hal yang tidak benar. Perihalnya sama dengan 
seseorang yang berdusta ditinjau dari sisi mana pun. Hanya kepada 
Allah jualah memohon taufik ke jalan yang benar. 

Jika kita tidak menemukan tafsir di dalam Al-Our'an, tidak pula di 
dalam sunnah serta riwayat dari kalangan para sahabat, hendaklah 
merujuk kepada pendapat para tabi'in, sebagaimana yang diajukan oleh 
kebanyakan para imam, antara lain Mujahid ibnu Jabar, karena 
sesungguhnya dia merupakan seorang pentolan dalam tafsir, menurut 
Muhammad ibnu Ishag. 

Muhammad ibnu Ishag mengatakan, telah menceritakan kepada 
kami Aban ibnu Saleh, dari Mujahid yang pemah berkata, "Aku 
per-nah memaparkan Al-Our'an kepada Ibnu Abbas sebanyak tiga kali 
bacaan, mulai dari pembukaan hingga khatam. Aku menghentikan 
ba-caanku pada tiap-tiap ayat dari Al-Our'an, lalu bertanya kepadanya 
mengenai penafsirannya." 


Tafsir Ibnu Kasir 17 


Ibnu Jarir mengatakan bahwa telah bercerita kepada kami Abu 
Kuraib dan Talg ibnu Ganam, dari Usman Al-Makki, dari Ibnu Abu 
Mulaikah yang pernah mengatakan, "Aku pernah melihat Mujahid 
bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai tafsir Al-Our'an, sedangkan 
Mujahid memegang mus-haf-nya," lalu Ibnu Abbas berkata 
kepada-nya, "Tulislah!", hingga Mujahid menanyakan kepadanya 
tentang taf-sir secara keseluruhan. Karena itu, Sufyan As-Sauri 
mengatakan, "Apabila datang kepadamu suatu tafsiran dari Mujahid, 
hal itu sudah cukup bagimu." 


Yang dapat dijadikan rujukan lagi ialah seperti Sa'id ibnu Jubair, 
Dcrimah maula Ibnu Abbas, Ata ibnu Abu Rabah, Al-Hasan Al-Basri, 
Masrug ibnul Ajda', Sa'id ibnul Musayyab, Abul Aliyah, Ar-Rabi' ibnu 
Anas, Oatadah, Dahhak ibnu Muzahim, dan lain-lainnya dari ka-langan 
para tabi'in dan para pengikut mereka. 

Manakala kita menyebutkan pendapat-pendapat mereka dalam 
suatu ayat, tampak sekilas dalam ungkapan mereka perbedaan yang 
oleh orang yang tidak mengerti akan diduga sebagai suatu 
perselisih-an, pada akhirnya dia menceritakannya dalam berbagai 
pendapat. Pa-dahal kenyataannya tidaklah demikian, karena di antara 
mereka ada seseorang yang mengungkapkan sesuatu melalui hal-hal 
yang ber-kaitan dengannya atau persamaannya saja. Di antara mereka 
ada yang me-nay-kan sesuatu masalah seperti apa adanya, tetapi pada 
keba-nyakan kasus sebenarnya pendapat mereka sama. Maka hal 
seperti ini harap diperhatikan oleh orang yang berakal cerdas, dan 
Allah-lah yang memberi petunjuk. 


Syu'bah ibnul Hajjaj dan lain-lainnya pernah mengatakan bahwa 
pendapat para tabi'in dalam masalah furu' (cabang) bukan merupakan 
suatu hujah, maka bagaimana pendapat mereka dalam tafsir dapat 
di-jadikan sebagai hujah? Dengan kata lain, pendapat mereka tidak 
dapat dijadikan sebagai hujah terhadap selain mereka yang berpendapat 
ber-beda, dan memang pendapat ini benar. Akan tetapi, jika mereka 
sepa-kat atas sesuatu hal, tidak diragukan lagi kesepakatan mereka itu 
me-rupakan suatu hujah. Jika mereka berselisih pendapat, maka 
pendapat sebagian dari mereka tidak dapat dijadikan sebagai hujah atas 
yang lainnya, tidak pula atas orang-orang sesudah mereka. Sebagai 
jalan 


18 Pendahuluan 


keluamya ialah merujuk kepada bahasa Al-Our'an, atau sunnah, atau 
bahasa Arab secara umum, atau pendapat para sahabat. 

Mengenai menafsirkan Al-Our'an berdasarkan rasio belaka, 
hu-kumnya haram menurut riwayat Muhammad ibnu Jarir. Dia 
mengata-kan bahwa telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu 
Basy-syar, Yahya ibnu Sa'id, Sufyan, dan telah menceritakan kepadaku 
Abdul A'la, yaitu Ibnu Amir As-Sa'labi, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu 
Abbas, dari Nabi Saw. yang bersabda: 


Barang siapa yang menafsirkan Al-Our'an dengan pendapatnya 
sendiri atau dengan apa yang tidak ia ketahui, maka hendaklah ia 
bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka. 


Demikianlah menurut yang diketengahkan oleh Imam Turmuzi dan 
Imam Nasai melalui berbagai jalur dari Sufyan As-Sauri. Hadis yang 
sama diriwayatkan pula oleh Imam Abu Daud, dari Musaddad, dari 
Abu Awanah, dari Abdul Ala secara marfu'. Imam Turmuzi 
menga-takan bahwa hadis ini hasan. Hal yang sama diriwayaucan pula 
oleh Ibnu Jarir, dari Yahya ibnu Talhah Al-Yarbu'r, dari Syarik, dari 
Ab-dul A'la secara marfu'. Tetapi hadis ini diriwayatkan pula oleh 
Mu-hammad ibnu Hummad ibnu Humaid, dari Al-Hakam ibnu Basyir, 
dari Amr ibnu Gais Al-Malai, dari Abdul A'la, dari Sa'id, dari Ibnu 
Abbas secara mauguf. Juga dari Muhammad ibnu Humaid, dari Jarir, 
dari Lais, dari Bakr, dari Said ibnu Jubair, dari ibnu Abbas, dianggap 
sebagai perkataaan Ibnu Abbas sendiri (maugut). 

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Abbas 
ibnu Abdul Azim Al-Anbari, Hayyan ibnu Hilal, Sahl (saudara Hazm), 
dan Abu Imran Al-Juni, dari Jundub, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: 


Barang siapa yang mengartikan Al-Our'an dengan pendapatnya 
sendiri, sesungguhnya dia telah keliru. 


Tafsir Ibnu Kasir 19 


Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Turmuzi, dan 
Imam Nasai, dari hadis Sahl ibnu Abu Hazm Al-Outaii. Imam 
Tur-muii mengatakan bahwa hadis ini berpredikat garib karena ada 
seba-gian ahlul 'ilmi membicarakan tentang diri Suhail. Menurut lafaz 
ha-dis lainnya —dari mereka juga— disebutkan seperti berikut 


Barang siapa yang mengartikan Kitabullah dengan pendapatnya 
sendiri dan ternyata benar, maka sesungguhnya dia keliru. 


Dengan kata lain, dia telah memaksakan diri melakukan hal yang tia-da 
pengetahuan baginya tentang hal itu, dan dia telah menempuh ja-lan 
selain dari apa yang diperintahkan kepadanya. Seandainya dia be-nar 
dalam mengupas makna sesuai dengan apa yang dimaksud, ia ma-sih 
tetap tergolong keliru karena jalur yang dilaluinya bukan yang 
se-mestinya. Perihalnya sama dengan orang yang memutuskan hukum 
di antara manusia tanpa pengetahuan, maka dia masuk neraka, sekalipun 
hukum yang diputuskannya sesuai dengan kebenaran yang dimaksud, 
hanya saja dosanya lebih ringan daripada dosa orang yang keliru. 

Allah Swt. menamakan orang-orang yang menuduh orang lain 
berbuat zina sebagai orang-orang pendusta, seperti yang disebutkan di 
dalam firman-Nya: 


Mengingat mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka 
itulah pada sisi Allah orang-orang yang berdusta. (An-Nur: 13) 


Orang yang menuduh berzina adalah pendusta, sekalipun dia menu-duh 
orang yang benar-benar berbuat zina, karena dia telah mencerita-kan 
hal yang tidak dihalalkan baginya mengemukakannya, sekalipun dia 
memang menceritakan apa yang dia ketahui dengan mata kepala 
sendiri, mengingat dia memaksakan diri melakukan hal yang tiada 
pe-ngetahuan baginya tentang hal itu. 

Segolongan ulama Salaf merasa keberatan menafsirkan sesuatu 
yang tiada pengetahuan bagi mereka tentang hal itu. Sehubungan de- 


20 Pendahuluan 


ngan hal ini Syu'bah telah meriwayatkan dari Sulaiman, dari 
Abdul-lah ibnu Murrah, dari Abu Ma-mar, bahwa Abu Bakar r.a. 
pernah mengatakan, "Bumi siapakah tempat aku berpijak, langit 
siapakah yang menaungiku jika aku mengatakan dalam Kitabullah 
hal-hal yang tidak aku ketahui?" 

Abu Ubad Al-Oasim ibnu Salam mengatakan, telah 
mencerita-kan kepada kami Muhammad ibnu Yazid, dari 
Al-Awwam ibnu Hausyah, dari Ibrahim At-Taimi, bahwa Abu Bakar 
r.a. pernah di-tanya mengenai makna firman-Nya: 


Cita 


Dan buah-buahan serta rumput-rumputan. (Abasa: 31) 


Abu Bakar menjawab, "Bumi siapakah tempat aku berpyjak, langit 
siapakah yang menaungiku jika aku mengatakan dalam Kitabullah 
hal-hal yang tidak kuketahui?" Asar ini berpredikat mungati'. 

Abu Ubaid mengatakan pula bahwa telah menceritakan kepada 
kami Yazid, dari Humaid, dari Anas, bahwa Khalifah Umar r.a. 
per-nah membacakan ayat berikut di atas mimbar: 


Dan buah-buahan 


serta rumput-rumputan. (Abasa: 31) 


Lalu '1a mengatakan, "Kalau buah-buahan inn kami 
telarrmengetahui-nya, tetapi apakah yang dimaksud dengan al-abT" 
Kemudian Umar berkata kepada dirinya sendiri, "Hai Umar, 
sesungguhnya apa yang kamu lakukan itu benar-benar suatu 
perbuatan memaksakan diri." 

Muhammad ibnu Sad mengatakan, telah menceritakan kepada 
kami Sulaiman ibnu Harb, Hammad ibnu Zaid, dari Sabit, dari Anas 
yang mengatakan, "Suatu ketika kami berada di dekat Khalifah Umar 
r.a., dia memakai baju yang ada empat buah tambalan, lalu dia 
mem-bacakan firman-Nya, 'Dan buah-buahan serta 
rumput-rumputan' (Abasa: 31). Lalu dia berkata, 'Apakah al-ab itu? 
Dia menjawab sen-diri pertanyaannya, 'Ini hal yang dipaksakan, tiada 


dosa bagimu bila tidak mengetahuinya'. 


Tafsir Ibnu Kasir 21 


Semua riwayat di atas diinterpretasikan bahwa sesungguhnya 
ke-dua sahabat tersebut (Abu Bakar r.a. dan Umar r.a.) hanya ingin 
me-ngetahui rahasia yang terkandung di dalam al-ab ini, mengingat 
pe-ngertian lahiriahnya yang menunjukkan bahwa al-ab adalah suatu 
je-nis tumbuh-tumbuhan bumi sudah jelas dan tidak samar lagi, seperti 
dalam firman lainnya, yaitu: 


Lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu dan anggur. (Abasa: 
21-28) 


Ibnu Jarir mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Ya'-gub 
ibnu Ibrahim dan Ibnu Ulayyah, dari Ayyub, dari Ibnu Abu Mu-laikah, 
bahwa Ibnu Abbas pemah ditanya mengenai makna suatu ayat 
'seandainya seseorang di antara kalian ditanya mengenainya, niscaya 
dia akan menjawabnya'. Akan tetapi, Ibnu Abbas menolak dan tidak 
mau menjawabnya. Asar ini berpredikat sahih. 

Abu Ubaid mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ismail 
ibnu Ibrahim, dari Ayyub, dari Ibnu Abu Mulaikah yang 
mencerita-kan, "Seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Abbas tentang 
pengertian suatu hari yang lamanya seribu tahun." Tetapi Ibnu Abbas 
r.a. balik bertanya, "Apakah yang dimaksud dengan suatu hari yang 
lamanya li-ma puluh ribu tahun?" Lelaki tersebut berkata, 
"Sesungguhnya aku bertanya kepadamu agar kamu menceritakan 
jawabannya kepadaku." Lalu Ibnu Abbas berkata, "Keduanya 
merupakan dua hari yang dise-but oleh Allah di dalam Kitab-Nya. 
Allah lebih mengetahui tentang keduanya." Ternyata Ibnu Abbas 
menolak untuk mengatakan sesuatu dalam Kitabullah hal-hal yang 
tidak ia ketahui. 

Ibnu Jarir mengatakan pula bahwa telah menceritakan kepadaku 
Ya'gub (yakni Ibnu Ibrahim), telah menceritakan kepada mereka Ibnu 
Ulayyah, dari Mahdi ibnu Maimun, dari Al-Walid ibnu Muslim yang 
menceritakan bahwa Talg ibnu Habib pernah datang kepada Jundub 
ibnu Abdullah, lalu bertanya kepadanya tentang makna sebuah ayat 
dari Al-Our'an. Maka Jundub ibnu Abdullah berkata, "Aku merasa 
berdosa bila kamu mau mendengarkannya dariku dan tidak mau ber- 


22 Pendahuluan 


anjak dariku." Atau dia mengatakan, "Aku merasa berdosa bila kamu 
mau duduk denganku." 

Malik meriwayatkan dari Yahya ibnu Said, dari Said 1ibnul 
Mu-sayyab, bahwa dia pernah ditanya mengenai tafsir suatu ayat 
Al-Our-'an, lalu dia menjawab, "Sesungguhnya kami tidak pernah 
mengata-kan suatu pendapat pun dari diri kami sendiri dalam 
Al-Our'an." 

Al-Lais meriwayatkan dari Yahya ibnu Sa'id, dari Said ibnu 
Musayyab, bahwa dia tidak pemah berbicara mengenai Al-Our'an 
ke-cuali hal-hal yang telah dimakluminya. 

Syu'bah meriwayatkan dari Amr ibnu Murrah yang pemah 
ber-cerita bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Sa'id ibnul 
Mu-sayyab tentang makna suatu ayat dari Al-Our'an. Maka Sa'id ibnul 
Musayyab menjawab, "Janganlah kamu bertanya kepadaku mengenai 
Al-Our'an, tetapi bertanyalah kepada orang yang menduga bahwa 
ba-ginya tiada sesuatu pun dari Al-Our'an yang samar." Yang dia 
mak-sudkan adalah Ikrimah. 

Ibnu Syauzab mengatakan, telah menceritakan kepadaku Yazid 
ibnu Abu Yazid yang pernah mengatakan bahwa kami pernah berta-nya 
kepada Sa'id ibnul Musayyab mengenai masalah halal dan ha-ram, dia 
adalah orang yang paling alim mengenainya. Akan tetapi, bi-la kami 
bertanya kepadanya tentang tafsir suatu ayat dari Al-Our'an, maka ia 
diam, seakan-akan tidak mendengar pertanyaan kami. 

Ibnu Jarir mengatakan bahwa telah menceritakan kepadaku 
Ah-mad ibnu Abdah Ad-Dabbi, Hammad ibnu Zaid, Ubaidillah ibnu 
Umar yang pernah mengatakan, "Aku menjumpai para ahli figih kota 
Madinah, dan ternyata mereka menganggap dosa besar orang yang 
menafsirkan Al-Our'an dengan pendapatnya sendiri. Di antara mereka 
jalah Salim ibnu Abdullah, Al-Oasim ibnu Muhammad, Sa'id ibnul 
Musayyab, dan Nafi'." 

Abu Ubaid mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Abdul-lah ibnu Saleh, dari Lais, dari Hisyam ibnu Urwah yang pernah 
me-ngatakan, "Aku belum pemah mendengar ayahku menakwilkan 
suatu ayat pun dari Kitabullah." 

Ayyub dan Ibnu Aun serta Hisyam Ad-Dustuwai telah 
meriwa-yatkan dari Muhammad 1bnu Sirin yang pemah mengatakan 
bahwa dia pernah bertanya kepada Ubaidah (yakni As-Salmani) tentang 


Tafsir Ibnu KaSir 23 


makna suatu ayat dari Al-Our'an, maka As-Salmani menjawab, 
"Orang-orang yang mengetahui latar belakang Al-Our'an diturunkan 
telah tiada, maka bertakwalah kepada Allah dan tetaplah kamu pada 
jalan yang lurus." 

Abu Ubaid mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami 
Mu'az, dari Ibnu Aun, dari Abdullah ibnu Muslim ibnu Yasar, dari 
ayahnya yang menceritakan, "Apabila kamu berbicara mengenai sua-tu 
Kalamullah, maka berhentilah sebelum kamu melihat pembicaraan 
yang sebelum dan sesudahnya." 

Telah menceritakan kepada kami Hasyim, dari Mugirah, dari 
Ibrahim yang pernah mengatakan, "Teman-teman kami selalu 
meng-hindari tafsir dan merasa takut terhadapnya." 

Syu'bah meriwayatkan dari Abdullah ibnu Abus Safar, bahwa 
Asy-Sya'bi pernah mengatakan, "Demi Allah, tiada suatu ayat pun 
melainkan aku pernah menanyakan tentang maknanya. Akan tetapi, 
jawabannya merupakan riwayat dari Allah Swt." 

Abu Ubaid pemah mengatakan bahwa telah menceritakan kepada 
kami Hasyim, Amr ibnu Abu Zaidah, dari Asy-Sya'bi, dari Masrug 
yang telah berkata, "Hindarilah tafsir oleh kalian, karena 
sesungguh-nya tafsir itu tiada lain merupakan riwayat dari Allah" 
(yakni dengan Al-Our'an lagi). 

Asar-asar yang sahih ini dan lainnya yang sejenis dari para imam 
ulama Salaf mengandung makna yang menyatakan bahwa mereka 
merasa keberatan berbicara tentang tafsir tanpa ada pengetahuan pada 
mereka. Adapun orang yang membicarakan tentang tafsir yang dia 
ketahui makna lugawi dan syar'i-nya, tidak ada dosa baginya. Telah 
diriwayatkan dari mereka dan yang lainnya berbagai pendapat 
menge-nai tafsir, tetapi tidak ada pertentangan karena mereka berbicara 
ten-tang apa yang mereka ketahui, dan mereka diam tidak 
membicarakan hal-hal yang tidak mereka ketahui. Hal seperti inilah 
yang wajib dila-kukan oleh setiap orang, sebagaimana diwajibkan atas 
seseorang un-tuk diam tidak membicarakan hal yang tidak ia ketahui, 
maka diwa-jibkan pula baginya menjawab pertanyaan apa yang dia 
ketahui, kare-na ada firman Allah Swt. yang mengatakan: 


214 Pendahuluan 


Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan 
jangan kamu menyembunyikannya. (Ali Imran: 187) 


Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan melalui berbagai jalur 
dise-butkan: 


Barang siapa ditanya mengenai suatu ilmu, lalu dia 
menyembu-nyikannya, niscaya mulutnya akan disumbat dengan 
kendali dari api di hari kiamat nanti. 


Mengenai hadis yang diriwayatkan Abu Ja'far ibnu Jarir, bahwa telah 
menceritakan kepada kami Abbas ibnu Abdul Azim, Muhammad ibnu 
Khalid ibnu Asamah, Abu Ja'far ibnu Muhammad Az-Zubairi, telah 
menceritakan kepadaku Hisyam ibnu Urwah, dari ayahnya, dari Siti 
Aisyah yang mengatakan, "Nabi Saw. tidak pernah menafsirkan 
se-suatu dari Al-Our'an kecuali hanya beberapa bilangan ayat saja yang 
pemah diajarkan oleh Malaikat Jibril kepadanya." Kemudian Abu Ja'far 
meriwayatkannya pula dari Abu Bakar Muhammad ibnu Yazid 
At-Tartusi, dari Ma'an ibnu Isa, dari Ja'far ibnu Khalid, dari Hisyam 
dengan lafaz yang sama. Maka kedua hadis tersebut berpredikat 
mun-kar lagi garib. 

Ja'far yang disebutkan di atas adalah Ibnu Muhammad ibnu 
Kha-lid ibnuz Zubair ibnu Awwam Al-Ourasyi Az-Zubairi. Menurut 
Imam Bukhari, hadisnya itu tidak terpakai, sedangkan menurut 
penilaian Al-Hafiz Abul Fat-h Al-Azdi, hadisnya berpredikat munkar. 

Akan tetapi, Al-Imam Abu Ja'far memberikan komentar yang 
ke-simpulannya mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut termasuk hal-hal 
yang tidak dapat diketahui kecuali berdasarkan pemberitahuan dari 
Allah Swt. yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepadanya. 
Penda-pat ini merupakan takwil yang benar seandainya hadis yang 
dimaksud berpredikat sahih. Karena sesungguhnya ada sebagian dari 
Al-Our'an yang maknanya hanya diketahui oleh Allah saja, sebagian 
hanya di-ketahui oleh ulama, sebagian dapat diketahui oleh orang Arab 
melalui bahasa mereka, dan sebagian tidak dimaafkan bagi seseorang 
bila ti- 


Tafsir Ibnu Kasir 25 


dak mengetahuinya, seperti yang telah dijelaskan oleh Ibnu Abbas 
da-lam riwayat yang diketengahkan oleh Ibnu Jarir. 

Ibnu Jarir mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami 
Muhammad ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami 
Muam-mal, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Abuz Zanad, 
bah-wa Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Tafsir itu ada empat macam, 
ya-itu tafsir yang diketahui oleh orang Arab melalui bahasanya, tafsir 
yang tidak dimaafkan bagi seseorang bila tidak mengetahuinya, tafsir 
yang hanya diketahui oleh ulama, dan tafsir yang tiada seorang pun 
mengetahui maknanya kecuali hanya Allah." 

Ibnu Jarir mengatakan, "Hadis seperti itu telah diriwayatkan pula, 
hanya di dalam sanadnya masih ada sesuatu yang perlu 
dipertimbang-kan." Hadis tersebut adalah seperti berikut: Telah 
menceritakan kepa-daku Yunus ibnu Abdul A'fla As-Sadfi, telah 
menceritakan kepada ka-mi Ibnu Wahb, bahwa ia pernah mendengar 
Amr ibnul Hars menceri-takan sebuah hadis dari Al-Kalbi, dari Abu 
Saleh maula Ummu Hani', dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw. 
pernah bersabda, "Al-Our'an diturunkan terdiri atas empat kelompok, 
yaitu halal dan haram yang tidak dapat dimaafkan bagi seseorang bila 
tidak mengeta-huinya, tafsir yang dapat diketahui oleh orang Arab, 
tafsir yang hanya diketahui oleh ulama, dan mutasyabih yang tidak 
diketahui kecuali hanya oleh Allah Swt. Barang siapa mengakui 
mengetahui yang mutasyabih —selain Allah—, dia adalah dusta." 

Pertimbangan yang diisyaratkan Ibnu Jarir sehubungan dengan 
sanadnya ialah dari segi Muhammad ibnus Saib Al-Kalbi, karena 
se-sungguhnya dia adalah orang yang matruk (tidak terpakai) hadisnya. 
Akan tetapi, adakalanya dia memang matruk, hanya hadis ini diduga 
marfu', dan barangkali hadis ini adalah perkataan Ibnu Abbas sendiri, 
seperti yang telah disebutkan di atas tadi. 


26 


PENGANTAR SEBELUM 
TAFSIR SURAT AL-FATIHAH 


Abu Bakar ibnul Anbari mengatakan, telah menceritakan kepada ka-mi 
Ismail ibnu Ishag Al-Oadi, telah menceritakan kepada kami Hajjaj ibnu 
Minhal, telah menceritakan kepada kami Hammam, dari Oatadah yang 
pemah mengatakan bahwa surat-surat yang diturunkan di Ma-dinah 
ialah Al-Bagarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Bara-ah 
(At-Taubah), Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Hajyj, An-Nur, Al-Ahzab, 
Muham-mad,  Al-Fat-h, Al-Hujurat,  Ar-Rahman,  Al-Hadld, 
Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, 
Al-Munafigun, At-Yagabun, dan At-Talag serta ayat: 


Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah 
meng-halalkannyal (At-Yahrim: 1) 


sampai dengan permulaan ayat yang kesepuluh, juga surat 
Az-Zalza-lah dan An-Nasr. Semua surat yang disebut di atas 
diturunkan di Ma-dinah, sedangkan surat-surat lainnya diturunkan di 
Mekah. 

Ayat Al-Our'an seluruhnya berjumlah enam ribu ayat, kemudian 
selebihnya masih diperselisihkan oleh beberapa ulama. Di antara 
me-reka ada yang mengatakan tidak lebih dari 6.000 ayat, ada pula 
yang mengatakan lebih dari 204 ayat. Menurut pendapat yang lain lebih 
da-ri 214 ayat, pendapat yang lainnya lagi mengatakan lebih dari 219 
ayat. Pendapat lain mengatakan lebih dari 225 atau 226 ayat. Ada pu-la 
yang mengatakan lebih dari 236 ayat. Semuanya itu diketengahkan oleh 
Abu Amr Ad-Dani di dalam kitab Al-Bayan. 

Jumlah kalimat Al-Our'an menurut Al-Fadl ibnu Syazan, dari Ata 
ibnu Yasar, adalah 77.439 kalimat. 

Jumlah semua huruf dalam Al-Our'an menurut Abdullah ibnu 
Kasir, dari Mujahid, adalah 321.180 huruf. Sedangkan menurut Al-Fadl 
ibnu Ata ibnu Yasar adalah 323.015 huruf. 


Tafsir Ibnu Kasir 27 


Salam Abu Muhammad Al-Hammani mengatakan bahwa 
Al-Haj-jaj pernah mengumpulkan semua ahli gurra, para huffaz, dan 
penulis khat Al-Our'an, lalu ia bertanya, "Ceritakanlah kepadaku 
tentang se-luruh Al-Our'an, berapakah jumlah hurufnya?" Al-Hammani 
melan-jutkan kisahnya, "Lalu kami menghitungnya, dan akhimya 
mereka se-pakat bahwa di dalam Al-Our'an terdapat 340.740 huruf." 
Kemudian Al-Hajjah bertanya, "Ceritakanlah kepadaku tentang 
pertengahan Al-Our'an!" Setelah kami hitung, ternyata pertengahan 
Al-Our'an jatuh pada humf fa dari firman-Nya dalam surat Al-Kahfi, 
yaitu: 


Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut.... (Al-Kahfi: 19) 


Sepertiga yang pertama dari Al-Our'an jatuh pada permulaan ayat yang 
keseratus dari surat Al-Bara-ah (At-Taubah), sepertiga yang ke-dua 
jatuh pada permulaan ayat yang keseratus atau keseratus satu dari surat 
Asy-Syu'ara, sedangkan sepertiga yarg terakhir hingga sampai pada 
akhir dari Al-Our'an (mus-haf). 

Sepertujuh yang pertama dari Al-Our'an jatuh pada huruf dal dari 
firman-Nya: 


Maka di antara mereka (orang-orang yang dengki itu) ada 
orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada 
orang-orang yang menghalangi (manusia) dari beriman 
ke-padanya. (An-Nisa: 55) 


Sepertujuh yang kedua jatuh pada huruf ta dari firman-Nya dalam 
su-rat Al-A'raf, yaitu: 
Sia-sialah amalperbuatan mereka. (Al-A'raf: 147) 


Sepertujuh yang ketiga jatuh pada huruf alif yang kedua dari 
firman-Nya dalam surat Ar-Ra'd, yaitu: 


28 Pengantar Al-Fatihah 


Buah-buahannya tiada henti-hentinya. (Ar-Ra'd: 35) 


Sepertujuh yang keempat jatuh sampai huruf alif dari firman-Nya 
da-lam surat Al-Hajj', yaitu: 


Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan . 
(kurban). (Al-Hayj: 34) 


Sepertujuh yang kelima jatuh pada huruf ha dari firman-Nya dalam 
surat Al-Ahzab, yaitu: 


Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) 
bagi perempuan yang mukmin. (Al-Ahzab: 36) 


Sepertujuh yang keenam sampai pada huruf wawu dari firman-Nya 
dalam surat Al-Fat-h, yaitu: 


yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. (Al-Fat-h-6) 


Sedangkan sepertujuh yang terakhir ialah sampai akhir dari Al-Our'an. 

Salam Abu Muhammad mengatakan, kami mempelajari semua itu 
dalam waktu empat bulan. Mereka mengatakan bahwa Al-Hajjaj setiap 
malamnya selalu membaca seperempat Al-Our'an. Seperempat yang 
pertama sampai pada akhir surat Al-An'am, seperempat yang kedua 
sampai pada walyatalattaf dari surat Al-Kahfi, seperempat yang ketiga 
sampai pada akhir surat Az-Zumar, sedangkan seperem-pat yang 
terakhir sampai akhir Al-Our'an. Akan tetapi, Syekh Abu 


Tafsir Ibnu Kasir 29 


Amr Ad-Dani di dalam kitab Al-Bayan meriwayatkan hal yang 
berbe-da dengan semuanya itu. 

Dengan adanya pembagian Al-Our'an ke dalam istilah "hizb" dan 
"juz", maka dikenallah pembagian Al-Our'an ke dalam tiga puluh juz, 
sebagaimana telah terkenal pula istilah "perempatan" di kalangan 
madrasah-madrasah dan lain-lainnya. Kami mengetengahkan dalam 
pembahasan yang lalu bahwa para sahabat pun telah melakukan 
pem-bagian ini terhadap Al-Our'an. Di dalam kitab Musnad Imam 
Ahmad dan Sunan Abu Da.id serta Ibnu Majah dan lain-lainnya 
disebutkan sebuah hadis dari Aus ibnu Huzaifah, bahwa ia pernah 
bertanya ke-pada sahabat-sahabat Rasul semasa Rasul Saw. masih 
hidup, "Bagai-manakah kalian membagi-bagi Al-Our'an?" Mereka 
menjawab, "Se-pertiga, seperlima, sepertujuh,  sepersembilan, 
sepersebelas, dan seper-tiga belas serta pembagian mufassal hingga 
khatam." 

Makna lafaz "surat" masih diperselisihkan, dari kata apakah 1a 
berakar. Suatu pendapat mengatakan bahwa "surat" berasal dari 
pen-jelasan (bayan) dan kedudukan yang tinggi, seperti pengertian yang 
terkandung di dalam perkataan penyair An-Nabigah berikut ini: 


Tidakkah kamu melihat bahwa Allah telah memberimu penjelas-an 
/kedudukan yang tinggi, kamu melihat semua raja merasa bi-ngung 
menghadapinya. 


Seakan-akan melalui "surat" tersebut si pembaca berpindah dari suatu 
kedudukan ke kedudukan yang lain. 

Menurut suatu pendapat, dikatakan "surat" karena kehormatan dan 
ketinggiannya sama sepertf tembok-tembok pembatas negeri. Me-nurut 
pendapat yang lain, dinamakan "surat" karena merupakan sepo-tong 
dari Al-Our'an dan bagian darinya, diambil dari kata asarul ina yang 
artinya "sisa air minum yang ada pada wadahnya". Dengan de-mikian, 
berarti bentuk asalnya adalah memakai hamzah (yakni "su-run"): dan 
sesungguhnya hamzah di-takhfif-kan, lalu diganti dengan wawu, 
mengingat harakat dammah sebelumnya (hingga jadilah "su-run", 
sclanjutnya menjadi "surat"). Menurut pendapat yang lainnya 


30 Pengantar Al-Fatihah 


lagi, dikatakan demikian karena kelengkapan dan kesempumaannya, 
orang-orang Arab menyebut unta betina yang sempuma dengan 
se-butan "surat". 

Menurut kami, dapat pula dikatakan bahwa "surat" berasal dari 
pengertian "menghimpun dan meliputi ayat-ayat yang terkandung di 
dalamnya", sebagaimana tembok pembatas sebuah negeri (kota), 
dinamakan "surat" karena tembok tersebut meliputi semua perumahan 
dan kemah yang terhimpun di dalamnya. Bentuk jamak dari "surat" 
ialah suwarun dengan huruf wawu yang di-fat-hah-kan, tetapi 
adakalanya dijamakkan dalam bentuk surat dan suwarat. 

Sedangkan pengertian "ayat" merupakan pertanda terputusnya 
suatu pembicaraan dari ayat sebelum dan sesudahnya, serta terpisah 
darinya. Dengan kata lain, suatu ayat terpisah dari ayat lainnya dan 
berdiri sendiri. Allah Swt. telah berfirman: 


Sesungguhnya tanda ia akan jadi raja. (Al-Bagarah: 248) 


Nabigah, salah seorang penyair, mengatakan: 


Aku mengira-ngira tanda-tanda yang dimilikinya, akhirnya aku 
dapat mengenalnya setelah berlalu enam tahun dan sekarang 
ta-hun ketujuhnya. 


Menurut pendapat lain, ayat adalah sekumpulan huruf dari Al-Our'an 
atau sekelompok darinya, sebagaimana dikatakan kharajal gaumu 
biayatihim, yakni "kaum itu berangkat bersama golongannya'". Salah 
seorang penyair mengatakan: 


Kami berangkat dari Nigbain, tiada suatu kabilah pun semisal 
dengan kabilah kami bersama semua golongannya, kami 
menggi-ring ternak unta. 


Tafsir Ibnu Kasir 31 


Pendapat yang lain mengatakan, dinamakan "ayat" karena mempakan 
suatu keajaiban yang tidak mampu dilakukan oleh manusia untuk 
membuat hal semisalnya. Imam Sibawaih mengatakan bahwa bentuk 
asal ayat ialah ayayatun, sama wazannya dengan akamatun dan 
sya-jaratun, huruf ya berharakat, sedangkan harakat sebelumnya adalah 
fat-hah, maka diganti menjadi alifhingga jadilah ayatun dengan 
me-makai hamzah yang dipanjangkan bunyinya. 

Imam Kisai mengatakan, bentuk asalnya adalah ayiyatun dengan 
wazan seperti lafaz aminatun, lalu humf ya diganti menjadi alif, 
se-lanjutnya dibuang karena iltibas (serupa dengan hamzah). Imam 
Farra mengatakan, asalnya ialah ayyatun, kemudian ya pertama diganti 
menjadi alif karena tasydid tidak disukai, hingga jadilah ayah (ayat), 
bentuk jamaknya ialah ayin, ayatun, dan ayayun. 

"Kalimat" artinya "suatu lafaz yang menyendiri", adakalanya 
ter-diri atas dua huruf, misalnya ma dan Ia atau lain-lainnya yang 
sejenis, adakalanya lebih banyak, yang paling banyak terdiri atas 
sepuluh hu-ruf, seperti firman Allah Swit.: 


Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa. 
(An-Nur: 55) 


Apa akan kami paksakan kalian menerimanyal (Hud: 28) 


lalu Kami beri minum kalian dengan air itu. (Al-Hyr: 22) 


Adakalanya suatu ayat hanya terdiri atas satu kalimat, misalnya- wal 
fajri, wad duha, wal 'asriy demikian pula alif lam mim, taha, yasin, ha 
mim, menurut pendapat ulama Kufah. Ha mim 'ain sin gaf menu- 


32 Pengantar Al-Fatihah 


rut ulama Kufah adalah dua kalimat, sedangkan menurut selain 
me-reka hal-hal tersebut bukan dinamakan ayat, melainkan dianggap 
se-bagai fawatihus suwar (pembuka surat-surat). 

Abu Amr Ad-Dani mengatakan, "Aku belum pernah mengetahui 
suatu kalimat yang menyendiri dianggap sebagai suatu ayat selain 
fir-man-Nya dalam surat Ar-Rahman," yaitu: 


kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya. (Ar-Rahman: 64) 


Imam Ourtubi mengatakan, para ahli tafsir sepakat bahwa tiada suatu 
lafaz pun di dalam Al-Our'an yang berasal dari bahasa Ajam. Mereka 
sepakat pula bahwa di dalam Al-Our'an terdapat beberapa nama Ajam, 
misalnya Ibrahim, Nuh, dan Lut. 

Tetapi mereka berselisih pendapat, apakah di dalam Al-Our'an 
terdapat sesuatu dari bahasa Ajam selain hal tersebut? Al-Bagilani dan 
At-Tabari mengingkarinya, dan mereka mengatakan bahwa se-suatu 
yang terdapat di dalam Al-Our'an lagi bersesuaian dengan ba-hasa 
Ajam, maka hal tersebut termasuk persamaan yang kebetulan. 


33 


SURAT AL-FATIHAH 
(Pembukaan) 


Makkiyyah, 7 ayat. 


Surat ini dinamakan Al-Fatihah —yakni Fatihatul Kitab— hanya 
se-cara tulisan, dengan surat ini bacaan dalam salat dimulai. Surat ini 
di-sebut pula Ummul Kitab menurut jumhur ulama —seperti yang 
ditu-turkan oleh Anas, Al-Hasan, dan Ibnu Sirin— karena mereka tidak 
suka menyebutnya dengan istilah Fatihatul Kitab. 

Al-Hasan dan Ibnu Sirin mengatakan, "Sesungguhnya Ummul 
Kitab itu adalah Lauh Mahfiiz." Al-Hasan mengatakan bahwa ayat-ayat 
yang muhkam adalah Ummul Kitab. Karena itu, keduanya pun ti-dak 
suka menyebut surat Al-Fatihah dengan istilah Ummul Our'an. 

Di dalam sebuah hadis sahih pada Imam Turmuzi dan dinilai 
sa-hih olehnya, disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. 
pemah bersabda: 


Alhamdu lillahi rabbil 'alamina adalah Ummul Our'an, Ummul 
Kitab, Sab'ul masani, dan Al-Our'anul 'azim. 


Surat Al-Fatihah dinamakan pula Alhamdu, juga disebut Assalat 
kare-na berdasarkan sabda Nabi Saw. dari Tuhannya yang mengatakan: 


Aku bagikan salat antara Aku dan hamba-Ku menjadi dua 
ba-gian. Apabila seorang hamba mengucapkan, "Alhamdu lilldhi 
rabbil 'dlamlna" (Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam), 
maka Allah berfirman, "Hamba-Ku telah memuji-Ku." (Hadis) 


34 Al-Fatihah 


Surat Al-Fatihah disebut pula Salat, karena ia merupakan syarat di 
dalam salat. 

Surat Al-Fatihah dinamakan pula Syifa, seperti yang disebutkan di 
dalam riwayat Ad-Darimi melalui Abu Sa'id secara marfu', yaitu: 


Fatihatul kitab (surat Al-Fatihah) merupakan obat penawar bagi 
segala jenis racun. 


Surat Al-Fatihah dikenal pula dengan nama Rugyah, seperti yang 
di-sebutkan di dalam hadis Abu Said yang sahih, yaitu di saat dia 
mem-bacakannya untuk mengobati seorang lelaki sehat (yang tersengat 
ka-lajengking). Sesudah itu Rasulullah Saw. bersabda kepada Abu 
Sa'id (Al-Khudri): 


Siapakah yang memberi tahu kamu bahwa surat Al-Fatihah itu 
adalah rugyahl 


Asy-Sya-bi meriwayatkan sebuah asar melalui Ibnu Abbas, bahwa dia 
menamakannya (Al-Fatihah) Asasul Our'an (fondasi Al-Our'an). Ib-nu 
Abbas mengatakan bahwa fondasi surat ini terletak pada bismilla-hir 
rahmanir rahim. 

Sufyan ibnu Uyaynah menamakannya Al-Wagiyah, sedangkan 
Yahya ibnu Kasir menamakannya Al-Kafiyah, karena surat Al-Fatihah 
sudah mencukupi tanpa selainnya, tetapi surat selainnya tidak dapat 
mencukupi bila tanpa surat Al-Fatihah, seperti yang disebutkan di 
da-lam salah satu hadis berpredikat mursal di bawah ini: 


Ummul Our'an merupakan pengganti dari yang lainnya, 
sedang-kan selainnya tidak dapat dijadikan sebagai penggantinya. 


Surat ini dinamakan pula surat As-Salah dan Al-Kanz. Kedua nama ini 
disebutkan oleh Az-Zamakhsyari di dalam kitab Kasysyaf. 


Tafsir Ibnu Kasir 35 


Menurut Ibnu Abbas, Oatadah, dan Abul Aliyah, surat Al-Fa-tihah 
adalah Makkiyyah. Menurut pendapat Ixin Madaniyyah, seperti yang 
dikatakan oleh Abu Hurairah, Mujahid, Ata ibnu Yasar, dan Az-Zuhri. 
Pendapat lainnya lagi mengatakan, surat Al-Fatihah diturunkan 
sebanyak dua kali, pertama di Mekah, dan kedua di Madinah. Tetapi 
pendapat pertama lebih dekat kepada kebenaran, karena firman-Nya 
menyebutkan: 


Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang 
dibaca berulang-ulang. (Al-Hjyr: 87) 


Abu Lais As-Samargandi meriwayatkan bahwa separo dari surat 
Al-Fatihah diturunkan di Mekah, sedangkan separo yang lain 
diturunkan di Madinah. Akan tetapi, pendapat ini sangat aneh, dinukil 
oleh Al-Ourtubi darinya. 

Surat Al-Fatihah terdiri atas tujuh ayat tanpa ada perselisihan, 
te-tapi Amr ibnu Ubaid mengatakannya delapan ayat, dan Husain 
Al-Ju-fi mengatakannya enam ayat, kedua pendapat ini syaz 
(menyendiri). 

Mereka berselisih pendapat mengenai basmalah-nya, apakah 
me-rupakan ayat tersendiri sebagai permulaan Al-Fatihah seperti yang 
di-katakan oleh jumhur ulama gurra Kufah dan segolongan orang dari 
kalangan para sahabat dan para tabi'in serta ulama Khalaf, ataukah 
merupakan sebagian dari ayat atau tidak terhitung sama sekali sebagai 
permulaan Al-Fatihah, seperti yang dikatakan oleh ulama penduduk 
Madinah dari kalangan ahli gurra dan ahli figihnya. Kesimpulan 
pen-dapat mereka terbagi menjadi tiga pendapat, seperti yang akan 
dise-butkan nanti pada tempatnya insya Allah, dan hanya kepada-Nya 
kita percayakan. 

Para ulama mengatakan bahwa jumlah kalimat dalam surat 
Al-Fatihah semuanya ada 25 kalimat, sedangkan hurufnya sebanyak 
113. 

Imam Bukhari dalam permulaan kitab Tafsir mengatakan bahwa 
surat ini dinamakan Ummul Kitab karena penulisan dalam 
mus-hafdi-mulai dengannya dan permulaan bacaan dalam salat dimulai 
pula de-ngannya. Menurut pendapat lain, sesungguhnya surat ini 
dinamakan Ummul Kitab karena semua makna yang terkandung di 
dalam Al- 


36 Al-Fatihah 


Our'an merujuk kepada apa yang terkandung di dalamnya. Ibnu Jarir 
mengatakan, orang Arab menamakan setiap himpunan suatu perkara 
atau bagian terdepan dari suatu perkara jika mempunyai kelanjutan 
yang mengikutinya —sebagaimana imam dalam suatu masjid besar— 
dengan istilah "umm'. Untuk itu, mereka menyebut kulit yang me-lapisi 
otak dengan istilah "ummur ra-si". Mereka menamakan panji atau 
bendera suatu pasukan yang terhirnpun di bawahnya dengan se-butan 
"umm'" pula. Hal ini dapat dibuktikan melalui perkataan se-orang 
penyair bernama Zur Rummah, yaitu: 





Pada ujung tombak itu terdapat panji kami yang merupakan 
lam-bang bagi kami dalam mengerjakan segala urusan, kami tidak 
akan mengkhianatinya sama sekali. 


Ibnu Jarir mengatakan bahwa Mekah dinamakan Ummul Oura karena ia 
merupakan kota paling depan, mendahului semua kota lainnya, dan 
menghimpun kesemuanya. Pendapat lain mengatakan bahwa Mekah 
dinamakan Ummul Oura karena bumi ini dibulatkan mulai darinya. 
Adapun surat ini, dinamakan "Al-Fatihah" karena bacaan Al-Our'an 
dimulai dengannya, dan para sahabat memulai penulisan mus-haf imam 
dengan surat ini. 

Penamaan surat Al-Fatihah dengan sebutan "As-Sab'ul masani" 
dinilai sah. Mereka mengatakan, dinamakan demikian karena surat ini 
dibaca berulang-ulang dalam salat, pada tiap-tiap rakaat, sekalipun 
masani ini mempunyai makna yang lain, seperti yang akan 
diterang-kan nanti pada tempatnya insya Allah. 

Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada 
me-reka Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada mereka Ibnu 
Abu Zi'b dan Hasyim ibnu Hasyim, dari Ibnu Abu Zi'b, dari 
Al-Magbari, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw. pernah bersabda 
tentang Ummul Our'an: 


Tafsir Ibnu Kasir 37 


Surat Al-Fatihah adalah Ummul Our'an, As-Sab'ul Masani, dan 
Al-Our'anul' Azim. 


Kemudian Imam Ahmad meriwayatkannya pula dari Ismail ibnu Umar, 
dari Ibnu Abu Zi'b dengan lafaz yang sama. 

Abu Ja'far Muhammad ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, telah 
menceritakan kepadaku Yunus ibnu Abdul A'la, telah menceritakan 
kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Zi'b, 
dari Said Al-Magbari, dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah Saw. 
pernah bersabda: 


Surat Fatihah ini adalah Ummul Our'an, Fatihatul Kitab, dan 
As-Sab'ul masani. 


Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad ibnu Musa ibnu Murdawaih mengatakan 
di dalam tafsirnya bahwa telah menceritakan kepada kami Ahmad 
ib-nu Muhammad ibnu Ziad, telah menceritakan kepada kami 
Muham-mad ibnu Galib ibnu Haris', telah menceritakan kepada kami 
Ishag ib-nu Abdul Wahid Al-Mausuli, telah menceritakan kepada kami 
Al-Mu'afa ibnu Imran, dari Abdul Hamid ibnu Ja'far, dari Nuh ibnu 
Abu Bilal, dari Al-Magbari, dari Abu Hurairah yang menceritakan 
bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


Alhamdu lillahi rabbil 'alamin (surat Al-Fatihah) adalah tujuh 
ayat, sedangkan bismillahir rahmanir rahim adalah salah 
satu-nya. Surat Al-Fatihah adalah As-sab'ul mas'ani, Al-Our'anul 
azim, Ummul Kitab, dan Fatihatul Kitab. 


Ad-Darugutni meriwayatkannya melalui Abu Hurairah secara marfu' 
dengan lafaz yang sama atau semisal dengannya. Ad-Darugutni me- 


38 Al-Fatihah 


ngatakan bahwa semua rawinya sigah (dipercaya). Imam Baihagi 
me-riwayatkan sebuah asar dari Ali, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah, 
bah-wa mereka menafsirkan firman Allah Swt., "sab'an minal masani 
(tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang)," dengan makna surat 
Al-Fatihah, dan basmalah termasuk salah satu ayatnya yang tujuh. Hal 
ini akan dibahas lebih lanjut lagi dalam pembahasan basmalah. 

Al-A'masy meriwayatkan dari Ibrahim yang pernah mencerita-kan 
bahwa pernah ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud, "Mengapa eng-kau tidak 
menulis Al-Fatihah dalam mus-haf-mxxT Ibnu Mas'ud men-jawab, 
"Seandainya aku menulisnya, niscaya aku akan menulisnya pada 
permulaan setiap surat." Abu Bakar ibnu Abu Dawud mengata-kan, 
yang dimaksud ialah mengingat surat Al-Fatihah dibaca dalam salat, 
hingga cukup tidak diperlukan lagi penulisannya, sebab semua kaum 
muslim telah menghafalnya. 

Suatu pendapat mengatakan bahwa surat Al-Fatihah merupakan 
bagian dari Al-Our'an yang mula-mula diturunkan, seperti yang telah 
disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam 
Bai-hagi di dalam kitab Dalailun Nubuwwah, dinukil oleh Al-Bagilani 
se-bagai salah satu dari tiga pendapat. Menurut pendapat lain, yang 
mu-la-mula diturunkan adalah firman Allah Swt. berikut ini: 


Hai orang yang berselimut. (Al-Muddassir: 1) 


Seperti yang disebutkan di dalam hadis Jabir yang sahih. Menurut 
pendapat yang lainnya lagi adalah firman-Nya: 


Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah 
mencipta-kan. (Al-Alag: 1) 


Pendapat terakhir inilah yang paling sahih, seperti yang akan 
dite-rangkan nanti pada pembahasan tersendiri. 


Tafsir Ibnu Kasir 39 


Hadis-hadis yang menerangkan keutamaan surat Al-Fatihah 


Imam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hambal di dalam kitab 
Musnad-nya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu 
Sa'rid, dari Syu'bah yang mengatakan bahwa telah menceritakan 
kepadaku Khubaib ibnu Abdur Rahman, dari Hafz ibnu Asim, dari Abu 
Sa'id ibnul Ma'la r.a. yang menceritakan: 


Aku sedang salat, kemudian Rasulullah Saw. memanggilku, tetapi 
aku tidak menjawabnya hingga aku selesai dari salatku, lalu aku 
datang kepadanya dan ia bertanya, "Mengapa engkau tidak 
se-gera datang kepadakuT Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, 
se-sungguhnya aku sedang salat." Beliau Saw. bersabda, 
"Bukan-kah Allah Swt. telah berfirman, 'Hai orang-orang yang 
beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul 
menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada 
kalian' (Al-Anfal: 24)." Kemudian beliau Saw. bersabda, 
"Sesungguh-nya aku benar-benar akan mengajarkan kepadamu 
surat yang paling besar dalam Al-Our'an sebelum kamu keluar 
dari masjid 


40 Al-Fatihah 


ini." Lalu beliau memegang tanganku. Ketika bttiau hendak 
ke-luar dari masjid, aku bertanya, "Wahai Rasulullah, 
sesungguh-nya engkau telah mengatakan bahwa engkau akan 
mengajarkan kepadaku sebuah surat Al-Our'an yang paling 
agung. Beliau menjawab, "Ya, Alhamdulillahi rabbil 'alamin 
adalah sab'ul masani, dan Al-Our'anul 'azim yang diberikun 
kepadaku." 


Dcmikian pula menurut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari 
Musaddad dan Ali ibnul Madini, keduanya dari Yahya ibnu Said 
Al-Oattan dengan lafaz yang sama. Imam Bukhari pun meriwayatkan 
ha-dis ini pada bagian lain dalam tafsirnya, dan diriwayatkan pula olch 
Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah dari berbagai jalur melalui Syu'-bah 
dengan lafaz yang sama. Al-Wagidi meriwayatkannya dari 
Mu-hammad ibnu Mu'az Al-Ansari, dari Khubaib ibnu Abdur Rahman, 
dari Abu Sa'id ibnul Ma'la, dari Ubay ibnu Ka'b hadis yang semisal. 

Di dalam kitab Muwatta' Imam Malik terdapat sebuah hadis yang 
perlu diperhatikan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ma-lik dari 
Al-Ala ibnu Abdur Rahman ibnu Ya'gub Al-Hargi, bahwa Abu Sa'rid 
maula Amir ibnu Kuraiz telah menceritakan kepada mere-ka bahwa 
Rasulullah pernah memanggil Ubay ibnu Ka'b yang sedang salat. 
Setelah Ubay menyelesaikan salatnya, lalu ia menjumpai Nabi Saw. 
Nabi Saw. memegang tangan Ubay, saat itu beliau hendak ke-luar 
menuju pintu masjid. Kemudian beliau Saw. bersabda, "Sesung-guhnya 
aku benar-benar berharap sebelum kamu keluar dari masjid ini kamu 
sudah mengetahui suatu surat yang belum pernah diturunkan di dalam 
Taurat, Injil, dan tidak ada pula di dalam Al-Our'an surat yang serupa 
dengannya." Ubay melanjutkan kisahnya, "Maka aku mengurangi 
kecepatan langkahku karena mengharapkan pelajaran ter-sebut, 
kemudian aku berkata, "Wahai Rasulullah, surat apakah yang engkau 
janjikan kepadaku itu? Bcliau Saw. bersabda, 'Apakah yang engkau 
baca bila membuka salatmu?' Aku mcmbaca alhamdu lillahi rabbil 
alamina sampai akhir surat,' lalu beliau bersabda, 'Itulah surat yang 
kumaksudkan. Surat ini adalah sab'ul masani dan Al-Our"anul 'azim 
yang diberikan kepadaku'." 

Abu Sa'id yang terdapat dalam sanad hadis ini bukanlah Abu Sa'id 
ibnul Ma-la seperti yang diduga oleh Ibnul Asir di dalam kitab 


Tafsir Ibnu Kasir 41 


Jami'ul Usul-nya dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya. 
Ka-rena sesungguhnya Ibnul Ma-la adalah seorang sahabat dari 
kalangan Ansar, sedangkan Abu Sa'id maula ibnu Amir adalah seorang 
tabi'in, salah seorang maula Bani Khuza'ah (yaitu Abdullah Amir Ibnu 
Ku-raiz Al-Khuza'1). Hadis yang pertama muttasil dan berpredikat 
sahih, sedangkan hadis kedua ini lahiriahnya mungali' jika memang 
Abu Sa'id tidak mendengarnya dari Ubay ibnu Ka'b. Jika Abu Sa'id 
be-nar-benar mendengarnya dari Ubay, maka untuk kebersihannya 
disya-ratkan disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim. 

Menurut Imam Ahmad, hadis ini diriwayatkan pula melalui Ubay 
ibnu Ka'b, bukan hanya dari satu jalur. Imam Ahmad mengatakan, 
te-lah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada 
ka-mi Abdur Rahman ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami 
Al-Ala ibnu Abdur Rahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah r.a. yang 
menceritakan bahwa Rasulullah Saw. keluar menemui Ubay ibnu Ka'b 
yang saat itu sedang salat. Beliau memanggil, "Hai Ubay!" Ubay 
menoleh, tetapi tidak menjawab, lalu ia mempercepat salatnya. Setelah 
Itu ja segera menemui Rasulullah Saw., lalu bersalam kepada-nya, 
"Assalamu'alaika, ya Rasulallah." Rasulullah Saw. menjawab, 
"Wa'alaikas salam, hai Ubay. Apakah yang mencegahmu untuk tidak 
menjawabku ketika aku memanggilmu?" Ubay menjawab, "Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya aku sedang dalam salatku." Rasulullah Saw. 
bersabda, "Tidakkah engkau menjumpai dalam apa yang telah 
diwahyukan oleh Allah kepadaku, bahwa penuhilah seruan Allah dan 
seruan Rasul apabila Rasul menyeru kalian kepada suatu yang 
mem-beri kehidupan kepada kalian? (Al-Anfal: 24)." Ubay menjawab, 
"Mereka benar, wahai Rasulullah, aku tidak akan mengulanginya la-gi." 
Rasul Saw. bersabda, "Sukakah kamu bila aku mengajarkan ke-padamu 
suatu surat yang tidak pernah diturunkan di dalam kitab Tau-rat, tidak 
dalam kitab Injil, tidak dalam kitab Zabur, tidak pula di da-lam 
Al-Our'an ada surat yang serupa dengannya?" Ubay menjawab, "Ya, 
wahai Rasulullah." Rasulullah Saw. bersabda, "Sesungguhnya aku 
benar-benar berharap, mudah-mudahan sebelum aku keluar dari pintu 
ini kamu sudah mengetahuinya." Lalu Rasulullah Saw. me-megang 
tangan Ubay seraya berbicara dengannya, dan Ubay memper-lambat 
langkahnya karena khawatir beliau sampai di pintu masjid se- 


4D Al-Fatihah 


belum menyampaikan hadisnya. Ketika mereka mendekati pintu 
ter-sebut, Ubay bertanya, "Wahai Rasulullah, surat apakah yang engkau 
janjikan kepadaku itu?" Rasulullah Saw. bertanya, "Surat apakah yang 
kamu baca dalam salat?" Lalu Ubay membacakan kepadanya surat 
Ummul Our'an, sesudah itu beliau Saw. bersabda, "Demi Tuhan yang 
jiwaku berada dalam genggaman kckuasaan-Nya, Allah tidak pemah 
menurunkan di dalam kitab Taurat, tidak dalam kitab Injil ser-ta tidak 
dalam kitab Zabur, tidak pula dalam Al-Our'an suatu surat yang serupa 
dcngan surat itu (Ummul Our'an). Sesungguhnya surat itu adalah 
As-Sab'ul masani." 

Hadis ini diriwayatkan pula olch Imam Turmuzi dari Outaibah, 
dari Ad-Darawardi, dari Al-Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah r.a. 
Lalu Imam Turmuzi mengetcngahkan hadis ini, dan pada hadisnya ini 
terdapat kalimat, "Sesungguhnya Al-Fatihah ini adalah As-Sab'ul 
masani dan Al-Our'anul 'azim yang diturunkan kepadaku." Kemudi-an 
Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan atau 
sahih. Dalam bab yang sama diriwayatkan pula hadis ini melalui Anas 
ibnu Malik. 

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abdullah ibnu Imam Ahmad, dari 
Ismail ibnu Abu Ma-mar, dari Abu Usamah, dari Abdul Hamid ibnu 
Ja'far, dari Al-Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Ubay ibnu 
Ka'b, lalu ia mcngetengahkan hadis ini dengan panjang lebar, semisal 
dengan hadis di atas ataii mcndckatinya. 

Hadis ini diriwayatkan pula olch Imam Turmuzi dan Imam Nasai 
sccara bersamaan, dari Abu Ammar Husain ibnu Hurayyis, dari 
Al-Fadl ibnu Musa, dari Abdul Hamid ibnu Ja'far, dari Al-Ala, dari 
ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Ubay ibnu Ka'b yang menceritakan 
bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda: 


Allah lidak pernah menurunkan di dalam kitab Taurat, tidak pula 
dalam kitab Injil hal yang semisal dengan Ummul Our'an, ia 
adalah As-Sab'ul masani dan ia terbagi antara Aku (Allah Swt.) 
dan hamba-Ku menjadi dua bagian. 


Tafsir Ibnu Kasir 43 


Demikianlah menurut lafaz Imam Nasai. Imam Turmuzi mengatakan 
bahwa hadis ini hasan lagi garib. 

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Mu-hammad ibnu Ubaid, telah menceritakan kepada kami Hasyim 
(yakni Ibnul Barid), telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu 
Muham-mad ibnu Agil, dari Jabir yang menceritakan, "Aku sampai 
kepada Rasulullah Saw. yang pada saat itu air (wudu untuk beliau) telah 
di-tuangkan, maka aku mengucapkan, 'Assalamu 'alaika, ya Rasulallah. 
Tetapi beliau tidak menjawabku. Maka aku ucapkan lagi, 'Assalamu 
aiaika, ya Rasulallah.' Beliau tidak menjawabku, dan kuucapkan la-gi, 
Assalamu 'alaika, ya Rasulallah,' tetapi beliau tetap tidak menja-wabku. 
Rasulullah Saw. berjalan, sedangkan aku berada di belakang-nya 
hingga beliau masuk ke dalam kemahnya. Kemudian aku masuk ke 
dalam masjid, lalu duduk dalam keadaan bersedih hati dan mu-rung. 
Kemudian Rasulullah Saw. keluar menemuiku, sedangkan be-liau telah 
bersuci, lalu bersabda, 'Wa'alaikas salam  warahmatullahi 
wabarakatuh, wa'alaikas salam  warahmatullahi wabarakatuh, 
wa'alaikas salam warahmatullah.' Kemudian beliau bersabda, 
'Mau-kah aku ajarkan kepadamu, hai Abdullah ibnu Jabir, suatu surat 
yang paling baik dalam Al-Our'an?' Aku menjawab, "Tentu saja aku 
mau, wahai Rasulullah.' Rasulullah Saw. bersabda, 'Bacalah Alhamdu 
lil-lahi rabbil 'alamina hingga selesai'." 

Sanad hadis ini jayyid (baik), dan Ibnu Agil yang ada dalam sa-nad 
hadis ini hadisnya dipakai sebagai hujah oleh para pemuka imam, 
sedangkan Abdullah ibnu Jabir adalah seorang sahabat yang oleh Ib-nul 
Jauzi disebut seorang dari kalangan Bani Abdi. Pendapat yang lain 
mengatakan bahwa dia adalah Abdullah ibnu Jabir Al-Ansari 
Al-Bayadi, menurut Al-Hafiz ibnu Asakir. 

Mereka menyimpulkan dalil dari hadis ini dan yang semisal 
de-ngannya, bahwa sebagian dari ayat dan surat mempunyai kelebihan 
tersendiri atas sebagian yang lainnya. Sepcrti yang diriwayatkan dari 
banyak ulama, antara lain Ishag ibnu Rahawaih, Abu Bakar ibnul 
Arabi, dan Ibnu Haffar dari kalangan mazhab Maliki. Scdangkan 
se-golongan lainnya dari kalangan ulama berpendapat bahwa tiada 
ke-utamaan dalam hal tersebut karena semuanya adalah Kalamullah, 
agar keutamaan ini tidak memberikan kesan bahwa hal yang dikalah- 


44 Al-Fatihah 


kan keutamaannya mengandung kekurangan, sekalipun pada 
kenyata-annya semua mempunyai keutamaan. Demikian menumt yang 
dinukil oleh Al-Ourtubi, dari Al-Asy'ari, Abu Bakar Al-Bagilani, Abu 
Hatim ibnu Hibban Al-Busti, Abu Hayyan, dan Yahya ibnu Yahya, 
serta menurut salah satu riwayat dari Imam Malik. 

Imam Bukhari di dalam Fadailil Our'an mengatakan, telah 
men-ceritakan kepada kami Muhammad ibnul Musanna, telah 
mencerita-kan kepada kami Wahb, telah menceritakan kepada kami 
Hisyam, da-ri Muhammad ibnu Ma'bad, dari Abu Sa'id Al-Khudri yang 
menceri-takan bahwa ketika kami berada dalam suatu perjalanan, 
tiba-tiba da-tanglah seorang budak perempuan muda, lalu ia berkata, 
"Sesungguh-nya pemimpin kabilah terkena sengatan binatang beracun, 
sedangkan kaum lelaki kami sedang tidak ada di tempat, adakah di 
antara kalian yang dapat me-rugyah? Maka bangkitlah seorang 
laki-laki dari ka-lang'an kami bersamanya, padahal kami sebelumnya 
tidak pernah memperhatikan bahwa dia dapat mc-rugyah (pengobatan 
dengan jam-pi). Kemudian lelaki itu mc-rugyah-nya, dan ternyata 
pemimpin ka-bilah sembuh, maka pemimpin kabilah memerintahkan 
agar memberi-nya upah berupa tiga puluh ekor kambing dan memberi 
kami minum laban (yoghurt). Ketika Iclaki itu kembali, kami bertanya 
kepadanya, "Apakah kamu dapat me-rugyah atau kamu pandai 
mc-rugyah?" Ia menjawab, "Tidak, aku hanya me-rugyah dengan 
membaca Ummul Kitab." Kami berkata, "Janganlah kalian 
membicarakan sesuatu pun sebclum kita sampai dan bertanya kepada 
Rasulullah." Ketika tiba di Madinah, kami ceritakan hal itu kepada Nabi 
Saw., dan beliau menja-wab, "Siapakah yang memberitahukan 
kepadanya bahwa Al-Fatihah adalah rugyah? Bagi-bagikanlah dan 
berikanlah kepadaku satu bagian darinya!" 

Abu Ma'mar mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul 
Waris, telah menceritakan kepada kami Hisyam, telah menceritakan 
kepada kami Muhammad ibnu Sirin, telah menceritakan kepadaku 
Ma'bad ibnu Sirin, dari Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang sama. Imam 
Muslim dan Imam Abu Daud telah meriwayatkannya pula me-lalui 
riwayat Hisyam, yaitu Ibnu Hassan, dari Ibnu Sirin dengan lafaz yang 
sama. 


Tafsir Ibnu Kasir 45 


Menurut sebagian riwayat yang diketengahkan Imam Muslim, Abu 
Said Al Khudri adalah orang yang me-rugyah orang yang terse-ngat 
binatang berbisa itu. Mereka menyebutkan orang yang terkena sengatan 
binatang berbisa dengan sebutan Salim (orang yang sehat) dengan 
harapan semoga ia sembuh. 

Imam Muslim di dalam kitab Sahih-nya dan Imam Nasai di da-lam 
kitab Sunan-nya telah meriwayatkan dari hadis Abul Ahwas Sa-lam 
ibnu Salim, dari Amman ibnu Zuraig, dari Abdullah ibnu Isa ibnu 
Abdur R, iinan ibnu Abu Laila, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas 
yang menceritakan, "Ketika kami sedang bersama Rasulullah Saw. 
yang saat itu sedang bersama Malaikat Jibril, tiba-tiba Jibril mendengar 
suara gemuruh di atasnya, lalu Jibril mengangkat pan-dangannya ke 
langit dan berkata, Ini adalah suara pintu langit dibu-ka, pintu ini sama 
sekali belum pernah dibuka.' Lalu turunlah seorang malaikat dan 
langsung datang kepada Nabi Saw., kemudian berkata: 


Bergembiralah dengan dua cahaya yang ielah diberikan 
kepada-mu, tiada seorang nabi pun sebelummu yang pernah diberi 
ke-duanya, yaitu Fatihatul Kitab dan ayat-ayat terakhir dari surat 
Al-Bagarah. Tidak sekali-kali kamu membaca suatu huruf 
dari-nya melainkan pasti kamu diberi (pahala)nya. 


Demikianlah menurut lafaz riwayat Imam Nasai, hampir sama dengan 
lafaz Imam Muslim. 

Imam Muslim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ishag 
ibnu Ibrahim Al-Hanzali (yaitu Ibnu Rahawaih), telah menceri-takan 
kcpada kami Sufyan ibnu Uyaynah, dari Al-Ala (yakni Ibnu Abdur 
Rahman ibnu Ya'gub Al-Khargi), dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi 
Saw. yang telah bersabda: 


46 Al-Fatihah 


Barang siapa salat tanpa membaca Ummul Our'an di dalamnya, 
maka salatnya khidaj —sebanyak tiga kali— yakni tidak 
sempur-na. 


Kemudian dikatakan kepada Abu Hurairah, "Sesungguhnya kami sa-lat 
di belakang imam." Abu Hurairah r.a. menjawab, "Bacalah untuk 
dirimu scndiri, karena sesungguhnya aku pernah mendengar 
Rasulul-lah Saw. bersabda: 


Allah Swt. berfirman, 'Aku bagikan salat antara Aku dan 
hamba-Ku menjadi dua bagian, dan bagi hamba-Ku apa yang dia 
min-ta. Bila seorang hamba berkata, 'Segala puji bagi Allah, Tuhan 
semesta alam,' Allah berfirman, 'Hamba-Ku telah memuji-Ku.' 
Bila ia berkata, 'Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, ' 
Allah berfirman, 'Hamba-Ku telah menyanjung-Ku.' Bila ia 
ber-kata, 'Yang Menguasai hari pembalasan," maka Allah 
berfirman, 'Hamba-Ku telah mengagungkan-Ku,' dan adakalanya 
sesekali berfirman, 'Hamba-Ku telah berserah diri kepada-Ku' 
Bila ia berkata, 'Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya 
kepa-da Engkaulah kami mohon pertolongan,' maka Allah 
berfirman, 


Tafsir Ibnu Kasir 47 


Ini antara diri-Ku dan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang 
dia minta.' Bila ia berkata, '"Tunjukilah kami jalan yang lurus, 
(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nik 
mat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan 
bu-kan (pula jalan) mereka yang sesat,' maka Allah berfirman, 'Ini 
untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku yang dia mintaT 


Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, dari Ishag ibnu 
Rahawaih, keduanya meriwayatkannya dari Outaibah, dari Malik, dari 
Al-Ala, dari Abus Saib maula Hisyam ibnu Zahrah, dari Abu Hu-rairah 
yang menurut lafaz hadis 1rii disebutkan: 


Separonya buat-Ku dan separonya lagi buat hamba-Ku, bagi 
hamba-Ku apa yang dia minta. 


Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Ishag, dari Al-Ala. Imam 
Muslim meriwayatkannya pula melalui hadis Ibnu Juraij, dari Al-Ala, 
dari Abus Saib, seperti hadis ini. Ia meriwayatkannya melalui hadis 
Ibnu Abu Uwais, dari Al-Ala, dari ayahnya dan Abus Sa'ib, kedua-nya 
menerima hadis ini dari Abu Hurairah. Imam Turmuzi mengata-kan 
bahwa hadis ini berpredikat hasan, dan aku pernah menanyakan 
tentang hadis ini kepada Abu Zar'ah, maka ia menjawab bahwa ke-dua 
hadis ini berpredikat sahih, yaitu yang dari Al-Ala, dari ayahnya, dan 
yang dari Al-Ala, dari Abus Sa'ib. 

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abdullah ibnul Imam Ahmad, 
dari hadis Al-Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Ubay ibnu 
Ka'b secara panjang Icbar. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan 
kepada kami Salih ibnu Mismar Al-Marwazi, telah menceritakan 
ke-pada kami Zaid ibnu Habbab, telah menceritakan kepada kami 
Anba-sah ibnu Sa'id, dari Mutarrif ibnu Tarif, dari Sa'id ibnu Ishag, dari 
Ka'b ibnu Ujrah, dari Jabir ibnu Abdullah yang menceritakan bahwa 
Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


18 Al-Fatihah 


Allah Swt. berfirman, "Aku bagikan salat antara Aku dan 
hamba-Ku menjadi dua bagian, dan bagi hamba-Ku apa yang dia 
min-ta." Apabila seorang hamba mengucapkan, "Segala puji bagi 
Allah, Tuhan semesta alam," maka Allah berfirman, "Hamba-Ku 
telah memuji-Ku." Apabila ia mengucapkan, "Yang Maha 
Pe-murah lagi Maha Penyayang," Allah berftrman, "Hamba-Ku 
te-lah menyanjung-Ku," kemudian Aliah berfirman, "Ini untuk-Ku 
dan bagi hamba-Ku adalah yang sisanya." 


Hadis ini garib bila ditinjau dari segi kalimat terakhir ini. 


Hal-hal yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah 


Terkadang surat Al-Fatihah disebut dengan memakai lafaz "salat", 
se-perti pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya: 


Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salat 
(ba-caan)mu dan jangan pula merendahkannya, tetapi carilah jalan 
tengah di antara keduanya. (Al-Isra: 110) 


Yang dimaksud dengan lafaz salataka dalam ayat di atas ialah 
"baca-anmu", sebagaimana dijelaskan di dalam hadis sahih melalui 
Ibnu Abbas. Di dalam hadis tersebut dikatakan: 


Tafsir Ibnu Kasir 49 


Aku bagikan salat (bacaan Al-Fatihah) antara Aku dan hamba-Ku 
menjadi dua bagian, separonya untuk-Ku dan separonya lagi 
untuk hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. 


Kemudian dalam hadis ini dijelaskan pembagian yang dimaksud 
da-lam bacaan surat Al-Fatihah secara rinci. Hal ini menunjukkan 
ke-agungan kedudukan bacaan dalam salat dan bahwa bacaan 
Al-Our'an dalam salat merupakan salah satu rukunnya yang terbesar, 
karena di-sebutkan istilah "ibadah (salat)", sedangkan yang dimaksud 
adalah sebagian darinya, yaitu bacaan (surat Al-Fatihah). 

Lafaz gira-ah atau bacaan ini adakalanya disebutkan dengan 
maksud salatnya, seperti yang terdapat di dalam firman-Nya: 


Dan (dirikanlah pula salat) Subuh, sesungguhnya salat Subuh itu 
disaksikan (oleh para malaikat). (Al-Isra: 78) 


Makna yang dimaksud ialah salat Subuh, seperti yang dijelaskan di 
dalam kitab Sahihain, bahwa salat Subuh itu disaksikan oleh para 
ma-laikat yang bertugas di malam hari dan para malaikat yang akan 
ber-tugas di siang hari. 

Dapat disimpulkan bahwa diharuskan membaca bacaan Al-Our-'an 
dalam salat, menurut kesepakatan para ulama. Akan tetapi, mere-ka 
berselisih pendapat dalam masalah berikutnya, yaitu: Apakah 
me-rupakan suatu keharusan membaca selain Al-Fatihah, ataukah 
Al-Fatihah saja sudah cukup, atau selain Al-Fatihah dapat dianggap 
men-cukupi? 

Pendapat pertama menurut Imam Abu Hanifah dan para 
pendu-kungnya dari kalangan murid-muridnya serta lain-lainnya. 
Menurut mereka, surat Al-Fatihah bukan merupakan suatu keharusan, 
surat apa saja dari Al-Our'an jika dibaca dalam salat, dianggap telah 
mencu-kupi. Mereka mengatakan demikian berdalilkan firman Allah 
Swt.: 


karena itu, bacalah apa yang mudah bagi kalian dari Al-Our'an. 
(Al-Muzzammil: 20) 


50 Al-Fatihah 


Hal itu disebutkan pula di dalam kitab Sahihain melalui hadis Abu 
Hurairah tentang kisah orang yang berbuat kesalahan dalam salatnya. 
Rasulullah Saw. bersabda kepadanya: 


Apabila kamu bangkit mengerjakan salatmu, bertakbirlah, 
kemu-dian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Our'an 


Menurut mereka, Nabi Saw. memerintahkan kepada lelaki tersebut agar 
membaca apa yang mudah dari Al-Our'an. Beliau tidak menen-tukan 
agar membaca Al-Fatihah serta tidak pula yang lainnya. Hal ini mereka 
jadikan dalil untuk memperkuat pendapat mereka tersebut. 

Pendapat kedua mengatakan bahwa diharuskan membaca surat 
Al-Fatihah dalam salat. Dengan kata lain, tidak sah salat tanpa 
mem-baca surat Al-Fatihah. Pendapat ini dikatakan oleh para imam 
lainnya, yaitu Imam Malik, Imam Syafli, Imam Ahmad ibnu Hambal 
serta murid-murid mereka dan jumhur ulama. Mereka mengatakan 
demi-kian berdalilkan hadis yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu: 


Barang siapa yang mengerjakan salat tanpa membaca Ummul 
Our'an di dalamnya, maka salatnya khidaj. 


Yang dimaksud dengan istilah khidaj ialah kurang, di dalam hadis 
di-tafsirkan dengan makna gairu tamam, yakni "tidak sempurna". 
Mereka berdalilkan pula dengan apa yang disebutkan di dalam hadis 
Sahihain, melalui hadis Az-Zuhri, dari Mahmud ibnur Rabi', dari 
Ubadah ibnus Samit yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. telah 
bersabda: 


Tiada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. 


Yakni salatnya tidak sah. Di dalam hadis sahih Ibnu Khuzaimah dan 
Ibnu Hibban disebutkan melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan 
bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda: 


Tafsir Ibnu Kasir 51 


Tidak cukup suatu salat yang di dalamnya tidak dibacakan Ummul 
Our'an. 


Hadis-hadis dalam bab ini cukup banyak jumlahnya. Perbedaan 
pen-dapat dalam masalah ini berikut alasan-alasannya cukup panjang 
bila disebutkan seluruhnya, dan kami telah mengisyaratkan dalil-dalil 
yang menjadi pegangan mereka. 

Tetapi mazhab Syafii dan segolongan orang dari kalangan ahlul 
'ilmi mengatakan bahwa wajib membaca surat Al-Fatihah dalam se-tiap 
rakaat. Menurut yang lainnya, sesungguhnya yang diwajibkan 
ha-nyalah membaca surat Al-Fatihah pada sebagian besar rakaatnya. 

Al-Hasan dan kebanyakan ulama Basrah mengatakan, 
sesungguh-nya diwajibkan membaca surat Al-Fatihah hanya dalam satu 
rakaat dari salat saja, karena berpegang kepada makna mutlak dari 
hadis yang menyatakan: 


Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. 


Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya serta As-Sauri dan Al-Auza' 
mengatakan bahwa bacaan Al-Fatihah bukan merupakan suatu 
ketentuan, bahkan seandainya seseorang membaca surat lainnya pun 
sudah dianggap cukup, berdasarkan kepada firman Allah Swit.: 


karena itu, bacalah apa yang mudah bagi kalian dari Al-Our'an. 
(Al-Muzzammil: 20) 


Ibnu Majah meriwayatkan melalui hadis Abu Sufyan As-Sa'di, dari 
Abu Hurairah, dari Abu Sa'id secara marfu': 


52 Al-Fatihah 


Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Alhamdu (surat 
Al-Fatihah) dan surat lainnya dalam setiap rakaatnya, baik dalam 
salatfardu ataupun salat lainnya. 


Akan tetapi, kesahihannya masih perlu dipertimbangkan, semuanya itu 
dibahas dalam kitab Al-Ahkamul Kabir. 


Membaca surat Al-Fatihah bagi makmum dalam salat berjamaah 


Apakah makmum diwajibkan membaca surat Al-Fatihah? 
Jawaban-nya, ada tiga pendapat di kalangan para ulama. 

Pertama, makmum wajib membaca surat Al-Fatihah, 
sebagaima-na diwajibkan pula atas imamnya, berdasarkan kepada 
keumuman makna hadis-hadis terdahulu. 

Kedua, makmum sama sekali tidak diwajibkan membaca bacaan, 
baik surat Al-Fatihah ataupun surat lainnya, baik dalam salat 
jJah-riyyah (yang keras bacaannya) ataupun dalam salat sirriyyah (yang 
pelan bacaannya). Hal ini berlandaskan kepada hadis yang 
diriwayat-kan oleh Imam Ahmad ibnu Hambal di dalam kitab 
Musnad-nya me-lalui Jabir ibnu Abdullah, dari Nabi Saw. Disebutkan 
bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: 


Barang siapa yang mempunyai imam, maka bacaan imam 
bagi-nya adalah bacaannya juga. 


Akan tetapi, di dalam sanadnya terdapat ke-da'if-an. Imam Malik 
me-riwayatkan pula melalui Wahb ibnu Kaisan, dari Jabir, disebutkan 
bahwa hadis tersebut adalah perkataan Jabir sendiri. Hadis ini 
diriwa-yatkan pula melalui berbagai jalur, tetapi tiada satu pun darinya 
yang dinyatakan sahih dari Nabi Saw. 

Ketiga, makmum wajib membacanya dalam salat siriyyah karena 
berpegang kepada dalil-dalil yang telah disebutkan di atas. Tidak 
wa-jib baginya membaca bacaan dalam salat jahriyyah karena 
berdasar- 


Tafsir Ibnu KaSir 53 


kan sebuah hadis dalam Sahih Muslim melalui Abu Musa Al-Asy'ari 
yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda: 


Sesungguhnya imam dijadikan hanyalah untuk diikuti. Maka 
apabila imam bertakbir, bertakbirlah pula kalian: dan apabila dia 
membaca, maka diamlah kalian, hingga akhir hadis. 


Hal yang sama diriwayatkan pula oleh pemilik kitab Sunan lainnya, 
yaitu Abu Daud, Turmuzi, Nasai, dan Ibnu Majah melalui Abu 
Hu-rairah, dari Nabi Saw. Disebutkan bahwa Nabi Saw. pernah 
bersabda: 


Apabila imam membaca, maka diamlah kalian (seraya 
mende-ngarkannya). 


Muslim ibnu Hajja menilainya sahih. Kedua hadis tersebut 
menun-jukkan kebenaran pendapat ini yang merupakan gaul gadim 
dari Imam Syafii dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad ibnu Hambal. 

Tujuan mengetengahkan masalah tersebut dalam bab ini adalah 
untuk menerangkan kekhususan surat Al-Fatihah yang mempunyai 
hukum tersendiri yang tidak dimiliki oleh surat-surat lainnya. 

Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar mengatakan, telah menceritakan 
kepada kami Ibrahim ibnu Sa'id Al-Jauhari, telah menceritakan ke-pada 
kami Gassan ibnu Ubaid, dari Abu Imran Al-Juni, dari Anas r.a. yang 
menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


Apabila kamu hendak meletakkan lambungmu di atas peraduan, 
lalu membaca Fatihatul Kitab dan Oul huwallahu ahad (surat 
Al-Ikhlas), maka sesungguhnya kamu aman dari segala mara 
bahaya, kecuali maut. 


54 Al-Fatihah 


Tafsir isti'azah dan hukum-hukumnya 
Allah Swt. berfirman: 


Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 
makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dan 
Ji-ka kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah 
ke-pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui. (Al-A'raf: 199-200) 


Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami 
lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan (gambarkan). Dan 
katakanlah, "Ya Tuhanku, aku berlindung kepada-Mu dari 
bisik-an-bisikan setan. Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau, 
ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku." (Al-Mu-minun: 


96-98) 


Tafsir Ibnu Kasir 55 


Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka 
tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan 
se-olah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat 
yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang 
yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada 
orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan 
Jika se-tan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka 
mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Fussilat: 34-36) 


Setelah ketiga ayat di atas, tidak ada ayat keempat yang semakna 
de-ngannya, yaitu Allah Swt. memerintahkan agar bersikap diplomasi 
terhadap musuh dari kalangan sesama manusia dan berbuat baik 
ke-padanya dengan tujuan agar ia sadar dan kembali kepada watak 
asli-nya yang baik, yakni kembali bersahabat dan rukun. Allah 
memerin-tahkan kita untuk memohon perlindungan kepada-Nya dalam 
meng-hadapi musuh dari kalangan setan, sebagai suatu keharusan, 
karena kita tidak boleh bersikap diplomasi dan tidak boleh pula bersikap 
baik kepadanya. Setan selamanya hanya menginginkan kebinasaan 
manu-sia karena sengitnya permusuhan antara dia dan nenek moyang 
umat manusia, yaitu Adam di masa dahulu, seperti yang disebutkan di 
dalam firman-Nya: 


Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh 
se-tan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu 
dari surga. (Al-A'raf: 27) 


56 Al-Fatihah 


Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, maka 
anggap-lah ia musuh (kalian), karena sesungguhnya setan-setan 
itu ha-nya mengajak golongannya supaya mereka menjadi 
penghuni ne-raka yang menyala-nyala. (Fatir: 6) 


Patutkah kalian mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai 
pemimpin selain dari-Ku, sedangkan mereka adalah musuh 
ka-lianl Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (Allah) bagi 
orang-orang yang zalim. (Al-Kahfi: 50) 


Sesungguhnya setan (iblis) pemah bersumpah kepada nenek moyang 
kita semua, yaitu Adam a.s., bahwa dia benar-benar termasuk 
orang-orang yang menasihatinya. Tetapi temyata setan berdusta dalam 
sum-pahnya itu. Selanjutnya bagaimanakah perlakuan setan terhadap 
kita (sebagai anak cucu Adam a.s.)? Hal ini diungkapkan oleh 
firman-Nya, menyitir perkataan setan: 


Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka 
semua-nya kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlas di antara 
mereka. (Sad: 82-83) 


Allah Swt. berfirman: 


Tafsir Ibnu Kasir 57 


Apabila kamu membaca Al-Our'an, hendaklah kamu meminta 
perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. 
Sesungguh-nya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang 
yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Sesungguhnya 
kekua-saannya hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya 
jadi pe-mimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya 
dengan Allah. (An-Nahl: 98-100) 


Ta'awwudz 


Segolongan ulama ahli gurra dan lain-lainnya mengatakan bahwa 
ba-caan ta'awwuz dilakukan sesudah membaca Al-Our'an. Mereka 
me-ngatakan demikian berdasarkan makna lahiriah ayat, untuk 
menolak rasa 'ujub sesudah melakukan ibadah. Orang yang 
berpendapat de-mikian antara lain ialah Hamzah, berdasarkan apa yang 
telah ia nukil dari Ibnu Falufa dan Abu Hatim As-Sijistani. Hal ini 
diriwayatkan oleh Abul Oasim Yusuf ibnu Ali ibnu Junadah Al-Huzali 
Al-Magribi di dalam Kitabul "Ibadah Al-Kamil. Ta meriwayatkan pula 
melalui Abu Hurairah, tetapi riwayat ini berpredikat garib, lalu dinukil 
oleh Muhammad ibnu Umar Ar-Razi di dalam kitab Tafsir-nya dari 
Ibnu Sirin, dalam suatu riwayatnya ia mengatakan bahwa pendapat ini 
ada-lah perkataan Ibrahim An-Nakha' dan Daud ibnu Ali Al-Asbahani 
Az-Zahiri. 

Al-Ourtubi meriwayatkan dari Abu Bakar ibnu Arabi, dari 
se-jumlah ulama, dari Imam Malik, bahwa si pembaca mengucapkan 
la'awwuz sesudah surat Al-Fatihah. Akan tetapi, Ibnul Arabi sendiri 
menilainya garib (aneh). 

Menurut pendapat ketiga, ta'awwut dibaca pada permulaan 
baca-an Al-Our'an dan pungkasannya, karena menggabungkan kedua 
dalil. Demikianlah yang dinukil oleh Ar-Razi. 

Akan tetapi, menurut pendapat yang terkenal dan dijadikan 
pe-gangan oleh jumhur ulama, bacaan ta'awwuz hanya dilakukan sebe- 


58 Al-Fatihah 


lum bacaan Al-Our'an, untuk menolak godaan yang mengganggu 
ba-caan. Menurut mereka, makna ayat berikut: 


Apabila kamu membaca Al-Our'an, hendaklah kamu meminta 
periindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. (An-Nahl: 
98) 


ialah "apabila kamu hendak membaca Al-Our'an". Perihalnya sama 
dcngan makna yang terkandung di dalam firman Allah Swt. lainnya, 
yaitu: 


Apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka 
dan tangan kalian. (Al-Maidah: 6) 


Makna yang dimaksud ialah "bilamana kamu hendak mengerjakan 
sa-lat". Pengertian ini berdasarkan hadis yang menerangkan 
tentangnya. Imam Ahmad ibnu Hambal mengatakan, telah 
menceritakan ke-pada kami Muhammad 1bnul Hasan ibnu Anas, telah 
menceritakan kepada kami Ja'far ibnu Sulaiman, dari Ali ibnu Ali 
Ar-Rifa' Al-Yasykuri, dari Abul Muttawakil AjWfaji, dari Abu Sa'd 
Al-Khudri yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw: bila mengerjakan 
salat di sebagian malam harinya membuka salatnya dcngan becrtakbir, 
lalu mengucapkan: 


Ia G3 Dan 5 Oia 
SEA - Unas kas ENG 


Kr 


KN AA Sp PENA Era 


3 


KAN 


Tafsir Ibnu Kasir 509 


Mahasuci Engkau, ya Allah, dengan memuji kepada Engkau, 
Mahasuci asma-Mu dan Mahatinggi keagungan-Mu, tiada Tuhan 
selain Engkau. Kemudian beliau mengucapkan, "Tidak ada 
Tu-han selain Allah," sebanyak tiga kali, lalu membaca doa 
berikut: "Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui dari godaan setan yang terkutuk, yaitu dari 
kesem-pitan, ketakaburan, dan embusan rayuannya." 


Hadis ini diriwayatkan dalam empat kitab Sunan melalui riwayat Ja'-far 
ibnu Sulaiman, dari Ali ibnu Ali Ar-Rifa'1, Imam Turmuzi menga-takan 
bahwa hadis ini paling masyhur dalam babnya. Imam Turmuzi 
mengartikan istilah al-hamz dengan makna 'cekikan' atau 'kesem-pitan', 
an-nafakh dengan 'takabur', dan an-nafas dengan makna 'em-busan 
rayuan yang mendorong seseorang mengeluarkan syairnya'. 

Hadis ini sama dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu 
Daud dan Ibnu Majah melalui hadis Syu'bah, dari Amr ibnu Murrah, 
dari Asim Al-Gazzi, dari Nafi' ibnu Jabir Al-Mut'im, dari ayahnya yang 
menceritakan: 


Aku melihat Rasulullah Saw. bila memulai salatnya 
mengucap-kan, "Allahu akbar kabiran" (AllahMahabesar dengan 
kebesaran yang sesungguhnya), "Alhamdu lillahi ka'siran" (segala 
puji bagi Allah sebanyak-banyaknya), "Subhanallahi bukratan wa 
asilan" (Mahasuci Allah di pagi dan petang hari) masing-masing 
tiga kalis lalu, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada 
Eng-kau dari setan yang terkutuk, yaitu dari godaannya, sifat 
taka-burnya, dan embusan rayuannya." 


Menurut Umar, al-hamz artinya kesempitan, nafakh artinya 
ketaka-buran, dan nafas artinya syairnya yang batil. 


60 Juz 1-Al-Fatihah 


Ibnu Majah mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami 
Ali 1bnul Munzir, telah menceritakan kepada kami Ibnu Fu“ail, telah 
menceritakan kepada kami Ata ibnus Sa'ib, dari Abu Abdur Rahman 
As-Sulami, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi Saw.: 


Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari 
se-tan yang terkutuk, yakni dari godaan, rayuan, dan bisikannya. 


Ibnu Majah mengatakan bahwa hamzihi artinya cekikannya, nafkhihi 
artinya takabumya, dan nafsihi adalah syairnya. 

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ishag 
ibnu Yusuf, telah menceritakan kepada kami Syarik, dari Ya'la ibnu 
Ata, dari seorang lelaki yang menceritakan kepadanya bahwa dia pemah 
mendengar Abu Umamah Al-Bahili menceritakan: 


Apabila Rasulullah Saw. hendak mengerjakan salatnya, terlebih 
dahulu membaca takbir tiga kali, lalu mengucapkan, "Tidak ada 
Tuhan selain Allah" sebanyak tiga kali, dan "Mahasuci Allah dan 
dengan memuji kepada-Nya" sebanyak tiga kali. Setelah itu beliau 
berdoa, "Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, 
yaitu dari godaan, rayuan, dan bisikannya.'" 


Al-Hafiz Abu Y'a'la Ahmad ibnu Ali ibnul Musanna Al-Mausuli 
me-ngatakan di dalam kitab Musnad-nya bahwa telah menceritakan 
ke-pada kami Abdullah ibnu Umar ibnu Aban Al-Kufi, telah 
menceri-takan kepada kami Ali ibnu Hisyam ibnul Barid, dari Yazid 
ibnu 


Tafsir Ibnu Kasir 61 


Ziad, dari Abdul Malik ibnu Umair, dari Abdur Rahman ibnu Abu 
Laila, dari Ubay ibnu Ka'b r.a. yang menceritakan: 


Ada dua orang laki-laki beradu janggut (bertengkar) di hadapan 
Nabi Saw., lalu salah seorang darinya mencabik-cabik hidung 
karena marah sekali. Maka Rasulullah Saw. bersabda, 
"Sesung-guhnya aku benar-benar mengetahui sesuatu, seandainya 
dia mengucapkannya, niscaya akan lenyaplah rasa emosinya itu, 
ya-itu, 'Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang 
ter-kutuk r 


Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Imam Nasai di dalam kitab 
Al-Yaumu wal Lailah, dari Yusuf ibnu Isa Al-Marwazi, dari Al-Fadl 
ibnu Musa, dari Yazid ibnu Abul Ja'diyyah. Hadis ini diriwayatkan pula 
oleh Imam Ahmad ibnu Hambal, da-ri Abu Sa'id, dari Zaidah dan Abu 
Daud, dari Yusuf ibnu Musa, dari Jarir ibnu Abdul Hamid, juga oleh 
Imam Turmuzi dan Imam Nasai di dalam kitab Al-Yaumu wal 
Lailah-nya, dari Bandar, dari Ibnu Mahdi, dari As-Sauri. Imam Nasai 
sendiri meriwayatkannya melalui hadis Zaidah ibnu Oudamah, 
ketiga-tiganya dari Abdul ibnu Umair, dari Abdur Rahman ibnu Abu 
Laila, dari Mu'ai ibnu Jabal r.a. yang men-ceritakan, "Ada dua orang 
lelaki bertengkar di hadapan Nabi Saw., la-lu salah seorang dari mereka 
tampak memuncak emosinya hingga ter-bayang olehku seakan-akan 
salah seorang dari keduanya mencabik-cabik hidungnya karena tiupan 
amarah, lalu Rasulullah Saw. bersab-da: 


62 Al-Fatihah 


Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui suatu kalimat: 
sean-dainya dia mengucapkannya, niscaya akan lenyaplah 
amarah yang menguasai dirinya'." Mu'az ibnu Jabal r.a. bertanya, 
"Apakah kalimat itu, wahai RasulullahT' Nabi Saw. menjawab, "Ya 
Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari godaan 
setan yang terkutuk." Perawi mengatakan, "Lalu Mu'az 
memerintahkan orang yang meluap amarahnya itu unluk 
memba-canya, tetapi dia menolak, akhirnya dia makin bertambah 
emosi." 


Demikianlah lafaz yang diketengahkan oleh Abu Daud. Imam 
Tur-muzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat mursal, dengan kata 
lan, Abdur Rahman ibnu Abu Laila belum pernah bersua dengan 
Mu'az ibnu Jabal karena Mu'az telah meninggal dunia sebelum tahun 
20 Hjyjriah. 

Menurut kami, barangkali Abdur Rahman ibnu Abu Lala 
men-dengar hadis ini dari Ubay ibnu Ka'b, sebagaimana keterangan 
yang lalu, kemudian Ubay menyampaikan hadis ini dari Mu'az ibnu 
Jabal, karena sesungguhnya kisah ini disaksikan bukan hanya oleh 
seorang sahabat. 

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Us-man ibnu Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari 
Al-A'masy, dari Addi ibnu Sabit yang menceritakan bahwa Sulaiman 
ibnu Sard r.a. telah menceritakan: 


Tafsir Ibnu Kasir 63 


Ada dua orang laki-laki bertengkar di hadapan Nabi Saw. Ketika 
itu kami sedang duduk bersamanya. Salah seorang dari kedua 
le-laki ilu mencaci lawannya seraya marah, sedangkan wajahnya 
tampak memerah (karena emosi). Maka Nabi Saw. bersabda, 
"Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui suatu kalimat: 
sean-dainya dia mau mengucapkannya, niscaya akan lenyaplah 
emosi yang membakarnya itu. Yaitu ucapan, 'Aku berlindung 
kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk'." Maka mereka 
(para sa-habat) berkata kepada lelaki yang emosi itu, "Tidakkah 
kamu mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SawP." 
Lelaki itu justru menjawab, "Sesungguhnya aku tidak gila." 


Imam Bukhari meriwayatkannya bersama Imam Muslim, Abu Daud, 
dan Imam Nasai melalui berbagai jalur dari Al-A'masy denganlafaz 
yang sama. 

Sehubungan dengan masalah isti'azah ini, banyak lagi hadis yang 
cukup panjang bila dikemukakan dalam kitab ini. Bagi yang 
meng-inginkan keterangan lebih lanjut, dipersilakan merujuk kepada 
kitab-kitab "Zikir dan Keutamaan Beramal". 

Telah diriwayatkan bahwa Malaikat Jibril a.s. —pada waktu 
per-tama kali menurunkan Al-Our'an kepada Rasulullah Saw.— 
meme-rintahkannya agar membaca isti'azah (ta'awwuz). Demikian 
menurut riwayat Imam Abu Ja'far ibnu Jarir, bahwa telah menceritakan 
kepa-da kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Usman 
ibnu Said, telah menccritakan kepada kami Bisyr ibnu Imarah, telah 
men-ceritakan kepada kami Abu Raug, dari Dahhak, dari Abdullah ibnu 
Abbas yang menceritakan bahwa pada waktu pertama kali Malaikat 
Jibril turun kepada Nabi Muhammad Saw., ia berkata, "Hai 
Muham-mad, mohonlah perlindungan (kepada Allah)!" Nabi Saw. 
bersabda, "Aku memohon perlindungan kepada Allah Yang Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui dari godaan setan yang terkutuk." 
Kemudian Malaikat Jibril berkata, "Ucapkanlah bismillahir rahmanir 
rahim." Selanjutnya Malaikat Jibril berkata lagi, "Bacalah, dcngan 
menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan." 

Abdullah ibnu Abbas mengatakan, hal tersebut merupakan surat 
yang mula-mula diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Saw. 
me-lalui lisan Malaikat Jibril. 


64 Al-Fatihah 


Asar ini berpredikat garib, sengaja kami ketengahkan untuk 
di-kenal, mengingat di dalam sanadnya terkandung kelemahan dan 
in-gita' (magtu'). 

Jumhur ulama mengatakan bahwa membaca ta'awwuz hukumnya 
sunat, bukan merupakan suatu keharusan yang mengakibatkan dosa 
bagi orang yang meninggalkannya. Ar-Razi meriwayatkan dari Ata 
ibnu Abu Rabah yang mengatakan wajib membaca ta'awwuz dalam 
salat dan di luar salat, yaitu bila hendak membaca Al-Our'an. 

Ibnu Sirin mengatakan, "Apabila seseorang membaca ta'awwuz 
sekali saja dalam seumur hidupnya, hal ini sudah cukup untuk 
meng-gugurkan kewajiban membaca ta'awwuz" 

Ar-Razi mengemukakan hujahnya kepada Ata dengan makna 
la-hiriah ayat yang menyatakan, "Fasta'iz (maka mintalah perlindungan 
kepada Allah)." Kalimat ini adalah kalimat perintah yang lahiriahnya 
menithjukkan makna wajib, juga berdasarkan pengalaman yang 
dila-kukan oleh Nabi Saw. secara terus-menerus. Dengan membaca 
ta-'awwuz, maka kejahatan setan dapat ditolak. Suatu hal yang 
merupa-kan kescmpurnaan bagi hal yang wajib, hukumnya wajib pula. 
Karc-na membaca ta'awwuz merupakan hal yang lebih hati-hati, 
sedangkan sikap hati-hati itu merupakan suatu hal yang dapat 
melahirkan hukum wajib. 

Sebagian ulama mengatakan bahwa membaca ta'awwuz pada awal 
mulanya diwajibkan kepada Nabi Saw., tetapi tidak kepada umatnya. 
Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa dia tidak membaca ta'awwuz 
dalam salat fardunya, tetapi ta'awwuz dibaca bila mengerja-kan salat 
sunat Ramadan pada malam pertama. 

Imam Syafii di dalam kitab Al-Imla mengatakan bahwa bacaan 
ta'awwuz dinyaringkan, tetapi jika dipelankan, tidak mengapa. Di 
da-lam kitab Al-Umm disebutkan boleh memilih, karena Ibnu Umar 
membacanya dcngan pelan, sedangkan Abu Hurairah membacanya 
dengan suara nyaring. Tetapi bacaan ta'awwuz selain pada rakaat 
per-tama masih diperselisihkan di kalangan mazhab Syafii, apakah 
disu-natkan atau tidak, ada dua pendapat, tetapi yang kuat mengatakan 
ti-dak disunatkan. 

Apabila orang yang membaca ta'awwuz mengucapkan, "A'uzu 
billahi minasy syaitanir rajim (aku berlindung kepada Allah dari go- 


Tafsir Ibnu Kasir 65 


daan setan yang terkutuk)," maka kalimat tersebut dinilai cukup 
me-nurut Imam Syafii dan Imam Abu Hanifah. 

Sebagian dari kalangan ulama ada yang menambahkan lafaz 
As-Sami'ul 'alim (Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui), 
se-dangkan yang lainnya bahkan menambahkan seperti berikut: "Aku 
berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, sesungguhnya Allah 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui," menurut As-Sauri dan 
Al-Auza'. 

Diriwayatkan oleh sebagian dari mereka bahwa dia mengucap-kan, 
"Aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang 
terkutuk," agar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh ayat dan 
berdasarkan kepada hadis Dahhak, dari Ibnu Abbas, yang telah 
disebutkan tadi. Akan tetapi, lebih utama mengikuti hadis-hadis sahih 
seperti yang telah disebutkan. 

Membaca ta'awwuz dalam salat hanya dilakukan untuk membaca 
Al-Our'an, menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad. 
Sedang-kan Abu Yusuf mengatakan bahwa ta'awwuz dibaca untuk 
mengha-dapi salat itu sendiri. Berdasarkan pengertian ini, berarti 
makmum membaca ta'awwuz sekalipun imam tidak membacanya. 
Dalam salat Id (hari raya), ta'awwuz dibaca sesudah takbiratul ihram 
dan sebelum takbir salat hari raya. Sedangkan menurut jumhur ulama 
sesudah tak-bir Id dan sebelum bacaan Al-Fatihah dimulai. 

Termasuk faedah membaca ta'awwuz ialah untuk membersihkan 
apa yang telah dilakukan oleh mulut, seperti perkataan yang tak 
ber-guna dan kata-kata yang jorok, untuk mewangikannya sebelum 
mem-baca Kalamullah. 

Bacaan ta'awwuz dimaksudkan untuk memohon pertolongan 
ke-pada Allah dan mengakui kekuasaan-Nya, sedangkan bagi hamba 
yang bersangkutan merupakan pengakuan atas kelemahan dan 
keti-dakmampuannya dalam menghadapi musuh bebuyutan tetapi tidak 
kelihatan, tiada seorang pun yang dapat menyangkal dan menolaknya 
kecuali hanya Allah yang telah menciptakannya. Setan tidak boleh 
di-ajak bersikap baik dan tidak boleh berbaik hati kepadanya. Lain 
hal-nya dengan musuh dari jenis manusia (kita boleh bersikap seperti 
itu), sebagaimana yang disebuucan oleh beberapa ayat Al-Our'an dalam 
ti-ga tempat, dan Allah Swt. telah berfirman: 


66 Al-Fatihah 


Sesungguhnya hamba-hamba-Ku, kamu tidak dapat berkuasa atas 
mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. (Al-Isra: 65) 


Malaikat pernah turun untuk memerangi musuh yang berupa manusia. 
Barang siapa terbunuh oleh musuh yang kelihatan (yakni manusia), 
maka ia mati syahid. Barang siapa terbunuh oleh musuh yang tidak 
kelihatan, maka ia adalah orang yang mati dalam keadaan terlaknat. 
Barang siapa yang dikalahkan oleh musuh yang tampak, maka ia 
ada-lah orang yang diperbudak. Barang siapa yang dikalahkan oleh 
musuh yang tidak kelihatan, maka ia adalah orang yang terfitnah atau 
berdo-sa. Mengingat setan dapat melihat manusia, sedangkan manusia 
tidak dapat melihatnya, maka manusia dianjurkan agar memohon 
perlin-dungan kepada Tuhan yang melihat setan, sedangkan setan tidak 
da-pat melihat-Nya. 

Isti'anah artinya memohon perlindungan kepada Allah dan 
ber-naung di bawah lindungan-Nya dari kejahatan semua makhluk 
yang jahat. Pengertian meminta perlindungan ini adakalanya 
dimaksudkan untuk menolak kejahatan dan adakalanya untuk mencari 
kebaikan, se-perti pengertian yang terkandung di dalam perkataan 
Al-Mutanabbi (salah seorang penyair), yaitu: 


Wahai orang yang aku berlindung kepadanya untuk memperoleh 
apa yang aku cita-citakan, dan wahai orang yang aku berlindung 
kepadanya untuk menghindar dari semua yang aku takutkan. 
Se-mua orang tidak akan dapat mengembalikan keagungan 
(kebe-saran) yang telah engkau hancurkan, dan mereka tidak dapal 
menggoyahkan kebesaran yang telah engkau bangun. 


Makna a'uzu billahi minasy syaitanir rajim adalah "aku berlindung di 
bawah naungan Allah dari godaan setan yang terkutuk agar setan ti- 


Tafsir Ibnu Kasir 67 


dak dapat menimpakan mudarat pada agamaku dan duniaku, atau agar 
setan tidak dapat menghalang-halangi diriku untuk mengerjakan apa 
yang.diperintahkan kepadaku, atau agar setan tidak dapat 
mendorong-ku untuk mengerjakan hal-hal yang dilarang aku 
mengerjakannya". 

Sesungguhnya tiada seorang pun yang dapat mencegah setan 
ter-hadap manusia kecuali hanya Allah. Karena itu, Allah Swt. 
memerin-tahkan agar kita bersikap diplomasi terhadap setan manusia 
dan ber-basa-basi terhadapnya dengan mengulurkan kebaikan 
kepadanya de-ngan tujuan agar ia kembali kepada wataknya yang asli 
dan tidak mengganggu lagi. Allah memerintahkan agar kita meminta 
perlin-dungan kepada-Nya dari setan yang tidak kelihatan, mengingat 
setan yang tidak kelihatan itu tidak dapat disuap serta tidak terpengaruh 
oleh sikap yang baik, bertabiat jahat sejak pembawaan, dan tiada yang 
dapat mencegahnya terhadap diri kita kecuali hanya Tuhan yang 
menciptakannya. 

Demikian pengertian yang terkandung di dalam ketiga ayat 
Al-OuraB. jIng sepengetahuaiiku tidak ada ayat keempat yang 
semakna 4cwgmrji- yika firman Allah S“t dalam surat Al-A'rat: 


Jaa:'.ah engkau pemaaf, dan suruhlah orang mengerjakan yang 
makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. 
(Al-A'raf: 199) 


Hal ini berkaitan dengan sikap terhadap musuh yang terdiri atas 
ka-langan manusia. Kemudian Allah Swt. berfirman: 


Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka 
berlindung-lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-A'at: 200) 


68 


Al-Fatihah 


Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik, Kami 
lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Dan katakanlah, "Ya 
Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisik-an 
setan. Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau, ya Tuhan-ku, 
dari kedatangan mereka kepadaku." (Al-Mu-minun: 96-98) 


Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan 
itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang 
an-taramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah 
menja-di teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak 
dianu-gerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan 
tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang 
mempunyai keberuntungan besar. Dan jika setan mengganggumu 
dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada 
Allah. Se-sungguhnya Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha 
Menge-tahui. (Fussilat: 34-36) 


Kata syaitan menurut istilah bahasa berakar dari kata syatana, arti-nya 
"apabila jauh". Watak setan memang jauh berbeda dengan watak 
manusia, dengan kefasikannya, setan jauh dari semua kebaikan. 


Tafsir Ibnu Kasir 69 


Menurut pendapat lain ia berakar dari kata syata, karena ia 
dicip-takan dari api. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa 
kedua makna tersebut benar, tetapi makna pertama lebih sahih karena 
di-perkuat oleh perkataan orang-orang Arab. Umayyah ibnu Abus Silt 
da-lam syairnya menceritakan anugerah yang dilimpahkan kepada Nabi 
Sulaiman a.s.: 


Barang siapa (di antara setan) berbuat durhaka terhadapnya, 
niscaya dia (Nabi Sulaaman) menangkapnya, kemudian 
memenja-rakannya dalam keadaan dibelenggu. 


Ternyata Umayyah ibnu Abu Silt mengatakan syatinin, bukan sya'itin, 
dan berkatalah An-Nabigah Az-Zibyani, yaitu Ziad ibnu Amr ibnu 
Mu'awiyah ibnu Jabir ibnu Dabab ibnu Yarbu' ibnu Murrah ib-nu Sa'd 
ibnu Zibyan: 


Kini Su'ad berada jauh darimu, nun jauh di sana ia tinggal, dan 
kini haiiku selalu teringat kepadanya. 


Nabigah mengatakan bahwa Su'ad kini berada di tempat yang sangat 
jauh. 

Imam Sibawaih mengatakan bahwa orang Arab mengatakan 
ta-syaitana fulanun, artinya "si Fulan melakukan perbuatan seperti 
per-buatan setan". Seandainya kata syaitan ini berasal dari kata syata, 
nis-caya mereka (orang-orang Arab) akan mengatakannya iasyayyata. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang benar adalah lafaz 
syaitan berakar dari kata syaiana yang berarti "jauh". Karena itu, 
me-reka menamakan setiap orang —baik dari kalangan manusia, jin, 
ataupun hewan— yang bersikap membangkang tidak mau taat dengan 
sebutan "setan". 

Allah Swt. berfirman: 


70 Al-Fatihah 


Dan demikianlah Kamijadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, 
ya-itu setan-setan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin. 
Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain 
perkataan-per-kaiaan yang indah-indah untuk menipu (manusia). 
(Al-An'am: 112) 


Di dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Abu Zar r.a. yang 
menceritakan: 


Rasulullah Saw. bersabda, "Hai Abu Zar, berlindunglah kepada 
Allah da'ri godaan setan manusia dan setan jin (yang tidak 
keli-hatan)!" Aku bertanya, "Apakah setan itu ada yang dari 
kalang-an manusia'T' Beliau menjawab, "Ya." 


Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan dari Abu Zar pula bahwa 
Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


Yang memutuskan salat ialah wanita, keledai, dan anjing hitam." 
Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah bedanya antara anjing 
hitam, anjing merah, dan anjing kuning?' Nabi Saw. menjawab 
bahwa anjing hitam itu adalah setan. 


Ibnu Wahb mengatakan bahwa telah menceritakan kepadanya Hisyam 
ibnu Sa'd, dari Zaid ibnu Aslam, dari ayahnya, bahwa Khalifah Umar 
pemah mengendarai seekor kuda birzaun. Ternyata kuda itu 
melang-kah dengan langkah-langkah yang sombong, maka Umar 
memukuli- 


Tafsir Ibnu Kasir 71 


nya, tetapi hal itu justru makin menambah kesombongannya. Umar 
turun darinya dan berkata, "Kalian tidak memberikan kendaraan 
ke-padaku kecuali kendaraan setan, dan tidak sekali-kali aku turun 
dari-nya melainkan setelah aku ingkar terhadap diriku sendiri." Sanad 
asar ini sahih. 

Ar-rajim adalah wazanfa'il, tetapi bermakna maful, artinya "se-tan 
itu terkutuk dan jauh dari semua kebaikan", sebagaimana penger-tian 
yang terkandung di dalam firman-Nya: 


Sesungguhnya Kami menghiasi langit yang dekat dengan 
bin-tang-bintang, dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat 
pelem-par setan. (Al-Mulk: 5) 


Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan 
hiasan, yaitu bintang-bintang, dan (telah memeliharanya) 
sebe-nar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. 
Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) 
para malai-kat dan mereka dilempari dari segala penjuru, untuk 
mengusir mereka, dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan 
tetapi, barang siapa (di antara mereka) yang mencuri-curi 
(pem-bicaraan), maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang. 
(As-Saffat: 6-10) 


72 Al-Fatihah 


Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan bintang (di 
langit) dan Kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang 
memandangl(nya), dan Kami menjaganya dari tiap-tiap se-tan 
yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi (berita) yang dapat 
didengar (dari malaikat), lalu dia dikejar oleh semburan apiyang 
terang. (Al-Hjgr: 16-18) 


Masih banyak lagi ayat-ayat lainnya. Pendapat lain mengatakan 
bah-wa rajim bermakna rajim, karena setan merajam manusia dengan 
go-daan dan rayuannya. Akan tetapi, makna yang pertama lebih 
terkenal dan lebih sahih. 


Tafsir basmalah dan hukum-hukumnya 


Al-Fatihah, ayat 1 


PA Na 


Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang 


Para sahabat memulai bacaan Kitabullah dengan basmalah, dan para 
ulama sepakat bahwa basmalah merupakan salah satu ayat dari surat 
An-Naml. Kemudian mereka berselisih pendapat apakah basmalah 
merupakan ayat tersendiri pada permulaan tiap-tiap surat, ataukah 
ha-nya ditulis pada tiap-tiap permulaan surat saja. Atau apakah 
basmalah merupakan sebagian dari satu ayat pada tiap-tiap surat, atau 
memang demikian dalam surat Al-Fatihah, tidak pada yang lainnya, 
ataukah basmalah sengaja ditulis untuk memisahkan antara satu surat 
dengan yang lainnya, sedangkan ia sendiri bukan merupakan suatu ayat. 
Me-ngenai masalah ini banyak pendapat yang dikatakan oleh ulama, 
baik Salaf maupun Khalaf. Pembahasannya secara panjang lebar bukan 
di-terangkan dalam kitab ini. 


Tafsir Ibnu Kasir 13 


Di dalam kitab Sunan Abu Daud dengan sanad yang sahih dari 
Ibnu Abbas r.a. disebutkan bahwa Rasulullah Saw. dahulu belum 
me-ngetahui pemisah di antara surat-surat sebelum diturunkan 
kepadanya: Bismillahir rahmanir rahim (Dengan nama Allah Yang 
Maha Pemuz-rah lagi Maha Penyayang). 

Hadis ini diketengahkan pula oleh Imam Hakim, yaitu Abu 
Ab-dullah An-Naisaburi, di dalam kitab Musladrak-nya. Dia 
meriwayat-kannya secara mursal dari Sa'id ibnu Jubair. 

Di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah disebutkan dari Ummu 
Salamah r.a. bahwa Rasulullah Saw. membaca basmalah pada 
permu-laan surat Al-Fatihah dalam  salatnya, dan beliau 
menganggapnya se-bagai salah satu ayatnya. Tetapi hadis yang melalui 
riwayat Umar ib-nu Harun Balkhi, dari Ibnu Juraijy, dari Ibnu Abu 
Mulaikah, dari Ummu Salamah ini di dalam sanadnya terkandung 
kclemahan. Imam Darugutni ikut meriwayatkannya melalui Abu 
Hurairah secara marfu . Hal semisal diriwayatkan dari Ali dan Ibnu 
Abbas serta selain ke-duanya 

Di antara orang-orang yang mengatakan bahwa basmalah 
merupakan salah satu ayat dari tiap surat kecuali surat Bara-ah (surat 
At-Taubah) adalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnuz Zubair, dan Abu 
Hurairah sedangkan dari kalangan tabi'in ialah Ata, Tawus, Sa'id ibnu 
Jubair. dan Mak-hul Az-Zuhri. Pendapat inilah yang dipegang oleh 
Abdullah ibnu Mubarak, Imam Syafii, dan Imam Ahmad ibnu Ham-bal 
dalam salah satu riwayat yang bersumber darinya, dan Ishag ibnu 
Rahawaih serta Abu Ubaid Al-Oasim ibnu Salam. 

Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta murid-muridnya 
me-ngatakan bahwa basmalah bukan merupakan salah satu ayat dari 
surat Al-Fatihah, bukan pula bagian dari surat-surat lainnya. 

Imam Syafii dalam salah satu pendapat yang dikemukakan oleh 
sebagian jalur mazhabnya menyatakan bahwa basmalah merupakan 
salah satu ayat dari Al-Fatihah, tetapi bukan merupakan bagian dari 
surat lainnya. Diriwayatkan pula dari Imam Syafii bahwa basmalah 
adalah bagian dari satu ayat yang ada dalam permulaan tiap surat. Akan 
tetapi, kedua pendapat tersebut garib (aneh). 

Daud mengatakan bahwa basmalah merupakan ayat tersendiri 
da-lam permulaan tiap surat, dan bukan merupakan bagian darinya. 
Pen- 


74 Al-Fatihah 


dapat ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibnu 
Ham-bal, diriwayatkan pula oleh Abu Bakar Ar-Razi, dari Abul Hasan 
Al-Karkhi, yang keduanya merupakan pentolan murid-murid Imam 
Abu Hanifah. 

Demikianlah  pendapat-pendapat yang berkaitan dengan 
keduduk-an basmalah sebagai salah satu ayat dari Al-Fatihah atau 
tidaknya. 

Masalah pengerasan bacaan basmalah sesungguhnya merupakan 
cabang dari masalah di atas. Dengan kata lain, barang siapa 
berpenda-pat bahwa basmalah bukan merupakan suatu ayat dari 
Al-Fatihah, dia tidak mengeraskan bacaannya. Demikian pula halnya 
bagi orang yang sejak awalnya berpendapat bahwa basmalah 
merupakan ayat tersen-diri. 


Orang' yang mengatakan bahwa basmalah merupakan suatu ayat 
dari permulaan setiap surat, berselisih pendapat mengenai pengerasan 
bacaannya. Mazhab Syafii mengatakan bahwa bacaan basmalah 
dike-raskan bersama surat Al-Fatihah, dan dikeraskan pula bersama 
surat lainnya. Pendapat ini bersumber dari berbagai kalangan ulama 
dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan para imam kaum muslim, 
baik yang Salaf maupun Khalaf. 

Dari kalangan sahabat yang mengeraskan bacaan basmalah ialah 
Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Mu'awiyah. Bacaan ke-ras 
basmalah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dan Imam Baiha-gi, 
dari Umar dan Ali. Apa yang dinukil oleh Al-Khatib dari empat orang 
khalifah —yaitu Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali— merupa-kan 
pendapat yang garib. 

Dari kalangan tabi'in yang mengeraskan bacaan basmalah ialah 
Said ibnu Jubair, Ikrimah, Abu Oilabah, Az-Zuhri, Ali ibnul Husain 
dan anaknya (yaitu Muhammad serta Sa'id ibnul Musayyab), Ata, 
Ta-wus, Mujahid, Salim, Muhammad ibnu Ka'b Al-Ourazi, Ubaid dan 
Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu Amr ibnu Hazm, Abu Wail dan Ibnu 
Sirin, Muhammad ibnul Munkadir, Ali ibnu Abdullah ibnu Abbas dan 
anaknya (Muhammad), Nafi' maula Ibnu Umar, Zaid ibnu Aslam, 
Umar ibnu Abdul Aziz, Al-Azrag ibnu Gais, Habib ibnu Abu Sabit, 
Abusy Sya-sa, Mak-hul, dan Abdullah ibnu Ma'gal ibnu Mu-garrin. 
Sedangkan Imam Baihagi menambahkan Abdullah ibnu Saf- 


Tafsir Ibnu Kasir 15 


wan, dan Muhammad ibnul Hanafiyyah menambahkan Ibnu Abdul Bar 
dan Amr ibni Dinar. 

Hujah yang mereka pegang dalam mengeraskan bacaan basmalah 
adalah "Karena basmalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, 
maka bacaan basmalah dikeraskan pula sebagaimana ayat-ayat surat 
Al-Fatihah lainnya". 

Telah diriwayatkan pula oleh Imam Nasai di dalam kitab 
Sunan-nya oleh Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban dalam kitab 
Sahih-nya masing-masing, juga oleh Imam Hakim di dalam kitab 
Mustadrak-nya melalui Abu Hurairah, bahwa ia melakukan salat dan 
mengeras-kan bacaan basmalahnya, setelah selesai dari salatnya itu 
Abu Hurai-rah berkata, "Sesungguhnya aku adalah orang yang salatnya 
paling mirip dengan salat Rasulullah Saw. di antara kalian." Hadis ini 
dinilai sahih oleh Imam Darugutni, Imam Khatib, Imam Baihagi, dan 
lain-lainnya. 

Abu Daud dan Turmuzi meriwayatkan melalui Ibnu Abbas, bahwa 
Rasulullah Saw. pemah membuka salatnya dengan bacaan bismilahir 
rahmanir rahim. Kemudian Turmuzi mengatakan bahwa sanad-nya 
tidak mengandung kelemahan. Hadis yang sama diriwayatkan pula 
olch Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak-nya melalui Ibnu Abbas 
yang telah menceritakan bahwa Rasulullah Saw. mengeraskan bacaan 
bismillahir rahmanir rahim. Kemudian Imam Hakim menga-takan 
bahwa hadis tersebut sahih. 

Di dalam Sahih Bukhari disebutkan melalui Anas ibnu Malik 
bahwa ia pernah ditanya mengenai bacaan yang dilakukan oleh Nabi 
Saw., maka ia menjawab bahwa bacaan Nabi Saw. panjang, beliau 
membaca bismillahir rahmanir rahim dengan bacaan panjang pada 
bismillah dan Ar-Rahman serta Ar-Rahim. (Dengan kata lain, beliau 
Saw. mengeraskan bacaan basmalahnya). 

Di dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Abu Daud, Sahih Ib-nu 
Khuzaimah dan Mustadrak Imam Hakim, disebutkan melalui Ummu 
Salamah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. mem-bacanya 
dengan cara berhati-hati pada setiap ayat, yaitu: 


16 Al-Fatihah 


Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi 
Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan .... 


Ad-Darugutni mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. 

Imam Abu Abdullah Asy-Syafii meriwayatkan, begitu pula Imam 
Hakim dalam kitab Mustadrak-nya melalui Anas, bahwa Mu'awiyah 
pemah salat di Madinah, ia meninggalkan bacaan basmalah, maka 
orang-orang yang hadir (bermakmum kepadanya) dari kalangan 
Mu-hajirin memprotesnya. Ketika ia melakukan salat untuk yang kedua 
kalinya, barulah ia membaca basmalah. 

Semua hadis dan asar yang kami ketengahkan di atas sudah 
cu-kup. dijadikan sebagai dalil yang dapat diterima guna menguatkan 
pendapat ini tanpa lainnya. Bantahan dan riwayat yang garib serta 
pe-nelusuran jalur, ulasan, kelemahan-kelemahan serta penilaiannya 
akan dibahas pada bagian lain. 

Segolongan ulama lainnya mengatakan bahwa bacaan basmalah 
dalam salat tidak boleh dikeraskan. Hal inilah yang terbukti dilakukan 
oleh empat orang khalifah, Abdullah ibnu Mugaffal, dan beberapa 
go-longan dari ulama Salaf kalangan tabi'in dan ulama Khalaf, 
kemudian dipegang oleh mazhab Abu Hanifah, Imam S'auri, dan 
Ahmad ibnu Hambal. 

Menurut Imam Malik, basmalah tidak boleh dibaca sama sekali, 
baik den'an suara keras ataupun perlahan. Mereka mengatakan 
de-mikian berdasarkan sebuah hadis di dalam Sahih Muslim melalui 
Siti Aisyah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. membuka 
sa-latnya dengan takbiratul ihram dan membuka bacaannya dengan 
al-hamdu lillahi rabbil 'alamina (yakni tanpa basmalah). 

Di dalam kitab Sahihain yang menjadi dalil mereka disebutkan 
melalui Anas ibnu Malik yang mengatakan: 


Tafsir Ibnu Kasir 77 


Aku salat di belakang Nabi Saw., Abu Bakar, Umar, dan Us'man. 
Mereka membuka (bacaannya) dengan alhamdu lillahi rabbil 
'alamina. 


Menurut riwayat Imarn Muslim, mereka tidak mengucapkan 
bismil-lahir rahmanir rahim, baik pada permulaan ataupun pada akhir 
baca-annya. Hal yang sama disebutkan pula dalam kitab-kitab Sunan 
me-lalui Abdullah ibnu Mugaffal r.a. Demikianlah dalil-dalil yang 
dijadi-kan pegangan oleh para imam dalam masalah ini, semuanya 
berdekat-an, karena pada kesimpulannya mereka sangat sepakat bahwa 
salat orang yang mengeraskan bacaan basmalah dan yang 
memelankannya adalah sah. 


Keutamaan hasmalah 


Imam Abu Muhammad Abdur Rahman ibnu Abu Hatim mengatakan di 
didalam kitab Tafsir-nya. bahwa telah menceritakan kepada kami 
ayahku, telah rnersceritakan kepada kami Ja'far ibnu Musafir, telah 
menceritakan kepada kami Zaid ibnul Mubarak As-San'ani, telah 
menceritakan kepada kami Salam ibnu Wahb Al-Jundi, telah 
menceritakan kepada kami ayahku, dari Tawus, dari Ibnu Abbas, bahwa 
Us-man bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang basmalah. Beliau 


menjawab 


Basmalah merupakan salah satu dari nama-nama Allah, antara 
dia dan asma Allahu Akbar jaraknya tiada lain hanyalah seperti 
antara bagian hitam dari bola mata dan bagian putihnya karena 
saking dekatnya. 


Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Abu Bakar ibnu Murdawaih, 
dari Sulaiman ibnu Ahmad, dari Ali ibnul Mubarak, dari Zaid ibnul 
Mubarak. 


18 Al-Fatihah 


Al-Hafiz ibnu Murdawaih meriwayatkan melalui dua jalur, dari 
Ismail ibnu Iyasy, dari Ismail ibnu Yahya, dari Mis'ar, dari Atiyyah, 
dari Abu Said yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah 
ber-sabda, "Sesungguhnya Isa ibnu Maryam a.s. diserahkan oleh 
ibunya kepada guru tulis untuk diajar menulis. Kemudian si guru 
berkata ke-padanya, Tulislah.' Isa a.s. bertanya, 'Apa yang harus aku 
tulis?' Si guru menjawab, 'Bismillah." Isa bertanya kepadanya, 'Apakah 
arti bismillah itu?' Si guru menjawab, 'Aku tidak tahu.' Isa menjawab, 
'Huruf ba artinya cahaya Allah, huruf sin artinya sinar-Nya, huruf mim 
artinya kerajaan-Nya, dan Allah adalah Tuhan semua yang di-anggap 
tuhan. Ar-Rahman artinya Yang Maha Pcmurah di dunia dan di akhirat, 
sedangkan Ar-Rahim artinya Yang Maha Penyayang di akhirat'." 

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir melalui hadis Ibrahim 
ibnul Ala yang dijuluki dengan sebutan Ibnu Zabrig, dari Ismail ibnu 
Iyasy, dari Ismail ibnu Yahya, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari sese-orang 
yang menceritakannya, dari Ibnu Mas'ud dan Mis'ar, dari Atiyyah, dari 
Abu Sa'id yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pemah bersabda. 
Kemudian ia menuturkan hadis ini, tetapi predikat-nya garib (aneh) 
sekali. Barangkali berpredikat sahih sampai kepada orang selain 
Rasulullah Saw., dan barangkali hadis ini termasuk salah satu dari hadis 
israiliyat, bukan dari hadis yang marfu'. Juwaibir meriwayadcannya 
pula sebelum dia, dari Dahhak. 

Ibnu Murdawaih meriwayatkan dari hadis Yazid ibnu Khalid, da-ri 
Sulaiman ibnu Buraidah, sedangkan menurut riwayat lain dari Ab-dul 
Karim Abu Umayyah, dari Abu Buraidah, dari ayahnya, bahwa 
Rasulullah Saw. bersabda: 


Telah diturunkan kepadaku suatu ayat yang belum pernah 
ditu-runkan kepadaseorang nabipun selain Sulaiman ibnu Daud 
dan aku sendiri, yaitu bismillahir rahmanir rahim (Dengan nama 
Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang). 


Tafsir Ibnu Kasir 79 


Ibnu Murdawaih meriwayatkannya pula benkut sanadnya melalui 
Ab-dul Karim Al-Kabir ibnul Mu'afa ibnu Imran, dari ayahnya, dari 
Umar ibnu Zar, dari Ata ibnu Abu Rabah, dari Jabir ibnu Abdullah 
yang menceritakan bahwa ketika diturunkan kalimat berikut: 


Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 


Maka seluruh awan lari ke arah timur, angin hening tak bertiup, 
se-dangkan lautan menggelora, semua binatang mendengar melalui 
teli-nga mereka, dan semua setan dirajam dari langit. Pada saat itu 
Allah Swt. bersumpah dengan menyebut keagurgan dan 
kemuliaan-Nya bahwa tidak sekali-kali asma-Nya (yang ada dalam 
basmalah) diucap-kan terhadap sesuatu melainkan Dia pasti 
memberkatinya. 

Waki mengatakan dari Al-A'masy, dari Abu Wall, dari Ibnu 
Masud yang mengatakan bahwa barang siapi yang ingin 
diselamat-kan oleh Allah dari Malaikat Zabaniyah yang jumlahnya 
sembilan belas (Zabaniyah adalah juru penyiksa neraka), hendaklah ia 
mem-baca: 


Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 


Allah akan menjadikan sebuah surga baginya pada setiap huruf dari 
basmalah untuk menggantikan setiap Malaikat Zabaniah. Hal ini 
dike-tengahkan oleh Ibnu Atiyyah dan Al-Ourtubi, diperkuat dan 
didukung oleh Ibnu Atiyyah dengan sebuah hadis yang mengatakan, 
"Sesung-guhnya aku melihat lebih dari tiga puluh malaikat berebutan 
(menca-tat) perkataan seorang lelaki yang mengucapkan, 'abbana 
walakal hamdu hamdan ka'siran layyiban mubanikan jfhi' (Wahai 
Tuhan ka-mi, bagi-Mulah segala puji dengan pujian yang 
sebanyak-banyaknya, baik lagi diberkati), mengingat jumlah semua 
hurufhya ada sembilan belas." Dan dalil-dalil lainnya. 

Imam Ahmad ibnu Hambal di dalam kitab Musnad-nya 
mengata-kan bahwa telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu 
Ja'far, 


80 Al-Fatihah 


telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Asim yang mengata-kan 
bahwa ia pernah mendengar dari Abu Tamim yang menceritakan hadis 
dari orang yang pernah membonceng Nabi Saw. Si pembonceng 
menceritakan: 


Unta kendaraan Nabi Saw. terperosok, maka aku mengatakan, 
"Celakalah setan." Maka Nabi Saw. bersabda, "Janganlah kamu 
katakan, 'Celakalah setan,' karena sesungguhnya jika kamu 
ka-takan demikian, maka ia makin membesar, lalu mengatakan, 
'Dengan kekuatanku niscaya aku dapat mengalahkannya.' Tetapi 
Jika kamu katakan, 'Dengan nama Allah,' niscaya si setan makin 
mengecil hingga bentuknya menjadi sebesar lalat." 


Demikian menurut riwayat Imam Ahmad. Imam Nasai di dalam kitab 
Al-Yaumu wal Lailah dan Ibnu Murdawaih di dalam kitab Tafsir-nya. 
telah meriwayatkan melalui hadis Khalid Al-Hazza, dari Abu 
Ta-mimah (yaitu Al-Hujaimi), dari Abul Malih ibnu Usamah ibnu 
Umair, dari ayahnya yang menceritakan bahwa ia pernah 
membon-ceng Nabi Saw. Selanjutnya dia menuturkan hadis hingga 
sampai pa-da sabda Nabi Saw. yang mengatakan: 


Jangan kamu kalakan demikian, karena sesungguhnya setan 
nan-ti akan makin membesar hingga bentuknya seperti rumah. 
Tetapi katakanlah, "Bismillah" (dengan nama Allah), karena 
sesungguh-nya dia akan mengecil hingga bentuknya seperti lalat. 


Tafsir Ibnu Kasir 81 


Demikian itu terjadi berkat kalimah bismillah. Karena itu, pada 
per-mulaan setiap perbuatan dan ucapan disunatkan terlebih dahulu 
mem-baca basmalah. 

Membaca basmalah disunatkan pada permulaan khotbah, 
berda-sarkan sebuah hadis yang mengatakan: 


Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bacaan bismillahir 
rahmanir rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi 
Maha Penyayang), maka perkara itu kurang sempurna. 


Disunatkan membaca basmalah di saat hendak memasuki kamar ke-cil, 
berdasarkan sebuah hadis yang menganjurkannya. Disunatkan pu-la 
membaca basmalah pada permulaan wudu, berdasarkan sebuah ha-dis 
yang disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan kitab-kitab Sunan. 
melalui riwayat Abu Hurairah dan Sa'id ibnu Zaid serta Abu Sa'id 
secara marfu'. yaitu: 


Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut asma Allah 
ibismillah) dalam wudunya. 


Hadis ini berpredikat hasan. 

Di antara ulama ada yang mewajibkannya di saat hendak 
mela-kukan zikir, dan di antara mereka ada pula yang mewajibkannya 
se-cara mutlak. Membaca basmalah disunatkan pula di saat hendak 
me-lakukan penyembelihan, menurut mazhab Imam Syafii dan 
segolong-an ulama. Ulama lain mengatakan wajib di kala hendak 
melakukan zikir, juga wajib secara mutlak menurut pendapat sebagian 
dari me-reka, sepcrti yang akan dijelaskan pada bagian lain. 

Ar-Razi di dalam kitab Tafsir-nya menyebutkan hadis mengenai 
keutamaan basmalah, antara lain dari Abu Hurairah r.a. discbutkan 
bahwa Rasulullah Saw. pemah bersabda: 


82 Al-Fatihah 


Apabila kamu mendatangi istrimu, maka sebutlah asma Allah, 
karena sesungguhnya apabila ditakdirkan bagimu punya anak, 
niscaya akan dicatatkan bagimu kebaikan-kebaikan menurut 
bi-langan helaan napasnya dan napas-napas keturunannya. 


Akan tetapi, hadis ini tidak ada pokoknya, dan aku (penulis) belum 
pemah melihatnya dalam suatu kitab pun di antara kitab-kitab yang 
dapat dipegang, tidak pula pada yang lainnya. 

Disunatkan membaca basmalah di saat hendak makan, seperti apa 
yang disebutkan di dalam hadis sahih Muslim yang menyebutkan 
bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda kepada anak tirinya, yaitu 
Umar ibnu Abu Salamah: 


Ucapkanlah bismillah, dan makanlah dengan tangan kananmu 
serta makanlah makanan yang dekat denganmu. 


Sebagian ulama mewajibkan membaca basmalah dalam keadaan 
se-perti itu. 

Disunatkan pula membaca basmalah di saat hendak melakukan 
sanggama, seperti yang disebutkan dalam hadis Sahihain melalui Ibnu 
Abbas, bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda: 


Seandainya seseorang di antara kalian hendak mendatangi 
istri-nya, lalu ia mengucapkan, "Dengan menyebut asma Allah. Ya 
Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari 


Tafsir Ibnu Kasir 83 


anak yang Engkau rezekikan (anugerahkan) kepada kami," kare-na 
sesungguhnya jika ditakdirkan terlahirkan anak di antara 
ke-duanya, niscaya setan tidak dapat menimpakan mudarat 
terha-dap anak itu untuk selama-lamanya. 


Berawal dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa kedua pendapat di 
kalangan ahli nahwu dalam masalah lafaz yang dijadikan ta'allug 
(kaitan) oleh huruf ba dalam kalimat Bismillah, apakah berupa””// atau 
isim, keduanya sama-sama mendekati kebenaran. Masing-masing 
pendapat memang ada contohnya di dalam Al-Our'an. 

Pendapat yang mengatakan bahwa ta'allug-nya berupa isim, 
hingga bentuk lengkapnya menjadi seperti berikut: "Dengan menye-but 
asma Allah kumulai", contohnya di dalam Al-Ouran ialah 
fir-man-Nya: 


Dan Nuh berkata, "Naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan 
menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh." 
Sesung-guhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi 
Maha Pe-nyayang. (Hud: 41) 


Orang yang memperkirakannya dalam bentuk fi'il, baik fi'il amar 
ataupun khabar (kalimat berita), contohnya ialah: "Aku memulai 
de-ngan menyebut asma Allah" atau "Dengan nama Allah aku 
memulai", seperti pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya: 


Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. 
(Al-'Alag: 1) 


Kedua pendapat tersebut benar, karena suatu fi'il pasti mempunyai 
masdar. Maka Anda boleh memperkirakan ta' allug-nya dalam bcntuk 
fuil atau masdar-nya. Yang demikian itu disesuaikan dengan pekerja- 


84 Al-Fatihah 


an yang akan dibacakan basmalah untuknya, misalnya duduk, berdiri, 
makan, minum, membaca, wudu, ataupun salat. Hal yang dianjurkan 
jalah membaca basmalah di kala hendak melakukan semua hal yang 
disebutkan untuk memperoleh berkah dan rahmat serta pertolongan 
dalam menyelesaikannya dan agar diterima oleh Allah Swt. 

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan melalui hadis Bisyr 
ibnu Imarah, dari Abu Raug, dari Dahhak, dari Ibnu Abbas yang 
mengatakan bahwa hal yang mula-mula dibawa turun oleh Ma-laikat 
Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. ialah: "Hai Muhammad, 
katakanlah, 'Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar la-gi 
Maha Mengetahui dari godaan setan yang terkutuk'." Kemudian 
Malaikat Jibril berkata, "Katakanlah bismillahir rahmanir rahim 
(Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang)." 

Jibril berkata kepadanya, "Hai Muhammad, sebutlah asma Allah, 
bacalah dengan menyebut asma Allah —Tuhanmu— dan berdiri serta 
duduklah dengan menyebut asma Allah," menurut lafaz Ibnu Jarir. 

Apakah lafaz isim (yang ada pada lafaz Bismi) merupakan 
mu-samma (yang diberi nama) atau lainnya? Dalam hal ini ada tiga 
pen-dapat, yaitu: 

Pertama, isim adalah musamma (yang diberi nama). Pendapat ini 
dikatakan oleh Abu Ubaidah dan Imam Sibawaih, kemudian dipilih 
oleh Al-Bagilani dan Ibnu Faurak, dikatakan pula oleh Ar-Razi (yaitu 
Muhammad ibnu Umar) yang dikenal dengan julukan Ibnu Khatib 
Ar-Ray di dalam mukadimah kitab Tafsir-nya. 

Kedua, menurut golongan Al-Hasywiyyah, Al-Karamiyyah, dan 
Al-Asy'ariyyah, isim adalah diri yang diberi nama, tetapi bukan 
na-manya. 

Ketiga, menurut Mu'tazilah isim bukan menunjukkan yang diberi 
nama, tetapi merupakan namanya. 

Menurut pendapat yang terpilih di kalangan kami, isim bukan 
menunjukkan yang diberi nama, bukan pula namanya. Kemudian ka-mi 
simpulkan, jika yang dimaksud dengan istilah "isim" adalah "sua-ra 
dari huruf-huruf yang tersusun", maka menurut kesimpulannya isim 
bukanlah musamma, sekalipun menurut makna yang dimaksud dengan 
isim adalah diri musamma (yang dibcri nama). Hal seperti ini termasuk 
ke dalam Bab "Menyelaskan Hal yang Sudah Jelas Berarti 


Tafsir Ibnu Kasir 85 


Tidak Ada Gunanya". Maka dapat dibuktikan bahwa melibatJcan diri 
ke dalam pembahasan ini dengan mengadakan scmua hipotesis sama 
saja dengan membuang-buang waktu yang tidak ada guna. 

Kemudian dibahas hal yang menunjukkan adanya perbedaan 
an-tara isim dan musamma. Disebutkan bahwa adakalanya isim 
memang ada, tetapi musamma-nya tidak ada, seperti lafaz ma'dum (yang 
tidak ada). Adakalanya sesuatu itu mempunyai banyak isim (nama), 
seperti lafaz mutaradif (s'momm). Adakalanya isim-nya satu, sedangkan 
mu-samma-nya berbilang, seperti lafaz yang musytarak (satu lafaz yang 
mempunyai dua makna yang bertentangan). Hal tersebut menunjuk-kan 
adanya perbedaan antara isim dan musamma, dan isim merupakan lafaz, 
sedangkan musamma adalah penampilannya, musamma itu ada-kalanya 
merupakan zat yang mungkin atau wajib keberadaan zatnya. Lafaz 
an-nar (api) dan a's-salj (es) seandainya merupakan musamma, niscaya 
orang yang menyebutnya akan merasakan panasnya api dan dinginnya 
es. Akan tctapi. tentu saja hal seperti ini tidak akan dikc-mukakan oleh 
orang yang bcrakal waras. Juga karena Allah Swt. te-lah berfirman: 


Allah mempunyai asma-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya 
dengan menyebut asma-ul husna itu. (Al-A'raf: 180) 


N'abi Saw. telah bersabda: 


Sesungguhnya Allah memiliki sembilan puluh sembilan  isim 
(nama). 


Ini adalah nama yang banyak, tetapi musamma-nya adalah esa, yaitu 
Allah Swt. Allah pun telah berfirman: 


Allah mempunyai nama-nama. (Al-A'at: 180) 


86 Al-Fatihah 


Allah telah meng-idafah-km nama-nama itu kepada dirinya, seperti 
yang terdapat di dalam firman-Nya: 


Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang 
Mahabesar. (Al-Wagi'ah: 74) 


Demikian pula yang lain-lainnya yang semisal, kesimpulannya 
me-nyatakan bahwa idafah memberikan pengertian mugayarah 
(perbeda-an antara isim dan musamma). Allah Swt. telah beifirman: 


maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asma-ul husna 
itu. (Al-A'raf: 180) 


Hal ini menunjukkan bahwa isim bukanlah zat Allah. 
Sedangkan orang yang berpendapat bahwa isim adalah musam-ma, 
beralasan dengan firman-Nya: 


Mahaagung nama Tuhanmu Yang mempunyai Kebesaran dan 
Karunia. (Ar-Rahman: 78) 


Yang Mahaagung adalah Allah Swt, sebagai jawabannya ialah bahwa 
isim yang diagungkan untuk mengagungkan Zat Yang Mahasuci, 
de-mikian pula jika seorang lelaki mengatakan Zainab —yakni 
istrinya— tertalak, maka Zainab menjadi terceraikan. Seandainya isim 
bukanlah musamma, niscaya talak tidak akan jatuh kepadanya, dan 
tentu saja sebagai jawabannya dikatakan bahwa makna yang dimaksud 
ialah diri yang diberi nama Zainab terkena talak. 

Ar-Razi mengatakan bahwa tasmiyah artinya "menjadikan isim 
ditentukan untuk diri orang yang bersangkutan", maka diri orang 
tersebut bukanlah isim-nya. 


Tafsir Ibnu Kasir 87 


Allah adalah 'alam (nama) yang ditujukan kepada Tuhan Yang 
Mahaagung lagi Mahatinggi. Menurut suatu pendapat, Allah adalah 
Ismul A'zam karena Dia memiliki semua sifat, seperti yang disebut-kan 
di dalam firman-Nya: 


Dia-lah Allah Yang liada Tuhan (yang berhak disembah) selain 
Dia Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dia-lah Yang 
Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia-lah Allah Yang tiada 
Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Raja, Yang Mahasuci, 
Yang Mahasejahtera, Yang Mengaruniakan keamanan, Yang 
Ma-ha Memelihara, Yang Mahaperkasa, Yang Mahakuasa, Yang 
Ma-ha Memiliki Segala Keagungan, Mahasuci Allah dari apa 
yang mereka persekutukan. Dia-lah Allah Yang menciptakan, 
Yang Mengadakan, Yang membentuk Rupa, Yang mempunyai 
nama-nama Yang Paling Baik. Bertasbihlah kepada-Nya apa yang 
ada di langit dan di bumi. Dan Dia-lah Yang Mahaperkasa lagi 
Ma-habijaksana. (Al-Hasyr: 22-24) 


Semua asma lainnya dianggap sebagai sifat-Nya, seperti yang 
dise-butkan di dalam firman-Nya: 


Allah mempunyai asma-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya 
dengan menyebut asma-ul husna itu. (Al-A'raf: 180) 


88 Al-Fatihah 


Allah Swt. berfirman: 


Katakanlah, "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan 


na-ma yang mana saja kalian seru, Dia mempunyai asma-ul husna 
(Al-Isra: 110) 


Di dalam kitab Sahihain disebutkan dari Abu Hurairah bahwa 
Pa-sulullah Saw. pernah bersabda: 


Sesungguhnya Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, 
ya-itu seratus kurang satu, barang siapa menghitungnya 
(mengha-falnya), niscaya masuk surga. 


Hal seperti itu disebutkan pula di dalam riwayat Imam Turmuzi dan 
Ibnu Majah, hanya di antara kedua riwayat terdapat perbedaan 
me-ngenai tambahan dan pengurangan lafaz. 

Ar-Razi di dalam kitab Tafsir-nya menyebutkan dari sebagian 
mereka bahwa Allah mempunyai lima ribu isim (nama), seribu nama 
terdapat di dalam Al-Our'an dan sunnah yang sahih, seribu terdapat di 
dalam kitab Taurat, seribu di dalam kitab Injil, seribu di dalam ki-tab 
Zabur, dan yang seribu lagi di dalam Lauh Mahtuz. 

Allah adalah isim yang tidak dimiliki oleh selain Allah sendiri 
Yang Mahaagung lagi Mahatinggi. Karena itu, maka dalam bahasa 
Arab tidak terdapat isytigag (bentuk asal) dari fi'il-nya. Segolongan 
kalangan ahli nahwu ada yang berpendapat bahwa lafaz "Allah" 
me-rupakan isim jamid yang tidak mempunyai isytigag. Pendapat ini 
di-nukil oleh Al-Ourtubi dari sejumlah ulama, antara lain Imam Syafii, 
Al-Khattabi, Imamul Haramain, Imam Gazali, dan lain-lainnya. 

Diriwayatkan dari Imam Khalil dan Imam Sibawaih bahwa huruf 
alif dan lam yang ada padanya merupakan lazimah. Imam Khattabi 


Tafsir Ibnu Kasir 89 


mengatakan, "Tidakkah kamu melihat bahwa kamu katakan, 'Ya Allah', 
tetapi kamu tidak dapat mengatakan, 'Ya Ar-Rahman.' Se-andainya 
huruf alif dan lam ini bukan berasal dari lafaz itu sendiri, niscaya tidak 
boleh memasukkan huruf nida pada alifdm lam." Me-nurut pendapat 
yang lain, lafaz "Allah" mempunyai akar kata sendiri, dan mereka 
berpcndapat demikian berpegang kepada ucapan seorang penyair, 
Ru'bah 1ibnul Ajjaj, yaitu: 


Hanya milik Allah-lah semua kebaikan yang dilakukan oleh 
bu-dak-budak perempuan penyanyi yang bersuara merdu itu, 
me-reka bertasbih dan ber-istirja' karena menganggapku sebagai 
dewa (penolong). 


Penyair menjelaskan bentuk masdar-nya yaitu ta'alluh, berasal dari fil 
aliha ya-lahu ilahah dan la-alluhan. Sebagaimana pula yang telag 
diriwayatkan dari Ibnu Abbas. bahwa dia membaca firman-Nya dalam 
surat Al-A'raf ayat 127 dengan bacaan seperti berikut: Wayazaraka 
wailahataka yang artinya menurut dia ialah "Dan meninggal-kanmu 
serta tidak menganggapmu sebagai tuhan lagi". Dikatakan de-mikian 
karena Fir'aun disembah, sedangkan dia sendiri tidak me-nyembah. Hal 
yang sama dikatakan pula oleh Mujahid dan yang lain-nya. 
Sebagian ulama mengatakan bahwa lafaz "Allah" mempunyai 

isytigag, berdalilkan firman-Nya: 


Dan Dialah Allah (Yang disembah), baik di langit maupun di 
bu-mi. (Al-An'am: 3) 


Sebagaimana pula yang terdapat di dalam firman-Nya yang lain, yaitu: 


90 Al-Fatihah 


Dan Dia-lah Tuhan (Yang disembah) di langit dan Tuhan (Yang 
disembah) di bumi. (Az-Zukhruf: 84) 


Imam Sibawaih menukil dari Imam Khalil bahwa asal lafaz "Allah" 
adalah illahun ber-wazan fi'alun, kemudian dimasukkan alif&m lam 
sebagai ganti hamzah hingga jadilah Allah. Imam Sibawaih 
mengata-kan, perihalnya semisal dengan lafaz nasun, bentuk asalnya 
adalah unasun. 

Menurut pendapat yang lain, asal lafaz "Allah" ialah lahun, 
ke-mudian masuklah alif dan lam untuk mengagungkan, hingga jadilah 
"Allah", pendapat inilah yang dipilih oleh Imam Sibawaih. 

Seorang penyair mengatakan: 


Hm KAOS PI 
12123 3 rita Ea tr NN 


AA Ega 


Anak pamanmu merasa tinggi diri, padahal kamu tidak 
mem-punyai keutamaan melebihiku dalam hal keturunan, dan 
tidak pula kamu berhak mengadakan pembalasan kepadaku hingga 
ka-mu dapat menghinaku dengan seenaknya. 


Menurut Al-Ourtubi, fatukhzuni memakai huruf kha artinya 
"menggo-daku dengan seenaknya". 

Al-Kisai dan Al-Farra mengatakan bahwa bentuk asalnya adalah 
ilahun, kemudian mereka membuang hamzah dan memasukkan alif 
lam, lalu mereka meng-idgam (memasuk)kan lam pertama kepada lam 
kedua hingga jadilah Allah, seperti yang terdapat di dalam bacaan 
Al-Hasan terhadap firman-Nya, "lakinna huwallahu rabbi,” bentuk 
asalnya ialah lakin ana, yakni "tetapi Aku". 

Al-Ourtubi mengatakan, selanjutnya dikatakan bahwa lafaz 
"Allah" berasal dari walaha yang artinya "bingung", karena al-walah 
artinya "hilangnya akal". Dikatakan rajulun walihun dan imra-atun 
walha atau mauluhah artinya "bilamana dia dikirim ke padang pasir". 
Allah Swt. membingungkan mereka dalam memikirkan hakikat 
sifat-Nya. Berdasarkan pengertian ini berarti bentuk asalnya adalah 
wilahun, kemudian huruf wawu diganti dengan hamzah, sebagaimana 


Tafsir Ibnu Kasir 01 


dikatakan oleh mereka wisyahun menjadi isyahun, dan wisadah 
men-jadi isadah. 

Ar-Razi mengatakan, bentuk asalnya adalah alihtu ilafulan yang 
artinya "aku tinggal di tempat si Fulan". Dengan kata lain, akal 
ma-nusia tidak akan tenang kecuali dengan berzikir mengingat-Nya. 
Roh tidak akan gembira kecuali dengan makrifat kepada-Nya, karena 
Dia-lah Yang Mahasempurna secara mutlak, bukan yang lain-Nya, 
Allah Swt. telah berfirman: 


Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi 
ten-teram. Orang-orang yang beriman .... (Ar-Ra'd: 28) 


Ar-Razi mengatakan, menurut pendapat yang lain berasal dari laha 
yaiuhu yang artinya "bila terhalang". Menurut pendapat lainnya lagi 
berasal dari alihal fasilu, artinya "anak unta itu merindukan 
induk-nya"". Makna yang dimaksud ialah bahwa semua hamba rindu 
dan gandrung kepada-N'ya dengan bcr-tadarru' (merendahkan diri) 
kepada-Nya dalam setiap keadaan. Menurut pendapat lain, lafaz 
"Allah" berasal dari alihar rajula ya-lahu: dikatakan demikian bila dia 
merasa terkejut terhadap suatu peristtwa yang menimpa dirinya, 
kemudian dilindungi. Yang melindungi semua makhluk dari segala 
marabahaya adalah Allah Swt., seperti yang dinyatakan di dalam 
firman-Nya: 


sedang Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari 
(azab)-Nya. (Al-Mu-minun: 88) 


Dia-lah Yang memberi nikmat, seperti yang disebutkan di dalam 
fir-man-Nya: 


Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka dari Allah-lah 
(datangnya). (An-Nahl: 53) 


92 Al-Fatihah 


Dia-lah yang memberi makan, seperti yang dinyatakan di dalam 
fir-man-Nya: 


Dia memberi makan dan tidak diberi makan. (Al-An'am: 14) 


Dia-lah yang mengadakan segala sesuatu, seperti yang disebutkan di 
dalam firman-Nya: 


Katakanlah, "Segala sesuatu dari sisi Allah." (An-Nisa: 18) 


Ar-Razi sendiri memilih pendapat yang mengatakan bahwa lafaz 
"AUah" adalah isim yang tidak bcr-musytag sama sekali, hal ini 
meru-pakan pendapat Imam Khalil dan Imam Sibawaih serta 
kebanyakan ulama Usul dan ulama Figih. Kemudian Ar-Razi 
mengemukakan dalil yang memperkuat pendapatnya itu dengan 
berbagai alasan, antara lain ialah "seandainya lafaz 'Allah' mempunyai 
isytigag, niscaya mak-nanya dimiliki pula oleh selain-Nya yang banyak 
jumlahnya". Alasan lainya ialah bahwa semua nama disebut sebagai 
sifat untuk-Nya, mi-salnya dikatakan Allah Yang Maha Pemurah lagi 
Maha Penyayang, Raja, lagi Mahasuci. Hal ini menunjukkan bahwa 
lafaz "Allah" tidak ber-musytag. Ar-Razi mengatakan mengenai 
firman-Nya yang me-ngatakan: 


Yang Mahaperkasa lagi Maha Terpuji, yaitu Allah. Ibrahim: 1-2) 


Menurut gira-ah yang membaca jar lafaz "Allah", hal ini dianggap 
termasuk ke dalam Bab "Ataf Bayan". Alasan lainnya ialah 
berdasar-kan firman Allah Swt.: 


Tafsir Ibnu Kasir 93 


Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia 
(yang patut disembah)? (Maryam: 65) 


Akan tetapi, berpegang kepada dalil tersebut untuk menunjukkan 
bah-wa lafaz "Allah" menjpakan isim jamid yang tak bcr-musytag, 
masih perlu dipertimbangkan. 

Ar-Razi meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa nama Allah 
Swt. berasal dari bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Kemudian Ar-Razi 
menilai pendapat ini lemah, dan memang menurutnya pantas di-nilai 
lernah. Ar-Razi pada mulanya meriwayatkan pendapat ini, kemu-dian ia 
mengatakan perlu diketahui bahwa semua makhluk itu terbagi menjadi 
dua, yaitu orang-orang yang sampai ke tepi pantai lautan makrifat serta 
orang-orang yang tersesat di dalam kegelapan kebi-ngungan dan sahara 
kebodohan, seakan-akan mereka dalam keadaan hilang akal dan rohnya. 
Orang-orang yang sampai kepada makrifat berarti telah sampai kc 
haribaan cahaya Allah dan kemahaluasan sifat Yang Maha Agung lagi 
Maha Terpuji. akhimya mercka tenggelam ke dalam sifat As-shamad 
lebur ke dalam sifat Fard (esa). Maka terbuktilah bahwa setiap 
makhluk kebingungan untuk sampai kepada tingkat makrifat 
kepada-Nya. 

Diriwayatkan dari Khalil ibnu Ahmad, dinamakan "Allah" karena 
semua makhluk mempertuhankan-Nya. 

Menurut pendapat lain, lafaz "Allah" musytag dari makna irtifa' 
(tinggi) orang-orang Arab mengatakan lahat terhadap sesuatu yang 
tinggi. Mereka mengatakan lahat —yakm telah mennggi— bila 
ma-tahari terbit. 

Menurut pendapat lainnya lagi, lafaz "Allah" berasal dari kata 
alihar rajulu, yakni "bila lelaki tersebut beribadah", dikatakan 
ta-al-laha bila dia melakukan ibadah. Ibnu Abbas membacakan 
firman-Nya, "wayazaraka wailahatuka", dengan kata lain bentuk 
asalnya adalah ilahun, kemudian hamzah-nya dibuang yang merupakan 
Ja kalimah, setclah dimasuki alif lam, maka bertcmulah dua huruf lam, 
yaitu 'ain fi'il dan lam zaidah. Selanjutnya lam pertama di-Idgam-kan 
kcpada lam kedua, hingga keduanya secara lafzi menjadi satu lam yang 
di-tasydid-kan, kemudian di-tafkhim-kan karena tujuan 
meng-agungkan, hingga jadilah Allah. 


94 Al-Fatihah 


2 ee 

( AN . 129 keduanya merupakan isim yang berakar dari 
bentuk masdar Ar-Rkahman dengan maksud mubalagah, lafaz 
Ar-Rahman lebih balig (kuat) daripada lafaz Ar-Rahim. Di dalam 
ungkapan Ibnu Jarir terkandung pengertian yang menunjukkan adanya 
riwayat yang menyatakan kesepakatan ulama atas hal ini. Di dalam 
kitab tafsir se-bagian ulama Salaf terdapat keterangan yang 
menunjukkan kepada pengertian tersebut, seperti yang telah disebutkan 
di dalam asar me-ngenai kisah Nabi Isa a.s. Disebutkan bahwa dia 
pernah mengatakan, "Ar-Rahman artinya Yang Maha Pemurah di dunia 
dan di akhirat, se-dangkan Ar-Rahim artinya Yang Maha Penyayang di 
akhirat." 

Sebagian di antara mereka (ulama) ada yang menduga bahwa 
la-faz ini tidak bet-musytag, karena seandainya ber-musytag, niscaya 
ti-dak dihubungkan dengan sebutan subyek yang dibelaskasihani, dan 
Allah telah berfirman: 


Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang beriman. 
(Al-Ahzab: 43) 


Ibnul Anbari di dalam kitab Az-Zahir meriwayatkan dari Al-Mubar-rad, 
bahwa ar-rahman adalah nama ibrani, bukan nama Arab. Dan Abu 
Ishag Az-Zujaji di dalam kitab Ma'ani Al-Gur'an, bahwa Ah-mad bin 
Yahya mengatakan, Ar-Rahim adalah nama Arab, dan Ar-Rahman 
nama Ibrani. Karena itu, di antara keduanya digabungkan. Abu Ishag 
mengatakan, pendapat ini tidak disukai. 

Al-Ourtubi mengatakan bahwa dalil yang menunjukkan bahwa 
lafaz ar-rahman mempunyai asal kata yaitu sebuah hadis yang 
dike-tengahkan oleh Imam Turmuzi dan dinilai sahih olehnya melalui 
Ab-dur Rahman ibnu Auf r.a. yang menceritakan bahwa dia pemah 
men-dengar Rasulullah Saw. bersabda: 


Tafsir Ibnu Kasir 05 


Allah Swt. berfirman, "Akulah Ar-Rahman (Yang Maha 
Pemu-rah), Aku telah menciptakan rahim dan Aku belahkan salah 
satu  nama-Ku buatnya. Maka barang siapa yang 
menghubungkannya, niscaya Aku berhubungan (dekat) 
dengannya, dan barang siapa yang memutuskannya, niscaya Aku 
pulus (jauh) darinya." 


Al-Ourtubi mengatakan bahwa nas hadis ini mengandung isytigag 
(pengasalan kata), maka tidak ada maknanya untuk diperselisihkan dan 
dipertentangkan. Adapun orang-orang Arab ingkar terhadap nama 
Ar-Rahman karena kebodohan mereka terhadap Allah dan apa-apa 
yang diwajibkannya. 

Selanjutnya Al-Ourtubi mengatakan bahwa menurut pendapat lain 
lafaz ar-rahman dan ar-rahim mempunyai makna yang sama, 
pe-rihalnya sama dengan lafaz nadmana dan nadim, menurut Abu 
Ubaid. Menurut pendapat yang lainnya lagi, sebuah isim yang 
ber-wazan fa'lana tidak sama dengan yang ber-wazan fa'ilun, karena 
wazan fa'-lana hanya dilakukan untuk tujuan mubalagah fi'il, yang 
dimaksud misalnya seperti ucapanmu rajulun gadbanu ditujukan 
kepada se-orang lelaki yang pemarah. Sedangkan wazan fa'ilun 
adakalanya me-nunjukkan makna fa'il dan adakalanya menunjukkan 
makna maf ul. 

Abu Ali Al-Farisi mengatakan bahwa ar-rahman adalah isim yang 
mengandung makna umum dipakai untuk semua jenis rahmat yang 
khusus dimiliki oleh Allah Swt., sedangkan ar-rahim hanya 
di-khususkan buat orang-orang mukmin saju, seperti pengertian yang 
terkandung di dalam finnan-Nya: 


Dan adalah Dia Maha Penyayang kepcda orang-orang beriman. 
(Al-Ahzab: 43) 


Ibnu Abbas mengatakan bahwa keduanya merupakan isim yang 
me-nunjukkan makna lemah lembut, sedar.gkan salah satu di antaranya 
lebih lembut daripada yang lainnya, yakni lebih kuat makna rahmat-nya 
daripada yang lain. 

Kemudian diriwayatkan dari Al-Khattabi dan lain-lainnya bahwa 
mceka merasa kesulitan dalam mengartikan sifat ini, dan mereka me- 


06 Al-Fatihah 


ngatakan barangkali makna yang dimaksud ialah lembut, sebagaimana 
pengertian yang terkandung di dalam sebuah hadis, yaitu: 


Sesungguhnya Allah Mahalembut, Dia mencintai sikap lembut 
dalam semua perkara, dan Dia memberi kepada sikap yang 
lem-but pahala yang tidak pernah Dia berikan kepada sikap yang 
ka-sar. 


Ibnul Mubarak mengatakan makna ar-rahman ialah "bila diminta 
memberi", sedangkan makna ar-rahim ialah "bila tidak diminta 
ma-rah", scbagaimana pengertian dalam sebuah hadis yang 
diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dan Imam Ibnu Majah melalui hadis 
Abu Saleh Al-Farisi Al-Khauzi, dari Abu Hurairah r.a. yang 
mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


Barang siapa yang tidak pernah meminta kepada Allah, niscaya 
Allah murka terhadapnya. 


Salah seorang pcnyair mengatakan: 


Allah murka bila kamu tidak meminta kepada-Nya, sedangkan 
Bani Adam bila diminta pasti marah. 


Ibnu Jarir mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami As-Sirri 
ibnu Yahya At-Tamimi, telah menceritakan kepada kami Usman ibnu 
Zufar yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Al-Azrami berkata 
sehubungan dengan makna ar-rahmanir rahim, "Ar-Rahman artinya 
Maha Pemurah kepada semua makhluk (baik yang kafir atau- 


Tafsir Ibnu Kasir 07 


pun yang mukmin), sedangkan Ar-Rahim Maha Penyayang kepada 
kaum mukmin." 

Mereka (para ulama ahli tafsir) mengatakan, mengingat hal 
terse-but dinyatakan di dalam firman-Nya: 


kemudian Dia berfcuasa di atas 'Arasy, (Dia-lah) Yang Maha 
Pe-murah. (Al-Furgan: 59) 


Di dalam firman lainnya disebutkan pula: 


Tuhan Yang Maha Pemurah berkuasa di atas 'Arasy. (Yaha: 5) 


Allah menyebut nama Ar-Rahman untuk diri-Nya dalam peristiwa ini 
agar semua makhluk memperoleh kemurahan rahmat-Nya. Dalam syst 
lain Allah Swt. telah berfirman: 


Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang beriman. 
(Al-Ahzab: 43) 


Maka Dia mengkhususkan nama Ar-Rahim untuk mereka. Mereka 
mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa lafaz ar-rahman mempunyai 
pengertian mubalagah dalam kasih sayang, mengingat kasih sayang 
bersifat umum —baik di dunia maupun di akhirat— bagi semua 
makhluk-Nya. Sedangkan lafaz ar-rahim dikhususkan bagi hamba-Nya 
yang beriman. Akan tetapi, memang di dalam sebuah doa yang ma'sur 
disebut "Yang Maha Pemurah di dunia dan di akhirat, Yang Maha 
Penyayang di dunia dan di akhirat". 

Nama Ar-Rahman hanya khusus bagi Allah Swt. semata, tiada 
selan-Nya yang berhak menyandang nama ini, sebagaimana 
dinyata-kan di dalam firman-Nya: 


08 Al-Fatihah 


Katakanlah, "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan 
narna yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai asma-ul husna 
(nama-nama yang terbaik)." (Al-lsra: 110) 


Dalam ayat lainnya lagi Allah Swt. tclah berfirman: 


Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul Kami yang telah Kami ulus 
sebelum kamu, "Adakah Kami menentukan tuhan-tuhan untuk 
di-sembah selain Allah Yang Maha Pemurahl" (Az-Zukhrut: 45) 


Ketika wMusailamah  Al-Kazzab (si pcndusta) melancarkan 
provokasi-nya, dia menamakan dirinya dcngan julukan "Rahmanul 
Yamamah". Maka Allah mendustakannya dan membuatnya terkenal 
dcngan juluk-an Al-Kazzab (si pendusta), tidak sckali-kali ia discbut 
melainkan de-ngan panggilan Musailamah Al-Kazzab, sehingga dia 
dijadikan se-bagai peribahasa dalam hal kedustaan di kalangan 
penduduk perkota-an dan penduduk perkampungan serta kalangan 
orang-orang Badui yang bertcmpat tinggal di Padang Sahara. 

Sebagian ulama menduga bahwa lafaz ar-rahim lebih balig 
dari-pada lafaz ar-rahman, karena lafaz ar-rahim dipakai sebagai kata 
pe-nguat sifat, sedangkan suatu lafaz yang berfungsi sebagai taukid 
(pe-nguat) tiada lain kecuali lafaz yang bermakna lebih kuat daripada 
la-faz yang dikukuhkan. Sebagai bantahannya dapat dikatakan bahwa 
dalam masalah ini subyeknya bukan termasuk ke dalam Bab "Tau-kid", 
melainkan Bab "Naat" (Sifat), dan apa yang mereka sebutkan 
tentangnya tidak wajib diakui. Berdasarkan ketentuan ini, maka lafaz 
ar-rahman tidak layak disandang selain Allah Swt. Karena Dialah yang 
pertama kali menamakan diri-Nya Ar-Rahman hingga selain- 


Tafsir Ibnu Kasir 99 


Nya tidak boleh menyandang sifat ini, sebagaimana yang telah 
dije-laskan di dalam firman-Nya: 


Katakanlah, "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan 
nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai asma-ul husna 
(nama-nama yang terbaik)." (Al-Isra: 110) 


Sesungguhnya Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah secara kurang 
ajar berani menamakan dirinya dengan sebutan "Ar-Rahman" hanya 
karena dia sesat, dan tiada yang mau mengikutinya kecuali banya 
orang-orang sesat seperti dia. 

Adapun lafaz ar-rahim, maka Allah Swt. menyifati selain diri-Nya 
dengan scbutan ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam fir-man-Nya 


Tah, P2 ata kecik #31 , 
HT Ma sm & ya Jona)” a HI 


wpap 


a. F5 ”) Tj 
ON agan AM IA Kel 


Scsungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari 
kaum kalian sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat 
menginginkan (keimanan dan kesclamatan) bagi kalian, amat 


belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang muk-min. 
(At-Taubah: 128) 


Sebagaimana Dia pun menyifatkan selain-Nya dengan sebagian dari 
asma-asma-Nya, seperti yang dinyatakan di dalam firman-Nya: 


Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani 
yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan 


100 Al-Fatihah 


perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar 
dan melihat. (Al-Insan: 2) 


Dapat disimpulkan bahwa sebagian dari asma-asma Allah ada yang 
dapat disandang oleh selain-Nya dan ada yang tidak boleh dijadikan 
nama selain-Nya, seperti lafaz Allah, Ar-Rahman, Ar-Razig, dan 
Al-Khalig serta lain-lainnya yang sejenis. Karena itulah dimulai dengan 
sebutan nama Allah, kemudian disifati dengan ar-rahman karena la-faz 
ini lebih khusus dan lebih makrifat daripada lafaz ar-rahim. Kare-na 
penyebutan nama pertama harus dilakukan dengan nama paling mulia, 
maka dalam urutannya diprioritaskan yang lebih khusus. 

Jika ditanyakan, "Bila lafaz ar-rahman lebih kuat mubalagah-nya, 
mengapa lafaz ar-rahim juga disebut, padahal sudah cukup de-ngan 
menyebut ar-rahman saja?" Telah diriwayatkan dari Ata Al-Khurrasani 
yang maknanya sebagai berikut: Mengingat ada yang me-namakan 
dirinya dengan sebutan ar-rahman selain Dia, maka dida-tangkanlah 
lafaz ar-rahim untuk membantah dugaan yang tidak benar itu, karcna 
sesungguhnya tiada seorang pun yang berhak disifati de-ngan julukan 
ar-rahmanir rahim kecuali hanya Allah semata. Demi-kian yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dari Ata, selanjutnya Ibnu Jarirlah yang 
mengulasnya. 

Tetapi sebagian dari kalangan mereka ada yang menduga bahwa 
orang-orang Arab pada mulanya tidak mengenal kata ar-rahman 
se-belum Allah memperkenalkan diri-Nya dengan sebutan itu melalui 
firman-Nya: 


Kalakanlah, "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan 
nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai asma-ul husna 
(nama-nama yang terbaik)." (Al-Isra: 110) 


Karena itulah orang-orang kafir Ouraisy di saat Perjanjian 
Hudaibiy-yah dilaksanakan —yaitu kctika Rasulullah Saw. bersabda, 
"Bolehkah aku menulis (pada permulaan perjanjian) kata bismillahir 
rahmanir 


Tafsir Ibnu Kasir 101 


rahim (dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha 
Pe-nyayang)?"— mereka mengatakan, "Kami tidak mengenal 
ar-rah-man, tidak pula ar-rahim.” Demikian menurut riwayat Imam 
Bukhari. Sedangkan menurut riwayat lain, jawaban mereka adalah, 
"Kami tidak mengenal ar-rahman kecuali Rahman dari Yamamah' 
(maksud-nya Musailamah Al-Kazzab). Allah Swt. telah berfirman: 


Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Sujudlah kalian kepada 
Yang Maha Rahman (Pemurah)," mereka menjawab, "Siapakah 
Yang Maha Penyayang itu? Apakah kami akan sujud kepada 
Tu-han Yang kamu perintahkan kami (bersujud kepada-Nya)?" 
dan (perintah sujud iru) menambah mereka jauh (dari iman). 
(Al-Fur-gan: 60) 


Menurut pengertian lahiriahnya ingkar yang mereka lakukan itu ha-nya 
merupakan sikap membangkang, ingkar, dan kekerasan hati me-reka 
dalam kekufuran. Karena sesungguhnya telah ditemukan pada 
syair-syair Jahillah mereka penyebutan Allah dengan istilah 
Ar-Rah-man. Ibnu Jarir menyebutkan bahwa ada seseorang Jahiliah 
yang bo-doh mengatakan syair berikut 


Mengapa gadis itu tidak memukul (menghardik) untanya, 
bukan-kah tongkat rahman Rabbku berada di tangan kanannya? 


Salamah ibnu Jundub At-Tahawi mengatakan dalam salah satu bait 
syairnya.: 


102 Al-Fatihah 


Kalian terlalu tergesagesa terhadap kami di saat kami 
tergesa-gesa terhadap kalian, padahal Tuhan Yang Maha 
Pemurah lidak menghendaki adanva akad, lalu talak (putus 
hubungan). 


Ibnu Jarir mengatakan bahwa telah menccritakan kepada kami Abu 
Kuraib, telah menceritakan kepada kami Usman ibnu Sa'd, telah 
menccritakan kepada kami Bisyr ibnu Imarah, telah menceritakan 
ke-pada kami Abu Raug, dari Dahhak, dari Abdullah ibnu Abbas yang 
mengatakan bahwa ar-rahman adalah wazan fa'lana dari lafaz 
ar-rahmah, dan ia termasuk kata-kata Arab. 

Ibnu Jarir mengatakan, ar-rahmanir rahim artinya "Yang Maha 
Lemah Lembut lagi Maha Penyayang kepada orang yang Dia suka 
mecrahmatinya, dan jauh lagi keras terhadap orang yang Dia suka 
ber-laku keras terhadapnya". Demikian pula semua asma-Nya, yakni 
mempunyai makna yang sama. 

Ibnu Jarir mengatakan pula, tclah menceritakan kepada kami 
Mu-hammad ibnu Basysyar, tclah menceritakan kepada kami Hammad 
ib-nu Mas'adah, dari Auf, dari Al-Hasan yang mengatakan bahwa 
ar-rahman adalah isim yang dilarang bagi sclain Dia menyandangnya. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Abu Sa'id Yahya ibnu Sa'id Al-Oattan, telah menccritakan kepada kami 
Zaid ibnul Habbab, tclah menccritakan kepadaku Abul Asyhab, dari 
Al-Hasan yang mengatakan bahwa ar-rahman adalah isim yang tiada 
scorang manusia pun mampu menyandangnya, Allah menama-kan 
diri-Nya dengan isim ini. 

Di dalam hadis Ummu Salamah discbutkan bahwa Rasulullah 
Saw. mcmutus-mutuskan bacaannya dari suatu kalimat ke kalimat lain 
scperti berikut: 


Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 
Segala puji bagi Allah, Tuhart semesta alam. Maha Pemurah lagi 
Maha Penyayang. Yang Menguasai hari pembalasan. 


Tafsir Ibnu Kasir 103 


Maka sebagian dari kalangan ulama ada yang membacanya seperti 
bacaan di atas, mereka terdiri atas sejumlah ulama. Di antara mereka 
ada yang. meneruskan bacaan basmalah dengan firman-Nya: 


Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 


Menurut jumhur ulama, humf mim dibaca kasrah hingga menjadi 
ar-rahimil hamdu, karena ada dua humf sukun bertemu. 

Akan tetapi, Imam Kisai' meriwayatkan dari ulama Kufah dari 
sebagian orang-orang Arab, bahwa huruf mim dibaca fat-hah karena 
disambungkan dengan hamzah alhamdu. Mereka mengucapkannya 
ar-rahimal hamdu lillahi, memindahkan harakat fat-hah hamzah 
al-hamdu kepada humf mim ar-rahim setelah disukunkan, sebagaimana 
dibaca demikian firman Allah Swt. Alif lam mim Allahu la ilaha 
illalllah 


Alif lam mim. Allah, tiada Tuhan selain Dia. 


Ibnu Atiyyah mengatakan bahwa sepengetahuannya gira-ah ini belum 
pemah ia dengar dari seorang pun. 


Al-Fatihah, ayat 2 
Bg s7 -f T 
Se AA 


Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 


Menurut gira-ah Sab'ah, huruf dal dalam firman-Nya, "alhamdu 
lil-lahi," dibaca dammah, terdiri atas mubtada dan khabar. 

Diriwayatkan dari Sufyan ibnu Uyaynah dan Ru-bah ibnul Ajjaj, 
keduanya membacanya menjadi alhamda lillahi dengan huruf dal yang 
di-fathah-kan karena menyimpan fi' il. 


104 Al-Fatihah 


Ibnu Abu Ablah membacanya alhamdu lillah dengan huruf dal dan 
lam yang di-dammah-kan kedua-duanya karena yang kedua di-ikutkan 
kepada huruf pertama dalam harakat. Ia mempunyai syawahid 
(bukti-bukti) yang menguatkan pendapatnya ini, tetapi dinilai syaz 
(menyendiri). 

Diriwayatkan dari Al-Hasan dan Zaid ibnu Ali bahwa keduanya 
membacanya alhamdi lillahi dengan membaca kasrah huruf dal 
ka-rena diseragamkan dengan harakat huruf sesudahnya. 


Abu Ja'far ibnu Jarir mengatakan bahwa makna alhamdu lillah 
ialah "segala syukur hanyalah dipersembahkan kepada Allah semata, 
bukan kepada apa yang disembah selain-Nya dan bukan kepada se-mua 
apa yang diciptakan-Nya, sebagai imbalan dari apa yang telah Dia 
limpahkan kepada hamba-hamba-Nya berupa segala nikmat yang tak 
terhitung jumlahnya". Tiada seorang pun yang dapat menghitung scmua 
bilangannya selain Dia semata. Nikmat itu antara lain adalah 
terscdianya semua sarana untuk taat kepada-Nya, kemampuan semua 
anggota tubuh yang ditugaskan untuk mengerjakan hal-hal yang 
difar-dukan olch-Nya. Selai itu Dia menggelarkan rezeki yang 
berlimpah di dunia ini buat hamba-Nya dan membcri mercka makan 
dari rezeki tersebut scbagai nikmat kehidupan buat mcreka, padahal 
mereka tidak memilikinya. Dia mengingatkan dan menyeru mereka 
agar semuanya itu dijadikan scbagai sarana buat mencapai kehidupan 
yang abadi di dalam surga yang pcnuh dengan kenikmatan yang kekal 
untuk sela-ma-lamanya. Maka segala puji hanyalah bagi Tuhan kita 
atas semua itu sejak permulaan hingga akhir. 


Ibnu Jarir mengatakan bahwa alhamdu lillah adalah pujian yang 
digunakan olch Allah untuk memuji diri-Nya sendiri, termasuk di 
da-lam pengertiannya ialah Dia memerintahkan hamba-Nya untuk 
me-manjatkan puji dan sanjungan kcpada-Nya. Seakan-akan Allah 
Swt. bermaksud, "Katakanlah olch kalian, "Segala puji hanyalah bagi 
Allah'!" 


Ibnu Jarir mengatakan, adakalanya dikatakan "sesungguhnya 
ucapan seseorang yang mengatakan alhamdu lillah merupakan pujian 
yang ditujukan kepada-Nya dengan menyebut asma-Nya yang terbaik 
dan sifat-Nya Yang Mahatinggi". Sedangkan ucapan seseorang "se- 


Tafsir Ibnu Kasir 105 


" 


gala syukur adalah milik Alla 
nikmat dan limpahan rahmat-Nya. 

Kemudian Ibnu Jarir mengemukakan bantahannya yang 
kesim-pulannya adalah "semua ulama bahasa Arab menyamakan 
makna an-tara alhamdu dan asy-syukru (antara puji dan syukur)". 
Pendapat ini dinukil pula oleh As-Sulami, yaitu pendapat yang 
mengatakan bahwa puji dan syukur adalah sama pengertiannya, dari 
Ja'far As-Sadig dan Ibnu Ata, dari kalangan ahlu tasawwuf. Ibnu Abbas 
mengatakan bah-wa ucapan "segala puji bagi Allah" merupakan 
kalimat yang diucap-kan oleh semua orang yang bersyukur. Al-Ourtubi 
menyimpulkan da-lil yang menyatakan kebenaran orang yang 
mengatakan bahwa ka-limat al-hamdulillah adalah ungkapan syukur, 
dia nyatakan ini terha-dap Ibnu Jarir. Pendapat inilah yang dikatakan 
oleh Ibnu Jarir masih perlu dipertimbangkan dengan alasan bahwa telah 
dikenal di kalangan mayoritas ulama muta-akhkhirin bahwa alhamdu 
adalah pujian de-ngan ucapan terhadap yang dipuji dengan 
menyebutkan sifat-sifat lazimah dan yang muta'addiyah bagi-Nya, 
sedangkan asy-syukru tidak-lah diucapkan melainkan hanya atas sifat 
yang muta'addiyah saja. Terakhir adakalanya diucapkan dengan lisan 
atau dalam hati atau melalui sikap dan perbuatan. sebagaimana 
pengertian yang terkandung di dalam perkataan seorang penyair: 


merupakan pujian kepada-Nya atas 


Nikmat paling berharga yang telah kalian peroleh dariku ada ti-ga 
macam, yaitu melalui kedua tanganku, lisanku, dan hatiku yang 
tidak tampak ini. 


Akan tetapi, mereka berselisih pendapat mengenai yang paling umum 
maknanya di antara keduanya, pujian ataukah syukur. Ada dua 
penda-pat mengenainya. Menurut penyelidikan, terbukti memang di 
antara keduanya terdapat pengertian khusus dan umum. Alhamdu lebih 
umum pengertiannya daripada asy-syukru, yakni bila dipandang dari 
segi pengejawantahannya. Dikatakan demikian karena alhamdu 
ditu-jukan kepada sifat yang lazimah dan yang muta'addiyah. Engkau 
da-pat mengatakan, "Aku puji keberaniannya," dan "Aku puji kederma- 


106 Al-Fatihah 


" 


wanannya," hanya saja pengertiannya lebih khusus karena hanya 
di-ungkapkan melalui ucapan. Lain halnya dengan asy-syukru yang 
pe-ngertiannya lebih umum bila dipandang dari segi 
pengejawantahan-nya (realisasinya) karena dapat diungkapkan dengan 
ucapan, perbuat-an, dan niat, seperti yang telah dijelaskan tadi. 
Asy-syukru dinilai le-bih khusus karena hanya diungkapkan terhadap 
sifat muta'addiyah sa-ja, tidak dapat dikatakan, "Aku mensyukuri 
keberaniannya," atau "Aku mensyukuri kedermawanan dan 
kebajikannya kepadaku." De-mikianlah menurut catatan sebagian 
ulama muta-akhkhirin. 

Abu Nasr Ismail ibnu Hammad Al-Jauhari mengatakan, pengertian 
alhamdu merupakan lawan kata dari azzam (celaan). Dikatakan 
hamditur rajula, alhamduhu hamdan wamahmadah (aku memuji 
le-laki itu dongan pujian yang setinggi-tingginya), bentuk fail-nya ialah 
hamid, dan bentuk maful-nya ialah mahmud. 

Lafaz tahmid mempunyai makna lebih kuat daripada alhamdu, 
sedangkan alhamdu lebih umum pengertiannya daripada asy-syukru. 
Abu Nasr mengatakan schubungan dengan makna asy-syukru, yaitu 
"sanjungan yang ditujukan kcpada orang yang berbuat baik sebagai 
imbalan dari kebaikan yang tclah diberikannya". Dikatakan 
syakar-tuhu atau syakartu lahu artinya "aku berterima kasih 
kepadanya", te-tapi yang mcmakai lam Icbih fasih. Sedangkan makna 
al-madah lebih umum daripada alhamdu, karena pengertian al-madah 
(pujian) dapat ditujukan kepada orang hidup, orang mati, juga terhadap 
benda mati, scbagaimana pujian terhadap makanan, tempat, dan lain 
sebagainya, dan al-madah dapat dilakukan sebelum dan sesudah 
kebaikan, juga dapat ditujukan kepada sifat yang lazimah dan yang 
muta'addiyyah. Dengan demikian, berarti al-madah lebih umum 
pengertiannya (dari-pada alhamdu). 


Berbagai pendapat ulama salaf mengenai Alhamdu 


Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayah-ku, 
tclah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar Al-Outaii, telah 
menceritakan kepada kami Hafs ibnu Hajjaj, dari Ibnu Abu Mulai-kah, 
dari Ibnu Abbas r.a. yang mengatakan bahwa Khalifah Umar r.a. pemah 
berkata, "Kami telah mengetahui makna subhanallah dan la 


Tafsir Ibnu Kasir 107 


ilaha illallah, lalu apakah makna alhamdu lillah?" Ali k.w. menja-wab, 
"Ta merupakan suatu kalimah yang diridai oleh Allah untuk diri-Nya." 
Asar yang sama diriwayatkan pula oleh selain Abu Ma'mar, dari Hafs, 
disebutkan bahwa Khalifah Umar bertanya kepada Ali, sedangkan 
teman-teman Umar berada di hadapannya, "La ilaha illal-lah, 
subhanallah, dan Allahu akbar telah kami ketahui maknanya. Apakah 
yang dimaksud dengan alhamdu lillah? Ali k.w. menjawab, "Ta adalah 
suatu kalimah yang disukai oleh Allah Swt. buat diri-Nya, diridai buat 
diri-Nya, dan suka bila diucapkan." 

Ali ibnu Zaid ibnu Jad'an menceritakan dari Yusuf ibnu Mihran 
yang menceritakan bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Alhamdu 
lillah adalah kalimat syukur. Apabila seorang hamba mengucapkan, 
"Segala puji bagi Allah," maka Allah Swt. berfirman, 'Hamba-Ku te-lah 
bersyukur kepada-Ku'." Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. 

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan pula bersama Ibnu Jarir, dari hadits 
Bisyir ibnu Imarah. dari Abu Raug. dari Dahhak, dari Ibnu Abbas yang 
mengatkan bahwa alhamdu lillah sama dengan asy-syukru lillah yakni 
berterima kasih kepada-Nya dan mengakui segala nik'mat-Nya. 
hidayah-Nya, penciptaan-Nya, dan lain-lainnya. 

Ka'b Al-Ahbar mengatakan, alhamdu lillah adalah pujian kepada 
Allah. Ad-Dahhak mengatakan, alhamdu lillah merupakan selendang 
(sifat) Tuhan Yang Maha Pemurah, di dalam sebuah hadis disebutkan 
hal yang semisal. 

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sa'id ib-nu 
Amr As-Sukuni, telah menceritakan kepada kami Bagiyyah ibnul 
Walid, telah menceritakan kepadaku Isa ibnu Ibrahim, dari Musa ibnu 
Abu Habib, dari Al-Hakam ibnu Umair yang dianggap sebagai 
sa-habat. Dia menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


Apabila kamu ucapkan, "Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta 
alam," berarti engkau telah bersyukur kepada Allah, dan Dia 
niscaya akan menambahkan (nikmat-Nya) kepadamu. 


108 Al-Fatihah 


Imam Ahmad ibnu Hambal mengatakan, telah menceritakan kepada 
kami Rauh, telah menceritakan kepada kami Auf, dari Al-Hasan, dari 
Al-Aswad ibnu Sari' yang menceritakan, "Aku pernah bertanya, 
'Wa-hai Rasulullah, maukah engkau bila aku bacakan kepadamu 
pujian-pujian yang biasa kupanjatkan kepada Rabbku Yang Mahasuci 
dan Mahatinggi.' Nabi Saw. menjawab, "Ingatlah, sesungguhnya 
Tuhan-mu menyukai alhamdu (pujian)'." Hadis ini diriwayatkan pula 
oleh Imam Nasai, dari Ali ibnu Hujr, dari Ibnu Ulayyah, dari Yunus 
ibnu Ubaid, dari Al-Hasan, dari Al-Aswad dari Sari' dengan lafaz yang 
sa-ma. 

Abu Isa Al-Hafiz (yaitu Imam Turmuzi) Imam Nasai, dan Imam 
Ibnu Majah meriwayatkan melalui hadis Musa ibnu Ibrahim ibnu 
Ka-sir, dari Talhah ibnu Khirasy, dari Jabir ibnu Abdullah yang 
menceri-takan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


Zikir yang paling afdal (utama) ialah, "Tidak ada Tuhan selain 
Allah," dan doapaling afdal ialah, "Segalapuji bagi Allah." 


Imam Turmuzi mengatakan bahwa predikat hadis ini hasan garib. 
Ibnu Majah meriwayatkan melalui Anas ibnu Malik r.a. yang 
me-ngatakan bahwa Rasulullah Saw. pemah bersabda: 


Tidak sekali-kali Allah memberikan suatu nikmat kepada seorang 
hamba, lalu si hamba mengucapkan, 'Segala puji bagi Allah,' 
melainkan apa yang diberikan oleh Allah (pahala) lebih afdal 
daripada apa yang dilerimanya. 


Al-Ourtubi di dalam kitab Tafsir-nya. dan di dalam kitab Nawadirul 
Usul telah meriwayatkan melalui Anas r.a., dari Nabi Saw., bahwa 
Nabi Saw. pernah bersabda: 


Tafsir Ibnu Kasir 109 


Seandainya dunia berikut semua isinya berada di tangan seorang 
lelaki dari kalangan umatku, kemudian dia mengucapkan, 
"Se-gala puji bagi Allah," niscaya kalimat alhamdu lillah (yang 
telah dia ucapkan itu) jauh lebih afdal daripada hal itu (duma dan 
se-isinya). 


Al-Ourtubi dan lain-lannya mengatakan bahwa makna yang 
dimak-sud dari hadis ini ialah "ilham yang diberikan oleh Allah 
kcpadanya untuk mengucapkan kalimah 'segala puji bagi Allah' 
benar-benar le-bih banyak mengandung nikmat baginya daripada 
semua nikmat du-nia". Dikatakan demikian karena pahala memuji Allah 
bersifat kekal, sedangkan nikmat dunia pasti lenyap dan tidak akan 
kekal. Allah SWT telah berfirman: 


Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi 
amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik 
pahala-nya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi 
harapan. (Al-Kahfi: 46) 


Di dalam kitab Sunan Ibnu Majah disebutkan melalui Ibnu Umar 
bahwa Rasulullah Saw. pernah bercerita kepada mereka (para 
saha-bat): 


110 At-Fatihah 


Bahwa ada seorang hamba Allah mengucapkan doa, "Wahai 
Tu-hanku, bagi Engkau segala puji sebagaimana yang layak bagi 
keagungan zat-Mu dan kebesaran kekuasaan-Mu." Maka kedua 
malaikatnya merasa kesulitan, keduanya tidak mengetahui 
bagai-mana mencatat (pahala)nya, lalu keduanya naik melapor 
kepada Allah dan berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya ada 
se-orang hamba mengucapkan suatu kalimai (doa) yang kami tidak 
mengetahui bagaimana mencatatnya." Allah Swt. berfirman —Dia 
Maha Mengetahui apa yang diucapkan oleh hamba-Nya itu—, 
"Apakah yang telah diucapkan oleh hamba-Ku ituT" Ke-duanya 
menjawab, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya dia telah me-ngatakan, 
Bagi Engkau segala puji, wahai Tuhanku, sebagaima-na yang 
layak bagi keagungan zat-Mu dan kebesaran kekuasaan-Mu.'" Lalu 
Allah berfirman kepada kedua malaikat ilu, "Catatlah olehmu 
berdua seperti apa yang diucapkan oleh hamba-Ku hing-ga dia 
bersua dengan-Ku, maka Aku akan membalas pahalanya secara 
langsung." 


Al-Ourtubi menceritakan dari segolongan ulama yang pemah 
menga-takan bahwa ucapan seorang hamba, "Segala puji bagi Allah 
Tuhan semesta alam," adalah lebih afdal daripada ucapannya, "Tidak 
ada Tuhan selain Allah", mengingat kalimat alhamdu lillahi rabbil 
ala-mina mengandung makna tauhid bersama pujian. 

Sedangkan ulama lain mengatakan bahwa ucapan, "Tidak ada 
Tuhan selain Allah," adalah lebih afdal, mengingat kalimat inilah yang 
memisahkan antara iman dan kekafiran, karena kalimat ini pula manusia 
diperangi hingga mereka mau mengucapkan, "Tidak ada Tu-han selain 
Allah," seperti yang telah disebutkan di dalam sebuah ha-dis yang 
muttafag 'alaih. Di dalam hadis lain dinyatakan: 


Tafsir Ibnu Kasir 111 


Doa yang paling utama diucapkan olehku dan oleh para nabi 
se-belumku ialah, "Tidak ada Tuhan selain Allah semata, tiada 
se-kutu bagi-Nya." 


Dalam pembahasan yang lalu disebutkan sebuah hadis melalui Jabir 
secara marju': 


Zikir yang paling utama ialah, "Tidak ada Tuhan selain Allah," 
dan doa yang paling utama ialah, "Segala puji bagi Allah." 


Hadis ini dinilai hasan oleh Imam Turmuzi. 

Huruf alif dan lam dalam lafaz alhamdu menunjukkan makna yang 
mencakup segala macam pujian dan semua jenisnya hanya milik Allah 
Swt., sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam sebuah hadis: 


Ya Allah, hanya milik-Mu-lah segala puji, dan hanya milik-Mu-lah 
semua kerajaan, serta di tangan kekuasaan-Mu-lah semua 
kebaikan, dan hanya kepada Engkaulah kembali semua urusan. 


Istilah "Rabb" artinya "pemilik yang berhak bcr-tasarruj", menurut 
istilah bahasa diucapkan menunjukkan arti tuan dan orang yang 
ber-tasarruf untuk perbaikan. Pengertian tersebut masing-masing sesuai 
dengan hak Allah Swt. Lafaz Rabb tidak dapat dipakai untuk sclain 
Allah Swt., melainkan di-mudaf-kan. Untuk itu, katakanlah olchmu 
Rabbud Dar (pemilik rumah) dan Rabb Kaza (pemilik anu). Lafaz 


112 Al-Fatihah 


Rabb yang dimaksudkan adalah Allah Swt., hanya dipakai tanpa 
mu-daf. Menurut suatu pendapat, lafaz Rabb adalah Ismul A'zam. 

Al-'alamina bentuk jamak dari 'alamun, artinya "semua yang ada 
selain Allah Swt." dan lafaz 'alamun sendiri bentuk jamak yang tidak 
ada bentuk tunggal dari lafaz aslinya. Sedangkan lafaz al-'awalim 
artinya "berbagai macam makhluk yang ada di langit, di da-ratan, di 
laut", dan setiap generasi dari semua jenis makhluk tersebut dinamakan 
alam pula. 

Bisyr ibnu Imarah meriwayatkan dari Abu Raug, dari Dahhak, dari 
Ibnu Abbas, bahwa "segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam" 
artinya ialah "segala puji bagi Allah yang semua makhluk ini adalah 
milik-Nya, yaitu langit, bumi, dan yang ada di antara kedua-nya, baik 
yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. 

Di dalam riwayat Sa'id ibnu Jubair dan Ikrimah, dari Ibnu Abbas, 
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Rabbul 'alamina ialah Tuhan 
jin dan manusia. Hal yang sama dikatakan pula oleh Sa'id ibnu Jubair, 
Mujahid, dan Ibnu Juraij. Hal yang semisal telah diriwayatkan pula dari 
Ali k.w. Menurut Ibnu Abu Hatim, sanad asar tersebut tidak dapat 
dipegang. 

Al-Our/dubi mengatakan demikian (yakni jin dan manusia) dengan 
berdalilkan firman Allah Swt. yang mengatakan: 


agar dia (Al-OGur'an) menjadi pemberi peringatan kepada selu-ruh 
alam. (Al-Furgan: 1) 


Makna yang dimaksud dengan "seluruh alam" ialah makhluk jin dan 
manusia. 

Al-Farra dan Abu Ubaid mengatakan, yang dimaksud dengan 
al-'alam ialah ditujukan kepada makhluk yang berakal, mereka adalah 
manusia, jin, malaikat, dan setan. Untuk itu, semua jenis binatang ti-dak 
dapat dikatakan 'alam. Disebutkan dari Zaid ibnu Aslam dan Abu 
Muhaisin, bahwa 'alam artinya "setiap makhluk bernyawa yang 
berkembang biak." 

Oatadah mengatakan bahwa al-'alam adalah setiap jenis alam. 


Tafsir Ibnu Kasir 113 


Al-Hafiz ibnu Asakir mengatakan di dalam autobiografi Marwan 
ibnu Muhammad —salah seorang khalifah dari kalangan Bani 
Umay-yah yang dikenal dengan julukan "Al-Ja'd" dan sebutan 
"Al-Hi-mar"— bahwa dia pernah mengatakan, "Allah menciptakan 
tujuh be-las ribu alam, penduduk langit dan penduduk bumi 
digolongkan satu alam, sedangkan yang lainnya tiada seorang pun yang 
mengetahuinya kecuali hanya Allah Swt." 

Abu Ja'far Ar-Razi mengatakan dari Ar-Rabi' ibnu Anas, dari Abul 
Aliyah sehubungan dengan firman-Nya, "Rabbil 'alamina" bahwa Anas 
pernah mengatakan, "Manusia merupakan alam, dan jin adalah alam, 
sedangkan selainnya terdiri atas 18.000 atau 14.000 —dia ragu— alam 
malaikat yang ada di atas bumi. Bumi mempunyai empat penjuru, pada 
tiap-tiap juru terdapat 3.500 alam (malaikat) yang telah diciptakan oleh 
Allah Swt. untuk beribadah kepada-Nya." Asar ini diriwayatkan oleh 
Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim. Akan te-tapi, kalimat seperti ini aneh, 
hal yang seperti ini memerlukan adanya dalil yang sahih. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
ayahku, telah menceritakan kepada kami Hisyam ibnu Khalid, telah 
menceritakan kepada kami Al-Walid ibnu Muslim, telah menceritakan 
kepada kami Al-Furat (yakni Ibnul Walid), dari Mu'tib ibnu Sumai, dari 
Subai' (yakni Al-Himyari) sehubungan dengan firman-Nya, "Rabbil 
alamina," bahwa al-'alamina terdiri atas scribu umat: enam ratus 
berada di dalam laut, sedangkan empat ratus berada di darat. 

Hal semisal diriwayatkan pula melalui Sa'id ibnul Musayyab, dan 
hal yang semisal ini diriwayatkan pula secara marfu', seperti yang 
dikatakan oleh Al-Hafiz Abu Ya'la Ahmad ibnu Ali ibnul Mu-sanna di 
dalam kitab Musnad-nya, bahwa telah menceritakan kepada kami 
Muhammad ibnul Musanna, telah menceritakan kepada kami Ubaid 
ibnul Wagid Al-Oaisi Abu Ibad, telah menceritakan kepadaku 
Muhammad ibnu Isa ibnu Kaisan, telah menceritakan kepada kami 
Muhammad 1ibnul Munkadir, dari Jabir ibnu Abdullah yang 
mengata-kan, "Pada suatu tahun dari masa pemerintahan Khalifah 
Umar, bela-lang berkurang jumlahnya. Lalu ia bertanya-tanya 
mengenai hal itu, tctapi tidak ada seorang pun yang menjawabnya, 
maka hal itu membuatnya kurang puas. Lalu ia mengirimkan seorang 
pengendara 


114 Al-Fatihah 


kuda untuk pergi ke negeri Yaman, seorang lagi menuju ke negeri 
Syam, dan yang seorang lagi menuju ke negeri Irak untuk menanya-kan 
apakah ada belalang atau tidak di tempat tujuan masing-masing. 
Kemudian datang kepadanya pengendara dari Yaman membawa 
se-genggam belalang, lalu utusan itu meletakkannya di hadapan Umar. 
Ketika Umar melihatnya, maka ia bertakbir, kemudian berkata, 'Aku 
pemah mendengar Rasulullah Saw. bersabda, 'Allah telah mencipta-kan 
seribu umat, enam ratus umat berada di laut dan yang empat ratus umat 
berada di daratan. Mula-mula umat yang binasa dari kesemua-nya itu 
adalah belalang, apabila belalang musnah, maka merambat se-cara 
beruntun sebagaimana sebuah untaian kalung yang terputus tali-nya." 

Muhammad ibnu Isa yang disebut di dalam sanad asar ini adalah 
Al-Hilali, dia orangnya daif. 

Al-Bagawi meriwayatkan dari Sa'id ibnul Musayyab bahwa dia 
pemah mengatakan, "Allah telah menciptakan seribu alam, enam ra-tus 
berada di lautan, sedangkan yang empat ratus berada di daratan." 

Wahab ibnu Munabbih mengatakan bahwa Allah telah 
mencip-takan 18.000 alam, dunia ini merupakan salah satunya. 

Mugatil mengatakan bahwa alam-alam itu seluruhnya ada 80.000. 
Kab Al-Ahbar mengatakan, tiada seorang pun yang menge-tahui 
bilangan alam kecuali hanya Allah Swt. Semua yang telah dise-buucan 
ini dinukil oleh Al-Bagawi. 

Al-Ourtubi meriwayatkan melalui Abu Said Al-Khudri yang 
me-ngatakan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan 40.000 
alam, sedangkan dunia ini dari timur hingga barat merupakan salah satu 
darinya. 

Az-Zujaj mengatakan bahwa al-'alam ialah semua yang telah 
di-ciptakan oleh Allah di dunia dan akhirat. Demikian pendapat 
Al-Our-tubi, dan pendapat inilah yang sahih, yaitu yang mengatakan 
penger-tian alam mencakup kedua alam tersebut (dunia dan akhirat), 
sebagai-mana yang dinyatakan di dalam firman-Nya (menurut bacaan 
orang yang membaca al-'alamina menjadi al-'alamaini), yaitu: "Fir'aun 
bertanya, 'Siapa Tuhan kedua alam itu? Musa menjawab, Tuhan 
pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya (itulah 


" 


Tuhanmu), jika kamu sekalian (orang-orang) mempercayai-Nya'. 


Tafsir Ibnu Kasir 115 


Al-'alam berakar dari kata al-'alamah. Menurut kami, dikatakan 
demikian karena adanya alam ini menunjukkan adanya Penciptanya, 
hasijy karya-Nya dan keesaan-Nya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul 
Mu'taz: 


Alangkah anehnya, mengapa durhaka terhadap Tuhan, atau 
mengapa si pengingkar tidak mempercayai-Nya, padahal pada 
segala sesuatu yang ada terdapat tanda yang menunjukkan bahwa 
Dia adalah Esa. 


Al-Fatihah, ayat 3 


Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 


Firman Allah Swt., "ar-rahmanir rahim," keterangannya 
dikemuka-kan dalam Bab "Basmalah": itu sudah cukup dan tidak perlu 
diulangi lagi. 

Al-Ourtubi mengatakan, sesungguhnya Allah Swt. menyifati 
diri-Nya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim sesudah firman-nya, "rabbil 
alamina, " tiada lain agar makna tarhib yang dikandung rabbul 
ala-mina dibarengi dengan makna targib yang terkandung pada 
ar-rah-manir rahim, sebagaimana pengertian yang terkandung di dalam 
fir-man-Nya: 


116 Al-Fatihah 


Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa sesungguhnya 
Akulah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan 
bah-wa sesungguhnya azab-Ku adalah azab yang sangat pedih. 
(Al-Hjgr: 49-50) 


Juga dalam firman Allah Swt. yang lainnya, yaitu: 


Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan 
sesung-guhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. (Al-A'raf: 167) 


Lafaz Rabb (Tuhan) dalam ayat tersebut mengandung makna tarhib, 
sedangkan ar-rahmanir rahim mengandung makna targib. 

eDi dalam kitab Sahih Muslim disebutkan dari Abu Hurairah r.a. 
bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


Seandainya orang yang mukmin mengetahui apa yang ada di sisi 
Allah berupa siksaan, niscaya tiada seorang pun yang tamak 
menginginkan surga-Nya. Seandainya orang kafir mengetahui apa 
yang ada di sisi Allah berupa rahmat, niscaya tiada seorang pun 
yang berputus asa dari rahmat-Nya. 


Al-Fatihah, ayat 4 


Yang Menguasai hari pembalasan. 


Sebagian ulama gira-ah membacanya maliki, sedangkan sebagian yang 
lan membacanya maliki: kedua-duanya sahih lagi mutawatir di 
kalangan As-Sab'ah. 


Tafsir Ibnu Kasir 117 


Lafaz maliki dengan huruf lam di-kasrah-km, ada yang 
memba-canya malki dan maliki. Sedangkan menurut bacaan Nafi', 
harakat kasrah huruf kaf dibaca isyba' hingga menjadi maliki yaumid 
din. 

Kedua bacaan tersebut (maliki dan maliki) masing-masing 
mem-punyai pendukungnya tersendiri ditinjau dari segi maknanya, 
kedua bacaan tersebut sahih lagi baik. Sedangkan Az-Zamakhsyari lebih 
menguatkan bacaan maliki, mengingat bacaan inilah yang dipakai oieh 
ulama kedua Kota Suci (Mekah dan Madinah), dan karena firman-Nya 


Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? (Al-Mu-min: 16) 


Dan benarlah perkataan-Nya dan di tangan kekuasaan-Nyalah segala 
sesuatu (Al-An'am: 75) 


Telah diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa ia mcmbaca maliki 
yaumidin atas dasar anggapan fiil,fail, dan maful, tetapi pendapat ini 
menyendiri lagi aneh sekali. 

Abu Bakar ibnu Abu Daud meriwayatkan —sehubungan dengan 
bacaan tersebut— sesuatu yang garib (aneh), mengingat dia mengatakan 
bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Abdur Rahman Al-Azdi, 
telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab ibnu Addi ib-aul Fadl. 
dari Abul Mutarrif, dari Ibnu Syihab yang telah mendengar hadits bahwa 
Rasulullah Saw., Abu Bakar, Umar, dan Usman serta Mu'awiyah dan 
anaknya —yaitu Yazid ibnu Mu'awiyah— membaca maaliki yaumid 
din. Ibnu Syihab mengatakan bahwa orang yang mula-mula membaca 
maliki adalah Marwan (Ibnul Hakam). Menurut kami, Marwan 
mengetahui kesahihan apa yang ia baca, sedangkan hal ini ti-dak 
diketahui oleh Ibnu Syihab. 

Telah diriwayarkan sebuah hadis melalui berbagai jalur 
periwa-yatan yang diketengahkan oleh Ibnu Murdawaih, bahwa 
Rasulullah 


118 Al-Fatihah 


Saw. membacanya maliki yaumid din. Lafaz malik diambil dari kata 
al-milku, seperti makna yang terkandung di dalam firman-Nya: 


Sesungguhnya Kami memiliki bumi dan semua orang-orang yang 
ada di atasnya, dan hanya kepada Kami-lah mereka 
dikemba-likan. (Maryam: 40) 


Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara 
dan menguasai) manusia. Pemilik manusia. (An-Nas: 1-2) 


Sedangkan kalau maliki diambil dari kata al-mulku, sebagaimana 
pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya: 


Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Hanya kepunyaan 
Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan. (Al-Mu-min: 16) 


Benarlah perkataan-Nya, dan di tangan kekuasaan-Nyalah segala 
kekuasaan. (Al-An'am: 73) 


Kerajaan yang hak pada hari iiu adalah kepunyaan Tuhan Yang 
Maha Pemurah. Dan adalah (hari itu) suatu hari yang penuh 
dengan kesukaran bagi orang-orang kafir. (Al-Furgan: 26) 


Tafsir Ibnu Kasir 119 


Pengkhususan sebutan al-mulku (kerajaan) dengan yaumid din (hari 
pembalasan) tidak bertentangan dengan makna lainnya, mengingat 
da-lam pembahasan sebelumnya telah diterangkan bahwa Allah adalah 
Tuhan semesta alam, yang pengertiannya umum mencakup di dunia 
dan akhirat. Di-mudafkm kepada lafaz yaumid dln karena tiada se-orang 
pun pada hari itu yang mendakwakan sesuatu, dan tiada se-orang pun 
yang dapat angkat bicara kecuali dengan seizin Allah Swt., sebagaimana 
dinyatakan di dalam firman-Nya: 


Pada hari keiika roh dan malaikat berdiri bersaf-saf, mereka 
ti-dak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya 
oleh Tuhan Yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang 
benar. (An-Naba': 38) 


ad LI aa 12 2 TY Pe tg 
"AS Ah La aya lgs2 Iran “3 


dan merendahlah semua suara kepada Tuhan Yang Maha 
Pemu-rah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. 
(Taha: 108) 


Di kala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara, 
melainkan dengan izin-Nya, maka di antara mereka ada yang 
ce-laka dan ada yang berbahagia. (Hud: 105) 


Dahhak mengatakan dari Ibnu Abbas, bahwa maliki yaumid din arti-nya 
"ttada seorang pun bersama-Nya yang memiliki kekuasaan seper- 


120 Al-Fatihah 


ti halnya di saat mereka (raja-raja) masih hidup di dunia pada hari 
pembalasan tersebut". 

Ibnu Abbas mengatakan, yaumid din adalah hari semua makhluk 
menjalani hisab, yaitu hari kiamat, Allah membalas mereka sesuai 
de-ngan amal perbuatannya masing-masing. Jika amal perbuatannya 
baik, balasannya baik, dan jika amal perbuatannya buruk, maka 
balas-annya pun buruk, kecuali orang yang mendapat ampunan dari 
Allah Swt. Hal yang sama dikatakan pula oleh selain Ibnu Abbas dari 
ka-langan para sahabat, para tabi'in, dan ulama Salaf, hal ini sudah 
jelas. 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari sebagian mereka bahwa tafsir dari 
firman-Nya, "Maliki yaumid din,” ialah "Allah Mahakuasa untuk 
me-ngadakannya". Tetapi Ibnu Jarir sendiri menilai pendapat ini daif 
(Je-mah). Akan tetapi, pada lahiriahnya tidak ada pertentangan antara 
pendapat ini dengan pendapat lainnya yang telah disebutkan terda-hulu. 
Masing-jnasing orang yang berpendapat demikian dan yang 
se-belumnya mengakui kebenaran pendapat lainnya serta tidak 
meng-ingkari kebenarannya, hanya saja konteks ayat lebih sesuai bila 
diarti-kan dengan makna pertama di atas tadi dibandingkan dengan 
penda-pat yang sekarang ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam 
firman-Nya: 


Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan Yang 
Maha Pemurah. Dan adalah (hari itu) sualu hari yang penuh 
de-ngan kesukaran bagi orang-orang kafir. (Al-Furgan: 26) 


Sedangkan pendapat kedua pengertiannya mirip dengan makna yang 
terkandung di dalam firman-Nya: 


Pada hari Dia mengatakan, "Jadilah!, lalu terjadilah. (Al-An'am: 
13) 


Tafsir Ibnu Kasir 121 


Pada hakikatnya raja yang sesungguhnya adalah Allah Swit., seperti 
yang dinyatakan di dalam firman-Nya: 


Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja Yang Mahasuci, 
Yang Mahasejahtera. (Al-Hasyr: 23) 


Di dalam hadis Sahihain disebutkan melalui Abu Hurairah r.a. secara 
marju': 


Nama yang paling rendah di sisi Allah ialah seorang lelaki yang 
menamakan dirinya dengan panggilan Malikul Amlak, sedangkan 
tiada raja selain Allah. 


Di dalam kitab Sahihain disebutkan pula bahwa Rasulullah Saw. per- 
bersabda: 


Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan 
ka-nan (kekuasaan)-Nya, kemudian berfirman, "Akulah Raja. 
Seka-rang mana raja-raja bumi, mana orang-orang yang diktator, 
ma-na orang-orang yang angkuh?" 


Di dalam Al-Our'an disebutkan melalui firman-Nya: 


Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Hanya kepunyaan 
Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan. (Al-Mu-min: 16) 


122 Al-Fatihah 


Adapun mengenai nama lainnya di dunia ini dengan memakai sebutan 
malik, yang dimaksud adalah "nama majaz", bukan nama dalam arti 
yang sesungguhnya, sebagaimana yang dimaksud di dalam 
firman-Nya: 


Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja kalian. 
(Al-Bagarah: 247) 


karena di hadapan mereka ada seorang raja. (Al-Kahfi: 79) 


ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antara kalian, dan 
dijadi-kan-Nya kalian sebagai raja-raja (orang-orang yang 
merdeka). (Al-Maidah: 20) 


Di dalam sebuah hadis Sahihain disebutkan: 


seperti raja-raja yang berada di atas dipan-dipannya. 


Ad-din artinya "pembalasan dan hisab", sebagaimana yang disebut di 
dalam firman lainnya, yaitu: 


Di hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal 
menurut semestinya. (An-Nur: 25) 


Tafsir Ibnu Kasir 123 


Allah Swt. telah berfirman pula: 


apakah sesungguhnya kita benar-benar (akan dibangkitkan) 
un-tuk diberi pembalasan? (As-Saffat: 53) 


Makna yang dimaksud ialah mendapat baltfsan yang setimpal dan 
di-hisab. 
Di dalam sebuah hadis disebutkan: 


Orang yang pandai ialah orang yang melakukan perhitungan 
terkadap dirinya sendiri dan beramal untuk bekal sesudah maii. 


Makna yang dimaksud ialah "hisablah dirimu sendiri", sebagaimana 
yang dikatakan Khalifah Umar r.a.. yaitu: "Hisablah diri kalian 
sendiri sebelum dihisab dan timbanglah amal perbuatan kalian sebelum 
ditimbang, dan bersiap-siaplah (berbekallah) untuk menghadapi 
peradilan yang paling besar di hadapan Tuhan yang tidak samar 
bagi-Nya semua amal perbuatan kalian," seperti yang dinyatakan di 
dalam Firman-Nya: 


Pada hari itu kalian dihadapkan (kepada Tuhan kalian). Tiada 
sesuatu pun dari keadaan kalian yang tersembunyi (bagi-Nya). 
(Al-Haggah: 18) 


Al-Fatihah, ayat 5 


Hanya Engkaulah Yang Kami sembah dan hanya 
kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. 


124 Al-Fatihah 


Oira-ah Sab'ah dan jumhur ulama membaca tasydid huruf ya yang ada 
pada iyyaka. Sedangkan Amr ibnu Fayid membacanya dengan takhfif, 
yakni tanpa tasydid disertai dengan kasrah, tetapi gira-ah ini dinilai 
syadz lagi tidak dipakai, karena iya artinya "cahaya matahari". 
Sebagian ulama membacanya ayyaka, sebagian yang lainnya lagi 
membaca hayyaka dengan memakai ha sebagai ganti hamzah, 
se-bagaimana yang terdapat dalam ucapan seorang penyair: 


Maka hati-hatilah kamu terhadap sebuah urusan bila sumbernya 
makin meluas, maka akan sulitlah bagimu jalan penyelesaiannya. 


Lafaz nasta'inu dibaca fat-hah huruf nun yang ada pada permulaan-nya 
menurut gira-ah semua ulama, kecuali Yahya ibnu Sabit dan 
Al-A'masy, karena keduanya membacanya kasrah, seperti yang 
dilaku-kan oleh Bani Asad, Bani Rabi'ah, dan Bani Tamim. 

Al-'ibadah menurut istilah bahasa berasal dari makna az-zullah, 
artinya "mudah dan taat", dikatakan tarigun mu'abbadun artinya "ja-lan 
yang telah dimudahkan (telah diaspal)" dan ba'irun mu'abbadun artinya 
"unta yang telah dijinakkan dan mudah dinaiki (tidak liar)". Sedangkan 
menurut istilah syara' yaitu "suatu ungkapan yang menun-jukkan suatu 
sikap sebagai hasil dari himpunan kesempurnaan rasa cinta, tunduk, 
dan takut". 

Maful —yakni lafaz iyyaka— didahulukan dan diulangi untuk 
menunjukkan makna perhatian dan pembatasan. Dengan kata lain, 
ka-mi tidak menyembah kecuali hanya kepada Engkau dan kami tidak 
bertawakal kecuali hanya kepada Engkau. Pengertian ini merupakan 
kesempurnaan dari ketaatan. Agama secara keseluruhan berpangkal 
dari kedua makna ini, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian 
ula-ma Salaf, bahwa surat Al-Fatihah merupakan rahasia Al-Our'an, 
se-dangkan rahasia surat Al-Fatihah terletak pada kedua kalimat ini, 
yak-ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. 

Lafaz iyyaka na'budu menunjukkan makna berlepas diri dari 
se-gala kemusyrikan, sedangkan iyyaka nasta'inu menunjukkan makna 
berlepas diri dari upaya dan kekuatan serta berserah diri kepada Allah 


Tafsir Ibnu Kasir 125 


Swt. sepenuhnya. Pengertian ini selain dalam surat Al-Fatihah terda-pat 
pula di dalam firman-Nya: 


Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepada-Nya. Dan 
seka-li-kali Tuhan kalian tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. 
(Hud: 123) 


NUS ANA &1M js 


Katakanlah. "Dialah Allah Yang Maha Penyayang, kami beriman 
kepada-Nya dan kepada-Nyalah kami bertawakal." (Al-Mulk 29) 


(Dialah) Tuhan masyrik dan magrib, tiada Tuhan melainkan Dia, 
maka ambillah Dia sebagai pelindung. (Al-Muzzammil: 9) 


Demikian pula ayat yang sedang kita bahas tafsirnya, yaitu: 


Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkau-iah 
kami mohon pertolongan. (Al-Fatihah: 5) 


Pembicaraan berubah dari bentuk gaibah kepada bentuk muwajahah 
melalu huruf kaf yang menunjukkan makna khitab (lawan bicara). 
Ungkapan ini lebih sesuai, mengingat kedudukannya dalam keadaan 
memuji Allah Swt., maka seakan-akan orang yang bersangkutan 
mendekat dan hadir di hadapan Allah Swt. Karena itu, ia mengatakan: 


126 Al-Fatihah 


Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada 
Engkau-lah kami mohon pertolongan. (Al-Fatihah: 5) 


Pembahasan yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa permulaan 
surat Al-Fatihah merupakan berita dari Allah Swt. yang memuji 
diri-Nya sendiri dengan sifat-sifat-Nya yang terbaik, sekaligus sebagai 
pe-tunjuk buat hamba-hamba-Nya agar mereka memuji-Nya melalui 
ka-limat-kalimat tersebut. Karena itu, tidaklah sah salat seseorang yang 
tidak mengucapkan surat ini, sedangkan dia mampu membacanya. 
Se-bagaimana yang telah disebutkan di dalam kitab Sahihain melalui 
Ubadah ibnus Samit yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah 
bersabda: 


Tidak ada salat (tidak sah salat) orang yang tidak membaca 
Fa-tihatul Kitab. 


Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan melalui hadis Al-Ala ibnu 
Abdur Rahman maula Al-Hirgah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah r.a. 
yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


Tafsir Ibnu Kasir 127 


Allah Swt. berfirman, "Aku bagikan salat buat diri-Ku dan 
ham-ba-Ku menjadi dua bagian, satu bagian untuk-Ku dan 
sebagian yang lain untuk hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang 
ia min-ta." Apabila seorang hamba mengatakan, "Segala puji bagi 
Allah, Tuhan semesta alam," maka Allah berfirman, "Hamba-Ku 
telah memuji-Ku." Apabila dia mengatakan, "Yang Maha 
Pemu-rah lagi Maha Penyayang," Allah berfirman, "Hamba-Ku 
telah menyanjung-Ku." Apabila dia mengatakan, "Yang menguasai 
ha-ri pembalasan,” Allah berfirman, "Hamba-Ku telah 
mengagung-kan-Ku." Apabila dia mengatakan, "Hanya Engkaulah 
yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon 
pertolongan," maka Allah berfirman, "Ini antara Aku dan 
hamba-Ku, dan bagi kamba-Ku apa yang dia minta." Apabila dia 
mengaiakan, "Tun-jukilah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan 
orang-orang yang telah: Engkau anugerahkan nikmat kepada 
mereka, bukan (jalan) merela yang dimurkai dan bukan pula jalan) 
mereka yang sesat, maka Allah berfirman. -lni untuk hamba-Ku, 
dan bagi hambaku apa yang dia minta. 


Dahak mengatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa makna iyyaka na'rudu 
ialah "Engkaulah Yang kami Esakan. Hanya kepada Eng-kaulah kami 
takut dan berharap, wahai Tuhan kami, bukan kepada se-Liin Engkau": 
Wa iyyaka nasta'inu maknanya "dan hanya kepada Engkaulah kami 
memohon pertolongan untuk taat kepada-Mu dalam semua urusan 
kami". 

Oatadah mengatakan, makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu 
ialah "Allah memerintahkan kepada kalian agar ikhlas dalam 
ber-ibadah kepada-Nya dan memohon pertolongan kepada-Nya dalam 
se-mua urusan kalian". Sesungguhnya lafaz iyyaka na'budu 
didahulukan atas lafaz iyyaka nasta'inu tiada lain karena ibadah 
kepada-Nya me-rupakan tujuan utama, sedangkan meminta tolong 
merupakan sarana untuk melakukan ibadah, maka didahulukanlah hal 
yang lebih pen-ting. 

Apabila ada suatu pertanyaan, "Apakah makna nun dalam 
fir-man-Nya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu?" Jika makna yang 
dimaksud untuk jamak, temyata yang berdoa hanya seorang, jika 


128 Al-Fatihah 


yang dimaksud sebagai ta'zim (menganggap diri besar), maka tidak 
sesuai dengan konteksnya. 

Sebagai jawabannya dapat dikatakan bahwa makna yang 
dimak-sud ialah "menyampaikan berita tentang jenis dari 
hamba-hamba Allah, sedangkan orang yang melakukan salat adalah 
salah seorang dari mereka, terlebih lagi jika dia berada dalam salat 
jamaah atau menjadi imam mereka, berarti sebagai berita tentang 
dirinya dan sau-dara-saudaranya yang mukmin bahwa mereka sedang 
melakukan iba-dah yang merupakan tujuan utama mereka diciptakan, 
dan dia men-jadi perantara bagi mereka untuk kebaikan". 

Sebagian di antara mereka ada yang mengatakan, boleh 
mengar-tikannya untuk tujuan ta'zim, dengan pengertian bahwa 
seakan-akan dikatakan kepada hamba yang bersangkutan, "Apabila 
kamu berada dalam ibadah, maka kamu adalah orang yang mulia dan 
kedudukan-mu tinggi." Dia mengatakan: 


Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada 
Engkau-lah kami mohon pertolongan. (Al-Fatihah: 5) 


Tetapi apabila kamu berada di luar ibadah, jangan sekali-kali kamu 
katakan 'kami', jangan pula kamu katakan 'kami telah melakukan', 
sekalipun kamu berada di tengah-tengah seratus, seribu, bahkan sejuta 
orang, karena semuanya berhajat dan membutuhkan Allah Swt. 

Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa lafaz iyyaka 
na'budu mengandung makna lebih lembut daripada iyyaka 'abadna 
dalam hai berendah diri, mengingat lafaz kedua ini mengandung mak-na 
membesarkan diri karena dia menjadikan dirinya sebagai orang yang 
ahli melakukan ibadah. Padahal tiada seorang pun yang mampu 
beribadah kepada Allah Swt. dengan ibadah yang hakiki, tiada pula 
yang dapat memuji-Nya dengan pujian yang layak buat-Nya. 

Ibadah merupakan suatu kedudukan yang besar, seorang hamba 
menjadi terhormat karena mengingat dirinya sedang berhubungan 
de-ngan Allah Swt. Salah seorang penyair mengatakan: 


Tafeir Ibnu Kasir 129 


Jangan kamu panggil aku melainkan dengan julukan 'hai 
ham-ba-Nya',, karena sesungguhnya nama ini merupakan 
namaku yang terhormat. 


Allah Swt. menamakan Rasul-Nya dengan sebutan 'hamba-Nya' 
da-lam tempat yang paling mulia, yaitu di dalam firman-Nya: 


Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Kitab (Al-Ouran 
kepada hamba-Nya. (Al-Kahti: 1) 


Dan bahwasanya ketika hamba Allah 
(Muhammad) berdiri menyembahnya (Al-Jin: 19) 


Mahasuci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada 
suatu malam. (Al-Isra: 1) 


Dalam ayat-ayat tersebut Allah Swt. menamakannya dengan sebutan 
"hamba' di saat Dia menurunkan wahyu kepadanya, di saat dia berdiri 
dalam doanya, dan di saat dilakukan isra kepadanya. Kemudian Allah 
memberikan petunjuk kepadanya agar mengerjakan ibadah di 
saat-saat dia mengalami kesempitan dada karena orang-orang yang 
menentangnya mendustakannya, sebagaimana yang dinyatakan di 
dalam firman-N ya: 


130 Al-Fatihah 


Dan Kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi 
sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, maka bertasbihlah 
dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang 
yang bersujud (salat), dan sembahlah Tuhanmu sampai datang 
kepadamu yang diyakini (ajal). (Al-Hyyr. 97-99) 


Ar-Razi di dalam kitab Tafsir-nya meriwayatkan dari sebagian ulama 
bahwa kedudukan ubudiyyah lebih mulia daripada kedudukan risalah, 
mengingat keadaan ibadah timbul dari makhluk, ditujukan kepada 
Tu-han Yang Mahahak. Sedangkan kedudukan risalah datang dari 
Tuhan Yang Mahahak ditujukan kepada makhluk. Ar-Razi mengatakan 
pula, "Dikatakan demikian karena Allah-lah Yang memegang semua 
ke-maslahatan — hamba-Nya, sedangkan Rasul — memegang 
kemaslahatan-kemaslahatan umatnya. Akan tetapi, pendapat ini keliru 
dan penga-rahannya lemah, tidak ada hasilnya." Dalam hal ini Ar-Razi 
tidak me-nyebutkan penilaiannya terhadap kelemahan yang terkandung 
di da-lamnya, tidak pula mengemukakan sanggahannya. 

Sebagian ulama sufi mengatakan bahwa ibadah itu adakalanya 
untuk menghasilkan pahala atau untuk menolak siksa. Mereka 
menga-takan bahwa pendapat ini pun kurang tepat, mengingat 
tujuannya ialah untuk mengerjakan hal yang menghasilkan pahala. Bila 
dikata-kan tujuan ibadah ialah untuk memuliakan tugas-tugas yang 
ditetap-kan oleh Allah Swt., pendapat ini pun menurut mereka (para 
ulama) dinilai lemah, bahkan pendapat yang benar ialah yang 
mengartikan "hendaknya seseorang beribadah kepada Allah untuk 
menyembah Zat-Nya Yang Mahasuci lagi Mahasempurna'. Mereka 
beralasan bah-wa karena itu seseorang yang salat mengucapkan niat 
salatnya, "Aku salat karena Allah." Seandainya salat diniatkan untuk 
mendapat pa-hala dan menolak siksaan, maka batallah salatnya. 

Akan tetapi, pendapat mereka itu dibantah pula oleh ulama lain 
yang mengatakan bahwa keadaan ibadah yang dilakukan karena Allah 
Swt. bukan berarti pelakunya tidak boleh meminta pahala atau mohon 
terhindar dari azab melalui salatnya itu. Perihalnya sama dengan apa 
yang dikatakan oleh seorang Badui: 


Tafsir Ibnu Kasir 131 


"Adapun aku, sesungguhnya aku tidak dapat melakukan 
dialek-mu, tidak pula dialek Mu'az: tetapi aku hanya memohon 
surga kepada Allah, dan aku berlindung kepada-Nya dari neraka." 
Maka Nabi Saw. menjawab, "Kami pun meminta hal yang sama." 


Al-Fatihah, ayat 6 


SENANG 


Tunjukilah kami jalan yang lurus 


Bacaan yang dilakukan oleh jumhur ulama ialah as-sirat dengan 
memakai sad. Tetapi ada pula yang membacanya sirat dengan memakai 
sin, ada pula yang membacanya zirat dengan memakai za, menurut 
Al-Farra berasal dari dialek Bani Uzrah dan Bani Kalb. 

Setelah pujian dipanjatkan terlebih dahulu kepada Allah Swit., 
sesuai,ah bila diiringi dengan permohonan, sebagaimana yang 
dijelas-kan dalam hadis di atas, yaitu: 


Separo untuk-Ku dan separo lainnya buat hamba-Ku, serta bagi 
hamba-Ku apa yang dia minta. 


Merupakan suatu hal yang baik bila seseorang yang mengajukan 
per-mohonan kepada Allah Swt. terlebih dahulu memuji-Nya, setelah 
itu baru memohon kepada-Nya apa yang dia hajatkan —juga buat 
sau-dara-saudaranya yang beriman— melalui ucapannya, "Tunjukilah 
ka-mi kepada jalan yang lurus." Cara ini lebih membawa kepada keber- 


132 Al-Fatihah 


hasilan dan lebih dekat untuk diperkenankan oleh-Nya, karena itulah Allah 
memberi mereka petunjuk cara ini, mengingat Ia paling sem-purna. 
Adakalanya permohonan itu diungkapkan oleh si pemohon melalui kalimat 
berita yang mengisahkan keadaan dan keperluan diri-nya, sebagaimana 
yang telah dikatakan oleh Nabi Musa a.s. dalam fir-man-Nya: 


Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan 
yang Engkau turunkan kepadaku. (Al-Gasas : 24) 


Tetapi adakalanya permohonan itu didahului dengan menyebut sifat 
Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh Zun Nun dalam firman-Nya: 


Tidak ada Tuhan selain Engkau, Mahasuci Engkau, 
sesungguh-nya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. 
(Al-Anbiya: 87) 


Adakalanya permohonan diungkapkan hanya dengan memuji orang 
yang diminta, sebagaimana yang telah dikatakan oleh seorang pe-nyair: 


Apakah aku harus mengungkapkan keperluanku ataukah rasa 
malumu dapat mencukupi diriku, sesungguhnya pekertimu adalah 
orang yang pemalu, yaitu bilamana pada suatu hari ada 
sese-orang memujimu, niscaya engkau akan memberinya 
kecukupan. 


Al-hidayah atau hidayah yang dimaksud dalam ayat ini ialah 
bim-bingan dan taufik (dorongan). Lafaz hidayah ini adakalanya mu- 


Tafsir Ibnu Kasir 133 


ta'addi dengan sendirinya, sebagaimana yang terdapat dalam ayat di 
bawah ini: 


Tunjukilah katni jalan yang lurus. (Al-Fatihah: 6) 


Maka al-hidayah mengandung makna "berilah kami ilham atau beri-lah 
kami taufik, atau anugerahilah kami, atau berilah kami", sebagai-mana 
yang ada dalam firman-Nya: 


Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. (Al-Balad: 
10) 


yang dimaksud ialah "Kami telah menjelaskan kepadanya 
(manusia) jalan kebaikan dan jalan keburukan". 


Adakalanya al-hidayah muta'addi dengan ila, seperti yang ada 
Dalam firman-Nya 


Allah telah memilihnya dan memberinya petunjuk ke jalan yang 
lurus. (An-Nahl: 121) 


Allah Swt. telah berfirman: 


maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. (As-Saffat: 
23) 


Makna hidayah dalam ayat-ayat di atas ialah bimbingan dan petunjuk, 
begitu pula makna yang terkandung di dalam firman lainnya, yaitu: 


134 Al-Fatihah 


Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada 
jalan yang lurus. (Asy-Syura: 52) 


Adakalanya al-hidayah bei-muta'addi kepada lam, sebagaimana 
ucapan ahli surga yang disitir oleh firman-Nya: 


Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada (surga) 
ini. (Al-A'raf: 43) 


Makna yang dimaksud ialah "segala puji bagi Allah yang telah 
mem-beri kami taufik ke surga ini dan menjadikan kami sebagai 
penghuni-nya'". 

Mengenai as-siratal mustagim, menurut Imam Abu Ja'far ibnu 
Jarir semua kalangan ahli takwil telah sepakat bahwa yang dimaksud 
dengan siratal mustagim ialah "jalan yang jelas lagi tidak 
berbelok-belok (lurus)". Pengertian ini berlaku di kalangan semua 
dialek baha-sa Arab, antara lain seperti yang dikatakan oleh Jarir ibnu 
Atiyyah Al-Khatfi dalam salah satu bait syairnya, yaitu: 


Amirul Mu-minin berada pada jalan yang lurus manakala jalan 
mulai bengkok (tidak lurus lagi). 


Menurutnya, syawahid (bukti-bukti) yang menunjukkan pengertian 
tersebut sangat banyak dan tak terhitung jumlahnya. Kemudian ia 
me-ngatakan, "Setelah itu orang-orang Arab menggunakan sirat ini 
de-ngan makna isti'arah (pinjaman), lalu digunakan untuk 
menunjukkan setiap ucapan, perbuatan, dan sifat baik yang lurus atau 
yang me-nyimpang. Maka jalan yang lurus disebut mustdgim, 
sedangkan jalan yang menyimpang disebut mu'awwij." 

Selanjutnya ungkapan para ahli tafsir dari kalangan ulama Salaf 
dan ulama Khalaf berbeda dalam menafsirkan lafaz sirat ini, sekali-pun 
pada garis besarnya mempunyai makna yang sama, yaitu meng-ikuti 
perintah Allah dan Rasul-Nya". 


Tafsir Ibnu Kasir 135 


Telah diriwayatkan bahwa yang dimaksud dengan sirat ialah 
Kitabullah alias Al-OGur'an. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah 
men-ceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Arafah, telah menceritakan 
ke-padaku Yahya ibnu Yaman, dari Hamzah Az-Zayyat, dari Said 
(yaitu Ibnul Mukhtar At-Ta'), dari anak saudaraku Al-Haris Al-A'war, 
dari Al-Haris Al-A'war sendiri, dari Ali ibnu Abu Talib r.a. yang 
menga-takan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


Siratal Mustagim adalah Kitabullah. 


Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir melalui hadis 
Ham-zah ibnu Habib Az-Zayyat. Dalam pembahasan yang lalu —yaitu 
da-lam masalah keutamaan Al-Our'an— telah disebutkan melalui 
riwa-yat Imam Ahmad dan Imam Turmuzi melalui riwayat Al-Haris 
Al-A'war, dari Ali r.a. secara marfu', bahwa Al-Our'an mempakan tali 
Allah yang kuat, dia adalah bacaan yang penuh hikmah, juga jalan yang 
lurus. Telah diriwayatkan pula secara mauguf dari Ali r.a. Riwa-yat 
terakhir ini lebih mendekati kebenaran. 

As-Sauri —dari Mansur, dari Abu Wa'il, dari Abdullah— telah 
mengatakan bahwa siratal mustagim adalah Kitabullah (Al-Our'an). 

Menurut pendapat lain, siratal mustagim adalah al-islam (agama 
Islam). Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. yang mengatakan 
bahwa Malaikat Jibril pernah berkata kepada Nabi Muhammad Saw., 
"Hai Muhammad, katakanlah, '"Tunjukilah kami jalan yang lurus'." 
Makna yang dimaksud ialah "berilah kami ilham jalan petunjuk, yaitu 
agama Allah yang tiada kebengkokan di dalamnya". 

Maimun ibnu Mihran meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. 
sehubungan dengan firman-Nya: 


Tunjukilah kami jalan yang lurus. (Al-Fatihah: 6) 


Bahwa makna yang dimaksud dengan "jalan yang lurus" itu adalah 
"agama Islam". 


136 Al-Fatihah 


Ismail ibnu Abdur Rahman As-Sadiyyul Kabir meriwayatkan da-ri 
Abu Malik, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas dan Murrah 
Al-Ha-mazani, dari Ibnu Mas'ud, dari sejumlah sahabat Nabi Saw. 
sehu-bungan dengan firman-Nya, "Tunjukilah kami jalan yang lurus" 
(Al-Fatihah: 6). Mereka mengatakan bahwa makna yang dimaksud 
jalah agama Islam. Abdullah ibnu Muhammad ibnu Agil meriwayatkan 
da-ri Jabir sehubungan dengan firman-Nya, "Tunjukilah kami jalan 
yang lurus" (Al-Fatihah: 6): dia mengatakan bahwa makna yang 
dimaksud ialah agama Islam yang pengertiannya lebih luas daripada 
semua yang ada di antara langit dan bumi. 

Ibnul Hanafiyyah mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, 
"Tunjukilah kami jalan yang lurus" (Al-Fatihah: 6), bahwa yang 
di-maksud ialah "agama Islam yang merupakan satu-satunya agama 
yang diridai oleh Allah Swt. buat hamba-Nya". 

Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan, yang 
dimak-sud dengan ihdinas siratal mustagim (tunjukilah kami jalan 
yang lu-rus) ialah agama Islam. 

Dalam hadis berikut yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di 
da-lam kitab Musnad-nya disebutkan, telah meriwayadcan kepada 
kami Al-Hasan ibnu Siwar Abul Ala, telah menceritakan kepada kami 
Lais (yakni Ibnu Sa'id), dari Mu'awiyah ibnu Saleh, bahwa Abdur 
Rah-man ibnu Jabir ibnu Nafir menceritakan hadis berikut dari 
ayahnya, dari An-Nawwas ibnu Sam'an, dari Rasulullah Saw. yang 
telah bersabda: 


Tafsir Ibnu Kasir 137 


Allah membuat suatu perumpamaan, yaitu sebuah jembatan yang 
lurus: pada kedua sisinya terdapat dua tembok yang mempunyai 
pintu-pintu terbuka, tetapi pada pintu-pintu tersebut terdapat tirai 
yang menutupinya, sedangkan pada pintu masuk ke jembat-an itu 
terdapat seorang penyeru yang menyerukan, "Hai manusia, 
masuklah kalian semua ke jembatan ini dan janganlah kalian 
menyimpang darinya." Dan di atas jembatan terdapat pu-la 
seorang juru penyeru, apabila ada seseorang hendak membu-ka 
salah saiu dari pintu-pintu (yang berada pada kedua sisi jem-batan) 
itu, maka juru penyeru berkata, "Celakalah kamu, jangan-lah kamu 
buka pintu itu, karena sesungguhnya jika kamu buka niscaya kamu 
masuk ke dalamnya." Jembatan itu adalah agama Islam, kedua 
tembok adalah batasan-batasan (bhukuman-hu-kuman had) Allah, 
pintu-pintu yang terbuka itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh 
Allah, sedangkan juru penyeru yang ber-ada di depan pintu 
jembatan adalah Kitabullah, dan juru penye-ru yang berada di 
atas jembatan itu adalah nasihat Allah yang berada dalam kalbu 
setiap orang muslim. 


Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir 
melalui hadis Lais ibnu Sa'd dengan lafaz yang sama. Imam Turmuzi 
dan Imam Nasai meriwayatkan pula hadis ini melalui Ali ibnu Hyjr, 
dari Bagiyyah, dari Bujair ibnu Sa'd ibnu Khalid ibnu Ma'dan, dari 
Jubair ibnu Nafir, dari An-Nawwas ibnu Sam'an dengan lafaz yang 
sama. Sanad hadis ini hasan sahih. 

Mujahid mengatakan bahwa makna ayat, "Tunjukilah kami 
kepa-da jalan yang lurus," adalah perkara yang hak. Makna ini lebih 
men-cakup semuanya dan tidak ada pertentangan antara pendapat ini 
de-ngan pendapat-pendapat lain yang sebelumnya. 

Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir meriwayatkan melalui hadis Abun 
Nadr Hasyim ibnul Oasim, telah menceritakan kepada kami Hamzah 
ibnul Mugirah, dari Asim Al-Ahwal, dari Abul Aliyah me- 


138 Al-Fatihah 


ngenai makna "Tunjukilah kami ke jalan yang benar", bahwa yang 
dimaksud dengan jalan yang benar adalah Nabi Saw. sendiri dan ke-dua 
sahabat yang menjadi khalifah sesudahnya (yaitu Abu Bakar dan Umar 
r.a.). Asim mengatakan, "Lalu kami ceritakan pendapat tersebut kepada 
Al-Hasan, maka Al-Hasan berkata, 'Abul Aliyah memang be-nar dan 
telah menunaikan nasihatnya'." 

Semua pendapat di atas adalah benar, satu sama lainnya saling 
memperkuat, karena barang siapa mengikuti Nabi Saw. dan kedua 
sa-habat yang sesudahnya (yaitu Abu Bakar dan Umar r.a.), berarti dia 
mengikuti jalan yang hak (benar), dan barang siapa yang mengikuti 
jalan yang benar, berarti dia mengikuti jalan Islam. Barang siapa 
mengikuti jalan Islam, berarti mengikuti Al-Our'an, yaitu Kitabullah 
atau tali Allah yang kuat atau jalan yang lurus. Semua definisi yang 
telah dikemukakan di atas benar, masing-masing membenarkan yang 
lainnya. 

Imam Tabrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Mu-hammad ibnu Fadl As-Sigti, telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim ibnu Mahdi Al-Masisi, telah menceritakan kepada kami Yahya 
ibnu Zakaria ibnu Abu Zaidah, dari Al-A'masy, dari Abu Wal, dari 
Ab-dullah yang mengatakan bahwa siratal mustagim itu ialah apa yang 
ditinggalkan oleh Rasulullah Saw. buat kita semua. 

Imam Abu Ja'far ibnu Jarir rahimahullah mengatakan bahwa 
tak-wil yang lebih utama bagi ayat berikut, yakni: 


Tunjukilah kami jalan yang lurus. (Al-Fatihah: 6) 


ialah "berilah kami taufik keteguhan dalam mengerjakan semua yang 
Engkau ridai dan semua ucapan serta perbuatan yang telah dilakukan 
oleh orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat taufik di antara 
hamba-hamba-Mu", yang demikian itu adalah siratal mustagim (jalan 
yang lurus). Dikatakan demikian karena orang yang telah diberi taufik 
untuk mengerjakan semua perbuatan yang pernah dilakukan oleh 
orang-orang yang telah mendapat nikmat taufik dari Allah di antara 
hamba-hamba-Nya —yakni dari kalangan para nabi, para siddigin, 


Tafsir Ibnu Kasir 139 


para syuhada, dan orang-orang yang saleh— berarti dia telah 
menda-pat taufik dalam Islam, berpegang teguh kepada Kitabullah, 
menger-jakan semua yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi 
larangan-larangan-Nya serta mengikuti jejak Nabi Saw. dan empat 
khalifah se-sudahnya serta jejak setiap hamba yang saleh. Semua itu 
termasuk ke dalam pengertian siratal mustagim (jalan yang lurus). 


Apabila dikatakan kepadamu, "Mengapa seorang mukmin 
ditun-tut untuk memohon hidayah dalam setiap salat dan juga dalam 
keada-an lainnya, padahal dia sendiri berpredikat sebagai orang yang 
ber-oleh hidayah? Apakah hal ini termasuk ke dalam pengertian meraih 
apa yang sudah teraih?" 


Sebagai jawabannya dapat dikatakan, "Tidak." Seandainya 
se-orang hamba tidak memerlukan minta petunjuk di siang dan malam 
harinya, niscaya Allah tidak akan membimbingnya ke arah itu. Kare-na 
sesungguhnya seorang hamba itu selalu memerlukan Allah Swt. Dalam 
setiap keadaanya. agar dimantapkan hatinya pada hidayah dan 
dipertajam pandangannya untuk menemukan hidayah, serta hidayahnya 
bertambah meningkat dan terus-menerus berada dalam jalan hidayah. 
Sesungguhnya seorang hamba tidak dapat membawa manfaat buat 
dirinya sendiri dan tidak dapat menolak mudarat terhadap dirinya 
kecuali sebatas apa yang dikehendaki oleh Allah Swt. Maka Allah 
memberinya petunjuk agar dia minta kepada-Nya setiap wakru. semoga 
Dia memberinya pertolongan dan keteguhan ha-ti serta taufik. Orang 
yang berbahagia adalah orang yang beroleh tau-fik Allah hingga dirinya 
terdorong memohon kepada-Nya, karena se-sungguhnya Allah Swt. 
telah menjamin akan memperkenankan doa orang yang meminta 
kepada-Nya. Terlebih lagi bagi orang yang da-lam keadaan terdesak 
lagi sangat memerlukan pertolongan di setiap waktunya, baik di tengah 
malam ataupun di pagi dan petang harinya. 

Allah Swt. telah berfirman: 


140 Al-Fatihah 


Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Aliah 
dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan ke-pada 
Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. (An-Nisa: 
136) 


Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk 
ber-iman. Hal seperti ini bukan termasuk ke dalam pengertian meraih 
apa yang telah teraih, melainkan makna yang dimaksud ialah "perintah 
untuk lebih meneguhkan iman dan terus-menerus melakukan semua 
amal perbuatan yang melestarikan keimanan". Allah Swt. telah 
me-merintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk 
meng-ucapkan doa berikut yang termaktub di dalam firman-Nya: 


Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong 
kepada kesesatan sesudah Engkau memberi petunjuk kepada 
ka-mi, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, 
ka-rena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi (karunia). (Ali 
Imran: 8) 


Abu Bakar As-Siddig r.a. sering membaca ayat ini dalam rakaat ke-tiga 
setiap salat Magrib, yaitu sesudah dia membaca surat Al-Fatihah, ayat 
ini dibacanya dengan suara perlahan. Berdasarkan kesimpulan ini dapat 
dikatakan bahwa makna firman-Nya: 


Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. (Al-Fatihah: 6) 


ialah "tetapkanlah kami pada jalan yang lurus dan janganlah Engkau 
simpangkan kami ke jalan yang lain". 


Tafsir Ibnu Kasir 141 


Al-Fatihah, ayat 7 


OA P Pd na Pa er £ - 
KIA an rai KE LAGI Gro 


(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nik- 
mat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan 
bukan pula (jalan) mereka yang sesat. 


Dalam hadis yang lalu disebutkan apabila seseorang hamba 
meng-ucapkan. "Tunjukilah kami ke jalan yang lurus ...." sampai akhir 
su-rat. maka Allah Swt. berfirman: 


Ini untuk Hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta 
Forman Allah swt yang mengatakan: 


Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat 
kepada mereka. (Al-Fatihah: 7) 


berkedudukan menafsirkan makna siratal mustagim. Menurut kalang-an 
ahli nahwu menjadi badal, dan boleh dianggap sebagai 'ataf bayan. 

Orang-orang yang memperoleh anugerah nikmat dari Allah Swt. 
adalah mereka yang disebutkan di dalam surat An-Nisa melalui 
fir-man-Nya: 


142 Al-Fatihah 


Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mere-ka 
itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugera-hi 
nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddigin, para syu-hada, 
dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang 
se-baik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan 
Allah cukup mengetahui. (An-Nisa: 69-70) 


Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa makna firman Allah 
Swt., "(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan 
nik-mat kepada mereka" (Al-Fatihah: 7) ialah orang-orang yang telah 
Engkau berikan nikmat kepada mereka berupa ketaatan kepada-Mu dan 
beribadah kepada-Mu, mereka adalah para malaikat-Mu, para na-bi-Mu, 
para siddigin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Perihalnya sama 
dengan makna yang terkandung di dalam firman lainnya, yaitu: 


Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mere-ka 
itu bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nik-mat 
oleh Allah, hingga akhir ayat. (An-Nisa: 69) 


Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi' ibnu Anas sehubung-an 
dengan makna firman-Nya, "(yaitu) jalan orang-orang yang telah 
Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka" (Al-Fatihah: 7). Makna 
yang dimaksud adalah "para nabi". Ibnu Juraiy meriwayatkan pula da-ri 
Ibnu Abbas r.a., bahwa yang dimaksud dengan "mereka" adalah 
orang-orang beriman, hal yang sama dikatakan pula oleh Mujahid. 
Sedangkan menurut Waki', mereka adalah orang-orang muslim. Ab-dur 
Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan, mereka adalah Nabi Saw. 
dan orang-orang yang mengikutinya. Tafsir yang dikemukakan oleh 
Ibnu Abbas tadi mempunyai pengertian yang lebih mencakup dan lebih 
luas. 
Firman Allah Swt.: 


Taisir Ibnu Kasir 143 


bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) 
me-reka yang sesat. (Al-Fatihah: 7) 


Menurut jumhur ulama, lafaz gairi dibaca jar berkedudukan sebagai 
na'at (sifat). Az-Zamakhsyari mengatakan, dibaca gaira secara nasab 
karena dianggap sebagai hal (keterangan keadaan), hal ini merupakan 
bacaan Rasulullah Saw. dan Khalifah Umar ibnu Khattab r.a. Oiraah ini 
diriwayatkan oleh Ibnu Kasir. Sedangkan yang berkedudukan sebagai 
zul hal ialah damir yang ada pada lafaz 'alaihim, dan menjadi 'amil ialah 
lafaz an'amta. 

Makna ayat "tunjukilah kami kepada jalan yang lurus" yaitu jalan 
orang-orang yang telah Engkau berikan anugerah nikmat kepada 
me-reka yang telah disebuucan sifat dan ciri khasnya. Mereka adalah 
ahli hidayah. isugamah, dan taat kepada Allah serta Rasul-Nya, dengan 
cara mengerjakan semua yang diperintahkan-Nya dan menjauhi 
se-mua yang dilarang-Nya . Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, 

Mereka adalah orang-orang yang telah rusak kehendaknya, mereka 
mengetahui perkara yang hak, tetapi menyimpang darinya. Bukan pula 
jalan orang yang sesai. mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki 
ilmu agama). akhimya mereka bergelimang dalam kesesatan. tanpa 
mendapatkan hidayah kepada jalan yang hak (benar). 

Pembicaraan dalam ayat ini dikuatkan dengan huruf la untuk 
me-nunjukkan bahwa ada dua jalan yang kedua-duanya rusak, yaitu 
jalan yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang 
Nas-rani. 

Sebagian dari kalangan ulama nahwu ada yang menduga bahwa 
kata gairi dalam ayat ini bermakna istisna (pengecualian). 
Berdasar-kan takwil ini berarti istisna bersifat mungati', mengingat 
mereka di-kecualikan dari orang-orang yang beroleh nikmat, dan 
mereka bukan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beroleh 
nikmat. Akan tetapi, apa yang telah kami ketengahkan di atas adalah 
pendapat yang lebih baik karena berdasarkan kepada perkataan seorang 
penyair, yaitu: 


144 Al-Fatihah 


Seakan-akan engkau merupakan salah satu dari unta Bani Agyasy 
yang mengeluarkan suara dari kedua kakinya di saat me-lakukan 
penyerangan. 


Makna yang dimaksud ialah "seakan-akan kamu mirip dengan salah 
seekor unta dari ternak unta milik Bani Agyasy". Dalam kalimat ini 
mausuf dibuang karena cukup dimengerti dengan menyebutkan 
sifat-nya. Demikian pula dalam kalimat gairil magdubi 'alaihim, 
makna yang dimaksud ialah gairi siratil magdubi 'alaihim (bukan pula 
jalan orang-orang yang dimurkai). Dalam kalimat ini cukup hanya 
dengan menyebut mudaf ilaih-nya saja, tanpa mudaf'lagi, pengertian ini 
telah ditunjukkan melalui konteks kalimat sebelumnya, yaitu 
firman-Nya: 


Tunjukilah kamijalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang 
telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. (Al-Fatihah: 
6-7) 


Kemudian Allah Swt. berfirman: 


bukan (jalan) mereka yang dimurkai. (Al-Fatihah: 7) 


Di antara mereka ada yang menduga bahwa huruf Ia dalam 
firman-Nya, "Walad dallina," adalah la zaidah (tambahan). Bentuk 
kalam selengkapnya menurut hipotesis mereka adalah seperti berikut: 
"Bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan orang-orang yang sesat." 
Me-reka mengatakan demikian berdalilkan perkataan Al-Ajjaj (salah 
se-orang penyair), yaitu: 


Dalam sebuah telaga —bukan telaga yang kering— dia berjalan, 
sedangkan dia tidak merasakannya. 


Tafsir Ibnu Kasir 145 


Makna yang dimaksud ialah bi-ri haurin. Akan tetapi, makna yang 
sahih adalah seperti yang telah kami sebutkan di atas. Karena itu, Abu 
Ubaid Al-Oasim ibnu Salam di dalam kitab Fadailil Our'an 
meriwayatkan sebuah asar Abu Mu'awiyah, dari A'masy dari Ibra-him, 
dari Al-Aswad, dari Umar ibnul Khattab r.a. Disebutkan bahwa Umar 
r.a. pemah membaca gairil magdubi 'alaihim wa gairid dal-lina. Sanad 
asar ini berpredikat sahih. Demikian pula telah diri-wayatkan dari Ubay 
ibnu Kab, bahwa dia membacanya demikian, te-tapi dapat 
diinterpretasikan bahwa bacaan tersebut dilakukan oleh ke-duanya 
(Umar dan Ubay) dengan maksud menafsirkannya. 

Dengan demikian, bacaan ini memperkuat apa yang telah kami katakan. 
yaitu bahwa sesungguhnya huruf Ia didatangkan hanya untuk 
menguatkan makna nafi agar tidak ada dugaan yang menyangka bahwa 
lafaz ini di-ataf-kan kepada allazina an'amta 'alaihim, juga untuk 
membedakan kedua jalan tersebut dengan maksud agar masing 
terpisah jauh dari yang lainnya. karena sesungguhnya jalan yang 
ditempuh oleh ahli iman mengandung ilmu yang hak dan 
pengamalannya. Sedangkan -orang-orang Yahudi telah kehilangan 
pengamalannya, dan orang-orang Nasrani telah kehilangan ilmunya. 
Karena itu dikatakan murka menimpa orang-orang Yahudi dan 
kesesatan menimpa orang-orang Nasrani. Orang yang mengetahui suatu 
ilmu lalu ia meninggalkannya, yakni tidak mengamalkannya, berarti ia 
ber-hak mendapat murka, lain halnya dengan orang yang tidak 
mem-punyai ilmu. Orang-orang Nasrani di saat mereka mengarah ke 
suatu tujuan. tetapi mereka tidak mendapat petunjuk menuju ke 
jalannya, mengingat mereka mendatangi sesuatu bukan dari pintunya, 
yakni ti-dak mengikuti perkara yang hak, akhirnya sesatlah mereka. 
Orang-orang Yahudi dan Nasrani sesat lagi dimurkai. Hanya, yang 
dikhusus-kan mendapat murka adalah orang-orang Yahudi, 
sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Swt.: 


yaitu orang-orang yang dikutuki dan  dimurkai Allah. 
(Al-Maidah: 60) 


146 Al-Fatihah 


Yang dikhususkan mendapat predikat sesat adalah orang-orang 
Nasrani, sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman-Nya: 


mereka telah sesat sebelum (kedatangan Muhammad) dan mere-ka 
telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka terse-sat 
dari jalan yang lurus. (Al-Maidah: 77) 


Hal yang sama disebutkan pula oleh banyak hadis dan asar. Penger-tian 
ini tampak jelas dan gamblang dalam riwayat yang diketengah-kan oleh 
Imam Ahmad. Dia mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'-bah yang 
mengatakan bahwa dia pemah mendengar Sammak ibnu Harb 
menceritakan hadis berikut, bahwa dia mendengar Abbad ibnu Hubaisy 
menceritakannya dari Addi ibnu Hatim. Addi ibnu Hatim mengatakan, 
"Pasukan berkuda Rasulullah Saw. tiba, lalu mereka me-ngambil bibiku 
dan sejumlah orang dari kaumku. Ketika pasukan membawa mereka ke 
hadapan Rasulullah Saw., mereka berbaris ber-saf di hadapannya, dan 
berkatalah bibiku, "Wahai Rasulullah, pemim-pin kami telah jauh, dan 
aku tak beranak lagi, sedangkan aku adalah seorang wanita yang telah 
lanjut usia, tiada suatu pelayan pun yang dapat kusajikan. Maka 
bebaskanlah diriku, semoga Allah membalas-mu.' Rasulullah Saw. 
bertanya, 'Siapakah pemimpinmu?' Bibiku menjawab, 'Addi ibnu 
Hatim.' Rasulullah Saw. menjawab, 'Dia orang yang membangkang 
terhadap Allah dan Rasul-Nya,' lalu beliau membebaskan bibiku. 
Ketika Rasulullah Saw. kembali bersama se-orang lelaki di 
sampingnya, lalu lelaki itu berkata (kepada bibiku), 'Mintalah unta 
kendaraan kepadanya,' lalu aku meminta unta kenda-raan kepadanya 
dan ternyata aku diberi." 

Addi ibnu Hatim melanjutkan kisahnya, "Setelah itu bibiku 
da-tang kepadaku dan berkata, "Sesungguhnya aku diperlakukan 
dengan suatu perlakuan yang tidak pernah dilakukan oleh ayahmu. 
Sesung-guhnya beliau kedatangan seseorang, lalu orang itu 
memperoleh dari- 


Tafsir Ibnu Kasir 147 


nya apa yang dimintanya, dan datang lagi kepadanya orang lain, ma-ka 
orang itu pun memperoleh darinya apa yang dimintanya'." 

Addi ibnu Hatim melanjutkan kisahnya, "Maka aku datang 
kepa-da beliau Saw. Ternyata di sisi beliau terdapat seorang wanita dan 
ba-nyak anak, lalu disebutkan bahwa mereka adalah kaum kerabat Nabi 
Saw. Maka aku kini mengetahui bahwa Nabi Saw. bukanlah seorang 
raja seperti kaisar, bukan pula seperti Kisra. Kemudian beliau Saw. 
bersabda kepadaku, 'Hai Addi, apakah yang mendorongmu hingga 
kamu membangkang tidak mau mengucapkan, Tidak ada Tuhan se-lain 
Allah'? Apakah ada Tuhan selain Allah? Apakah yang mendo-rongmu 
membangkang tidak mau mengucapkan, 'Allahu Akbar'l Apakah ada 
sesuatu yang lebih besar daripada Allah Swt.'?" 

Addi ibnu Hatim melanjutkan kisahnya, "Maka aku masuk Islam, 
dan kulihat wajah beliau tampak berseri-seri, lalu beliau bersabda, 
'Sesungguhnya orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang 
Yahudi, dan sesungguhnya orang-orang yang sesat itu adalah 
orang-orang Nasrani'." 

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Turmuzi melalui Hadis 
Sammak ibnu Harb, dan ia menilainya hasan garib. Ia mengatakan, 
"Kami tidak mengetahui hadis ini kecuali dari Sammak ibnu Harb." 

Menurut kami, hadis ini telah diriwayatkan pula oleh Hammad 
ibnu Salamah melalui Sammak, dari Murri ibnu Oatri, dari Addi ib-nu 
Hatim yang menceritakan: 


Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Saw. mengenai 
firman-Nya. 'Bukan jalan orang-orang yang dimurkai," lalu beliau 
menjawab. 'Mereka adalah orang-orang Yahudi", dan tentang 
firman-Nya. -Dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat" 
beliau menjawab, "Orang-orang Nasrani adalah orang-orang 
yang sesat. 


148 Al-Fatihah 


Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Sufyan ibnu Uyaynah ibnu 
Is-mail ibnu Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari Addi ibnu Hatim 
dengan lafaz yang sama. Hadis Addi ini diriwayatkan melalui berbagai 
jalur sanad dan mempunyai banyak lafaz (teks), bila dibahas cukup 
pan-jang. 

Abdur Razzag mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Ma'mar, dari Badil Al-Ugaili: telah menceritakan kepadaku Abdullah 
ibnu Syagig, bahwa ia pemah mendapat berita dari orang yang 
men-dengar Rasulullah Saw. bersabda ketika beliau berada di Wadil 
Oura seraya menaiki kudanya, lalu ada seorang lelaki dari kalangan 
Bani Oain bertanya, "Siapakah mereka itu, wahai Rasulullah?" Lalu 
beliau Saw. bersabda: 


Mereka adalah orang-orang yang dimurkai, seraya menunjukkan 
isyaratnya kepada orang-orang Yahudi: dan orang-orang yang 
sesat adalah orang-orang Nasrani. 


Al-Jariri, Urwah, dan Khalid meriwayatkannya pula melalui Abdullah 
ibnu Syagig, tetapi mereka me-mursal-kannya dan tidak menyebutkan 
orang yang mendengar dari Nabi Saw. Di dalam riwayat Urwah 
dise-but nama Abdullah ibnu Amr. 

Ibnu Murdawaih meriwayatkan melalui hadis Ibrahim ibnu 
Tah-man, dari Badil ibnu Maisarah, dari Abdullah ibnu Syagig, dari 
Abu Zar r.a. yang menceritakan: 


Aku pernah berlanya kepada Rasulullah Saw. tentang makna 
al-magdubi 'alaihim. Beliau menjawab bahwa mereka adalah 
orang-orang Yahudi. Aku bertanya lagi, "(Siapakah) orang-orang 
yang sesat?" Beliau menjawab, "Orang-orang Nasrani." 


Tafsir Ibnu Kasir 149 


As-Saddi meriwayadcan dari Malik dan dari Abu Saleh, dari Ibnu 
Abbas, dan dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud serta dari 
se-golongan orang dari kalangan sahabat Nabi Saw. Disebutkan bahwa 
orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi, dan 
orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. 

Dahhak dan Ibnu Juraiy meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa 
orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi, sedangkan 
orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Hal yang sama 
dikatakan pula oleh Ar-Rabi' ibnu Anas dan Abdur Rahman ibnu Zaid 
ibnu Aslam serta lainnya yang bukan hanya seorang. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, ia belum pernah mengetahui di 
ka-langan ulama tafsir ada perselisihan pendapat mengenai makna ayat 
ini. Bukti yang menjadi pegangan pada imam tersebut dalam masalah 
"orang-orang Yahudi adalah mereka yang dimurkai, dan orang-orang 
Nasrani adalah orang-orang yang sesat" ialah hadis yang telah lalu dan 
firman Allah Swt. yang mengisahkan tentang kaum Bani Israil dalam 
surat Al-Bagarah, yaitu: 


Alangkah buruknya (perbuatan) mereka yang menjual dirinya 
sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, 
karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya ke-pada 
siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Karena 
itu, mereka mendapat murka sesudah (mendapat) ke-murkaan. Dan 


untuk orang-orang kafir siksaan yang menghina-kan. (Al-Bagarah: 
90) 


Di dalam surat Al-Maidah Allah Swt. berfirman: 


150 Al-Fatihah 


Katakanlah, "Apakah akan aku beritakan kepada kalian tentang 
orang-orang yang lebih buruk pembalasannya daripada 
(orang-orang fasik) itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang 
dikutuki dan dimurkai Allah, di antara mereka (ada) yang 
dijadikan kera dan babi, dan (orang yang) menyembah tagut?" 
Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan 
yang lurus. (Al-Maidah: 60) 


Telah dilaknai orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan 
Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan 
me-reka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama 
lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka 
per-buat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka 
per-buat itu. (Al-Maidah: 18-79) 


Di dalam kitab Sirah (sejarah) disebutkan oleh Zaid ibnu Amr ibnu 
Nufail, ketika dia bersama segolongan teman-temannya berangkat 
menuju negeri Syam dalam rangka mencari agama yang haniflagama 
Nabi Ibrahim a.s.). Setelah mereka sampai di negeri Syam, orang-orang 
Yahudi berkata kepadanya, "Sesungguhnya kamu tidak akan mampu 
masuk agama kami sebelum kamu mengambil bagianmu dari 


Tafsir Ibnu Kasir 151 


murka Allah." Maka Amr menjawab, "Aku justru sedang mencari 
ja-lan agar terhindar dari murka Allah." Orang-orang Nasrani berkata 
kepadanya, "Sesungguhnya kamu tidak akan mampu masuk agama 
kami sebelum kamu mengambil bagianmu dari murka Allah." Maka 
Amr ibnu Nufail menjawab, "Aku tidak mampu." 

Amr ibnu Nufail tetap pada fitrahnya dan menjauhi penyembahan 
kepada berhala dan menjauhi agama kaum musyrik, tidak mau ma-suk, 
baik ke dalam agama Yahudi maupun agama Nasrani. Sedang-kan 
teman-temannya masuk agama Nasrani karena mereka mengang-gap 
agama Nasrani lebih dekat kepada agama hanif daripada agama Yahudi 
pada saat itu. Di antara mereka adalah Waragah ibnu Naufal, hingga dia 
mendapat petunjuk dari Allah melalui Nabi-Nya, yaitu di saat Allah 
mengutusnya dan dia beriman kepada wahyu yang diturun-kan Allah 
kepada Nabi-Nya. Semoga Allah melimpahkan rida kepa-danya. 

Menurut pendapat yang sahih di kalangan para ulama, dimaafkan 
melakukan suatu kekurangan karena mengucapkan huruf antara dad 
dan za, mengingat makhraj keduanya berdekatan. Demikian itu kare-na 
dad makhraj-nya mulai dari bagian pinggir lidah dan daerah seki-tarnya 
dari gigi geraham, sedangkan makhraj za dimulai dari ujung li-dah dan 
pangkal gusi gigi seri bagian atas. Juga mengingat kedua hu-ruf 
tersebut termasuk huruf majhurah, huruf rakhwah, dan huruf 
mu-tabbagah. Karena itu, dimaafkan bila menggunakan salah satunya 
se-bagai ganti dari yang lain bagi orang yang tidak dapat membedakan 
di antara keduanya. 

Adapun hadis yang mengatakan: 


Aku adalah orang yang paling fasih dalam mengucapkan huruf 
dad. 


maka hadis ini tidak ada asalnya. 

Surat Al-Fatihah berisikan tujuh ayat, yaitu mengandung pujian 
kepada Allah, mengagungkan-Nya, dan menyanjung-Nya dengan 
me-nyebut asma-asma-Nya yang terbaik sesuai dengan sifat-sifat-Nya 


152 Al-Fatihah 


Yang Mahatinggi. Disebutkan pula hari kembali —yaitu hari 
pemba-lasan— dan mengandung petunjuk-Nya buat 
hamba-hamba-Nya agar mereka memohon dan ber-tadarru' 
(merendahkan diri) kepada-Nya serta berlepas diri dari upaya dan 
kekuatan mereka. Surat Al-Fatihah mengandung makna ikhlas dalam 
beribadah kepada-Nya dan meng-esakan-Nya dengan sifat uluhiyyah 
serta membersihkan-Nya dari se-gala bentuk persekutuan atau 
persamaan atau tandingan. Mengandung permohonan mereka kepada 
Allah Swt untuk diberi hidayah (petun-juk) ke jalan yang lurus —yaitu 
agama Islam— dan permohonan me-reka agar hati mereka diteguhkan 
dalam agama tersebut hingga dapat mengantarkan mereka melampaui 
sirat (jembatan) yang sesungguh-nya kelak di hari kiamat dan akhirnya 
akan membawa mereka ke sur-ga yang penuh dengan kenikmatan di 
siSi para nabi, para siddigin, pa-ra syuhada, dan orang-orang saleh. 

Surat ini mengandung targib (anjuran) untuk mengerjakan 
amal-amal saleh agar mereka dimasukkan ke dalam golongan 
orang-orang yang saleh kelak di hari kiamat. Juga mengandung tdhiir 
(peringatan) terhadap jalan yang batil agar mereka tidak dikumpulkan 
bersama orang-orang yang menempuhnya kelak di hari kiamat. Mereka 
yang menempuh jalan batil itu adalah orang-orang yang dimurkai dan 
orang-orang yang sesat. 

Alangkah indahnya ungkapan isnad (penyandaran) pemberian 
nikmat kepada Allah Swt. dalam firman-Nya: 


Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat 
kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai. 
(Al-Fa-tihah: 7) 


Dibuangnya fail dalam firman-Nya: 


bukan (jalan) mereka yang dimurkai. (Al-Fatihah: 7) 


Tafsir Ibnu Kasir 153 


sekalipun pada hakikatnya Allah sendirilah yang menjadi fa'il-nya, 
sebagaimana yang diungkapkan oleh ayat yang lain, yaitu firman- 
Nya: 


Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu 
kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? (Al-Mujadilah: 14) 


Demikian pula dalam meng-wnad-kan dalal (kesesatan) kepada 
pela-kunya, sekalipun pada hakikatnya Allah-lah yang menyesatkan 
me-reka melalui takdir-Nya, sebagaimana yang dinyatakan di dalam 
fir-man Allah Swt: 


Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang 
mendapat petunjuk aan barang siapa yang disesatkan-Nya, maka 
kamu tidak akan mendapalkan seorang pemimpin pun yang dapat 
memberi petunjuk kepadanya. (Al-Kahtfi: 17) 


Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang 
yang akan memberi petunjuk. Dan Allah membiarkan mereka 
terombang-ambing dalam kesesatan. (Al-A'af: 186) 


Masih banyak ayat lainnya yang menunjukkan bahwa hanya Allah 
se-matalah yang memberi hidayah dan yang menyesatkan, tidak seperti 
yang dikatakan oleh golongan Oadariyah dan orang-orang yang 
mengikuti jejak mereka. Mereka mengatakan bahwa pelakunya adalah 
hamba-hamba itu sendiri, mereka mempunyai pilihan sendiri untuk 
melakukannya. Golongan Oadariyah ini mengatakan demikian dengan 
dalil-dalil mutasyabih dari Al-Our'an dan tidak mau memakai nas-nas 


154 Al-Fatihah 


sarih (jelas) yang justru membantah pendapat mereka. Hal seperti ini 
termasuk sikap dari orang-orang yang sesat dan keliru. Di dalam sebuah 
hadis sahih disebutkan: 


“ Ja Tn - 723 8,3, ar Ya 
In KS ar DAR AK Apk, 4 IK 


ai 


Apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti hal-hal yang 
mutasyabih dari Al-Our'an, mereka adalah orang-orang yang 
di-sebutkan oleh Allah. Maka berhati-hatilah kalian terhadap 
me-reka. 


Yang dimaksud ialah yang dinamakan oleh Allah Swt. di dalam 
fir-man-Nya: 


Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada 
kese-satan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih 
dari-nya untuk menimbulkan fitmah dan untuk mencari-cari 
takwilnya. (Ali Imran: 7) 


Segala puji bagi Allah, tiada bagi orang ahli bid'ah suatu hujah pun 
yang sahih di dalam Al-Our'an, karena Al-Our'an diturunkan untuk 
memisahkan antara perkara yang hak dan perkara yang batil dan 
membedakan antara hidayah dengan kesesatan. Di dalam Al-Our'an 
tidak terdapat pertentangan, tidak pula perselisihan, karena ia dari sisi 
Allah, yaitu diturunkan dari Tuhan Yang Mahabjij'aksana lagi Maha 
Terpuji. 

Orang yang membaca Al-Fatihah disunatkan mengucapkan lafaz 
amin sesudahnya yang ber-wazan semisal dengan lafaz yasin. Akan 
tetapi, adakalanya dibaca amin dengan bacaan yang pendek. Makna 
yang dimaksud ialah "kabulkanlah." 


Tafsir Ibnu Kasir 155 


Dalil yang menunjukkan hukum sunat membaca amin ialah hadis 
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Daud, dan Imam 
Tur-muzi melalui Wa'il ibnu Hujr yang menceritakan: 


Aku pernah mendengar Nabi Saw. membaca, "gairil magdubi 
alaihim walad dallin." Maka beliau membaca, "'amin," seraya 
memanjangkan suaranya dalam membacanya. 


Menurut riwayat Imam Abu Daud, beliau mengeraskan bacaan 
amin-nya. Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat 
hasan. Hadis yang sama diriwayatkan pula melalui Ali r.a. dan Ibnu 
Mas'ud serta lain-lainnya. 

Dari Abu Hurairah r.a.. disebutkan bahwa apabila Rasulullah Saw. 
Membaca . -Gairil magdubi 'alaihim walad dallin,” lalu beliau 
membaca -Ammiin- hingga orang-orang yang berada di sebelah kiri 
dan kanannya dari saf penama mendengar suaranya. Hadis ini 
diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah, tetapi di dalamnya 
ditambahkan bahwa masjid bergetar karena suara bacaan amin. Imam 
Ad-Darugutni mengatakan, sanad hadis ini berpredikat hasan. 

Dari Bilal, disebutkan bahwa dia pemah berkata, "Wahai 
Rasu-lullah, janganlah engkau mendahuluiku dengan bacaan 
amin(mu)'" Demikianlah menurut riwayat Abu Daud. 

Abu Nasr Al-Ousyairi telah menukil dari Al-Hasan dan Ja'far 
As-Sadig, bahwa keduanya membaca tasydid huruf mim lafaz amin, 
semisal dengan apa yang terdapat di dalam firman-Nya: 


(dan jangan pula mengganggu) orang-orang yang mengunjungi 
Baitullah. (Al-Maidah: 2) 


Menurut teman-teman kami dan selain mereka, bacaan amin ini 
disu-natkan pula bagi orang yang berada di luar salat, dan lebih kuat 
lagi 


156 Al-Fatihah 


kesunatannya bagi orang yang sedang salat, baik dia salat sendirian, 
sebagai imam, ataupun sebagai makmum, dan dalam semua keadaan, 
karena di dalam kitab Sahihain telah disebutkan sebuah hadis melalui 
Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


Apabila imam membaca amin, maka ber-amin-lah kalian, karena 
sesungguhnya barang siapa yang bacaan amin-nya bersamaan 
dengan bacaan amin para malaikat, niscaya dia mendapat 
am-punan terhadap dosa-dosanya terdahulu. 


Menurut riwayat Imam Muslim, Rasulullah Saw. telah bersabda: 


Apabila seseorang di antara kalian mengucapkan amin dalam 
salatnya, maka para malaikat yang di langit membaca amin pula 
dan ternyata bacaan masing-masing bersamaan dengan yang 
lainnya, niscaya dia mendapat ampunan terhadap dosa-dosanya 
yang terdahulu. 


Menurut suatu pendapat, makna yang dimaksud ialah "barang siapa 
bacaan amin-nya. bersamaan waktunya dengan bacaan amin para 
ma-laikat". Menurut pendapat lain, bersamaan dalam menjawabnya, 
se-dangkan menurut pendapat yang lainnya lagi, dalam hal 
keikhlasan-nya. 

Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan melalui Abu Musa seca-ra 
marfu "Apabila imam mengucapkan walad dallin, maka ucapkan-lah 
amin oleh kalian, niscaya Allah memperkenankan (doa) kalian." 

Juwaibir meriwayatkan melalui Dahhak, dari Ibnu Abbas yang 
menceritakan: 


Tafsir Ibnu Kasir 157 


Aku pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah makna amin 
itu?" Beliau menjawab, "Wahai Tuhanku, kabulkanlah doa ka-mi. 


Al-Jauhari mengatakan, memang demikianlah makna amin, maka 
se-baiknya dilakukan. Sedangkan menurut Imam Turmuzi, makna 
amin ialah "janganlah Engkau mengecewakan harapan kami". Tetapi 
me-nurut kebanyakan ulama, makna amin ialah "ya Allah, 
perkenankan-lah bagi kami". 

Al-Ourtubi meriwayatkan dari Mujahid dan Ja'far As-Sadig serta 
Hilal ibnu Yusaf, bahwa amin merupakan salah satu dari asma-asma 
Allah Swt Hal ini diriwayatkan pula melalui Ibnu Abbas secara mar-fu. 
Akan tetapi, menurut Abu Bakar ibnul Arabi Al-Maliki riwayat ini tidak 
sahih. 

Murid-murid Imam Malik mengatakan bahwa imam tidak boleh 

membaca amiin, yang membaca amin hanyalah makmum. Hal ini 

berdasarkan sebuah riwayat yang diketcngahkan oleh Imam Mafik 
melalui Sumai dari Abu Saleh dari Abu Hurairah. bahwa 

Rasulullah Saw. Pernah bersabda 


Apabila imam membaca walad dallin, maka ucapkanlah amin 
Oleh kalian. 


Mereka lebih cenderung kepada hadis Abu Musa yang diriwayatkan 
oleh Imam Muslim: 


Apabila imam membaca,  "Walad dallin," maka ucapkanlah, 
"Amin," oleh kalian. 


Dalam hadis yang muttafag yang telah kami ketengahkan disebutkan: 


158 Al-Fatihah 


Apabila imam membaca amin, maka ber-amin-lah kalian. 


Nabi Saw. selalu mengucapkan amin bila telah membaca, “Gairil 
magdubi 'alaihim walad dallin." 

Teman-teman kami (mazhab Syafii) berselisih pendapat menge-nai 
bacaan keras amin bagi makmum dalam salat jahriyyah. Dari 
per-selisihan mereka dapat disimpulkan bahwa "apabila imam lupa 
mem-baca amin, maka makmum mengeraskan bacaan amin-nya." Ini 
meru-pakan satu pendapat. Bila imam membaca amin-nya dengan suara 
ke-ras, menurut gaul jadid (ijtihad Imam Syafii di Mesir), makmum 
tisdak mengeraskan bacaan amin-nya. Pendapat yang sama dikatakan 
pula oleh mazhab Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam 
Ma-lik. Dikatakan demikian karena amin merupakan salah satu zikir. 
Un-tuk itu, tidak boleh dibaca keras, sama halnya dengan zikir salat 
yang lainnya. 

Sedangkan menurut gaul gadim (ijtihad Imam Syafii di Bagdad), 
makmum mernbacanya dengan suara keras. Pendapat ini merupakan 
yang dianut di kalangan mazhab Imam Ahmad ibnu Hambal dan 
ri-wayat lain dari Imam Malik. Dikatakan demikian karena di dalam 
ha-disnya disebutkan, "Hingga masjid bergetar (karena bacaan amin)." 

Menurut kami, ada pendapat ketiga dari kami sendiri, yaitu 
"apa-bila masjid yang dipakai berukuran kecil, maka makmum tidak 
boleh mengeraskan bacaan amin-nya, karena para makmum dapat 
mende-ngar bacaan imam. Lain halnya jika masjid yang dipakai 
berukuran besar, maka makmum mengeraskan bacaan amin agar dapat 
didengar oleh seluruh makmum yang ada di dalam masjid". 

Imam Ahmad di dalam kitab Musnad-nya telah meriwayatkan 
melalui Siti Aisyah r.a., bahwa pernah dikisahkan perihal orang-orang 
Yahudi di hadapan Rasulullah Saw. Maka beliau bersabda: 


Tafsir Ibnu Kasir 159 


Sesungguhnya mereka tidak dengki terhadap kita atas sesuatu hal 
sebagaimana kedengkian mereka terhadap kita karena salat Jumat 
yang telah Allah tunjukkan kepada kita, tetapi mereka se-sat 
darinya, dan karena kiblat yang telah Allah tunjukkan kepada kita, 
sedangkan mereka sesat darinya, dan karena ucapan amin kita di 
belakang imam. 


Ibnu Majah meriwayatkannya pula dengan lafaz seperti berikut: 


Tiada sekali-kali orang-orang Yahudi dengki kepada kalian 
se-bagaimana kedengkian mereka kepada kalian karena ucapan 
sa-lam dan amin. 


Ibnu Majah meriwayatkan pula melalui Ibnu Abbas, bahwa Rasulul-lah 
Saw. pemah bersabda: 


Tidak sekali-kali orang-orang Yahudi dengki kepada kalian 
seba-gaimana kedengkian mereka kepada kalian karena ucapan 
amin. Maka perbanyaklah bacaan amin. 


Akan tetapi, di dalam sanadnya terdapat Talhah ibnu Amr, sedangkan 
dia berpredikat daif. Ibnu Murdawaih meriwayatkan melalui Abu 
Hu-rairah, bahwa Rasulullah Saw. pemah bersabda, "Ucapan amin 
adalah pungkasan doa semua orang bagi hamba-hamba-Nya yang 
beriman." Dari Anas r.a., disebutkan bahwa Rasulullah Saw. pemah 
bersab-da: 


160 Al-Fatihah 


Aku dianugerahi amin dalam salat dan ketika melakukan doa, 
tiada seorang pun sebelumku (yang diberi amin) selain Musa. 
Dahulu Musa berdoa, sedangkan Harun mengamininya. Maka 
pungkasilah doa kalian dengan bacaan amin, karena 
sesungguh-nya Allah pasti akan memperkenankan bagi kalian. 


Menurut kami, sebagian ulama berdalilkan ayat berikut, yaitu 
firman-Nya: 


Musa berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah 
memberi kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya 
perhias-an dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Wahai 
Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan (manusia) dari jalan 
Eng-kau. Wahai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, 
dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga 
mereka melihat siksaan yang pedih." Allafl berfirman, 
"Sesung-guhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua, 
sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan 
janganlah se-kali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang 
tidak mengeta-huir (Yunus: 88-89) 


Allah menyebutkan bahwa yang berdoa hanyalah Musa a.s. sendiri, dan 
dari konteks kalimat terdapat pengertian yang menunjukkan bah-wa 
Harun yang mengamini doanya. Maka kedudukan Harun ini 
disa-makan dengan orang yang berdoa, karena berdasarkan 
firman-Nya: 


Tafsir Ibnu Kasir 161 


Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua. 
(Yunus: 89) 


Hal ini jelas menunjukkan bahwa orang yang mengamini suatu doa 
seakan-akan dia sendiri yang berdoa. Berdasarkan pengertian ini, 
ma-ka berkatalah orang yang berpendapat bahwa sesungguhnya 
makmum tidak usah membaca surat Al-Fatihah lagi karena ucapan 
amin-nya atas bacaan surat tersebut sama kedudukannya dengan dia 
membaca-nya sendiri. Karena itu, dalam sebuah hadis disebutkan: 


Barang siapa yang mempunyai imam, maka bacaan imamnya itu 
juga bacaannya. 


Hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnad-nya. 
Bilal pernah mengatakan. "Wahai Rasulullah, janganlah engkau 
mendahului aku dengan ucapan amin(mu)" Berdasarkan pengertian ini 
da-pat dikatakan bahwa tidak ada bacaan bagi makmum dalam salat 
jahriyah berkat ucapan amin-nya). 

Ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Ahmad ibnul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu 
Muhammad ibnu Salam, telah menceritakan kepada kami Ishag ibnu 
Ibranim, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Lais, dari Ibnu Abu 
Salim, dari Ka'b, dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa 
Rasulullah Saw. pemah bersabda: 


162 Al-Fatihah 


Apabila seorang imam mengucapkan gairil magdubi 'alaihim 
walad dallin, lalu ia mengucapkan amin, ternyata bacaan amin 
penduduk bumi bersamaan dengan bacaan amin penduduk langit 
(para malaikat), niscaya Allah mengampuni hamba yang 
ber-sangkutan dari dosa-dosanya yang terdahulu. Perumpamaan 
orang-orang yang tidak membaca amin (dalam salatnya) sama 
dengan seorang lelaki berangkat berperang bersama suatu kaum. 
Kemudian mereka melakukan undian (untuk menentukan yang 
maju) dan ternyata bagian mereka keluar, sedangkan bagian dia 
tidak keluar. Kemudian dia memprotes, "Mengapa bagianku ti-dak 
keluar?" Maka dijawab, "Karena kamu tidak membaca amin." 





163 


SURAT AL-BAOARAH 
(Sapi Betina) 


Madaniyyah, 286 ayat, 
kecuali ayat 281 turun di Mina 
sewaktu Haji Wada' (haji perpisahan) 


JUZ 1 


Keutamaan Surat Al-Bagarah 


Imam Ahmad menceritakan, telah menceritakan kepada kami Arim, 
telah menceritakan kepada kami Mu'tamir, dari ayahnya, dari seorang 
lelaki, dari ayah lelaki tersebut, dari Ma'gal ibnu Yasar, bahwa 
Ra-suhallah Saw. pernah bersabda: 


Ea AAN Pepe En A 
—— wap Hadi Sapta ses 


— ya Lag. 3AN 35 sen SANG Lp AAN 
GA 01153 23 aa KEK i 


aa 3 aa AS K3 ap 

Surat Al-Bagarah adalah puncak Al-Our'an, Pa Nk 
dengan turunnya delapan puluh malaikat pada tiap-tiap ayatnya. 
Dikeluarkan dari 'Arasy firman-Nya, "Allah, tidak ada Tuhan melainkan 
Dia Yang Hidup Kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya)" 
(Al-Bagarah: 255), kemudian disam-bungkan dengannya, yakni dengan 
surat Al-Bagarah. Yasin adalah kalbu Al-Our'an, tidak sekali-kali 
seorang lelaki memba-canya karena mengharapkan pahala Allah dan 
hari kemudian (surga-Nya) melainkan diampuni baginya. Bacakanlah 
surat Yasin buat orang-orang mati (di antara) kalian. Hadis ini hanya 
diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan bahwa Imam Ahmad pun 
tetah meriwayatkan pula dari Arim, dari Abdul- 


164 Juz 1 — Al-Bagarah 


lah ibnul Mubarak, dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Usman —etapi 
bukan An-Nahdi—, dari ayahnya, dari Ma'gal ibnu Yasar yang 
men-ceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 





Dan bacakanlah ia buat orang-orang mati kalian. 


Makna yang dimaksud ialah "surat Yasin". Dengan adanya riwayat 
yang terakhir ini, jelas bagi kita para perawi yang tidak disebutkan 
dengan jelas namanya dalam riwayat pertama tadi. Hadis ini 
diriwa-yatkan pula oleh Imam Abu Daud, Imam Nasai, dan Imam Ib'nu 
Majah, seperti riwayat yang kedua. 

Imam Turmuzi meriwayatkan melalui hadis Hakim ibnu Jabir 
—hanya di dalamnya terkandung ke-daif-an—, dari Abu Saleh, dari 
Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah 
bersabda: 


Segala sesuatu itu mempunyai punuk (puncak)nya tersendiri, 
se-dangkan punuk Al-Our'an adalah sural Al-Bagarah. Di dalam-nya 
terkandung penghulu ayat-ayat Al-Our'an, yaitu ayat Kursi. Di dalam 
kitab Musnad Imam Ahmad, Sahih Muslim, Sunan Turmuzi, dan Sunan 
Nasai disebutkan melalui hadis Suhail ibnu Abu Saleh, dari ayahnya, 
dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, 
karena sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surat 
Al-Bagarah tidak akan kemasukan setan. 


Menurut Imam Turmuzi hadis ini berpredikat hasan sahih. Abu 
Ubai-dah Al-Gasim ibnu Salam mengatakan, telah menceritakan 
kepadanya 


Tafsir Ibnu Kasir 165 


Ibnu Abu Maryam, dari Ibnu Abu Luhar'ah, dari Yazid ibnu Abu 
Ha-bib, dari Siman ibnu Sa'd, dari Anas ibnu Malik yang menceritakan 
bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


Sesungguhnya setan keluar dari suatu rumah bila ia mendengar 
surat Al-Bagarah dibacakan di dalamnya. 


Siman ibnu Sa'd menurut suatu pendapat disebutkan secara terbalik 
(yakni Sa'd ibnu Siman) dinilai sigah oleh Ibnu Mu'in. Tetapi Imam 
Ahmad ibnu Hambal dan lain-lainnya menilai hadisnya berpredikat 


Abu Ubaid mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad 
Ibnu Jafar, dari Syu'bah dari Salamah ibnu Kahil, dari Abu Ahwas 
dari Ibnu Mas'ud r.a.-— yang mengatakan bahwa sesungguhnya setan 
lari dari Suatu rumah bila ia mendengar surat Al-Bagoroh dibacakan di 
dalamnya. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Nasai di dalam kitab 
Al-Yaum wal Lailah, dan diketengahkan oleh Imam Hakim di dalam 
kitab Mustadrak-nya melalui hadis syu'bah, kemudian Imam Hakim 
mengatakan bahwa sanad hadis ini berpredikat shahih. dan keduanya 
(Imam Nasai dan Imam Hakim) tidak mengetengahkannya. Ibnu 
Mardawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu 
Kamil. telah menceritakan kepada kami Abu Ismail At-YTurmuzi- telah 
menceritakan kepada kami Ayyub ibnu Sulaiman ibnu Bilal telah 
menceritakan kepadaku Abu Bakar ibnu Abu Uwais, dari Sulaiman ibnu 
Bilal, dari Muhammad ibnu Ajlan, dari Abu Ishag, dari Abu Ahwas, 
dari Abdullah ibnu Mas'ud r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah 
Saw. pemah bersabda: 


166 Juz 1 — Al-Bagarah 


Semoga aku tidak menjumpai seseorang di antara kalian sedang 
menumpangkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain seraya 
bernyanyi, tetapi dia meninggalkan surat Al-Bagarah tanpa 
membacanya. Karena sesungguhnya setan lari dari rumah yang 
dibacakan surat Al-Bagarah di dalamnya. Sesungguhnya rumah 
yang paling kecil ialah sebuah rumah yang tidak pernah 
dibaca-kan Kitabullah di dalamnya. 


Demikian riwayat Imam Nasai di dalam Al-Yaum wal Lailah, dari 
Muhammad ibnu Nasr, dari Ayyub ibnu Sulaiman. 

Ad-Darimi di dalam kitab Musnad-nya meriwayatkan melalui 
Ib-nu Mas'ud yang mengatakan, "Tiada suatu rumah pun dibacakan 
su-rat Al-Bagarah di dalamnya melainkan setan keluar darinya seraya 
terkentut-kentut (Jari terbirit-birit)." Selanjutnya Ibnu Mas'ud r.a. 
me-ngatakan pula, "Sesungguhnya segala sesuatu itu mempunyai 
punuk, dan sesungguhnya punuk Al-Our'an adalah surat Al-Bagarah. 
Se-sungguhnya segala sesuatu itu mempunyai inti, sedangkan inti dari 
Al-Our'an ialah surat Mufassal." 

Ad-Darimi meriwayatkan pula melalui jalur Asy-Sya'bi yang 
mengatakan bahwa Abdullah ibnu Mas'ud r.a. pernah mengatakan, 
"Barang siapa membaca sepuluh ayat dari surat Al-Bagarah di suatu 
malam hari, niscaya setan tidak akan dapat memasuki rumah itu pada 
malam tersebut. Yaitu empat ayat dari permulaan surat Al-Bagarah dan 
ayat Kursi, dua ayat sesudah ayat Kursi, kemudian tiga ayat pada bagian 
terakhir." Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa setan tidak dapat 
mendekati rumah itu, tidak dapat pula mendekati penghuninya pada 
malam tersebut, tidak pula sesuatu yang tidak disukai akan 
me-nimpanya. Tidak sekali-kali ia dibacakan terhadap orang gila 
melain-kan pasti sadar dari penyakit gilanya. 

Dari Sahl ibnu Sa'd, disebutkan bahwa Rasulullah Saw. pernah 
bersabda: 


Tafsir Ibnu Kasir 167 


Sesungguhnya segala sesuatu itu mempunyai punuk, dan 
sesung-guhnya punuk Al-Our'an adalah surat Al-Bagarah. 
Sesungguh-nya orang yang membacanya di dalam rumah pada 
suatu ma-lam, niscaya setan tidak akan dapat memasuki rumah itu 
selama tiga malam. Barang siapa membacanya di dalam rumah 
pada siang hari, niscaya setan tidak dapat memasukinya selama 
tiga hari. 


Hadis ini diriwayatkan oleh Abul Oasim At-Tabrani, Abu Hatim, dan 
Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih-nya serta Ibnu Murdawaih melalui 
hadis Al-Azrag ibnu Ali. Ibnu Murdawaih mengatakan, telah 
mence-ritakan kepada kami Hassan ibnu Ibrahim, telah menceritakan 
kepada kami Khalid ibnu Sa'id Al-Madani, dari Abu Hazim, dari Sahl 
de-ngan Liaz yang sama. Sedangkan menurut riwayat ibnu Hibban, 
ha-nya dari Khalid ibnu Sa'id Al-Madmi. 

Imam Turmuzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan 
melauli hadis Abdul Hamid ibnu Ja'far dari Said Al-Magbari, dari 
Atha maula Abu Ahmad, dari Abu Hurairah r.a. yang mencerita-suatu 
delegasi yang jumlah mereka dapat dihitung, lalu beliau menyuruh 
mereka membaca Al-Ouran. Masing-masing orang dari mereka 
membaca Al-Our'an yang ia hafal, hingga giliran tiba pada seorang 
lelaki yang paling muda di antara mereka. Maka Nabi Saw. bersabda, 
"Hai Fulan, apa saja dari Al-Guran yang kamu hafal?" Lelaki itu 
menjawab, "Aku hafal surat anu dan surat anu. dan surat Al-Bagarah." 
Nabi Saw. bertanya, "Apakah kamu hafal surat Al-Bagarah?" Lelaki itu 
menjawab, "Ya." Nabi Saw. bersabda, "Berangkatlah, engkau adalah 
pemimpin mereka." Kemudian salah seorang dari mereka —yaitu orang 
yang paling di-hormati di kalangan mereka— berkata, "Demi Allah, 
tidak sekali-kali aku segan belajar surat Al-Bagarah melainkan karena 
khawatir aku ti-dak dapat mengamalkannya." Maka Rasulullah Saw. 
bersabda: 


168 Juz 1 — Al-Bagarah 


Pelajariiah dan bacalah Al-Our'an, karena sesungguhnya 
per-umpamaan Al-Our'an bagi orang yang mempelajarinya, 
memba-canya dan mengamalkannya, seperti sebuah wadah yang 
penuh minyak kesturi, yakni bau wanginya menyebar ke setiap 
tempat. Dan perumpamaan orang yang mempelajarinya, lalu dia 
tidur, sedangkan Al-Our'an telah dihafalnya, seperti sebuah 
wadah yang tertutup, di dalamnya terdapat minyak kesturi. 


Demikianlah menurut lafaz riwayat Imam Turmuzi, kemudian dia 
mengatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan. Selanjutnya Imam 
Turmuzi meriwayatkannya pula melalui hadis Al-Lais, dari Sa'id, dari 
Ata maula Abu Ahmad secara mursal. 

Imam Bukhari mengatakan, Al-Lais pernah berkata bahwa telah 
menceritakan kepadanya Yazid ibnul Had, dari Muhammad ibnu 
Ibra-him, dari Usaid ibnu Hudair r.a. yang menceritakan: Ketika dia 
se-dang membaca surat Al-Bagarah di suatu malam, sedangkan kuda 
tunggangannya dalam keadaan tertambat di dekatnya, tiba-tiba 
kuda-nya gelisah, lalu ia berhenti dari bacaannya, maka kudanya pun 
diam. Ia meneruskan bacaannya, ternyata kudanya tampak gelisah lagi. 
Ma-ka ia berhenti dari bacaannya, dan ternyata kudanya tenang kembali. 
Kemudian ia meneruskan bacaannya ternyata kudanya tampak geli-sah, 
akhirnya dia menghehtikan bacaannya sama sekali, lalu bangkit ke arah 
anaknya —Yahya— yang berada di dekat kuda tersebut. Ia merasa 
khawatir bila anaknya terdepak oleh kudanya. Ketika ia mengambil 
anaknya, ia mengarahkan pandangannya ke langit (ternya-ta ia melihat 
sesuatu yang aneh) hingga sesuatu itu tidak tampak lagi. 

Pada pagi harinya ia menceritakan hal tersebut kepada Nabi Saw. 
Beliau menjawab, "Mengapa engkau tidak meneruskan bacaanmu, hai 
Ibnu Hudair?" Ia menjawab, "Aku merasa khawatir terhadap Yahya, 
wahai Rasulullah: karena dia berada di dekat kuda itu. Ketika aku 
menghentikan bacaanku dan aku menuju kepada Yahya, lalu aku 
me-mandang ke arah langit, tiba-tiba kulihat sesuatu seperti naungan di 
dalamnya terdapat banyak cahaya seperti pelita-pelita yang 
gemer-lapan. Lalu aku keluar ke tanah laparig dan terus 
memandangnya hingga hilang dari pandanganku." Nabi Saw.- 
bertanya, "Tahukah ka-mu, apakah itu?" Usaid ibnu Hadir menjawab, 
"Tidak." Nabi Saw. menjawab: 


"afsir Ibnu Kasir 169 


Itu adalah para malaikat yang turun karena suaramu. Seandai-nya 
kamu membacaf(nya terus hingga pagi hari), niscaya para malaikat 
itu tetap ada sampai pagi haris semua orang akan da-pat 
melihatnya dan tidak dapat menyembunyikan dirinya dari 
pandangan mereka. 


Begitu pula menurut riwayat Imam Abu Ubaid Al-Gasim ibnu Salam di 
dalam kitab Fadailil, dari Abdullah ibnu Saleh dan Yahya ibnu Bukair 
Dari Laits dengan lafaz yang sama. Akan tetapi, dia pun telah 
meriwayatkarmya pula melalui jalur lain dari Usaid ibnu Hudair, seperti 
hadits diatas. 


Hal yang sama pernah dialami pula oleh Sabit ibnu Gais ibnu Syimas 
ra, yang kisahnya diriwayatkan oleh Abu Ubaid. Abu Ubaid 
mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abbad ibnu Abbad, dan 
Jarir Ibnu Hazm, dari pamannya—Jarir ibnu Yazid— bahwa para syaikh 
di Madinah telah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah saw 
mendapat berita. "Tidakkah engkau melihat rumah sabit ibnu Oais 
Syimas? Tadi malam rumahnya terus-menerus memperoleh cahaya 
pelita yang gemerlapan." Nabi Saw. menjawab, "Barangkali", dia 
membaca surat Al-Bagarah." Lalu aku (perawi hadis) bertanya kepada 
Sabit, dan Sabit menjawab, "Aku memang membaca surat 
Al-Bagarah." 

Sanad hadis ini jayyid, hanya saja di dalamnya masih terdapat 
nama perawi -yang tidak disebutkan dengan jelas (Ibham), kemudian 
hadis ini berpredikat mursal. 


Keutamaan Surat Al-Bagarah dan Ali Imran 


Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu 
Naim, yaitu Bisyr ibnu Muhajir, telah menceritakan kepadaku 
Ab-dullah ibnu Buraidah, dari ayahnya yang menceritakan: Ketika ia 
ber-ada di hadapan Nabi Saw., ia mendengar Nabi bersabda: 


170 Juz 1 — Al-Bagarah 


Pelajarilah surat Al-Bagarah, karena sesungguhnya mengambil 
surat Al-Bagarah membawa berkah, dan meninggalkannya 
mengakibatkan penyesalan, dan sihir tidak dapat mengenai 
pemi-liknya. 


Nabi Saw. diam sesaat, kemudian bersabda lagi, "Pelajarilah surat 
Al-Bagarah dan surat Ali Imran, sesungguhnya kedua surat tersebut 
ada-lah zahrawani (dua surat yang bercahaya) menaungi pemiliknya 
kelak di hari kiamat, seakan-akan seperti dua gumpalan awan atau dua 
buah naungan atau dua kelompok besar burung-burung yang terbang 
berba-ris (menaunginya). Sesungguhnya Al-Our'an bakal menemui 
pemilik-nya di hari kiamat di saat kuburan terbelah mengeluarkannya. 
Al-Our'an menjelma sebagai seorang lelaki, lalu berkata kepada 
pe-miliknya, "Apakah engkau mengenalku?" Ia menjawab, "Aku tidak 
mengenalmu." Al-Our'an berkata, "Aku adalah temanmu yang 
mem-buatmu haus di siang hari dan membuatmu begadang di malam 
hari-nya. Sesungguhnya setiap pedagang itu memperoleh keuntungan 
di balik perdagangannya, dan sesungguhnya kamu sekarang 
memperoleh keuntungan dari semua perdagangan." Kemudian ia diberi 
kerajaan dari sebelah kanannya dan diberi kekekalan di sebelah kirinya, 
dipa-kaikan pada kepalanya sebuah mahkota keagungan, dan kedua 
orang tuanya diberi pakaian perhiasan yang jauh lebih berharga 
daripada apa yang ada di dunia. Lalu kedua orang tuanya bertanya, 
"Mengapa kami berdua diberi pakaian ini?" lalu dijawab, "Karena 
anakmu hafal Al-Our'an." Kemudian dikatakan, "Bacalah dan naiklah 
ke tangga surga serta kenalilah!" Dia masih terus dalam keadaan 
menaikinya se-lama membacakannya atau men-tartil-kannya. 

Ibnu Majah meriwayatkan melalui hadis Bisyr ibnul Muhajir 
se-bagian dari hadis di atas. Sanad hadis ini berpredikat hasan dengan 
syarat Imam Muslim (yakni disebutkan di dalam kitab Sahih Mus-lim), 
mengingat Bisyr yang ini hadisnya diketengahkan pula oleh Imam 
Muslim dan dinilai sigah oleh Ibnu Mu'in. Imam Nasai menga-takan 
bahwa hadis Bisyr dapat dipakai sebagai dalil (hujah). 


Tafsir Ibnu Kasir 171 


Akan tetapi Imam Ahmad mengatakan, bahwa hadis yang 
diriwayatkan Bisyr berpredikat munkar, "Pada mulanya aku memakai 
hadis-hadisnya, tetapi ternyata hadis-hadisnya itu mendatangkan 
hal-hal yang mengherankan." Imam Bukhari mengatakan pada 
sebagian hadis bahwa Bisyr ibnul Muhajir memang berbeda. Imam 
Abu Hatim mengatakan bahwa hadis Bisyr dapat dicatat (diterima), 
tetapi tidak dapat dijadikan sebagai hujah. Ibnu Addi mengatakan, Bisyr 
meriwayat-kan hadis-hadis yang tidak dapat diikuti. Imam Darugutni 
mengatakan Bisyr orangnya tidak kuat. 


Akan tetapi, menurut kami sebagian hadits diatas mempunyai 
syawahid (saksi penguat), antara lain ialah hadis Abu Umamah 
Al-Bahili, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami 
Abdul Malik Ibnu Umar, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari 
Yahya Ibnu Abi Katsir, dari Abu Salam, dari Abu Umamah yang 
menceritakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: 


Bacalah Al-Our'an, karena sesungguhnya Al-Our'an memberi 
syafaat kepada pembacanya kelak di hari kiamat. Bacalah surat 
zahrawani —yaitu Al-Bagarah dan Ali Imran— karena 
sesung-guhnya keduanya akan datang di hari kiamat bagaikan dua 
awan atau dua naungan atau dua kelompok besar burung yang 
terbang berbaris: keduanya akan datang membela para 
pembacanya. Ba-calah surat Al-Bagarah, karena sesungguhnya 
mengambilnya akan membawa berkah, dan meninggalkannya 
akan mengakibat-kan kekecewaan, para tukang sihir tidak akan 
mampu mengha-falnya. 


172 Juz 1 — Al-Bagarah 


Hadis ini diriwayatkan pula oleh Muslim di dalam Kitab Salat mela-lui 
hadis Mu'awiyah ibnu Salam, dari saudara lelakinya (Zaid ibnu Salam), 
dari kakeknya (Abu Salam Mamtur Al-Habsyi), dari Abu Umamah 
Suda ibnu Ajlan Al-Bahili dengan lafaz yang sama. 

Az-zahrawani, keduanya bercahaya. 

Al-gayayah, sesuatu yang menaungimu dari atasmu. 

Al-farg, sekumpulan dari sesuatu. 

As-sawaf, berbaris dengan rapat. 

Al-batalah, tukang-tukang sihir. 

La tastati'uha, para ahli sihir tidak akan mampu menghafalnya. 
Menurut pendapat lain, ulah tukang sihir tidak akan mampu 
menem-bus pembacanya. 

Bukti lainnya ialah hadis An-Nawwas ibnu Sam'an, Imam Ah-mad 
mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Abdul 
Rabihi, telah menceritakan kepada kami Al-Walid ibnu Mus-lim, dari 
Muhammad ibnu Muhajir, dari Al-Walid ibnu Abdur Rah-man 
Al-Jarasyi, dari Jabir ibnu Nafir, ia pernah mendengar An-Naw-was 
ibnu Sam'an Al-Kilabi mengatakan bahwa ia pernah mendengar 
Rasulullah Saw. bersabda: 


Kelak di hari kiamat didatangkan Al-Our'an bersama dengan 
ahlinya yang mengamalkannya, yang berada di depan mereka 
adalah surat Al-Bagarah dan surat Ali Imran. 


Kemudian Rasulullah Saw. membuat tiga buah perumpamaan yang 
ti-dak pernah ia lupakan sesudahnya. Beliau Saw. bersabda: 


Seakan-akan kedua surat itu bagaikan dua awan atau dua 
naungan yang hitam, di antara keduanya terdapat cahaya, atau 


Tafsir ibnu Kasir 173 


keduanya seperti dua kelompok burung yang bersaf, keduanya 
membela pemiliknya. 


Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui Ishag ibnu Man-sur, 
dari Yazid ibnu Abdu Rabbihi dengan lafaz yang sama. Imam Turmuzi 
meriwayatkannya melalui hadis Al-Walid ibnu Abdur Rah-man 
Al-Jarasyi dengan lafaz yang sama. Ia mengatakan bahwa pre-dikat 
hadis ini hasan garib. 

Abu Ubaid mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hajjaj, 
dari Hammad ibnu Salamah, dari Abdul Malik ibnu Umair yang 
me-ngatakan bahwa Hammad menduga hadis ini dari Abu Munib, dari 
pamannya, ada seorang lelaki membaca surat Al-Bagarah dan surat Ali 
Irnran setelah ia selesai dari salat Maka Ka'b bertanya, "Apakah engkau 
rnembaca surat Al-Bagarah dan surat Ali Imran?" Lelaki itu menjawab. 
"Ya." Ka'b berkata, "Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam 
genggaman kekuasaan-Nya, sesungguhnya di dalam kedua surat itu 
terdapat asma Allah, bila disebutkan dalam suatu doa, niscaya akan 
diperkenankan. Abu Munib mengatakan, "Beri tahukanlah isim itu 
kepadaku! Pamannya menjawab, 'Tidak, demi Allah, aku tidak akan 
menceritakannya kepadamu. Seandainya aku  menceritakannya 
kepadamu niscaya dalam waktu dekat kamu akan menyebutnya dalam 
doa untuk keluargamu yang di dalamnya terlibat aku dan kamu." 

Abu Ubaid mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami 
Abdullah ibnu Saleh, dari Mu'awiyah ibnu Saleh, dari Salim ibnu Amir. 
bahwa ia pernah mendengar Abu Umamah mengatakan, 
"Se-sungguhnya ada seorang dari saudara kalian bermimpi dalam 
tidurnya melihat sejumlah manusia menempuh jalan lereng suatu bukit 
yang terjal lagi panjang, sedangkan di atas puncak bukit itu terdapat dua 
buah pohon yang kedua-duanya tampak hijau (subur). Kedua pohon ku 
bersuara dan mengatakan, 'Apakah di antara kalian terdapat orang yang 
dapat membaca surat Al-Bagarah? Apakah di antara kalian ada orang 
yang dapat membaca surat Ali Imran?" Abu Umamah melan-jutkan 
kisahnya, "Apabila ada seorang menjawab, 'Ya,' maka kedua pohon itu 
menjulurkan ranting-rantingnya mendekat ke arah lelaki tersebut 
hingga lelaki itu dapat bergantungan padanya, lalu memba-wanya naik 
ke atas puncak bukit." 


174 Juz 1 — Al-Bagarah 


Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Saleh, dari 
Mu'awiyah ibnu Saleh, dari Abu Imran, ia pemah mendengar Ummu 
Darda menceritakan kisah berikut, "Seorang lelaki dari kalangan 
orang-orang yang hafal Al-Our'an menyerang seorang tetangganya dan 
membunuhnya, kemudian ia terkena gisas dan dihukum mati. Maka 
Al-Our'an keluar meninggalkannya satu surat demi satu surat secara 
terus-menerus, hingga yang tertinggal hanya surat Al-Bagarah dan surat 
Ali Imran selama satu Jumat. Kemudian surat Ali Imran pergi pula 
meninggalkannya, dan surat Al-Bagarah tinggal selama sa-tu Jumat. 
Kemudian dikatakan kepadanya: 


Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan Aku sekali-kali tidak 
menganiaya hamba-hamba-Ku. (Oat: 29) 


Lalu surat Al-Bagarah keluar, wujudnya seperti gumpalan awan yang 
besar. Abu Ubaidah mengatakan bahwa dia memimpikan kedua surat 
tersebut menemani lelaki itu di dalam kuburnya, membelanya, dan 
menghibumya. Kedua surat itu merupakan bagian dari Al-Our'an yang 
tetap bersamanya. 

Abu Ubaid mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Abu 
Misar Al-Gassani, dari Sa'id ibnu Abdul Aziz At-Tanukhi, bah-wa 
Yazid ibnul Aswad Al-Jarasyi pernah menceritakan, "Barang sia-pa 
yang membaca surat Al-Bagarah dan Ali Imran di siang hari, ma-ka dia 
bebas dari nifag (sifat munafik) sampai petang harinya. Dan barang 
siapa yang membacanya di malam hari, maka dia bebas dari nifag 
hingga pagi harinya." Perawi mengatakan bahwa Yazid ibnul Aswad 
Al-Jarasyi selalu membaca kedua surat tersebut setiap siang dan malam 
hari selain dari satu juz wiridnya. 

Telah menceritakan kepada kami Yazid, dari Warga ibnu Iyas, dari 
Sa'id ibnu Jabir yang mengatakan bahwa Khalifah Umar ibnul Khattab 
r.a. pernah mengatakan, "Barang siapa membaca surat Al-Bagarah dan 
surat Ali Imran di malam hari, dia dicatat termasuk orang-orang yang 
beribadah." Di dalam asar ini terdapat ingita (sanad yang terputus), 
tetapi telah ditetapkan di dalam kitab Sahihain bahwa Rasulullah Saw. 
membaca kedua surat ini dalam satu rakaat. 


Tafsir Ibnu Kasir 175 


Keutamaan tujuh surat yang panjang-panjang 


Abu Ubaid mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hisyam ibnu 
Ismail Ad-Dimasygi, dari Muhammad ibnu Syu'aib, dari Sa'id ibnu 
Basyir, dari Oatadah, dari Abul Malih, dari Wa'ilah ibnul Asga, dari 
Nabi Saw. yang pernah bersabda: 


Aku dianugerahi tujuh surat yang panjang-panjang untuk 
meng-imbangi kitab Taurat, dan aku dianugerahi dua ratus ayat 
untuk mengimbangi kitab Injil, dan aku dianugerahi Al-Ma sani 
untuk mengimbangi kitab Zabur, dan aku diberi keutamaan melalui 
surat-surat Mufassal 


Predikat hadits ini gharib, mengingat Sa'id ibnu Basyir mempunyai 
Kelemahan. Akan tetapi, hadis ini diriwajatkan pula olch Abu Ubaid, 
dari ABDULAH IBNU SALEH dari Al-Laits. dari Sa'id ibnu Abul Hilal 
Yang menceritakan. "Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah 
saw pernah bersabda. hingga akhir hadis." 

Abu Ubaid mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ismail 
Ibnu Ja 'far. dari Amr ibnu Abu Amr maula Al-Muttalib ibnu Abdullah 
Ibnu Hantab, dari Habib ibnu Hindun Al-Aslami, dari Urwah, dari 
Aisyah r.a.. dari Nabi Saw. yang telah bersabda: 

Barang siapa yang mengambil (hafal) tujuh (surat yang 

panjang-punjang), maka dia adalah orang alim. 


Hadis ini pun berpredikat garib. Habib yang dimaksud dalam sanad 
hadis ini adalah Habib ibnu Hindun ibnu Asma ibnu Hindab ibnu 
Harisah Al-Aslami. Orang-orang yang telah meriwayatkan hadis 
darinya ialah Amr ibnu Abu Amr dan Abdullah ibnu Abu Bakrah. Abu 
Hatim Ar-Razi menyebutnya (yakni autobiografinya), tetapi dia tidak 
menyebut suatu cela pun tentangnya. 


176 Juz 1 — Al-Bagarah 


Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad ibnu Sulaiman 
ib-nu Daud dan Husain, keduanya menerima hadis ini dari Ismail ibnu 
Ja'far dengan lafaz yang sama. Diriwayatkan pula oleh Abu Sa'id, dari 
Sulaiman ibnu Bilal, dari Habib ibnu Hindun, dari Urwah, dari Aisyah, 
bahwa Rasulullah Saw. pemah bersabda: 


Barang siapa yang mengambil (hafal) tujuh surat yang pertama 
dari Al-Our'an, maka dia adalah orang yang alim. 


Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Husain ibnu 
Abuz Zanad, dari Al-A'rajy, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. hadis 
yang semisal. Abdullah ibnu Ahmad mengatakan, "Menurutku hadis ini 
di dalam sanadnya terdapat ayah Al-A'raj (lalu dari Abu Hu-rairah), 
tetapi memang demikianlah yang termaktub di dalam kitab ayahku. 
Aku tidak mengerti apakah ayahku memang lupa atau me-mang hadis 
ini mursal." 

Imam Turmuzi meriwayatkan sebuah hadis melalui Abu Hurairah 
r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah mengirimkan suatu delegasi 
se-bagai utusan yang jumlahnya dapat dihitung. Ternyata beliau Saw. 
mendahulukan orang yang termuda usianya di kalangan mereka ka-rena 
dia hafal surat Al-Bagarah. Beliau Saw. bersabda kepadanya: 


Berangkatlah, engkau menjadi pemimpin mereka! 


Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Turmuzi. 

Abu Ubaid mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hasyim, 
telah menceritakan kepada kami Abu Bisyr, dari Said ibnu Jubair 
sehubungan dengan firman-Nya: 


Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu Sab'ul Masani. 
(Al-Hgr: 87) 


trij cas» 177 


Abu Ubaid mengatakan, "Yang dimaksud dengan Sab'ul Masani ini 
adalah tujuh buah surat yang panjang-panjang, yaitu surat Al-Bagarah, 
Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan surat Yunus. 
Abu Ubaid mengatakan bahwa Mujahid telah mengatakan, Yang 
dimaksud adalah tujuh surat yang panjang-panjang." Hal yang sama 
dikatakan pula oleh Mak-hul, Atiyyah ibnu Oais, Abu Muham-mad 
Al-Farisi, Syaddad ibnu Aus, dan Yahya ibnul Haris Az-Zimari 
sehubungan dengan tafsir ayat tersebut, salah satu di antaranya adalah 
surat Yunus yang merupakan surat ketujuhnya. 

Surat Al-Bagarah secara keseluruhan adalah Madaniyah tanpa ada 
yang memperselisihkannya. Surat Al-Bagarah merupakan surat yang 
mula-mula diturunkan di Madinah. Akan tetapi, firman Allah swt yang 
terdapat di dalamnya, yaitu: 


Dan peliharalah diri kalian dari (azab yang terjadi pada) hari 
yang pada waktu itu kamu sekalian dikembalikan kepada Allah. 
(Al-Bagarah: 281) 


Menurut suatu pendapat, ayat inn merupakan ayat Al-Our'an yang 
paling akhir diturunkan. Tetapi dapat pula dihipotesiskan bahwa ayat 
ini memang salah satu di antara ayat-ayat yang paling akhir diturunkan 
dari Al-Ouran, sebagaimana pula ayat-ayat yang menerangkan 
ten-—tang riba. 
Khalid ibnu Ma'dan mengatakan, "Surat Al-Bagarah adalah fustat 
(perhiasan) Al-Our'an." 
Sebagian ulama mengatakan bahwa surat Al-Bagarah mengandung 
seribu kalimat berita, seribu kalimat perintah, dan seribu kalimat 
larangan. Sedangkan menurut orang-orang yang menghitungnya, di 
dalamnya terdapat 287 ayat, 6.221 kalimat, dan hurufnya berjumlah 
25.500. 


Ibnu Juraij meriwayatkan dari Ata dari Ibnu Abbas, bahwa surat 
Al-Bagarah diturunkan di Madinah. Khasif mengatakan dari Mujahid, 
dari Abdullah ibnuz Zubair yang mengatakan bahwa surat Al-Baga-rah 
diturunkan di Madinah. Al-Wagidi mengatakan, telah mencerita- 


178 Juz 1 — Al-Bagarah 


kan kepadaku Dahhak ibnu Usman, dari Abuz Zanad, dari Kharijah 
ibnu Zaid ibnu Sabit, dari ayahnya yang mengatakan bahwa surat 
Al-Bagarah diturunkan di Madinah. Demikianlah hal yang dikatakan 
bu-kan hanya oleh seorang ulama saja, semuanya dari kalangan para 
imam dan para ulama ahli tafsir, tiada perselisihan di kalangan 
me-reka. 

Ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Muhammad ibnu Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan 
ibnu Ali ibnul Walid Al-Farisi, telah menceritakan kepada kami 
Kha-laf ibnu Hisyam, telah menceritakan kepada kami Isa ibnu 
Maimun, dari Musa ibnu Anas ibnu Malik, dari ayahnya yang 
mengatakan bah-wa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


Jangan kalian katakan surat Al-Bagarah, jangan surat Ali Imran, 
jangan pula surat An-Nisa dengan sebutan demikian terhadap 
Al-Our'an seluruhnya, melainkan katakanlah oleh kalian surat 
yang di dalamnya disebutkan kisah sapi betina (Al-Bagarah) dan 
surat yang di dalamnya disebutkan kisah keluarga Imran (Ali 
Imran), demikianlah seterusnya terhadap Al-Our'an seluruhnya. 


Hadis ini berpredikat garib, predikat marfu'-nya tidak sahih. 
Sedang-kan Isa ibnu Maimun yang disebutkan di atas, nama 
julukannya ada-lah Abu Salamah Al-Khawwas, dia orangnya dhaif 
dalam hal periwa-yatan, hadisnya pun tidak dapat dipakai untuk hujah. 

Telah diriwayatkan di dalam kitab Sahihain melalui Ibnu Mas'ud, 
bahwa Ibnu Mas'ud pemah melempar jumrah dari perut lem-bah, 
dengan mengambil posisi Ka'bah berada di sebelah kirinya dan Mina di 
sebelah kanannya, kemudian dia mengatakan, "Ini adalah tempat 
diturunkan surat Al-Bagarah." Imam Bukhari dan Imam Mus-lim 
sendirilah yang mengetengahkan hadis ini. 


Tafsir Ibnu Kasir 179 


Ibnu Murdawaih meriwayatkan melalui hadis Syu'bah, dari Ugail ibnu 
Talhah, dari Utbah ibnu Marsad yang mengatakan bahwa Nabi Saw. 
melihat sahabat-sahabatnya mundur, maka beliau berseru, "Hai para 
pemilik surat Al-Bagarah, (majulah)!" Menurut kami, peristiwa tersebut 
terjadi dalam Perang Hunain, yaitu di saat pasukan kaum muslim 
terpukul mundur, maka beliau Saw. memerintahkan kepada Al-Abbas 
untuk menyeru mereka dengan seruan ini, yaitu: "Hai para pemilik baiat 
Syajarah!", yakni ahli baiat Ridwan. Menurut riwayat yang lain 
disebutkan, "Hai para pemilik surat Al-Bagarah!" Tujuan-nya klah 
unruk menyemangatkan mereka dengan seruan tersebut, ter-nyata 
sesudah seruan itu mereka maju kembali dari segala penjuru. Hal yang 
sama dilakukan pula dalam Perang Yamamah ketika menghadapi para 
pengikut Musailamah Al-Kazzab. Saat itu para sahabat terpukul mundur 
karena banyaknya pasukan Bani Hanifah (pasukan musailamah). Lalu 
kaum Muhajir dan kaum Ansar menyerukan seruan, “Hai para pelilik 
surat Al-Bagarah,” hingga Allah memberi kemenangan kepada 
pasukan-pasukan sahabat-sahabat Rasulullah Saw. 


Dengan Menyebut naai Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha 


Penyayang. 


AL-Bagarah, ayat 1 


- - 
PL 


wi 


Alif lam mim 


Para ulama tafsir berselisih pendapat sehubungan dengan huruf-huruf 
yang mengawali banyak surat Al-Our'an. Di antara mereka ada yang 
mengatakan bahwa hal ini merupakan sesuatu yang hanya diketahui 
oleh Allah Swt. saja, maka untuk mengetahui maknanya mereka 
me-ngembalikannya kepada Allah Swt. dan tidak berani 
menafsirkannya. 


180 Juz 1 — Al-Bagarah 


Demikianlah menurut riwayat Al-Ourtubi di dalam kitab Tafsir-nya 
melalui Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, dan Ibnu Mas'ud, semoga Allah 
melimpahkan rida-Nya kepada mereka. Hal yang sama dikata-kan pula 
oleh Amir Asy-Sya'bi, Sufyan As-Sauri, dan Ar-Rabi' ibnu Khaisam, 
dan dipilih oleh Abu Hatim dan Ibnu Hibban. 

Di antara mereka ada yang menafsirkan, dan mereka berselisih 
pendapat mengenai maknanya. Menurut Abdur Rahman ibnu Zaid 
ib-nu Aslam, sesungguhnya huruf-huruf tersebut merupakan 
nama-nama surat yang bersangkutan. Abul Oasim Mahmud ibnu Umar 
Az-Za-makhsyari di dalam kitab Tafsir-nya —yang kemudian diikuti 
oleh kebanyakan ulama— mengatakan hal yang sama. Telah dinukil 
dari Imam Sibawaih bahwa dia mengatakan hal yang serupa dan ia 
mem-perkuat pendapatnya itu dengan hadis yang disebut di dalam kitab 
Sahihain melalui Abu Hurairah r.a.: 


Rasulullah Saw. membaca surat Alif lam mim sajdah dan Hal ata 
alal insani dalam salat Subuh hari Jumat. 


Sufyan As-Sauri meriwayatkan dari Ibnu Abu Nujaih, dari Mujahid 
yang mengatakan bahwa Alif lam mim, Ha mlm, Alif lam mim sad, dan 
Sad merupakan pembuka-pembuka surat yang diberlakukan oleh-Nya 
dalam Al-Our'an. Hal yang sama dikatakan pula oleh se-lainnya, dari 
Mujahid. 

Mujahid —menurut riwayat Abu Huzaifah Musa ibnu Mas'ud, dari 
Syibl, dari Ibnu Abu Nujaih, dari Mujahid sendiri— mengatakan bahwa 
Aliflam mim merupakan salah satu asma Al-Our'an. Hal yang sama 
dikatakan pula oleh Oatadah dan Zaid ibnu Aslam. Barangkali pendapat 
ini merujuk kepada pendapat Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam 
dalam hal makna, yaitu bahwa nama tersebut merupakan salah satu 
nama surat yang bersangkutan, karena sesungguhnya setiap surat 
dinamakan "Al-Our'an". Tetapi tidak masuk akal bila Alif lam mim sad 
—misalnya— dianggap sebagai nama Al-Our'an seluruhnya, ka-rena 
sesungguhnya pengertian yang sampai terlebih dahulu ke dalam 


Tafsir Ibnu Kasir 181 


pemahaman seseorang yang mendengar orang lain mengatakan, "Aku 
telah membaca Alif lam mim sad," 1alah bahwa orang tersebut telah 
membaca surat Al-A'raf, bukan Al-Our'an seluruhnya. 

Menurut suatu pendapat, huruf-huruf tersebut merupakan salah 
satu nama Allah Swt. Asy-Sya'bi mengatakan, fawatihus suwar ada-lah 
asma-asma Allah. Hal yang sama dikatakan pula oleh Salim ibnu 
Abdullah dan Ismail ibnu Abdur Rahman As-Saddiyyul Kabir. Syu'bah 
mengatakan dari As-Saddi, telah sampai kepadanya suatu be-rita bahwa 
Ibnu Abbas mengatakan, "Alif lam mim merupakan salah satu asma 
Allah Yang Teragung." Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Abu Hatim melalui hadis Syu'bah. 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Bandar, dari Ibnu Mahdi, dari 
Syu'bah yang menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada As-Saddi 
mengenai Hamim tasin dan Alif lam mim. Ia menjawab bahwa Ibnu 
Abbas r.a. pemah mengatakan, "Hal itu merupakan salah satu asma 
Allah yang Teragung." Ibnu Jarir mengatakan, telah mencerita-kan 
kepada kami Muhammad Ibnul Musanna, telah menceritakan ke-pada 
kami Abun Nu'man, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari 
Ismail As-Saddi, dari Murrah Al-Hamadani yang mengatakan bahwa 
Abdullah pernah mengatakan hal yang serupa. Hal yang sama 
diriwayatkan pula dari Ali dan Ibnu Abbas. 

Ali ibnu Abu Talhah mengatakan dari Ibnu Abbas bahwa hal itu 
merupakan gasam (sumpah) yang dipaka oleh Allah dalam 
sumpah-Nya karena merupakan salah satu dari asma-asma-Nya. Ibnu 
Abu Ha-tim dan Ibnu Jarir meriwayatkan melalui hadis Ibnu Ulayyah, 
dari Khalid Al-Hazza, dari Ikrimah yang mengatakan bahwa Alif lam 
mim merupakan gasam (sumpah). Keduanya meriwayatkan pula 
melalui hadis Syarik ibnu Abdullah, dari Ata ibnus Sa'ib, dari Abud 
Duha, dari ibnu Abbas, bahwa makna Alif lam mim ialah Anallahu 
alam (Aku Allah Yang Maha Mengetahui). Hal yang sama dikatakan 
pula oleh Said ibnu Jabir, dan As-Saddi mengatakannya dari Abu 
Malik. 

Abu Saleh meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan Murrah 
Al-Ha-madani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan dari sejumlah 
orang-orang dari kalangan sahabat Nabi Saw., bahwa Alif lam mim 
merupakan huruf-huruf yang dipakai untuk pembukaan, semuanya 
berasal dari ejaan hijaiyyah asma-asma Allah. 


182 Juz 1—Al-Bagarah 


Abu Ja'far Ar-Razi mengatakan dari Ar-Rabi', dari Anas, dari Abul 
Aliyah sehubungan dengan firman Allah Swt., "Alif lam mim." Ketiga 
huruf ini merupakan bagian dari dua puluh sembilan huruf yang berlaku 
di kalangan semua bahasa. Tiada suatu huruf pun dari (ketiga)nya 
melainkan huruf tersebut adalah huruf pertama dari salah satu asma 
Allah Swt. Tiada suatu huruf pun darinya melainkan meru-pakan 
sebagian dari tanda-tanda kebesaran-Nya, dan tiada suatu huruf pun 
darinya melainkan di dalamnya terkandung masa hidup suatu kaum dan 
ajal mereka. Isa ibnu Maryam a.s. mengatakan sebagai ungkapan dari 
keheranannya, "Aku heran, mereka mengucapkan as-ma-asma-Nya dan 
hidup dengan rezeki-Nya, tetapi mengapa mereka kafir terhadap-Nya?" 
Huruf alif merupakan huruf pertama dari asma Allah, huruf lam 
merupakan kunci asma-Nya Latlf (Yang Mahalem-but), dan huruf mim 
merupakan kunci dari asma-Nya Majid (Yang Mahaagung). Huruf alif 
adalah tanda-tanda kebesaran Allah, huruf lam adalah sifat Latif Allah, 
sedangkan huruf mim sifat Majdullah. Huruf alif menunjukkan masa 
satu tahun, huruf lam menunjukkan masa tiga puluh tahun, dan huruf 
mim menunjukkan empat puluh tahun. 

Ini adalah lafaz Ibnu Abu Hatim. Hal yang sama diriwayatkan oleh 
Ibnu Jarir, kemudian Ibnu Jarir mengarahkan pendapat-pendapat 
tersebut dan menyelaraskan di antara sesamanya, akhirnya dia sampai 
pada suatu kesimpulan bahwa sebenarnya tidak ada pertentangan di 
antara satu pendapat dengan yang lainnya. Semua pendapat tersebut 
dapat digabungkan dalam suatu kesimpulan, yaitu "huruf-huruf 
terse-but merupakan nama surat-surat, nama asma-asma-Nya, dan 
pendahu-luan surat-surat". Setiap huruf menunjukkan suatu asma atau 
suatu si-fat Allah Swt., sebagaimana membuka banyak surat dalam 
Al-Our'an dengan memuji, bertasbih, dan mengagungkan nama-Nya. 
Ibnu Jarir melanjutkan, bahwa tidak menutup kemungkinan bilamana 
sebagian dari huruf-huruf itu menunjukkan salah satu dari asma-asma 
Allah dan salah satu dari sifat-sifat-Nya, juga menunjukkan suatu masa 
atau lain sebagainya, sebagaimana yang disebut oleh Ar-Rabi' ibnu 
Anas dari Abul Aliyah. Dikatakan demikian karena satu kalimat 
diucapkan untuk menunjukkan banyak makna, contohnya lafaz 
al-ummah. Lafaz al-ummah adakalanya bermakna agama, seperti yang 
terdapat di da-lam firman-Nya: 


Tafsir Ibnu Kasir 183 


Sesungguhnya kami menjumpai bapak-bapak kami menganut 
suatu agama. (Az-Zukhrut: 22) 


Adakalanya diucapkan untuk menunjukkan makna "jamaah", seperti 
makna yang terkandung di dalam firman-Nya: 


Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat 
dijadi-kan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan 
sekali-kali bukanlah dia  lermasuk orang-orang yang 
mempersekutukan Tu-han (An-Nahl: 120) 


Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap 
umat. (An-Nahl: 36) 


Adakalanya untuk menunjukkan makna "suatu waktu dari suatu ma-sa", 
seperti pengertian yang terdapat di dalam firman-Nya: 


Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua 
dan teringat (kepada Yusuf) sesudah beberapa waktu lamanya. 
(Yusuf: 45) 


Makna yang dimaksud ialah "sesudah lewat beberapa waktu", menu-rut 
pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat. 

Demikianlah kesimpulan pendapat Ibnu jarir secara terarah, tetapi 
tidak seperti apa yang dikemukakan oleh Abul Aliyah, karena Abul 
Aliyah menduga bahwa huruf tersebut menunjukkan makna anu dan 
makna ini serta makna itu secara bersamaan. Sedangkan lafaz ummah 


184 Juz 1 — Al-Bagarah 


dan yang sejenis dengannya —termasuk lafaz musytarakah dalam 
peristilahan— sesungguhnya menunjukkan kepada suatu makna da-lam 
Al-Our'an berdasarkan konteks sebelumnya. Jika mengartikannya 
menurut keseluruhan makna yang dikandungnya jika diperlukan, ma-ka 
hal ini merupakan masalah yang masih diperselisihkan di kalangan para 
ulama usul, pembahasannya bukan termasuk ke dalam subyek dari 
kitab ini. 

Selain itu menunjukkan masing-masing makna lafaz ummah 
da-lam konteks kalimat dilakukan berdasarkan idiom. Penunjukan 
makna suatu huruf kepada suatu isim dapat pula diartikan menunjukkan 
mak-na isim yang lain dengan meniadakan keutamaan antara yang satu 
de-ngan yang lain dalam hal tagdir atau idmar, baik menurut idiom 
atau-pun lainnya. Pengertian seperti ini tidak dapat dimengerti 
melainkan melalui taugif (petunjuk dan syara'). Permasalahan huruf ini 
merupa-kan masalah yang diperselisihkan dan tiada suatu kesepakatan 
pun hingga dapat dijadikan sebagai ketentuan hukum. 

Mengenai syawahid yang mereka kemukakan untuk memperkuat 
kebenaran pendapat yang mengatakan bahwa mengucapkan suatu 
hu-ruf dapat diartikan sebagai petunjuk tentang huruf berikutnya dalam 
kalimat yang dimaksud, hal ini dapat dimengerti melalui konteks 
pembicaraan. Permasalahannya berbeda amat jauh dengan huruf-hu-ruf 
yang mengawali surat-surat Al-Our'an. Di antara yang mereka ja-dikan 
sebagai syahid ialah perkataan seorang penyair: 


Kami katakan, "Berhentilah kamu demi kami. Maka dia 
(se-akan-akan) menjawab, "Aku berhenti." Janganlah kamu 
menduga bahwa kami lupa untuk memacu(mu). 


Makna yang dimaksud dari huruf gaf ialah wagaftu (aku berhenti). 
Demikian pula ucapan penyair lainnya, yaitu: 


Tiada kemenangan atas orang yang teraniaya, mengapa dia ti-dak 
berbuat, apabila dia berbuat, niscaya tubuhnya akan didera. 


Tafsir Ibnu Kasir 185 


Ibnu Jarir mengatakan, seakan-akan penyair bermaksud mengatakan, 
"Ra yaf alu kaza wa kaia" (Bila dia melakukan anu dan anu). Ma-ka 
dalam hal ini dia cukup hanya dengan menyebutkan ya dari lafaz 
yafalu. Penyair lainnya mengatakan: 


Perbuatan baik akan menghasilkan kebaikan: dan jika jahat, 
ma-ka balasannya jahat pula, dan kejahatan itu tidak akan terjadi 
kecuali jika kamu menghendakinya. 


Penyair mengatakan, "Dan jika jahat, maka balasannya jahat pula. 
Kejahatan itu tidaklah dikehendaki kecuali jika kamu 
menghendaki-nya." Kedua lafaz tersebut cukup dimengerti hanya 
dengan menye-butkan huruf fa dan ta dari kedua kalimat tersebut. 
Hanya saja pengertian ini dapat diterka melalui konteks kalimat. 
Al-Ourtubi mengatakan sehubungan dengan hadis yang mengata- 


Barang siapa yang ikut membantu membunuh seorang muslim 
dengan sepotong kalimat, hingga akhir hadis. 


Menurut Sufyan, makna yang dimaksud ialah "bila seseorang 
menga-takan ug dengan maksud ugtul (bunuhlah dia)". 

Khasif mengatakan dari Mujahid bahwa sesungguhnya semua 
fa-watihus suwar itu —seperti gaf, sad, ha mim, ta sin mim, alif lam ra, 
dan lain-lainnya— merupakan huruf hijai'. Sebagian ahli bahasa Arab 
mengatakan bahwa fawatihus suwar itu merupakan huruf-huruf 
mu'ja/ejaan yang dengan menyebutkan sebagian darinya yang ada 
dalam permulaan surat sudah dianggap cukup untuk menunjukkan 
hu-ruf-huruf lainnya yang merupakan kelengkapan dari seluruhnya 
yang berjumlah dua puluh delapan huruf. Perihalnya sama dengan 
ucapan seseorang, "Anakku menulis a-b-c-d," makna yang dimaksud 
jalah semua huruf ejaan yang dua puluh delapan. Sudah dianggap cukup 
untuk menunjukkan yang lainnya hanya dengan menyebutkan 
sebagi-annya, demikian yang dikemukakan Ibnu Jarir. 


Juz 1 — Al-Bagarah 


Menurut pendapat kami semua huruf yang disebut di dalam 
per-mulaan surat-surat Al-Our'an dengan membuang huruf yang 
ber-ulang-ulang semuanya berjumlah empat belas, yaitu alif, lam, mim, 
sad, ra, kaf ha, ya, 'ain, ta, sin, ha, gaf, dan nun. Kesemuanya dapat 
dihimpun dalam ucapan, "Nassun hakimun gati'un lahu sirrun"” (Ini 
adalah nas yang pasti dari Tuhan Yang Mahabijaksana, mengandung 
rahasia). Semuanya itu separo dari bilangan huruf ejaan yang ada, 
dengan pengertian bahwa yang tersebut di dalamnya berkedudukan 
lebih besar daripada yang tidak disebut. Penjelasan mengenai masalah 
ini termasuk ke dalam disiplin ilmu lasrif 

Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa semua huruf yang empat 
be-las ini mengandung berbagai jenis huruf, di antaranya ada yang 
mah-mus, majhur, rakhwah, syadidah, mutabbagah, maftuhah, 
musta'li-yah, munkhafidah, ada pula huruf galgalah. Selanjutnya 
Az-Za-makhsyari menerangkan secara rinci, kemudian ia mengatakan, 
"Ma-hasuci Allah yang kebijaksanaan-Nya Mahateliti dalam segala 
se-suatu." 

Semua jenis yang terhitung jumlahnya ini menjadi banyak de-ngan 
menyebutkan sebagian darinya, sebagaimana yang diketahui bahwa hal 
yang paling pokok dan paling besar bagi sesuatu mendu duki status 
keseluruhannya. Berdasarkan pengertian ini sebagian ula-ma 
meringkasnya dalam suatu kalimat, tidak diragukan lagi semua huruf 
(yang ada dalam fawatihus suwar) ini tidak sekali-kali diturun-kan oleh 
Allah Swt. secara cuma-cuma/tiada gunanya. Mengenai orang yang 
berpendapat bahwa di dalam Al-Our'an terdapat hal yang bersifat 
ta'abbud semata tanpa ada makna sama sekali, sesungguhnya dia sangat 
keliru. 

Berdasarkan kesimpulan dari semua itu, dapat dikatakan bahwa 
huruf-huruf tersebut memang mempunyai maknanya sendiri. Jika ada 
berita dari orang yang terpelihara dari dosa (yakni Nabi Saw.), maka 
kita mengikuti apa yang dikatakannya, jika tidak ada, kita hanya 
me-ngembalikannya kepada Allah Swt. dan mengucapkan: 


Tafsir Ibnu Kasir 187 


Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabih, semuanya itu dari 
sisi Tuhan kami. (Ali Imran: 7) 


Tiada kesepakatan ulama sehubungan dengan masalah fawatihus 
su-war Ini atas sesuatu yang tertentu, melainkan mereka masih 
berselisih pendapat. Untuk itu, barang siapa yang menganggap kuat 
suatu pen-dapat dari kalangan mereka dengan mengetahui dalilnya, ia 
boleh mengikutinya, tetapi jika tidak, hendaklah dia bersikap diarn 
hingga jelas baginya. 

Semua yang telah dikemukakan merupakan suatu pembahasan, 
dan pembahasan lain mengenai hikmah yang terkandung di dalam 
pe-nyebutan huruf-huruf disebutkan pada permulaan surat. Hikmah 
apa-kah yang terkandung di dalamnya tanpa memandang segi makna 
yang terkandung di dalamnya? 

Sebagian ulama mengatakan bahwa huruf-huruf tersebut disebut 
sebagai pengenal permulaan surat-surat Demikian pendapat Ibnu ja-rir. 
tetapi pcndapat ini lemah karena keputusannya dapat dilakukan tanpa 
huruf-huruf tersebut bagi surat yang tidak mengandungnya, juga 
bagi surat yang di dalamnya disebut basmalah, baik secara bacaan 
maupun tulisan. 

Menurut ulama lain, huruf-huruf tersebut diletakkan pada 
permu-laan surat untuk membuka pendengaran kaum musyrik bila 
mereka saling berpesan di antara sesamanya agar berpaling dari 
Al-Our'an. Apabila pendengaran mereka sudah siap menerimanya, 
barulah diba-cakan kepada mereka apa yang tersusun sesudahnya. 
Demikian menu-rut riwayat Ibnu Jarir pula, tetapi pendapat ini pun 
dinilai lemah, se-bab jika memang demikian maksudnya, niscaya 
huruf-huruf tersebut pasti ada pada permulaan setiap surat Al-Our'an, 
bukan pada sebagi-annya saja, bahkan kebanyakan dari surat Al-Our'an 
tidaklah demiki-an. Seandainya memang demikian, sudah selayaknya 
hal itu disebut pada tiap permulaan pembicaraan bersama mereka 
(kaum musyrik), tanpa memandang apakah pada pembukaan surat atau 
pada selainnya. 

Selain itu sesungguhnya surat Al-Bagarah ini bersama surat yang 
mengiringinya —yakni surat Ali Imran— adalah Madaniyah, 
kedua-nya mengandung khitab (perintah) bukan ditujukan kepada 
kaum musyrik. Dengan adanya alasan ini, batallah pendapat yang 
mereka sebut itu. 


Juz 1 — Al-Bagarah 


Ulama lain berpendapat, sesungguhnya huruf-huruf tersebut 
dike-mukakan pada permulaan surat yang mengandungnya hanyalah 
untuk menerangkan mukjizat Al-Our'an. Dengan kata lain, semua 
makhluk tidak akan mampu menentangnya dengan membuat hal yang 
semisal dengannya, sekalipun Al-Our'an terdiri atas huruf-huruf ejaan 
itu yang biasa mereka gunakan dalam pembicaraan. Pendapat ini 
diriwa-yatkan oleh Ar-Razi di dalam kitab Tafsir-nya, dari Mubarrad 
dan se-jumlah ulama ahli tahgig. Al-Ourtubi meriwayatkan pula hal 
yang se-misal dari Al-Farra dan Outrub, kemudian ditetapkan oleh 
Az-Za-makhsyari di dalam Tafsir Kasysyaf-nya dan ia mendukungnya 
de-ngan dukungan sepenuhnya. Hal yang sama diikuti pula oleh Abul 
Abbas ibnu Taimiyyah dan guru kami —Abul Hajjajy Al-Mazi— yang 
telah menceritakannya kepadaku, dari Ibnu Taimiyyah. 

Az-Zamakhsyari mengatakan, sesungguhnya huruf-huruf tersebut 
tidak disebutkan pada permulaan Al-Our'an secara keseluruhan, dan 
sesungguhnya huruf-huruf tersebut diulang-ulang (dalam berbagai 
su-rat) tiada lain hanya untuk menunjukkan makna tantangan dan 
ce-moohan yang lebih keras. Perihalnya sama saja dengan pengulangan 
banyak kisahnya dan secara jelas pula tantangan ini dikemukakan oleh 
Al-Our'an di berbagai tempatnya. Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa 
di antaranya ada yang disebut dengan satu huruf, misalnya sad, nun, dan 
gaf, ada yang terdiri atas dua huruf, misalnya ha mimj, tiga huruf seperti 
alif lam mim, dan empat huruf, seperti alif lam mim ra dan alif lam m'im 
sad, serta lima huruf, seperti kaf ha ya 'ain sad dan ha mim 'ain sin, gaf 
karena bentuk kalimat yang mereka gunakan seperti itu, di antaranya 
ada yang terdiri atas satu huruf, dua huruf, tiga huruf, empat huruf, dan 
lima huruf, tiada yang lebih dari lima huruf. 

Menurut kami, mengingat hal tersebut setiap surat yang dimulai 
dengan huruf-huruf itu pasti di dalamnya disebutkan keunggulan dari 
Al-Our'an dan keterangan mengenai mukjizatnya serta keagungannya. 
Hal ini dapat diketahui melalui penelitian, dan memang hal ini terjadi 
pada dua puluh sembilan surat. 

Allah Swt. berfirman: 


Tafsir Ibnu Kasir 189 


Alif lam mim. Kitab (Al-Ouran) ini tidak ada keraguan padanya. 
(Al-Bagarah: 1-2) 


Alif lam mim. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang 
Hi-dup kekal lagi senantiasa berdiri sendiri. Dan menurunkan 
Al-Kitab  (Al-Ouran kepadamu dengan  sebenamya, 
membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. (Ali 
Imran: 1-3) 


Alif lam mim sad. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan 
kepadamu maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu 
karenanya (Al-Araf: 1-2) 


Alif lam ra, Im adalah) kitab yang Kami turunkan kepadamu 
su-paya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada 
ca-haya terang benderang. (Ibrahim: 1) 


Aliflam mim. Turunnya Al-Ouran yang tidak ada keraguan 
pa-danya (adalah) dari Tuhan semesta alam. (As-Sajdah: 1-2) 


190 Juz 1 — Al-Bagarah 


Ha m'im. Diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang. (Fusilat: 1-2) 


Ha mim 'ain sin gaf. Demikianlah Allah Yang Mahaperkasa lagi 
Mahabijaksana  mewahyukan kepada kamu dan kepada 
orang-orang yang sebelum kamu. (Asy-Syura: 1-3) 


Masih banyak ayat lainnya yang menunjukkan kebenaran pendapat 
yang dikatakan oleh mereka bagi orang yang berpikir secara 
menda-lam dalam menekuninya. 

Ada orang yang menduga bahwa huruf-huruf tersebut 
menunjuk-kan pengetahuan tentang al-madad (masa), juga dikatakan 
bahwa dari huruf-huruf itu dapat disimpulkan akan terjadi berbagai 
macam peris-tiwa, macam-macam fitnah, dan berbagai peperangan. 
Orang yang berpendapat demikian sama saja mendakwakan hal-hal 
yang bukan pada tempatnya, menempuh jalan yang bukan tujuannya. 
Memang ada sebuah hadis daif yang mengisahkannya, tetapi sekalipun 
begitu kebatilan cara demikian jauh lebih kuat daripada berpegang 
kepada kesahihan hadis yang dimaksud. Hadis tersebut diriwayatkan 
oleh Muhammad ibnu Ishag ibnu Yasar, penulis kitab Al-Magazi. Ia 
me-ngatakan bahwa telah menceritakan kepadaku Al-Kalbi, dari Abu 
Sa-leh, dari Ibnu Abbas, dari Jabir ibnu Abdullah ibnu Rabbab yang 
menceritakan bahwa ketika Abu Yasir ibnu Akhtab sedang berjalan 
bersama sejumlah orang Yahudi, ia bersua dengan Rasulullah Saw. 
yang sedang membaca permulaan surat Al-Bagarah, yaitu: 


Alif lam mim. Kitab (Al-Gur'an) ini tidak ada keraguan di 
dalamnya. (Al-Bagarah: 1-2) 


Kemudian Abu Yasir ibnu Akhtab menjumpai saudara lelakinya 
—yaitu Hay ibnu Akhtab— bersama sejumlah orang-orang Yahudi 


Tafsir Ibnu Kasir 191 


tadi. Lalu Abu Yasir berkata, "Tahukah kamu, demi Allah. 
sesung-guhnya aku telah mendengar Muhammad membaca apa yang 
telah di-turunkan oleh Allah kepadanya, yaitu, 'Alif lam mim. Kitab 
(Al-Our-'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya' (Al-Bagarah: 1-2)." 
Hay bertanya, "Apakah engkau telah mendengarnya sendiri?" Abu 
Yasir menjawab, "Ya." Maka Hay ibnu Akhtab berjalan bersama 
rombong-an orang-orang Yahudi itu mendekati Rasulullah Saw. 
Mereka berta-nya, "Hai Muhammad, apakah benar engkau membaca 
apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu Aliflam mim, zalikal 
kitabul” Rasu-lullah Saw. menjawab, "Memang benar." Mereka 
bertanya, "Apakah Jibril yang menyampaikannya kepadamu dari sisi 
Allah?" Rasulullah Saw. menjawab, "Ya." Mereka berkata, 
"Sesungguhnya Allah pernah mengutus nabi-nabi sebelum engkau yang 
belum pernah kami ketahui Allah menjelaskan kepada seorang nabi dari 
kalangan mereka tentang masa kerajaannya, dan berapa lama masa 
umatnya selain engkau sen-diri." 

Hay ibnu Akhtab bangkit dan menemui orang-orang yang 
bersamanya tadi. lalu ia berkata. "Alif satu, lam tiga puluh, dan mim 
empat puluh maka jumlah keseluruhannya adalah tujuh puluh satu 
tahun. Apakah kalian mau memasuki agama seorang nabi yang masa 
kerajaannya dan pada masa umatnya hanya tujuh puluh satu tahun?" 
Kemudian Hay kembali menghadap Rasulullah Saw., lalu bertanya, 
"Hai Muhammad, apakah selain itu masih ada lagi?" Rasulullah Saw. 
men-jawab, "Ya." Hay ibnu Akhtab bertanya, "Apakah lainnya itu?" 
Rasu-lullah Saw. menjawab, "Alif lam mim sad." Hay berkata, "Ini 
lebih berat dan lebih panjang, alif satu, lam tiga puluh, mim empat 
puluh, dan sad sembilan puluh: jumlah keseluruhannya adalah seratus 
enam puluh satu tahun. Hai Muhammad, apakah ada yang lain selain 
dari ini?" Rasulullah Saw. menjawab, "Ya," Hay bertanya, "Apakah 
itu?" Rasul Saw. menjawab, "Alif lam ra." Hay menjawab, "Ini lebih 
berat dan lebih panjang lagi, alifsatu, lam tiga puluh, sedangkan ra dua 
ra-tus, jumlah keseluruhannya dua ratus tiga puluh satu. Apakah masih 
ada yang lainnya, hai Muhammad?" Rasul Saw. menjawab, "Ya." Hay 
bertanya, "Apakah itu?" Rasul Saw. menjawab, "Alif lam mim ra." Hay 
berkata, "Ini jauh lebih berat dan lebih panjang (daripada se-belumnya). 
Alif satu, lam tiga puluh, mim empat puluh, dan ra dua ra- 


192 Juz 1 — Al-Bagarah 


tus, jumlah keseluruhannya adalah dua ratus tujuh puluh satu tahun." 
Kemudian Hay ibnu Akhtab berkata, "Sesungguhnya perkaramu ini 
sangat membingungkan kami, hai Muhammad, sehingga kami tidak 
mengetahui apakah engkau diberi sedikit atau banyak." Kemudian Hay 
ibnu Akhtab berkata, "Bangkitlah kalian semua darinya!" Selan-jutnya 
Abu Yasir berkata kepada saudaranya —Hay ibnu Akhtab— dan 
orang-orang yang bersamanya dari kalangan pendeta-pendeta Yahudi, 
"Tahukah kalian, barangkali telah dihimpun semuanya itu buat 
Muhammad, yaitu tujuh puluh satu, seratus tiga puluh satu, dua ratus 
tiga puluh satu, dua ratus tujuh puluh satu, hingga jumlah total 
keseluruhannya ialah tujuh ratus tiga puluh empat tahun." Mereka 
menjawab, "Sesungguhnya perkara dia sangat membingungkan ka-mi." 
Mereka menduga bahwa ayat-ayat tersebut diturunkan berkenaan 
dengan peristiwa mereka. 


Allah Swt. telah berfirman: 


Dialah yang menurunkan Al-Kitab (Al-Our'an) kepadamu. Di 
antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkam, itulah pokok-pokok isi 
Al-Our'an, dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabih. (Ali Imran: 7) 


Hadis ini bersumber dari Muhammad 1bnus Sa'id Al-Kalbi, sedang-kan 
dia termasuk orang yang hadisnya tidak dapat dijadikan sebagai hujah 
bila menyendiri dalam periwayatannya. Kemudian jika cara ini dinilai 
benar sebagai misal, niscaya masing-masing huruf yang jum-lahnya 
empat belas itu —seperti yang telah kami sebutkan— dihitung 
semuanya, pada akhirnya akan mencapai jumlah yang banyak sekali. 
Lebih besar lagi jumlahnya bila yang terulang diperhitungkan pula. 





Al-Bagarah, ayat 2 


“ 


ro Ir Sen raja, MAA 
1 Ya SAH AN LN 
ae aja - Pi Pa 


Tafsir Ibnu Kasir 193 


Kitab (Al-Our'an) ini tidak ada keraguan padanyaj, petunjuk ba-gi 
mereka yang bertakwa. 


Ibnu Juraiy mengatakan, Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa mak-na 
ialikal kitabu adalah "kitab ini", yakni Al-Our'an ini. Hal yang sa-ma 
dikatakan pula oleh Mujahid, Ikrimah, Said ibnu Jabir, As-Saddi, 
Mugatil ibnu Hayyan, Zaid ibnu Aslam, dan Ibnu Juraijy. Mereka 
me-ngatakan bahwa memang demikianlah maknanya, yakni zalika (itu) 
bermakna haza (ini). Orang-orang Arab biasa menyilihgantikan 
isim-isim  isyarah (kata petunjuk), mereka menggunakan 
masing-masing darinya di tempat yang lain, hal ini sudah dikenal di 
dalam pembica-raan (percakapan) mereka. Hal yang sama diriwayatkan 
pula oleh Imam Bukhari, dari Ma'mar ibnul Musanna, dari Abu 
Ubaidah. 

Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa isyarat tersebut ditunjukkan 
kepada alif lam mim, sebagaimana yang terdapat di dalam firman-Nya 
yang lain: 


yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan di antara itu. (Al-Bagarah: 


68) 
3 2 1 
Bea Pen 5 F 373 4 
Oka KE 


Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kalian. 
(Al-Mumtahanah: 10) 


(Zat) yang demikian itulah Allah. (Yunus: 3) 


Masih banyak lagi contoh isyarat memakai lafaz zalika dengan pe-ngertian 
seperti yang telah disebutkan. 

Sebagian kalangan ahli tafsir berpegang kepada apa yang diriwa-yatkan 
oleh Al-Ourtubi dan lain-lainnya, bahwa isyarat tersebut ditu- 


194 Juz 1 — Al-Bagarah 


jukan kepada Al-Our'an yang telah dijanjikan kepada Rasulullah Saw. 
akan diturunkan kepadanya, atau isyarat dituj'ukan kepada kitab Taurat 
atau Injil atau hal yang semisal, semuanya ada sepuluh penda-pat. Akan 
tetapi, pendapat ini dinilai lemah oleh kebanyakan ulama. 

Yang dimaksud dengan "Al-Kitab" di dalam ayat ini adalah 
Al-Our'an. Orang yang mengatakan bahwa makna yang dimaksud 
de-ngan lafaz zalikal kitabu adalah isyarat kepada kitab Taurat dan 
Injil, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan lain-lainnya, jauh 
se-kali menyimpang dari kebenaran, tenggelam ke dalam perselisihan 
dan memaksakan pendapat, padahal dia sendiri tidak mempunyai 
pe-ngetahuan tentangnya. 

Ar-raib artinya keraguan. As-Saddi meriwayatkan dari Abu 
Ma-lik, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas dan dari Murrah Al-Hamdani, 
dari Ibnu Mas'ud dan dari sejy'umlah orang-orang dari kalangan saha-bat 
Rasulullah Saw., bahwa makna Ia raiba fihi ralah "tidak ada keraguan 
di dalamnya". Hal yang sama dikatakan pula oleh Abud Darda, Ibnu 
Abbas, Mujahid, Sa'id ibnu Jabir, Abu Malik, Nafi' maula Ibnu Umar, 
Ata, Abul Aliyah, Ar-Rabi' ibnu Anas, Mugatil ibnu Hayyan, As-Saddi, 
Oatadah, dan Ismail ibnu Khalid. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, "Aku tidak pemah mengetahui ada 
perselisihan pendapat mengenai maknanya." Akan tetapi, adakalanya 
lafaz ar-raib dipakai untuk pengertian "tuduhan", seperti makna yang 
ada pada perkataan Jamil, seorang penyair: 


Busainah mengatakan, "Hai Jamil, apakah engkau curiga 
kepa-dakuT' Maka kukatakan, "Kita semua, hai Busainah, 
mencuriga-kan." 


Adakalanya dipakai untuk pengertian "kebutuhan", seperti pengertian 
yang terkandung di dalam ucapan seseorang dari mereka, yaitu: 


Tafsir Ibnu Kasir 195 


Kami telah menunaikan semua keperluan dari Tihamah dan 
Khaibar, setelah itu kami himpun pedang-pedang (senjata kami). 


Makna ayat ialah bahwa kitab Al-Our'an ini tidak ada keraguan di 
dalamnya, ia diturunkan dari sisi Allah. Pengertiannya sama dengan 
makna firman Allah Swt. di dalam surat As-Sajdah, yaitu: 


Alif lam mim. Turunnya Al-Our'an yang tidak ada keraguan 
pa-danya, (adalah) dari Tuhan semesta alam. (As-Sajdah: 1-2) 


Sebagian ulama mengatakan bahwa bentuk kalimat ayat ini merupa-kan 
kalimat berita, tetapi makna yang dimaksud adalah kalimat nahi 
ilarangan). yakni: "Janganlah kalian meragukannya!" 

Di antara ulama ahli gira-ah ada yang melakukan wagaf 
(meng-hentikan bacaan) pada lafaz la raiba fihi kemudian melanjutkan 
ba-caanya dari fiihi hudal lil munagin. 

Melakukan wagaf pada firman-Nya, "Ia raiba fihi lebih utama 
karena berdasarkan ayat yang telah kami sebut tadi, karena lafaz hudan 
menjadi sifat Al-Our'an (yakni kitab Al-Our'an ini tidak diseru-kan lagi, 
di dalamnya terkandung petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa). 
Makna ini lebih balig (kuat) daripada fihi hudan (kitab Al-Our'an ini 
tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa). 

Lafaz hudan bila ditinjau dari segi bahasa dapat dianggap marfu' 
karena menjadi na'at (sifat), dapat pula dianggap mansub karena 
menjadi hal (keterangan keadaan). Hidayah ini dikhususkan bagi 
me-reka yang bertakwa, seperti makna yang terkandung di dalam 
firman-Nya: 


196 v1 Al-Bagarah 


Katakanlah, "Al-Our'an itu adalah petunjuk dan penawar bagi 
orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman 
pada telinga mereka ada sumbatan, sedangkan Al-Our'an itu suatu 
kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) orang-orang 
yang dipanggil dari tempat yang jauh. "(Fussilat: 44) 


Dan Kami turunkan dari Al-Our'an suatu yang menjadi penawar 
dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Our'an itu 
tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain 
keru-gian. (Al-Isra: 82) 


Masih banyak ayat lainnya yang menunjukkan makna bahwa hanya 
orang-orang mukminlah yang beroleh manfaat dari Al-Our'an, karena 
diri orang mukmin itu sendiri sudah merupakan petunjuk. Akan tetapi, 
yang beroleh petunjuk itu hanya mereka yang bertakwa, sebagai-mana 
yang disebutkan di dalam firman-Nya: 


Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian 
pelajar-an dari Tuhan kalian dan penyembuh bagi 
penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta 
rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Yunus: 57) 


As-Saddi meriwayatkan dari Malik, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, 
As-Saddi juga meriwayatkannya dari Murrah Al-Hamadani, dari Ibnu 
Mas'ud dan darisejumlah sahabat Rasulullah Saw. mengenai makna 
hudal lil muttagin. Makna yang dimaksud ialah cahaya bagi 
orang-orang yang bertakwa. 

Abu Raug meriwayatkan dari Dahhak, dari Ibnu Abbas mengenai 
hudal lil muttagin. Ia mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang 


Tafsir Ibnu Kasir 197 


mukmin yang menjauhkan diri dari kemusyrikan terhadap Allah, dan 
mereka selalu beramal dengan taat kepada-Nya. 

Muhammad ibnu Ishag meriwayatkan dari Muhammad ibnu Abu 
Muhammad maula Zaid ibnu Sabit, dari Ikrimah atau Said ibnu 
Ju-bair, dari Ibnu Abbas mengenai makna al-muttagin. Ibnu Abbas 
me-ngatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang takut terhadap 
sik-saan Allah dalam meninggalkan hidayah yang mereka ketahui, dan 
mereka mengharapkan rahmat-Nya dalam membenarkan apa yang 
di-datangkan-Nya. 

Sufyan As-Sauri menceritakan dari seorang lelaki, dari Al-Hasan 
Al-Basri mengenai firman-Nya, "lil muttagin." Al-Hasan mengatakan 
bahwa mereka adalah orang-orang yang memelihara diri dari hal-hal 
yang diharamkan oleh Allah dan menunaikan hal-hal yang telah 
difar-dukan-Nya. 

Abu Bakar ibnu Iyasy mengatakan bahwa Al-A'masy pernah 
bertanya kepadanya mengenai makna al-muttagin. Maka dijawabnya, 
'"Tanyakanlah masalah ini kepada Al-Kalbi." Dia menanyakan kepada 
Al-Kalbi, dan Al-Kalbi menjawab bahwa mereka adalah orang-orang 
yang menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian Abu Bakar ibnu Iyasy 
berkata lagi, "Ketika aku merujuk kepada Al-A'masy mengenai apa 
yang dikatakan oleh Al-Kalbi, ternyata Al-Kalbi mempunyai pendapat 
yang sama denganku dan tidak memprotesnya." 

Oatadah mengatakan bahwa muttagin adalah orang-orang yang 
disebut di dalam firman Allah Swt. pada ayat berikutnya: 


(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan 
salat. (Al-Bagarah: 3) 


Sedangkan Ibnu Jarir berpendapat bahwa makna ayat mencakup semua 
yang telah dikatakan oleh pendapat-pendapat di atas. 

Imam Turmuzi dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis 
melalui riwayat Abu Ugail (yaitu Abdullah ibnu Ugail), dari Abdullah 
ibnu Yazid, dari Rabi'ah ibnu Yazid dan Atiyyah ibnu Vais, dari 
Atiyyah As-Saddi yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pemah 
bersabda: 


198 Juz 1 — Al-Bagarah 


Seorang hamba masih belum mencapai golongan orang-orang 
bertakwa sebelum dia meninggalkan hal-hal yang tidak mengapa 
karena menghindari hal-hal yang mengandung apa-apa (dosa). 


Menurut Imam Turmuzi, hadis ini berpredikat hasan garib. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Abdullah ibnu Imran, dari Ishag ibnu Sulaiman —yakni Ar-Razi—, 
dari Al-Mugirah ibnu Muslim, dari Maimun Abu Hamzah yang 
men-ceritakan bahwa ketika ia sedang duduk di dekat Abu Wal, 
masuk-lah seorang lelaki yang dikenal dengan julukan Abu Arif, salah 
se-orang murid Mu'az. Syagig ibnu Salamah berkata kepadanya, "Hai 
Abu Arif, tidakkah engkau menceritakan kepada kami apa yang telah 
dikatakan oleh Mu'az ibnu Jabal?" Ia menjawab, "Tentu saja, aku 
pemah mendengarnya mengatakan bahwa kelak di hari kiamat umat 
manusia ditahan dalam suatu tempat, kemudian ada suara yang 
me-nyerukan, 'Di manakah orang-orang yang bertakwa?' Lalu mereka 
(orang-orang yang bertakwa) bangkit berdiri di bawah naungan Tu-han 
Yang Maha Pemurah, Allah menampakkan diri kepada mereka dan 
tidak menutup diri-Nya. Aku bertanya, 'Siapakah orang-orang yang 
bertakwa itu? Mu'az menjawab, 'Mereka adalah kaum yang 
menghindarkan diri dari kemusyrikan dan penyembahan berhala, dan 
mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Swt. semata,' lalu 
mereka masuk ke dalam surga." 

Al-huda menunjukkan makna hal yang mantap di dalam kalbu 
berupa iman. Tiada yang mampu menciptakannya di dalam kalbu 
hamba-hamba Allah selan Allah Swt. sendiri, sebagaimana yang 
di-nyatakan di dalam firman-Nya: 


Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada 
orang yang kamu kasihi. (Al-Oasas: 56) 


Tafsir Ibnu Kasir 199 


Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. 
(Al-Bagarah: 272) 


Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang 
akan memberi petunjuk. (Al-A'raf: 186) 


Barang siapa diber ipetujuk oleh Allah. maka dialah yang mendapat 
petunjuk dan barang siapa yang disesatkan-Nya, ma-ka kamu tidak 
akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberinya 
petunjuk kepadanya. (Al-Kahtfi: 17) 


Masih banyak ayat lainnya yang menunjukkan makna yang sama. Lafaz 
Al-huda adakalanya dimaksudkan sebagai keterangan dan penjelasan 
mengenai perkara yang hak, penunjukan dan bimbingan kepa-danya, 
sebagaimana makna yang terkandung di dalam firman-Nya: 


Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan 


N KOSLEKIN 


Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan 
bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. (Ar-Ra'd: 
1) 


200 Juz 1 — Al-Bagarah 


Dan adapun kaum Samud, maka mereka Kami beri petunjuk, tetapi 
mereka lebih menyukai buta (kesesatan) dari petunjuk itu. 
(Fussilat: 17) 


Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. (Al-Balad: 
10) 


Sebagian orang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan an-naj-dain 
ialah jalan kebaikan dan jalan keburukan, penafsiran ini lebih kuat 
daripada yang lainnya. 

At-tagwa makna asalnya ialah mencegah diri dari hal-hal yang 
ti-dak disukai, mengingat bentuk asalnya adalah gawa yang berasal dari 
al-wigayah (pencegahan). An-Nabigah (salah seorang penyair Jahiliah 
terkenal) mengatakan: 


Penutup kepalanya terjatuh, padahal dia tidak bermaksud 
men-jatuhkannya, maka dia memungutnya seraya menutupi 
wajahnya ——menghindar dari pandangan kami— dengan 
tangannya. 


Penyair lain mengatakan: 


Dia menanggalkan penutup kepala yang melindunginya dari 
se-ngatan sinar matahari, kemudian ia menghindarkan (wajahnya 
dari sinar matahari) dengan dua persendiannya yang tercantik, 
yaitu telapak tangan dan lengannya. 


Menurut suatu riwayat, Umar ibnul Khattab r.a. pernah bertanya 
ke-pada Ubay ibnu Ka'b tentang makna takwa, maka Ubay ibnu Ka'b 


Tafsir Ibnu Kasir 201 


balik bertanya, "Pernahkah engkau menempuh jalan yang beronak 
duri?" Umar menjawab, "Ya, pemah." Ubay ibnu Ka'b bertanya lagi, 
"Kemudian apa yang kamu lakukan?" Umar menjawab, "Aku 
berta-han dan berusaha sekuat tenaga untuk melampauinya." Ubay 
ibnu Ka'b berkata, "Itulah yang namanya takwa." Pengertian ini 
disimpul-kan oleh Ibnul Mu'taz melalui bait-bait syainya, yaitu: 


Lepaskanlah semua dosa, baik yang kecil maupun yang besar, 
itulah namanya takwa. Berlakulah seperti orang yang berjalan di 
aias jalan yang beronak duri, selalu waspada menghindari 
duri-duri yang dilihamya. Dan jangan sekali-kali kamu 
meremehkan sesesuatu yang kecil (dosa kecil). sesungguhnya 
bukit itu terdiri atas batu-batu kerikil yang kecil-kecil. 


Abu Darda di suatu hari pernah mengucapkan syair-syair berikut: 


Manusia selalu mengharapkan agar semua yang didambakannya 
dapat tercapai, tetapi Allah menolak kecuali apa yang Dia 
ke-hendaki. Seseorang mengatakan, "Keuntunganku dan hartaku" 
padahal takwa kepada Allah merupakan keuntungan yang paling 
utama. 


Di dalam kitab Sunan Ibnu Majah disebutkan dari Abu Umamah r.a. 
yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


202 Juz 1 — At-Bagarah 





“1 ObA 
AN CS na CE lg 


Tiada keuntungan yang paling baik bagi seseorang sesudah tak- 
wa kepada Allah selain dari istri yang saleh, jika dia meman- 
dangnya, membuat dia bahagia, dan jika dia memerintahnya, ia 
taat, jika melakukan giliran terhadapnya, maka ia berbakti: dan 
Jika dia tidak ada di tempat, meninggalkannya, maka ia memeli- 
hara diri dan harta suaminya. 


Al-Bagarah, ayat 3 


» Pari 
AN, Ca AA 
0.2. .. 
: » Yon yA 
aa aa 


(yaitu) orang-orang yang beriman kepada yang gaib. 


Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Al-Ala ibnu Musayyab ibnu 
Rafi, dari Abu Ishag, dari Abu Ahwas, dari Abdullah (Ibnu Mas'ud) 
yang pernah mengatakan bahwa iman ialah percaya. 

Ali Ibnu Abu Talhah dan lain-lainnya meriwayatkan dari Ibnu 
Abbas r.a. yang mengatakan bahwa orang-orang yang beriman ialah 
orang-orang yang percaya (membenarkan). 

Ma'mar mengatakan dari Az-Zuhri bahwa iman ialah amal. 

Abu Ja'far Ar-Razi mengatakan dari Ar-Rabi' ibnu Anas, bahwa 
orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang takut (kepada 
Allah Swt.) 

Ibnu Jarir mengatakan, “Yang lebih utama bila mereka meng- 
gambarkan keimanan terhadap masalah yang gaib secara ucapan, ke- 
yakinan, dan perbuatan, dan adakalanya takut kepada Allah termasuk 
ke dalam pengertian iman yang intinya jalah membenarkan ucapan 
dengan perbuatan. Iman adalah suatu istilah yang mencakup penger- 
tian iman kepada Allah, kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya. Dan 
pembenaran pengakuan dibuktikan dengan perbuatan” 

Menurut pendapat kami, iman secara makna lugawi (bahasa) ber- 
arti percaya secara tulus. Akan tetapi, adakalanya di dalam Al-Our'an 
digunakan untuk pengertian tersebut, sebagaimana yang terdapat di 
dalam firman-Nya: 


Tafsir Ibnu Kasir 203 


2 2 “2 
(ui), ena A33 ai Cr) 
Ia beriman kepada Allah dan mempercayai orang-orang muk- 
min. (At-Taubah: 61) 


- 


Demikian pula yang dikatakan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf ke- 
pada ayah mereka, yang hal ini disitir oleh firman-Nya: 


Dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada dasi Can 
kami adalah orang-orang yang benar. (Yusuf: 17) 


Demikian pula maknanya bila dibarengi amal perbuatan, sebagaimana 
yang terdapat di dalam firman-Nya: 


(Anye), NA ea en 


kecuali orang-orang yang percaya dan mengerjakan amal saleh. 
(At-Tin: 6) 


Jika digunakan secara mutlak, maka iman yang dikehendaki oleh 
syara” jalah yang mencakup tiga unsur, yaitu keyakinan, ucapan, dan 
perbuatan. Demikian menurut sebagian besar imam. Bahkan menurut 
riwayat Imam Syafii, Imam Ahmad ibnu Hambal, dan Abu Ubaidah 
serta ulama lainnya, ijma' dengan pengertian seperti berikut: Iman 
adalah ucapan dan perbuatan serta dapat bertambah dan berkurang. 
Banyak hadis dan aSar yang menerangkan pengertian ini, yang secara 
tersendiri telah dikemukakan di dalam permulaan Syarah Bukhari. 

Di antara mereka ada yang menafsirkannya dengan makna “takut 
kepada Allah”, sebagaimana makna yang terkandung di dalam fir- 
man-Nvya: 


Pat 
LO in 
ban KN), e AL ane pal 


204 Juz 1 — AkBagarah 


(yaitu) orang-orang yang takut akan (azab) Tuhan mereka, se- 
dangkan mereka tidak melihat-Nya. (Al-Anbiya: 49) 


lerI. Seb MA LARA NOS 


(Yaitu) orang yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, 
sedangkan Dia tidak kelihatan (olehnya) dan dia datang dengan 
hati yang bertobat. (Gat: 33) 


Al-khasyyah atau takut kepada Allah merupakan kesimpulan dari 
iman dan ilmu, sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman-Nya: 


8 
: 3 “.. 2 
crab, GA ooler Ina l ul 


Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara 
hamba-hamba-Nya hanyalah ulama. (Fatir: 28) 


Sebagian ulama mengatakan bahwa mereka beriman kepada yang 
gaib (tidak kelihatan) sebagaimana mereka beriman kepada yang ke- 
lihatan, dan keadaan mereka tidaklah seperti yang disebut di dalam 
firman Allah Swt. mengenai perihal orang-orang munafik, yaitu: 


Berek Fang Peta Apalah 
Legal MIRAS PENA 4) 


Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mere- 
ka mengatakan, “Kami telah beriman.” Dan bila mereka kembali 
kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, “Sesungguhnya 
kami sependirian dengan kalian, kami hanya berolok-olok.” (Al- 
Bagarah: 14) 


P, Ie & KN AS PAKA Nat AA 
A3 KAA, AI KG aa SEGI 


7 


Tafsir Ibnu Kasir 205 


@ Yg Hap ) (P3 
Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, 
“Kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul 
Allah.” Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar- 
benar Rasul-Nya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya 
orang-orang munafik itu benar-benar yang pendusta. (Al- 
Munafigun: 1) 


AI aa NI AA Ta 
PANGAN 


Berdasarkan pengertian ini berarti lafaz bil gaibi berkedudukan se- 
bagai hal (keterangan keadaan), yaitu sekalipun keadaan mereka tidak 
kelihatan oleh orang banyak (yakni sendirian). 

Mengenai yang dimaksud dengan al-gaib dalam ayat ini, ungkap- 
an ulama Salaf mengenainya berbeda-beda, tetapi semuanya benar, 
mengingat bila disimpulkan dari semuanya, maka yang tersimpul ada- 
lah raakna yang damaksud. 

Alm Ja far Ar-Rari meriwayatkan dari Ar-Rabi ibnu Anas, dari 
Alas Alevaka selaabungan dengan firman-Nya: 


PEEEN Sg GA dan Gal 


Orarg-orang yang beriman kepada yang gaib. (Al-Bagarah: 3) 


Menurut Abul Aliyah, makna yang dimaksud ialah “mereka beriman 
kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, 
hari kemudian, surga dan neraka-Nya, bersua dengan-Nya, juga ber- 
iman kepada kehidupan sesudah mati dan hari berbangkit”. Semua itu 
merupakan hal yang gaib (tidak kelihatan). Hal yang sama dikatakan 
pula oleh Oatadah ibnu Di'amah. | 

As-Saddi meriwayatkan dari Abu Malik dan dari Abu Saleh, ke- 
duanya menerimanya dari Ibnu Abbas. As-Saddi juga meriwayatkan- 
nya dari Murrah Al-Hamadani, dari Ibnu Mas'ud, dan dari sejumlah 
sahabat Nabi Saw., bahwa garib ialah hal-hal yang tidak kelihatan 
oleh hamba-hamba Allah, seperti masalah surga, neraka, dan semua 
hal yang disebutkan di dalam Al-Our'an. 

Muhammad ibnu Ishag meriwayatkan dari Muhammad bi Abu 
Muhammad, dari Ikrimah atau dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu 


206 Juz 1 — Al-Bagarah 


Abbas, bahwa makna gaib ialah hal-hal yang didatangkan oleh Allah. 

Sufyan As-Sauri meriwayatkan dari Asim, dari Zurr yang menga- 
takan bahwa al-Gaib artinya Al-Our'an. 

Ata ibnu Abu Rabah mengatakan bahwa orang yang beriman ke- 
pada Allah berarti beriman kepada yang gaib (tidak kelihatan). 

Ismail ibnu Abu Khalid mengatakan bahwa mereka yang beriman 
kepada yang gaib ialah mereka yang beriman sesudah masa Islam 
(masa Nabi dan para sahabat). 

Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa orang-orang yang beriman 
kepada yang gaib ialah yang beriman kepada takdir. 

Semua saling berdekatan dalam hal pengertian, mengingat pada 
garis besarnya semua itu kembali kepada makna gaib yang harus di- 
imani. 

Sa'id ibnu Mansur mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari Imarah ibnu Umair, dari Ab- 
dur Rahman ibnu Yazid yang mengatakan, “Ketika kami berada di 
hadapan sahabat Abdullah, ibnu Mas'ud duduk bersamanya. Lalu ka- 
mi menceritakan perihal sahabat-sahabat Nabi Saw. dan semua amal 
perbuatan mereka yang mendahului kami. Maka Abdullah ibnu 
Mas'ud berkata, “Sesungguhnya perkara Muhammad Saw. adalah je- 
las bagi orang yang melihatnya. Demi Tuhan yang tidak ada Tuhan 

selain Dia, tidak ada seorang pun yang memiliki iman lebih afdal da- 
ripada iman tanpa melihat ,” kemudian dia membacakan firman-Nya: 


Pe 3 Ta 2. Ma Yan | 
(- SN GE LA Aa GA GAN ai) 
"3 “| .n 2 
(o- NI nip, -U 1 Pa LA Sah 


Alif lam mim. Kitab (ALOur an) ini tidak ada keraguan padanya, 
petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (yaitu) mereka yang ber- 
iman kepada yang gaib —sampai dengan firman-Nya— orang- 
orang yang beruntung. (Al-Bagarah: 1-5) 


Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, Ibnu Mur- 
dawaih, dan Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak-nya melalui 
berbagai jalur dari Al-A'masy dengan lafaz yang sama. Imam Hakim 


Tafsir Ibnu Kasir 207 


mengatakan, asar ini berpredikat sahih dengan syarat Syaikhain, se- 
dangkan keduanya (Imam Bukhari dan Imam Muslim) tidak mengete- 
ngahkannya. 

Hadis semisal diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dia menyebutkan 
bahwa telah menceritakan kepada kami Abul Mugirah, telah menceri- 
takan kepadaku Al-Auza'i, telah menceritakan kepadaku Asad ibnu 
Abdur Rahman, dari Khalid ibnu Duraik, dari Ibnu Muhairiz yang 
mengatakan bahwa ia pernah berkata kepada Abu Jum'ah, “Cerita- 
kanlah kepada kami sebuah hadis yang engkau dengar dari Rasulullah 
Saw.” Abu Jum'ah menjawab, “Ya, aku akan menceritakan kepadamu 
suatu hadis yang baik,” seni 

Pa 


AAA asA GEA Pena Re 
TAN NE LA 13 238 


Ba na 
. & ” c 5 

5 BPPN PAP : dg AAA Lag 

| . » £” 

KET, 

Kami makan siang bersama Rasulullah Saw. Di antara kami ter- 

dapat Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ia bertanya, “Wahai Rasulul- 

lah, apakah ada seseorang yang lebih baik daripada kami? Kami 

masuk Islam di tanganmu dan kami berjihad bersamamu.” Rasu- 

lullah Saw. menjawab, “Ya, suatu kaum dari kalangan orang- 

orang sesudah kalian, mereka beriman kepadaku, padahal mere- 
ka tidak melihatku.” 


Menurut jalur yang lain, diketengahkan oleh Abu Bakar ibnu Murda- 
waih di dalam kitab Tafsir-nya, yaitu: Telah menceritakan kepada ka- 
mi Abdullah ibnu Jafar, telah menceritakan kepada kami Ismail, dari 
Abdullah ibnu Mas'ud, telah menceritakan kepada kami Abdullah ib- 
nu Saleh, telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah ibnu Saleh, da- 
7 Saleh ibnu Jubair yang menceritakan bahwa datang kepada kami 
Abu Jum ah Al-Ansari —seorang sahabat Rasulullah Saw.— di Bai- 
tul Magdis untuk melakukan salat. Ketika itu bersama kami terdapat 
Raja ibnu Haywah r.a. Setelah dia selesai salat, kami keluar mengan- 
tarkannya. Tetapi ketika dia hendak pergi, dia berkata, “Sesungguh- 


208 Juz 1 — A-Bagarah 





nya kalian berhak mendapat balasan dan hak, aku akan menceritakan 
sebuah hadis kepada kalian yang aku dengar langsung dari Rasulullah 
Saw.” Kami menjawab, “Ceritakanlah, semoga Allah merahmatimu.” 
Abu Jum'ah bercerita: 


Bee ga Kara etika FA Ka Kiba 
ae 2503: Anna N aa 
AMAN PAN . MN £ ana ALE 


- 


5? naa SAN AI Kasta aa 
DA ea dn SAB A AP date 2 aga 
aa CI IA last 


Ketika kami bersama Rasulullah Saw., di antara kami terdapat 
Mw'az ibnu Jabal yang merupakan orang kesepuluh dari kami 
semua yang berjumlah sepuluh orang. Kemudian kami bertanya, 
“Wahai Rasulullah, apakah ada suatu kaum yang beroleh pahala 
lebih besar daripada kami? Kami beriman kepada Allah dan 
mengikutimu.” Nabi Saw. menjawab, “Tiada yang menghalangi 
kalian dari hal tersebut, karena Rasulullah berada di antara ka- 
lian menyampaikan wahyu yang turun dari langit kepada kalian, 
bahkan kaum sesudah kalian. Datang kepada mereka kitab (Al- 
Our'an) yang telah terhimpun di antara kedua sampulnya, lalu 
mereka beriman kepadanya dan mengamalkan apa yang dikan- 
dungnya, mereka lebih besar pahalanya daripada kalian.” Ucap- 
an ini diulanginya sebanyak dua kali. 


Kemudian Abu Bakar ibnu Murdawaih meriwayatkannya pula mela- 
lui hadis Damrah ibnu Rabi'ah, dari Marzug ibnu Nafi, dari Saleh ib- 
nu Jubair, dari Abu Jum'ah hal yang semisal dengan hadis ini. 

Hadis ini mengandung dalil yang menunjukkan amal yang berda- 
sarkan rasa cinta, di mana para ahli hadis berselisih pendapat ten- 
tangnya, sebagaimana yang telah ditetapkan pada permulaan Syarah 
Bukhari, karena Nabi Saw. ternyata memuji mereka yang datang se- 


Tafsir Ibnu Kasir 209 


sudahnya, mengingat mereka beriman tanpa melihat. Beliau Saw. me- 
nyebutkan bahwa mereka memiliki pahala yang lebih besar bila ditin- 
jau dari segi itu saja tetapi tidak mutlak. 

Hal yang sama disebutkan pula di dalam hadis lain yang diriwa- 
yatkan oleh Al-Hasan ibnu Arafah Al-Abdi, telah menceritakan kepa- 
da kami Ismail ibnu Iyasy Al-Himsi, dari Al-Mugirah ibnu Oais At- 
Tamimi, dari Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya yang 
menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


IG dE KINI» Ernie Zea i 
KANAN PALA AG «Rs Kera C2 
Gn NG 6 PARE pe 2 IS 3 DRA 
15 NAN NE IE SA S5 
SAE IK an 2 jan LE 5 sea 


“Marxhiuk apakah yang paling kalian kagumi imannya?” Mereka 
(para sahabat) menjawab, “Para malaikat.” Nabi Saw. bersabda, 
“Mana mungkin mereka tidak beriman, sedangkan mereka ber- 
ada di dekat Tuhannya?” Mereka berkata, “Para nabi.” Rasulul- 
lah Saw. bersabda, “Mana mungkin mereka tidak beriman, se- 
dangkan wahyu diturunkan kepada mereka?” Mereka berkata, 
“Kalau begitu kami.” Nabi Saw. bersabda, “Mana mungkin kali- 
an tidak beriman, sedangkan aku berada di antara kalian?” Ma- 
ka Rasulullah Saw. bersabda, “Ingatlah, sesungguhnya makhluk 
yang paling kukagumi keimanannya ialah suatu kaum yang da- 
tang sesudah kalian, mereka menjumpai lembaran-lembaran 
yang di dalamnya tertuliskan Al-Kitab (Al-Our'an), lalu mereka 
beriman kepada semua yang terkandung di dalamnya.” 


Abu Hatim Ar-Razi mengatakan bahwa hadis Al-Mugirah ibnu Oais 
Al-Basri berpredikat munkar. 


210 Juz 1 — Al-Bagarah 


Menurut pendapat kami diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la di da- 
lam kitab Musnad-nya dan Ibnu Murdawaih di dalam kitab Tafsir-nya 
scrta Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak-nya melalui hadis Mu- 
hammad ibnu Humaid —hanya di sini ada kedaifan— dari Zaid ibnu 
Aslam, dari ayahnya, dari Umar r.a., dari Nabi Saw. hadis yang semi- 
sal atau semakna dengannya. Imam Hakim mengatakan bahwa hadis 
ini sahih sanadnya, tetapi keduanya (Bukhari dan Muslim) tidak me- 
ngetengahkannya. Hadis yang semisal telah diriwayatkan melalui 
Anas ibnu Malik secara marfu'. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
ayahku, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad 
Al-Musnadi, telah menceritakan kepada kami Ishag ibnu Idris, telah 
menceritakan kepadaku Ibrahim ibnu Ja far ibnu Mahmud ibnu Sala- 
mah Al-Ansari, telah menceritakan kepadaku Ja'far ibnu Mahmud, 
dari kakeknya —Badilah binti Aslam— yang menceritakan, “Aku sa- 
lat Lohor atau Asar di masjid Bani Harisah, ketika itu kami mengha- 
dap ke arah masjid Eliya (Yerussalem). Ketika kami baru salat dua 
rakaat, tiba-tiba datang seseorang yang menyampaikan berita kepada 
kami bahwa Rasulullah Saw. telah menghadap ke arah Baitul Haram. 
Maka berubahlah posisi kami, kaum wanita menjadi berada di depan 
kaum laki-laki, sedangkan kaum laki-laki berada di belakang kaum 
wanita, kemudian kami melanjutkan salat dua rakaat yang tersisa da- 
lam keadaan menghadap ke arah Baitul Haram (kiblat).” 

Ibrahim mengatakan bahwa ia mendapat berita dari kaum laki- 
laki dari kalangan Bani HariSsah bahwa ketika sampai berita tersebut 
kepada Rasulullah Saw., beliau bersabda: 


LI — Asa 3, 


Mereka adalah kaum yang ban kepada yang gaib. 
Hadis ini berpredikat garib bila ditinjau dari segi ini. 


LA s2 Mana (3 an 
ia BAR na 53 


Tafsir ibnu Kasir 211 





dan mereka mendirikan salat serta menafkahkan sebagian rezeki 
yang Kami anugerahkan kepada mereka. (Al-Bagarah: 3) 


Ibnu Abbas mengatakan, makna “mereka mendirikan salat” ialah 
“mereka mendirikan fardu-fardu salat (yakni rukun-rukunnya)”. 

Dahhak mengatakan dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan 
mendirikan salat ialah menyempurnakan rukuk, sujud, bacaan Al- 
Our'an, khusyuk, dan menghadap sepenuh jiwa dan raganya dalam 
salat. 

Oatadah mengatakan bahwa mendirikan salat artinya memelihara 
waktu-waktunya, wudu, rukuk, dan sujud. 

Mugatil ibnu Hayyan mengatakan bahwa mendirikan salat arti- 
nya memelihara waktu-waktunya, menyempurnakan wudu, sujud, ba- 
caan Al-Our'an, bacaan tasyahud, dan salawat buat Nabi Saw. di da- 
lam salat. 

Al ibnu Abu Talhah dan lain-lainnya meriwayatkan dari Ibnu 
Abbas. batrwa makna yang dimaksud dengan “menafkahkan sebagian 
searki vang Kamu anugerahkan kepada mereka” ialah “mereka tunai- 
ka zaka harta benda dengan benar . 

As-SaJSi mengatakan dari Abu Malik, dari Abu Saleh, dari Ibnu 
ASSas. uga dan Murrah (Al-Hamadani), dari Ibnu Mas'ud r.a., dari 
serumah sahabat Rasulullah Saw., bahwa makna “menafkahkan seba- 
gian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka” ialah “nafkah 
seorang lelaki kepada keluarganya”. Hal ini dipahami sebelum ditu- 
runkannya ayat mengenai zakat. 

Juwaibir mengatakan dari Dahhak, “Pada mulanya nafkah meru- 
pakan kurban yang mereka jadikan sebagai amal fagarrub (mendekat- 
kan diri) kepada Allah Swt. sesuai dengan kemampuan ekonomi ma- 
sing-masing, yakni kaya dan miskin, hingga turunlah ayat-ayat yang 
memfardukan zakat. Ayat-ayat tersebut berjumlah tujuh ayat dalam 
surat Bara-ah (At-Taubah), di dalamnya disebut masalah zakat. Ayat- 
ayat tersebut berkedudukan me-nasikh secara pasti terhadap penger- 
tian lain.” 

Oatadah mengatakan bahwa “menafkahkan sebagian rezeki yang 
Kami anugerahkan kepada mereka” artinya nafkahkanlah sebagian 
dari apa yang telah Allah berikan kepada kalian, karena harta benda 


212 Juz 1 — Al-Bagarah 


itu merupakan titipan dan pinjaman di tanganmu, hai manusia: dalam 
waktu yang dekat kamu pasti meninggalkannya. 

Ibnu Jarir memilih pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini 
bermakna umum, mencakup zakat dan nafkah. Dia mengatakan bah- 
wa takwil yang paling utama dan paling berhak dikemukakan sesuai 
dengan sifat dari kaum yang dimaksud jalah “hendaklah mereka me- 
nunaikan semua kewajiban yang berada pada harta benda mereka, 
baik berupa zakat ataupun memberi nafkah orang-orang yang harus ia 
jamin dari kalangan keluarga, anak-anak, dan lain-lainnya dari ka- 
langan orang-orang yang wajib ia nafkahi karena hubungan kekera- 
batan atau pemilikan atau faktor lainnya”. Karena Allah Swt. menyi- 
fati dan memuji mereka dengan sebutan tersebut, setiap nafkah dan 
zakat adalah perbuatan yang terpuji dan para pelakunya mendapat pu- 
jian. 

Menurut kami, Allah Swt. sering kali menggandengkan antara sa- 
lat dengan memberi nafkah, karena salat adalah hak Allah dan seba- 
gai penyembahan kepada-Nya. Di dalam salat terkandung makna me- 
nauhidkan (mengesakan) Allah, memuji, mengagungkan, menyan- 
jung-Nya, dan berdoa serta bertawakal kepada-Nya. Sedangkan di da- 
lam infak (membelanjakan harta) terkandung pengertian perbuatan 
kebajikan kepada sesama makhluk, yaitu dengan mengulurkan bantu- 
an kepada mereka. Orang-orang yang harus diprioritaskan dalam ma- 
salah nafkah ini adalah kaum kerabat dan keluarga serta budak-budak 
yang dimiliki, setelah itu barulah orang lain. 

Setiap nafkah wajib dan zakat fardu termasuk ke dalam penger- 
tian firman Allah Swt.: 


« 


Boa SIP ALA 
Oa Ogan Sylag 


Dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerah- 
kan kepada mereka. (Al-Bagarah: 3) 


Karena itu, di dalam kitab Sahihain telah disebutkan sebuah hadis 
melalui Ibnu Umar r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. 
pernah bersabda: 


Tafsir Ibnu Kasir 213 





“ APA Aya ke Ao, 2, Ae 
152 Ea 3 3 ra NO S3133 83 Mak LAIN P3 
PAPAN AN ap aja ar 


nd 3 


Islam dibangun di atas lima perkara, yaitu kesaksian bahwa ti- 
dak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utus- 
an Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa bulan Ra- 
madan, dan berhaji ke Baitullah. 


Hadis-hadis yang menerangkan hal ini cukup banyak. 
Makna asal lafaz “salat” menurut istilah bahasa ialah doa, seba- 
gaimana yang dikatakan oleh Al-A'sya dalam salah satu syairnya: 


"5 AN AN Jok d 
an ana satin 


Si wanita itu mempunyai penjaga yang selamanya tidak pernah 
meninggalkan rumahnya, dan jika dia menyembelih kurban, ma- 
ka si penjaga itu berdoa untuknya dengan suara yang kurang di- 
pahami. 


Al-A'sya pernah mengatakan pula: 
ap tt eat Ka So pp 


pe 3 Lg IA ba » 3 AIA ATP g 


Angin menerpanya, sedangkan dia berada di dalam kemahnya, 
ksim ia berdoa di dalam kemahnya dan pergi. 


Kedaa bart tersebut diketengahkan oleh Ibnu Jarir sebagai syahid 
Sexu' yang menunjukkan makna tersebut (berdoa), dan Al-A'sya 
mengatakan pula dalam syairnya yang lain, yaitu: 


nat cn3 Pa Oa “4 Ola 
“8 MAA: Sneak ae YNA MTA P5 


214 Juz 1 — A-Bagarah 





£KA0I AR 1g age 1 LAS RA HP 
Gaara Al SAE» HN ASN DE 


Anak perempuanku mengatakan di saat waktu keberangkatannya 
telah dekat, “Wahai Tuhanku, Jauhkanlah segala musibah dan 
penyakit dari ayahku.” (Ayahnya menjawab), “Semoga engkau 
mendapatkan pula hal yang semisal dengan apa yang kamu doa- 
kan. Maka tidurlah dengan nyenyak, karena sesungguhnya setiap 
orang memerlukan istirahat.” 


Penyair bermaksud “semoga engkau pun memperoleh seperti apa 
yang kamu doakan buatku”. Makna ini sudah jelas. Kemudian lafaz 
“salat” menurut istilah syara' dipakai untuk makna “perbuatan yang 
mengandung rukuk, sujud, pekerjaan-pekerjaan tertentu, dan dilaku- 
kan dalam waktu-waktu yang khusus berikut persyaratan, sifat-sifat- 
nya, serta jenis-jenisnya yang telah terkenal”. 

Menurut Ibnu Jarir, salat dinamakan dengan sebutan demikian 
karena pelakunya berupaya memperoleh pahala Allah melalui amal- 
nya bersamaan dengan permintaan hal-hal yang diperlakukannya ke- 
pada Tuhannya. Menurut pendapat lain, lafaz “salat” berasal dari na- 
ma kedua urat yang digerakkan dalam salat di saat rukuk dan sujud: 
urat ini memanjang dari punggung sampai kepada tulang punggung 
yang paling bawah. Termasuk ke dalam pengertian lafaz ini musalli 
dinamakan pula terhadap juara kedua dalam perlombaan balap kuda, 
tetapi pendapat ini masih perlu dipertimbangkan kebenarannya. 

Menurut pendapat lain, lafaz “salat” berasal dari as-sala yang ar- 
tinya menetapi sesuatu (memasukinya), seperti makna yang terkan- 
dung di dalam firman-Nya: 


5 Ka OP ag, 3 pr 

10 ? dd! " PEN NY 

Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling 
celaka. (Al-Lail: 15) 


Makna yang dimaksud ialah “tiada yang menctapi dan hingga kekal 
di dalamnya kecuali orang yang paling celaka.” 

Menurut pendapat lain ia berasal dari tasliyah, yakni memang- 
gang kayu di atas api dengan maksud untuk meluruskannya, sebagai- 


Tafsir Ibnu Kasir 215 





mana orang yang salat menegakkan kebengkokannya dengan salat- 
nya, seperti makna yang terkandung di dalam firman-Nya: 


PENA TE ALA EA SP KEL PAT 
(roro Ki) 


Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji 
dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah 
lebih besar (keutamaannya daripada ibadah lainnya). (Al- 
'Ankabut: 45) 


Menganggap isytigag (bentuk asal) salat dari doa adalah pendapat 
yang paling sahih, sedangkan pembahasan mengenai zakat akan dike- 
mukakan nanti pada bagian tersendiri. 


Al-Bagarah, ayat 4 


8, Reba 23 . Tt 27 — ah Ta 
12 NY NA Ia SIN IN ena 2) mr 
dan mereka yang beriman kepada kitab (Al-Our'an) yang telah 


diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan se- 
belummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. 


Ibnu Abbas r.a. mengatakan bahwa makna firman-Nya dalam surat 
Al-Bagarah ayat 4 di atas ialah “mereka percaya kepada apa yang 
engkau datangkan dari Allah, juga percaya kepada apa yang telah di- 
merunkan kepada rasul-rasul sebelummu, tanpa membeda-bedakan di 
amtara mereka dan tidak mengingkari apa yang telah didatangkan oleh 
para rasul itu dari Tuhan mereka. Mereka yakin akan adanya ke- 
sadupan di akhirat, yakni percaya kepada adanya hari berbangkit, hari 
Kamal surga, neraka, hisab, dan mizan (timbangan amal perbuatan), 
sesnzrunnya hari kemudian dinamakan hari akhirat karena terjadi 
sesulan Karadupan di dunia”. 

Lima ahli tafsir berbeda pendapat sehubungan dengan mereka 
yang menyandang sifat yang tersebut dalam ayat ini, apakah yang di- 


216 Juz 1 — Al-Bagarah 





maksud dengan mereka adalah orang-orang yang telah disebut dalam 
firman sebelumnya, yaitu: 


Dit SAN TEMAN | 
(rig 


(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan 
salat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan 
kepada mereka. (Al-Bagarah: 3) 


Atau mereka adalah orang-orang lainnya? Menurut Ibnu Jarir, ada ti- 
ga pendapat ulama mengenai masalah ini, yaitu: 

Pertama, mereka yang sifat-sifatnya disebut pada ayat pertama 
—demikian pula mereka yang sifatnya disebutkan dalam ayat yang 
berikutnya— adalah setiap orang mukmin, yaitu orang-orang yang 
beriman dari kalangan orang Arab, orang-orang yang beriman dari 
kalangan ahli kitab, dan selain mereka. Demikianlah pendapat Muja- 
hid, Abul Aliyah, Ar-Rabi' ibnu Anas, dan Oatadah. 

Kedua, keduanya sama, yaitu orang-orang yang beriman dari ka- 
langan ahli kitab. Berdasarkan makna ini, berarti huruf wawu adalah 
huruf 'ataf dari suatu sifat ke sifat yang lain. Sebagaimana pengertian 
yang ada di dalam firman-Nya: 


ee Yegnna G Nor Ar 7 
sa At ' - 
ATA Sebau ACTA JNE, 5 SE 
koe Yi) PA SA GA “EA 
Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Mahatinggi, yang menciptakan, 
dan menyempurnakan (penciptaan-Nya), dan yang menentukan 
kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk, dan yang menum- 


buhkan rumput-rumputan, lalu dijadikan-Nya rumput-rumput itu 
kering kehitam-hitaman. (Al-A'Ta: 1-5) 


Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair: 


2 ap AO A3 ye 03 Oi 
NS, » MABA ANA 


Tafsir Ibnu Kasir 217 





Kepada Raja Al-Oarm, yaitu Ibnul Hammam alias singa pasukan 
dalam perang yang sengit. 


Dalam ungkapannya ini suatu sifat di-'ataf-kan kepada sifat lain, se- 
dangkan mausuf-nya sama. 

Ketiga, mereka yang sifat-sifatnya disebutkan pada ayat pertama 
adalah orang-orang yang beriman dari kalangan bangsa Arab. Se- 
dangkan mereka yang disebut dalam ayat kedua —yaitu firman-Nya, 
“Dan mereka yang beriman kepada kitab (Al-Our'an) yang telah ditu- 
runkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, 
serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat” (Al-Bagarah: 
4y— adalah orang-orang yang beriman dari kalangan ahli kitab. Pen- 
dapat ini dinukil oleh As-Saddi di dalam kitab Tafsir-nya, dari Ibnu 
Abbas, Ibnu Mas'ud, dan sejumlah sahabat Rasulullah Saw. Pendapat 
ini dipiih oleh Ibnu Jarir, lalu ia memperkuat pendapatnya dengan 
berdalilkan firman-Nya: 


Ap LT PI 20 a23 ia 
5 KAA aa HAN 
“31 
bar adae IT) “3 Gaib 21 Jl 


Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman 
kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan 
yang diturunkan kepada mereka, sedangkan mereka berendah di- 
ri kepada Allah. (Ali Imran: 199) 


hingga akhir ayat. Juga berdalil kepada sngat 
” 1» . Ae Le 2 G9 9 
KE Tera ta RA 
“3 Para 

AN RA PENA SANG 

2 Ar HA ad ba eat Pan AA 2 eta 
Up ap9 2 74 LA sa UP» 
( ox-or, aa) "3 (TNI 1g 8 / AT 


218 Juz 1 — A-Bagarah 





Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al-Ki- 
tab sebelum Al-Our'an, mereka beriman (pula) dengan Al-Our- 
'an ilu. Dan apabila dibacakan (Al-Gur'an itu) kepada mereka, 
mereka berkata, “Kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al- 
Our' an itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami, sesungguh- 
nya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenar- 
kan(nya).” Mereka itu diberi pahala dua kali disebabkan kesa- 
baran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan: 
dan sebagian dari apa yang telah Kami rezekikan kepada me- 
reka, mereka nafkahkan. (Al-Gasas: 52-54) 


Juga berdalilkan sebuah hadis yang telah ditetapkan di dalam kitab 
Sahihain melalui hadis Asy-Sya 'bi, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, 
bahwa Rasulullah Saw. pemah bersabda: 


anna 


TA AJB 32 Ia. AS AA pn UN 
te PESAN EN DA 2g ba Jng. 


Pap » 


Ga 3 53 CNG aa a 1g, SA 


Ada tiga macam orang, mereka diberi pahala dua kali, yaitu: Se- 
orang lelaki dari kalangan ahli kitab yang beriman kepada nabi- 
nya, kemudian beriman kepadaku, seorang lelaki yang dimiliki 
(budak) yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya, dan se- 
orang lelaki yang mendidik budak perempuannya dengan pendi- 
dikan yang baik, setelah itu dia memerdekakannya dan mengawi- 
ninya. 


Ibnu Jarir tidak memakai dalil apa pun untuk memperkuat pendapat- 
nya, melainkan hanya makna kesimpulan saja, yaitu “pada permulaan 
surat Al-Bagarah ini Allah telah menyifati perihal orang-orang muk- 
min dan orang-orang kafir, sebagaimana Dia mengklasifikasikan 
orang-orang kafir ke dalam dua golongan, yaitu golongan orang kafir 
dan golongan orang munafik. Dia pun membagi orang-orang mukmin 
menjadi dua golongan, yaitu orang-orang mukmin dari kalangan 
orang-orang Arab dan orang-orang mukmin dari kalangan ahli kitab”. 


Tafsir Ibnu Kasir 219 


Menurut kami, makna lahiriah pendapat Mujahid dalam asar 
yang diriwayatkan oleh As-Sauri, dari seorang lelaki, dari Mujahid, 
dan asar ini diriwayatkan pula bukan hanya oleh satu orang, dari Ibnu 
Abu Nujaih, dari Mujahid yang mengatakan seperti berikut: 

Ada empat buah ayat pada permulaan surat Al-Bagarah yang me- 
nyifati kaum mukmin dan dua ayat yang menyifati kaum kafir, serta 
ada tiga belas ayat yang menyifati kaum munafik. Keempat ayat ter- 
sebut bermakna umum mencakup setiap orang mukmin yang mem- 
punyai sifat tersebut, baik dari kalangan orang-orang Arab maupun 
dari kalangan selain mereka, juga dari kalangan ahli kitab, baik ma- 
nusia ataupun jin. Tiada satu pun dari sifat-sifat tersebut sah bila tan- 
pa yang lainnya, melainkan masing-masing sifat tersebut merupakan 
kelaziman bagi sifat yang lainnya, juga merupakan syarat keberadaan- 
nya. Untuk itu, tidak sah iman kepada yang gaib, mendirikan salat, 
dan menunaikan zakat, melainkan harus disertai dengan iman kepada 
apa yang didatangkan oleh Rasulullah Saw. dari sisi Tuhannya, ber- 
maan krpmia apa yang didatangkan sebelumnya oleh rasul-rasul lain- 
my3 das Tuhan mereka. juga harus meyakini adanya kehidupan di 
iB Urat salah satu darinya tidaklah sah bila tanpa yang lain. 
Aa Sat teiah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk 
bertuar demikian, sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman- 
Nya: 


SEE SA AANG 
Oei). TAAT 


Hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah 
dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada 
Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. (An- 
Nisa: 136) 


Allah Swt. telah berfirman: 


» 29 RENA DIN Tar D3! B3 | a11 A3 


-. 


220 Juz 1 — Ai-Bagarah 


1 la Lg 7. (Ho 215 TA sh 
AG NINA SN 3, 
Lan f — 


Dan janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab, melainkan 
dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim 
di antara mereka, dan katakanlah, “Kami telah beriman kepada 
(kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan 
kepada kalian: Tuhan kami dan Tuhan kalian adalah satu. (Al- 
Ankabut: 46) 


an KAT 5 da LNG NO, 


Hai orang-orang yang telah diberi Al-Kitab berimanlah kalian 
kepada apa yang telah kami turunkan (Al-Our'an) yang mem- 
benarkan kitab yang ada pada kalian (An-Nisa: 47) 


NIA: GOA Mer, L- SAN “Ie SA 


y - 


“1 Pa 
Onsu SEA KIS 


Katakanlah, “Hai ahli kitab, kalian tidak muda beragama 
sedikit pun hingga kalian menegakkan ajaran-ajaran Taurat, 
Injil, dan Al-Our'an yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan 
kalian.” (Al-Maidah: 68) 





Allah Swt. memberitakan keadaan semua orang mukmin, bahwa me- 
reka ai pp: SAPI itu, melalui pprap 


23 (JT 
PAN jar, LA ra, ya ea 
Hg Ke w ea aer ira 
an 0 


Craor 24 2 
Rasul telah beriman kepada Al-Our'an yang diturunkan kepada- 


nya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. 
Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab- 


Tafsir Ibnu Kasir 221 


kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan), “Kami ti- 
dak membeda-bedakan antara seorang pun (dengan yang lain) 
dari rasul-rasul-Nya.” (Al-Bagarah: 285) 


IT KA In 


» ey» NA 
(ora cu, WAH Yo ln papan abi sa KENA 


Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasul-Nya 
dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. (An- 
Nisa: 152) 


Masih banyak lagi ayat lainnya yang intinya memerintahkan kepada 
segenap kaum mukmin untuk beriman kepada Allah, rasul-rasul-Nya, 
dan kitab-kitab-Nya. Akan tetapi, bagi orang-orang yang beriman dari 
kalangan ahli kitab terdapat kekhususan. Demikian itu bila mereka 
beriman kepada kitab yang ada di tangan mereka secara rinci, kemu- 
diam bala mereka masuk Islam, lalu mereka beriman pula secara rinci 
kepada Al-Our' an, maka bagi mereka dua pahala atas hal tersebut. 
Bagi selam ahh kitab. sesungguhnya beriman kepada kitab-kitab ter- 
dala — Hanya secara global saja, sebagaimana yang dijelaskan di 
Ian sebuah hadis sahih, yaitu: 
Bag jsm 3 PP Aa ANN 
Ke BELA Apa IE AK Ri 
»9 , 
KA 333 IN Ta MAAN PAGAR 
Apabila ahli kitab bercerita kepada kalian, janganlah kalian dus- 
takan mereka, jangan pula kalian percaya kepada mereka, me- 
lainkan katakanlah, “Kami beriman kepada apa yang diturunkan 
kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kalian.” 


Akan tetapi, adakalanya iman sebagian besar orang Arab kepada aga- 
ma Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. lebih sempurna, 
lebih umum, dan lebih mencakup daripada iman orang yang masuk 
Islam dari kalangan ahli kitab. Sekalipun kaum ahli kitab yang masuk 
Islam itu beroleh pahala dua kali ditinjau dari segi tersebut, maka 


222 Juz 1 — Al-Bagarah 





orang lain selain mereka akan beroleh pahala yang jauh lebih besar 
daripada dua kali lipat, berkat keimanannya yang dibarengi dengan 
ftasdig (kepercayaan). 


Al-Bagarah, ayat 5 


ba “G? 2 u 
«7? 
: Sea AA KAL MAN OUR 
Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk Tuhannya, dan me- 
rekalah orang-orang yang beruntung. 


Allah Swt. berfirman bahwa yang dimaksud dengan mereka itu ialah 
orang-orang yang mempunyai ciri-ciri khas terdahulu, yaitu iman ke- 
pada yang gaib, mendirikan salat, memberi nafkah dari rezeki yang 
diberikan Allah kepada mereka, iman kepada kitab yang diturunkan 
kepada Rasulullah Saw. dan kitab-kitab yang diturunkan kepada ra- 
sul-rasul sebelumnya, dan yakin kepada kehidupan akhirat, yang hal 
ini menuntut persiapan sebagai bekal guna menghadapinya, yaitu me- 
ngerjakan amal-amal saleh dan meninggalkan hal-hal yang diharam- 
kan. 

"Ala hudan, tetap beroleh cahaya penjelasan dan petunjuk dari 
Allah Swt. 

Waulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang 
beruntung di dunia dan di aklurat. 

Muhammad ibnu Ishag mengatakan dari Muhammad ibnu Abu 
Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, 
bahwa makna “mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tu- 
hannya” ialah tetap beroleh nur dari Tuhan mereka dan tetap istiga- 
mah (berpegang teguh) kepada Al-Our'an yang disampaikan kepada 
mereka. 

Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang berun- 
tung, yakni orang-orang yang memperoleh apa yang mereka minta 
dan selamat dari kejahatan yang mereka menghindar darinya. 

Ibnu Jarir mengatakan bahwa makna firman-Nya, “Ulaika 'ala 
hudam mirrabbihim,” ialah “sesungguhnya mereka tetap memperoleh 


Tafsir Ibnu Kasir 223 


nur (cahaya) dari Tuhannya, pembuktian, istigamah, dan bimbingan 
serta taufik Allah buat mereka”. 

Takwil firman-Nya, “Ulaika humul muflihun,” ialah “merekalah 
orang-orang yang sukses dan memperoleh apa yang mereka damba- 
kan di sisi Allah melalui amal perbuatan mereka dan iman mereka ke- 
pada Allah, kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya, dambaan tersebut 
berupa keberuntungan memperoleh pahala, kekal di surga, dan sela- 
mat dari siksaan yang telah disediakan oleh Allah buat musuh-musuh- 
Nya”. 

Ibnu Jarir meriwayatkan sebuah pendapat dari sebagian kalangan 
ahli tafsir, bahwa isim ka Bapa di dalam firman-Nya: 


AN GA INAP UAN 20K 


Mereka itulah yang tetap sein petunjuk dari Tuhannya, dan 
merekalah orang-orang yang beruntung. (Al-Bagarah: 5) 


Hal itu ditujukan kepada orang-orang beriman dari kalangan ahli ki- 
tab yang ciri-ciri khasnya telah disebutkan melalui firman-Nya: 


(ega). TASIK KAN: 6 


dan mereka yang beriman kepada kitab (Al-Our'an) yang telah 
diturunkan kepadamu. (Al-Bagarah: 4) 


hingga akhir ayat, seperti yang telah disebutkan perselisihan menge- 
nainya. Berdasarkan fakwil ini, berarti diperbolehkan menganggap fir- 
man-Nya, “Wallazina yu-minuna bima unzila ilaika,”” bersifat 
mungati' (terpisah) dari ayat sebelumnya, dan kedudukan i'rab-nya 
mrju karena dianggap sebagai mubtada, sedangkan khabar-nya ada- 
kab firman Allah Swt., “Wa ulaika humul muflihun.” 

Ibau Jarir sendiri memilih pendapat yang mengatakan bahwa 
makna vang dimaksud adalah kembali kepada semua orang yang te- 
lah disebut sebelumnya dari kalangan orang-orang beriman bangsa 
Arab dan orang-orang beriman dari kalangan ahli kitab. Ia memilih 
pendapat iru karena berdasarkan kepada sebuah asar yang diriwayat- 
kan oleh As-Saddi, dari Abu Malik, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, 


224 Juz 1 — AkBagarah 





juga dari Murrah Al-Hamadani, dari Ibnu Mas'ud, dan dari sejumlah 
sahabat Rasulullah Saw. Orang-orang yang beriman kepada yang 
gaib, mereka adalah orang-orang mukmin bangsa Arab. Sedangkan 
mereka yang beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepadamu 
dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu maksudnya ialah 
orang-orang beriman dari kalangan ahli kitab. Kemudian keduanya 
dihimpun dalam satu ayat, yaitu melalui firman-Nya: 


onani Aira ss San GAJI 


Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan 
merekalah orang-orang yang beruntung. (Al-Bagarah: 5) 


Dalam tarjih yang telah kami sebutkan di atas, makna yang dimaksud 
ialah menerangkan ciri-ciri orang-orang mukmin secara umum, dan 
isyarat mengandung makna umum ditujukan kepada mereka semua. 

Telah dinukil sebuah riwayat dari Mujahid, Abul Aliyah, dan Ar- 
Rabi' ibnu Anas, Oatadah dan Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa 
telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada 
kami Yahya ibnu Usman ibnu Saleh Al-Misri, telah menceritakan ke- 
pada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah, 
telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnul Mugirah, dari Abul 
Haisam yang nama aslinya ialah Sulaiman ibnu Abdullah, dari Ab- 
dullah ibnu Amr, dari Nabi Saw. Pernah dikatakan kepada Rasulullah 
Saw., “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tetap membaca Al- 
Our'an, lalu kami berdoa, dan kami tetap membaca Al-Our'an hingga 
hampir saja kami berputus asa.” Maka Nabi Saw. bersabda, “Maukah 
kalian aku beritakan tentang penduduk surga dan penduduk neraka?” 
Mereka menjawab, “Tentu saja kami mau, wahai Rasulullah.” Nabi 
Saw. membacakan firman-Nya: 


4 - Y adan JI», “1 al ? — zr 
SA SAE LINE D.I 
Con id G5 pati 


“Alif lam mim. Kitab (Al-Our'an) ini tidak ada keraguan pada- 
nya: petunjuk bagi mereka yang bertakwa,” sampai dengan fir- 
man-Nya, “Orang-orang yang beruntung.” (Al-Bagarah: 1-5) 


Tafsir Ibnu Kasir 225 





Kemudian Nabi Saw. bersabda, “Mereka adalah penduduk surga.” 
Mereka (para sahabat) berkata, “Sesungguhnya kami berharap semo- 
ga diri kami termasuk dari mereka.” Lalu Nabi Saw. membacakan fir- 


man-Nya: 
Tas, Ia BAL pke 2 2 pra PA AI 
Cv NN ip) 


“Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, 
sampai dengan firman-Nya, “Siksaan yang amat berat.” (Al- 
Bagarah: 6-7) 


Beliau Saw. bersabda, “Mereka adalah penduduk neraka.” Mereka 
(para sahabat) berkata, “Wahai Rasulullah, tentunya kami bukan ter- 
masuk mereka.” Beliau Saw. menjawab, “Ya.” 


,»7 


Al-Bagarah, ayat 6 
A12 Pt Ket Da "1G ne 


« (OOT Pa aile aan pen — 


Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu 
beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak 
juga akan beriman. 


KAN 





Innal lazina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir —yakni orang- 
orang yang menutup perkara yang hak dan menjegalnya— telah di- 
pastikan hal tersebut oleh Allah akan dialami mereka. Yakni sama sa- 
ja, kamu beri mereka peringatan atau tidak kamu beri peringatan, me- 
reka tetap tidak akan mau beriman kepada Al-Our'an yang engkau 
datangkan kepada mereka. Makna ayat ini semisal dengan ayat lain- 
nya, yaitu firman-Nya: 


SI GI He TS GI 
(aa ig), per Dn sk 


226 Juz 1 — Al-Bagarah 





Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka ka- 
limat (azab) Tuhanmu tidaklah mereka akan beriman, meskipun 
datang kepada mereka segala macam keterangan, hingga mereka 
menyaksikan azab yang pedih. (Yunus: 96-97) 


Allah Swt. telah berfirman menceritakan keadaan orang-orang yang 
ingkar dari kalangan ahli kitab: 


(wrp). Ea Ci CEK Ls, Isais ORA 


Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang- 
orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-Kitab (Taurat dan 
Injil), semua ayat (keterangan), mereka tidak akan mengikuti 
kiblatmu. (Al-Bagarah: 145) 


Seakan-akan makna ayat ini mengatakan bahwa sesungguhnya orang 
yang telah dipastikan oleh Allah Swt. beroleh kecelakaan, maka tiada 
jalan selamat baginya, dan barang siapa yang disesatkan oleh-Nya, 
niscaya tiada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Untuk 
itu, hai Muhammad, janganlah dirimu merasa berdukacita dan kecewa 
terhadap sikap mereka, teruskanlah penyampaian risalahmu kepada 
mereka. Barang siapa yang menerima seruanmu, maka baginya paha- 
la yang berlimpah, dan barang siapa yang berpaling, maka janganlah 
kamu berdukacita terhadap mereka, hal tersebut bukan urusanmu. Pe- 
ngertian ini sama dengan apa yang diungkapkan oleh Allah Swt. me- 
lalui firman-Nya dalam ayat yang lain, yaitu: 

“ 


2 (7 Pa 
5 PP C3 Ph 2 - CIA akn : 
Cerrncgpi ) Pa ai x 3 lele 3 
Sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, sedangkan 
Kamilah yang menghisab amalan mereka. (Ar-Ra'd: 40) 


(weoaa ), KE YEN NG SAS 


Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan 
Allah pemelihara segala sesuatu. (Hud: 12) 


Tafsir Ibnu Kasir 227 


Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan de- 
ngan firman-Nya: 
Aa asia 3 1.9 Naa fa 2 8 
YAA, 


KO, AI ay IA ad 
(4132230 


Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu 
beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak 
juga akan beriman. (Al-Bagarah: 6) 


Pada mulanya Rasulullah Saw. sangat menginginkan agar semua 
orang beriman dan mengikuti petunjuknya, lalu Allah Swt. memberi- 
tahukan kepadanya bahwa tidaklah beriman kecuali orang-orang yang 
telah ditakdirkan oleh Allah Swt. sebagai orang yang berbahagia, dan 
tidaklah tersesat kecuali orang-orang yang telah ditakdirkan oleh 
Allah Swt. sebagai orang yang celaka sejak zaman azalinya. 

Muhammad ibnu Ishag mengatakan, telah menceritakan kepada- 
ku Muhammad ibnu Abu Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id ibnu 
Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa makna “sesungguhnya orang-orang 
kafir” ialah kafir terhadap kitab yang diturunkan kepadamu, sekalipun 
mereka mengatakan, “Sesungguhnya kami telah beriman kepada kitab 
yang diturunkan kepada kami sebelummu.” Sedangkan kalimat “sama 
saja, kamu beri mereka peringatan atau tidak kamu beri peringatan, 
mereka tetap tidak beriman” maknanya ialah bahwa mereka telah ka- 
fir terhadap kitab yang ada di tangan mereka yang di dalamnya terda- 
pat sebutan namamu, dan mereka telah ingkar terhadap perjanjian 
vang telah ditetapkan atas diri mereka. Pada kesimpulannya mereka 
kafir terhadap kitab yang diturunkan kepadamu, juga kitab yang ditu- 
runkan kepada rasul selainmu buat mereka sebelum kamu, mana 
mungkin mereka mau mendengar peringatan dan larangan darimu, se- 
Sangkan mereka sendiri telah kafir terhadap kitab mereka sendiri 
yang ci Galamnya terkandung pengetahuan mengenai dirimu. 

AZ Ja far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi' ibnu Anas, dari 
Abul Aliran yang mengatakan bahwa kedua ayat tersebut diturunkan 
berkenaan dengan para pemimpin pasukan golongan yang bersekutu, 
yaitu mereka yang disebut di dalam firman-Nya: 


228 Juz 1 — Al-Bagarah 


Ye MAT sr a39 I NAN 
NN SN NI NS, 
ng PA PT ep ga 
Kagia”: 2 pb 


Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nik- 
mat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lem- 
bah kebinasaan? yaitu neraka Jahannam: mereka masuk ke da- 
lamnya. (Ibrahim: 28-29) 





Makna yang kami sebutkan pertama —yaitu yang diriwayatkan dari 
Ibnu Abbas di dalam riwayat Ali ibnu Talhah— merupakan makna 
yang lebih jelas, kemudian ayat-ayat berikutnya ditafsirkan dengan 
makna yang selaras dengannya. 

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan sebuah hadis dalam bab ini. Un- 
tuk itu dia mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah 
menceritakan kepada Yahya ibnu Usman ibnu Saleh Al-Marri, telah 
menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Abu Luhai'ah, telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnul Mu- 
girah, dari Abul Haisam, dari Abdullah ibnu Amr yang menceritakan 
bahwa pernah dikatakan kepada Rasulullah Saw., “Hai Rasulullah, 
kami tetap membaca sebagian dari Al-Our'an dan berharap kami te- 
tap membaca hingga hampir saja kami merasa jenuh.” Nabi Saw. ber- 
sabda, “Maukah kalian aku ceritakan ....” Kemudian beliau Saw. 
membacakan firman-Nya: 


73 Io AA "TTG Ter Ro 
TI Ad Aya lg ah ANK KR 
C 143 GEN ) 
Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu 


beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak 
Juga beriman. (Al-Bagarah: 6) 


Beliau Saw. bersabda, “Mereka adalah ahli neraka.” Para sahabat ber- 
kata, “Mudah-mudahan kami bukan termasuk mereka, wahai Rasulul- 
lah.” Nabi Saw. bersabda, “Tentu saja tidak.” 

Firman Allah, “La yu-minuna,” berkedudukan sebagai jumlah 
yang mengukuhkan jumlah sebelumnya, yaitu sawa-un 'alaihim a-an 


Tafsir Ibnu Kasir 229 





zartahum am lam tunzirhum. Makna yang dimaksud ialah bahwa me- 
reka dalam dua keadaan tersebut tetap bersikap kafir. Karena itu, hal 
tersebut dikukuhkan dengan firman-Nya, “La yu-minun” (mereka tetap 
tidak mau beriman). 

Akan tetapi, dapat pula dikatakan bahwa lafaz la yu-minuna ber- 
kedudukan sebagai khabar, karena bentuk lengkapnya adalah innal 
lazina kafaru la yu-minuna. Dengan demikian, berarti firman-Nya, 
“Sawa-un 'alaihim a-an zartahum am lam tunzirhum,” merupakan 
jumlah mu' taridah (kalimat sisipan). 


Al-Bagarah, ayat 7 
MEN Ba eny ae 
PAN 


Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan 


penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat 
berat. 


Khatamallahu, menurut As-Saddi maknanya ialah “Allah mengunci 
mati.” 

Menurut Oatadah, ayat ini bermakna “setan telah menguasai me- 
reka, mengingat mereka taat kepada keinginan setan, maka Allah me- 
ngunci mati kalbu dan pendengaran mereka, dan pada penglihatan 
mereka terdapat penutup. Mereka tidak dapat melihat jalan hidayah, 
udak dapat mendengarnya, tidak dapat memahaminya, dan tidak da- 
pat memikirkannya”. 

Ibnu Juraij mengatakan bahwa Mujahid pernah mengatakan sehu- 
burzan dengan makna khatamallahu 'ala gulubihim, bahwa makna 
a:saf'a ialah dosa-dosa telah melekat di hati dan meliputinya dari se- 
mua sisinya hingga menutupinya dengan rapat. Istilah menutup inilah 
yang dingnakan al-lab'u, yakni dilak. 

Menurut Ibnu Juraij sendiri, yang terkunci mati ialah kalbu dan 
pendengarannya. Selanjutnya Ibnu Juraij mengatakan, telah menceri- 
takan kepadaku Abdullah ibnu Kasir, bahwa ia pernah mendengar 


230 Juz 1 — Al-Bagarah 





Mujahid berkata, “Istilah ar-ran (kotoran) lebih ringan daripada isti- 
lah at-tab'u (tertutup rapat), sedangkan at-tab'u lebih ringan daripada 
al-igfal (terkunci), dan al-igfal lebih berat daripada kesemuanya.” 

Al-A'masy mengatakan bahwa Mujahid pernah berisyarat mem- 
peragakan kepadaku dengan tangannya tentang pengertian ini. Dia 
mengatakan, “Mereka berpendapat bahwa kalbu seseorang itu semisal 
dengan ini, yakni telapak tangannya. Apabila seseorang hamba mela- 
kukan suatu dosa, maka sebagian darinya tergenggam seraya meng- 
genggamkan jari manisnya. Apabila dia berbuat dosa lagi, maka ter- 
genggam pula yang lainnya seraya menggenggamkan jari yang lain- 
nya, hingga semua jari jemari telapak tangannya tergenggam.” Ke- 
mudian dia mengatakan, “Maka tertutup rapatlah kalbunya oleh dosa- 
dosa tersebut.” Mujahid mengatakan pula, “Mereka memandang bah- 
wa hal tersebutlah yang dinamakan kotoran dosa yang menutupi.” 

Ibnu Jarir meriwayatkan hal yang sama dari Kuraib, dari Waki', 
dari Al-A'masy, dari Mujahid. 

Ibnu Jarir mengatakan bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa 
sesungguhnya makna firman-Nya: 


Uveg21). Serah 3 EN ES (-x3 


Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka. sn 
Bagarah: 7) 


merupakan berita dari Allah Swt. tentang sifat takabur orang-orang 
kafir dan berpalingnya mereka dari perkara hak yang disampaikan ke- 
pada mereka, yakni mereka tidak mau mendengarkannya. Perihalnya 
sama dengan perkataan seseorang, “Sesungguhnya si Fulan tuli, tidak 
mau mendengar perkataan ini,” yakni bila dia tidak mau mendengar- 
kannya dan merasa tinggi diri, tidak mau memahaminya karena taka- 
bur. Ibnu Jarir mengatakan bahwa pendapat ini tidak benar, karena 
sesungguhnya Allah Swt. telah memberitahukan bahwa Dialah yang 
mengunci mati kalbu dan pendengaran mereka. 

Az-Zamakhsyari mengulas dengan pembahasan panjang lebar da- 
lam menyanggah apa yang dikemukakan oleh Ibnu Jarir tadi, dan Az- 
Zamakhsyari menakwilkan makna ayat dari lima hipotesis, tetapi se- 


Tafsir Ibnu Kasir 231 





muanya itu lemah sekali. Menurut kami, ada yang mendorongnya 
berbuat demikian melainkan hanya aliran mu'tazilah yang dianutnya. 
Alasan yang dikemukakannya ialah bahwa makna “mengunci mati 
hati mereka dan membuatnya menolak untuk menerima perkara yang 
disampaikan kepadanya” merupakan suatu hal yang buruk (jahat) me- 
nurut Az-Zamakhsyari, dan Allah Swt. Mahatinggi dari perbuatan 
tersebut, demikianlah keyakinannya. 

Akan tetapi, seandainya dia memahami firman Allah Swt. yang 
mengatakan: 


Sy GIRL 
Te 33 d PEEAC NE ANA 
Maka tatkala mereka berpaling (dari kebenaran), Allah mema- 
lingkan hati mereka. (As-Saff: 5) 


CK 0 IA Aa BELU INA 
23 28 S Bea 


anat 2- R3 a ae 
in Gea IL By 


Dan (begitu pula) Kami memalingkan hati dan af. me- 
reka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya (Al-Our- 
'an) pada permulaannya, dan Kami biarkan mereka bergelimang 
dalam kesesatannya yang sangat. (Al-An'am: 110) 


Masih banyak ayat serupa lainnya yang menunjukkan bahwa sesung- 
guhnya Allah Swt. mengunci mati kalbu orang-orang kafir dan meng- 
halang-halangi antara mereka dan hidayah, hanyalah sebagai balasan 
yang setimpal atas perbuatan mercka yang terus-menerus tenggelam 
di dalam kebatilan dan mereka tidak mau mengikuti perkara yang 
hak. Hal ini merupakan keadilan dari Allah Swt. sebagai sikap yang 
baik, bukan yang buruk. Seandainya Az-Zamakhsyari menyadari hal 
ini, niscaya dia tidak akan mengeluarkan pendapatnya itu. 

Al-Ourtubi mengatakan, para ulama sepakat bahwa Allah Swt. 
menyifati diri-Nya berlaku mengunci mati dan mengelak kalbu orang- 
orang kafir sebagai balasan yang setimpal atas kekufuran mereka, se- 
bagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya: 


232 Juz 1 — Al-Bagarah 





na At je LA 


Coo: dm. 8 


Sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena keka- 
firannya. (An-Nisa: 155) 


Selanjutnya Al-Ourtubi menyebutkan hadis yang menceritakan ten- 
tang berbolak-baliknya hati, yaitu: 


- ba mi BAN SMP 
| Dig JS La aa San G3 


Wahai Tuhan yang membolak-balikkan kalbu, tetapkanlah kalbu 
kami dalam agama-Mu. 


Ia mengetengahkan hadis Huzaifah yang terdapat di dalam kitab 
Sahih, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


Hah Absen (5 Aa y PORN 2 CAN ES Mpg 
Kasi KAS LNG para aa PAN 
HS EN En ES Titen gn 


BUNG AGAN ga aka 
Ns 2353 256 4215 5 NG 2 


Berbagai macam fitnah (dosa) ditampilkan pada kalbu bagaikan 
likar yang dianyam sehelai demi sehelai. Hati siapa yang mela- 
kukannya, maka dosa itu membuat suatu noktah hitam padanya, 
dan hati siapa yang mengingkarinya, maka terukirlah padanya 
suatu sepuhan yang pulih. Hingga hati manusia itu ada dua ma- 
cam, yaitu ada yang putih semisal warna yang jernih, hati yang 
ini tidak akan tertimpa bahaya oleh suatu dosa pun selagi masih 
ada langit dan bumi. Sedangkan hati yang lainnya tampak hitam 
kelam seperti tembikar yang hangus terbakar, ia tidak mengenal 
perkara yang makruf dan tidak ingkar terhadap perkara yang 
mungkar... hingga akhir hadis. 


Tafsir Ibnu Kasir 233 


Ibnu Jarir mengatakan, “Menurut kami, yang benar sehubungan 
dengan masalah ini adalah sebuah hadis sahih yang bermakna semisal 
dari Rasulullah Saw., yaitu sebuah hadis yang diceritakan kepada ka- 
mi oleh Muhammad ibnu Basysyar, dia mengatakan, telah mencerita- 
kan kepada kami Safwan ibnu Isa, telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Ajlan, dari Al-Ga'ga', dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah r.a. 
yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


EN HE GK SE Area 
DN aa Ke pa SAN IL YAA KA 3 
KIE Tea NE II) IG edi 

bada CO 


Sesungguhnya orang mukmin itu apabila berbuat suatu dosa, 
maka hal itu merupakan noktah hitam pada hatinya. Tetapi jika 
dia bertobat dan kapok serta menyesali, maka tersepuhlah hati- 
nya (menjadi bersih kembali). Tetapi apabila dosanya bertam- 
bah, maka bertambah pulalah noktah hitam itu hingga (lama-ke- 
lamaan) menutupi hatinya, yang demikian itulah yang dimaksud- 
kan dengan istilah ar-ran di dalam firman-Nya, “Sekali-kali tidak 
(demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu 
menutupi mereka.” (Al-Mutaffifin: 14) 


Hadis ini dari segi yang sama diriwayatkan pula oleh Imam Turmuzi 

dan Imam Nasai, dari Outaibah, Lais ibnu Sa'd dan Ibnu Majah, dari 

Hisyam ibnu Ammar, dari Hatim ibnu Ismail dan Al-Walid ibnu 

Muslim. semuanya berasal dari Muhammad ibnu Ajlan dengan lafaz 

yang sama. Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat 
son sahih. 

“Tks mudian Ibnu Jarir mengatakan, “Rasulullah Saw. telah mem- 
beritakan bahwa dosa-dosa itu apabila berturut-turut membuat noktah 
hitam pada hati. maka ia akan menutup hati. Apabila telah tertutup, 
maka Saat itulah dilakukan penguncian oleh Allah Swt. dan dilak. Se- 


234 Juz 1 — Al-Bagarah 


telah itu tiada jalan bagi iman untuk menembusnya dan tiada jalan ke- 
luar bagi kekufuran untuk meninggalkannya.” Pengertian inilah yang 
dimaksud oleh istilah penguncian dan pengelakan yang dinyatakan di 


dalam firman-Nya: 
2-1 2 La 
Cvs BAN j. A3 PAN AS 


Allah telah mengunci mau hati dan pendengaran mereka. (Al- 
Bagarah: 7) 


Pengertian ini diserupakan dengan penguncian dan pengelakan hal 
yang dapat diinderawi dengan mata, yakni diserupakan dengan wadah 
dan botol yang tidak dapat diambil isinya kecuali dengan membuka 
dan memutar tutupnya. Dengan kata lain, demikian pula iman, tidak 
dapat sampai ke dalam kalbu orang-orang yang disifati oleh Allah 
Swt. hati dan pendengaran mereka telah dikunci mati, kecuali setelah 
membuka dan melepaskan penutup yang menguncinya. 

Perlu diketahui bahwa wagaf yang sempurna (menghentikan ba- 
caan secara total) pada firman-Nya: 


85 2-1 Jea 
(vagrg30, ag AAN (& 
Lha 


Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka. ji 
Bagarah: 7) 


“1 Kana 


5 - 
Uviag3), DEA -9 
dan penglihatan mereka ditutup. (Al-Bagarah: 7) 


Menandakan masing-masing sebagai Jumlah yang sempurna. Dengan 
kata lain, penguncian dilakukan terhadap hati dan pendengaran, se- 
dangkan penutupan terjadi pada penglihatan. Sebagaimana yang dika- 
takan As-Saddi di dalam kitab Tafsir-nya, dari Abu Malik, dari Abu 
Saleh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu 
Mas'ud r.a. dan dari sejumlah sahabat Rasulullah Saw. sehubungan 
dengan firman-Nya: 


Tafsir Ibnu Kasir 235 





Lengan Sant ae EA (& 


Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka. (Al- 
Bagarah: 7) 


As-Saddi mengatakan, “Karena itu, mereka (orang-orang kafir) tidak 
dapat berpikir dan tidak dapat pula mendengarnya.” Disebutkan pula, 
“Dan penglihatan mereka ditutup,” makna yang dimaksud ialah pada 
penglihatan mereka ada penutupnya hingga mereka tidak dapat meli- 
hat perkara yang hak. 

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Muhammad 
ibnu Sa'd, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah mencerita- 
kan kepadaku pamanku (Al-Husain ibnul Hasan), dari ayahnya, dari 
kakeknya, dari Ibnu Abbas, bahwa Allah telah mengunci mati kalbu 
dan pendengaran mereka, sedangkan penutup terdapat pada penglihat- 
an mereka. Ibnu Jarir mengatakan pula, telah menceritakan kepada 
kami Al-Gasim, telah menceritakan kepada kami Al-Husain (yakni 
Abu Daud), telah menceritakan kepadaku Hajjaj (yakni Ibnu Muham- 
mad Al-A 'war), telah menceritakan kepadaku Ibnu Juraij yang pernah 
mengatakan bahwa penguncian terjadi pada hati dan penglihatan, se- 
dangkan penutupan terjadi pada penglihatan. 

Allah Swt. telah berfirman: 


naga SLB K ENI 


Maka jika Allah menghendaki, niscaya Dia mengunci mati 
hatimu. (Asy-Syura: 24) 


Ee 


8 
' . “aa Cah : Pa etata 24 LA 
em KAN), 0 Lnpua RAY KATUN NON ha 
Dan Allah mengunci mati NN dan ia dan meletak- 
ran lulupan atas penglihatannya. (Al-Jasiyah: 23) 


Ibnu Jarir mengatakan lafaz gisyawah pada firman-Nya, “Wa'ala ab- 
sarihim gisvawatan” (Al-Bagarah: 7), barangkali yang me-nasab-kan- 


236 Juz 1 — Al-Bagarah 


nya adalah fi'il yang tidak disebutkan. Bentuk lengkapnya ialah wa- 
ja'ala 'ala absarihim gisyawatan (Dan Dia menjadikan pada pengli- 
hatan mereka penutup). Barangkali nasab-nya itu karena mengikut 
kepada mahall i'rab dari lafaz wa 'ala sam'ihim, sebagaimana i'rab 
lttiba' pada firman-Nya: 


»3 
bae ka Sop 


Dan (mereka dikelilingi oleh) bidadari-bidadari yang bermata 
jeli. (Al-Wagi'ah: 22) 


Demikian pula pada perkataan seorang penyair, yaitu: 
Ii "na “4 PP 5 
sea - & na 5 Gi Pa 
— er TI - J T- 
BU Wa Ojata “ Far “ -9) sala 


Aku beri dia makan makanan ternak dan kuberi dia minum air 
yang sejuk, hingga terhapuslah belek pada kedua matanya, dan 
aku lihat suamimu berada dalam pertempuran menyandang pe- 
dang dan memanggul tombak. 


“NN 
N 
2 


Bentuk lengkapnya ialah wasagaituha ma-an baridan dan mu' tagilan 
bumhan. 

Setelah disebutkan sifat orang-orang mukmin dalam permulaan 
surat melalui empat ayat yang mengawalinya, kemudian diperkenal- 
kan pula keadaan orang-orang kafir melalui dua ayat berikutnya, ma- 
ka Allah Swt. mulai menjelaskan keadaan orang-orang munafik. 
Orang-orang munafik adalah mereka yang menampakkan lahiriahnya 
seakan-akan beriman, sedangkan di dalam batin mereka memendam 
kekufuran. Mengingat perkara mereka membingungkan kebanyakan 
orang, maka Allah Swt. mengetengahkan perihal mereka dalam pem- 
bahasan yang cukup panjang dengan menyebutkan sifat dan ciri khas 
yang beraneka ragam, tetapi masing-masing ragam dan bentuk terse- 
but merupakan ciri khas kemunafikan tersendiri. Sebagaimana Allah 
pun menyebutkan perihal mereka dalam surat Bara-ah (surat At- 


Tafsir Ibnu Kasir 237 


Taubah), surat Munafigun, dan surat An-Nur serta surat-surat lainnya, 
untuk memperkenalkan keadaan dan sepak terjang mereka agar dihin- 
dari dan jangan sampai orang yang belum mengetahuinya terjerumus 
ke dalamnya. 


Al-Bagarah, ve 8-9 
aah ag AI Pra Ld 1 Tedi 
YeAla) Pa Ibas 
PAK Ian 2 eh (s 23 vs 
Kasad (H3 APA lepNa M3 AN AI 


an Ti at 


Di antara manusia ada yang mengatakan, “Kami beriman kepa- 
da Allah dan hari kemudian,” padahal mereka itu sesungguhnya 
bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah 
dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu 
dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak sadar. 


Nifag atau munafik ialah menampakkan kebaikan dan menyembunyi- 
kan kejahatan. Sifat munafik itu bermacam-macam, ada yang berkait- 
an dengan akidah, jenis ini menyebabkan pelakunya kelak di dalam 
neraka. Ada yang berkaitan dengan perbuatan, jenis ini merupakan 
salah satu dari dosa besar, rinciannya akan disebutkan pada bagian 
tersendiri, insya Allah. 

Menurut Ibnu Juraij, orang munafik ialah orang yang ucapannya 
bertentangan dengan perbuatannya, keadaan batinnya bertentangan 
dengan sikap lahiriahnya, bagian dalamnya bertentangan dengan bagi- 
an luarnya, dan penampilannya bertentangan dengan kepribadiannya. 

Sesungguhnya sifat orang munafik diterangkan di dalam surat-su- 
rat Madariyah, karena di Mekah tidak ada sifat munafik, bahkan ke- 
balirannya. Di antara orang-orang dalam periode Mekah ada yang 
menampakkan kekufuran karena terpaksa, padahal batinnya adalah 
orang mukmin tulen. Ketika Nabi Saw. hijrah ke Madinah, padanya 


238 Juz 1 — Al-Bagarah 


telah ada kaum Ansar yang terdiri atas kalangan kabilah Aus dan ka- 
bilah Khazraj. Dahulu di masa Jahiliah, mereka termasuk penyembah 
berhala sebagaimana kebiasaan kaum musyrik Arab. Di Madinah ter- 
dapat orang-orang Yahudi dari kalangan ahli kitab yang memeluk 
agama menurut nenek moyang mereka. 

Orang-orang Yahudi Madinah terdiri atas tiga kabilah, yaitu Bani 
Oainuga' (teman sepakta kabilah Khazraj), Bani Nadir, dan Bani 
Ouraizah (teman sepakta kabilah Aus). 

Ketika Rasulullah Saw. tiba di Madinah dan orang-orang Ansar 
dari kalangan kabilah Aus dan kabilah Khazraj telah masuk Islam, te- 
tapi sedikit sekali dari kalangan orang-orang Yahudi yang masuk Is- 
lam, bahkan hanya satu orang, yaitu Abdullah ibnu Salam r.a. Pada 
saat itu (periode pertama Madinah) masih belum terdapat nifag, 
mengingat kaum muslim masih belum mempunyai kekuatan yang 
berpengaruh, bahkan Nabi Saw. hidup rukun bersama orang-orang 
Yahudi dan kabilah-kabilah Arab yang berada di sekitar kota Madi- 
nah, hingga terjadi Perang Badar Besar, dan. Allah memenangkan ka- 
lumah-Nya dan memberikan kejayaan kepada Islam serta para peme- 
luknya. 

Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul adalah seorang pemimpin di Ma- 
dinah, berasal dari kabilah Khazraj. Dia adalah pemimpin kedua kabi- 
lah di masa Jahiliah, mereka bertekad akan menjadikannya sebagai 
raja mereka. Kemudian datanglah kebaikan (agama Islam) kepada 
mereka, dan mereka semua masuk Islam, menyibukkan dirinya de- 
ngan urusan Islam, sedangkan Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul tetap 
pada pendiriannya seraya memperhatikan perkembangannya Islam 
dan para pemcluknya. Akan tetapi, ketika terjadi Perang Badar (dan 
kaum muslim beroleh kemenangan), dia berkata, “Ini merupakan sua- 
tu perkara yang benar-benar telah mengarah (kepada kekuasaan).” 
Akhirnya dia menampakkan lahiriahnya masuk Islam, dan sikapnya 
ini diikuti oleh orang-orang yang mendukungnya, juga oleh orang lain 
dari kalangan ahli kitab. 

Sejak itulah muncul nifag (kemunafikan) di kalangan sebagian 
penduduk Madinah dan orang-orang Badui yang berada di sekitar ko- 
ta Madinah. Adapun kaum Muhajirin, tidak ada seorang munafik pun 
di kalangan mereka karena tiada seorang pun yang berhijrah karena 


Tafsir Ibnu Kasir 239 





dipaksa, bahkan setiap Muhajirin berhijrah meninggalkan harta benda 
dan anak-anaknya karena mengharapkan pahala di sisi Allah kelak di 
hari kemudian. 

Muhammad ibnu Ishag mengatakan, telah menceritakan kepada- 
ku Murammad ibnu Abu Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id ibnu 
Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya: 


Sa MAN Ii 2g 2A - G2 - Ga 
CLASS anh Cal Iya las 
(arag AN) 


Di antara manusia ada yang mengatakan, “Kami beriman kepa- 

da Allah dan hari kemudian,” padahal mereka itu sesungguhnya 

bukan orang-orang yang beriman. (Al-Bagarah: 8) 
Yang dimaksud adalah orang-orang munafik dari kalangan kabilah 
Aus dan kabilah Khazraj serta orang-orang yang mengikuti mereka. 
Hal yang sama ditafsirkan oleh Abul Aliyah, Al-Hasan, Oatadah, dan 
As-Saddi, yaitu “mereka adalah orang-orang munafik dari kabilah 
Aus dan kabilah Khazraj”. | 

Melalui ayat ini Allah memperingatkan kaum mukmin agar ja- 
ngan terbujuk oleh lahiriah sikap mereka, yaitu dengan menerangkan 
sifat-sifat dan ciri khas orang-orang munafik, karena hal tersebut akan 
mengakibatkan timbulnya kerusakan yang luas sebagai akibat tidak 
bersikap waspada terhadap mereka, dan sebagai akibat meyakini ke- 
imanan mereka, padahal kenyataannya mereka adalah orang-orang 
kafir. Hal ini merupakan larangan besar, yaitu menduga baik pada 
orang-orang yang ahli dalam kemaksiatan. Untuk itulah Allah Swt. 
berfirman: 

vg 


On, 373 - 17, 3 , c 22 ta 
. £ . “ w w 3, ee Pa 
aa A AI v9 san ape wb 
2533) 
D: antara manusia ada yang mengatakan, “Kami beriman kepa- 


52 A.'ah dan hari kemudian,” padahal mereka itu sesungguhnya 
Dasar orang-orang yang beriman. (Al-Bagarah: 8) 


Dengan kata lain, mereka katakan hal tersebut hanya dengan lisannya 
saja, padahal di balik itu tiada satu iman pun yang terdapat di hati 
mereka, sebagaimana yang dijelaskan di dalam firman-Nya: 


240 Juz 1 — ABagarah 


pe PAS Ka AK SE Tps NI 
eesadatA 


Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, 
“Kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul 
Allah.” Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar- 
benar Rasul-Nya. (Al-Munafigun: 1) 


Dengan kata lain, sesungguhnya mereka mengatakan demikian bila 
datang kepadamu saja, padahal kenyataannya tidak demikian. Karena 
itu, mereka mengukuhkan kesaksiannya dengan inna dan lam taukid 
pada khabar-nya. Mereka mengukuhkan perkataannya pula, seperti 
yang disitir oleh firman-Nya, “Mereka mengatakan, “Kami beriman 
kepada Allah dan hari kemudian,” padahal kenyataannya tidaklah 
demikian. Allah mendustakan kesaksian dan kalimat berita mereka, 
yang hal ini berkaitan dengan akidah mereka, yaitu melalui firman- 


Nya: 
- 2-3 
Kn DPI Gas NK ap 


Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang muna- 
fik itu benar-benar orang pendusta. (Al-Munafigun: 1) 


“9 2837 “ 

Lasgad), Ginyan AO 9 

padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang ber- 
iman. (Al-Bagarah: 8) 


Firman Allah Swt. mengatakan, “Yukhadi'unallaha wal lazina 
amanu,” mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman kare- 
na mereka hanya menampakkan keimanannya pada lahiriahnya saja, 
sedangkan batin mereka memendam kekufuran. Karena kebodohan 
mereka sendiri, mereka menduga bahwa diri mereka menipu Allah 
Swt. dengan sikap tersebut, dan hal tersebut menghasilkan manfaat di 
sisi-Nya, dapat mengelabui Allah Swt. sebagaimana mereka dapat 
mengecoh sebagian kalangan kaum mukmin, seperti yang dinyatakan 
di dalam firman-Nya: 


Tafsir Ibnu Kasir 241 





NEK PAP mL AG PA aa 4 NG ANN 


(sn Aotoeli ) ea 25 


(Ingatlah) hari (ketika) mereka dibangkitkan Allah semuanya, la- 
lu mereka bersumpah kepada-Nya (bahwa mereka bukan orang 
musyrik) sebagaimana mereka bersumpah kepada kalian: dan 
mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan memper- 
oleh suatu (manfaat). Ketahuilah, bahwa sesungguhnya mereka- 
lah orang-orang pendusta. (Al-Mujadilah: 18) 


Karena itulah Allah membantah apa yang mereka yakinkan itu mela- 
lui firman-Nya: 


Ya 


8...» 7. 2033 LA Gia PD IA AR Ca 
Care) Oa pi ag ANUS Kg, 


Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedangkan mere- 
ka tidak menyadari. (Al-Bagarah: 9) 


Dengan kata lain, mereka tidak mengelabui melalui perbuatannya 
yang demikian itu, tidak pula menipu, melainkan hanya diri mereka 
sendiri, sedangkan diri mereka tidak merasakan hal itu, sebagaimana 
yang disebutkan dalam firman lainnya: 


LAN (33 


sa NS 
Ge el NA ea Kr SAja) 


Sesungguhnya orang-orang munafik ilu menipu Allah, dan Allah 
akan membalas tipuan mereka. (An-Nisa: 142) 


Di antara ahli gira-ah ada yang membaca wama yakhda'una illa an- 
Sasaran menjadi wama yukhadi'una illa anfusahum yang artinya 
"Uasa Lan diplomasi yang mereka lakukan itu melainkan terhadap di- 
r1 merexa sendiri”. Akan tetapi, kedua gira-ah tersebut mempunyai 
makna yang sama. 


242 Juz 1 — Ai-Bagarah 


Ibnu Jarir mengatakan, jika ada seseorang mengatakan mengapa 
orang yang munafik kepada Allah dan kepada kaum mukmin dapat 
dikatakan sebagai seorang penipu, sedangkan orang yang munafik itu 
tidak sekali-kali mengatakan apa yang bertentangan dengan batinnya 
hanyalah karena tagiyyah semata? Sebagai jawabannya dapat dikata- 
kan bahwa orang-orang Arab menamakan ucapan yang bertentangan 
dengan hati sebagai sikap tagiyyah untuk menyelamatkan diri dari hal 
yang ditakutkan dengan nama mukhadi'. Demikian pula halnya de- 
ngan orang munafik, dia dinamakan mukhadi' (orang yang menipu) 
Allah dan orang-orang mukmin dengan mengucapkan kata-kata yang 
dapat menyelamatkan dirinya dari pembunuhan, penahanan, dan sik- 
saan yang segera, padahal di balik penampilan luarnya dia memen- 
dam kebencian. Yang demikian itu adalah salah satu dari sikap orang 
munafik, sekalipun dia menipu orang-orang mukmin dalam kehidup- 
an di dunia ini, tetapi dia dengan perbuatannya itu sama saja menipu 
dirinya sendiri. Dikatakan demikian karena perbuatan yang ditampak- 
kannya itu menurutnya dapat memberikan apa yang dicita-citakannya 
dan kebahagiaan, padahal kenyataannya justru merupakan sumber ke- 
jatuhannya dan berakibat siksaan di hari kemudian serta murka Allah 
dan azab-Nya yang amat pedih tiada bandingannya. Tipuan yang ia 
lancarkan tersebut diduganya sebagai perbuatan yang baik buat diri- 
nya, padahal sesungguhnya dia berbuat jahat terhadap dirinya sendiri 
bagi kehidupannya di akhirat nanti, sebagaimana yang disebutkan di 
dalam firman-Nya, “Tiadalah yang mereka tipu muslihatkan melain- 
kan diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak merasakannya.” 

Ayat ini merupakan pemberitahuan dari Allah kepada hamba- 
hamba-Nya yang beriman, bahwa orang-orang munafik telah mence- 
lakakan dirinya sendiri karena perbuatan mereka membuat Tuhan 
murka, yaitu kekufuran, keraguan, dan kedustaan yang mereka laku- 
kan tanpa mereka rasakan dan tanpa mereka ketahui hingga membuat 
mereka buta dan menetapi perbuatannya itu. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Ali ibnul Mubarak dalam suratnya yang ditujukan kepadaku, bahwa 
telah menceritakan kepadanya Zaid ibnul Mubarak, telah mencerita- 
kan kepadanya Muhammad ibnu Saur, dari Ibnu Juraij, sehubungan 
dengan firman-Nya: 


Tafsir Ibnu Kasir 243 





| 


An 
C Ar OR 5) : SI Sasak 
Mereka hendak menipu Allah. (Al-Bagarah: 9) 


Makna yang dimaksud ialah bahwa mereka menampakkan kalimat 
tauhid dengan tujuan agar darah dan harta benda selamat, padahal di 
dalam hati mereka terdapat hal yang bertentangan dengan kalimat 
tauhid itu. 

Sa'id telah mengatakan dari Yatadah sehubungan dengan firman- 
Nya: 


Pad 


2 RA 7 4 SA G3 Led ada 
Ka OP Vlesdl an La Ian ya Gas 
Pera Fa 5 3 Fa PI PN BEN AAL ay 3 

Lag ra K2 Ng Tana SAY raya BEI 


Di antara manusia ada yang mengatakan, “Kami beriman kepa- 
da Allah dan hari kemudian,” padahal mereka itu sesungguhnya 
bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah 
dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu 
dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak menyadari. (Al-Bagarah: 
8-9) 
Bahwa ciri khas orang munafik pada umumnya ialah berakhlak ren- 
dah, percaya dengan lisan tetapi ingkar dengan hati, dan berbeda de- 
ngan perbuatan serta sepak terjangnya, di pagi hari berada dalam satu 
keadaan, sedangkan di petang harinya dalam keadaan lain: begitu 
pula kebalikannya, di petang hari dalam satu sikap, sedangkan di pagi 
harinya bersikap lain: ia terombang-ambing bagaikan perahu yang di- 
suap angin kencang dan hanya bersikap mengikuti arah angin. 


Al-Bagarah, ayat 10 


IA, KV 21 2 2 
SEA ea Kara AI rang 





a23 


Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakit- 
nya, dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka ber- 
dusta. 


As-Saddi mengatakan dari Abu Malik, dari Abu Saleh, dari Ibnu 
Abbas, juga dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud serta dari se- 
jumlah sahabat Rasul Saw. sehubungan dengan firman-Nya, “Fi gu- 
lubihim maradun,” di dalam hati mereka ada penyakit, yakni keragu- 
an. “Fazadahumullahu maradan,” lalu ditambah Allah penyakitnya, 
yakni keraguannya. Ibnu Ishag mengatakan dari Muhammad bin Abu 
Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Abbas, bah- 
wa fi gulubihim maradun artinya keraguan. Hal yang sama dikatakan 
pula oleh Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, Abul Aliyah, dan Ar- 
Rabi' ibnu Anas serta Oatadah. 

Dari Ikrimah dan Tawus disebutkan sehubungan dengan firman- 
Nya, “Fi gulubihim maradun,” di dalam hati mereka ada penyakit, 
yang dimaksud ialah riya (pamer). 

Ad-Dahhak mengatakan dari Ibnu Abbas bahwa f gulubihim ma- 
radun artinya nifag, dan fazadahumullahu maradan yakni nifag (mu- 
nafik) pula: pendapat ini sama dengan yang pertama. 3 

Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan fi gulubihim 
maradun artinya penyakit dalam masalah agama, bukan penyakit pa- 
da tubuh. Mereka yang mempunyai penyakit ini adalah orang-orang 
munafik, sedangkan penyakit tersebut adalah berupa keraguan yang 
merasuki hati mereka terhadap Islam. Fazadahumullahu maradan 
artinya “lalu ditambah oleh Allah kekafirannya.” Selanjutnya Abdur 
Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam membacakan Ba sd 


GIE HET ASRA SA GA 


7 APA Ur 9 3 lay 


(ro - Atri dog Jo Kendil DA 91 Ea Ma — 


Adapun orang-orang yang beriman, maka surat itu menambah 
imannya, sedangkan mereka merasa gembira. Dan adapun 


Tafsir Ibnu Kasir 245 


orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka de- 
ngan surat itu bertambah kekafiran mereka, di samping kekafir- 
annya (yang telah ada). (At-Taubah: 124-125) 


Menurutnya, makna yang dimaksud ialah bertambahlah kejahatan me- 
reka di samping kejahatan yang ada dan kesesatan di samping kese- 
satan yang telah ada pada diri mereka. Pendapat yang dikatakan oleh 
Abdur Rahman ibnu Zaid ini merupakan pembalasan yang sesuai de- 
ngan jenis amal perbuatan, demikian pula pendapat ulama yang men- 
dahuluinya. Hal yang sama dikatakan pula terhadap firman-Nya: 


» 3 1 “3 Is #3) KUA JARAN 


(vrag—) AI Aa Sa R35 Ng Ka 


Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah pe- 
tunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka (balasan) 
ketakwaannya. (Muhammad: 17) 


Firman-Nya, “Bima kanu yakzibuna” (disebabkan mereka berdusta). 
Lafaz yakzibuna dapat dibaca yukazzibuna (disebabkan apa yang me- 
reka dustakan). Dikatakan demikian karena mereka mempunyai kedua 
sifat tersebut, yakni mereka adalah orang-orang yang berdusta, juga 
mendustakan yang gaib. Dengan kata lain, di dalam diri mereka 
terdapat sifat ini dan sifat itu. 

Imam Ourtubi dan lain-lainnya dari kalangan ulama tafsir pernah 
ditanya mengenai hikmah Nabi Saw. tidak membunuh orang-orang 
munafik, padahal beliau mengetahui dengan jelas sebagian dari me- 
reka. Lalu mereka mengemukakan jawaban mengenainya yang antara 
lain ialah melalui apa yang telah disebutkan di dalam kitab Sahihain, 
bahwa Nabi Saw. pu bersabda kepada Umar ibnul Khattab r.a.: 


aan aan td NU 
CA EL SAN AI Pi 


za tidak suka bila nanti orang-orang Arab mengatakan bahwa 
Murammad membunuh teman-temannya. 


Dengan kata lain, beliau merasa khawatir bila hal tersebut dilakukan 
nya akan mengubah sikap kebanyakan orang-orang Arab hingga me- 


246 Juz 1 — Al-Bagarah 





reka antipati untuk masuk Islam, mengingat mereka tidak mengetahui 
hikmah di balik hukuman mati yang beliau Saw. jatuhkan terhadap 
mereka (orang-orang munafik), dan mereka sama sekali tidak me- 
ngerti bahwa sesungguhnya Nabi Saw. menghukum mereka hanya ka- 
rena kekufuran, yang mereka simpuikan hanyalah lahiriah yang tam- 
pak bagi mereka, lalu mereka katakan bahwa Muhammad telah mem- 
bunuh teman-temannya sendiri. 

Al-Ourtubi mengatakan, demikianlah pendapat ulama mazhab ka- 
mi dan selain mereka, perihalnya sama dengan pemberian yang dibe- 
rikan oleh Nabi Saw. kepada kaum mu'allafah (orang-orang yang se- 
dang dibujuk hatinya masuk Islam), padahal Nabi Saw. jelas menge- 
tahui keburukan keyakinan mereka. 

Ibnu Atiyyah mengatakan bahwa pendapat ini adalah yang dianut 
oleh murid-murid Imam Malik, pendapat ini di-nas-kan oleh Muham- 
mad ibnul Jahm dan Al-Oadi Ismail serta Al-Abhuri Majisyun. 

Jawaban lainnya ialah menurut apa yang dikatakan oleh Imam 
Malik, sesungguhnya Rasulullah Saw. menahan diri terhadap orang- 
orang munafik hanyalah untuk menjelaskan kepada umatnya bahwa 
seorang hakim tidak boleh main hakim sendiri atas dasar pengeta- 
huannya sendiri. Imam Gurtubi mengatakan, semua ulama telah sepa- 
kat bahwa seorang kadi tidak boleh menjatuhkan hukum mati atas da- 
sar pengetahuannya sendiri, sekalipun para ulama berbeda pendapat 
dalam hukum-hukum lainnya. 

Jawaban lainnya ialah apa yang dikatakan oleh Imam Syafii, se- 
sungguhnya Rasulullah Saw. menahan diri tidak menghukum mati 
orang-orang munafik atas perbuatan mereka yang lahiriahnya menam- 
pakkan Islam, padahal batin mereka diketahui munafik, karena apa 
yang mereka tampakkan itu dapat menutupi apa yang dilakukan sebe- 
lumnya. Hal ini diperkuat oleh sabda Nabi Saw. dalam sebuah hadis 
yang telah disepakati kesahihannya di dalam kitab Sahihain dan ki- 


tab-kitab lain, yaitu: 

aan ee ae 
ARE Tg SU, 
Ma — BA GA KUN KA TA PTN Peta aa “ DI La 
ANIS 2 aah | Isa re Ga angan 


na. 


Tafsir ibnu Kasir 247 


Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang hingga mereka 
mengucapkan, “Tidak ada Tuhan selain Allah.” Apabila mereka 
mengucapkannya, berarti mereka telah memelihara darah dan 
harta bendanya dariku, kecuali berdasarkan alasan yang dibe- 
narkan, sedangkan hisab Na mereka diserahkan ke- 
pada Allah Swt. 


Makna hadis ini menunjukkan bahwa “barang siapa yang mengucap- 
kan kalimah tersebut, maka diberlakukan terhadapnya hukum Islam 
menurut lahiriahnya.” Jika orang yang bersangkutan mengucapkan 
hal itu disertai dengan keyakinan, maka ia memperoleh pahalanya di 
hari kemudian. Jika dia tidak meyakininya, maka tiada manfaat 
pemberlakuan hukum dunia baginya dan pergaulannya dengan orang- 
orang yang beriman. 
Allah Swt. telah berfirman: 


ERA KANE LN 
(era) Lantalak 2 engirs 


Orang-orang munafik itu memanggil mereka (orang-orang muk- 
min) seraya berkata, “Bukankah kami dahulu bersama-sama de- 
2 ngan kamu?” Mereka (orang-orang mukmin) menjawab, “Benar, 
tetapi kalian mencelakakan diri kalian sendiri dan menunggu 
Na Daan kami), dan kalian ragu-ragu serta ditipu oleh 
- angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah. (Al- 
Hadid: 14) 


Mereka (orang-orang munafik) itu bergaul dengan orang-orang muk- 
min dalam sebagian dari pergaulannya. Tetapi apabila orang-orang 
munafik itu dituntut melakukan suatu kewajiban, mereka berbeda 
dengan orang-orang yang beriman dan berada di belakang kaum muk- 
min. 

Allah Swt. berfirman: 


P » » 2 “ 
Lower) R3 Togo 


248 Juz 1 — Al-Bagarah 





Dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini. 
(Saba': 54) 


Orang-orang munafik itu tidak mungkin ikut sujud bersama kaum- 
mukmin, sebagaimana yang dijelaskan oleh banyak hadis. 

Jawaban lainnya ialah apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, 
sesungguhnya Nabi Saw. tidak menghukum mati mereka karena 
beliau tidak merasa khawatir terhadap kejahatan dan makar mereka, 
mengingat beliau Saw. masih hidup di antara kaum mukmin dan 
membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang memberikan penje- 
lasan. Sesudah beliau Saw. wafat, mereka dihukum mati bila menam- 
pakkan kemunafikannya dan diketahui oleh kaum muslim. 

Imam Malik mengatakan bahwa orang munafik di masa Rasulul- 
lah Saw. sama halnya dengan kafir zindig di masa sekarang (yakni 
masa Imam Malik). 

Menurut kami, para ulama berselisih pendapat mengenai hukum- 
an mati terhadap kafir zindig jika dia menampakkan kekufurannya, 
apakah diminta bertobat atau langsung dihukum mati, apakah ada be- 
danya antara orang zindig yang telah mendengar dakwah Islam dan 
yang belum pernah tersentuh oleh dakwah Islam, ataukah disyaratkan 
hendaknya perbuatan murtadnya itu bersifat berulang-ulang atau ti- 
dak, dan apakah masuk Islamnya atau kekafirannya disyaratkan atas 
kehendak sendiri atau sesudah Islam tampak baginya. Ada berbagai 
pendapat yang menanggapinya. Hanya, tempat untuk menjelaskannya 
secara rinci dan keputusannya ada di dalam Bab “Hukum-Hukum”. 

Pendapat orang yang mengatakan bahwa Nabi Saw. mengetahui 
secara pasti sebagian orang-orang munafik, sesungguhnya yang dija- 
dikan sandaran dalil baginya hanyalah hadis Huzaifah ibnul Yaman 
yang di dalamnya disebut nama-nama mereka yang jumlahnya ada 
empat belas orang munafik dalam Perang Tabuk, yaitu mereka yang, 
berniat membunuh Rasulullah Saw. di dalam kegelapan malam di sa- 
lah satu lembah di Tabuk. Mereka bermaksud melaratkan unta yang 
dikendarainya dengan tujuan agar Nabi Saw. terjatuh. Lalu Allah me- 
nurunkan wahyu kepadanya mengenai makar mereka, kemudian Nabi 
Saw. menceritakan hal tersebut kepada Huzaifah. Barangkali Nabi 
Saw. menahan diri tidak menghukum mati mereka karena adanya 


Tafsir Ibnu Kasir 249 





pemberitahuan melalui wahyu tersebut, atau karena faktor lain, hanya 
Allah yang mengetahuinya. 

Selain mereka, sesungguhnya Allah Swt. menyebutkannya mela- 
lui firman-Nya: 


dh 2 3 ne 2G 
13 AN Ya at ASN TAI 2 
si 


5, LI 5, 53, 
Cina dot ) Pasi ada 


Di antara orang-orang Arab Badui yang dl sekeliling kalian itu 
ada orang-orang munafik: dan (juga) di antara penduduk Ma- 
dinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu (Mu- 
hammad) tidak mengetahui mereka, (tetapi) Kamilah yang me- 
ngetahui mereka. (At-Taubah: 101) 


» “.X 2 IN gen 5 3 RA Tan dg ai | 
@, aa ri 1. la ererbaiP abi ta5i 


jan aa Sa ea ye Ig Gd, Aa Ge 
gala 5 aa Nasa II ben aa AE 
ii PA aa £ PA 3 
(ve) EA Aa - 


Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang- 
orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang 
menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu), nis- 
caya Kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, kemu- 
dian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan 
dalam waktu sebentar, dalam keadaan terlaknat. Di mana saja 
mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan se- 
hebat-hebatnya. (Al-Ahzab: 60-61) 


Di dalam ayat ini terkandung pengertian bahwa Nabi Saw. sebenar- 
nya tidak mengetahui mereka dan tidak mengenal mereka secara per- 
orangan, melainkan hanya disebutkan kepadanya mengenai sifat 
orang-orang munafik. Dengan bekal tersebut beliau dapat menandii- 


250 Juz 1 — Al-Bagarah 


nya pada sebagian dari kalangan mereka, sebagaimana yang dinyata- 
kan di dalam firman yang lain: 


AT TAPIN LO N KTA 
SI LIL BA 233 


Kera) 


Dan kalau Kami menghendaki, niscaya Kami tunjukkan mereka 
kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka 
melalui tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal 
mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. (Muhammad: 30) 


Di antara mereka yang terkenal kemunafikannya ialah Abdullah ibnu 
Ubay ibnu Salul. Kemunafikannya telah disaksikan oleh Zaid ibnu 
Argam r.a. setelah ada penjelasan mengenai sifat-sifat orang munafik. 
Sekalipun demikian, ketika Abdullah ibnu Ubay bin Salul mati, Nabi 
Saw. ikut menyalatkannya dan bahkan menyaksikan penguburannya, 
sebagaimana yang beliau lakukan terhadap kaum muslim lainnya. 
Ketika Umar ibnul Khattab r.a. menegurnya karena perbuatan ter- 
sebut, maka beliau Saw. bersabda: 


ot 32 2 » 2 Gerua 
KP Jaa Su abi 5 A Bara! SE 


Sesungguhnya aku tidak suka bila nanti orang-orang Arab Badui 
membicarakan bahwa Muhammad membunuh teman-temannya 
sendiri. 


Di dalam riwayat lain dalam hadis sahih disebutkan: 


ASN 
LAS LAS 


Sesungguhnya aku disuruh memilih, maka aku melakukan eidikia 
(yakni ikut menyalatkan dan menguburkannya). 


“ SAI 


2 aa PAC AAUA BA CITATA 
aa Al Jaan JAN GE S5) AP 213 


Dari Ny 


Tafsir Ibnu Kasir 251 





Seandainya aku mengetahui bahwa jika aku melakukan istigfar 
buatnya lebih dari tujuh puluh kali dia diampuni, niscaya aku 
akan menambahnya. 


Al-Bagarah, ayat 11-12 


IG CNP MIPA BATIK 
AYI. si 2 . | Is 


AAA 

AN ne S5 
22) J » NN! ipar Se ” 5 

Dan bila dikatakan kepada mereka, “Janganlah kalian membuat 

kerusakan di muka bumi.” Mereka menjawab, “Sesungguhnya 

kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.” Ingatlah, se- 


sungguhnva mereka itulah orang-orang yang membuat kerusak- 
Gr. terapi mereka Uduk merxadari. 


As-Sa5li Ji dalam kitab Tafsir-nya meriwayatkan dari Abu Malik 
Gan can Adu Saleh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah At-Tabib Al- 
Hamsani, dari Ibnu Mas'ud, dan dari sejumlah sahabat Nabi Saw. se- 
hubungan dengan firman-Nya, “Dan apabila dikatakan kepada me- 
reka, “Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi,” mereka 
menjawab, “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan per- 
baikan” (Al-Bagarah: 11), "bahwa mereka adalah orang-orang 
munafik. Sedangkan yang dimaksud dengan kerusakan di muka bumi 
jalah melakukan kekufuran dan perbuatan maksiat. 

Abu Ja'far meriwayatkan dari Ar-Rabi' ibnu Anas, dari Abul 
Aliyah sehubungan dengan firman-Nya, “Waiza gila lahum la tufsidu 
fil ard,” artinya janganlah kalian berbuat maksiat di muka bumi. Ke- 
rusakan yang mereka timbulkan disebabkan perbuatan maksiat me- 
reka terhadap Allah. Karena orang yang durhaka kepada Allah di mu- 
ka bumi atau memerintahkan kepada kedurhakaan (kemaksiatan) ber- 
arti telah menimbulkan kerusakan di muka bumi, mengingat kebaikan 
bumi dan langit adalah karena perbuatan taat. Hal yang sama dikata- 
kan pula oleh Ar-Rabi' ibnu Anas dan Oatadah. 


252 Juz 1 — Al-Bagarah 





Ibnu Juraij meriwayatkan dari Mujahid tentang makna firman- 
Nya, “Waiza gila lahum la tufsidu fil ardi.” Menurutnya, apabila me- 
reka mengerjakan maksiat, dikatakan kepada mereka, “Janganlah ka- 
lian melakukan maksiat ini dan maksiat itu.” Mereka menjawab, “Se- 
sungguhnya kami berada di jalan hidayah dan sebagai orang-orang 
yang mengadakan perbaikan.” 

Waki', Isa ibnu Yunus, dan ASsam ibnu Ali mengatakan dari 
Al-A'masy, dari Minhal ibnu Amr ibnu Abbad ibnu Abdullah Al- 
Asadi, dari Salman Al-Farisi, sehubungan dengan iingahai 


Kop: Ce AA PANTAT Ken PENARI | Falls 
C N3 BAN ) 


Dan bila dikatakan kepada mereka, “Janganlah kalian membuat 
kerusakan di muka bumi.” Mereka menjawab, Sesungguhnya ka- 
mi orang-orang yang mengadakan perbaikan.“ (Al-Bagarah: 11) 


Menurut Salman Al-Farisi, orang-orang yang dimaksud oleh ayat ini 
masih belum ada (di masanya). 

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ahmad ibnu 
Usman ibnu Hakim, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman 
ibnu Syarik, telah menceritakan kepadaku ayahku, dari Al-A'masy, 
dari Zaid ibnu Wahb dan lain-lainnya, dari Salman Al-Farisi sehu- 
bungan dengan makna ayat ini, bahwa mereka masih belum ada. 

Ibnu Jarir mengatakan, barangkali Salman r.a. bermaksud bahwa 
orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang disebut dalam ayat ini me- 
lakukan kerusakan yang jauh lebih besar daripada mereka yang me- 
miliki sifat yang sama di zaman Nabi Saw. Makna yang dikemuka- 
kannya bukan berarti bahwa orang-orang yang memiliki sifat-sifat ter- 
sebut masih belum ada. 

Ibnu Jarir mengatakan pula, orang munafik adalah mereka yang 
melakukan kerusakan di muka bumi karena perbuatan maksiat me- 
reka terhadap Tuhannya dan pelanggaran-pelanggaran yang mereka 
kerjakan terhadap hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Mereka pun me- 
. nyia-nyiakan hal-hal yang difardukan-Nya, mereka ragu terhadap aga- 
ma Allah yang tidak mau menerima amal seorang pun kecuali dengan 
beriman kepadanya dan meyakini hakikatnya. Selain itu mereka ber- 


Tafsir Ibnu Kasir | | 253 





dusta terhadap kaum mukmin melalui pengakuan mereka yang me- 
nyatakan bahwa dirinya beriman, padahal di lalam batin mereka di- 
penuhi oleh keraguan dan kebimbangan. Mereka juga membantu ' 
orang-orang yang mendustakan Allah, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul- 
Nya, dan kekasih-kekasih-Nya bila mereka menemukan jalan ke arah 
itu. Yang demikian itulah kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang 
munafik di muka bumi, dan mereka menduga bahwa perbuatan me- 
reka itu dinamakan perbaikan di muka bumi. Makna inilah yang di- 
maksud oleh Hasan, bahwa sesungguhnya termasuk menimbulkan ke- 
rusakan di muka bumi bila orang-orang mukmin menjadikan orang- 
orang kafir sebagai pelindung mereka, sebagaimana yang disebutkan 
di dalam firman-Nya: 


ar RENA AR Y k “Xt Han 
91 A0 
tp Un “St AYI 
“ 


Apar OrGng-0rGng vang kafir, sebagian mereka menjadi pelin- 
dang Pagi sehagian yang lain. Jika kalian (hai kaum muslim) ti- 
Sir melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, nisca- 
ya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang be- 
sar. (Al-Anfal: 73) 


Maka Allah memutuskan (meniadakan) saling tolong antara kaum 
mukmin dan orang-orang kafir, sebagaimana yang ditegaskan di da- 
lam Pegpa yang lain, yaitu: 


AAA vc SN Pa 
3 an jati £ GAN bag CN IFAK AU 


» pe «3» 2 dat 
Bea GA Wb: Tea NIA 


Hai orang-orang yang beriman, Pesta kalian Maen: 
orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang- 
orang mukmin. Inginkah kalian mengadakan alasan yang nyata 
bagi Allah (untuk menyiksa kalian)? (An-Nisa: 144) 




















Kemudian dalam ayat berikutnya Allah Swt. berfirman: 


254 Juz 1 — Al-Bagarah 


Y 35 “23 A7 et Tur FB 7 0 IN NOr er 
CS CA SI Boa 
Cocoretaad) 

Sesungguhnya orang-orang munafik itu Oremparkam pada bagi- 


an yang paling bawah dari neraka, dan kalian tidak akan men- 
dapat seorang penolong pun bagi mereka. (An-Nisa: 145) 





Mengingat orang munafik dalam sikap lahiriahnya menunjukkan ber- 
iman, perihal yang sebenarnya dapat mengelabui kaum mukmin. Ke- 
rusakan yang diakibatkan oleh orang munafik mudah terjadi, meng- 
ingat dia dengan mudah dapat membujuk kaum mukmin melalui ha- 
sutan yang dilancarkannya. Dengan sembunyi-sembunyi orang-orang 
munafik bersahabat dengan orang-orang kafir untuk memusuhi kaum 
mukmin. Padahal seandainya orang-orang munafik tersebut tetap pada 
pendirian kafirnya, niscaya kejahatan yang ditimbulkannya lebih ri- 
ngan. Seandainya mereka ikhlas dalam amalnya karena Allah, niscaya 
mereka beruntung dan beroleh kebahagiaan. Karena itulah Allah Swt. 
berfirman: 


. 2 RIO Sya Ag 
Pa ARA AN Ae Pe 
Cu $ DAN ) 
Dan bila dikatakan kepada mereka, “Janganlah kalian membuat 
kerusakan di muka bumi!” Mereka menjawab, “Sesungguhnya 
kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.” (Al-Bagarah: 
11) 


Dengan kata lain mereka mengatakan, “Kami bermaksud menjadi ju- 
ru penengah perdamaian antara kedua golongan, yakni kaum mukmin 
dan kaum kuffar.” Pengertian ini dikatakan oleh Muhammad ibnu 
Ishag, dari Muhammad ibnu Abu Muhammad, dari Ikrimah atau 
Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, sehubungan dengan firman-Nya, 
“Waiza gila lahum la tufsidu fil ardi galu innama nahnu muslihuna,” 
yakni sesungguhnya kami bermaksud melakukan perdamaian di an- 
tara kedua golongan, yaitu golongan kaum mukmin dan ahli kitab. 
Akan tetapi, anggapan mereka itu dibantah oleh firman-Nya: 


(reza) NA! KE AORA 2G LT 


Tafsir Ibnu Kasir 255 


Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang mem- 
buat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. (Al-Bagarah: 12) 


Dengan kata lain, dapat diartikan “hanya saja hal yang mereka duga 
sebagai perbaikan dan perdamaian itu justru merupakan kerusakan itu 
sendiri: tetapi karena kebodohan mereka, mereka tidak merasakan hal 
itu sebagai kerusakan. 


Al-Bagarah, ayat 13 


AA GRATGA KA AT EN GIMATA LAYANAN 
AAA TEA ANTA AA Ea seladean 
ASI SSL HAN 
Apabi's dikatakan kepada mereka. “Berimanlah kalian sebagai- 
MEI CTANI-ONGKG Gin ielah beriman.” Mereka menjawab, 
"Lan Ferrmgrkah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh 
Ia lean beriman?” Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang- 
orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengerti. 


Allah Swt. berfirman, “Waiza gila” (apabila dikatakan), yakni kepada 
orang-orang munafik. Aminu kama amanan nasu, berimanlah kamu 
sekalian sebagaimana orang-orang beriman kepada Allah, para ma- 
laikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari berbangkit sesudah 
mati, surga dan neraka serta lain-lainnya yang telah diberitakan oleh 
Allah kepada orang-orang mukmin. Taatlah kalian kepada Allah dan 
Rasul-Nya dalam mengerjakan semua perintah dan meninggalkan se- 
mua larangan. 

Oalu anu-minu kama amanas sufaha-u, mereka menjawab, 
“Akankah kami disuruh beriman sebagaimana orang-orang yang bo- 
doh itu telah beriman?” Yang mereka maksudkan dengan “orang- 
orang yang bodoh” adalah para sahabat Rasul Saw., semoga laknat 
Allah atas orang-orang munafik. Demikian menurut Abul Aliyah dan 
As-Saddi di dalam kitab Tafsir-nya berikut sanadnya dari Ibnu Abbas 
dan Ibnu Mas'ud serta sejumlah sahabat Rasulullah Saw. Hal yang 


8 ye Pa 


256 Juz 1 — Al-Bagarah 


sama dikatakan pula oleh Ar-Rabi' ibnu Anas. Sedangkan menurut 
Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam dan lain-lainnya, makna ayat 
adalah “apakah kami dan mereka sama derajat dan jalannya, sedang- 
kan mereka adalah orang-orang yang bodoh?” 

As-sufaha adalah bentuk jamak dari lafaz safihun, sama wazan- 
nya dengan lafaz hukama, bentuk tunggalnya adalah hakimun dan 
hulama yang bentuk tunggalnya adalah halimun. As-safih artinya 
orang yang bodoh, lemah pendapatnya, dan sedikit pengetahuannya 
tentang hal yang bermaslahat dan yang mudarat, sebagaimana penger- 
tian yang terkandung di dalam firman-Nya: 


Lor REK UKG yu 2 AN S3 


Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum 
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan ka- 
lian) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. (An-Nisa: 
5) 


Menurut kebanyakan ulama, yang dimaksud dengan sufaha dalam 
ayat ini ialah kaum wanita dan anak-anak. 

Kemudian Allah membantah semua yang mereka tuduhkan itu 
melalui firman selanjutnya, “Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah 
orang-orang yang bodoh” (Al-Bagarah: 13). Allah Swt. membalikkan 
tuduhan mereka, sesungguhnya yang bodoh itu hanyalah mereka sen- 
diri. Pada firman selanjutnya disebutkan, “Tetapi mereka tidak tahu” 
(Al-Bagarah: 13). Dengan kata lain, kebodohan mereka sangat keter- 
laluan hingga tidak menyadari kebodohannya sendiri, bahwa sebenar- 
nya keadaan mereka dalam kesesatan dan kebodohan. Ungkapan ini 
lebih kuat untuk menggambarkan kebutaan mereka dan kejauhan me- 
reka dari hidayah. 


Al-Bagarah, ayat 14-15 


Tafsir Ibnu Kasir 251 


GTA (2 A3 PNP 3 (4 Kan 
YAA md AN Ka 
Era “35 373 Sa 
Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, 
mereka mengatakan, “Kami telah beriman.” Dan bila mereka 
kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, “Se- 
sungguhnya kami sependirian dengan kalian, kami hanyalah ber- 


olok-olok.” Allah akan (membalas) olok-olokan mereka dan 
membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. 


Allah Swt. berfirman, “Apabila orang-orang munafik bersua dengan 
orang-orang mukmin, mereka berkata, “Kami beriman.” Mereka me- 
nampakkan kepada kaum mukmin seakan-akan diri mereka beriman 
dan berpihak atau bersahabat dengan kaum mukmin. Akan tetapi, si- 
kap mu mereka maksudkan untuk mengelabui kaum mukmin dan dip- 
kam! mereka untuk melindungi diri agar dimasukkan ke dalam go- 

ingin crang-orang mukmin dan mendapat bagian ganimah dan ke- 
baikan yang diperoleh kaum mukmin. 

Bilamana mereka kembali bersama setan-setannya. Makna yang 
dimaksud ialah bilamana mereka kembali dan pergi dengan setan-se- 
tan mereka tanpa ada orang lain. Lafaz khalau mengandung makna 
insarafu, yakni kembali, karena ia muta'addi dengan huruf ila untuk 
menunjukkan fi'il yang tidak disebutkan dan yang disebutkan. Di an- 
tara ulama ada yang mengatakan bahwa ila di sini bermakna ma'a, 
yakni “apabila mereka berkumpul bersama setan mereka tanpa ada 
orang lain”. Akan tetapi, makna yang pertama lebih baik, yaitu yang 
dijadikan pegangan oleh Ibnu Jarir. 

As-Saddi mengatakan dari Abu Malik, khalau artinya pergi me- 
nuju setan-setan mereka. Syayatin artinya pemimpin dan pembesar 
atau kepala mereka yang terdiri atas kalangan pendeta Yahudi, pe- 
mimpin-pemimpin kaum musyrik dan kaum munafik. As-Saddi di da- 
lam kitab TafSsir-nya mengatakan dari Abu Malik dan dari Abu Saleh, 
dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud 
serta dari sejumlah sahabat Rasulullah Saw., bahwa yang dimaksud 


258 Juz 1 — Al-Bagarah 





dengan setan-setan mereka dalam firman-Nya, “Wa iza khalau ila 
syayatinihim,” ialah para pemimpin kekufuran mereka. 

Ad-Dahhak mengatakan dari Ibnu Abbas, bahwa makna ayat 
jalah apabila mereka kembali kepada teman-temannya. Teman-teman 
mereka disebut setan-setan mercka. 

Muhammad ibnu Ishag mengatakan dari Muhammad ibnu Abu 
Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas 
mengenai firman-Nya, “Dan apabila mereka kembali kepada setan-se- 
tan mereka,” yakni yang terdiri atas kalangan orang-orang Yahudi, 
yaitu mereka yang menganjurkannya untuk berdusta dan menentang 
apa yang dibawa oleh Rasulullah Saw. 

Mujahid mengatakan bahwa makna syayatinihim jalah teman- 
teman mereka dari kalangan orang-orang munafik dan orang-orang 
musyrik. 

Oatadah mengatakan, yang dimaksud dengan syayatinihim ialah 
para pemimpin dan para panglima mereka dalam kemusyrikan dan 
kejahatan. Hal yang semisal dikatakan pula oleh Abu Malik, Abul 
Aliyah, As-Saddi, dan Ar-Rabi' ibnu Anas. 

Ibnu Jarir mengatakan bahwa syayatin artinya segala sesuatu 
yang membangkang. Adakalanya setan itu terdiri atas kalangan ma- 
nusia dan jin, sebagaimana dinyatakan di dalam ea 


f BIAN GEN AE: - AA jarra S 
Car ra) Ag 


SB 2 
Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, ya- 
itu setan-setan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin, sebagian 
mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-per- 
kataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). (Al-An'am: 
112) 


Di dalam kitab Musnad disebutkan sebuah hadis dari Abu Zar, bahwa 
Rasulullah Saw. siapa 


4 Ja - 
AAA Per KET AG om NINA, 3 25 


# Ap 


Tafsir Ibnu Kasir 259 


ph sa 2 ah 
" Aj $ any: (3 
“Kami berlindung kepada Allah dari setan-setan manusia dan se- 


tan-setan jin.” Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah manu- 
sia itu ada yang menjadi setan?” Nabi Saw. menjawab, “Ya.” 


Oalu inna ma'akum, mereka mengatakan, “Sesungguhnya kami ber- 
sama kalian.” Menurut Muhammad ibnu Ishag, dari Muhammad ibnu 
Abu Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu 
Abbas, disebutkan bahwa maknanya ialah “sesungguhnya kami se- 
pendirian dengan kalian”. Innama nahnu mustahziun, sesungguhnya 
kami hanya mengajak mereka dan mempermainkan mereka. 

Ad-Dahhak mengatakan dari Ibnu Abbas. Mereka mengatakan, 
“Sesungguhnya kami hanya mengolok-olok dan mengejek teman-te- 
man Muhammad.” Hal yang sama dikatakan pula oleh Ar-Rabi' ibnu 
Anas dan Oatadah. 

Sebagai bantahan dari Allah Swt. terhadap perbuatan orang-orang 
munafik itu, maka Allah Swt. berfirman: 


| 2... : Lg “3 ”- 3 
togel). Ong (Es BPI mis PEIAI 


Allah akan em bala olok-olokan mereka dan membiarkan me- 
reka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. (Al-Bagarah: 
15) 


Ibnu Jarir mengatakan, Allah Swt. memberitahukan bahwa Dialah 
yang akan melakukan pembalasan terhadap orang-orang munafik itu 
kelak di hari kiamat, seperti yang Bi aan di dalam firman-Nya: 


TA SA ge GK De Tar, AA AKI Aka 


Tae d PRA ina 
£ Iss 
(rta) SE ANAKAT #2 


Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan 
berkata kepada orang-orang yang beriman, “Tunggulah kami su- 
paya kami dapat mengambil sebagian dari cahaya kalian.” Dika- 


260 Juz 1 — A-Bagarah 





takan (kepada mereka), “Kembalilah kalian ke belakang dan ca- 
rilah sendiri cahaya (untuk kalian).” Lalu diadakan di antara 
mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya 
ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. (Al- 
Hadid: 13) 


Dalam ayat lain Allah Swt. berfirman: 


PA 2 Yg VE AS N 
Uva talas 91) Ne) Tes rn) 


Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa 
pemberian tangguh Kami kepada mereka adalah lebih baik bagi 
mereka. Sesungguhnya Kami memberi tangguh kepada mereka 
hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka. (Ali Imran: 
178) 


Ibnu Jarir mengatakan bahwa hal ini dan yang serupa dengannya me- 
rupakan ejekan, penghinaan, makar, dan tipu muslihat Allah Swt. ter- 
hadap orang-orang niunafik dan orang-orang musyrik, menurut orang 
yang menakwilkan ayat ini dengan pengertian tersebut. 

Ibnu Jarir mengatakan pula, bahwa ulama lainnya mengatakan 
bahwa ejekan Allah terhadap mereka berupa celaan dan penghinaan 
Allah terhadap mereka karena mereka telah berbuat durhaka dan kafir 
kepada-Nya. 

Ibnu Jarir mengatakan pula, “Ulama lainnya lagi mengatakan 
bahwa ungkapan seperti ini dan yang semisal merupakan ungkapan 
pembalikan.” Perihalnya sama dengan ucapan seseorang terhadap 
orang yang menipunya bila ternyata ia dapat membalikkan tipuan la- 
wannya, “Justru akulah yang telah menipumu (bukan kamu yang me- 
nipuku).” Akan tetapi, dalam hakikatnya Allah tidak melakukan tipu- 
an: melainkan Dia mengatakan hal tersebut hanya semata-mata meng- 
gambarkan tentang akibat dari apa yang diperbuat mereka. Para ula- 
ma yang berpendapat seperti ini mengatakan bahwa hal yang sama 
terdapat pula di dalam firman-Nya: 


Tafsir Ibnu Kasir 261 





(ortobe 1) PENA EN Papa! NAN Teng 


Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas ti- 
pu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. 
(Ali Imran: 54) 


2 P7 AN 


Uoz bgs) 3 Pra, HAN 
Allah akan (membalas) olok-olokan mereka. (Al-Bagarah: 15) 


Hal tersebut merupakan jawaban semata, karena sesungguhnya Allah 
tidak melakukan makar dan tidak pula ejekan. Dengan kata lain, mak- 
na yang dimaksud ialah bahwa makar dan tipu daya mereka itu justru 
menimpa diri mereka sendiri (barang siapa menggali lubang, dia sen- 
diri yang akan terjerumus ke dalamnya). 

Ulama lamnya mengatakan bahwa firman-Nya: 


2 NN LIL 3 3 AAA 


Dasa FE 5 EA LIL Ria 


Sesungguhnya kami hanyalah berolok-olok. Allah akan (memba- 
las) olok-olokan mereka. (Al-Bagarah: 14-15) 


(sx t AAN) ) PAN TA AN acak 


Mereka (orang-orang munafik) menipu Allah, dan Allah akan 
membalas tipuan mereka. (An-Nisa: 142) 


bee ' 2 
. NU INA 233 JA 
Wa ga) Aa ega ai Pes 
Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan 
membalas penghinaan mereka. (At-Taubah: 79) 


262 Juz 1 — A-Bagarah 


23 AA AT Pan 


(av: K3 


Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. 
(At-Taubah: 67) 


Demikian pula ayat-ayat lainnya yang semakna, semuanya merupakan 
berita dari Allah Swt. bahwa Dia pasti akan memberikan balasan ter- 
hadap mereka dengan balas memperolok-olokkan dan menyiksa me- 
reka dengan siksaan tipuan, sebagaimana tipuan yang telah mereka la- 
kukan. Kemudian berita mengenai balasan Allah dan siksaan-Nya ke- 
pada mereka diungkapkan dengan gaya bahasa yang sama dengan 
perbuatan mereka yang menyebabkan mereka berhak mendapat siksa- 
an-Nya, hanya dari segi lafaznya saja, tetapi maknanya berbeda. Peri- 
halnya sama Ha makna yang terdapat di dalam firman-Nya: 


a LP Pi Ateh (AA Lo Aa “5 Konga 
ANN IPA Ore Kes ejaan ara 
bei 


Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, ma- 
ka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya 
atas (tanggungan) Allah. (Asy-Syura: 40) 


Prau aa 1 pena "K 


Uaer ERA. & kese KK. Ka 


Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kalian, maka se- 
ranglah ia seimbang dengan serangannya terhadap kalian. (Al- 
Bagarah: 194) 


Makna pertama mengandung pengertian perbuatan aniaya, sedangkan 
makna yang kedua mengandung pengertian keadilan. Lafaz yang di- 
pakai pada keduanya sama, tetapi makna yang dimaksud berbeda: 
berdasarkan pengertian inilah semua makna yang sejenis di dalam Al- 
Our'an diartikan dengan pengertian seperti ini. 

Ibnu Jarir mengatakan bahwa ulama lainnya mengatakan, sesung- 
guhnya makna yang dimaksud ialah bahwa Allah memberitakan peri- 
hal orang-orang munafik, apabila mereka berkumpul dengan pemim- 


Tafsir Ibnu Kasir 263 





pin-pemimpinnya, mereka mengatakan, “Sesungguhnya kami sependi- 
rian dengan kalian dalam mendustakan Muhammad dan apa yang di- 
datangkannya. Sesungguhnya kata-kata yang kami ucapkan dan sikap 
yang kami perlihatkan kepada mereka hanyalah mengolok-olokkan 
mercka.” Maka Allah Swt. memberitahukan bahwa Dia membalas 
mengolok-olok mereka. Untuk itu, Allah menampakkan kepada me- 
reka sebagian dari hukum-hukum-Nya di dunia, yaitu darah mereka 
terpelihara, begitu pula harta benda mereka, padahal hal itu kebalikan 
dari apa yang akan terjadi pada diri mereka kelak di hari kemudian di 
sisi-Nya, yaitu azab dan siksaan. 

Kemudian Ibnu Jarir mengemukakan alasan dukungannya terha- 
dap pendapat ini, mengingat tipu daya, makar, dan olok-olokan secara 
main-main dan tidak ada gunanya merupakan hal yang mustahil akan 
dilakukan oleh Allah Swt. menurut kesepakatan semua. Bila hal terse- 
but diartikan sebagai pembalasan dan ganjaran-ganjaran yang setim- 
pal secara adil, dapatlah dimengerti. 

Ibnu Jarir mengatakan, ada sebuah riwayat yang sependapat de- 
ngan apa yang telah kami katakan, diketengahkan dari sahabat Ibnu 
Abbas. Di dalam riwayat ini disebutkan, telah menceritakan kepada 
kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Abu Usman, telah 
menceritakan kepada kami Bisyr, dari Abu Raug, dari Ad-Dahhak, 
dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya, “Allahu yastahzi-u 
bihim,” artinya Allah memperolok-olok mereka sebagai pembalasan- 
Nya terhadap tindakan mereka. 

Firman Allah Swt.: 


Lo: SAN) . Bada » laba 253 


dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan 
mereka. (Al-Bagarah: 15) 


Menurut As-Saddi, dari Abu Malik, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, 
juga dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud serta dari sejumlah 
sahabat Nabi Saw., yamuduukum artinya Allah membiarkan mereka. 

Mujahid mengatakan bahwa makna yamudduhum ialah menam- 
bahkan kepada mereka, sebagaimana pengertian yang terdapat di da- 
lam firman-Nya: 


264 Juz 1 — Ak-Bagarah 





HO Bian annta en Tana isa Let as 
rata As G8 Jus da AS PER aa 


123 


Cot- oo: Da) »Ug yasad 


Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang Kami 
berikan kepada mereka itu (berarti bahwa) Kami bersegera mem- 
berikan kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka ti- 
dak sadar. (Al-Mu-minun: 55-56) 


Dan firman Allah Swt.: 


Ga) 3 Sui KAA PE aa Lea 


Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke 
arah kebinasaan) dengan cara yang tidak mereka ketahui. (Al- 
A'raf: 182) 


Sebagian ulama mengatakan bahwa setiap kali mereka melakukan do- 
sa yang baru, maka Allah memberikan kepada mereka nikmat yang 
baru. Tetapi pada hakikatnya hal itu merupakan azab, sebagaimana 
pengertian yang sena di dalam ayat lain: 


Pe ri Jaa 3 “ (3 P Pa 3 
. SEK nk Naa 
Te Sa 2. , aa 2 
PA EA AYO Sa Sea 
(co-te2 01) pn ks MEGA 


Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan 
kepada mereka, Kami pun membukakan semua pintu-pintu kese- 
nangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira de- 
ngan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mere- 
ka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam 
berputus asa. Maka orang-orang yang zalim ilu dimusnahkan 
sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta 
alam. (Al-An'am: 44-45) 


Tafsir Ibnu Kasir 265 





Ibnu Jarir mengatakan bahwa makna yang benar ialah Kami menam- 
bahkan kepada mereka, dengan pengertian membiarkan dan memper- 
turutkan mereka di dalam kesombongan dan pembangkangannya, se- 
bagaimana pengertian yang terdapat di dalam ayat lain, yaitu firman- 


Nya: 
» 1 bs (Pa 1 
“3 pd, NA 
GO ar . gi Ta Pe) S8 


Dan (begitu pula) Kami memalingkan hati dan penglihatan mere- 
ka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya (Al-Our'an) 
pada permulaannya, dan Kami biarkan mereka bergelimang da- 
lam kesesatannya yang sangat. (Al-An'am: 110) 


At-tugyan artinya melampaui batas dalam suatu hal, sebagaimana 
pengertian yang terdapat di dalam firman-Nya: 


' » Typ L 
(ne KST) 5 “3 Heal AMA) 


Sesungguhnya Kami tatkala air telah naik (sampai ke gunung) 
Kami bawa (nenek moyang) kalian ke dalam bahtera. (Al-Hag- 
gah: 11) 


Ad-Dahhak mengatakan dari Ibnu Abbas bahwa ff tugyanihim 
ya' mahun artinya di dalam kekufurannya mereka terombang-ambing. 
Hal yang sama ditafsirkan pula oleh As-Saddi berikut sanadnya dari 
para sahabat. Hal yang sama dikatakan oleh Abul Aliyah, Oatadah, 
Ar-Rabi' ibnu Anas, Mujahid, Abu Malik, dan Abdur Rahman ibnu 
Zaid, bahwa mereka terombang-ambing di dalam kekufuran dan kese- 
satan. 

Ibnu Jarir mengatakan lafaz al-'amah artinya sesat, dikatakan 
'Gmiha fulanun, ya' mahu, 'amahan, dan 'amuhan artinya si Fulan te- 
lah tersesat. Ibnu Jarir mengatakan, makna ff tugyanihim ya' mahun 
artinya ialah di dalam kekufuran dan kesesatan yang menggelimangi 
dan menutupi diri mereka karena perbuatan kotor dan najis, mereka 
terombang-ambing dalam kebingungan dan kesesatan, mereka tidak 


266 Juz 1 — Al-Bagarah 





akan dapat menemukan jalan keluar, karena Allah Swt. telah mengun- 
ci mati hati mereka dan mengelaknya serta membutakan pandangan 
hati mereka dari jalan hidayah, hingga tertutup pandangan mereka, ti- 
dak dapat melihat petunjuk, tidak dapat pula mengetahui jalannya. 

Sebagian ulama mengatakan bahwa al-'ama (buta) khusus bagi 
buta mata, sedangkan al-'amah khusus bagi buta hati, tetapi adakala- 
nya lafaz al-'ama dipakai untuk pengertian buta hati, seperti yang 
terdapat di dalam firman-Nya: 


23. 3 SA 2 “2 « 
BASA EA AKA na PENA BA P3 456 
Pn rp) 

Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang 
buta ialah hati yang di dalam dada. (Al-Hajj: 46) 


Dikatakan 'amihar rajulu artinya lelaki itu pergi tanpa mengetahui tu- 
juan. Bentuk mudari'-nya ya' mahu, bentuk isim fa'il-nya 'amihun 
dan 'amihun: bentuk jamaknya 'amahun, sedangkan bentuk masdar- 
nya ialah 'amuhan. Dikatakan zahabat ibiluhul 'amha-u jika untanya 
tidak diketahui ke mana perginya. 


Al-Bagarah, ayat 16 
IR NA EPA AN AN -» —) 
ME GNU NG AANG ALI, 
Ta 


Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, 
maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka 
mendapat petunjuk. 


As-Saddi (As-Suda) di dalam kitab tafsirnya mengatakan dari Abu 
Malik, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah, dari Ibnu 
Mas'ud, dari sejumlah sahabat sehubungan dengan makna firman- 
Nya, “Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petun- 
juk.” Yang dimaksud ialah mereka mengambil kesesatan dan mening- 
galkan hidayah. 


Tafsir Ibnu Kasir 261 


Ibnu Ishag mengatakan dari Muhammad ibnu Abu Muhammad, 
dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan de- 
ngan firman-Nya, “Mereka itulah orang yang membeli kesesatan de- 
ngan petunjuk,” yakni membeli kekufuran dengan keimanan. 

Menurut mujahid, makna yang dimaksud ialah pada mulanya me- 
reka beriman, kemudian kafir. 

Oatadah mengatakan, maksudnya ialah mereka lebih menyukai 
kesesatan daripada hidayah (petunjuk). Pendapat Oatadah ini mirip 
dengan makna yang terkandung di dalam firman-Nya: 


: 3 cit? Dp Sange SATA 
ai AE Ng pet saJLala 


Dan adapun kaum Samud, maka mereka telah Kami beri petun- 
Juk, tetapi mereka lebih menyukai buta (kesesatan) dari petunjuk 
itu. (Fussilat: 17) 


Kesimpulan dari pendapat semua ahli tafsir tentang hal-hal yang telah 
kami sebutkan ialah “orang-orang munafik itu menyimpang dari jalan 
petunjuk dan menempuh jalan kesesatan, mereka menukar hidayah 
dengan kesesatan. Pengertian inilah yang dimaksud oleh firman-Nya: 


Ona GNI DEA 


Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. 
(Al-Bagarah: 16) 


Dengan kata lain, mereka melepaskan hidayah sebagai ganti kesesat- 
an. Dalam hal ini sama saja apakah dia berasal dari orang yang tadi- 
nya beriman, kemudian kafir, sebagaimana yang dinyatakan di dalam 


firman-Nya: 
Wrogga ) PANAI APE 


yurg demikian ilu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka 
lelah beriman, kemudian menjadi kafir (lagi), lalu hati mereka 
dikunci mati. (Al-Munafigun: 3) 


268 Juz 1 — Al-Bagarah 


Atau dari kalangan mereka lebih menyukai kesesatan daripada hida- 
yah, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian dari kalangan mereka 
(orang-orang munafik), dan merang mereka itu terdiri atas berbagai 
macam golongan. Karena itu, pada ayat selanjutnya Allah Swt. berfir- 
man: 


wa 2. ke 2 
Ur) « MANA ye NP 5 Sa ka 


Maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka 
mendapat petunjuk. (Al-Bagarah: 16) 


Perniagaan mereka yang demikian itu tidak membawa keuntungan, 
dan tidaklah mereka mendapat petunjuk, yakni tidak memperoleh 
bimbingan dalam perbuatannya itu. 

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Basyir, 
telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada 
kami Oatadah sehubungan dengan firman-Nya, “Maka tidaklah ber- 
untung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk” (Al- 
Bagarah: 16). Demi Allah, kalian telah melihat mereka keluar dari hi- 
dayah menuju jalan kesesatan, dari persatuan menjadi perpecahan, da- 
ri aman menjadi ketakutan, dan dari sunnah menjadi bid'ah. Demiki- 
an pula menurut riwayat Ibnu Abu Hatim melalui hadis Yazid ibnu 
Zurai”, dari Sa'id, dari Gatadah dengan makna yang sama. 


Al-Bagarah, ayat 17-18 


2 3 Abe 


ban reg NP Na 113 

aa APA AE, MAKAN TAN MERYGNCA 
123 PPA 7 “| TN 79 29 Ca” 
GEN We NG 


Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan 
api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah hilang- 
kan cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka 
dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan bu- 
ta, maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar). 


Tafsir ibnu Kasir 269 


Dikatakan masalun, mislun, dan masilun artinya perumpamaan bentuk 
jamaknya adalah amsal, seperti pengertian yang terdapat di dalam fir- 
man lainnya: 


SIN HK EN 3 
(err oy Kd) 


Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buatkan untuk manu- 
sia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang 
berilmu. (Al-Ankabut: 43) 


Sebagai penjelasannya dapat dikatakan bahwa Allah Swt. menyeru- 
pakan perbuatan mereka yang membeli kesesatan dengan keimanan 
—dan nasib mereka menjadi buta setelah melihat— dengan keadaan 
orang yang menyalakan api. Akan tetapi, setelah suasana di sekitar- 
nya terang dan beroleh manfaat dari sinarnya, yaitu dapat melihat se- 
mua yang ada di kanan dan kirinya, telah menyesuaikan diri dengan- 
nya, di saat dalam keadaan demikian, tiba-tiba api tersebut padam. 
Maka ia berada dalam kegelapan yang pekat, tidak dapat melihat, dan 
tidak beroleh petunjuk. Selain itu keadaannya kini menjadi tuli tidak 
dapat mendengar, bisu tidak dapat berbicara lagi, buta seandainya ke- 
adaannya terang karena tidak dapat melihat. Karena itu, dia tidak da- 
pat kembali kepada keadaan sebelumnya. Demikian pula keadaan 
orang-orang munafik itu yang mengganti jalan petunjuk dengan ke- 
sesatan dan lebih memilih kesesatan daripada hidayah. 

Di dalam masal atau perumpamaan ini terkandung pengertian 
yang menunjukkan bahwa pada awalnya mereka beriman, kemudian 
kafir, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Swt. dalam ayat lain- 
nya. 
Pendapat yang telah kami kemukakan ini diriwayatkan oleh Ar- 
Razi di dalam kitab tafsirnya, dari As-Saddi. Selanjutnya Ar-Razi me- 
ngatakan, tasybih atau perumpamaan dalam ayat ini sangat benar, ka- 
rena mereka pada mulanya memperoleh nur berkat keimanan mereka, 
kemudian pada akhirnya karena kemunafikan mereka, maka batallah 
hal tersebut dan terjerumuslah mereka ke dalam kebimbangan yang 
besar, mengingat tiada kebimbangan yang lebih besar daripada ke- 
bimbangan dalam agama. 


270 Juz 1 — Al-Bagarah 





Ibnu Jarir menduga bahwa orang-orang yang disebut dalam per- 
umpamaan ini adalah mereka yang pernah tidak beriman di suatu 
waktu. Dia mengatakan demikian pai dak na sei 


an 22 ON 2 1 va Tp a Asa Bike 
La La ) 
Di antara manusia ada yang mengatakan, “Kami beriman kepa- 


da Allah dan hari kemudian,” padahal mereka itu sesungguhnya 
bukan orang-orang yang beriman. (Al-Bagarah: 8) 


Akan tetapi, yang benar hal ini merupakan berita mengenai keadaan 
mereka di saat munafik dan kafir. Pengertian ini tidak bertentangan 
dengan suatu kenyataan bila mereka perah beriman sebelum itu, te- 
tapi iman dicabut dari mereka, dan hati mereka dikunci mati. 
Barangkali Ibnu Jarir tidak menyadari ayat lainnya yang membahas 
topik yang sama, yaitu firman-Nya: 


TAN 428 A3 38 £ y 85 Ps Asad 
OragaSard Jaya “3 ane de S3 Is 8 SA NI 


Yang demikian itu Ca karena bahwa sesungguhnya mereka 
telah beriman, kemudian menjadi kafir (lagi), lalu hati mereka 
dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti. (Al-Muna- 
figun: 3) 


Karena itulah maka Ibnu Jarir menganalisis perumpamaan ini, bahwa 
mereka beroleh penerangan dari kalimat iman yang mereka tampak- 
kan (yakni di dunia), kemudian hal selanjutnya yang menimpa me- 
reka adalah kegelapan-kegelapan (yakni kelak di hari kiamat). Ibnu 
Jarir mengatakan bahwa dalam perumpamaan dianggap sah meng- 
gambarkan suatu jamaah seperti satu orang, sebagaimana pengertian 
yang enak di dalam majnebak 


. SA kz Ga AN - 
“Pi Pn c Pe Arsi .. 

GL iga si 

Kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang 
fterbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati. (Al- 
Ahzab: 19) 


Tafsir Ibnu Kasir 2711 





Yakni seperti orang yang sedang dalam keadaan sekarat menghadapi 
kematiannya. Dalam ayat lain Allah Swt. berfirman: 


ed GKI 2 Je KANAN 
(YA? 3) KH EN SEN L 


Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kalian (dari da- 
lam kubur) itu melainkan hanyalah seperti (menciptakan dan 
membangkitkan) satu jiwa saja. (Lugman: 28) 


MEA -& TI. 
SEN NELLA ES 
Lor ka) 


Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, 
kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang 
membawa kitab-kitab yang tebal. (Al-Jumu'ah: 5S) 


Sebagian ulama menakwilkannya, bahwa makna yang dimaksud ialah 
kisah mereka sama dengan kisah orang-orang yang menyalakan api. 
Sedangkan menurut ulama lainnya, orang yang menyalakan api itu 
adalah salah seorang dari mereka. Menurut yang lainnya lagi, lafaz 
al-lazi dalam ayat ini mengandung makna al-lazina (orang banyak), 
sebagaimana pengertian yang terkandung di dalam perkataan seorang 
penyair berikut: 


” 
) » ” A 
LA KMI IAIN TAU TT Ta Na 
MA e1b LAN pa ila Pala Ba Cia 1 02 
Sesungguhnya orang-orang yang telah tiba masanya bagi mere- 


ka mengalirkan darahnya (berkurban) di Falaj adalah kaum itu 
seluruhnya, hai Ummu Khalid! 


Menurut kami, dalam ungkapan ini terjadi iItifat (pengalihan pembi- 
caraan), yaitu di tengah-tengah perumpamaan dari bentuk tunggal ke- 
pada bentuk jamak. Sebagaimana yang terdapat di dalam firman-Nya: 


LI 2 Ga Aga 03 Cry 311 NN AAA Pa 
BAN ana KENA 
“33 


3 9 Aa ALA 4 275 
Kans1y3 Fat) Ogan Dp ate? 


212 Juz 1 — Ai-Bagarah 





Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan 
cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka da- 
lam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, 
maka tidaklah mereka akan kembali ke (jalan yang benar). (Al- 
Bagarah: 17-18) 


Ungkapan seperti ini lebih fasih dan lebih mengena susunannya. 

Zahaballahu binurihim, Allah hilangkan dari mereka manfaat 
api yang sedang mereka perlukan untuk penerangan: dan membiarkan 
hal yang membahayakan diri mereka, yaitu bara dan asapnya. 

Watarakahum fi zulumatin, dan Allah membiarkan mereka ber- 
ada dalam kegelapan (yakni keraguan, kekufuran, dan kemunafikan 
mereka). 

La yubsirun, mereka tidak dapat melihat, yakni tidak mendapat 
petunjuk untuk menempuh jalan kebaikan dan tidak pula mengetahui- 
nya. 

Selain itu mereka summun, yakni tuli tidak dapat mendengar ke- 
baikan, bukmun, bisu tidak dapat mengucapkan hal-hal yang berman- 
faat bagi diri mereka, 'umyun, buta dalam kesesatan dan buta mata 
hatinya, sebagaimana pengertian yang terkandung di dalam firman 
lainnya: 


EA Pn SIA, 2 Ko 1-3 ne LAN LAN 
Sae 3 Lg S3 Vi BG 
Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang 


buta ialah hati yang di dalam dada. (Al-Hajj: 46) 


Karena itu, mereka tidak dapat kembali ke jalan hidayah yang telah 
mereka tukar dengan kesesatan. 


Komentar para ahli tafsir ulama salaf 


As-Saddi di dalam kitab tafsirnya mengatakan dari Abu Malik, dari 

Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu 

Mas'ud serta dari sejumlah sahabat sehubungan dengan firman-Nya: 
Plat 


ro GIS 


Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya. (Al-Bagarah: 17) 


Tafsir Ibnu Kasir 273 


As-Saddi menduga ada sejumlah orang yang telah masuk Islam di 
saat Nabi Saw. tiba di Madinah, kemudian mereka munafik. Perum- 
pamaan mengenai diri mereka sama dengan seorang lelaki yang pada 
mulanya berada dalam kegelapan, lalu dia menyalakan api. Ketika api 
menerangi sekelilingnya yang dipenuhi kotoran dan onak duri, maka 
dia dapat melihat hingga dapat menghindar. Akan tetapi, ketika ia da- 
lam keadaan demikian, tiba-tiba apinya padam, hingga dia mengha- 
dapi situasi yang tidak ia ketahui mana yang harus dia hindarkan dari 
bahaya yang ada di depannya. 

Yang demikian itulah perihal orang munafik, pada awalnya dia 
berada dalam kegelapan kemusyrikan, lalu masuk Islam hingga me- 
ngetahui mana yang halal dan mana yang haram, juga mengetahui 
mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika ia berada dalam ke- 
adaan demikian, tiba-tiba ia kafir, akhirnya dia tidak lagi mengetahui 
mana yang halal dan mana yang haram, tidak pula mana yang baik 
dan mana yang buruk. 

Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan mak- 
na ayat ini. Cahaya merupakan perumpamaan bagi iman mereka yang 
dahulu sering mercka bicarakan, sedangkan kegelapan merupakan 
perumpamaan bagi kesesatan dan kekufuran mereka yang dahulu me- 
reka perbincangkan. Mereka adalah suatu kaum yang pada mulanya 
berada dalam jalan petunjuk, kemudian hidayah dicabut dari mereka, 
sesudah itu akhirnya mereka membangkang, tidak mau beriman lagi. 

Mujahid mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, “Falamma 
ada-at ma haulahu,” bahwa sinar api menunjukkan makna keadaan 
mereka di saat menghadap kepada orang-orang mukmin dan jalan hi- 
dayah. 

Ata Al-Khurrasani sehubungan dengan firman-Nya, “Masaluhum 
kamasalil lazis taugada naran,” mengatakan bahwa hal ini merupa- 
kan perumpamaan orang munafik yang kadangkala dia dapat melihat 
Gan mengenal, tetapi setelah itu ia terkena buta hati. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan —dia telah meriwayatkan dari Ikri- 
mah, Al-Hasan, As-Saddi, dan Ar-Rabi' ibnu Anas— hal yang semi- 
sal dengan apa yang dikatakan oleh Ata Al-Khurrasani. 

Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam sehubungan dengan fir- 
man-Nya, “Masaluhum kamasalil lazis taugada naran,” mengatakan 


274 Juz 1 — Al-Bagarah 


bahwa hal tersebut merupakan gambaran tentang sifat orang-orang 
munafik yang kadangkala dapat melihat dan mengenal, tetapi setelah 
itu ia terkena buta hati. Dia mengatakan pula sehubungan dengan fir- 
man-Nya, “Masaluhum kamasalil lazis taugada naran,” hingga akhir 
ayat, bahwa hal tersebut merupakan tentang sifat orang-orang muna- 
fik. Pada mulanya mereka beriman hingga iman menyinari kalbu me- 
reka, sebagaimana api menyinari mereka yang menyalakannya. Ke- 
mudian mereka kafir, maka Allah menghilangkan cahaya apinya dan 
mencabut imannya sebagaimana Dia menghilangkan cahaya api terse- 
but, hingga mereka tertinggai dalam keadaan yang sangat gelap tanpa 
dapat melihat. . 

Pendapat Ibnu Jarir serupa dengan riwayat Ali ibnu Abu Talhah, 
dari 16nu Abbas, sehubungan dengan siesau 


(vs3gd) » IN KAN ERA ON CP 


Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan 
api. (Al-Bagarah: 17) 


Disebutkan bahwa hal ini merupakan suatu perumpamaan yang dibuat 
oleh Allah untuk menggambarkan orang-orang munafik. Yaitu pada 
mulanya mereka merasa bangga dengan Islam, maka kaum muslim 
mau mengadakan pernikahan dengan mereka, saling mewaris dan sa- 
ling membagi harta fai. Tetapi di kala mereka mati, Allah mencabut 
kebanggaan itu dari mereka sebagaimana cayaha api yang dihilangkan 
dari orang yang memerlukannya. 

Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi' ibnu Anas, dari 
Abul Aliyah sehubungan dengan firman-Nya, “Masaluhum kamasalil 
lazis taugada naran,” bahwa sesungguhnya cahaya api itu adalah ca- 
haya api yang dinyalakannya. Tetapi bila api itu padam, maka lenyap- 
lah cahayanya. Demikian pula keadaan orang munafik, manakala dia 
mengucapkan kalimat Ikhlas —yaitu Ia ilaha illallah (tidak ada Tu- 
han selain Allahh— ia berada dalam cahaya yang terang, tetapi jika ia 
ragu, maka terjerumuslah ia ke dalam kegelapan. 

Ad-Dahhak mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, “Zaha- 
ballahu binurihim.” Cahaya api mereka merupakan perumpamaan ba- 
gi iman mereka yang selalu mereka bicarakan. 


Tafsir Ibnu Kasir 215 





Abdur Razzag meriwayatkan dari Ma'mar, dari Oatadah menge- 
nai firman-Nya: 


eka PP anataa “. 9 #7 Kr 116331 7 
(vi 22) KA PA AA Bah NYA jon 


Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan 
api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya. (Al-Bagarah: 
17) 


Yang dimaksud dengan api ialah perumpamaan kalimah Ia ilaha illal- 
lah (tidak ada Tuhan selain Allah). Api itu menerangi mereka hingga 
mereka dapat makan dan minum, dianggap beriman di dunia, melaku- 
kan pernikahan, serta darah mereka terpelihara. Tetapi di kala mereka 
mati, Allah menghilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka 
berada dalam keadaan yang sangat gelap, tidak dapat melihat. 

Sa'id meriyawatkan dari Oatadah sehubungan dengan makna 
ayat ini, bahwa orang munafik yang mengucapkan kalimah Ia ilaha 
illaliah (tidak ada Tuhan selain Allah) memperoleh cahaya dalam ke- 
hidupan di dunia. Untuk itu, mereka dapat menikah dengan kaum 
muslim melalui kalimah tersebut dan berperang bersama kaum mus- 
lim, dapat waris-mewaris dengan mereka, dan darah serta hartanya 
terlindungi. Tetapi di saat ia mati, kalimah tersebut ia cabut karena di 
dalam hatinya tidak ada pangkalnya, pada amal perbuatannya pun ti- 
dak ada hakikat kenyataan. Maka pada ayat selanjutnya disebutkan: 


2 PI 3) 3 Ca Id. 29 Cal 

Ona Open EME pa 
dan Allah membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat me- 
lihat. (Al-Bagarah: 17) 


Ab ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan de- 
San makna firman-Nya, “Watarakahum fi zulumatil la yubsirun,” 
vaxru Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan (maksudnya da- 
3m 2zsD) bila mereka mati. 

“fihammad ibnu Ishag meriwayatkan dari Muhammad ibnu Abu 
Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas se- 


216 Juz 1 — Al-Bagarah 





hubungan dengan firman-Nya, “Watarakahum fi zulumatin,” yakni 
mereka dapat melihat perkara hak dengan mata hatinya, dan mengata- 
kannya hingga mereka dapat keluar dari kegelapan kekufuran. Akan 
tetapi, sesudah itu mereka memadamkannya melalui kekufuran dan 
kemunafikan mereka, akhirnya Allah membiarkan mereka dalam ke: 
gelapan kekufuran, hingga tidak dapat melihat hidayah dan tidak da- 
pat berjalan lurus dalam perkara yang hak. 

As-Saddi di dalam kitab tafsirnya meriwayatkan berikut sanad- 
nya mengenai firman-Nya, “Watarakahum fi zulumatin,” bahwa ke- 
gelapan tersebut merupakan perumpamaan bagi kemunafikan mereka. 

Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa watarakahum fi zulumatin 
la yubsirun artinya hal tersebut terjadi ketika orang munafik mati. 
Maka amal perbuatan jahatnya merupakan kegelapan baginya, hingga 
dia tidak dapat menemukan suatu amal baik pun yang sesuai dengan 
kalimah Ia ilaha illallah. 

Summun bukmun 'umyun, As-Saddi meriwayatkan berikut sa- 
nadnya sehubungan dengan makna ayat ini, bahwa mereka bisu, buta 
serta tuli. 

Ali Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan 
dengan makna summun bukmun 'umyun, bahwa mereka tidak dapat 
mendengar petunjuk, tidak dapat melihatnya, dan tidak dapat mema- 
haminya. Hal yang sama dikatakan pula oleh Abul Aliyah dan Oa- 
tadah ibnu Di 'amah. 

Fahum la yarji'una, menurut Ibnu Abbas mereka tidak dapat 
kembali ke jalan hidayah. Hal yang sama dikatakan pula oleh Ar- 
Rabi' ibnu Anas. | 

As-Saddi meriwayatkan berikut sanadnya sehubungan dengan 
makna firman-Nya, “Summun bukmun 'umyun fahum la yarji'una,” 
yakni mereka tidak dapat kembali kepada Islam. Sedangkan menurut 
Oatadah, mereka tidak dapat kembali itu maksudnya tidak dapat ber- 
tobat dan tidak pula mereka ingat. 


Al-Bagarah, ayat 19-20 


PAI PA PA A AN KA NA 


“ 


Tafsir Ibnu Kasir 271 





HI AAU LA EN Na da 
PASAR KA OT A GAWAT 
yh 3 TARIAN TG aa ? NG (PAPAN f 





Atau seperti (orang-orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit 
disertai gelap gulita, guruh, dan kilat: mereka menyumbat teli- 
nganya dengan anak jarinya, karena (mendengar suara) petir, se- 
bab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. 
Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap 
kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar 
ilu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau 
Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan 
penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala 
sesuatu. 


Ayat ini merupakan perumpamaan lain yang dibuat oleh Allah Swt. 
yang menggambarkan keadaan orang-orang munafik. Mereka adalah 
kaum yang lahiriahnya kadangkala menampakkan Islam, dan kadang- 
kala di lain waktu mereka ragu terhadapnya. Hati mereka yang berada 
dalam keraguan, kekufuran, dan kebimbangan itu diserupakan dengan 
sayyib, makna sayyib ialah hujan. Demikianlah menurut Ibnu Mas'ud, 
Ibnu Abbas, dan sejumlah sahabat, juga menurut Abu Aliyah, Mu- 
jahid, Sa'id ibnu Jubair, Ata, Al-Hasan Al-Basri, Oatadah, Atiyyah, 
Al-Aufi, Ata Al-Khurrasani, As-Saddi, dan Ar-Rabi' ibnu Anas. 

Menurut Ad-Dahhak, makna sayyibun adalah awan. 

Tetapi menurut pendapat yang terkenal, artinya hujan yang turun 
dari langit. Dalam keadaan gelap gulita maksudnya keraguan, keku- 
furan, dan kemunafikan: sedangkan maksud dari suara guruh ialah ra- 
sa takut yang mencekam hati, mengingat orang munafik itu selalu 
berada dalam ketakutan yang sangat dan rasa ngeri, sebagaimana 
yang dinyatakan di dalam firman lainnya, yaitu: 


218 Juz 1 — Al-Bagarah 


” 71 ma G3 Teu 
(ergaiat ) page PR AMPI 


Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan 
kepada mereka. (Al-Munafigun: 4) 


KN ASIA KIA , 32 £ 
bai TA Asia: 2 


“2 2 


“sai Z5) Pu 


Dan mereka (orang-orang munafik) bersumpah dengan (nama) 
Allah, bahwa sesungguhnya mereka termasuk golongan kalian, 
padahal mereka bukanlah dari golongan kalian, tetapi mereka 
adalah orang-orang yang sangat takut (kepada kalian). Jikalau 
mereka memperoleh tempat perlindungan atau gua-gua atau lu- 
bang-lubang (dalam tanah), niscaya mereka pergi kepadanya de- 
ngan secepat-cepatnya. (At-Taubah: 56-57) 


Al-bargu artinya kilat, sedangkan yang dimaksud ialah suatu hal yang 
berkilat di dalam hati golongan orang-orang munafik sebagai pertanda 
cahaya iman, hanya dalam waktu sebentar dan sekali-kali. Karena itu, 
Allah Swt. berfirman dalam ayat selanjutnya: 


31 8 2.1 asa 1G LG 2g bagan ps3 
NAN Daan Sea ag LECYYA 5. 
Hui ngak $ 


mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya, karena 
(mendengar suara) petir, sebab takut akan mati. Dan Allah me- 
liputi orang-orang yang kafir. (Al-Bagarah: 19) 


Dengan kata lain, tiada gunanya sama sekali sikap waspada mereka, 
karena Allah dengan kekuasaan-Nya Maha Meliputi: mereka berada 


Tafsir ibnu Kasir 219 





di bawah kehendak dan kekuasaan-Nya, sebagaimana yang dikatakan 
di dalam na 


Eat Bh data eta naa tni ag ine Ea 
» Tas. a GS yen 
« - WA rama tan | 9- — en 


Ai. 
Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, (yakni 
kaum) Fir'aun dan (kaum) Samud? Sesungguhnya orang-orang 
kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung mereka dari 
belakang mereka. (Al-Buruj: 17-20) 


Kemudian dalam firman selanjutnya disebutkan, “Hampir-hampir ki- 
lat itu menyambar penglihatan mereka.” Dikatakan demikian karena 
sifat cahaya kilat tersebut kuat dan keras, sedangkan pandangan mata 
mereka (orang-orang munafik) lemah, dan hati mereka tidak mantap 
keimanannya. 

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan 
dengan firman-Nya, “Yakadul bargu yakhtafu absarahum,” artinya 
“hampir-hampir ayat-ayat muhkam Al-Our' an membuka kedok orang- 
orang munafik”. 

Ibnu Ishag mengatakan, telah menceritakan kepadaku Muham- 
mad ibnu Abu Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair, dari 
Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya, “Hampir-hampir kilat 
itu menyambar penglihatan mereka.” Dikatakan demikian karena 
kuatnya cahaya kebenaran. “Setiap kali kilat itu menyinari mereka, 
mereka berjalan di bawah sinar itu, bila gelap gulita menimpa mere- 
ka, mereka berhenti.” Manakala muncul seberkas cahaya iman di da- 
lam diri mereka, lalu mereka merasa kangen dan mengikutinya, tetapi 
di lain waktu muncul keraguan yang membuat hati mereka gelap dan 
berhanu dalam keadaan kebingungan. 

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan 
dengan makna firman-Nya, “Kullama ada-a lahum masyau fihi,” arti- 
nya "manakala orang-orang munafik itu beroleh manfaat dari kejaya- 
an Islam, mereka merasa tenang, tetapi bila Islam tertimpa cobaan, 
mereka bangkit kembali kepada kekufuran”, sebagaimana pengertian 
yang terkandung di dalam firman Allah Swt.: 


280 Juz 1 — At-Bagarah 





Mma Ae el ME YAN 


Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dae- 
ngan berada di tepi, maka jika ia memperoleh kebajikan, tetap- 
lah ia dalam keadaan itu: dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana 
berbaliklah ia ke belakang. (Al-Hajj: 11) 


“| PI Pegit ca 5 Leak Kat Is «are dita 39010 KT sanad 
ala pa oleb PE AAA DP LAN Ag KOK PATAH 
C 


Muhammad ibnu Ishag meriwayatkan dari Muhammad ibnu Abu Mu- 
hammad, dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas me- 
ngenai firman-Nya, “Kullama ada-a lahum masyau fihi, wa iza azla- 
ma 'alaihim gamu,” artinya “manakala mereka mengetahui perkara 
yang hak dan membicarakannya, hal ini dimengerti melalui percakap- 
an mereka berada dalam jalan yang lurus. Tetapi manakala mereka 
berbalik dari iman menjadi kafir, mereka berhenti, maksudnya ke- 
bingungan. Demikianlah takwil Abul Aliyah, Al-Hasan Al-Basri, Oa- 
tadah, Ar-Rabi' ibnu Anas, dan As-Saddu berikut sanadnya, dari se- 
jumlah sahabat. Pendapat inilah yang paling sahih dan paling kuat. 

Demikianlah keadaan orang-orang munafik kelak di hari kiamat, 
yaitu di saat manusia diberi nur sesuai dengan kadar keimanan ma- 
sing-masing. Di antara mereka ada orang yang diberi nur yang dapat 
menerangi perjalanan yang jaraknya berpos-pos buatnya, bahkan le- 
bih dari itu atau kurang dari itu. Di antara mereka ada yang nur-nya 
kadangkala padam dan kadangkala bercahaya. Di antara mereka ada 
yang dapat berjalan di atas sirat di suatu waktu, sedangkan di waktu 
lainnya dia berhenti. Di antara mereka ada yang nur-nya padam 
(tidak menyala) sama sekali, mereka adalah orang-orang munafik 
militan yang digambarkan oleh ayuan Ta 


Sipia SE HA IKA Aa 2 Ha AA 4 tp 


(Cerai), KE ANTA 


Pada hari ketika orang-orang - laki-laki dan perempuan 
berkata kepada orang-orang yang beriman, “Tunggulah kami su- 


Tafsir Ibnu Kasir 281 





paya kami dapat mengambil sebagian cahaya kalian.” Dikatakan 
(kepada mereka), “Kembalilah kalian ke belakang dan carilah 
sendiri cahaya (untuk kalian).” (Al-Hadid: 13) 


Sehubungan dengan orang-orang mukmin di hari kiamat nanti, Allah 
Swt. menceritakan ian mereka melalui Bee 
27 5 MANGA | 2 ' CAN “ p0 
Bl 22 lg A - 
"Yi (em » - de ya | 


(roso). KU: ngan 


Pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan pe- 
rempuan, sedangkan cahaya mereka bersinar di hadapan dan di 
sebelah kanan mereka, (dikatakan kepada mereka), “Pada hari 
ini ada berita gembira untuk kalian, (yaitu) surga yang mengalir 
di bawahnya sungai-sungai.” (Al-Hadid: 12) 


Dalam firman lainnya Allah Swt. mengatakan: 
Na UN PR APA . Yan 
meal OA. aa SJ 
Ka Sa, SAYA PA Ban ker 


9, & (& Pi 
Cnaman & TN 


Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang 
yang beriman bersama dia, sedangkan cahaya mereka memancar 
di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka menga- 
takan, “Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami 
dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas se- 
gala sesuatu. (At-Tahrim: 8) 


Sa'id ibnu Abu Arubah meriwayatkan dari Oatadah sehubungan de- 
ngan firman-Nya: 


| , 5 x ? 9 (pe 
SN AOA Tega 


282 Juz 1 — Ak-Bagarah 





Pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan pe- 
rempuan, hingga akhir ayat. (Al-Hadid: 12) 


Disebutkan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: 


LUAR 


- pn Sen 
AG KA IE IL, AN BOP AA PORT 
Pata - z5 2 2. AA “n3- 
GEA bata Ta eh IL 0929 


Di antara orang-orang mukmin ada yang cahayanya dapat me- 
nyinari sejauh antara Madinah sampai 'Adn yang lebih jauh dari 
San'a, dan ada pula yang kurang dari itu, hingga sesungguhnya 
di antara orang-orang mukmin ada yang cahayanya hanya dapat 
menyinari tempat kedua telapak kakinya saja. 


Hadis riwayat Ibnu Jarir, diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Hatim me- 
lalui hadis Imran ibnu Daud Al-Gattan, dari Gatadah hadis yang se- 
misal. Hadis ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Al-Minhal ib- 
nu Amr, dari Oais ibnus Sakan, dari Abdullah ibnu Mas'ud yang me- 
ngatakan bahwa kepada mereka diberikan cahaya yang sesuai dengan 
amal perbuatan masing-masing, di antara mereka ada yang diberi ca- 
haya seperti pohon kurma, ada yang seperti seorang lelaki berdiri, se- 
dangkan yang paling kecil cahayanya di antara mereka ialah sebesar 
ibu jari, terkadang padam dan terkadang menyala. Begitu pula menu- 
rut riwayat Ibnu Jarir, dari Ibnu Musanna, dari Ibnu Idris, dari ayah- 
nya, dari Al-Minhal. 

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
ayahku, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ali ibnu 
Muhammad At-Tanafisi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris 
yang pernah mendengar dari ayahnya yang menceritakan dari Al- 
Minhal ibnu Amr, dari Oais ibnus Sakan, dari Abdullah ibnu Mas'ud 
sehubungan dengan makna firmannya: 

2 Na . #32 


Ka “mek ea ah 


sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah 
kanan mereka. (At-Tahrim: 8) 


Tafsir Ibnu Kasir 283 


Yakni sesuai dengan kadar amal perbuatan masing-masing. Mereka 
melewati sirat, di antara mereka ada yang cahayanya semisal gunung, 
ada pula yang seperti pohon kurma, dan orang yang paling kecil ca- 
hayanya di antara mereka ialah yang sebesar ibu jarinya, adakalanya 
bercahaya dan adakalanya padam. 

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
Muhammad ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada kami 
Abu Yahya Al-Hammani, telah menceritakan kepada kami Ugbah ib- 
nul Yagzan, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa 
tiada seorang pun dari kalangan ahli tauhid melainkan diberi cahaya 
di hari kiamat kelak. Orang munafik cahayanya padam, orang muk- 
min merasa kasihan melihat orang-orang munafik padam cahayanya, 
lalu orang-orang mukmin berkata, “Wahai Tuhan kami, sempurnakan- 
lah bagi kami cahaya kami.” 

Ad-Dahhak ibnu Muzahim mengatakan, setiap orang yang me- 
nampakkan keimanan di dunia kelak di hari kiamat akan diberi caha- 
ya. Tetapi bila sampai di sirat, maka padamlah cahaya orang-orang 
munafik. Ketika orang-orang mukmin melihat hal itu, mereka merasa 
kasihan, lalu berkata, “Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami 
cahaya kami.” 

Berdasarkan pengertian ini, maka manusia itu terbagi menjadi 
beberapa macam: Pertama, yang mukmin secara murni, yaitu mereka 
yang sifat-sifatnya disebut pada keempat ayat dari permulaan surat 
Al-Bagarah. Kedua, orang-orang kafir murni, yaitu mereka yang sifat- 
sifatnya disebut dalam dua ayat berikutnya. Ketika orang-orang mu- 
nafik terbagi menjadi dua golongan, yaitu munafik militan —yang di- 
buat perumpamaan api bagi mereka— dan orang-orang munafik yang 
masih terombang-ambing dalam kemunafikannya. Adakalanya tam- 
pak bagi mereka berkas sinar iman, dan terkadang sinar iman padam 
dalam diri mereka, mereka adalah orang-orang yang diumpamakan 
dengan air hujan. Golongan yang terakhir ini lebih ringan daripada 
golongan sebelumnya. 

Perumpamaan mengenai diri seorang mukmin ini ditinjau dari 
berbagai segi, mirip dengan apa yang disebut di dalam surat An-Nur, 
yaitu tentang apa yang dijadikan oleh Allah di dalam kalbunya berupa 
hidayah dan cahaya. Hal ini diserupakan dengan pelita yang berada di 


284 Juz 1 — A-Bagarah 


dalam kaca, sedangkan kaca tersebut seakan-akan bintang mutiara 
yang bercahaya dengan sendirinya. Demikianlah keadaan kalbu orang 
mukmin yang dijadikan secara fitrah beriman dan mendapat siraman 
dari syariah yang jernih secara langsung menyentuhnya tanpa keke- 
ruhan dan tanpa ada campuran, sebagaimana yang akan dijelaskan 
nanti pada tempatnya, insya Allah. 

Kemudian Allah membuat perumpamaan buat hamba-hamba 
yang kafir, yaitu mereka yang menduga bahwa diri mereka beroleh 
suatu manfaat, padahal tiada suatu manfaat pun yang mereka peroleh. 
Mereka adalah orang-orang yang jahil murakkab, sebagaimana yang 
disebut di dalam firman-Nya: 


2 2 tu113 “2D na 2 Pai 
TES Pimava 1002 knna SAI SEN Aga, 
(eta) Ie 2 AI 


Dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka adalah laksana 
Jatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang- 
orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak 
mendapatinya sesuatu apa pun. (An-Nur: 39) 


Kemudian Allah Swt. membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir 
yang kebodohannya tidak terlalu parah. Mereka adalah orang-orang 
yang disebut di dalam firman-Nya: 


AS BPA BAN K3 PELNI 
GO GK Iga Fasa 
naa PPAS 


Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh 
ombak, yang di atasnya ombak (pula), di atasnya (lagi) awan: 
gelap gulita yang tindih-bertindih, apabila dia mengeluarkan 
tangannya, liadalah dia dapat melihatnya, (dan) barang siapa 
yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah, tiadalah dia 
mempunyai cahaya sedikit pun. (An-Nir: 40) 


Tafsir Ibnu Kasir 285 





Berdasarkan hal ini orang-orang kafir pun terbagi menjadi dua bagi- 
an, yaitu orang kafir militan dan orang kafir ikut-ikutan, sebagaimana 
keduanya disebut di dalam permulaan surat Al-Hajj melalui firman- 
Nya: 


KU 


Ti KA NI FS de An NAN aa ADA LP 
Pan | 


Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah 
tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap setan yang sangat 
Jahat. (Al-Hajj: 3) | 


Y GD . RP - 
TES NI G3 
(ht ai) 


Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah ten- 
tang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk, dan tanpa 
kitab (wahyu) yang bercahaya. (Al-Hajj: 8) 


Allah telah mengklasifikasikan orang-orang mukmin pada permulaan 
surat Al-Wagi'ah dan bagian akhirnya, sedangkan di dalam surat Al- 
Insan mereka terbagi menjadi dua bagian, yaitu orang-orang yang ter- 
dahulu mereka adalah golongan orang-orang mugarrabin (dekat de- 
ngan Allah), dan golongan as-habul yamin, yaitu orang-orang yang 
bertakwa. 

Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa orang-orang 
mukmin itu terdiri atas dua golongan, yaitu orang-orang yang dekat 
dengan Allah dan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang kafir pun 
terbagi menjadi dua golongan, yaitu orang-orang kafir militan dan 
orang-orang kafir mugallid (ikut-ikutan). Orang-orang munafik pun 
terbagi menjadi dua golongan, yaitu munafik militan dan munafik dari 
salah satu seginya saja, sebagaimana yang disebut di dalam kitab Sa- 
hihain melalui Abdullah ibnu Amr, bahwa Nabi Saw. pernah bersab- 
da: | 
| 39 £ Ate, Aa » g GS 

BI ga TE AN GA Hara K5 3 LE 


P3 


286 Juz 1 — Al-Bagarah 


On Ra 
SAS 1 GI ja 5 aa AI SS 3 
Ap aa EN 

: aah Sera Dg Salam A3 5 313 ie 
Ada tiga perkara, barang siapa akad ketiganya, maka dia 
adalah orang munafik militan, dan barang siapa yang menyan- 
dang salah satunya, maka di dalam dirinya terdapat suatu peker- 
ti munafik hingga ia meninggalkannya. Yaitu orang yang apabila 


berbicara berdusta, apabila berjanji ingkar, dan apabila diper- 
caya khianat. 


Berdasarkan hadis ini para ulama menyimpulkan bahwa di dalam diri 
seseorang itu adakalanya terdapat suatu cabang dari iman dan suatu 
cabang dari sifat munafik, yang dalam realisasinya adakalanya berupa 
amali (perbuatan) berdasarkan hadis ini, atau berupa Y'tigadi (ke- 
yakinan) berdasarkan apa yang telah ditunjukkan oleh ayat tadi. De- 
mikian pendapat segolongan ulama Salaf dan sejumlah ulama yang 
telah disebut di atas. 

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Abun Nadr, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah (yakni 
Syaiban), dari LaiS, dari Amr ibnu Murrah, dari Abul Bukhturi, dari 
Abu Sa'id yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersab- 
da: 


SE IAIN KAA LE EN OR 
Se HA i On an PEDE Ara 

SIN SIN LA Ka NA saN S3 HA 
Spain PAN AG He ai 
Ng BG BI SI LAN LING KA 


Haa Asta Hengenyaresi 


Pare Aa Iya sdizG3 Sg at Para Eng 
Pu Aa 


Tafsir Ibnu Kasir 287 





Kalbu (manusia) itu ada empat macam, yaitu kalbu yang jernih, 
bagian dalamnya seperti pelita yang bercahaya, kalbu yang ter- 
bungkus dalam keadaan terikat oleh pembungkusnya, kalbu yang 
layu, dan kalbu yang terlapisi. Adapun kalbu yang jernih ialah 
kalbu orang mukmin, sedangkan pelita yang di dalam adalah ca- 
hayanya. Adapun kalbu yang terbungkus ialah (perumpamaan) 
kalbu orang kafir, sedangkan kalbu yang layu ialah kalbu orang 
munafik murni (militan), pada mulanya mengetahui (perkara 
yang hak), kemudian mengingkarinya. Kalbu yang terlapisi ialah 
kalbu yang di dalamnya terdapat iman dan kemunafikan. Perum- 
pamaan iman di dalam kalbu adalah seperti sayuran yang selalu 
diberi air yang baik, sedangkan perumpamaan nifag adalah se- 
perti luka yang selalu mengeluarkan nanah dan darah. Maka 
yang mana pun di antara kedua benda yang diperumpamakan itu 
lebih kuat daripada yang lainnya, berarti ia dapat mengalahkan- 
nvo. 


Hadis iru berpredikat Jayvid lagi hasan. 
Allah Swt eta berfirman: 


4, - « ba 7 1” 
2 KENA PALA ATAP 


Jikatai Pa menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pende- 
ngaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa 
alas segala sesuatu. (Al-Bagarah: 20) 


Muhammad ibnu Ishag mengatakan, telah menceritakan kepadaku 
Muhammad ibnu Abu Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Ju- 
bair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna ayat ini, bahwa de- 
mikian itu terjadi setelah mereka mengetahui perkara hak, lalu me- 
reka meninggalkannya. 

Innallaha 'ala kulli syai-in gadir, menurut Ibnu Abbas artinya 
“bahwa sesungguhnya Allah Mahakuasa terhadap semua hal yang di- 
kehendaki-Nya atas hamba-hamba-Nya berupa pembalasan atau am- 
punan'. 

Ibnu Jarir mengatakan, sesungguhnya Allah Swt. menyifati diri- 
Nya dengan sifat Kuasa terhadap segala sesuatu dalam hal ini, karena 


288 Juz 1 — Al-Bagarah 





Dia bertindak memperingatkan terhadap orang-orang munafik akan 
azab dan siksa-nya. Allah memberitakan kepada mereka bahwa Dia 
Maha Meliputi mereka dan Mahakuasa untuk menghilangkan pende- 
ngaran dan penglihatan mereka. Makna lafaz gadir adalah gadir, sa- 
ma halnya dengan lafaz 'alim bermakna 'alim. 

Ibnu Jarir dan orang-orang yang mengikutinya dari kebanyakan 
ahli tafsir berpendapat bahwa kedua perumpamaan yang dibuat oleh 
Allah ini menggambarkan keadaan suatu golongan dari orang-orang 
munafik. Dengan demikian, berarti huruf au yang terdapat di dalam 
firman-Nya, “Au kasayyibim minas sama,” bermakna wawu. Perihal- 
nya sama dengan yang terdapat di dalam firman lainnya, yaitu: 


DC. 2 Xi 
Ona NE Ph 


Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang 
kafir di antara mereka. (Al-Insan: 24) 


Atau huruf au ini bermakna takhyir (pilihan), dengan kata lain “aku 
buatkan perumpamaan ini bagi mereka atau jika kamu suka perumpa- 
maan lainnya. 

Imam Ourtubi mengatakan bahwa huruf au di sini menunjukkan 
makna tasawi (persamaan atau pembanding), misalnya dikatakan: 
“Bergaullah kamu dengan Al-Hasan atau Ibnu Sirin.” Demikian yang 
dikemukakan oleh Az-Zamakhsyari, yaitu masing-masing dari kedua- 
nya memiliki persamaan dengan yang lain dalam hal boleh bergaul. 
Dengan demikian, berarti makna ayat menunjukkan mana saja di an- 
tara perumpamaan ini atau yang lainnya untuk menggambarkan 
mereka dinilai sesuai dengan keadaan mereka. 

Menurut kami, perumpamaan ini dikemukakan berdasarkan jenis 
orang-orang munafik, karena sesungguhnya mereka terdiri atas berba- 
gai macam tingkatan dan memiliki keadaan serta sifat masing-masing, 
sebagaimana yang disebut di dalam surat Bara-ah (At-Taubah) de- 
ngan memakai ungkapan waminhum (dan di antara mereka) secara 
berulang-ulang. Setiap kali disebut lafaz waminhum, dijelaskan ke- 
adaan dan sifat-sifat mereka, ciri khas perbuatan serta ucapan mereka. 
Maka menginterpretasikan kedua perumpamaan ini buat dua golongan 


Tafsir Ibnu Kasir 289 





di antara mereka (orang-orang munafik) lebih tepat dan lebih sesuai 
dengan keadaan dan sifat-sifat mereka. 

Allah Swt. telah membuat dua perumpamaan bagi dua jenis 
orang-orang kafir —yaitu orang kafir militan dan orang kafir ikut- 
ikutan— melalui firman-Nya di dalam surat An-Nur, yaitu: 


Gini er, JENE Eh is 


Dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka adalah laksana 
fatamorgana di tanah yang datar. (An-Nur: 39) 


R27 A 
(era) IA BSA 


", -. 

Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam. (An-Nur: 40) 
Perumpamaan yang pertama ditujukan untuk orang kafir militan, ya- 
itu mereka yang jahil murakkab (mereka tidak mengetahui bahwa di- 
rinya tidak tahu): sedangkan yang kedua ditujukan untuk orang kafir 
yang kebodohannya tidak terlalu parah, yaitu mereka dari kalangan 
para pengikut dan yang membebek kepada para pemimpinnya. 


Al-Bagarah, ayat 21-22 


3 3 ae KAS YA 
Lai AG KE MELAN PENGAL 


TASNOn AI AGEN “YEKI 


Brg Na Gada ja Bi 
GAS OA 


Hai manusia, sembahlah Tuhan kalian Yang telah menciptakan 
kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertak- 


290 Juz 1 — Al-Bagarah 


wa. Dialah Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kali- 
an dan langit sebagai atap dan Dia menurunkan air (hujan) dari 
langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah- 
buahan sebagai rezeki untuk kalian. Karena itu, janganlah kalian 
mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengeta- 
hui. 


Allah Swt. menjelaskan tentang sifat uluhiyyah-Nya Yang Maha Esa, 
bahwa Dialah yang memberi nikmat kepada hamba-hamba-Nya de- 
ngan menciptakan mereka dari tiada ke alam wujud, lalu melimpah- 
kan kepada mereka segala macam nikmat lahir dan batin. Allah men- 
jadikan bagi mereka bumi sebagai hamparan buat tempat mereka 
tinggal, diperkokoh kestabilannya dengan gunung-gunung yang tinggi 
lagi besar, dan Dia menjadikan langit sebagai atap, sebagaimana dise- 
butkan di dalam ayat lain, Apar firman-Nya: 


Gank uin! AOA sena Wa CAS Asalad 


Dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, 
sedangkan mereka berpaling dari segala tanda-tanda (kekuasaan 
Allah) yang terdapat padanya. (Al-Anbiya: 32) 


Allah menurunkan air hujan dari langit bagi mereka. Yang dimaksud 
dengan lafaz as-sama dalam ayat ini ialah awan yang datang pada 
waktunya di saat mereka memerlukannya. Melalui hujan, Allah me- 
numbuhkan buat mereka berbagai macam tumbuhan yang menghasil- 
kan banyak jenis buah, sebagaimana yang telah disaksikan. Hal terse- 
but sebagai rezcki buat mereka, juga buat ternak mereka, sebagai- 
mana yang telah ditetapkan dalam ayat lainnya. Di antara ayat-ayat 
tersebut yang paling dekat pengertiannya dengan maksud ini ialah fir- 
man-Nya: 


AG At AN Nyasa IS | 
PAN Ia 2aAg SARAN 7 3 CN CA 
Genoa Penta 


Tafsir Ibnu Kasir 291 


Allah-lah yang menjadikan bumi bagi kalian tempat menetap dan 
langit sebagai atap, dan membentuk kalian, lalu membaguskan 
rupa kalian serta memberi kalian rezeki dengan sebagian yang 
baik-baik. Yang demikian itu adalah Allah Tuhan kalian, Maha- 
agung Allah, Tuhan semesta alam. (Al-Mu-min: 64) 


Kesimpulan makna yang dikandung ayat ini ialah bahwa Allah adalah 
Yang Menciptakan, Yang memberi rezeki, Yang memiliki rumah ini 
serta para penghuninya, dan Yang memberi mereka rezeki. Karena 
itu, Dia sematalah Yang harus disembah dan tidak boleh memperse- 
kutukan-Nya dengan selain-Nya, sebagaimana yang dinyatakan di da- 
lam ayat lain: 


“Tata Ia 


(era) Bodas OS, SEE 


Karena itu, janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi 
Allah, padahal kalian mengetahui. (Al-Bagarah: 22) 


Di dalam hadis Sahihain disebutkan dari Ibnu Mas'ud yang menceri- 
takan: 
| “Pm Ka , ag ai 27 4 C1 AG EA 
AE IG aa aia AAN MA 
si di ai Bg Daan tu 


Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling be- 
sar di sisi Allah?” Beliau menjawab, “Bila kamu mengadakan se- 
kutu bagi Allah, padahal Dialah Yang menciptakanmu,” hingga 
akhir hadis. 


Demikian pula yang disebutkan di dalam hadis Mu'az yang menye- 
batkan. “Tahukah kamu apa hak Allah yang dibebankan pada hamba- 
hamba-Nya?” lalu disebutkan, “Hendaklah mereka menyembah-Nya 
San jangan mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun,” hingga akhir 
hadis. 

Di dalam hadis lain disebutkan seperti berikut: 


292 Juz 1 — A-Bagarah 





Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian mengatakan, “Ini 
adalah yang dikehendaki oleh Allah, dan yang dikehendaki oleh 
si Fulan,” tetapi hendaklah ia mengatakan, “Ini yang dikehen- 
daki oleh Allah,” kemudian, “Ini yang dikehendaki oleh si 
Fulan.” 


Hammad ibnu Salimah mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Abdul Malik ibnu Umair, dari Rab'i ibnu Hirasy, dari Tufail ibnu 
Sakhbirah (saudara lelaki ibu Siti Aisyah r.a.) yang menceritakan 
bahwa ia melihat dalam mimpinya seakan-akan berada di tengah-te- 
ngah orang-orang Yahudi, lalu ia bertanya (kepada mereka), “Siapa- 
kah kalian?” Mereka menjawab, “Kami adalah orang-orang Yahudi.” 
Ia berkata, “Sesungguhnya kalian benar-benar merupakan suatu kaum 
jikalau kalian tidak mengatakan bahwa Uzair anak laki-laki Allah.” 
Mereka mengatakan, “Sesungguhnya kalian pun merupakan suatu 
kaum jikalau kalian tidak mengatakan bahwa ini apa yang dikehen- 
daki oleh Allah dan yang dikehendaki oleh Muhammad.” Kemudian 
Tufail bersua dengan segolongan orang-orang Nasrani, lalu ia berta- 
nya, “Siapakah kalian?” Mereka menjawab, “Kami orang-orang Nas- 
rani.” Ia berkata, “Sesungguhnya kalian benar-benar merupakan suatu 
kaum jikalau kalian tidak mengatakan bahwa Al-Masih anak laki-laki 
Allah.” Mereka berkata, “Dan sesungguhnya kamu pun benar-benar 
merupakan suatu kaum jikalau kamu tidak mengatakan bahwa ini 
adalah apa yang dikehendaki oleh Allah dan yang dikehendaki oleh 
Muhammad.” 

Pada pagi harinya Tufail menceritakan mimpi itu kepada sebagi- 
an orang yang biasa mengobrol dengannya, kemudian ia datang kepa- 
da Nabi Saw. dan menceritakan hal itu kepadanya. Maka Nabi Saw. 
bertanya, “Apakah engkau telah menceritakannya kepada seseorang?” 
Ia menjawab, “Ya.” Maka Nabi Saw. berdiri, lalu memuji kepada 
Allah dan menyanjung-Nya. Setelah itu beliau Saw. bersabda: 


Tafsir Ibnu Kasir 293 


: na » - : zd aa 27 Im at 
was 1g TA an 393 sb Mala Aan al 


» 


Ri. AAN Ak be Torn Dab 
bete Aga TAK 1 AA 


Amma ba'du, sesungguhnya Tufail telah melihat sesuatu dalam 
mimpinya yang telah ia ceritakan kepada sebagian orang di an- 
fara kalian yang menerima berita darinya. Sesungguhnya kalian 
telah mengatakan suatu kalimat yang pada mulanya aku terha- 
lang oleh anu dan anu untuk melarang kalian mengatakannya. 
Maka sekarang janganlah kalian mengatakan, “Ini adalah apa 
yang dikehendaki oleh Allah dan yang dikehendaki oleh Muham- 
mad,” melainkan katakanlah, “Ini adalah yang dikehendaki oleh 
Allah semata.” 


Demikian riwayat Ibnu Murdawaih di dalam kitab tafsirnya mengenai 
ayat ini melalui hadis Hammad ibnu Salimah dengan lafaz yang sa- 
ma. Hadis ini diketengahkan pula oleh Ibnu Majah dari jalur lain me- 
lalui Abdul Malik ibnu Umair dengan lafaz yang sama atau semisal. 

Sufyan ibnu Sa'id A$-Sauri mengatakan dari Al-Ajlah ibnu Ab- 
dullah Al-Kindi, dari Yazid ibnul Asam, dari Ibnu Abbas yang men- 
ceritakan: 


pavedh 35 55510 G Ae ga 5 
. II MASK $ ah 


Seorang lelaki berkata kepada Nabi Saw., “Ini adalah yang dike- 
hendaki oleh Allah dan olehmu.” Maka Nabi Saw. bersabda, 
“Apakah engkau menjadikan diriku sebagai tandingan Allah! 
Katakanlah, “Inilah yang dikehendaki oleh Allah semata.” 


Hs3is yu diriwayatkan pula oleh Ibnu Murdawaih. Imam Nasai serta 
Imam Icnu Majah telah mengetengahkannya dari hadis Isa ibnu Yu- 
nus. dan Al-Ajlah dengan lafaz yang sama. 


Semua Itu ditandaskan demi memelihara dan melindungi ketau- 
hidan. 


294 Juz 1 — A-Bagarah 





Muhammad ibnu Ishak mengatakan, telah menceritakan kepada- 
nya Muhammad ibnu Abu Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id ibnu 
Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan sehubungan dengan makna 
firman-Nya: 


- - Va. 77 
Lv PAN ) EK LA MEI 
Hai manusia, sembahlah Tuhan kalian. benih. 21) 


Ayat ini ditujukan kepada kedua golongan secara keseluruhan, yaitu 
orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dengan kata lain, esa- 
kanlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang 
sebelum kalian. 

Hal yang sama dikatakan pula dalam riwayat lain dari Ibnu 
Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: 


(sr 2251) Gpk5 GS KT RATA 


Karena itu, janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi 
Allah, padahal kalian mengetahui. (Al-Bagarah: 22) 


Maksudnya, janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan selain- 
Nya, yaitu dengan tandingan-tandingan yang tidak dapat menimpakan 
mudarat dan tidak dapat memberi manfaat, padahal kalian mengetahui 
bahwa tidak ada Tuhan yang memberi rezeki kepada kalian selain 
Allah. Kalian telah mengetahui apa yang diserukan oleh Muhammad 
kepada kalian —yaitu ajaran tauhid— adalah perkara yang hak yang 
tiada keraguan di dalamnya. Demikian pula menurut Oatadah. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Ahmad ibnu Amr ibnu Abu Asim, telah menceritakan kepada kami 
Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Dahhak ibnu Mukhallad 
alias Abu Asim, telah menceritakan kepada kami Syabib ibnu Bisyr, 
telah menceritakan kepada kami Ikrimah, dari Ibnu Abbas, sehubung- 
an dengan firman-Nya, “Fala tajfalu lillahi andadan.” Istilah andad 
yaitu sama dengan mempersekutukan Allah, syirik itu lebih samar da- 
ripada rangkakan semut di atas batu hitam yang licin di dalam kege- 
lapan malam. 


Tafsir Ibnu Kasir 295 


Contoh perbuatan syirik (atau mempersekutukan Allah) ialah 
ucapan seseorang, “Demi Allah dan demi hidupmu, hai Fulan, dan 
demi hidupku.” Juga ucapan, “Seandainya tidak ada anjing, niscaya 
maling akan datang ke rumah kami tadi malam,” atau “Seandainya ti- 
dak ada angsa, niscaya maling memasuki rumah kami.” Demikian pu- 
la ucapan seseorang kepada temannya, “Ini adalah yang dikehendaki 
oleh Allah dan yang dikehendaki olehmu.” Juga ucapan, “Seandainya 
tidak ada Allah dan si Fulan,” semuanya itu merupakan perkataan 
yang menyebabkan kemusyrikan. Di dalam hadis disebutkan bahwa 
ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah Saw., “Ini adalah yang 
dikehendaki Allah dan yang dikehendaki olehmu.” Maka beliau Saw. 
bersabda: 


Apakah kamu menjadikan diriku sebagai tandingan Allah! 


Di dalam hadis lain disebutkan: 


IKA AE BE KUN SKA 


Sebaik-baik kaum adalah kalian jikalau kalian tidak melakukan 
tandingan (terhadap Allah), (karena) kalian mengatakan, “Ini 
adalah yang dikehendaki oleh Allah dan yang dikehendaki oleh 
si Fulan.” 


Abul Aliyah mengatakan, makna andadan dalam firman-Nya, “Fala 
taf alu lillahi andadan,” ialah tandingan dan sekutu. Demikian dikata- 
kan oleh Ar-Rabi' ibnu Anas, Oatadah, As-Saddi, Abu Malik, dan Is- 
mail ibnu Abu Khalid. 

Mujahid mengatakan bahwa makna firman-Nya, “Wa-antum ta' - 
lamuna,” ialah sedangkan kalian mengetahui bahwa Allah adalah 
Tuhan Yang Maha Esa di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. 

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Affan, telah menceritakan kepada kami Abu Khalaf (yaitu Musa ibnu 
Khalaf, beliau termasuk wali abdal), telah menceritakan kepada kami 
Yahya ibnu Abu Kasir, dari Zaid ibnu Salam, dari kakeknya (Mam- 


296 Juz 1 — Al-Bagarah 


tur), dari Al-Haris Al-Asy'ari, bahwa Nabi Saw. pernah bersabda, 
“Sesungguhnya Allah Swt. memerintahkan kepada Yahya ibnu Zaka- 
ria a.5. untuk mengamalkan lima kalimat dan memerintahkan kepada 
Bani Israil untuk mengamalkannya. Akan tetapi, hampir saja Yahya 
a.s. terlambat mengamalkannya, lalu Isa a.s. berkata kepadanya, “Se- 
sungguhnya kamu telah diperintahkan untuk mengamalkan lima kali- 
mat. Kamu pun memerintahkan kepada Bani Israil agar mercka 
mengamalkannya. Apakah kamu yang menyampaikan, atau diriku 
yang menyampaikannya? Yahya menjawab, “Hai Saudaraku, sesung- 
guhnya aku merasa takut jika kamu yang menyampaikannya, nantu 
aku akan diazab atau dikutuk.' 

Kemudian Yahya ibnu Zakaria mengumpulkan kaum Bani Israil 
di Baitul Mugaddas hingga masjid menjadi penuh oleh mereka. Yah- 
ya duduk di atas tempat yang tinggi, lalu memuji dan menyanjung 
Allah Swt. Kemudian ia mengatakan, “Sesungguhnya Allah telah me- 
merintahkan kepadaku untuk mengamalkan lima kalimat. Dia meme- 
rintahkan pula kepada kalian agar mengamalkannya. Pertama, hen- 
daklah kalian menyembah Allah dan janganlah kalian mempersekutu- 
kan-Nya dengan sesuatu pun. Karena sesungguhnya perumpamaan 
orang yang mempersekutukan Allah itu seperti keadaan seorang lelaki 
yang membeli seorang budak dengan uangnya sendiri secara murni, 
baik uang perak ataupun uang emas. Lalu si budak bekerja dan mem- 
berikan hasil penjualan jasanya itu kepada selain tuannya. Maka sia- 
pakah di antara kalian yang suka diperlakukan seperti demikian? Se- 
sungguhnya Allah-lah yang menciptakan kalian dan yang memberi re- 
zeki kalian. Maka sembahlah Dia oleh kalian dan jangan kalian mecm- 
persekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Allah memerintahkan kalian 
untuk mengerjakan salat, karena sesungguhnya Zat Allah berada di 
hadapan hamba-Nya selagi si hamba (yang sedang salat itu) tidak me- 
. noleh. Karena itu, apabila kalian sedang salat, janganlah kalian meno- 
leh. Allah telah memerintahkan kalian puasa, karena sesungguhnya 
perumpamaan puasa itu seperti keadaan seorang lelaki yang memba- 
wa sebotol minyak kesturi berada di tengah-tengah segolongan kaum, 
lalu mereka dapat mencium bau wangi minyak kesturinya. Sesung- 
guhnya bau mulut orang yang sedang puasa lebih wangi di sisi Allah 
daripada minyak kesturi. Allah memerintahkan kalian untuk berse- 


Tafsir Ibnu Kasir 297 





dckah, karena sesungguhnya perumpamaan sedekah itu seperti se- 
orang laki-laki yang ditawan musuh, dan mengikat kedua tangannya 
ke lehernya, lalu mengajukannya untuk menjalani hukuman pancung. 
Kemudian lelaki itu berkata, “Bolehkah aku menebus diriku dari kali- 
an?” Lalu lelaki itu menebus dirinya dengan semua miliknya, baik 
yang bernilai murah maupun yang bernilai mahal, hingga dirinya ter- 
bebas. Allah memerintahkan kalian untuk berzikir dengan banyak 
mengingat Allah, karena sesungguhnya perurnpamaan hal ini seperti 
keadaan seorang lelaki yang dikejar-kejar musuh yang memburunya 
dengan cepat dari belakang. Kemudian lelaki itu sampai ke suatu ben- 
teng, lalu ia berlindung di dalam benteng itu (dari kejaran musuhnya). 
Sesungguhnya tempat yang paling kuat bagi seorang hamba untuk 
melindungi dirinya dari setan ialah bila ia selalu dalam keadaan berzi- 
kir mengingat Allah." 
Perawi melanjutkan kisahnya, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: 


r 3m La »3 
DA NG EA In 3 Aa ia : 
BMA Y pig DAS SA IR 


La NA g 


Pa 3 AG Ti s3 33 SEM 5) 3 


Pa 


ABIS Ni Ka 53 3 Ha TP: 
una Ta AN Sd 
EN AN IG EN MESRA 


Dan aku perintahkan kalian untuk mengerjakan lima perkara 
yang telah diperintahkan oleh Allah kepadaku, yaitu (menctapi) 
'amaah (persatuan), tunduk dan taat (kepada ulil amri), dan hij- 
rah serta Jihad di jalan Allah. Karena sesungguhnya barang sia- 
73 vang keluar dari jamaah dalam jarak satu jengkal, berarti dia 
'&.it menanggalkan ikatan Islam dari lehernya, kecuali jika ia 
ber'ahat. Barang siapa yang memanggil dengan memakai seruan 
Janiliak, maka ia dimasukkan ke dalam neraka Jahannam dalam 
keadaan berlutut. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, sekali- 


Na 


298 Juz 1 — Al-Bagarah 


La —.55—— aa 


pun dia puasa dan salat?” Beliau Saw. menjawab, “Sekalipun dia 
salat dan puasa, serta mengaku dirinya muslim. Maka panggillah 
orang-orang muslim dengan nama-namanya sesuai dengan nama 
yang telah diberikan oleh Allah buat mereka: orang-orang mus- 
lim dan orang-orang mukmin adalah hamba-hamba Allah.” 


Hadis ini berpredikat hasan, sedangkan syahid (bukti) dari hadis ini 
yang berkaitan dengan makna ayat yang sedang kita bahas ini ialah 
kalimat yang mengatakan, “Dan sesungguhnya Allah telah mencipta- 
kan kalian dan memberi kalian rezeki. Maka sembahlah Dia oleh kali- 
an, dan janganlah kalian mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun.” 

Ayat yang sedang kita bahas menunjukkan bahwa hanya Allah 
semata yang berhak disembah, uada sekutu bagi-Nya. Kebanyakan 
ulama tafsir —seperti Ar-Razi dan lain-lainnya— menyimpulkan dalil 
dari hadis ini adanya Tuhan Yang Maha Pencipta, sama halnya de- 
ngan ayat yang sedang kita bahas secara lebih prioritas. Karena se- 
sungguhnya orang yang merenungkan semua keberadaan alam bagian 
bawah dan bagian atas berikut berbagai ragam bentuk, warna, watak, 
manfaat (kegunaan), dan peletakannya dalam posisi yang tepat, semua 
itu menunjukkan kekuasaan Penciptanya, kebijaksanaan-Nya, penge- 
tahuan-Nya serta keahlian-Nya, dan kebesaran kekuasaan-Nya. Pe- 
rihalnya sama dengan apa yang dikatakan oleh sebagian orang Arab 
ketika ditanya, “Manakah bukti yang menunjukkan adanya Tuhan 
Yang Mahatinggi?” Maka dia menjawab, “Subhanallah (Mahasuci 
Allah), sesungguhnya kotoran unta menunjukkan adanya unta, Jejak 
kaki menunjukkan adanya orang yang lewat. Langit yang memiliki 
bintang-bintang, bumi yang mimiliki gunung-gunung serta lautan 
yang memiliki ombak-ombak, bukankah semua itu menunjukkan ada- 
nya Tuhan Yang Mahalembut lagi Maha Mengetahui?” 

Ar-Razi meriwayatkan dari Imam Malik, bahwa Ar-Rasyid per- 
nah bertanya kepadanya mengenai masalah ini, lalu Imam Malik 
membuktikan dengan adanya berbagai macam bahasa, suara, dan ira- 
ma. 

Disebutkan oleh Abu Hanifah bahwa ada sebagian orang Zindig 
bertanya kepadanya mengenai keberadaan Tuhan Yang Maha Pencip- 
ta. Maka Abu Hanifah berkata kepada mereka, “Biarkanlah aku berpi- 


Tafsir Ibnu Kasir 299 


kir sejenak untuk mengingat suatu hal yang pernah diceritakan kepa- 
daku. Mereka menceritakan kepadaku bahwa ada sebuah perahu di te- 
ngah laut yang berombak besar, di dalamnya terdapat berbagai ma- 
cam barang dagangan, sedangkan di dalam perahu itu tidak terdapat 
seorang pun yang menjaganya dan tiada seorang pun yang mengenda- 
likannya. Tetapi sekalipun demikian perahu tersebut berangkat dan ti- 
ba berlayar dengan sendirinya, dapat membelah ombak yang besar 
hingga selamat dari bahaya. Perahu itu dapat berlayar dengan sendiri- 
nya tanpa ada seorang pun yang mengendalikannya.” Mereka berkata, 
“Ini adalah suatu hal yang tidak akan dikatakan oleh orang yang ber- 
akal.” Maka Abu Hanifah berkata, “Celakalah kamu, semua alam wu- 
jud berikut apa yang ada padanya mulai dari alam bagian bawah dan 
bagian atas, semua yang terkandung di dalamnya berupa berbagai ma- 
cam benda yang teratur ini, apakah tidak ada penciptanya?” Akhirnya 
kaum Zindig itu terdiam dan mereka sadar, lalu kembali kepada per- 
kara yang hak dan semuanya masuk Islam di tengah Abu Hanifah. 

Diriwayatkan dari Imam Syafii bahwa ia pernah ditanya menge- 
nai keberadaan Tuhan Yang Maha Pencipta, maka ia menjawab bah- 
wa ini adalah daun af-fut yang rasanya sama. Daun ini bila dimakan 
ulat sutera dapat menghasilkan benang sutera: bila dimakan lebah, ke- 
luar darinya madu, bila dimakan kambing dan sapi atau unta, menjadi 
kotoran yang tercampakkan (menjadi pupuk): dan bila dimakan oleh 
kijang, maka keluar dari tubuh kijang itu bibit minyak kesturi, pada- 
hal daunnya berasal dari satu jenis. 

Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa ia pernah ditanya menge- 
nai masalah ini, ia menjawab bahwa ada sebuah benteng yang kuat 
lagi licin, tidak mempunyai pintu dan tidak mempunyai lubang. Bagi- 
an luarnya putih seperti perak, sedangkan bagian dalamnya kuning 
mrurip emas. Ketika benteng tersebut dalam keadaan demikian, tiba-ti- 
ba temboknya terbelah dan keluarlah darinya seekor hewan yang da- 
pat mendengar dan melihat, bentuk dan suaranya lucu. Dia bermak- 
sud menggambarkan telur bila menetas. 

Abu Nuwas pernah ditanya mengenai masalah ini. Ia berkata me- 
lalui syair-syairnya, yaitu: 


3 pt, LNG ii 32 - Ap an an 1G 


au , 


300 | Juz 1 — A-Bagarah 





BLENAN PI, BEA De 
AN Bada bang aa 


Renungkanlah kejadian tumbuh-tumbuhan di bumi ini dan perha- 
tikanlah hasil-hasil dari apa yang telah dibuat oleh Tuhan Yang 
Mahakuasa. Air yang jernih bak perak memenuhi parit-parit 
yang bagaikan emas cetakan mengairi lahan-lahan yang indah 
bagaikan batu permata zabarjad, semuanya itu merupakan saksi 
yang membuktikan bahwa Allah tiada sekutu bagi-Nya. 


Ibnul Mu'taz mengatakan: 


La 


2 Ah 2nra TI in ema EU : Ke 
Sg He Ans Ka, aja 33 


Alangkah anehnya, bagaimanakah seseorang berbuat durhaka 
kepada Tuhan, dan bagaimanakah seseorang mengingkari-Nya, 
padahal segala sesuatu merupakan pertanda baginya yang me- 
nunjukkan bahwa Tuhan adalah Esa. 


Ulama lainnya mengatakan, “Barang siapa yang merenungkan keting- 
gian langit ini, keluasannya, dan semua yang ada padanya berupa bin- 
tang yang bercahaya —baik yang kecil maupun yang besar— dan 
bintang-bintang yang beredar pada garis edarnya serta yang tetap, nis- 
caya semua itu memberikan kesimpulan kepadanya akan adanya Tu- 
han Yang Maha Pencipta. Barang siapa yang menyaksikan bagaimana 
bintang-bintang tersebut berputar pada dirinya sendiri setiap sehari se- 
malam sekali putaran dalam tata surya yang maha luas itu, sedangkan 
masing-masing mempunyai garis edarnya sendiri, dan barang siapa 
yang memperhatikan lautan yang meliputi daratan dari berbagai arah, 
gunung-gunung yang dipancangkan di bumi agar stabil dan para 
penghuninya yang terdiri atas berbagai macam jenis dan bentuk serta 
warnanya, niscaya menyimpulkan adanya Tuhan Yang Maha Pencip- 
ta, sebagaimana yang dijelaskan di dalam firman-Nya: 


Tafsir Ibnu Kasir 301 


KE AP ( AE AAS A5 


1 


Para Ha Inyg ie SEN A3 
Cya- ena Mboke 


Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan me- 
rah yang beraneka ragam warnanya dan ada (pula) yang hitam 
pekat. Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-bina- 
tang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam- 
macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepa- 
da Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama. (Fatir: 
21-28) 


Demikian pula sungai-sungai yang membelah dari suatu negeri ke ne- 
geri yang lain, membawa banyak manfaat. Semua yang diciptakan di 
muka bumi berupa bermacam-macam makhluk hidup, tumbuh-tum- 
buhan yang berbeda-beda rasanya, dan berbagai macam bunga yang 
beraneka ragam warnanya, padahal tanah dan airnya sama, semua itu 
menunjukkan adanya Tuhan Yang Maha Pencipta dan kekuasaan ser- 
ta kebijaksanaan-Nya Yang Mahabesar. Juga menunjukkan rahmat- 
Nya kepada semua makhluk-Nya, lemah lembut, kebajikan dan ke- 
baikan-Nya kepada mereka, tiada Tuhan selain Allah dan Tiada Rabb 
selain Dia, hanya kepada-Nyalah aku bertawakal dan kembali. Ayat- 
ayat Al-Our'an yang menunjukkan pengertian ini sangat banyak. 


Al-Bagarah, ayat 23-24 
PE AA Gi NA NA PN Earan PA Maa MEREK 
PN AAA TOY: 
Ae 


3 GGS G3 NS SNP Pagi 
SN Ah 5 ya 2 
GAS SG EN 3 UNS 6 





302 Juz 1 — A-Bagarah 





Dan jika kalian (tetap) dalam keraguan tentang Al-Our'an yang 
Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), maka buat- 
lah satu surat (saja) yang semisal Al-Our'an itu dan ajaklah pe- 
nolong-penolong kalian selain Allah, jika kalian orang-orang 
yang memang benar. Maka jika kalian tidak dapat membuatfnya) 
dan pasti kalian tidak akan dapat membuat(nya), peliharalah diri 
kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, 
yang disediakan bagi orang-orang kafir. 


Kemudian Allah Swt. menetapkan masalah kenabian sesudah mene- 
tapkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Untuk itu, Allah meng- 
arahkan khitab-Nya kepada orang-orang kafir melalui firman-Nya: 


2 ar 224 


” y | AN TA 
(xe22d0) NA ay, Sus 


Dan jika kalian (tetap) dalam keraguan tentang Al-Our'an yang 
Kami wahyukan kepada hamba Kami. (Al-Bagarah: 23) 


Yang dimaksud dengan hamba ialah Nabi Muhammad Saw. Maka 
datangkanlah sebuah surat yang semisal dengan apa yang didatangkan 
olehnya. Apabila kalian menduga bahwa Al-Our'an itu bukan dari sisi 
Allah, maka tantanglah Al-Our'an dengan hal yang semisal dengan 
apa yang didatangkan olehnya. Mintalah pertolongan kepada orang- 
orang yang kalian kehendaki selain Allah, karena sesungguhnya kali- 
an pasti tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Menurut Ibnu 
Abbas, syuhada-ukum artinya penolong-penolong kalian. 

Menurut As-Saddi, dari Abu Malik, syuhada-ukum artinya seku- 
tu-sekutu kalian. Dengan kata lain ialah kaum selain kalian yang 
membantu kalian untuk melakukan hal tersebut. Mintalah pertolongan 
kepada tuhan-tuhan kalian agar mereka membantu dan menolong ka- 
lian. 

Mujahid mengatakan bahwa makna wad'u syuhada-akum artinya 
orang-orang yang akan menyaksikannya, mereka adalah juri-juri dari 
kalangan orang-orang yang fasih dalam berbahasa. 

Allah Swt. menantang mereka untuk melakukan hal tersebut di 
lain ayat dari Al-Our'an, yaitu dalam surat Al-Yasas: 


Tafsir Ibnu Kasir 303 


KE YEEN N Z7” SR 33 ?.- 1 PA Ca 
eta) Gea 


Katakanlah, “Datangkanlah oleh kalian sebuah kitab dari sisi 
Allah yang kitab itu lebih (dapat) memberi petunjuk daripada ke- 
duanya (Taurat dan Al-9Gur'an) niscaya aku mengikutinya, Jika 
kalian sungguh orang-orang yang benar.” (Al-Oasas: 49) 


Di dalam surat Al-Isra disebutkan melalui bela Ja 
S3 


BAY SEA 2 STA TAS IIS HP 
Berkali HN ANN LEAN TAN 


Katakanlah. “Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul un- 
luk membuat vang serupa Al-Our'an ini, niscaya mereka tidak 
Gian Jiya! membagi Nang serupa dengan dia, sekalipun sebagi- 
or mereaa menjadi senban bagi sebagian yang lain.” (Al-Isra: 
Sa) 
Di dalam surat Hud Allah Swt. berfirman: 
3 n Knretn s5 NK Yara 


KN & 
MAP 
: Ss pena 27 2 302 TA “ 
bae KI ATRYAKa es 


Bahkan mereka mma “Muhammad telah membuat-buat 
Al-Our'an itu.” Katakanlah, “(Jikalau demikian), maka datang- 
kanlah sepuluh Surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, 
dan panggillah orang-orang yang kalian sanggup (memanggil- 
nya) selain Allah, jika kalian memang orang-orang yang benar.” 
(Hud: 13) 


Di dalam surat Yunus Allah Swt. telah beinar 


1 “2 » G2 Pri 3 P Ai Ta vs 
GM Ha S3 aa HER HAN Saat 9 


304 Juz 1 — A-Bagarah 





“up 


KA YAN AA ala gah 33 AAN KAA 


yan KRU 


Ap 


“3 esat . ye “3 7 7 7 
BELIIN LA Ea 


Tidaklah mungkin Al-Our'an ini dibuat oleh selain Allah: akan 
tetapi (Al-ur'an itu) membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan 
menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada 
keraguan di dalamnya, (diturunkan) dari Tuhan semesta alam. 
Atau (patutkah) mereka mengatakan, “Muhammad membuat- 
buatnya.” Katakanlah, “(Kalau benar yang kalian katakan itu), 
maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan pang- 
gillah siapa-siapa yang dapat kalian panggil (untuk membuat- 
nya) selain Allah, jika kalian orang-orang yang benar.” (Yunus: 


37-38) 


Semua ayat ini Makkiyyah, kemudian Allah menentang mereka dec- 
ngan tantangan yang sama dalam surat-surat Madaniyyah. Untuk itu, 
Allah Swt. berfirman dalam ayat berikut: 


nu sa Kadi Aa Nat 3, Lea ti ea Lean La IPS 
na Iii arare ang ON ula 
(ew: SAN ) ci ii 
Dan jika kalian (tetap) dalam keraguan tentang Al-Our'an yang 
Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu 
surat (saja) yang semisal Al-Our'an itu. (Al-Bagarah: 23) 


Demikian pendapat Mujahid dan Oatadah, dipilih oleh Ibnu Jarir At- 
Tabari, Az-Zamakhsyari dan Ar-Razi, dinukil dari Umar, Ibnu 
Mas'ud, Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, dan kebanyakan ulama ahli 
Tahgig. 

Pendapat ini dinilai kuat berdasarkan peninjauan dari berbagai 
segi yang antara lain ialah Allah Swt. menantang mereka secara kese- 
luruhan, baik secara terpisah maupun secara gabungan, yang dalam 
hal ini tidak ada bedanya antara orang-orang ummi dari kalangan me- 
reka dan orang-orang yang pandai baca tulis dari mereka. Yang demi- 


Tafsir Ibnu Kasir 305 





kian itu lebih sempurna dalam tantangannya dan lebih mencakup ke- 
seluruhannya daripada tantangan yang hanya ditujukan-kepada indivi- 
du dari kalangan mereka yang ummi, yaitu orang-orang yang tidak 
dapat baca tulis dan tidak memperhatikan suatu ilmu pun. Sebagai 
buktinya ialah firman Allah Swt. yang mengatakan: 


EN oa AA CA YA 
Ora AA purin PU 


maka datangkanlah sepuluh surat yang dibuat-buat menyamal- 
nya. (Hud: 13) 


2 Au 7| 
CAA tel) Aa IPL 


niscaxa meraka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan 
GG. Al-Isra: SS) 


Sebagian u.ama mengataran bahwa pimiSiini artinya dari orang yang 
Kn SenTIN Mens Sam Yak “dari seorang lelaki yang 
STT sarer. Sia, Terapi pendapat yang sahih adalah yang pertama, 
K3 Tivangan ani bersifat umum bagi mercka semua. Padahal me- 
r2xs adalah orung-orang yang paling fasih, dan Allah menantang me- 
reka dengan tantangan ini di Mekah dan di Madinah beberapa kali ka- 
rena mereka sangat memusuhi Nabi Saw. dan sangat membenci aga- 
manya. Akan tetapi, sekalipun mcreka adalah orang-orang yang fasih, 
ternyata mercka tidak mampu membuatnya. Karena itulah Allah Swt. 
berfirman: 


3 A9 KP, ap AA Gi . 

Crer ga Sekai Pelokat JUL 

Maka jika kalian tidak dapat membuarlnya), dan pasti kalian ti- 
dak akan dapat membuatnya). (Al-Bagarah: 24) 


Huruf lan bermakna menafikan untuk selamanya di masa mendatang, 
yakni kalian tidak akan mampu melakukannya untuk selama-lamanya. 

Hal ini merupakan suatu mukjizat tersendiri bahwa Allah Swt. 
mengemukakan suatu berita yang pasti mendahului segalanya tanpa 


306 | Juz 1 — Al-Bagarah 





rasa khawatir dan takut bahwa Al-Our'an ini tiada yang dapat mem- 
buat hal yang semisal dengannya untuk selama -lamanya. Memang 
kenyataannya demikian, sejak diturunkan dari Allah Swt. sampai se- 
karang tiada yang dapat membuat hal yang semisal dengannya. Tidak 
mungkin dan mustahil ada manusia yang dapat melakukannya. Al- 
Our'an merupakan Kalamullah Tuhan Yang Menciptakan segala se- 
suatu, mana mungkin kalam Yang Maha Pencipta dapat MPa 
dengan kalam makhluk-Nya. 

Bagi orang yang memikirkan Al-Our'an, niscaya dia akan men- 
jumpai di dalamnya berbagai mukjizat keindahan-keindahan yang la- 
hir dan yang tersembunyi yang berkaitan dengan segi lafaz dan segi 
maknanya. 

Allah Swt. telah berfirman: 


2 2379 OT AL 23 PF 
On JEREN AL SB EN KAS TT 
Alif lam ra, (inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun de- 


ngan rapi serta dijelaskan secara terinci, yang diturunkan da- 
ri sisi (Allah) Yang Mahabijaksana lagi Mahawaspada. (Hud: 1) 


Lafaz-lafaz disusun dengan rapi dan kokoh, makna-maknanya dijelas- 
kan secara rinci, atau sebaliknya menurut pendapat yang berbeda-be- 
da. Setiap lafaz dan makna Al-Gur'an adalah fasih belaka, uada yang 
dapat menandinginya, tiada pula yang dapat sejajar dengannya. 

Allah Swt. menceritakan banyak hal yang terjadi di masa silam 
yang kisah-kisahnya terpendam, lalu kisahnya diangkat kembali se- 
suai dengan kejadiannya tanpa ada kekurangan sama sekali. Allah 
memerintahkan kepada semua perkara yang baik dan melarang setiap 
perbuatan yang buruk. 

Allah Swt. telah berfirman: 


Loan SEL naas 


Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Gur' 21) sebagai Hd 
mat yang benar dan adil. (Al-An'am: 115) 


Dengan kata lain, benar dalam pemberitaan dan adil dalam hukum, 
semuanya adalah hak, benar, adil, dan petunjuk. Di dalam Al-Our'an 


Tafsir Ibnu Kasir 307 





tidak terdapat spekulasi, tiada dusta, dan tiada buat-buatan, sebagai- 
mana yang dijumpai dalam banyak syair Arab dan lain-lainnya yang 
dipenuhi dengan kedustaan dan spekulasi yang tidak akan indah 
syair-syair mereka bila tidak disertai dengan kedustaan dan spekulasi. 
Sebagaimana yang dikatakan bahwa syair yang paling indah ialah 
yang paling dusta. 

Dijumpai dalam kasidah-kasidah yang panjang lagi bertele-tele, 
kebanyakan isinya hanya menceritakan wanita, kuda, khamr, atau me- 
muji orang tertentu, unta, peperangan, kejadian, hal yang menakutkan 
atau sesuatu pemandangan yang tiada mengandung suatu faedah selain 
hanya menunjukkan kemampuan si penyair yang bersangkutan dalam 
menggambarkan sesuatu yang samar lagi lembut (jelimet), atau 
menampilkannya ke dalam gambaran yang jelas. Kemudian dijumpai 
satu bait, dua bait, atau lebih mencakup isi seluruh kasidah, sedangkan 
yang lainnya tidak ada gunanya dan tidak ada faedahnya selain hanya 
bertele-tele. 

Adapun Al-Our an. seluruhnya fasih lagi berparamasastra sangat 
Uusgzi bagi orang yang mengetahui hal tersebut secara rinci dan seca- 
ra global dari kalangan orang-orang yang mengerti bahasa Arab dan 
seni ungkapan mereka. Karena sesungguhnya jika kamu renungkan 
berita-beritanya, niscaya kamu menjumpainya sangat indah, baik yang 
diungkapkan dalam bentuk panjang ataupun ringkas. Sama saja apa- 
kah ungkapannya berulang atau tidak, sebab setiap kali berulang dira- 
sakan bertambah indah dan anggun, tidak bosan membacanya, dan 
para ulama tidak pernah merasa jenuh. 

Apabila Al-Our'an mengungkapkan suatu ancaman atau peringat- 
an, hal ini diungkapkannya dalam bahasa yang membuat gunung yang 
bisu lagi kokoh itu akan bergetar, terlebih lagi kalbu manusia yang 
memahaminya. Apabila mengemukakan suatu janji, diungkapkan da- 
lam gaya bahasa yang membuat hati dan pendengaran manusia ter- 
buka, merasa rindu kepada surga yang berada di sisi 'Arasy Tuhan 
Yang Maha Pemurah, sebagaimana yang dijelaskan dalam targib me- 
lalui firman-Nya: ' 4 3 

AA Ae ST anita 723 TN ATA GI PGI 
“4 ? Tai Get, 2 ii . 
Apaan Tya Ja Ms 


(vi Bvow31) 


308 Juz 1 — Al-Bagarah 





Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk 
mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan 
pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mere- 
ka kerjakan. (As-Sajdah: 17) 


$ 


Oa naya (RENA Ae 2 YG Ye Ea: 
OA (agen SE LS, 
SI G3) 

Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh 
hati dan sedap (dipandang) mata dan kalian kekal di dalamnya. 
(Az-Zukhruf: 71) 


Di dalam Bab “Tarhib” Allah Swt. telah berfirman: 


2 G7 » di 


(nela) PNG Ka alah 


Maka apakah kalian merasa aman (dari hukuman Tuhan) yang 
menjungkirbalikkan sebagian daratan bersama kalian. (Al-Isra: 
68) 


? . APA SAE, Sg pa 8 5 
Uvran) ya p pa PN) (sera Tt 31 ng 


Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ama di 
langit bahwa Dia akan menjungkirbalikkan bumi bersama kalian, 
sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang? Atau apakah 
kallan merasa aman terhadap Allah yang (berkuasa) di langit 
bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu. Maka kelak 
kalian akan mengetahui bagaimana (akibat mendustakan) 
peringatan-Ku? (Al-Mulk: 16-17) 


Dalam Bab “Peringatan” Allah Swt. telah berfirman: 


Ce Ungu AN) AN IE 15K3 


Tafsir Ibnu Kasir 309 


Maka masing-masing (mereka itu) Kami siksa disebabkan dosa- 
nya. (Al-Ankabut: 40) 


Dalam ai “Nasihat wakai Allah Swt. telah berfirman: 


“2 K3? 13 aa 5 SN aa 
TAKE AA: PEG Fuel 


pe 


3 GI erd Aa Gi p 
(xv - “yo rel m3) 3 pepe Na 


Maka bagaimana pendapatmu jika Kami berikan kepada mereka 
kenikmatan hidup bertahun-tahun, kemudian datang kepada me- 
reka azab yang telah diancamkan kepada mereka, niscaya tidak 
berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya. 
(Asy-Syu'ara: 205-207) 


Masih banyak ayat lainnya yang mengandung berbagai macam /a- 
sahah. paramasastra. dan keindahan. Apabila ayat-ayat Al-Our'an 
MEnETANgKAN perihal hukum-hukum, perintah-perintah, dan larangan- 
arang gan. maka sSeuap perintah selalu mengandung semua perkara 
Haa baik, bermanfaat, dan larangan terhadap setiap perbuatan 
yang buruk, hina, dan rendah. 

Ibnu Mas'ud r.a. dan lain-lainnya dari kalangan ulama Salaf me- 
ngatakan, “Apabila kamu mendengar Allah Swt. berfirman di dalam 
Al-Our'an, “Hai orang-orang yang beriman,” maka pasanglah pende- 
ngaranmu baik-baik, karena sesungguhnya hal tersebut mengandung 
kebaikan yang akan diperintahkan oleh-Nya atau keburukan yang di- 
larang oleh-Nya.” Allah Swt. telah berfirman: 


AAN NK CAR VA EYANG Fair 


ERA 2 Len enanaan 
8, »1, 2 
Uaov dls) YEN 


Yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang 
mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi 


310 | Juz 1 — A-Bagarah 





mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala 
yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan be- 
lenggu-belenggu yang ada pada mereka. (Al-A'raf: 157) 


Apabila ayat-ayat menerangkan gambaran tentang hari kiamat berikut 
semua kesusahan dan kengerian yang terdapat di dalamnya, gambaran 
tentang surga, neraka, dan semua yang disediakan oleh Allah buat ke- 
kasih-kekasih-Nya serta musuh-musuhnya, yaitu kenikmatan dan ne- 
raka, serta perlindungan dan siksa yang pedih, maka diungkapkannya 
dalam bentuk berita gembira, larangan, serta peringatan. Yaitu ung- 
kapan yang mendorong untuk mengerjakan semua kebaikan dan men- 
jauhi semua kemungkaran, mendorong untuk berzuhud terhadap du- 
niawi serta lebih suka kepada pahala di akhirat, dan memperteguh ja- 
lan yang penuh dengan keteladanan, memberikan petunjuk ke jalan 
Allah yang lurus dan syariatnya yang tegak, serta membersihkan hati 
dari kotoran setan yang terkutuk. Karena itu, telah ditetapkan di da- 
lam kitab Sahihain dari Abu Hurairah r.a.,. bahwa Rasulullah Saw. te- 
lah bersabda: 


DN sos | OT In YK CT 
AAA ANIS dasi A3 VI AN 03 un ea 


Moe SAAT 
SN NP "KT Ta F4 
Anta Ap Can LGpIul 
Tiada seorang nabi pun melainkan telah dianugerahi suatu muk- 
Jizat yang disesuaikan dengan apa yang diimani oleh manusia di 
masanya. Dan sesungguhnya apa yang telah diberikan kepadaku 
hanyalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadaku, maka aku 


berharap semoga aku adalah nabi yang paling banyak pengikut- 
nya di antara semua nabi-nabi kelak di hari kiamat. 


KP ” 139 ng MPI - IG 
EL AN PAN ES AL Ig ac ay | 


Lafaz hadis ini berasal dari Imam Muslim. Dengan kata lain, sesung- 
guhnya apa yang diberikan kepadaku hanyalah berupa wahyu: aku 
mempunyai kekhususan tersendiri di antara mereka (para nabi), yaitu 
diberi wahyu Al-Our'an ini yang melemahkan seluruh umat manusia 
untuk membuat hal yang semisal dengannya, lain halnya dengan ki- 
tab-kitab samawi lainnya. Karena sesungguhnya kitab-kitab samawi 


Tafsir Ibnu Kasir 311 





selain Al-Our'an menurut kebanyakan ulama bukan merupakan muk- 
jizat. Tetapi Nabi Saw. selain memiliki mukjizat Al-Our' an, memiliki 
pula mukjizat-mukjizat lainnya yang menunjukkan kenabian dan ke- 
benaran apa yang didatangkan olehnya, dan hal ini jumlahnya cukup 
banyak hingga tak terhitung: segala puji dan anugerah hanyalah milik 
Allah. | 

Sebagian ulama ahli Kalam ada yang menetapkan unsur 1'jaz di 
dalam Al-Gw'an dengan suatu metode yang mencakup antara penda- 
pat ahli sunnah dan golongan mu' tazilah yang menyatakan sirfah. Dia 
mengatakan, jika Al-Our'an ini mengandung ?'jaz dengan sendirinya 
—yakni manusia tidak akan mampu mendatangkan yang semisal de- 
ngannya dan di luar kemampuan mereka pula untuk menentangnya— 
berarti apa yang diakui benar-benar telah terjadi. Jika mereka mem- 
punyai kemampuan untuk menentang Al-Our'an dengan hal yang se- 
misal dengannya, sedangkan mereka tidak mampu melakukannya, pa- 
dahal mereka sangat memusuhinya. maka hal ini merupakan bukti 
yang menunjukkan bahwa Al-Our'an benar-benar dari sisi Allah, ka- 
rena Allah men-sirfah (memalingkan) mereka untuk dapat menen- 
tangnya (Al-Our'an), padahal mereka mempunyai kemampuan untuk 
mencntangnya dengan hal yang semisal. Analisis seperti ini —sekali- 
pun kurang dapat diterima— mengingat Al-Our'an itu sendiri me- 
ngandung mukjizat yang membuat manusia tidak mampu menen- 
tangnya dengan hal yang semisal, seperti yang telah kami sebutkan di 
atas. Hanya saja analisis ini dapat diterima dengan pengertian sebagai 
perumpamaan dan tantangan terhadap perkara yang hak. Metode ini- 
lah yang dipakai oleh Ar-Razi dalam menjawab hipotesisnya di dalam 
kitab tafsirnya menyangkut surat yang pendek pendek, seperti surat 
Al-'Asr dan Al-Kausar. 

Allah Swt. telah berfirman: 


aU dh kara aa Ian Be ea IT 
TR ES HE NAS 
Urea 3 MALU 

Peliharalah diri kalian dari neraka yang bahan bakarnya manu- 


sia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. (Al-Baga- 
rah: 24) 


312 Juz 1 — Al-Bagarah 





Yang dimaksud dengan al-wagud ialah sesuatu yang dicampakkan ke 
dalam api untuk membesarkannya, seperti kayu bakar dan lain-lain- 
nya: sebagaimana pengertian yang terkandung di dalam firman lain- 
nya, yaitu: 


2 Le Lg f “ 
Go: 1) (AKA MEI 


Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka 
mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam. (Al-Jin: 15) 


Allah Swt. telah berfirman pula: 


aa aa la ala PEN K ANAKAN MAKAN 
GIE TA ah Ie ray km Lag - 

G3 Agen AA AT Rn 3d. 
LE C 3 NA D3 xl 


“23 V ay" 
Law us Coy) ak Hala Ga 


Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah 
adalah makanan Jahannam, kalian pasti masuk ke dalamnya. 
Andaikata berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak ma- 
suk neraka. Dan semuanya kekal di dalamnya. (Al-Anbiya: 
98-99) 


Yang dimaksud al-hijarah dalam surat Al-Bagarah ini ialah batu pe- 
mantik api yang sangat besar, hitam, keras, dan berbau busuk. Batu 
jenis ini paling panas jika dipanaskan, semoga Allah melindungi kita 
darinya. 

Abdul Malik ibnu Maisarah Az-Zarrad meriwayatkan dari Abdur 
Rahman ibnu Sabit, dari Amr ibnu Maimun, dari Abdullah ibnu 
Mas ud sehubungan dengan firman-Nya: 


JA IS 
Laga MN 


bahan bakarnya adalah manusia dan batu. (Al-Bagarah: 24) 


Tafsir Ibnu Kasir 313 


aa aa sang anna 


Bahwa batu yang dimaksudkan adalah batu kibrit (pemantik api), 
Allah telah menciptakannya di saat Allah menciptakan langit dan bu- 
mi, yaitu di langit yang paling rendah, sengaja disediakan buat orang- 
orang kafir. Riwayat ini diketengahkan oleh Ibnu Jarir dengan lafaz 
seperti ini, diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Hatim dan Imam Hakim 
di dalam kitab Mustadrak-nya, ia mengatakan bahwa diharuskan de- 
ngan syarat Syaikhain. 

As-Saddi di dalam kitab tafsirnya mengatakan dari Abu Malik, 
dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud 
dan dari sejumlah sahabat sehubungan dengan makna ayat ini. Ada- 
pun yang dimaksud dengan al-hijarah ialah batu yang ada di dalam 
neraka, yaitu batu kibrit berwarna hitam, mereka (orang-orang kafir) 
diazab di dalam neraka dengan batu itu dan api neraka. 

Mujahid mengatakan bahwa hijarah ini berasal dari batu kibrit 
yang baunya lebih busuk daripada bangkai. 

Abu Ja far Muhammad ibnu Ali mengatakan bahwa batu tersebut 
adalah batu kibrit. 

Ibnu Juraij mengatakan, batu tersebut adalah batu kibrit hitam 
yang berada di dalam neraka. Menurut Amr ibnu Dinar, batu tersebut 
jauh lebih keras dan lebih besar daripada yang ada di dunia. 

Menurut pendapat yang lain, batu tersebut dimaksudkan batu ber- 
hala dan tandingan-tandingan yang disembah selain Allah, sebagaima- 
na dijelaskan dalam firman lainnya, yaitu: 


9 
LSI Ar 5 Pete Pep 


2 3 
Na ip MEA Ia Ie 


Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah 
adalah makanan Jahannam. (Al-Anbiya: 98) 


Pendapat ini diriwayatkan oleh Al-Ourtubi dan Ar-Razi yang menilai- 
nya lebih kuat daripada pendapat di atas. Ar-Razi mengatakan, dika- 
takan demikian karena bukan merupakan hal yang diingkari bila api 
mengejar batu kibrit, untuk itu lebih utama bila bahan bakar tersebut 
diartikan sebagai batu-batuan jenis kibrit. Akan tetapi, apa yang dika- 
takan oleh Ar-Razi masih kurang kuat, mengingat api itu apabila di- 
besarkan nyalanya dengan batu kibrit, maka panasnya lebih kuat dan 


314 Juz 1 — Al-Bagarah 


nyalanya lebih besar. Terlebih lagi diartikan seperti yang telah dikata- 
kan oleh ulama Salaf, bahwa batu-batuan tersebut adalah batu kibrit 
yang disediakan untuk tujuan tersebut. Selanjutnya merupakan suatu 
hal yang nyata pula bila api dapat membakar jenis batu-batuan lain- 
nya, misalnya batu jas (kapur), jika dibakar dengan api, ia menyala, 
kemudian menjadi kapur. Demikian pula halnya semua batuan lain- 
nya, bila dibakar oleh api pasti terbakar dan menjadi hancur. 
Sesungguhnya hal ini dikaitkan dengan panasnya api neraka yang 
diancamkan kepada mereka. Juga dikaitkan dengan kebesaran nyala- 
nya, sebagaimana yang terdapat di dalam firman-Nya berikut ini: 


En “23 ” ” Pa 
(av teluni), (eng NYA 


Tiap-tiap kali nyala api Jahannam itu akan padam, Kami tambah 
bagi mereka nyalanya. (Al-Isra: 97) 


Demikian pendapat yang dinilai kuat oleh Al-Ourtubi. Disebutkan 
bahwa makna yang dimaksud ialah batu-batuan yang dapat menam- 
bah nyala api dan menambah derajat kepanasannya, dimaksudkan 
agar hal ini menambah keras siksaannya terhadap para penghuninya. 

Al-Ourtubi mengatakan pula, telah disebut sebuah hadis dari Na- 
bi Saw., bahwa beliau Saw. pernah bersabda: 


Setiap yang menyakitkan pasti ada dalam neraka. 


Hadis ini kurang dihafal dan kurang dikenal di kalangan ulama ahli 
hadis. Kemudian Al-Ourtubi mengatakan bahwa hadis ini diinterpre- 
tasikan dengan dua makna. Makna pertama menyatakan bahwa setiap 
orang yang mengganggu orang lain dimasukkan ke dalam neraka. 
Makna yang kedua mengartikan bahwa setiap yang menyakitkan para 
penghuninya —seperti binatang buas, serangga beracun, dan lain-lain- 
nya— terdapat pula di dalam neraka. 

Firman Allah, “U'iddat lil kafirin,” menurut pendapat yang pa- 
ling kuat damir yang terdapat di dalam lafaz u'iddat kembali kepada 


Tafsir Ibnu Kasir 315 


neraka yang bahan bakarnya terdiri atas manusia dan batu-batuan. Te- 
tapi dapat pula diinterpretasikan bahwa damir tersebut kembali kepa- 
da al-hijarah, sebagaimana tafsir yang dikemukakan oleh Ibnu 
Mas'ud r.a. Kedua pendapat tersebut tidak bertentangan dalam hal 
makna, karena keduanya saling mengait dengan yang lainnya. 

U'iddat, disediakan buat orang-orang kafir kepada Allah dan Ra- 
sul-Nya. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Ishag, dari Muhammad, 
dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas. Disebutkan bah- 
wa makna firman-Nya, “Disediakan bagi orang-orang kafir” (Al-Ba- 
garah: 24) ialah “buat orang yang kafir di antara kalian'. 

Banyak orang dari kalangan para imam sunnah yang menyimpul- 
kan dalil dari ayat ini, bahwa neraka itu sekarang telah ada, yakni te- 
lah diciptakan Allah Swt. atas dasar firman-Nya: 


7 
“1 2, 7 La 8 
Ea out N . “ | 
KY Pa. "(Jaa Hi 
bi Sek Ps “ 


verg disediaxan bagi orang-orang kafir. (Al-Bagarah: 24) 


Dengan kata lain, neraka itu telah dipersiapkan dan disediakan buat 
mereka yang kafir. Banyak hadis yang menunjukkan pengertian ini 
(bahwa neraka telah ada), antara lain ialah hadis yang menceritakan 
bahwa surga dan neraka saling membantah. Hadis lainnya menyebut- 
kan: 


. 


Neraka meminta izin kepada Tuhannya. Untuk itu ia berkata, 
“Wahai Tuhanku, sebagian dariku memakan sebagian yang lain- 
nya.” Akhirnya ia diizinkan untuk mengeluarkan dua embusan, 
yaitu embusan di waktu musim dingin dan embusan lainnya di 
waktu musim panas. 


Demikian pula dalam hadis yang diceritakan oleh Abdullah ibnu 
Mas'udr.a.: | | | 


316 Juz 1 — Ak-Bagarah 


PN, AA Tea 3 i car I. Aa 
RAGI Per 


Kami pernah mendengar suatu suara gemuruh, lalu kami berta- 
nya, “Suara apakah itu?” Maka Rasulullah Saw. menjawab, “Itu 
adalah suara batu yang dilemparkan dari pinggir neraka Jahan- 
nam sejak tujuh puluh tahun yang silam, dan sekarang baru sam- 
pai ke dasarnya.” 


Hadis ini menurut lafaz Imam Muslim. Juga hadis yang menceritakan 
salat gerhana Nabi Saw., hadis mengenai malam isra, dan hadis-hadis 
lain yang menunjukkan makna yang sama dengan pengertian yang se- 
dang dalam bahasan kita ini. Akan tetapi, golongan Mu'tazilah me- 
nentang pendapat ini karena kebodohan mereka sendiri, tetapi penda- 
pat mereka didukung oleh Kadi Munzir ibnu Sa'id Al-Balluti, kadi di 
Andalusia. 
Firman Allah Swt. yang mengatakan: 


Pai 


(wig). MEA: jom 318 


maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Our'an. 
(Al-Bagarah: 23) 


dan firman Allah Swt. di dalam surat Yunus, yaitu: 


23 
Car do), Sa Die 
sebuah Surat semisal dengannya. (Yunus: 38) 


makna yang dimaksud mencakup semua surat Al-Our'an —baik surat 
yang panjang maupun yang pendek— mengingat lafaz surat diung- 
kapkan dalam bentuk nakirah dalam konteks syarat. Lafaz seperti itu 
bermakna umum, sama halnya dengan nakirah yang diungkapkan da- 
lam konteks nafi menurut ahli tahgig dari kalangan ulama Usul, hal 
ini akan diterangkan nanti dalam pembahasannya sendiri. 


Tafsir Ibnu Kasir 317 





Unsur 1'jaz memang terkandung di dalam surat-surat yang pan- 
jang, juga surat-surat yang pendek. Sepengetahuan kami tidak ada 
ulama yang memperselisihkan pendapat ini, baik yang Salaf maupun 
yang Khalaf. 

Tetapi Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa fir- 
man Allah Swt. yang mengatakan: 


“23 


be» 4» 5 2 
Ceri D-MAL MEA 


Buatlah satu surat (saja) yang semisal Al-Our'an itu. (Al-Baga- 
rah: 23) 


diartikan mencakup surat Al-Kausar, Al-'Asr, dan Al-Kafirun. Kita 
mengetahui bahwa membuat sesuatu yang semisal dengannya atau 
yang mendekatinya merupakan suatu hal yang mungkin dapat dilaku- 
kan dengan pasti. Karena itu, merupakan suatu hal yang bertentangan 
dengan kenyataan jika dikatakan bahwa membuat hal yang semisal 
dengan surat-surat tersebut merupakan suatu hal yang di luar kemam- 
puan manusia. Apabila kita berpendapat seperti pendapat yang berle- 
bihan ini, Justru akibatnya akan mengurangi keagungan agama (Al- 
Our'an) itu sendiri. 

Berdasarkan pengertian inilah kami memilih cara lain dalam 
menginterpretasikannya, dan kami katakan jika surat-surat tersebut 
tingkatan kefasihannya mencapai tingkatan i'jaz, berarti bukan menja- 
di masalah lagi. Tetapi jika tidak demikian keadaannya, berarti ke- 
tidakmampuan orang-orang kafir untuk menyainginya merupakan 
suatu mukjizat tersendiri, mengingat dorongan yang ada pada diri me- 
reka untuk melecehkan Al-Our'an benar-benar kuat. Atas dasar kedua 
hipotesis ini unsur ?'jaz tetap ada. Demikian nukilan secara harfiah 
dari Ar-Razi. 

Menurut pendapat yang benar, setiap surat dari Al-Our'an meru- 
pakan mukjizat, manusia tidak akan mampu menandinginya, baik su- 
rat yang panjang maupun yang pendek. 

Imam Syafii rahimahullah mengatakan, “Jikalau manusia memi- 
kirkan makna yang terkandung di dalam surat berikut, niscaya sudah 
menjadi kecukupan bagi mereka,” yaitu firman-Nya: 


318 Juz | — Al-Bagarah 


GAN GIA AIA dh 
(et masi) KAL 3 ALS AA PN RR 


Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada da- 
lam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerja- 
kan amal saleh dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenar- 
an dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran. (Al- Asr: 
1-3) 


Kami meriwayatkan dari Amr ibnul As, bahwa sebelum masuk Islam 
dia pernah bertamu kepada Musailamah Al-Kazzab. Lalu Musailamah 
bertanya kepadanya, “Apakah yang telah diturunkan kepada teman 
kalian (Nabi Muhammad) di Mekah di masa sekarang?” Maka Amr 
menjawabnya, “Sesungguhnya telah diturunkan kepadanya suatu surat 
yang ringkas lagi balig.” Musailamah bertanya, “Surat apakah?” Amr 


menjawab: 
' 5 4- 2 22 PP 
(rem ya Ha aj SY, | 
v 2 maa!) 3 ik SKY SL mal 


Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada da- 
lam kerugian. (Al-'Asr: 1-2) 





Maka Musailamah berpikir sejenak, kemudian mengangkat kepalanya 
dan berkata, “Sesungguhnya telah diturunkan pula kepadaku hal yang 
semisal dengannya.” Amr bertanya, “Apakah itu?” Musailamah ber- 
kata, “Hai kelinci, hai kelinci, sesungguhnya kamu hanya terdiri atas 
dua telinga dan dada, sedangkan selain itu pendek dan kurus.” Kemu- 
dian Musailamah bertanya, “Bagaimanakah menurut pendapatmu, hai 
Amr.” Amr menjawab, “Demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui 
bahwa diriku mengetahui kamu berdusta.” 


Al-Bagarah, Lea 25 


PEP RE PAMA MAKA YA TA PAKA KTT 


Tafsir Ibnu Kasir 319 





» At Olara dy. 1g » 70 
SANASIIG G335 easy CIA 
13: d AAA 5 2g 33 235) 


“33 


Ba Ja 





Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman 
dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga 
yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi 
rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu mereka mengatakan, 
“Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu.” Mereka di- 
beri buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya 
ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. 


Setelah menuturkan apa yang disediakan-Nya buat musuh-musuh-Nya 
dari kalangan orang-orang yang celaka —yakni orang-orang yang ka- 
fir kepada-Nya dan kepada rasul-rasul-Nya— berupa siksaan dan 
pembalasan, maka Allah mengiringinya dengan kisah keadaan keka- 
sih-kekasih-Nya dari kalangan orang-orang yang berbahagia, yaitu 
orang-orang yang beriman kepada-Nya dan kepada rasul-rasul-Nya. 
Mereka adalah orang-orang yang keimanan mereka dibuktikan de- 
ngan amal-amal salehnya. 

Berdasarkan pengertian inilah maka Al-Our'an dinamakan ma- 
sani menurut pendapat yang paling sahih di kalangan para ulama, 
yang keterangannya akan dibahas dengan panjang lebar pada tempat- 
nya. Yang dimaksud dengan masani ialah hendaknya disebutkan ma- 
salah iman, kemudian diikuti dengan sebutan kekufuran atau sebalik- 
nya, atau perihal orang-orang yang berbahagia, lalu diiringi dengan 
perihal orang-orang yang celaka atau sebaliknya. Kesimpulannya 
ialah menyebutkan sesuatu hal, kemudian diiringi dengan lawan kata- 
nya. Adapun mengenai penyebutan sesuatu yang dikemukakan sesu- 
dah penyebutan hal yang semisal dengannya, hal ini dinamakan pe- 
nyerupaan (tasyabuh), seperti yang akan dijelaskan nanti, insya Allah. 
Untuk itu, Allah Swt. berfirman: 


320 Juz 1 — Al-Bagarah 


NAN TR PATIN EA RN AT 


oa 223 


PPA 
aro KD SA Sy) an 


Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman 
dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga 
yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. (Al-Bagarah: 25) 





Surga-surga tersebut digambarkan oleh ayat ini, mengalir di bawah- 
nya sungai-sungai, yakni di bawah pohon-pohon dan gedung-gedung- 
nya. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sungai-sungai surga 
mengalir bukan pada parit-parit. Sehubungan dengan Sungai Al-Kau- 
Sar, telah disebutkan bahwa kedua tepinya terdapat kubah-kubah yang 
terbuat dari batu permata yang berlubang. Kedua pengertian ini tidak 
bertentangan. Tanah liat surga terdiri atas bibit minyak kesturi, se- 
dangkan batu-batu kerikilnya terdiri atas batu-batu mutiara dan batu- 
batu permata. Kami memohon kepada Allah dari karunia-Nya, se- 
sungguhnya Dia Mahabaik lagi Maha Penyayang. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah membacakan kepadaku Ar- 
Rabi' ibnu Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Asad ibnu Mu- 
sa, telah menceritakan kepada kami Abu Sauban, dari Ata ibnu Our- 
rah, dari Abdullah ibnu Damrah, dari Abu Hurairah yang mencerita- 
kan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


KVA Pen ENI EP ELIA 


Sungai-sungai surga mengalir di bagian bawah lereng-lereng 
atau di bagian bawah bukit-bukit kesturi. 


v 


Ibnu Abu Hatim mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami 
Abu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Waki', dari Al-A'masy, 
dari Abdullah ibnu Murrah, dari Masrug yang menceritakan bahwa 
Abdullah ibnu Mas'ud r.a. pernah mengatakan, “Sungai-sungai surga 
mengalir dari bukit kesturi.” 

Firman Allah Swt.: 


Tafsir Ibnu Kasir 321 





32 G7 » tel : aa. AN - 
KE INA AA AR AA f 
begau 


Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, 
mereka mengatakan, “Inilah yang pernah diberikan kepada kami 
dahulu.” (Al-Bagarah: 25) 


As-Saddi di dalam kitab tafsirnya mengatakan dari Abu Malik, dari 
Abu Saleh, dari Ibnu Abbas dan dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dari 
sejumlah sahabat sehubungan dengan makna firman-Nya, “Inilah 
yang pernah diberikan kepada kami dahulu.” Disebutkan bahwa me- 
reka di dalam surga diberi buah-buahan. Ketika melihat buah-buahan 
itu mereka mengatakan, “Inilah yang pernah diberikan kepada kami 
dahulu di dunia.” Hal yang sama dikatakan pula oleh Gatadah, Abdur 
Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam dan didukung oleh Ibnu Jarir. 

Ikrimah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, 
“Merek3 mengatakan, “Inilah yang pemah diberikan kepada kami da- 
hulu. Makna yang dimaksud ialah 'seperti yang pernah diberikan 
Kemann . Hal yang sama dikatakan olch Ar-Rabi' ibnu Anas. Muja- 
hid mengatakan bahwa mereka mengatakan buah-buahan itu serupa 
dengan apa yang pernah diberikan kepada mereka. 

Ibnu Jarir mengatakan —begitu pula yang lainnya— bahwa tak- 
wil makna ayat ini 1alah, “Inilah yang pernah diberikan kepada kami 
dahulu, buah-buahan surga sebelumnya.” Dikatakan demikian karena 
satu sama lainnya sangat mirip, sebagaimana yang dijelaskan dalam 
ayat selanjutnya: 

CAT A MANTAP 
(yo: Ba ) Celia Fpla 
Mereka diberi buah-buahan yang serupa. (Al-Bagarah: 25) 


Sanid ibnu Daud mengatakan, telah menceritakan kepada kami se- 
orang syekh dari kalangan penduduk Al-Masisah, dari Al-Auza'i, dari 
Yahya ibnu Abu Kasir yang mengatakan bahwa diberikan kepada se- 
seorang di antara penduduk surga piring besar berisikan sesuatu 
(buah-buahan), lalu ia memakannya. Kemudian disuguhkan lagi pi- 
ring besar lainnya, maka ia mengatakan, “Inilah yang pernah diberi- 


322 Juz 1 — Al-Bagarah 





kan kepada kami dahulu.” Maka para malaikat berkata, “Makanlah, 
bentuknya memang sama, tetapi rasanya berbeda.” 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
ayahku, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Sulaiman, telah 
menceritakan kepada kami Amir ibnu Yusaf, dari Yahya ibnu Abu 
Kasir yang pernah mengatakan bahwa rerumputan surga terdiri atas 
minyak za'faran, sedangkan bukit-bukitnya terdiri atas minyak kes- 
turi. Para ahli surga dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang menyuguh- 
kan beraneka buah-buahan, lalu mereka memakannya. Kemudian di- 
suguhkan pula kepada mercka hal yang semisal, maka berkatalah pen- 
duduk surga kepada para pelayan, “Inilah yang pernah kalian suguh- 
kan kepada kami sebelumnya.” Lalu para pelayan menjawabnya, 
“Makanlah, bentuknya memang sama, tetapi rasanya berbeda.” Hal 
inilah yang dimaksud dengan firman-Nya, “Mereka diberi buah- 
buahan yang serupa.” 

Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi' ibnu Anas, dari 
Abul Aliyah sehubungan dengan makna ayat ini, yaitu: “Wautu bihi 
mutasyabihan,” yakni satu sama lainnya mirip, tetapi rasanya ber- 
beda. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, hal yang semisal telah diriwayat- 
kan dari Mujahid, Ar-Rabi' ibnu Anas, dan As-Saddi. 

Ibnu Jarir meriwayatkan berikut sanadnya, dari As-Saddi di da- 
lam kitab tafsirnya, dari Abu Malik, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, 
juga dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud serta dari sejumlah sahabat sehu- 
bungan dengan makna firman-Nya, “Mereka diberi buah-buahan yang 
serupa.” Makna yang dimaksud ialah serupa dalam hal warna dan 
bentuk, tetapi tidak sama dalam hal rasa. Pendapat inilah yang dipilih 
oleh Ibnu Jarir. 

Ikrimah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, 
“Mereka diberi buah-buahan yang serupa,” bahwa buah-buahan surga 
mirip dengan buah-buahan di dunia, hanya buah-buahan surga lebih 
wangi dan lebih enak. 

Sufyan AS-Sauri meriwayatkan dari Al-A'masy, dari Abu Zab- 
yan, dari Ibnu Abbas, bahwa tiada sesuatu pun di dalam surga yang 
menyerupai sesuatu yang di dunia, hanya namanya saja yang serupa. 
Menurut riwayat yang lain, tiada sesuatu pun di dunia sama dengan 


Tafsir Ibnu Kasir 323 





yang ada di surga kecuali hanya dalam masalah nama saja yang seru- 
pa. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir melalui riwayat A8-Sauri dan 
Ibnu Abu Hatim melalui hadis Abu Mu'awiyah, keduanya menerima 
riwayat ini dari Al-A'masy dengan lafaz seperti ini. 

Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan sehubungan 
dengan makna firman-Nya, “Mereka diberi buah-buahan yang seru- 
pa,” bahwa mereka mengenal nama-namanya sebagaimana ketika me- 
reka di dunia, misalnya buah apel dan buah delima bentuknya sama 
dengan buah apel dan buah delima ketika mereka di dunia. Lalu me- 
reka mengatakan, “Inilah yang pernah diberikan kepada kami sebe- 
lumnya ketika di dunia.” Mereka diberi buah-buahan yang serupa, 
yakni mereka mengenalnya karena bentuknya sama dengan yang ada 
di dunia, tetapi rasanya tidak sama. 

Firman Allah Swt.: 


Pa 
e en ta nir p 
- . z ! e An 


Dan uniuk mereka di dalamnya (surga) ada istri-istri yang suci. 
Ai-Bagarah: 25) 


Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa mutahharah 
artinya suci dari najis dan kotoran. 

Mujahid mengatakan, yang dimaksud intinya suci dari haid, buang 
air besar, buang air kecil, dahak, ingus, ludah, air mani, dan beranak. 

Oatadah mengatakan bahwa mutahharah artinya suci dari kotor- 
an dan dosa (najis), Menurut suatu riwayat darinya disebutkan tidak 
ada haid dan tidak ada tugas. Telah diriwayatkan dari Ata, Al-Hasan, 
Ad-Dahhak, Abu Saleh, Atiyyah, dan As-Saddi hal yang semisal de- 
ngan riwayat tadi. 

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadanya Yunus ib- 
nu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, dari Ab- 
dur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam yang mengatakan bahwa al-mu- 
tahharah artinya wanita yang tidak pemah haid. Dia mengatakan, de- 
mikian pula halnya Siti Hawa pada waktu pertama kali diciptakan. 
Tetapi ketika ia durhaka, maka Allah berfirman, “Sesungguhnya Aku 
menciptakanmu dalam keadaan suci, sekarang Aku akan membuatmu 


324 Juz 1 — Al-Bagarah 


mengalami pendarahan sebagaimana kamu telah melukai pohon ini.” 
Akan tetapi, riwayat ini dinilai garib. 

Al-Hafiz Abu Bakar Ibnu Murdawaih mengatakan, telah mence- 
ritakan kepada kami Ibrahim ibnu Muhammad, telah menceritakan 
kepadaku Ja far ibnu Muhammad ibnu Harb dan Ahmad ibnu Mu- 
hammad Al-Khawari, keduanya mengatakan, telah menceritakan ke- 
pada kami Muhammad ibnu Ubaid Al-Kindi, telah menceritakan ke- 
pada kami Abdur Razzag ibnu Umar Al-Buzai'i, telah menceritakan 
kepada kami Abdullah ibnul Mubarak, dari Syu'bah, dari Gatadah, 
dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id, dari Nabi Saw. sehubungan dengan 


makna firman-Nya: 
PLN 2 3 
(ora ) DA 9 


Dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci. (Al-Ba- 
garah: 25) 


Yang dimaksud ialah suci dari haid, buang air besar, dahak, dan lu- 
dah. Hadis ini dinilai garib. Akan tetapi, Imam Hakim meriwayatkan- 
nya di dalam kitab Mustadrak-nya, dari Muhammad ibnu Ya'gub, da- 
ri Al-Hasan ibnu Ali ibnu Affan, dari Muhammad ibnu Ubaid dengan 
lafaz yang sama. Imam Hakim mengatakan bahwa predikat hadis ini 
sahih bila dengan syarat Syaikhain. Apa yang didakwakan oleh Imam 
Hakim ini masih perlu dipertimbangkan, karena sesungguhnya hadis 
Abdur Razzag ibnu Umar Al-Buzai'i dinilai oleh Abu Hatim ibnu 
Hibban Al-Basti tidak dapat dijadikan sebagai hujah. Menurut kami, 
yang jelas pendapat ini merupakan pendapat Gatadah, seperti yang te- 
lah kami kemukakan di atas. 
Firman Allah Swt.: 


TA Ye Aa. 23 
(ros gg) Dalan na 
Dan mereka kekal di dalamnya. (Al-Bagarah: 25) 


Hal ini merupakan kebahagiaan yang sempurna, karena sesungguhnya 
di samping mereka mendapat nikmat tersebut, mereka terbebas dan 
aman dari kematian dan ierputusnya nikmat. Dengan kata lain, nikmat 
yang mereka peroleh tiada akhir dan tiada habisnya, bahkan mereka 


Tafsir Ibnu Kasir 325 





berada dalam kenikmatan yang abadi selama-lamanya. Hanya kepada 
Allah-lah kami memohon agar diri kami dihimpun bersama golongan 
ahli surga ini, sesungguhnya Allah Mahadermawan, Mahamulia, Ma- 
habaik lagi Maha Penyayang. 


Al-Bagarah, ayat 26-27 


ee IN CP LAN — 2 SYI 213 


maan ag LL 


Raja apa at Ir (AGNES 
PENA AA nga ta Sa Vi 
Tya UTK Inn PAN 


ra 5 na Na aa UAN 


2 ber Lam mag 
Pa PERS TI LLA 3G 
“3 Tni O9 Anta 9 Hogl 


Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa 
nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang 
yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu be- 
nar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan, 
“Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?” 
Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, 
dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi- 
Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali 
orang-orang yang fasik, (yaitu) orang-orang yang melanggar 
perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan 
apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghu- 
bungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itu- 
lah orang-orang yang rugi. 


326 Juz 1 — Al-Bagarah 





As-Saddi di dalam kitab tafsirnya telah meriwayatkan dari Abu Ma- 
lik, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah, dari Ibnu 
Mas'ud, dari sejumlah sahabat, bahwa ketika Allah membuat kedua 
perumpamaan ini bagi orang-orang munafik, Cg firman-Nya: 


Cw 22.9 KG KONTEN MEN 3 


Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan 
api. (Al-Bagarah: 17) 


| | Tata Ay vc. 
Ua 3231) Ae 2 da! 


Atau seperti (orang-orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit. 
(Al-Bagarah: 19) 


Yakni semuanya terdiri atas tiga ayat. Maka orang-orang munafik 
berkata bahwa Allah Mahatinggi lagi Mahaagung untuk membuat 
perumpamaan-perumpamaan ini. Maka Allah menurunkan ayat ini 
(yakni Al-Bagarah ayat 26-27) sampai dengan firman-Nya: 


! 1.7 Ta Ar: 
uga) . Yi bl JTGUK 


Mereka itulah orang-orang yang rugi. Letak 27) 


Abdur Razzag meriwayatkan dari Ma 'mar, dari Oatadah, ketika Allah 
menyebutkan laba-laba dan lalat dalam perumpamaan yang dibuat- 
Nya, maka orang-orang musyrik berkata, “Apa hubungannya laba- 
laba dan lalat disebutkan?” Lalu Allah menurunkan firman-Nya: 


Kara aa EL LN 3 ARELAYI |? 
sala A5 Ne ep ag d3 UI 
vga) - 1 j 


Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa 
nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. (Al-Bagarah: 26) 


Sa'id meriwayatkan dari Oatadah, bahwa sesungguhnya Allah tiada 
segan —demi perkara yang hak— untuk menyebutkan sesuatu hal, 


Tafsir Ibnu Kasir 321 


baik yang kecil maupun yang besar. Sesungguhnya ketika Allah me- 
nyebutkan di dalam Kitab-Nya mengenai lalat dan laba-laba, lalu 
orang-orang yang sesat mengatakan, “Apakah yang dimaksud oleh 
Allah menyebut hal ini?” Maka Allah menurunkan Sena 


GEN ia SE SN PA & SI AI 
(v2) 


Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan Haa 
nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. (Al-Bagarah: 26) 


Menurut kami, dalam riwayat pertama —dari Oatadah— mengandung 
isyarat bahwa ayat ini termasuk ayat Makkiyyah, tetapi sebenarnya ti- 
daklah demikian (yakni Madaniyyah). Bahkan riwayat Sa'id yang 
dari Oatadah lebih mendekati kepada kebenaran. 

Ibnu Juraij meriwayatkan dari Mujahid semisal dengan riwayat 
kedua yang dari Oatadah. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diriwa- 
yatkan dari Al-Hasan dan Ismail ibnu Abu Khalid hal yang semisal 
Gengan perkataan As-Saddi dan Gatadah. 

Atu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi' ibnu Anas sehu- 
bungan dengan ayat ini, bahwa hal ini merupakan perumpamaan yang 
dibuat oleh Allah untuk menggambarkan dunia, yaitu nyamuk tetap 
hidup selagi dalam keadaan lapar, tetapi bila telah gemuk (keke- 
nyangan), maka ia mati. Demikian pula perumpamaan kaum yang di- 
buatkan perumpamaannya oleh Allah di dalam Al-Our'an dengan per- 
umpamaan ini. Dengan kata lain, bila mereka kekenyangan karena 
berlimpah ruah dengan harta duniawi, maka pada saat itulah Allah 
mengazab mereka. Kemudian Ar-Rabi' ibnu Anas membacakan fir- 
man-Nya: 


etis YUJ Par ANN PPA? 


Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan 
kepada mereka, Kami pun membukakan semua pintu-pintu kese- 
nangan untuk mereka, hingga akhir ayat. (Al-An'am: 44) 


328 Juz 1 — Al-Bagarah 


Demikian riwayat Ibnu Jarir. Hal yang sama telah diriwayatkan pula 
oleh Ibnu Abu Hatim melalui hadis Abu Ja'far, dari Ar-Rabi' ibnu 
Anas, dari Abul Aliyah. 

Demikian perbedaan pendapat di kalangan mereka mengenai As- 
babun Nuzul ayat ini, sedangkan Ibnu Jarir sendiri memilih riwayat 
yang dikemukakan oleh As-Saddi, mengingat riwayatnya lebih me- 
nyentuh surat, maka lebih cocok. 

Makna ayat, Allah memberitakan bahwa Dia tidak merasa malu 
— yakni tidak segan atau tidak takut— untuk membuat perumpamaan 
apa pun, baik perumpamaan yang kecil ataupun yang besar. 

Huruf ma pada lafaz masalan ma menunjukkan makna taglil (se- 
dikit atau terkecil), dan lafaz ba'udah di-nasab-kan sebagai badal. 
Perihal makna ma di sini sama dengan ucapan seseorang la-adriban- 
na darban ma, artinya aku benar-benar akan memukul dengan suatu 
pukulan. Pengertiannya dapat diartikan dengan pukulan yang paling 
ringan. Atau huruf ma di sini dianggap sebagai ma nakirah mausufah, 
yakni huruf ma diartikan dengan penjelasan lafaz ba'udah (nyamuk). 

Ibnu Jarir memilih pendapat yang mengatakan bahwa huruf ma 
di sini adalah ma mausulah (kata penghubung), sedangkan lafaz 
ba'udah di-i'rab-kan sesuai dengan kedudukannya. Selanjutnya Ibnu 
Jarir mengatakan bahwa hal seperti ini terjadi dalam percakapan 
orang-orang Arab, yakni mereka biasa meng-?'rab-kan silah dari hu- 
ruf ma dan man sesuai dengan kedudukan i'rab keduanya. Mengingat 
keduanya adakalanya berupa ma'rifat, adakalanya pula berupa 
nakirah. Sebagai contohnya ialah apa yang dikatakan oleh Hasan ibnu 
Sabit dalam salah satu bait syairnya, yaitu: 


Pa NU LAPAK CG 
CA Ah TA 3 Ery IA 


Cukuplah keutamaan bagi kami yang berada di atas selain kami 
hanya berkat Nabi Muhammad yang keturunannya tergabung ke- 
pada kami. 


Ibnu Jarir mengatakan bahwa lafaz ba'udah dapat di-nasab-kan kare- 
na membuang harakat jar-nya. Bentuk kalimat secara utuh menjadi 
seperti berikut: Innallaha la yastahyi ay-yadriba masalam ma baina 


Tafsir Ibnu Kasir 329 


ba'udatin ila ma faugaha, yakni sesungguhnya Allah tiada segan un- 
tuk membuat perumpamaan apa pun mulai dari seekor nyamuk hing- 
ga yang lebih dari itu kecilnya. Pendapat inilah yang dipilih oleh Al- 
Kisai dan Al-Farra. 

Ad-Dahhak dan Ibrahim ibnu Ablah membaca lafaz ba'udah de- 
ngan bacaan rafa” (ba'udatun). Ibnu Jinni memberikan komentarnya 
bahwa dengan demikian berarti lafaz ba'udatun berkedudukan seba- 
gai silah-nya ma, sedangkan damir yang kembali kepada ma dibuang. 
Perihalnya sama dengan i'rab yang terdapat di dalam firman-Nya: 


Ke P- Ae 
Lor aan ) Kana (EN KAS 
Untuk menyempurnakan (nikmat Kami) kepada orang yang ber- 
buat kebaikan. (Al-An'am: 154) 


Bentuk lengkapnya ialah 'alal lazi huwa ahsanu. Imam Sibawaih te- 
lah meriwayatkan kalimat yang mengatakan ma anal lazi gailun laka 
syaGi-an (Aku bukanlah orang yang pernah mengatakan sesuatu me- 
ngenai dirimu). bentuk lengkapnya ialah bil lazi huwa gailun laka 
ShGi-an. 

Firman Allah Swt.: 


8 ega “ia 
angga 333 


alau yang lebih rendah dari itu. (Al-Bagarah: 26) 


Sehubungan dengan makna ayat ini ada dua pendapat. Pendapat per- 
tama mengatakan, yang dimaksud ialah lebih kecil dan lebih rendah 
darinya. Perihalnya sama dengan seorang lelaki jika disifati dengan 
karakter yang tercela, yakni kikir. Lalu ada pendengar yang menja- 
wabnya, “Memang benar, dia lebih rendah dari apa yang digambar- 
kannya.” Demikian pendapat Al-Kisai dan Abu Ubaid. Ar-Razi dan 
kebanyakan ulama ahli tahgig mengatakan bahwa di dalam hadis di- 
sebutkan: 


1 - Aa sh 3 P3 nat 
GK Aja Ina AA SAN 


330 Juz 1 — Al-Bagarah 





Seandainya dunia ini berbobot di sisi Allah sama dengan sayap 
nyamuk, niscaya dia tidak akan memberi minum seteguk air pun 
darinya kepada orang kafir. 


Pendapat yang kedua mengatakan bahwa makna fama faugaha ialah 
yang lebih besar dari (nyamuk) itu, atas dasar kriteria bahwa tiada se- 
suatu pun yang lebih rendah dan lebih kecil daripada nyamuk. Ini 
adalah pendapat Oatadah ibnu Di'amah dan dipilih oleh Ibnu Jarir. 
Pendapat ini diperkuat oleh sebuah hadis riwayat Imam Muslim mela- 
lui Siu Aisyah r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


San San NE La 
da" “ag Sar 2 5 


Tiada seorang muslim pun yang tertusuk oleh sebuah duri hing- 
ga yang lebih darinya melainkan dicatatkan baginya karena mu- 
sibah tersebut suatu derajat (pahala), dan dihapuskan darinya 
karena musibah itu suatu dosa. 


Melalui ayat ini Allah memberitakan bahwa Dia tidak pernah meng- 
anggap remeh sesuatu pun untuk dijadikan sebagai misal (perumpa- 
maan), sekalipun sesuatu itu hina lagi kecil seperti nyamuk: sebagai- 
mana Dia tidak segan-segan menciptakan makhluk yang kecil itu, Dia 
tidak segan-segan pula membuat perumpamaan dengan makhluk kecil 
itu, sebagaimana membuat perumpamaan memakai lalat dan laba-la- 
ba, seperti yang terdapat di dalam firman-Nya: 


AN aa AS BNN AE Ip AG 
C3, khan SN B3 


Senen LAIN ASEAN 


Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka Pee 
oleh kalian perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kalian 
seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat 
pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika 


Tafsir Ibnu Kasir | — 331 


lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat 
merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyem- 
bah dan amat lemah (pulalah) yang disembah. (Al-Hajj: 13) 


ENYA AN Sp 
BKI 3 RI al kara nge TN ran KE 


23 


Ga 2 “8 


Perumpamaan orang-orang yang mengambil Ma 
dung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat ru- 
mah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah 
laba-laba kalau mereka mengetahui. (Al-Ankabut: 41) 


Allah Swt. telah berfirman: 
za 2 158 Ni Ta 
AAN ATU YAI 2. P | JET ae 
Ka asn TAS TA 


SE 3 JUS Aa :? 
(av - am EN | Buni sp 


Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat per- 
umpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya 
teguh, dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu memberi- 
kan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah 
membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya 
mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk se- 


332 Juz 1 — Al-Bagarah 


Das www 


perti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya 
dari permukaan bumi, tidak dapat tetap (tegak) sedikit pun. 
Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan 
ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat: 
dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat 
apa yang Dia kehendaki. (Ibrahim: 24-27) 


(v0 100m) : SA NAS MAN La 


Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya 
yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun. 
(An-Nahi: 75) 


Sa dalam ayat Giga Pai Allah Swt. berfirman: 
Ian A2 LE SERA en 
(TS DA MINI ANE cat (3 
en b 8.3 ny “. » £ 


Pin ena ks : PENYAYA 
(aneh .Jadh 


Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: Dua orang lelaki, 
yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu pun dan dia men- 
Jadi beban atas penanggungnya, ke mana saja dia disuruh oleh 
penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajik- 
an. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat ke- 
adilan? (An-Nahl: 76) 


Sama halnya dengan firman-Nya: 
NN Koe Uta Ark nan be ILK. LA, ara 
"ya KE 3 3 AA - 


bj . IA ah 


Dia membuat perumpamaan untuk kalian dari diri kalian sendiri. 
Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan 


Tafsir Ibnu Kasir 333 





kanan kalian, sekutu bagi kalian dalam (memiliki) rezeki yang 
telah Kami berikan kepada kalian. (Ar-Rum: 28) 


Allah Swt. telah berfirman: 
TIKAR EA 2 AI LA LIL AL 
Cxa ? yo!) Sanata SAN MA NN Sin 


Pk P3 


Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (budak) 
yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam 
perselisihan. (Az-Zumar: 29) 


SI NG SIN Ips 
Cw 1 Lg 1 


Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buatkan untuk ma- 
nusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang 
berilmu. (Al-Ankabut 43) 


Di Izin Alur an terdapat banyak perumpamaan. Sebagian ulama 
Salaf mengatakan, “Apabila aku mendengar perumpamaan di dalam 
Al-Gur an, lalu aku udak memahaminya, maka aku menangisi diriku 
sendiri, karena Allah Swt. telah berfirman: 


BIAR HAK 5 IE ps 
(era Kai ) 


“Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buatkan untuk ma- 
nusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang 
berilmu.” (Al-Ankabut: 43) 


Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: 


Pan Pd HA 3 d @T- ta p 2 "Kant 2 2 Ya Pat 
NG KTET SPB Pa a N) 
(v3 3 

Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa 

nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. (Al-Bagarah: 26) 


334 Juz 1 — Al-Bagarah 


Maksudnya, semua perumpamaan —baik yang kecil maupun yang 
besar— orang-orang mukmin beriman kepadanya dan mereka menge- 
tahui bahwa hal itu merupakan perkara hak dari Tuhan mereka, dan 
melaluinya Allah memberi petunjuk kepada mereka. 

Oatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: 


(ara) S3 na SNN Gada ea AGEG 


Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa 
perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. (Al-Bagarah: 26) 


Menurutnya, mereka mengetahui dengan yakin bahwa perumpamaan 
tersebut adalah Kalamullah Yang Maha Pemurah dan datang dari sisi- 
Nya. Hal yang semisal telah diriwayatkan dari Mujahid, Al-Hasan 
serta Ar-Rabi' ibnu Anas. 

Abul Aliyah mengatakan, makna firman-Nya, “Adapun orang- 
orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu be- 
nar dari Tuhan mereka.” Yang dimaksud ialah perumpamaan ini. 

Firman Allah Swt.: 


(rr ga PAI 5 AAN Be east NT. KENUp 


Tetapi mereka yang kafir mengatakan, “Apakah maksud Allah 
menjadikan ini untuk perumpamaan?” (Al-Bagarah: 26) 


Perihalnya sama dengan makna yang terkandung di dalam firman 
san ya: yaitu: 


PANEN AL Ya BL EA AS pa Pa 
peer “ash A3 SINI Le aa 


& 


(Sa SEK ETAG Kas sa 2 akal “ RA 


ata) 1 ARA NA KAA sh Kana 


nana An £ G7 “NI KANAK 
an Ia A3 3 23an 2S Nia 2, ANN GENOIK 3 Kla 
Der 35, 


Tafsir Ibnu Kasir 335 


Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari ma- 
laikat, dan tidaklah Kami menjadikan bilangan mereka itu me- 
lainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang- 
orang yang diberi Al-Kitab menjadi yakin dan supaya orang 
yang beriman bertambah imannya dan supaya orang-orang yang 
diberi Al-Kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu dan 
supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan 
orang-orang kafir (mengatakan), “Apakah yang dikehendaki 
Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan?” Demi- 
kianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendaki- 
Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. 
Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia 
sendiri. (Al-Muddassir: 31) 


Demikian pula dalam ayat ini (yakni Al-Bagarah: 26): 


Y , by “N GA an De AT PN ANU MN 
Pai “ Tn « 2. 

2.2 .— “ | . 3” 3! pa . 
Gi Va jaka Pe S A3 5 2 ajaaa 
Ne : : ja » 

Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, 
dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi- 
Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali 


orang-orang yang fasik. (Al-Bagarah: 26) 


As-Saddi mengatakan sehubungan dengan tafsir ayat ini, dari Abu 
Malik dan dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah, dari 
Ibnu Mas'ud dan dari sejumlah sahabat, yang dimaksud dengan pe- 
ngertian yudillu bihi kasiran adalah orang-orang munafik, sedangkan 
pengertian yahdi bihi kasiran adalah orang-orang mukmin. Dengan 
demikian, berarti makin bertambahlah kesesatan orang-orang munafik 
tersebut di samping kesesatan mereka yang telah ada: karena mereka 
mendustakan apa yang mereka ketahui sebagai perkara yang hak dan 
yakin, yaitu mendustakan perumpamaan yang telah dibuat oleh Allah 
untuk menggambarkan keadaan mereka sendiri. Ketika perumpamaan 
itu ternyata sesuai dengan keadaan mereka, sedangkan mereka tidak 
mau percaya, maka hal itulah yang dimaksud dengan penyesatan 
Allah terhadap mereka melalui perumpamaan ini. Melalui perumpa- 


336 Juz 1 — Ai-Bagarah 





maan ini Allah memberi petunjuk kepada banyak orang dari kalangan 
ahli iman dan mereka yang mempercayainya. Maka Allah menambah- 
kan petunjuk kepada mereka di samping petunjuk yang telah ada pada 
diri mereka, dan bertambah pula iman mereka karena mereka percaya 
kepada apa yang mereka ketahui sebagai perkara yang hak dan yakin. 
Mengingat apa yang dibuat oleh Allah sebagai perumpamaan ternyata 
sesuai dengan kenyataan dan mereka mengakui kebenarannya, maka 
hal inilah yang dimaksud sebagai hidayah dari Allah buat mereka 
melalui perumpamaan tersebut. 

Firman Allah Swit., “Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali 
orang-orang yang fasik” (Al-Bagarah: 26). Menurut As-Saddi, mereka 
adalah orang-orang munafik. 

Abul Aliyah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, 
“Wama yudillu bihi illal fasigin,” bahwa mereka adalah ahli kemu- 
nafikan. Hal yang sama dikatakan pula oleh Ar-Rabi' ibnu Anas. 

Ibnu Juraij mengatakan dari Mujahid, dari Ibnu Abbas mengenai 
firman-Nya, “Wama yudillu bihi illal fasigin”” Ibnu Abbas mengata- 
kan, “Orang-orang kafir mengetahui adanya Allah, tetapi mereka 
mengingkari-Nya.” Oatadah mengatakan sehubungan makna firman- 
Nya, “Wama yudillu bihi illal fasigin,” bahwa mereka pada mulanya 
fasik, kemudian Allah menyesatkan mereka di samping kefasikannya. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
ayahku, dari Ishag ibnu Sulaiman, dari Abu Sinan, dari Amr ibnu 
Murrah, dari Mus'ab ibnu Sa'd, dari Sa'd, yang dimaksud dengan ke- 
banyakan orang dalam firman-Nya, “Yudillu bihi kaSiran,” adalah 
orang-orang Khawarij. 

Syu bah meriwayatkan dari Amr ibnu Murrah, dari Mus'ab ibnu 
Sa'd yang menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada ayahnya 
tentang makna firman-Nya: 


2 P4 2 
Crvi LIA Ea kah ad KIE Gain 


(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah 
perjanjian itu teguh. (Al-Bagarah: 27), sampai akhir ayat. 


Ayahnya menjawab bahwa mereka adalah golongan Haruriyyah 
(Khawarij). Sanad riwayat ini sekalipun sahih dari Sa'd ibnu Abu 


Tafsir Ibnu Kasir | 337 





Waggas r.a., tetapi merupakan tafsir dari makna, bukan berarti mak- 
na yang dimaksud oleh ayat me-nas-kan orang-orang Khawarij yang 
memberontak terhadap Khalifah Ali di Nahrawan, karena sesungguh- 
nya mereka masih belum ada pada saat ayat diturunkan, melainkan 
mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sifat-sifatnya 
digambarkan oleh Al-Our'an. 

Mereka dinamakan Khawarij karena membangkang, tidak mau 
taat kepada imam dan tidak mau menegakkan syariat Islam. Sedang- 
kan pengertian fasik menurut istilah bahasa ialah sama dengannya, 
yaitu membangkang dan tidak mau taat. Orang-orang Arab mengata- 
kan, “Fasagatir ratbah,” bila buah kurma terkelupas dari kulitnya. 
Karena itu, tikus dinamakan fuwaisigah karena ia keluar dari liangnya 
untuk mengadakan pengrusakan. Di dalam hadis Sahihain dari Siti 
Aisyah r.a. dijelaskan bahwa Rasulullah Saw. perah bersabda: 


— aa Abi OAT KAN Ia S Mei 1 Sep dug 
AJ, 2 3 » 3 “3, 
Ken Lari Kar 
Lima jenis binatang perusak yang boleh dibunuh —baik di tanah 


halal maupun di tanah haram— yaitu burung gagak, burung 
elang, kalajengking, tikus, dan anjing gila. 


Makna fasik mencakup orang kafir dan orang durhaka, tetapi kefasik- 
an orang kafir lebih kuat dan lebih parah. Makna yang dimaksud de- 
ngan istilah "fasik' dalam ayat ini ialah orang kafir. Sebagai dalilnya 
jalah karena mereka disifati dalam ayat berikutnya dengan sifat ber- 
ikut, Si 


aa »1 ge 8 «9 1,3 SA ah PAna 
SA Ttg Pa aan Dop AE 
7 'e SKI na TS 
Cave Sa 


Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanji- 
an itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah 


338 Juz 1 — A-Bagarah 


(kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat keru- 
sakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. 
(Al-Bagarah: 27) 


Sifat-sifat tersebut merupakan ciri khas orang-orang kafir yang berbe- 
da dengan sifat-sifat orang mukmin, sebagaimana dijelaskan di dalam 
ayat lainnya: 


II PE ATU IN ES 


13 AA “LP An Vs ENG 1 ANTARA 
an PI Konsen gaga Aa 
bocod b pe Toge Au. PTS, Ae MATAN, 


Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturun- 
kan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang 
buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat 
mengambil pelajaran, (yaitu) orang-orang yang memenuhi janji 
Allah dan tidak merusak perjanjian, dan orang-orang yang 
menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihu- 
bungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada 
hisab yang buruk. (Ar-Ra'd: 19-21) 


Seterusnya hingga sampai pada Wide 


231 -A ATA MAN 
Aan Ie Sala, SE Nanya 3 Sal : 
nu, Lp Pa ng Kere 1335394 
Bie an -UA ena IS O0banno 093 
(rorag)) 
Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan de- 
ngan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan su- 
paya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang- 
orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat 
kediaman yang buruk (Jahannam). (Ar-Ra'd: 25) 


Ahli tafsir berbeda pendapat sehubungan dengan makna perjanjian 
yang digambarkan, bahwa orang-orang fasik tersebut telah merusak- 


Tafsir Ibnu Kasir 339 


nya. Sebagian dari kalangan ahli tafsir mengatakan, perjanjian terse- 
but adalah wasiat Allah kepada makhluk-Nya, perintah-Nya kepada 
mereka agar taat kepada apa-apa yang diperintahkan-Nya, dan larang- 
an-Nya kepada mereka agar jangan berbuat durhaka dengan menger- 
jakan hal-hal yang telah dilarang-Nya. Semua itu disebutkan di dalam 
kitab-kitab-Nya, juga disampaikan kepada mereka melalui lisan Ra- 
sul-rasul-Nya. Pelanggaran yang mereka lakukan ialah karena tidak 
mengamalkan hal tersebut. 

Ahli tafsir lain mengatakan bahkan ayat ini berkenaan dengan 
orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang munafik. 
Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian Allah yang dirusak oleh 
mereka ialah perjanjian yang diambil oleh Allah atas diri mereka di 
dalam kitab Taurat, yaitu harus mengamalkan kandungan Taurat dan 
mengikuti Nabi Muhammad bila telah diutus dan percaya kepada ki- 
tab yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Mereka merusak hal 
tersebut dengan menentangnya sesudah mereka mengetahui hakikat- 
nya, mengingkari serta menyembunyikan pengetahuan mengenai hal 
tersebut dari orang-orang, padahal Allah telah memberikan janji kepa- 
da mereka bahwa mereka harus menjelaskan kepada orang-orang dan 
tidak boleh menyembunyikannya. Selanjutnya Allah memberitakan 
bahwa ternyata mereka menyembunyikan hal tersebut di belakang 
punggungnya dan menukarnya dengan harga yang sedikit. Pendapat 
inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir, hal ini merupakan pendapat Mu- 
gatil ibnu Hayyan. 

Ahli tafsir lainnya mengatakan, yang dimaksud oleh ayat ini ia- 
lah semua orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik. Sedangkan 
janji Allah kepada mereka yang berkaitan dengan masalah menauhid- 
kan (mengesakan)-Nya ialah segala sesuatu yang telah diciptakan ba- 
gi mereka berupa dalil-dalil (tanda-tanda) yang semuanya menunjuk- 
kan kepada sifat Rububiyyah Allah Swt. Janji Allah kepada mereka 
yang menyangkut masalah perintah dan larangan-Nya ialah semua hal 
yang dijadikan hujah oleh para rasul, yaitu berupa mukjizat-mukjizat 
yang tiada seorang manusia pun selain mereka dapat membuat hal 
yang semisal dengannya. Mukjizat-mukjizat tersebut menyaksikan 
akan kebenaran kerasulan mereka. 


340 Juz 1 — AkBagarah 





Mereka mengatakan bahwa pengrusakan janji yang dilakukan 
oleh mereka ialah karena mereka tidak mau mengakui hal-hal yang 
telah jelas kebenarannya di mata mereka melalui dalil-dalilnya, dan 
mereka mendustakan para rasul serta kitab-kitab, padahal mereka me- 
ngetahui bahwa apa yang diturunkan kepada para rasul itu adalah per- 
kara yang hak. 

Hal yang semisal diriwayatkan pula dari Mugatil ibnu Hayyan, 
pendapat ini cukup baik, dan Az-Zamakhsyari memihak kepada 
pendapat tersebut. 

Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa jika ada yang mengatakan, 
“Apakah yang dimaksud dengan janji Allah?” Jawabannya, “Hal itu 
merupakan sesuatu yang telah dipancangkan di dalam akal mereka 
berupa hujah yang menunjukkan ajaran tauhid. Jadi, seakan-akan 
Allah telah memerintahkan dan mewasiatkan kepada mereka dan 
mengikatkan hal itu kepada mereka sebagai janji.” Pengertian inilah 
yang terkandung di dalam firman-Nya: 


(vr IN) KEIEKGAN Gala .? 3 EN ERA, 


Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa & isita (seraya 
berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhan kalian”” Mereka menja- 
wab, “Betul (Engkau Tuhan kami).” (AI-A'raf: 172) 


Yaitu ketika Allah mengambil janji terhadap diri mereka dari kitab- 
kitab yang diturunkan kepada mereka. Perihalnya sama dengan mak- 
na yang ada di dalam firman-Nya: 


Larangan San Gate, 


Dan penuhilah janji kalian kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji- 
Ku kepada kalian. (Al-Bagarah: 40) 


Ahli tafsir lainnya mengatakan bahwa janji yang disebutkan oleh 
Allah Swt. ialah janji yang diambil oleh Allah terhadap mereka di 
saat Allah mengeluarkan mereka dari sulbi Adam. Hal ini digam- 
barkan melalui firman-Nya: 


Tafsir Ibnu Kasir 341 





d gama , 3 Ao 1 2 » era eU ra 
MN PES ba Gt 3 
e Papa 3 » ia 
(vr) za LEE: 6 Sp 


Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak- 
anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian 
terhadap jiwa mereka (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tu- 
han kalian?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), 
kami menjadi saksi.” (Al-A 'raf: 172) 


Sedangkan yang dimaksud dengan pengrusakan mereka terhadap janji 
tersebut jalah karena mereka tidak memenuhinya. Demikian pula me- 
nurut riwayat dari Mugatil ibnu Hayyan: semua pendapat di atas dike- 
tengahkan oleh Ibnu Jarir di dalam kitab tafsirnya. 

Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi' ibnu Anas, dari 
Abul Pn sehubungan dengan makna firman-Nya: 


MAL, ia ea ag KG 


Haa aan KALA 
- r 23) 


(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah 
perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan 
Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat 
kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. 
(Al-Bagarah: 27) 


Menurutnya ada enam pekerti orang-orang munafik. Apabila mereka 
mengalami kemenangan atas semua orang, maka mereka menampak- 
kan keenam pekerti tersebut, yaitu: Apabila bicara, berdusta, apabila 
berjanji, ingkar akan janjinya, apabila dipercaya, khianat, mereka me- 
langgar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, memutuskan 
apa yang diperintahkan oleh Allah agar dihubungkan, dan suka me- 
nimbulkan kerusakan di muka bumi. 

Tetapi jika mereka dalam keadaan kalah, mereka hanya menam- 
pakkan ketiga pekerti saja, yaitu: Apabila bicara, berdusta, apabila 
berjanji, ingkar: dan apabila dipercaya, khianat. 


342 | Juz 1 — Al-Bagarah 





Hal yang sama dikatakan pula oleh Ar-Rabi' ibnu Anas. As- 
Saddi di dalam kitab tafsirnya mengatakan berikut sanadnya sehu- 
bungan dengan makna firman-Nya: 


Usv Sa). SEX yaah SEA 


(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah 
perjanjian itu teguh. (Al-Bagarah: 27) 


Disebutkan bahwa hal yang dimaksud ialah perjanjian yang diberikan 
kepada mereka di dalam Al-Our'an, lalu mereka mengakuinya, kemu- 
dian kafir dan merusaknya. 

Firman Allah Swt.: 


Cai S0 SENIA 3 3 Ata adas H9 


dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) 
untuk menghubungkannya. (Al-Bagarah: 27) 


Menurut suatu pendapat, makna yang dimaksud ialah silaturahmi dan 
hubungan kekerabatan, seperti yang ditafsirkan oleh Oatadah dalam 
firman-Nya: 


(2 PATRA LA EA 2 3 AS “RP Ah a 


4 c 
Ps 


Maka apakah kiranya jika kalian berkuasa kalian akan membuat 


kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluarga- 
an? (Muhammad: 22) 


Pendapatnya itu didukung oleh Ibnu Jarir dan dinilainya kuat. 
Menurut pendapat yang lain, makna yang dimaksud lebih umum 
dari itu, yakni mencakup semua hal yang diperintahkan oleh Allah 
menghubungkan dan mengerjakannya, kemudian mereka memutuskan 
dan meninggalkannya. 
Mugatil ibnu Hayyan mengatakan sehubungan dengan makna fir- 
man-Nya: | 


Tafsir Ibnu Kasir 343 


a22 NOS AMA 
Lv ai ) . ea UI 
Mereka itulah orang-orang yang rugi. (Al-Bagarah: 27) 


bahwa hal itu terjadi di akhirat. Pengertiannya sama dengan makna 
yang terkandung di dalam firman Allah Swt.: 


Pisa 3 BIN ertana Gro KAA 


Orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka 
tempat kediaman yang buruk (Jahannam). (Ar-Ra'd: 25) 


Menurut Dahhak, dari Ibnu Abbas, segala sesuatu yang dinisbatkan 
oleh Allah kepada selain pemeluk Islam berupa suatu sebutan, misal- 
nya merugi, maka sesungguhnya yang dimaksud hanyalah kekufuran. 
Sedangkan hal serupa yang dinisbatkan kepada pemeluk Islam, mak- 
na yang dimaksud hanyalah dosa. 

Ibnu Jarir mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, 
“Ulaika humul khasirun," bahwa lafaz al-khasirun adalah bentuk ja- 
mak dari lafaz khasirun, mereka adalah orang-orang yang mengu- 
rangi bagian keberuntungan mereka dari rahmat Allah karena per- 
buatan maksiat mereka. Perihalnya sama dengan seorang lelaki yang 
mengalami kerugian dalam perniagaan, misalnya sebagian modalnya 
amblas karena rugi dalam jual beli. Demikian pula halnya orang mu- 
nafik dan orang kafir, keduanya beroleh kerugian karena terhalang ti- 
dak mendapat rahmat Allah yang diciptakan-Nya buat hamba-hamba- 
Nya di hari kiamat, padahal saat itu yang paling mereka perlukan 
adalah rahmat Allah Swt. Termasuk ke dalam pengertian lafaz ini bila 
dikatakan khasirar rajulu (lelaki itu mengalami kerugian), bentuk 
masdar-nya adalah khusran, khusranan, dan khisaran, sebagaimana 
dikatakan Jarir ibnu Atiyyah: 


EP NU m3 J3 ” 3. ?. "ea ” “ 
ARENA 4 TN AI 
Sesungguhnya si Sulait, kerugian yang dialaminya ialah karena 


ia dari anak-anak suatu kaum yang sejak lahir ditakdirkan men- 
Jadi hamba sahaya. 


344 Juz 1 — Ai-Bagarah 


Al-Bagarah, ayat 28 


- 5 , 7 
an, Pn al PALA “9403 29 £ CIA 2 3G 
Kentya AN ag AN AN 


Mengapa kalian kafir kepada Allah, padahal kalian tadinya mati, 
lalu Allah menghidupkan kalian, kemudian kalian dimatikan dan 
dihidupkan-Nya kembali, kemudian kepada-Nya-lah kalian di- 
kembalikan! 


Allah Swt. berfirman membuktikan keberadaan dan kekuasaan-Nya, 
Dialah Yang Maha Pencipta dan Yang Mengatur hamba-hamba-Nya. 
Untuk itu Allah Swt. berfirman, “Kaifa takfuruna billahi,” artinya 
“mengapa kalian mengingkari keberadaan Allah, atau mengapa kalian 
menyembah selain-Nya bersama Dia'. Kemudian disebutkan pula, 
“Wakuntum amwatan fa-ahyakum,” artinya “padahal kalian tadinya ti- 
dak ada, lalu Allah menciptakan kalian ke alam wujud'. Makna ayat 
ini sama dengan yang terkandung di dalam ayat lainnya, yaitu firman- 
Nya: 


SPN UAN Genie MEA 
ea pera) GAS 2 


Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka 
yang menciptakan (diri mereka sendiri)? Ataukah mereka telah 
menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak me- 
yakini (apa yang mereka katakan). (At-Tur: 35-36) 


(agus) NEK Alatas GYIN Arka 


ba 


Tafsir Ibnu Kasir | 345 


Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, se- 
dangkan dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat di- 
sebut? (Al-Insan: 1) 


ayat-ayat lainnya yang menceritakan hal ini masih banyak. 
Sufyan AS-Sauri meriwayatkan dari Abu Ishag, dari Abul Ahwas, 
dari Abdullah ibnu Mas'ud r.a. mengenai firman-Nya: 


PA UA 2 2 ag ear 2 na (-s Area Ale 
# . an .“. .. “ .. “ud 


TA 
(repot) Ca, 


Mereka menjawab, “Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan 
kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali (pula), lalu 
kami mengakui dosa-dosa kami.” (Al-Mu-min: 11) 


Disebutkannya bahwa makna ayat inilah yang dimaksudkan di dalam 
surat Al-Bagarah berikut ini: 


Ie 2 LI 33 "2 Y, en LG 0133 23 
» ix 228 w 1s “ 
Long KEIS Kn ST EA 53 


padahal kalian tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kalian, 
kemudian kalian dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali. (Al-Ba- 
garah: 28) 


Ibnu Juraij meriwayatkan dari Ata, dari Ibnu Abbas, bahwa kalian ta- 
dinya mati dalam tulang sulbi ayah-ayah kalian, saat itu kalian bukan 
merupakan sesuatu pun sebelum Allah menciptakan kalian. Setelah 
Allah menciptakan kalian, lalu Dia mematikan kalian sebagai suatu 
kepastian atas diri kalian. Kemudian Allah menghidupkan kalian 
dalam hari berbangkit, yaitu di saat Dia menghidupkan kalian di hari 
kiamat. Disebutkan bahwa makna ayat ini sama dengan ayat lainnya, 
yaitu firman-Nya: 


ae otr 
ai - | AG 


Ta ate Pete 2 - 
(1 20030) KENA 2 “) 


. 


346 Juz 1 — Al-Bagarah 





Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah 
menghidupkan kami dua kali (pula). (Al-Mu-min: 11) 


Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan mak- 
na firman-Nya: 


»“13 (ria PE AI (Er aan 
Uu » yel) .,m— Sel ... CAS -. . 3) 
HA aa 


Sd) 


Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah 
menghidupkan kami dua kali (pula). (Al-Mu-min: 11) 


Disebutkan bahwa kalian pada asalnya berupa tanah sebelum Allah 
menciptakan kalian, hal ini dinilai sebagai suatu kematian. Lalu Dia 
menciptakan kalian, maka hal ini dinilai sebagai suatu kehidupan. Se- 
sudah itu Allah mematikan kalian dan kalian dikembalikan ke kubur- 
an, hal ini dinilai sebagai kematian yang lain. Kemudian Allah meng- 
hidupkan kalian di hari kiamat, hal ini dinilai sebagai suatu kehidupan 
yang lain. Dua kali mati dan dua kali hidup inilah yang dimaksudkan 
di dalam ka asa 


”7 K3 KG Ta "3 , 3 ban & P4 


23 ai, 


serleha & Sa 


Mengapa kalian kafir kepada Allah, padahal kalian di mati, 
lalu Allah menghidupkan kalian, kemudian kalian dimatikan dan 
dihidupkan-Nya kembali. (Al-Bagarah: 28) 


Hal yang sama telah diriwayatkan pula dari As-Saddi berikut sanad- 
nya melalui Abu Malik, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, juga dari 
Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dan dari sejumlah sahabat. Riwayat ini di- 
ketengahkan pula dari Abul Aliyah, Al-Hasan, Mujahid, Oatadah Abu 
Saleh, Ad-Dahhak, dan Ata Al-Khurrasani. 

AS-Sauri mengatakan dari As-Saddi, dari Abu Saleh sehubungan 
dengan makna firman-Nya: 


2141, Kenty Peran Pa Ega 3 8/ UN 1136 5 


Tafsir Ibnu Kasir 347 


2 230, A 2 A OS 


Mengapa kalian kafir kepada Allah, padahal kalian tadinya mati, 
lalu Allah menghidupkan kalian, kemudian kalian dimatikan dan 
dihidupkan-Nya kembali, kemudian kepada-Nya-lah kalian di- 
kembalikan? (Al-Bagarah: 28) 


Disebutkan bahwa Allah menghidupkan kalian di alam kubur, kemu- 
dian mematikan kalian. 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Yunus, dari Ibnu Wahb, dari Abdur 
Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam yang mengatakan bahwa Allah men- 
ciptakan mereka di dalam sulbi Adam, kemudian membuat perjanjian 
terhadap mereka, lalu Allah mematikan mereka, kemudian menghi- 
dupkan mereka di dalam rahim-rahim. Setelah itu Allah mematikan 
mereka dan menghidupkan mereka kembali di hari kiamat. Pengertian 
ini sama halnya dengan makna yang terkandung di dalam firman- 
Nya: 

Da 3 Nan a03 LT, GA | # 
HE yi nas 153 JE 

Mereka menjawab, “Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan 

kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali (pula).” 

(Al-Mu-min: 11) 


Riwayat ini —juga riwayat sebelumnya— berpredikat garib. Penda- 
pat yang benar ialah dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, golongan ter- 
sebut terdiri atas kalangan tabi'in. Mereka mengatakan bahwa makna 
ayat ini sama dengan firman-Nya: 


12 Ka Ni 2 »3 AA 5 MP Al 2 
.. €- La Nai aa “ » 
SB JAR Ka Ke KANG 
(rd ) 


Katakanlah, “Allah-lah yang menghidupkan kalian, kemudian 
mematikan kalian, setelah itu mengumpulkan kalian pada hari 
kiamat yang tidak ada keraguan padanya. (Al-JaSiyah: 26) 


Sama pula dengan firman Allah Swt. mengenai berhala-berhala, yaitu: 


348 Juz 1 — Al-Bagarah 


Can IN AG “. A 
(Berhala-berhala itu) benda mati, Fak “aa dan peta an 
hala itu tidak mengetahui. (An-Nahl: 21) 


Allah Swt. berfirman dalam ayat lainnya: 


PKI 

2 aa PAT daa gara WA Ag S0 
. 

Bni P3 


Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) - mereka ada- 
lah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluar- 
kan darinya biji-bijian, maka darinya mereka makan. (Yasin: 33) 


Al-Bagarah, ayat 29 


Gp el 


Dena ea se es 
(@3 AN 0 3 TAG 


Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk 


kalian dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan- 
Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. 


Setelah Allah Swt. menyebutkan bukti keberadaan dan kekuasaan- 
Nya kepada makhluk-Nya melalui apa yang mereka saksikan sendiri 
pada diri mereka, lalu Dia menyebutkan bukti lain melalui apa yang 
mereka saksikan, yaitu penciptaan langit dan bumi. Untuk itu Allah 
Swt. berfirman, “Dialah Allah, yang menciptakan semua yang ada di 
bumi untuk kalian, dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu 
dijadikan-Nya tujuh langit” (Al-Bagarah: 29). 

Istawa ilas sama, berkehendak atau bertujuan ke langit. Makna 
lafaz ini mengandung pengertian kedua lafaz tersebut, yakni berke- 
hendak dan bertujuan, karena ia di-muta'addi-kan dengan memakai 
huruf ila. Fasawahunna, lalu Dia menciptakan langit tujuh lapis. La- 


Tafsir Ibnu Kasir 349 


faz as-sama dalam ayat ini merupakan isim jinis, karena itu disebut- 
kan sab'a samawat. 

Wahuwa bi kulli syai-in'alim, Dia Maha Mengetahui segala se- 
suatu, yakni pengetahuan-Nya meliputi semua makhluk yang telah 
Dia ciptakan. Pengertiannya sama dengan ayat lain, yaitu firman-Nya: 


ora Tera 


Apakah Allah Yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kali- 
an lahirkan dan yang kalian rahasiakan?) (Al-Mulk: 14) 


Rincian makna ayat ini diterangkan di dalam surat ha mim sajdah, 
yaitu melalui firman-Nya: 


ap Gesan Ka Pep Sa 
2 IE KEB Ag 
CA era FTA eta 
Den 2 De Ha aur SS 
at SAN 3 AE 
Dante Pegat 


“. 
Katakanlah, “Sesungguhnya patutkah kalian kafir kepada Yang 
menciptakan bumi dalam dua masa dan kalian adakan sekutu-se- 
kutu bagi-Nya? (Yang bersifat) demikian itulah Tuhan semesta 
alam.” Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang 
kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan pa- 
danya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat ma- 
sa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang ber- 


350 | Juz 1 — Al-Bagarah 


tanya. Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit, dan la- 
ngit itu masih merupakan asap, lalu dia berkata kepadanya dan 
kepada bumi, “Datanglah kamu berdua menurut perintah-Ku de- 
ngan suka hati atau terpaksa.” Keduanya menjawab, “Kami da- 
tang dengan suka hati.” Maka Dia menjadikan tujuh langit da- 
lam dua masa dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urus- 
annya. Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang 
yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baik- 
nya. Demikianlah ketentuan Yang Menara lagi Maha Me- 
ngetahui. (Fussilat: 9-12) 


Di dalam ayat ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa Allah 
Swt. memulai ciptaan-Nya dengan menciptakan bumi, kemudian 
menciptakan tujuh lapis langit. Memang demikianlah cara memba- 
ngun sesuatu, yaitu dimulai dari bagian bawah, setelah itu baru bagi- 
an atasnya. Para ulama tafsir menjelaskan hal ini, keterangannya akan 
kami kemukakan sesudah ini, Insya Allah. 

Adapun. ag Sat firman-Nya: 


UG. aki IE 8 Kogan oi ana 
WeagAN Esa aan uga 
Geo) gg TEEa.K MK Pin 


Apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit! 
Allah telah membinanya. Dia meninggikan bangunannya, lalu 
menyempurnakannya, dan Dia menjadikan malamnya gelap guli- 
ta dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi sesu- 
dah dihamparkan-Nya, Ia memancarkan darinya mata airnya, 
dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung 
dipancangkan-Nya dengan teguh, (semua itu) untuk kesenangan 
kalian dan untuk binatang-binatang ternak kalian. (An-Nazi'at: 
21-33) 


Maka sesungguhnya huruf summa dalam ayat ini (Al-Bagarah: 29) 
hanya untuk menunjukkan makna 'ataf khabar kepada khabar, bukan 


Tafsir Ibnu Kasir 351 


'ataf fv'il kepada fi'il yang lain. Perihalnya sama dengan perkataan se- 
orang penyair: 


AI LN GA st AKA Va MAKE 

AW 93 kn Naa » NATA Sean Ka ds 
Katakanlah kepada orang yang berkuasa, dan telah berkuasa 
ayahnya, serta telah berkuasa pula kakeknya sebelum itu. 


Menurut suatu pendapat, ad-daha (penghamparan) bumi dilakukan 
sesudah penciptaan langit dan bumi. Demikianlah menurut riwayat 
Ali ibnu Abu Talhah, dari Ibnu Abbas. 

As-Saddi telah mengatakan di dalam kitab tafsirnya, dari Abu 
Malik, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah, dari Ibnu 
Mas'ud, serta dari sejumlah sahabat sehubungan dengan makna fir- 
man-Nya: 


2g Te SANA AA 
ban SEE KI pa aa 


Dia-lah Allah, yang Henjadikan segala yang ada di bumi untuk 
kalian dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan- 
Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. 
(Al-Bagarah: 29) 


Disebutkan bahwa “Arasy Allah Swt. berada di atas air, ketika itu 
Allah Swt. belum menciptakan sesuatu pun selain dari air tersebut. 
Ketika Allah berkehendak menciptakan makhluk, maka Dia menge- 
luarkan asap dari air tersebut, lalu asap (gas) tersebut membumbung 
di atas air hingga letaknya berada di atas air, dinamakanlah sama (la- 
ngit). Kemudian air dikeringkan, lalu Dia menjadikannya bumi yang 
menyatu. Setelah itu bumi dipisahkan-Nya dan dijadikan-Nya tujuh 
lapis dalam dua hari, yaitu hari Ahad dan Senin. Allah menciptakan 
bumi di atas ikan besar, dan ikan besar inilah yang disebutkan oleh 
Allah di dalam Al-Our'an melalui firman-Nya: 


CP) Si SIG, (ee di 
Nun, demi galam. (Al-Oalam: 1) 


352 Juz 1 — Ai-Bagarah 


Sedangkan ikan besar (nun) berada di dalam air. Air berada di atas 
permukaan batu yang licin, sedangkan batu yang licin berada di atas 
punggung malaikat. Malaikat berada di atas batu besar, dan batu be- 
sar berada di atas angin. Batu besar inilah yang disebut oleh Lugman 
bahwa ia bukan berada di langit, bukan pula di bumi. 

Kemudian ikan besar itu bergerak, maka terjadilah gempa di bu- 
mi, lalu Allah memancangkan gunung-gunung di atasnya hingga bu- 
mi menjadi tenang, gunung-gunung itu berdiri dengan kokohnya di 
atas bumi. Hal inilah yang dinyatakan di dalam firman Allah Swt.: 


ana, eta 58 LIL AA PKN ie 
Gan A19 TE Ga HN 3 ES 


Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh 
supaya bumi itu (tidak) guncang bersama mereka. (Al-Anbiya: 
31) 


Allah menciptakan gunung di bumi dan makanan untuk penghuninya, 
menciptakan pepohonannya dan semua yang diperlukan di bumi pada 
hari Selasa dan Rabu. Hal inilah yang dijelaskan di dalam firman- 


2 
KE SAE Teka Kang : LK EN CN SI 
G3 pan 3 Tata LA KO 
(581 Ldha3) 


Katakanlah, “Sesungguhnya patutkah kalian kafir kepada Yang 
menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-se- 
kutu bagi-Nya? (Yang bersifat) demikian itulah Tuhan semesta 
alam.” Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang 
kokoh di atasnya. Dia memberkahinya. (Fussilat: 9-10) 


Kemudian dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa Allah menum- 
buhkan pepohonannya, yaitu melalui firman-Nya: 


(la) CG (35953 


Tafsir Ibnu Kasir 353 


Dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan PA PSNEr 
huni)nya. (Fussilat: 10) 


Lalu dalam firman selanjutnya disebutkan: 


”- Au 
bana GA Ar 3 
dalam empat masa, sebagai jawaban bagi orang-orang yang 
bertanya. (Fussilat: 10) 


Dalam ayat selanjutnya disebutkan pula: 


(rana) Ke LN AT IA Gap 


Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu 
masih merupakan asap. (Fussilat: 11) 


Asap itu merupakan uap dari air tadi, kemudian asap dijadikan langit 
tujuh lapis dalam dua hari, yaitu hari Kamis dan Jumat. Sesungguh- 
nya hari Jumat dinamakan demikian karena pada hari itu diciptakan 
langit dan bumi secara bersamaan. 

Allah Swt. berfirman: 


AI 


Lx 2 nda) CAK 52 ala 


Dan Dia mewahyukan kepada tiap-tiap langit urusannya. (Fus- 
silat: 12) 


Artinya, Allah menciptakan makhluk tersendiri bagi tiap-tiap langit, 
terdiri atas para malaikat dan semua makhluk yang ada padanya, se- 
perti laut, gunung, embun, serta lain-lainnya yang tidak diketahui. Se- 
lanjutnya Allah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang yang 
Dia ciptakan sebagai hiasan dan penjaga yang memelihara langit dari 
setan-setan. 

Setelah Allah menyelesaikan penciptaan apa yang Dia sukai, lalu 
Dia menuju “Arasy, sebagaimana dijelaskan di dalam firman-Nya: 


354 Juz 1 — Al-Bagarah 


SIEMENS HN ESA 
(era) 


Dia menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian 
Dia berkuasa di atas 'Arasy. (Al-Hadid: 4) 


Dan Allah Swt. telah berfirman: 


Me ME ts Gs Ek 


Dahulu langit dan bumi keduanya adalah suatu yang padu, ke- 
mudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami ja- 
dikan segala sesuatu yang hidup. (Al-Anbiya: 30) 





Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadanya Al-Musanna, 
telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Saleh, telah menceri- 
takan kepadaku Abu Ma'syar, dari Sa'id ibnu Abu Sa'id, dari Abdul- 
lah ibnu Salam yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah memu- 
lai penciptaan makhluk-Nya pada hari Ahad, menciptakan berlapis-la- 
pis bumi pada hari Ahad dan hari Senin, menciptakan berbagai ma- 
kanan dan gunung pada hari Selasa dan Rabu, lalu menciptakan langit 
pada hari Kamis dan Jumat. Hal itu selesai di akhir hari Jumat yang 
pada hari itu juga Allah menciptakan Adam dengan tergesa-gesa. Pa- 
da saat itulah kelak hari kiamat akan terjadi. 
Mujahid mengatakan Pan “ai firman-Nya: 


ar Es 
Dia-lah Allah yang PIN ma yang ada di bal untuk 
kalian. (Al-Bagarah: 29) 


Bahwa Allah menciptakan bumi sebelum menciptakan langit. Ketika 
Allah menciptakan bumi, maka keluarlah asap darinya. Yang demiki- 
an itulah pengertian yang dimaksud dalam firman-Nya: 

. NYA aa 


MA Ot 


Tafsir Ibau Kasir 355 





Dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya 
tujuh langit. (Al-Bagarah: 29) 


Yang dimaksud ialah sebagian dari langit berada di atas sebagian 
lainnya. Dikatakan sab'u aradina artinya tujuh lapis bumi, yakni se- 
bagian berada di bawah sebagian yang lain. Ayat-ayat ini menunjuk- 
kan bahwa bumi diciptakan sebelum langit, sebagaimana yang dije- 
laskan di dalam surat As-Sajdah, yaitu: 


OA IA GA TAN 5 ba Ae ” KAN 
anal ta SN Esia 


Tp3 MAA? 5 a Jerat ni 
LA AA AAA 
TEE NA RN 


Ga 


SBI Ea Ga CN SERA 
IE, PRA ES PA AI 


(8 na) pagaa 3 


Katakanlah, “Sesungguhnya patutkah kalian kafir kepada Yang 
menciptakan bumi dalam dua masa dan kalian adakan sekutu-se- 
kutu bagi-Nya? (Yang bersifat) demikian itulah Tuhan semesta 
alam.” Dan Dia menciptakan di bumi ini gunung-gunung yang 
kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan pa- 
danya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat ma- 
sa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang ber- 
tanya. Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit, dan la- 
ngit ilu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan 
kepada bumi, “Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku 
dengan suka hati atau terpaksa.” Keduanya menjawab, “Kami 


356 Juz 1 — A-Bagarah 


Ba ja“ —m 


datang dengan suka hati.” Maka Dia menjadikannya tujuh langit 
dalam dua masa dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit 
urusannya. Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang- 
bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan 
sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Yang Mahaperkasa lagi 
Maha Mengetahui. (Fussilat: 9-12) 


Ayat ini dan yang tadi menunjukkan bahwa bumi diciptakan sebelum 
langit. Menurut pengetahuanku, tiada seorang ulama pun yang mem- 
perselisihkan hal ini, kecuali apa yang dinukil oleh Ibnu Jarir dari Ya- 
tadah, diduga langit diciptakan sebelum bumi. Akan tetapi, dalam me- 
nanggapi masalah ini Al-Ourtubi hanya bersikap tawagguf (tidak 
memberi komentar apa pun), yaitu ketika ia menafsirkan makna fir- 
man-Nya: 


NN ana An TES eh ra KAI TEA Kek 
'x £ 
AS FDA Pen aa Tesla Kamera 
(er rv role ) " Aa ai Bi 

NG 


Apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? 
Allah telah membinanya. Dia meninggikan bangunannya, lalu 
menyempurnakannya, dan Dia menjadikan malamnya gelap gu- 
lita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi sesu- 
dah itu dihamparkan-Nya, Ia memancarkan darinya mata airnya, 
dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung 
dipancangkan-Nya dengan teguh. (An-Nazi'at: 27-32) 


Mereka mengatakan bahwa penciptaan langit terjadi sebelum pencip- 
taan bumi. Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa Ibnu 
Abbas pernah ditanya mengenai masalah ini, lalu ja menjawab bahwa 
bumi diciptakan sebelum langit, dan sesungguhnya bumi baru diham- 
parkan hanya setelah penciptaan langit. Hal yang sama dikatakan pula 
bukan hanya oleh seorang ulama tafsir terdahulu dan sekarang. 


Tafsir Ibnu Kasir 357 


Kami mencatat hal tersebut di dalam tafsir surat An-Nazi'at yang 
garis besarnya menyatakan bahwa penghamparan bumi yang terdapat 
di dalam Teman ya 


Is“ 9-- aan HA Gp Aa, Pa ALS SN 


PL 


Oer pia molek) si 


Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya, Ia memancarkan dari- 
nya mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. 
Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh. (An- 
Nazi'at: 30-32) 


Artinya, semua yang terkandung di dalam bumi dikeluarkan secara 
paksa hingga menjadi kenyataan. Setelah Allah selesai dari pencipta- 
an bumi dan langit, lalu Allah menghamparkan bumi dan mengeluar- 
kan segala sesuatu yang tersimpan di dalamnya, yaitu air. Berkat air 
itu tumbuhlah berbagai macam tetumbuhan yang beraneka ragam je- 
nis. bentuk. dan wamanya. Demikian pula tata surya, semuanya ber- 
edar, terdin atas bintang-bintang yang tetap dan bintang-bintang yang 
beredar pada garis edarnya. 

Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Murdawaih mengetengahkan sebuah 
hadis sehubungan dengan tafsir ayat ini, yaitu hadis yang diriwayat- 
kan oleh Imam Muslim dan Imam Nasai, juga diketengahkan oleh ke- 
duanya dalam Bab “Tafsir” melalui riwayat Ibnu Juraij. Ibnu Juraij 
mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ismail ibnu Umayyah, dari 
Ayyub ibnu Khalid, dari Abdullah ibnu Rafi” maula Ummu Salamah, 
dari Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. me- 
wa tanganku, lalu beliau bersabda: 


g: ecu Tp d3 35 ary a Kia 
KN 33, AK GI 23 pe KY Kn 
Pa Ba (3 ata S3 
gd ea B3 PE Nela ip Aa AS Ai 


358 Juz 1 — Al-Bagarah 


Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu, menciptakan gunung- 
gunung yang ada padanya pada hari Ahad, menciptakan pepo- 
honan yang ada padanya pada hari Senin, menciptakan hal yang 
tidak disukai pada hari Selasa, menciptakan nur pada hari Rabu, 
mengembangbiakkan (menciptakan) binatang-binatang yang ada 
di bumi pada hari Kamis, dan menciptakan Adam sesudah Asar 
pada hari Jumat, yaitu di saat-saat terakhir hari Jumat antara 
Asar sampai malam hari. 


Hadis ini termasuk salah satu hadis garib dalam Sahih Muslim. Ba- 
nyak komentar mengenai hadis ini, antara lain ialah dari Ali ibnul 
Madini dan Imam Bukhari serta sejumlah kalangan ahli huffaz hadis. 
Mereka menganggap hadis ini merupakan perkataan Ka'b, dan se- 
sungguhnya Abu Hurairah hanya mendengarnya dari kata-kata Ka'b 
Al-Ahbar. Hadis ini menjadi samar di kalangan sebagian para perawi 
hingga membuat mereka menganggapnya sebagai hadis yang marfu'. 
Demikian keterangan yang dikemukakan oleh Imam Baihagi. 


patokan ayat 30 


Rat KUE 


DA 


8. pn Ns SIS Ke 0.7. 
Apek Hara PAN TUK Malaga 


Pl mp 


2 TP YAA MAN 


Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Se- 
sungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi.” Mereka berkata, “Mengapa Engkau hendak menjadikan 
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan pa- 
danya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa ber- 
tasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?” Tuhan 
berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian 
ketahui.” 


z 





Allah Swt. menceritakan perihal anugerah-Nya kepada Bani Adam, 
yaitu sebagai makhluk yang mulia, mereka disebutkan di kalangan 


Tafsir Ibnu Kasir 359 


makhluk yang tertinggi —yaitu para malaikat— sebelum mereka di- 
Ciptakan. Untuk itu, Allah Swt. berfirman: 


PUN IAI 
.. “ | “ 5 w ni) 
Cw ! SA) SEMU Ea, 
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. (Al- 
Bagarah: 30) 


Makna yang dimaksud ialah “hai Muhammad, ingatlah ketika Tuhan- 
mu berfirman kepada para malaikat, dan ceritakanlah hal ini kepada 
kaummu '. 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari salah seorang ahli bahasa Arab 
—yaitu Abu Ubaidah— bahwa lafaz iz dalam ayat ini merupakan hu- 
ruf zaidah (tambahan), dan bentuk lengkap kalimat ialah wa gala 
rabbuka tanpa memakai iz. 

Pendapat tersebut dibantah oleh Ibnu Jarir. Menurut Al-Ourtubi, 
semua ahli tafsir pun membantahnya. Hingga Az-Zujaj mengatakan 
bahwa pendapat tersebut merupakan suatu tindakan kurang ajar dari 


Abu Ubaidah. P , 
Ea & 5 Y 5 7 Ay 
menga Ailee 
Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi. (Al-Bagarah: 30) 


Yakni suatu kaum yang sebagiannya menggantikan sebagian yang 
lain silih berganti, abad demi abad, dan generasi demi generasi, seba- 
gaimana pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya: 


yA Ye G 
- 2 | ne. “- » ” “3 “ 
Lea alas PN EN SA 3 
Dan Dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi. 
(Al-An'am: 165) 


da 2 bara 3 vb 5 
ta adi) Me lela EA 


dan yang menjadikan kalian (manusia) sebagai khalifah di bumi. 
(An-Nami: 62) 


360 Juz 1 — Al-Bagarah 


LAN 2Y AI : aan PA 
T. s2) GE 22 LEAN 
GInIan AA ) 
Dan kalau Kami kehendaki benar-benar Kami jadikan sebagai 


ganti kalian di muka bumi malaikat-malaikat yang turun-temu- 
run. (Az-Zukhruf: 60) 


219 KA 
(at GNI) SEpaS 3S 
Maka datanglah sesudah mereka generasi lain. (Al-A'raf: 169) 


Menurut gira-ah yang syaz dibaca inni ja'ilun fil ardi khalifah (se- 
sungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah-khalifah di muka bu- 
mi). Demikianlah diriwayatkan oleh Zamakhsyari dan lain-lainnya. 

Al-Ourtubi menukil dari Zaid ibnu Ali, yang dimaksud dengan 
khalifah dalam ayat ini bukanlah Nabi Adam a.s. saja seperti yang di- 
katakan oleh sejumlah ahli tafsir. Al-Ourtubi menisbatkan pendapat 
ini kepada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan semua ahli takwil. Akan te- 
tapi, apa yang dikatakan oleh Al-Ourtubi ini masih perlu dipertim- 
bangkan. Bahkan perselisihan dalam masalah ini banyak, menurut ri- 
wayat Ar-Razi dalam kitab tafsirnya, juga oleh yang lainnya. 

Pengertian lahiriah Nabi Adam a.s. saat itu masih belum kelihat- 
an di alam wujud. Karena jikalau sudah ada, berarti ucapan para ma- 
laikat yang disitir oleh firman-Nya dinilai kurang sesuai, sai 


Ba (AI 


(en) KAN IA PINTA HUI Aek y (BA 


Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu 
orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpah- 
kan darah? (Al-Bagarah: 30) 


Karena sesungguhnya mereka (para malaikat) bermaksud bahwa di 
antara jenis makhluk ini ada orang-orang yang melakukan hal terse- 
but, seakan-akan mereka mengetahui hal tersebut melalui ilmu yang 
khusus, atau melalui apa yang mereka pahami dari watak manusia. 
Karena Allah Swt. memberitahukan kepada mereka bahwa Dia akan 


Tafsir Ibnu Kasir 361 





menciptakan jenis makhluk ini dari tanah liat kering yang berasal dari 
lumpur hitam. Atau mereka berpemahaman bahwa yang dimaksud de- 
ngan khalifah ialah orang yang melerai persengketaan di antara ma- 
nusia, yaitu memutuskan hukum terhadap apa yang terjadi di kalang- 
an mereka menyangkut perkara-perkara penganiayaan, dan melarang 
mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan serta dosa- 
dosa. Demikianlah menurut Al-Ourtubi. Atau para malaikat meng- 
kiaskan manusia dengan makhluk sebelumnya, sebagaimana yang 
akan kami kemukakan dalam berbagai pendapat ulama tafsir. 

Ucapan para malaikat ini bukan dimaksudkan menentang atau 
memprotes Allah, bukan pula karena dorongan dengki terhadap ma- 
nusia, sebagaimana yang diduga oleh sebagian ulama tafsir. Sesung- 
guhnya Allah Swt. menyifati para malaikat, mereka tidak pernah 
mendahului firman Allah Swt., yakni tidak pernah menanyakan sesua- 
tu kepada-Nya yang tidak diizinkan bagi mereka mengemukakannya. 

Dalam ayat ini (dinyatakan bahwa) ketika Allah memberitahukan 
kepada mereka bahwa Dia akan menciptakan di bumi suatu makhluk 
— menurut Oatadah—, para malaikat telah mengetahui sebelumnya 
bahwa makhluk-makhluk tersebut gemar menimbulkan kerusakan pa- 
danya (di buru). Maka mereka mengatakan: 


« 


(esa MN Dang 99 G2 Ai AGS 


Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu 
orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpah- 
kan darah? (Al-Bagarah: 30) 


Sesungguhnya kalimat ini merupakan pertanyaan meminta informasi 
dan pengetahuan tentang hikmah yang terkandung di dalam pencipta- 
an itu. Mereka mengatakan, “Wahai Tuhan kami, apakah hikmah 
yang terkandung dalam penciptaan mereka, padahal di antara mereka 
ada orang-orang yang suka membuat kerusakan di muka bumi dan 
mengalirkan darah? Jikalau yang dimaksudkan agar Engkau disem- 
bah, maka kami selalu bertasbih memuji dan menyucikan Engkau,” 
yakni kami selalu beribadah kepada-Mu, sebagaimana yang akan di- 


362 2 Juz 1 — Al-Bagarah 





sebutkan nanti. Dengan kata lain (seakan-akan para malaikat menga- 
takan), “Kami tidak pernah melakukan sesuatu pun dari hal itu (keru- 
sakan dan mengalirkan darah), maka mengapa Engkau tidak cukup 
hanya dengan kami para malaikat saja?” 

Allah Swt. berfirman menjawab pertanyaan tersebut: 


P3 Hera "ad LAI 
Un BEN SAS Ae | 


Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. 
(Al-Bagarah: 30) 


Dengan kata lain, seakan-akan Allah bermaksud bahwa sesungguhnya 
Aku mengetahui hal-hal yang tidak kalian ketahui menyangkut ke- 
maslahatan yang jauh lebih kuat dalam penciptaan jenis makhluk ini 
daripada kerusakan-kerusakan yang kalian sebut itu. Karena sesung- 
guhnya Aku akan menjadikan dari kalangan mereka nabi-nabi dan ra- 
sul-rasul, di antara mereka ada para siddigin, para syuhada, orang- 
orang saleh, ahli ibadah, ahli zuhud, para wali, orang-orang bertakwa, 
para mugarrabin, para ulama yang mengamalkan ilmunya, orang- 
orang yang khusyuk, dan orang-orang yang cinta kepada Allah Swt. 
lagi mengikuti jejak rasul-rasul-Nya. 

Ditetapkan di dalam hadis sahih bahwa para malaikat itu apabila 
naik (ke langit) menghadap kepada Tuhan mereka seraya membawa 
amal-amal hamba-hamba-Nya, maka Allah Swt. bertanya kepada me- 
reka (sekalipun Dia lebih mengetahui), “Dalam keadaan apakah kali- 
an tinggalkan hamba-hamba-Ku?” Mereka (para malaikat) menjawab, 
“Kami datangi mereka dalam keadaan sedang salat, dan kami tinggal- 
kan mereka dalam keadaan sedang salat.” 

Demikian itu karena mereka datang kepada kita secara silih ber- 
ganti, dan mereka berkumpul dalam salat Subuh dan salat Asar. Ma- 
laikat yang datang tinggal bersama kita, sedangkan malaikat yang te- 
lah menunaikan tugasnya naik meninggalkan kita seraya membawa 
amal-amal kita, sebagaimana yang disebutkan oleh sabda Nabi Saw.: 


Sa aan en Pb kate La 
Ta PA RANTAI, Ul Kepatnua ALAN 23) 


Tafsir Ibnu Kasir 363 


Dilaporkan kepada-Nya amal perbuatan malam hari sebelum 
siang hari, dan amal siang hari sebelum malam hari. 


Ucapan para malaikat yang mengatakan, “Kami datangi mereka se- 
dang dalam keadaan salat, dan kami tinggalkan mereka sedang dalam 
keadaan salat,” merupakan tafsir dari firman-Nya kepada mereka (pa- 


ra malaikat): 
159 oh (AAA 
C Na BA ) Gak o AI 


Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. 
(Al-Bagarah: 30) 


Menurut pendapat lain, firman-Nya ini merupakan jawaban kepada 
mereka, yang artinya, “Sesungguhnya Aku mempunyai hikmah terinci 
mengenai penciptaan makhluk ini, sedangkan keadaan yang kalian se- 
but itu sebenarnya kalian tidak mengetahuinya.” 

Menurut pendapat lainnya, firman Allah Swt. ini merupakan ja- 
waban ucapan mereka yang disitir oleh firman-Nya: 


(eta) Pe Ia 


padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 
menyucikan Engkau. (Al-Bagarah: 30) 


Lalu Allah Swt. berfirman: 
2 PAI TI 
(ea Kap" NO) 


Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. 
(Al-Bagarah: 30) 


Maksudnya, keberadaan iblis di antara kalian dan keadaan penciptaan 
ini tidaklah sebagaimana yang kalian gambarkan itu. 

Menurut pendapat yang lain, bahkan ucapan para malaikat terse- 
but disitir oleh firman-Nya: 


AA tai 


H8 IBAN AGYA 


364 Juz 1 — Ai-Bagarah 





kesigAn Al pan 
Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu 
orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpah- 
kan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji 
Engkau dan menyucikan Engkau. (Al-Bagarah: 30) 


Ayat ini mengandung makna permintaan mereka kepada Allah untuk 
menghuni bumi sebagai ganti dari Bani Adam, lalu Allah Swt. berfir- 
man kepada mereka: 


(reg) Cek CASN 


Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. 
(Al-Bagarah: 30) 


Artinya, keberadaan kalian pada tempatnya lebih maslahat dan lebih 
layak bagi kalian. Demikian yang disebut oleh Ar-Razi dalam salah 
satu jawabannya. 

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadanya Al- Oasim 
ibnul Hasan, telah menceritakan kepadaku Al-Hajjaj, dari Jarir ibnu 
Hazim dan Mubarak, dari Al-Hasan dan Abu Bakar, dari Al-Hasan 
dan Oatadah. Semua menceritakan bahwa Allah berfirman kepada pa- 
ra malaikat, “Sesungguhnya Aku hendak menciptakan khalifah di mu- 
ka bumi.” Firman Allah yang menyatakan bahwa “Dia akan melaku- 
kan hal tersebut' artinya “Dia memberitahukan hal tersebut kepada 
mereka”. 

As-Saddi mengatakan, Allah bermusyawarah dengan para malai- 
kat tentang penciptaan Adam. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abu 
Hatim. As-Saddi mengatakan bahwa hal yang semisal diriwayatkan 
pula oleh Oatadah. Ungkapan ini mengandung sikap gegabah jika ti- 
dak dikembalikan kepada pengertian pemberitahuan. Ungkapan Al- 
Hasan serta Oatadah dalam riwayat Ibnu Jarir merupakan ungkapan 
yang lebih baik. 

Sehubungan dengan makna firman-Nya, “Fil ardi,” Ibnu Abu 
Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah 


Tafsir Ibnu Kasir 365 


menceritakan kepada kami Abu Salamah, telah menceritakan kepada 
kami Hammad ibnu Ata ibnus Sa'ib, dari Abdur Rahman ibnu Sabit, 
bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda: 


A03. KIE ad KM Kasir YA Kl Pa 
kacer ag Pa We ye 3 JKN 


Bumi dihamparkan mulai dari Mekah, dan yang mula-mula me- 
lakukan tawaf di Baitullah adalah para malaikat, lalu Allah ber- 
Jirman, “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bu- 
mi,” yakni Mekah. | 


Hadis ini berpredikat mursal, sedangkan di dalam sanadnya terdapat 
kelemahan, dan di dalam hadis ini terdapat madraj (kalimat yang dari 
luar hadis), yaitu makna yang dimaksud dengan bumi adalah Mekah. 
Karena sesungguhnya menurut pengertian lahiriah, yang dimaksud 
dengan bumi lebih umum daripada hal itu (Mekah). 

Firman Allah, “Khalifah,” menurut As-Saddi di dalam kitab taf- 
sirnya, dari Abu Malik dan dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, juga da- 
ri Murrah, dari Ibnu Mas'ud serta dari sejumlah sahabat, disebutkan 
bahwa Allah Swt. berfirman kepada para malaikat, “Sesungguhnya 
Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka bertanya, “Wahai 
Tuhan kami, siapakah khalifah tersebut?” Allah berfirman, “Kelak dia 
mempunyai keturunan yang suka membuat kerusakan di muka bumi, 
saling mendengki, dan sebagian mereka membunuh sebagian yang 
lain.” 

Ibnu Jarir mengatakan bahwa takwil ayat ini seperti berikut, “Se- 
sungguhnya Aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah dari- 
Ku yang berkedudukan menggantikan diri-Ku dalam memutuskan hu- 
kum secara adil di kalangan makhluk-Ku.” Sesungguhnya khalifah itu 
adalah Adam dan orang-orang yang menempati kedudukannya dalam 
ketaatan kepada Allah dan memutuskan hukum dengan adil di ka- 
langan makhluk-Nya. Mereka yang suka menimbulkan kerusakan dan 
mengalirkan darah tanpa alasan yang dibenarkan, hal itu bukan ber- 
asal dari khalifah-khalifah-Nya. 


366 Juz 1 — Al-Bagarah 


Ibnu Jarir mengatakan, sesungguhnya makna khilafah yang dise- 
but oleh Allah Swt. tiada lain khilafah satu generasi dari mereka atas 
generasi yang lainnya. Ibnu Jarir mengatakan bahwa khalifah fi liyyah 
diambil dari perkataan khalafa fulanun fulanan fi hazal amri: dikata- 
kan demikian apabila Fulan pertama menggantikan Fulan yang kedua 
dalam hal itu sesudahnya. Pengertiannya sama dengan makna yang 
terkandung di dalam firman-Nya: 


LPG CG 2 5 » 72 ?ai x tra AA 
Lg ESA SA TA ANN APN H Ti 
Ut3 000) 
Kemudian Kami jadikan kalian pengganti-pengganti (mereka) di 


muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagai- 
mana kalian berbuat. (Yunus: 14) 


Termasuk ke dalam pengertian ini dikatakan kepada sultan yang ter- 
besar sebagai khalifah, karena dia berkedudukan menggantikan sultan 
yang sebelumnya dalam menjabat urusan-urusannya, maka dikatakan- 
lah dia sebagai penggantinya. Ibnu Jarir mengatakan pula bahwa Mu- 
hammad Ibnu Ishag mengatakan sehubungan dengan makna firman- 


Nya: 
| Kea SI Aceal 
(ega Raden ya 8 9 ( 
Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi. (Al-Bagarah: 30) 


Yang dimaksud ialah sebagai penghuni dan pembangunnya. Dengan 
kata lain, yang akan membangun bumi dan menghuninya adalah 
makhluk selain kalian (para malaikat). 

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Ku- 
raib, telah menceritakan kepada kami Usman ibnu Sa'id, telah mence- 
ritakan kepada kami Bisyr ibnu Imarah, dari Abu Raug, dari Ad-Dah- 
hak, dari Ibnu Abbas yang mengatakan, “Sesungguhnya yang pertama 
kali menghuni bumi adalah makhluk jin. Lalu mereka menimbulkan 
kerusakan di atas bumi dan mengalirkan banyak darah serta sebagian 
dari mereka membunuh sebagian yang lain.” Ibnu Abbas melanjutkan 
perkataannya, “Setelah itu Allah mengirimkan Iblis untuk memerangi 


Tafsir Ibnu Kasir 367 





mereka. Akhirnya iblis bersama para malaikat memerangi jin, hingga 
mengejar mereka sampai ke pulau-pulau yang ada di berbagai laut 
dan sampai ke puncak-puncak gunung. Setelah itu Allah menciptakan 
Adam, lalu menempatkannya di bumi. Untuk itu Allah Swt. berfir- 
man: 


(ea S2) 25 Nela 


Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di mu- 
ka bumi.” (Al-Bagarah: 30)." 


Sufyan AS-Sauri meriwayatkan dari Ata ibnus Sa'ib, dari Ibnu Sabit 
sehubungan dengan makna firman-Nya: 


Ba WA KANE NG Jek 


to 


Ha 1 PAN) AN 
Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi. Mereka berkata, “Mengapa Engkau hendak menjadikan 


(khalifah) di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan 
padanya dan menumpahkan darah. (Al-Bagarah: 30) 


memutar. 


Yang dimaksud oleh para malaikat adalah Bani Adam (manusia). 

Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa Allah 
berfirman kepada para malaikat, “Sesungguhnya Aku hendak mencip- 
takan di muka bumi makhluk (manusia) dan Aku akan menjadikan 
seorang khalifah padanya,” sedangkan saat itu Allah Swt. tidak me- 
miliki makhluk selain malaikat dan bumi yang masih belum ada 
makhluknya. Maka para malaikat berkata, “Mengapa Engkau hendak 
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusak- 
an?” 

Dalam keterangan yang lalu telah disebutkan sebuah riwayat 
yang diketengahkan oleh As-Saddi melalui Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, 
serta sejumlah sahabat, ketika Allah Swt. memberitahukan kepada pa- 
ra malaikat tentang apa saja yang akan dilakukan oleh keturunan 
Adam, maka malaikat mengatakan hal tersebut. 


368 Juz 1 — Al-Bagarah 





Dalam keterangan yang lalu disebutkan pula sebuah riwayat yang 
diketengahkan oleh Ad-Dahhak, dari Ibnu Abbas, bahwa jin menim- 
bulkan kerusakan di muka bumi sebelum Adam, maka para malaikat 
mengatakan hal tersebut, mereka mengkiaskan manusia dengan jin. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
ayahku, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Muhammad At-Ta- 
nafisi, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, dari Al- 
A'masy, dari Bukair ibnul Akhnas, dari Mujahid, dari Abdullah ibnu 
Amr yang mengatakan bahwa pada mulanya Jin Banul Jan adalah 
penghuni bumi sebelum Adam diciptakan dalam tenggang masa dua 
ribu tahun. Lalu jin menimbulkan kerusakan di bumi dan mengalirkan 
darah. Maka Allah mengirimkan bala tentara dari kalangan para ma- 
laikat. Lalu para malaikat memukul (memerangi) mereka hingga me- 
ngejar mereka sampai ke pulau-pulau di berbagai lautan. Kemudian 
Allah berfirman kepada para malaikat: 


PN, Pe CRUD MENU Pelat BA TELAT “Yi “ 4 AN 
ge 7 « 7 - 
Ehm (Dl aed AI YA. deal 
dn. bra w 
« L 22) AN 
Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi. Mereka berkata, “Mengapa Engkau hendak menjadikan 


(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan 
padanya dan menumpahkan darah? (Al-Bagarah: 30) 


Lalu Allah berfirman menjawab mereka: 
ng ARI agan 
(wap d0 SAN lag 
Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. 
(Al-Bagarah: 30) 


Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Razi' ibnu Anas, dari Abul 
Aliyah sehubungan dengan firman-Nya: 


Tafsir Ibnu Kasir 369 


' Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi. (Al-Bagarah: 30) 


sampai dengan firman-Nya: 


33 221et TAHAG 1 Ip 
(eri g ad) KE Lengyanala ls 


dan Aku mengetahui apa yang kalian lahirkan dan apa yang ka- 
lian sembunyikan. (Al-Bagarah: 33) 


Bahwa Allah menciptakan malaikat pada hari Rabu, menciptakan jin 
pada hari Kamis, dan menciptakan Adam pada hari Jumat. Ternyata 
suatu kaum dari makhluk jin itu kafir, lalu para malaikat turun ke bu- 
mi memerangi mereka karena mereka membangkang yang sebelum- 
nya diawali dengan kerusakan di muka bumi. Karena itulah para ma- 
laikat berkata, “Mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di bu- 
mi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya, seperti kerusak- 
an yang dilakukan oleh makhluk jin. dan mengalirkan darah seperti 
yang dilakukan oleh mereka?” 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Al-Hasan ibnu Muhammad ibnus Sabah, telah menceritakan kepada 
kami Sa'id ibnu Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Mubarak 
ibnu Fudalah, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan, bahwa 
Allah Swt. berfirman kepada para malaikat, “Sesungguhnya Aku hen- 
dak menjadikan seorang khalifah di muka bumi,” yakni Allah berfir- 
man kepada mereka, “Sesungguhnya Aku hendak melakukannya.” 
Mereka beriman kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengajarkan kepada 
mereka suatu ilmu dan menyembunyikan ilmu yang lain dari mereka 
yang hanya diketahui-Nya, sedangkan mereka tidak mengetahuinya. 
Lalu mereka mengatakan atas dasar ilmu yang mereka ketahui, 
“Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang 
yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah?” 
Lalu Allah menjawab melalui firman-Nya, “Sesungguhnya Aku me- 
ngetahui apa yang tidak kalian ketahui.” 

Al-Hasan mengatakan, dahulu makhluk jin menimbulkan keru- 
sakan di muka bumi dan gemar mengalirkan darah. Akan tetapi, 
Allah menjadikan dalam hati mereka (para malaikat) bahwa hal terse- 


370 Juz 1 — Al-Bagarah 





but akan terjadi, lalu mereka mengucapkan kata-kata yang diajarkan- 
Nya kepada mereka itu. 

Abdur Razzag meriwayatkan dari Ma'mar, dari Oatadah, sehu- 
bungan dengan makna firman-Nya: 


az ASN SARA 
An MI Matt de Fi . 
(ag Lam YO 0 Jas 


Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi “iu 
orang yang akan membuat kerusakan padanya. (Al-Bagarah: 30) 


Pada mulanya Allah memberitahukan kepada para malaikat, “Apabila 
di muka bumi terdapat makhluk, niscaya makhluk itu akan menimbul- 
kan kerusakan padanya dan suka mengalirkan darah.” Oleh sebab itu 
mereka mengatakan, “Mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah 
di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya?” 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
ayahku, telah menceritakan kepada kami Hisyam Ar-Razi, telah men- 
ceritakan kepada kami Ibnul Mubarak, dari orang yang dikenal (yakni 
Ibnu Kharbuz Al-Makki), dari seseorang yang pernah mendengar Abu 
Ja'far Muhammad ibnu Ali mengatakan hal berikut: 

As-Sijl adalah malaikat, teman-temannya antara lain Harut dan 
Marut, sedangkan Al-Sijl setiap harinya mempunyai kesempatan me- 
lihat Ummul Kitab (Lauh Mahfuz) sebanyak tiga kali. Kemudian ia 
melihat sesuatu yang belum pemah ia lihat sebelumnya, maka ia me- 
mandangnya dan ternyata di dalamnya terdapat perihal penciptaan 
Adam dan semua perkara yang berkaitan dengannya. Lalu As-Sijl 
membisikkan hal tersebut kepada Harut dan Marut yang merupakan 
pembantu As-Sijl. Ketika Allah Swt. berfirman, “Sesungguhnya Aku 
hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka menga- 
takan, “Mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu 
orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan da- 
rah?” Keduanya mengatakan hal tersebut dengan maksud ingin me- 
lebihi para malaikat lainnya. 

ASar ini garib (aneh), seandainya aSar ini memang benar dari 
Abu Ja'far Muhammad ibnu Ali Ibnul Husain Al-Bagir, maka dia 


Tafsir Ibnu Kasir 371 


menukilnya dari kalangan ahli kitab: di dalam kisah ini terkandung 
kemungkaran yang mengakibatkan asar ini ditolak. Kesimpulan riwa- 
yat ini menyatakan bahwa malaikat yang mengatakan hal tersebut ha- 
nya dua malaikat saja, padahal pengertian ini bertentangan dengan 
konteksnya. 

Hal yang lebih aneh lagi ialah a$ar yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Abu Hatim yang menyatakan, telah menceritakan kepada kami ayah- 
ku, telah menceritakan kepadaku Hisyam ibnu Abu Ubaidillah, telah 
menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Yahya ibnu Abu Kasir yang 
menceritakan bahwa ia pernah mendengar ayahnya mengatakan bah- 
wa para malaikat yang mengatakan seperti apa yang disebut dalam 
ayat berikut, yaitu firman-Nya: 


BA 


Naa AN Aa Ikan Aa ya GAS 


Arti yA 


EN Ae Aa 

(esa Ba Ta (309 
Mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang 
yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan da- 
rah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau 
dan menyucikan Engkau. (Al-Bagarah: 30) 


Jumlah mereka semuanya ada sepuluh ribu malaikat, kemudian ke- 
luarlah api dari sisi Allah dan membakar mereka. Kisah ini pun meru- 
pakan kisah Israili yang mungkar, sama dengan kisah sebelumnya. 

Ibnu Juraij mengatakan, sesungguhnya mereka (para malaikat) 
hanya mengatakan apa-apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada 
mereka, yaitu bahwa hal tersebut akan terjadi sejak penciptaan Adam, 
lalu mereka berkata, “Mengapa Engkau menjadikan khalifah di muka 
bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menum- 
pahkan darah?” 

Ibnu Jarir mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa se- 
sungguhnya para malaikat mengatakan, “Mengapa Engkau menjadi- 
kan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan 
padanya dan menumpahkan darah?” Karena Allah telah mengizinkan 
mereka menanyakan hal tersebut sesudah Allah memberitahukan ke- 


372 Juz 1 — A-Bagarah 





pada mereka bahwa hal itu akan terjadi di kalangan Bani Adam. Lalu 
para malaikat bertanya kepada Allah Swt. dengan ungkapan yang me- 
ngandung pengertian aneh terhadap hal tersebut, “Mengapa mereka 
berbuat durhaka terhadap-Mu, wahai Tuhan, padahal Engkaulah Yang 
menciptakan mereka?” Maka Allah menjawab mereka melalui fir- 
man-Nya: 


(esp) HASAN 


Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. 
(Al-Bagarah: 30) 


Dengan kata lain, hal tersebut pasti terjadi di kalangan mereka, seka- 
lipun kalian tidak diberi tahu mengenainya, dan sebagian dari apa 
yang kalian kemukakan kepada-Ku menunjukkan rasa taat kalian ke- 
pada-Ku. 

Ibnu Jarir mengatakan pula bahwa sebagian ulama mengatakan 
hal tersebut diajukan oleh para malaikat untuk meminta petunjuk ten- 
tang hal-hal yang tidak mereka ketahui mengenai hal itu. Seakan-akan 
mereka- mengatakan, “Wahai Tuhan, ceritakanlah kepada kami,” se- 
bagai ungkapan meminta penjelasan, bukan sebagai ungkapan protes. 
Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir. 

Sa'id ibnu Oatadah mengatakan sehubungan dengan makna fir- 
man-Nya: 


BSA, PSA NN ML UN AL M2 

... : 3 2 S1 —. 
(maan dil NU Jek UI SAS SEN, 
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Se- 
Sungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 


bumi.” (Al-Bagarah: 30) 


Bahwa para malaikat meminta pendapat tentang penciptaan Adam. 
Untuk itu mereka berkata, “Mengapa Engkau hendak menjadikan 
khalifah di muka bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya 
dan menumpahkan darah?” Mereka mengatakan demikian karena me- 


Tafsir Ibnu Kasir 373 


ngetahui bahwa tiada suatu perbuatan pun yang lebih dibenci oleh 
Allah selain dari mengalirkan darah dan membuat kerusakan di muka 
bumi. Lalu para malaikat berkata pula, “Padahal kami senantiasa ber- 
tasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau.” Allah Swt. 
berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ke- 
tahui.” Termasuk di antara hal yang hanya ada dalam pengetahuan 
Allah Swt. ialah bahwa di antara khalifah tersebut terdapat para nabi, 
para rasul, kaum yang saleh, dan para penghuni surga. 

Sa'id ibnu Oatadah mengatakan, telah sampai kepada kami, dari 
Ibnu Abbas r.a., bahwa dia pernah berkata, “Sesungguhnya ketika 
Allah Swt. hendak menciptakan Adam a.s., para malaikat berkata, 
“Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia dan lebih 
alim di sisi-Nya daripada kami.” Maka mereka diuji dengan pencipta- 
an Adam.” Setiap makhluk mendapat ujian, seperti langit dan bumi 
menerima ujian untuk taat kepada Allah Swt., sebagaimana yang di- 
nyatakan di dalam firman-Nya: 


Aroma GREEN EGA 


Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka ha- 
li atau terpaksa! Keduanya menjawab, “Kami datang dengan su- 
ka hati.” (Fussilat: 11) 


Firman Allah Swt.: 


AAA Tyo PIK 
(ea 2241) AN kan Ba ONE 2 


Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 
menyucikan Engkau. (Al-Bagarah: 30) 


Abdur Razzag meriwayatkan dari Ma'mar, dari Oatadah yang menga- 
takan bahwa fasbih dan tagdis artinya salat. 

As-Saddi meriwayatkan dari Abu Malik, dari Abu Saleh, dari 
Ibnu Abbas, juga dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud serta dari sejumlah 
sahabat sehubungan dengan firman-Nya: 


374 Juz 1 — A-Bagarah 


II jar 


Geaaa 33) FA ea H5 Ana “9 


Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 
menyucikan Engkau. (Al-Bagarah: 30) 


Menurut mereka, makna yang dimaksud ialah para malaikat berkata, 
“Kami senantiasa salat kepada-Mu.” 

Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini, bahwa 
kami senantiasa mengagungkan dan membesarkan Engkau. Sedang- 
kan menurut Ad-Dahhak, makna tagdis ialah menyucikan. Menurut 
Muhammad ibnu Ishag, makna firman-Nya: 


Pd 2 AI ar 


(read » Aa Ia EP 


Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 
menyucikan Engkau. (Al-Bagarah: 30) 


Kami tidak pernah berbuat maksiat terhadap-Mu dan kami tidak per- 
nah melakukan sesuatu yang tidak Engkau sukai. 

Ibnu Jarir mengatakan bahwa makna tagdis ialah mengagungkan 
dan menyucikan. Termasuk ke dalam pengertian ini ialah lafaz sub- 
buhun guddusun, dimaksudkan dengan ucapan mereka subbuhun arti- 
nya memahasucikan Allah, dan arti guddusun ialah menyucikan dan 
mengagungkan Allah. Hal yang sama dikatakan pula terhadap tanah 
seperti Tanah Suci, yang dimaksud ialah tanah yang disucikan. De- 
ngan demikian, berarti makna firman-Nya: 


2” IA 
(sa 24310) . Pine 1 
Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau. (Al- 
Bagarah: 30) 


Kami senantiasa menyucikan Engkau dan membersihkan Engkau dari 
hal-hal yang dinisbatkan oleh orang-orang kafir kepada-Mu. 
Dan makna firman-Nya: 


Tafsir Ibnu Kasir 375 


Ceragad0 Al pang 
dan menyucikan Engkau. (Al-Bagarah: 30) 


Kami nisbatkan Engkau kepada suatu hal dari sifat-sifat-Mu, yaitu su- 
ci dari semua hal yang kotor dan suci dari segala sesuatu yang disandarkan 
oleh orang-orang kafir kepada Engkau. 

Di dalam sebuah hadis sahih Muslim disebutkan dari Abu Zar 
r.a. bahwa Rasulullah Saw. pernah ditanya mengenai kalam (zikir) 
yang paling utama. Maka beliau menjawab: 


PA Lo A / 
okeh ALI Glenn KESG Uh Ab alan la 
Zikir yang dipilih oleh Allah buat para malaikat-Nya yaitu Sub- 


hanallah wa bihamdihi (Mahasuci Allah dengan segala puji- 
Nya). 
Al-Baihagi meriwayatkan dari Abdur Rahman ibnu Oart, bahwa Ra- 


sulullah Saw. di malam beliau di-isra-kan mendengar suara tasbih di 
langit yang tertinggi mengatakan: 


$ ta, 31 at Iu OTG P0 yg “1 
lag be YON Ah SA 
Subhanal 'aliyyil a'la subhanahu wa ta'ala (Mahasuci Tuhan 
Yang Mahatinggi atas segalanya, Mahasuci Dia dan Mahatinggi). 
Firman Allah Swt.: 


ena SANG 


Tuhan berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang 
tidak kalian ketahui.” (Al-Bagarah: 30) 


Oatadah mengatakan, tersebut di dalam ilmu Allah bahwa kelak di 
kalangan khalifah tersebut terdapat para nabi, para rasul, kaum yang 
saleh, dan para penghuni surga. Dalam pembahasan berikut akan di- 
sebutkan berbagai pendapat dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, serta se- 


376 Juz 1 — Al-Bagarah 


jumlah sahabat dan tabi'in mengenai hikmah yang terkandung di da- 
lam firman-Nya: 


: 


Cennzan BET 


Tuhan berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang ti- 
dak kalian ketahui.” (Al-Bagarah: 30) 


Al-Ourtubi dan lain-lainnya menyimpulkan dalil ayat ini, wajib meng- 
angkat seorang khalifah untuk memutuskan perkara yang diperselisih- 
kan di antara manusia, memutuskan persengketaan mereka, menolong 
orang-orang yang teraniaya dari perlakuan sewenang-wenang orang- 
orang yang zalim dari kalangan mereka, menegakkan hukuman-hu- 
kuman had, dan memperingatkan mereka dari perbuatan-perbuatan 
keji serta hal-hal lainnya yang penting dan tidak dapat ditegakkan ke- 
cuali dengan adanya seorang imam, mengingat suatu hal yang meru- 
pakan kesempurnaan bagi perkara yang wajib hukumnya wajib pula. 

Pengangkatan imam dapat dilakukan melalui nas seperti yang di- 
katakan oleh golongan ahli sunnah sehubungan dengan pengangkatan 
sahabat Abu Bakar r.a. Atau dengan penunjukan seperti yang dikata- 
kan oleh golongan lain dari kalangan ahli sunnah. Atau dengan peng- 
angkatan oleh khalifah yang mendahuluinya, seperti yang dilakukan 
oleh sahabat Abu Bakar As-Siddig terhadap sahabat Umar ibnul 
Khattab. Atau pengangkatannya diserahkan kepada permusyawaratan 
sejumlah orang-orang yang saleh, seperti yang pernah dilakukan oleh 
Khalifah Umar. Atau dengan kesepakatan ahlul hilli wal 'agdi yang 
sepakat mem-bar' at-nya. 


Atau melalui pem-bar'at-an yang dilakukan oleh salah seorang 
dari ahlul hilli wal 'agdi terhadap seseorang yang di-bai' at-nya. Bila 
terjadi hal ini, maka menurut jumhur ulama wajib ditetapkan. Imam 
Haramain meriwayatkan adanya kesepakatan ulama terhadap hal ini. 

Atau orang yang terkuat di kalangan orang-orang banyak meng- 
angkat dirinya secara paksa untuk ditaati, maka khilafah wajib diberi- 
kan kepadanya untuk menghindari perpecahan dan perselisihan. Pen- 
dapat ini telah dinaskan oleh Imam Syafii. 


Tafsir Ibnu Kasir 377 





Apakah wajib mempersaksikan pengangkatan imam? Hal ini ma- 
sih diperselisihkan. Di antara ulama ada yang mengatakan tidak di- 
syaratkan adanya kesaksian, sedangkan pendapat yang lainnya 
mengatakan kesaksian merupakan syarat pengangkatan, hal ini cukup 
dilakukan oleh dua orang saksi. 

Al-Jiba'i mengatakan bahwa saksi harus dilakukan oleh empat 
orang selain dari orang yang mengangkat dan orang yang diangkat- 
nya, seperti yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar r.a. Dia me- 
nyerahkan pengangkatan khalifah kepada permusyawaratan di antara 
enam orang. Yang terpilih menjadi pengangkat ialah sahabat Abdur 
Rahman ibnu Auf, dan yang diangkatnya ialah sahabat Usman, se- 
dangkan hukum wajib saksi empat orang disimpulkan dari empat 
orang dari sisanya. Akan tetapi, pendapat ini masih perlu dipertim- 
bangkan. 

Seorang khalifah wajib laki-laki, merdeka, balig, berakal, mus- 
lum, adil, mujtahid, dapat melihat, semua anggota tubuhnya sehat, 
berpengalaman dalam masalah pertempuran dan memiliki pendapat, 
dan dari kalangan Ouraisy menurut pendapat yang sahih. Dalam hal 
ini tidak disyaratkan harus seorang Hasyimi, tidak pula orang yang 
terpelihara dari kekeliruan, berbeda dengan pendapat kaum militan 
dari golongan Rafidah. 

Seandainya imam berbuat fasik, apakah harus dipecat atau tidak? 
Masalah ini masih diperselisihkan. Tetapi menurut pendapat yang sa- 
hih, ia tidak dipecat karena berdasarkan sabda Rasulullah Saw. yang 
mengatakan: 


4 nd 3 pa PT RAP 2 2 Xac 5 
SANA WS SILAS SUSIYI 
Terkecuali jika kalian melihat kekufuran yang terang-terangan 


(dilakukannya) terhadap Allah di antara kalian, sedangkan hal 
itu ada buktinya. 


Apakah seorang imam boleh mengundurkan diri? Masalah ini masih 
diperselisihkan. Al-Hasan ibnu Ali r.a. mengundurkan diri dan me- 
nyerahkan jabatannya kepada Mu'awiyah. Akan tetapi, apa yang dila- 
kukannya itu mempunyai uzur (alasan)nya tersendiri, ternyata sikap- 
nya itu terpuji. 


378 Juz 1 — Al-Bagarah 


Pengangkatan dua orang imam dalam satu negeri atau lebih dari 
dua orang hukumnya tidak boleh karena ada sabda Nabi Saw. yang 
mengatakan: 


Pi 2nd P1," SA Tel an" 3 la aj 
3 NP Me Wan 30 13 ai PIY Ava, 


Barang siapa datang kepada kalian, sedangkan perkara kalian 
telah bersatu, dia bermaksud memecah belah di antara kalian, 
maka bunuhlah dia oleh kalian di mana pun ia berada. 


Demikianlah pendapat jumhur ulama, dan menurut suatu riwayat 
yang bukan hanya diketengahkan oleh satu orang disebutkan adanya 
kesepakatan mengenai hal ini, di antara mereka yang meriwayatkan- 
nya adalah Imam Haramain. 

Mazhab Karamiyah mengatakan, diperbolehkan mengangkat dua 
orang umam, bahkan lebih, seperti yang terjadi pada Ali dan 
Mu'awiyah yang keduanya merupakan imam yang harus ditaati. Me- 
reka mengatakan, apabila diperbolehkan mengutus dua orang nabi da- 
lam waktu yang sama dan bahkan lebih dari dua orang, hal ini pun di- 
perbolehkan dalam imamah, karena kenabian lebih tinggi kedudukan- 
nya daripada imamah tanpa ada yang memperselisihkan. 

Imam Haramain meriwayatkan dari Abu Ishag, diperbolehkan 
mengangkat dua orang imam atau lebih apabila letak wilayahnya ber- 
jauhan, sedangkan daerah-daerah di antara keduanya cukup luas. 
Akan tetapi, Imam Haramain bersikap ragu dalam hal ini. Menurut 
kami, pendapat ini mirip dengan keadaan para Khalifah Bani Abbas 
di Irak, Khalifah Fatimiyyah di Mesir, serta Khalifah Umawiyah di 
Magrib. Kami akan membahas seluruh masalah ini di tempat yang 
lain, yaitu bagian dari Kitabul Ahkam, insya Allah. 


Al-Bagarah, ayat 31-33 


Tah “12 PJ Tadt Ae 23 Wee 4 Tua GL RAN 
aa 





Tafsir Ibnu Kasir 379 





3 ICS AAN AS 2 Sg LG 
MIE 3. £ |) 2 z3 ” meal $lu 
Pk N L Si — Ng | oa tar @uj 





PESAN AWAN Sea 


Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 
seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, 
lalu berfirman, “Sebutkanlah nama benda-benda itu jika kalian 
memang orang-orang yang benar!” Mereka menjawab, “Maha- 
suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang 
telah Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah 
Yang Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” Allah berfirman, 
“Hai Adam, beri tahukanlah kepada mereka nama-nama benda 
ini” Maka sere'ah diberitahukannya kepada mereka nama-nama 
berda itu, Allah berfirman, “Bukankah sudah Ku-katakan kepa- 
da kalian, bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit 
dan bumi dan mengetahui apa yang kalian lahirkan dan apa 
yang kalian sembunyikan?” 


Hal iri merupakan sebutan yang dikemukakan oleh Allah Swt., di da- 
lamnya terkandung keutamaan Adam atas malaikat berkat apa yang 
telah dikhususkan oleh Allah baginya berupa ilmu tentang nama-na- 
ma segala sesuatu, sedangkan para malaikat tidak mengetahuinya. Hal 
ini terjadi sesudah para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada 
Adam. 

Sesungguhnya bagian ini didahulukan atas bagian tersebut (yang 
mengandung peruitah Allah kepada para malaikat untuk bersujud ke- 
pada Adam) karena bagian ini mempunyai kaitan erat dengan keti- 
. daktahuan para malaikat tentang hikmah penciptaan khalifah, yaitu di 
saat mereka menanyakan hal tersebut. Kemudian Allah Swt. membe- 
ritahukan bahwa Dia mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Ka- 
rena itulah Allah menyebutkan bagian ini sesudah hal tersebut, untuk 
menjelaskan kepada mereka keutamaan Adam, berkat kelebihan yang 


380 Juz 1 — A-Bagarah 





dimilikinya di atas mereka berupa ilmu pengetahuan tentang nama- 
nama segala sesuatu. Untuk itu Allah Swt. berfirman, “Dan Dia 
mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya” 
(Al-Bagarah: 31). 

As-Saddi mengatakan dari orang yang menceritakannya dari Ibnu 
Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: 


GI eng 2 LN Gee 
(33) NEK Oh, ' 


Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 
seluruhnya. (Al-Bagarah: 31) 


Bahwa Allah Swt. mengajarkan kepada Adam nama-nama semua 
anaknya seorang demi seorang, dan nama-nama seluruh hewan, mi- 
salnya ini keledai, ini unta, ini kuda, dan seterusnya. 

Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai makna fir- 
man-Nya ini, bahwa yang dimaksud ialah nama-nama yang dikenal 
oleh manusia, misalnya manusia, hewan, langit, bumi, dataran rendah, 
laut, kuda, keledai, dan nama-nama makhluk yang serupa lainnya. 

Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari hadis Asim ib- 
nu Kulaib, dari Sa'id ibnu Ma'bad, dari Ibnu Abbas sehubungan de- 
ngan makna ayat ini, bahwa Allah mengajarkan nama piring dan pan- 
ci kepada Adam. Ibnu Abbas mengatakan, “Memang benar diajarkan 
pula nama angin yang keluar dari dubur.” 

Menurut Mujahid, makna ayat ini ialah Allah mengajarkan kepa- 
da Adam nama semua hewan, semua jenis burung, dan nama segala 
sesuatu. Hal yang sama dikatakan pula oleh riwayat dari Sa'id ibnu 
Jubair, Oatadah, dan lain-lainnya dari kalangan ulama Salaf, bahwa 
Allah mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu. Ar-Rabi' 
dalam salah satu riwayatnya mengatakan bahwa yang dimaksud ialah 
nama-nama malaikat. Hamid Asy-Syami mengatakan nama-nama bin- 
tang-bintang. Abdur Rahman ibnu Zaid mengatakan bahwa Allah 
mengajarkan kepadanya nama-nama seluruh keturunannya. 

Ibnu Jarir memilih pendapat yang mengatakan bahwa Allah 
mengajarkan kepadanya nama-nama para malaikat dan nama-nama 
anak cucunya, karena Allah Swt. berfirman: 


Tafsir Ibnu Kasir 381 





53 s3 
(m3). 


Kemudian Allah mengemukakan nama-nama itu. 5 sea 
31) 


Kalimat ini menunjukkan pengertian makhluk yang berakal. Tetapi 
apa yang dipilih oleh Ibnu Jarir ini bukan merupakan suatu hal yang 
pasti kebenarannya, mengingat tidak mustahil bila di antara mereka 
termasuk jenis lain yang tidak berakal, kemudian diungkapkan kese- 
luruhannya dalam bentuk sigaf makhluk yang berakal sebagai suatu 
prioritas, seperti pengertian yang terkandung di dalam firman Allah 
lainnya, yaitu: 


de ye Hak (ea: MR ALA 
S5, - API G9 “Lp Id 21» 
ag NE AYAS K? Pas 5 


Dan Aliah telah menciptakan semua Jenis hewan dari air, maka 
sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan 
sebagian berjalan dengan dua kaki, sedangkan sebagian (yang 
lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang 
dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala 
sesuatu. (An-Nur: 45) 


Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud membacanya Summa aradahunna, se- 
dangkan Ubay ibnu Ka'b membacanya $umma aradaha, yakni kemu- 
dian Allah mengemukakan nama-nama itu kepada para malaikat. 
Menurut pendapat yang sahih, Allah mengajarkan kepada Adam 
nama-nama segala sesuatu, yakni semua zat, sifat dan karakternya 
—seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas— hingga nama angin yang 
keluar dari dubur, yakni nama-nama semua zat dan karakternya dalam 
bentuk mukabbar dan musaggar. Karena itu, Imam Bukhari dalam 
tafsir ayat ini pada Kitabut Tafsir, bagian dari kitab Sahih-nya, me- 
ngatakan: Telah menceritakan kepada kami Muslim ibnu Ibrahim, te- 
lah menceritakan kepada kami Hisyam, dari Oatadah, dari Anas ibnu 
Malik, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda. Khalifah telah me- 


382 Juz 1 — Al-Bagarah 


ngatakan kepadaku, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Zu- 
rai”, telah menceritakan kepada kami Sa'id, dari Oatadah, dari Anas, 
dari Nabi Saw. yang telah bersabda: 


# “nd Meat “Mp 
AGE EA PAS Haa Bao ah Jan 
Da seba, EN AN 


Pa P na 


Penata na Na 
AAA Hara Benar ep FE 1 Pa 
Hk Hatta SN Jai 3 Na 
Jaa sia na PESYA af can aa Ki 
Ke aga Pra KL IYAS Data. 2 
33 FERI 2 Aa kata, MTA AT IE 


Pe On 


Ye Kanada AN 33 AGAN 
Xx u AA PA P AP 2 eh 

teh pe LA Alda fa MPN AN CN G Pad 3 239 
pang “ 7.” a aa 4 -. 3 
Minati SAE Sani gr 1 


Pd 
AN AKare IN Se un 21 


Sah 4 Pam X1 pegat asna 
'. Ad “ “ 3 ai 
(SN KAN Ae 3 3 Oa SN Ag 


dan Uh g 23 KA 3 aa 3d nia nee 
“nb! 5. aa Pa Oia Ana, 0 halo Pn T maap 


2 4 / 250 g sg 20344 AA 0G 
La ANE Mt G5 2G AP Tg ya 

Pe ja - “ 27 AA 0 222. Mira 2 
PAK 1G TAI 13 TAG 3 EN 3G 

aa F 3 NA. 2g 
ex e AA 13m Aa A3 

Orang-orang kasa berkumpul di hari kiamat, lalu mereka me- 
ngatakan, “Seandainya kita meminta syafaat kepada Tuhan ki- 
ta.” Maka mereka datang kepada Adam, lalu berkata, “Engkau 


Tafsir Ibnu Kasir 383 


adalah bapak umat manusia, Allah telah menciptakan-Mu de- 
ngan tangan kekuasaan-Nya dan Dia telah memerintahkan kepa- 
da para malaikat-Nya agar bersujud kepadamu serta Dia telah 
mengajarkan kepadamu nama-nama segala sesuatu, maka minta- 
lah syafaat buat kami kepada Tuhanmu, agar Dia membebaskan 
kami dari tempat kami sekarang ini.” Adam menjawab, “Aku bu- 
kanlah orang yang dapat menolong kalian.” Lalu dia menyebut- 
kan kesalahannya yang membuatnya merasa malu. (Dia berkata), 
“Datanglah kalian kepada Nuh, karena sesungguhnya dia adalah 
rasul pertama yang diutus oleh Allah buat penduduk bumi.” Lalu 
mereka datang kepadanya, tetapi Nuh menjawab, “Aku bukanlah 
orang yang dapat menolong kalian,” lalu ia menyebutkan per- 
miniaan yang pernah dia ajukan kepada Tuhannya tentang se- 
suatu yang tidak ia ketahui, hingga ia merasa malu. Ia berkata, 
“Datanglah kalian kepada kekasih Tuhan Yang Maha Pemurah 
(Nabi Ibrahim).” Lalu mereka mendatanginya, terapi ia berkata, 
“Aku bukanlah orang yang dapat menolong kalian,” dan Nabi 
Ibrahim berkata, “Datangilah oleh kalian Musa, seorang hamba 
yang pernah diajak bicara oleh Allah dan diberi-Nya kitab Tau- 
rat.” Lalu mereka datang kepada Musa, tetapi Musa menjawab, 
“Aku bukanlah orang yang dapat menolong kalian,” kemudian 
Musa menyebutkan pembunuhan yang pernah dilakukannya ter- 
hadap seseorang bukan karena orang itu telah membunuh orang 
lain, hingga ia merasa malu kepada Tuhannya. Lalu ia berkata, 
“Datanglah kalian kepada Isa, hamba Allah dan rasul-Nya yang 
diciptakan melalui kalimat Allah dan roh (ciptaan)-Nya.” Kemu- 
dian mereka datang kepada Isa, tetapi Isa menjawab, “Aku bu- 
kanlah orang yang dapat menolong kalian, datanglah kalian ke- 
pada Muhammad, seorang hamba yang telah diampuni baginya 
semua dosanya yang lalu dan yang kemudian.” Lalu mereka da- 
tang kepadaku, maka aku berangkat dan meminta izin kepada 
Tuhanku hingga Dia mengizinkan diriku. Ketika aku melihat Tu- 
hanku, maka aku menyungkur bersujud dan Dia membiarkan 
diriku dalam keadaan demikian selama yang Dia kehendaki. Ke- 
mudian Dia berfirman, “Angkatlah kepalamu, dan mintalah, nis- 
caya kamu diberi apa yang kamu minta: dan katakanlah, niscaya 


384 Juz 1 — Ak-Bagarah 


didengar: dan mintalah syafaat, niscaya kamu diberi izin untuk 
memberi syafaat.” Lalu aku mengangkat kepalaku dan aku me- 
muji-Nya dengan pujian yang Dia ajarkan kepadaku. Kemudian 
aku memohon syafaat, dan Dia menentukan suatu batasan kepa- 
daku, lalu aku masukkan mereka ke dalam surga. Kemudian aku 
kembali kepada-Nya: dan ketika aku melihat Tuhanku, maka aku 
melakukan hal yang serupa, lalu aku memohon syafaat dan Dia 
memberikan suatu batasan (jumlah) tertentu, maka aku masuk- 
kan mereka ke dalam surga. Kemudian aku kembali lagi untuk 
yang ketiga kalinya dan kembali lagi untuk yang keempat kali- 
nya, hingga aku katakan, “Tiada yang tertinggal di dalam nera- 
ka kecuali orang-orang yang telah ditahan oleh Al-Our'an dan 
dipastikan baginya kekal di dalam neraka.” 


Demikian menurut hadis yang diketengahkan oleh Imam Bukhari da- 
lam bab ini. Hadis yang sama telah diketengahkan pula oleh Imam 
Muslim dan Imam Nasai melalui hadis Hisyam (yaitu Ibnu Abu Ab- 
dullah Ad-Dustuwa'i), dari Gatadah dengan lafaz yang sama. Imam 
Muslim, Imam Nasai, dan Ibnu Majah telah mengetengahkan pula ha- 
dis ini melalui hadis Sa'id (yaitu Ibnu Abu Arubah), dari Oatadah. 

Kaitan pengetengahan hadis ini dan tujuan utamanya ialah me- 
nyimpulkan sabda Rasulullah Saw. yang mengatakan: 


5 £ Iu Ea # ya 5 PL AG NA PARUT Pp, 
SP da 9 ooh AN Pl Ker karya Tea 
3 SANKEN 


Lalu mereka mendatangi Adam dan berkata, “Engkau adalah 
bapak umat manusia, Allah telah menjadikan kamu dengan ta- 
ngan kekuasaan-Nya, dan Dia telah memerintahkan para malai- 
kat-Nya agar bersujud kepadamu, dan Dia telah mengajarkan 
kepadamu nama-nama segala sesuatu.” 


Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Swt. telah mengajarkan kepada 
Adam nama-nama semua makhluk. Karena itu, disebutkan di dalam 
firman-Nya: 


Tafsir Ibnu Kasir 385 


TA AA 
osagan KEB 


Kemudian Allah mengemukakan nama-nama itu kepada para 
malaikat. (Al-Bagarah: 31) 


Makna yang dimaksud ialah semua nama-nama tersebut, seperti yang 
dikatakan oleh Abdur Razzag, dari Ma'mar, dari Oatadah. Oatadah 
mengatakan, setelah itu Allah mengemukakan nama-nama tersebut 
kepada para malaikat, lalu Allah Swt. berfirman: 


Au 23 3L AS IT On ADIL KA 
He | Kla GA | » se - 

(wi. 5531) BIL SINGA Lab sgeNJ Las 

Allah berfirman, “Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu 
Jika kalian memang orang-orang yang benar!” (Al-Bagarah: 31) 


As-Saddi di dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Abu Malik dan 
dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud 
serta dari sejumlah sahabat sehubungan dengan makna firman-Nya, 
"Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruh- 
nya,” kemudian dia mengemukakan makhluk-makhluk itu kepada pa- 
ra malaikat. Menurut Ibnu Juraij, dari Mujahid, setelah itu Allah me- 
ngemukakan semua makhluk yang diberi nama-nama itu kepada para 
malaikat. | 

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Oa- 
sim, telah menceritakan kepada kami Al-Husain, telah menceritakan 
kepadaku Al-Hajjaj, dari Jarir ibnu Hazim dan Mubarak ibnu Fuda- 
lah, dari Al-Hasan dan Abu Bakar, dari Al-Hasan dan Oatadah: ke- 
duanya mengatakan bahwa Allah mengajarkan kepada Adam nama 
segala sesuatu, dan Allah menyebutkan segala sesuatu dengan nama- 
nya masing-masing serta Dia mengemukakannya kepada Adam satu 
kelompok demi satu kelompok. 

Dengan sanad yang sama dari Al-Hasan dan Oatadah sehubung- 


an dengan makna firman-Nya: 
CA EN "| 
(ara) AN 0 8) 


386 Juz 1 — Al-Bagarah 


Jika kalian memang orang-orang yang benar. (Al-Bagarah: 31) 


disebutkan bahwa sesungguhnya Aku tidak sekali-kali menciptakan 
makhluk melainkan kalian (para malaikat) lebih mengetahui daripada 
dia (Adam), maka sebutkanlah kepada-Ku nama-nama semuanya itu 
jika memang kalian orang-orang yang benar. 

Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan 
makna firman-Nya, “In kuntum sadigin,” yakni jika kalian memang 
mengetahui bahwa Aku tidak usah menjadikan seorang khalifah di 
muka bumi. 


As-Saddi meriwayatkan dari Abu Malik dan Abu Saleh, dari Ib- 
nu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dan dari sejumlah sahabat 
sehubungan dengan makna firman-Nya, “In kuntum sadigin,” yakni 
jika kalian memang orang-orang yang benar bahwa Bani Adam suka 
membuat kerusakan di muka bumi dan gemar mengalirkan darah. 

Ibnu Jarir mengatakan, pendapat yang paling utama dalam ma- 
salah ini ialah takwil Ibnu Abbas dan orang-orang yang sependapat 
dengannya. 

Makna hal tersebut ialah bahwa Allah Swt. berfirman, “Sebut- 
kanlah kepada-Ku nama benda-benda yang telah Kukemukakan kepa- 
da kalian, hai malaikat yang mengatakan, “Mengapa Engkau hendak 
menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan 
padanya dan menumpahkan darah? Apakah dari kalangan selain kami 
atau dari kalangan kami? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan 
memuji Engkau dan menyucikan Engkau,” jika kalian memang orang- 
orang yang benar dalam pengakuannya. Jika Aku menjadikan khali- 
fah-Ku di muka bumi dari kalangan selain kalian, niscaya dia durhaka 
kepada-Ku, begitu pula keturunannya, lalu mereka membuat kerusak- 
an dan mengalirkan darah. Tetapi jika Aku menjadikan khalifah di 
muka bumi dari kalangan kalian, niscaya kalian taat kepada-Ku dan 
mengikuti semua perintah-Ku dengan mengagungkan dan menyuci- 
kan-Ku. Apabila kalian tidak mengetahui nama-nama mereka yang 
Kuketengahkan kepada kalian dan kalian saksikan sendiri, berarti ter- 
hadap semua hal yang belum ada dari hal-hal yang akan ada —hanya 
belum diwujudkan— kalian lebih tidak mengetahui lagi.” Mereka 
(para malaikat) menjawab: 


Tafsir Ibnu Kasir 387 





SAN TE MEA naa 


Ceya5 
Mahasuci sea tidak ada yang kami ketahui selain dari apa 
yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau- 
lah Yang Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (Al-Bagarah: 
32) 


Ayat ini menerangkan tentang sanjungan para malaikat kepada Allah 
dengan menyucikan dan membersihkan-Nya dari semua pengetahuan 
yang dikuasai oleh seseorang dari ilmu-Nya, bahwa hal itu tidak ada 
kecuali menurut apa yang dikehendaki-Nya. Dengan kata lain, tidak- 
lah mereka mengetahui sesuatu pun kecuali apa yang diajarkan oleh 
Allah Swt. kepada mereka. Karena itulah para malaikat berkata dalam 
jawabannya: 


Oia Pa G Sengin Ne UNI 2 
AL na EU MIS 


Mahasuci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa 
yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau- 
lah Yang Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (Al-Bagarah: 
32) 


Yakni Yang Maha Mengetahui segala sesuatu, Yang Mahabijaksana 
dalam ciptaan dan urusan-Mu serta dalam mengajarkan segala sesuatu 
yang Engkau kehendaki serta mencegah segala sesuatu yang Engkau 
kehendaki, hanya Engkaulah yang memiliki kebijaksanaan dan keadil- 
an yang sempurna dalam hal ini. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Abu Sa'id Al-Asyaj, telah menceritakan kepada kami Hafs ibnu 
Gayyas, dari Hajjaj, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Ibnu Abbas sehu- 
bungan dengan makna kalimat subhanallah, hal itu artinya pujian 
Allah kepada diri-Nya sendiri yang menyucikan-Nya dari semua ke- 
burukan. 


388 Juz 1 — A-Bagarah 





Kemudian Umar pernah bertanya kepada Ali, sedangkan teman- 
teman sahabat Umar berada di hadapannya, “Kalau makna kalimah Ia 
ilaha illallah telah kami ketahui, apakah makna subhanallah?” Ali 
k.w. menjawab, “Ia merupakan suatu kalimat yang disukai oleh Allah 
buat diri-Nya, dan Dia rela serta suka bila diucapkan.” 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
ayahku, telah menceritakan kepada kami Fudail ibnu Nadr ibnu Addi 
yang menceritakan bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Mai- 
mun ibnu Mihran tentang makna kalimat subhanallah. Maka Maimun 
menjawab, “Nama untuk mengagungkan Allah dan menjauhkan-Nya 
dari semua keburukan.” 

giro Allah Swt.: 


KN TEA RKB pelal, RE AL JP 
GEA, RAPAT Ae ae AI 


Allah pa aan “Hai Adam, beri tahukanlah kepada mereka na- 
ma-nama benda ini.” Maka setelah diberitahukannya kepada me- 
reka nama-nama benda itu, Allah berfirman, “Bukankah sudah 
Kukatakan kepada kalian, sesungguhnya Aku mengetahui rahasia 


langit dan bumi dan mengetahui apa yang kalian lahirkan dan 
apa yang kalian sembunyikan.” (Al-Bagarah: 33) 


Zaid ibnu Aslam mengatakan, Adam menyebutkan semua nama, anta- 
ra lain: “Kamu Jibril, kamu Mikail, dan kamu Israfil,” dan nama se- 
mua makhluk satu persatu hingga sampai pada nama burung gagak. 
Mujahid mengatakan, sehubungan dengan ea Aa 


(er LAI Tanah RE s6 


Allah berfirman, “Hai Adam, beri tahukanlah kepada mereka 
nama-nama benda ini” (Al-Bagarah: 33) 


Menurutnya, yang disebut adalah nama burung merpati, burung ga- 
gak, dan nama-nama segala sesuatu. Diriwayatkan hal yang semisal 
dari Sa'id ibnu Jubair, Al-Hasan, dan Oatadah. 


Tafsir Ibnu Kasir 389 





Setelah keutamaan Adam a.s. tampak jelas oleh para malaikat ka- 
rena dia telah menyebutkan nama-nama segala sesuatu yang telah di- 
ajarkan oleh Allah kepadanya, (sedangkan para malaikat tidak menge- 
tahuinya), maka Allah berfirman kepada para malaikat: 


BEnalen PNS NE AS 


7” Zat 
(er) SES 


Bukankah sudah Kukatakan kepada kalian, bahwa sesungguhnya 
Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa 
yang kalian lahirkan dan apa yang kalian sembunyikan? (Al-Ba- 
garah: 33) 


Dengan kata lain, Allah bermaksud “bukankah Aku sudah menjelas- 
kan kepada kalian bahwa Aku mengetahui yang gaib, yakni yang la- 
hir dan yang tersembunyi'. Makna ayat ini sama dengan ayat lainnya, 
yaitu firman-Nva: 


1.2 tia TN na 
B3: Ab) . SN Has yen, 


Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia 
mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. (Taha: 7) 


Sama juga dengan firman-Nya yang menceritakan perihal burung 
Hudhud di saat ia berkata kepada Nabi Sulaiman, yaitu: 


“2 2 baya pe 9 AT 2 2. 
Spa lan OA LK: Na ala As Ia YT 
saran ya MENENTANG 


agar mereka tidak menyembah Allah Yang mengeluarkan apa 
yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa 
yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nyatakan. Allah, 
tiada Tuhan Yang disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai 
'Arasy yang besar. (An-Nami: 25-26) 


390 Juz 1 — Al-Bagarah 





Menurut pendapat yang lain sehubungan dengan makna firman-Nya: 


Ag Gank ta (JA, 
(era ge SANA tan PAN 


dan mengetahui apa yang kalian lahirkan dan apa yang kalian 
sembunyikan. (Al-Bagarah: 33) 


Makna ayat ini tidaklah seperti apa yang kami sebutkan di atas. Sehu- 
bungan dengan pendapat ini Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu 
Abbas mengenai makna firman-Nya, “Wa a'lamu ma tubduna wama 
kuntum taktumun,” bahwa makna yang dimaksud ialah “Aku menge- 
tahui rahasia sebagaimana Aku mengetahui hal-hal yang lahir”. De- 
ngan kata lain, Allah mengetahui apa yang tersembunyi di balik hati 
iblis, yaitu perasaan takabur dan tinggi diri. 

As-Saddi meriwayatkan dari Abu Malik dan dari Abu Saleh, dari 
Ibnu Abbas, juga dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud serta dari sejumlah 
sahabat sehubungan dengan ucapan para malaikat yang disitir oleh 
firman-Nya: 


Saga TENUN BA 


. 
Pa Pi “, 


Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu 
orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpah- 
kan darah. (Al-Bagarah: 30) 


hingga akhir ayat. Hal inilah yang dimaksudkan dengan apa yang me- 
reka lahirkan. Sedangkan mengenai firman-Nya: 


Gen eolak Gg 
reg 9 


dan (Aku mengetahui) apa yang kalian sembunyikan. (Al-Baga- 
rah: 33) 


Maksudnya, apa yang disembunyikan oleh iblis di dalam hatinya be- 
rupa sifat takabur. Hal yang sama dikatakan pula oleh Sa'id ibnu Ju- 


Tafsir Ibnu Kasir 39) 





bair, Mujahid, As-Saddi, Ad-Dahhak, dan AS$-Sauri. Pendapat ini di- 
pilih oleh Ibnu Jarir. 

Abul Aliyah, Ar-Rabi' ibnu Anas, Al-Hasan, dan Gatadah me- 
ngatakan bahwa yang dimaksud adalah ucapan para malaikat yang 
mengatakan, “Tidak sekali-kali Tuhan kami menciptakan suatu makh- 
luk melainkan kami lebih alim dan lebih mulia di sisi-Nya daripada 
dia.” 

Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi' ibnu Anas sehu- 
bungan dengan makna firman-Nya: 


“33 Cr aa 12371 99 An 
At: 25530 Ie : IIA bi 


Dan Aku mengetahui apa yang kalian lahirkan dan apa yang ka- 
lian sembunyikan. (Al-Bagarah: 33) 


Disebutkan bahwa termasuk di antara apa yang dilahirkan oleh mere- 
ka (para malaikat) ialah ucapan mereka, “Mengapa Engkau hendak 

enjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan 
padanya dan mengalirkan darah?” Sedangkan di antara apa yang me- 
reka sembunyikan ialah ucapan mereka di antara sesamanya, yaitu 
“tidak sekali-kali Tuhan kita menciptakan suatu makhluk kecuali kita 
lebih alim dan lebih mulia daripadanya”. Tetapi akhirnya mereka rne- 
ngetahui bahwa Allah mengutamakan Adam di atas diri mereka da- 
lam hal ilmu dan kemuliaan. 

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus, 
telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, dari Abdur Rahman ibnu 
Zaid ibnu Aslam dalam kisah para malaikat dan Adam, bahwa Allah 
berfirman kepada para malaikat, “Sebagaimana kalian tidak menge- 
tahui nama-nama benda-benda ini, maka kalian pun tidak mempunyai 
ilmu. Sesungguhnya Aku hanya bermaksud menjadikan mereka agar 
membuat kerusakan di bumi, dan hal ini sudah Kuketahui dan telah 
berada di dalam pengetahuan-Ku. Akan tetapi, Aku pun menyembu- 
nyikan dari kalian suatu hal, yaitu bahwa Aku hendak menjadikan di 
bumi itu orang-orang yang durhaka kepada-Ku dan orang-orang yang 
taat kepada-Ku.” Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan, 
telah ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya: 


392 Juz 1 — Al-Bagarah 





2 PETS Lan ayla aa ajah SC | 


Sesungguhnya akan Aku penuhi neraka Jahannam itu dengan jin 
dan manusia bersama-sama. (As-Sajdah: 13) 


Sedangkan para malaikat belum mengetahui dan belum mengerti hal 
ini. Ketika mereka melihat apa yang telah dianugerahkan Allah kepa- 
da Adam berupa ilmu, akhirnya mereka mengakui kelebihan Adam 
atas diri mereka. 

Ibnu Jarir mengatakan, pendapat yang paling utama sehubungan 
dengan masalah ini ialah pendapat Abbas, yaitu yang mengatakan 
bahwa makna firman-Nya: 


17329 “3 4 a 
(ea onalagela 


dan Aku mengetahui apa yang kalian lahurkan.... (Al-Bagarah: 
33) 


Artinya “Aku, di samping pengetahuan-Ku tentang hal yang gaib di 
langit dan di bumi, mengetahui apa yang kalian Tahirkan melalui lisan 
kalian dan apa yang kalian sembunyikan di dalam diri kalian. Maka 
tiada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Ku. Rahasia dan terang-te- 
rangan kalian bagi-Ku sama saja, tidak ada bedanya, semuanya Kuke- 
tahui.” Hal yang mereka lahirkan melalui lisan mereka adalah ucapan 
mereka yang mengatakan, “Mengapa Engkau hendak menjadikan 
khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya?” 
Apa yang mereka sembunyikan ialah hal-hal yang tersimpan di dalam 
diri iblis (yang pada asalnya adalah dari kalangan malaikat pula), ya- 
itu menentang Allah dalam perintah-perintah-Nya dan bersikap taka- 
bur, tidak mau taat kepada-Nya. 

Selanjutnya Ibnu Jarir mengatakan bahwa pengertian ini diperbo- 
lehkan, mengingat perihalnya sama dengan apa yang dikatakan oleh 
orang-orang Arab, “Outilal jaisyu wahuzimu (pasukan itu banyak 
yang terbunuh dan terpukul mundur).” Padahal sesungguhnya yang 
terbunuh hanya satu orang atau sebagian dari pasukan, dan yang ter- 


Tafsir Ibnu Kasir 393 





pukul mundur (kalah) hanyalah satu orang atau sebagian dari pasuk- 
an. Tetapi dalam pemberitaannya disebutkan bahwa yang terbunuh 
dan yang terpukul mundur adalah semua pasukan. Pengertiannya sa- 
ma dengan makna yang terkandung di dalam Band 


(1 1) SU A3 an bs 29 


Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar ka- 
mar(mu) (Al-Hujurat: 4) 


Sesungguhnya yang melakukan panggilan seperti itu hanyalah sese- 
orang dari kalangan Bani Tamim, bukan semuanya. Menurut Ibnu Ja- 
rir, demikian pula pengertian makna yang terkandung di dalam fir- 


man-Nya: 
AG 23 CAN "J sa 
Cerai) TN usanegelo 


Dan Aku mengetahui apa yang kalian lahirkan dan apa yang 
kalian sembunyikan. (Al-Bagarah: 33) 


ips aa ayat 34 
- CAN SNN VI212 Sasa KAA 
K6 


Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, 
“Sujudlah kalian kepada Adam,” maka sujudlah mereka kecuali 
iblis: ia enggan dan takabur, dan adalah dia termasuk golongan 
orang-orang yang kafir. 


Hal ini merupakan penghormatan yang besar dari Allah Swt. buat 
Adam dan dapat dilimpahkan kepada keturunannya, yaitu ketika 
Allah Swt. memberitahukan bahwa Dia telah memerintahkan kepada 
para malaikat untuk bersujud menghormati Adam. Kenyataan ini di- 


394 Juz 1 — Ai-Bagarah 


perkuat pula oleh banyak hadis yang menunjukkan bahwa hal tersebut 
benar-benar terjadi. Antara lain ialah hadis mengenai syafaat yang te- 
lah usebutkan di atas dan hadis yang mengisahkan Nabi Musa a.s., 
yaitu: 

SN dl 


Na LEAN. Ta YAN AN IA 


Pa 


“n IN 1 
MESIR Sa Ki Ta Gan 1 A3 Ka akn UN LS Hanan 


Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku Adam yang telah me- 
ngeluarkan diri kami dan dirinya sendiri dari surga. Ketika Mu- 
sa telah bersua dengannya, Musa berkata, “Engkaukah Adam 
yang telah diciptakan oleh Allah dengan tangan kekuasaan-Nya 
dan Dia meniupkan sebagian dari roh-Nya kepadamu dan meme- 
rintahkan kepada para malaikat-Nya untuk bersujud kepada- 
mu?” 


Hadis secara lengkap akan diketengahkan kemudian, insya Allah. 

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Ku- 
raib, telah menceritakan kepada kami Usman ibnu Sa'id, telah men- 
ceritakan kepada kami Bisyr ibnu Imarah, dari Abu Raug, dari Ad- 
Dahhak, dari Ibnu Abbas yang menceritakan hal berikut. 

Pada awalnya iblis itu merupakan suatu golongan dari kalangan 
para malaikat, mereka dikenal dengan sebutan jin. Tblis diciptakan da- 
ri api yang sangat panas, yakni jin yang berada di antara para malai- 
kat, nama aslinya adalah Al-Haris, pada mulanya ia ditugaskan seba- 
gai salah seorang penjaga surga. Tetapi malaikat semuanya diciptakan 
dari nur yang berbeda dengan golongan iblis tadi. 

Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, bahwa jin yang disebut di da- 
lam Al-Our'an diciptakan dari nyala api, yakni dari lidah api yang pa- 
ling ujungnya bila menyala. Sedangkan manusia diciptakan dari tanah 
liat. Makhluk yang mula-mula menghuni bumi adalah jin, lalu mereka 
membuat kerusakan, mengalirkan darah, dan sebagian dari mereka 
membunuh sebagian yang lam. Maka Allah mengirimkan kepada me- 
reka iblis bersama sejumlah pasukan dari para malaikat. Mereka yang 
diutus melakukan tugas ini dari kalangan makhluk yang dikenal de- 


Tafsir Ibnu Kasir 395 





ngan nama jin. Iblis bersama para penyikutnya dapat menumpas 
makhluk jin hingga mengejar mereka sampai ke pulau-pulau di ber- 
bagai lautan dan ke puncak-puncak bukit. 

Setclah iblis dapat melakukan tugas tersebut, akhirnya dia merasa 
tinggi diri, dan mengatakan, “Aku telah melakukan sesuatu hal yang 
belum pernah dilakukan oleh seorang pun.” Allah mengetahui hal itu 
yang tersimpan di balik hati iblis, sedangkan para malaikat yang ber- 
samanya tidak mengetahui hal itu. Lalu Allah Swt. berfirman kepada 
para malaikat yang pernah diutus-Nya bersama iblis, “Sesungguhnya 
Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi itu.” Maka para 
malaikat menjawab-Nya, “Mengapa Engkau hendak menjadikan kha- 
lifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 
menumpahkan darah, seperti kerusakan yang pernah dilakukan oleh 
makhluk jin dan banyaknya darah mengalir karena perbuatan mereka? 
Padahal sesungguhnya kami diutus untuk menumpas mereka.” 

Kemudian Allah berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa 
yang tidak kalian ketahui,” yakni "Aku mengetahui apa yang tersim- 
pan di kssix hati Iblis hal-hal yang tidak kalian ketahui, yaitu sifat ta- 
kabur dan tinggi diri. 

Lalu Allah memerintahkan agar dihadapkan kepada-Nya tanah 
liat untuk menciptakan Adam, kemudian tanah itu dihadapkan kepa- 
da-Nya. Maka Allah menciptakan Adam dari tanah liat, yakni tanah 
liat yang baik, berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk dan ber- 
bau tidak enak. Sesungguhnya pada mulanya dari tanah, kemudian 
menjadi tanah liat yang diberi bentuk, Allah menciptakan Adam dari 
tanah liat itu dengan tangan kekuasaan-Nya sendiri. 

Adam didiamkan tergeletak selama empat puluh malam berupa 
jasad, sedangkan iblis selama itu selalu mendatanginya dan memukul- 
nya dengan kaki, maka tubuh Adam mengeluarkan suara (seperti sua- 
ra tembikar yang dipukul). Hal inilah yang disebut di dalam firman- 
Nya: 


Us Fa ala KE Nie 


dari tanah kering seperti tembikar. (Ar-Rahman: 14) 


396 Juz 1 — Al-Bagarah 





Yakni berbentuk sesuatu yang berongga dan tidak berisi. Kemudian 
iblis memasuki mulutnya dan keluar dari duburnya, lalu masuk dari 
dubur dan ke luar dari mulutnya. Selanjutnya iblis mengatakan, “Ka- 
mu bukanlah sesuatu untuk dibunyikan dan karena apakah kamu di- 
Ciptakan. Seandainya aku menguasaimu, niscaya aku dapat membina- 
sakanmu, dan seandainya kamu dapat menguasaiku, niscaya aku akan 
membangkang terhadapmu.” 

Ketika Allah meniupkan ke dalam tubuhnya sebagian dari roh- 
Nya hal ini dilakukan mulai dari bagian kepalanya, maka tidak sekali- 
kali sesuatu dari iupan itu mengalir dalam tubuhnya melainkan ber- 
ubah menjadi daging dan darah. Ketika tiupan sampai pada bagian 
pusar, maka Adam memandang ke arah tubuhnya dan ia merasa ka- 
gum dengan apa yang ia lihat pada tubuhnya. Lalu Adam bangkit ber- 
diri akan tetapi tidak mampu. Hal inilah yang dimaksud oleh firman- 
Nya: 


0 2 
& 


Lv rei ) HER 


Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa. (Al-Anbiya: 
37) 


Maksudnya terburu-buru, tidak mempunyai kesabaran dalam mengha- 
dapi kesukaran dan juga kedukaan. 

Setelah peniupan roh ke dalam tubuhnya telah selesai, maka 
Adam bersin, lalu mengucapkan alhamdu lillahi rabbil 'alamina (se- 
gala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam) melalui ilham dari Allah 
Swt., maka Allah berfirman menjawabnya, “Semoga Allah mengasi- 
hani kamu, hai Adam.” 

Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat yang bersama 
dengan iblis tadi secara khusus, bukan seluruh malaikat yang berada 
di langit, “Sujudlah kalian kepada Adam!” Maka mereka semuanya 
sujud, kecuali iblis ia membangkang dan takabur karena di dalam di- 
rinya telah muncul sifat takabur dan tinggi diri. 

Iblis berkata, “Aku tidak mau sujud karena aku lebih baik daripa- 
da dia dan lebih tua serta asalku lebih kuat. Engkau telah mencip- 
takan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah liat. Se- 


Tafsir Ibnu Kasir 397 


sungguhnya api lebih kuat daripada tanah liat.” Setelah iblis menolak 
sujud kepada Adam, maka Allah menjauhkannya dari seluruh kebaik- 
an dan menjadikannya setan yang terkutuk sebagai hukuman atas ke- 
durhakaannya. 

Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruh 
benda, yaitu nama-nama yang dikenal oleh manusia, misalnya manu- 
sia, binatang, bumi, dataran rendah, laut, gunung, keledai, serta lain- 
lainnya yang serupa dari kalangan makhluk hidup dan selainnya. Ke- 
mudian Allah mengemukakan nama-nama tersebut kepada para mala- 
ikat yang tadinya bersama iblis, yakni mereka yang diciptakan dari 
api yang sangat panas, lalu Allah berfirman kepada mereka: 


JA Lada 


(m3353) .Y: AP neto 


| 7Ad 
Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu. (Al-Bagarah: 31) 


Maksudnya, jelaskanlah kepadaku nama semua benda itu. Dalam fir- 
man selanjutnya disebutkan: 


Gan KAN 
(wi 323) 0 0 DH 
Jika kalian memang orang-orang yang benar. (Al-Bagarah: 31) 


Yakni jika memang kalian mengetahui mengapa Aku menjadikan se- 
orang khalifah di muka bumi. Ketika para malaikat mengetahui bah- 
wa Allah murka terhadap mereka karena mereka berani mengatakan 
hal yang gaib —padahal tiada yang mengetahui perkara gaib selain 
Allah semata— dan mereka tidak mempunyai pengetahuan mengenai- 
nya, lalu mereka berkata: 


An 3 
Cena) leh 


Mahasuci Engkau. (Al-Bagarah: 32) 


Kalimat ini mengandung makna menyucikan Allah, bahwa tiada se- 
orang pun yang mengetahui hal yang gaib kecuali hanya Dia semata. 


Dalam kalimat selanjutnya para malaikat mengatakan, “Kami bertobat 
kepada-Mu.” 


398 Juz 1 — Al-Bagarah 


an 

NA TA, 
IP AN SENI SY 
tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau 

ajarkan kepada kami. (Al-Bagarah: 32) 
Kalimat ini mengandung makna kebersihan diri mereka dari pengeta- 
huan mengenai hal yang gaib, tiada yang kami ketahui melainkan apa 
yang telah Engkau ajarkan kepada kami seperti apa yang telah Eng- 
kau ajarkan kepada Adam. Kemudian Allah berfirman kepada Adam: 


ran 3 2 AN 
' ad 7 ge pe , 
3 
2 | 5 AA Siasat, 
Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda 
ini. (Al-Bagarah: 33) 


Allah memerintahkan kepada Adam agar menyebut nama semua ben- 


da itu. 
“81 AA, », Ia bh 
(er132 IU, IN DAN yen pala Rjpe 
Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama ben- 
da itu, Allah berfirman, “Bukankah sudah Kukatakan kepada ka- 
lian.” (Al-Bagarah: 33) 
Hai para malaikat yang khusus. 


“ 


AN , TAN SIN 2. SA 


3 


bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia PENA dan bumi. 
(Al-Bagarah: 33) 


sedangkan selain Aku tiada yang mengetahuinya. 


| 232 JAGA 5 723 “3 se 
era 321 “8 Cooaalasaha 


dan Aku mengetahui apa yang kalian lahirkan dan apa yang ka- 
lian sembunyikan. (Al-Bagarah: 33) 


Tafsir Ibnu Kasir 399 


Aku mengetahui semua yang kalian lahirkan dan mengetahui semua 
yang kalian sembunyikan, Aku mengetahui rahasia seperti Aku me- 
ngetahui hal yang terang-terangan. Makna yang dimaksud ialah bah- 
wa Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh iblis di dalam 
hatinya, yaitu perasaan takabur dan tinggi hati. 

Pendapat ini garib (aneh), di dalamnya terdapat berbagai hal 
yang masih perlu dipertimbangkan, bila dibahas memerlukan kete- 
rangan yang cukup panjang. Penyandaran kepada Ibnu Abbas ini diri- 
wayatkan oleh sebuah kitab tafsir yang cukup terkenal. 

As-Saddi di dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Abu Malik 
dan dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah, dari Ibnu 
Mas'ud, dan dari sejumlah sahabat Nabi Saw.: ketika Allah telah 
rampung dari menciptakan apa yang Dia sukai, lalu Dia berkuasa di 
'Arasy. Kemudian Allah menjadikan iblis sebagai raja di langit dunia. 
Dia berasal dari suatu jenis malaikat yang dikenal dengan sebutan jin: 
sesungguhnya iblis dinamakan 'jin” karena ia menjabat sebagai penja- 
ga surga. Dengan demikian, di samping sebagai raja di langit dunia, 
ia pun sekaligus sebagai penjaga surga. Hal ini membuatnya merasa 
besar kepala, lalu dia mengatakan, “Tidak sekali-kali Allah mem- 
beriku tugas ini melainkan karena aku mempunyai kelebihan di atas 
para malaikat.” 

Ketika iblis mulai congkak dan Allah melihat apa yang tersembu- 
nyi di dalam diri iblis itu, maka Allah berfirman NeepasA para malai- 
kat: 


Geng AG NeJeka 


Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi. (Al-Bagarah: 30) 


Maka malaikat berkata, “Wahai Tuhan Kami, apakah yang terjadi pa- 
da khalifah itu?” Allah menjawab, “Kelak dia mempunyai keturunan 
yang suka membuat kerusakan di bumi dan saling mendengki serta 
sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain.” Para malaikat 
bertanya, “Wahai Tuhan kami, mengapa Engkau hendak menjadikan 
khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 


400 Juz 1 — Al-Bagarah 


dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan 
memuji Engkau dan menyucikan Engkau?” 


(13230 Sya Ilagel 3G 


Tuhan berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang ti- 
dak kalian ketahui.” (Al-Bagarah: 30) 


Artinya, Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam benak iblis. 
Kemudian Allah memerintahkan Malaikat Jibril turun ke bumi untuk 
mengambil tanah liat. Tetapi bumi berkata, “Aku berlindung kepada 
Allah dari kamu agar kamu tidak mengurangiku atau membuatku 
menjadi buruk.” Maka Malaikat Jibril kembali tanpa mengambilnya, 
dan ia berkata, “Wahai Tuhanku, sesungguhnya bumi meminta perlin- 
dungan kepada-Mu,” maka Aku beri dia perlindungan. Lalu Allah 
mengutus Malaikat Mikail, dan bumi meminta perlindungan pula 
darinya, maka Ia memberinya perlindungan. Akhirnya Malaikat Mi- 
kail kembali dan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Malai- 
kat Jibril. 

Pada akhirnya Allah mengirimkan malaikat maut, dan bumi me- 
minta perlindungan darinya, tetapi malaikat maut berkata, “Dan aku 
pun berlindung kepada Allah bila aku kembali, sedangkan perintah 
Allah belum aku laksanakan.” Lalu ia mengambil tanah liat dari muka 
bumi dan mengambilnya secara acak bukan hanya dari satu tempat 
saja, lalu ia campur jadi satu, ada yang merah, ada yang putih, dan 
ada yang hitam. Karena itu, keturunan Adam bermacam-macam war- 
na kulitnya. 

Malaikat maut membawanya naik dalam bentuk tanah liat yang 
sebelumnya hanya berupa tanah. Tanah liat ialah tanah yang sebagian 
melekat pada sebagian yang lainnya (lengket). Kemudian Allah ber- 
firman kepada para malaikat: 


Alat Tea 3 KN. sabtah, (Sea 


sidik “ob KTA 


pb 


Tafsir Ibnu Kasir 401 





Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka 
apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan pada- 
nya roh (ciptaan/Ku, maka hendaklah kalian bersujud kepada- 
nya. (Sad: 71-72) | 


Allah menciptakan Adam dengan tangan kekuasaan-Nya sendiri agar 
iblis tidak takabur terhadapnya dan dapat dikatakan, “Apakah kamu 
berani takabur kepada orang yang Kujadikan dengan tangan kekuasa- 
an-Ku sendiri, sedangkan Aku sendiri tidak takabur terhadapnya 
karena menciptakannya sebagai manusia.” 

Saat itu Adam masih berupa tubuh dari tanah liat selama empat 
puluh tahun sejak hari diciptakan, yaitu hari Jumat. Kemudian para 
malaikat melewatinya dan mereka terkejut tatkala melihatnya. Yang 
paling terkejut di kala melihatnya ialah iblis. Lalu iblis melewatinya 
dan memukulnya, maka keluarlah suara dari tubuh Adam sebagaima- 
na suara tembikar bila dipukul, seperti yang dijelaskan oleh firman- 


Nya: 
| tau A3 
Ogan MEA ICS 
dari tanah kering seperti tembikar. (Ar-Rahman: 14) 


Iblis mengatakan, “Untuk tujuan apakah kamu diciptakan?” Lalu ia 
masuk dari mulut dan keluar dari duburnya. Kemudian iblis berkata 
kepada para malaikat, “Janganlah kalian takut kepada makhluk ini, 
karena sesungguhnya Tuhan kalian Mahaperkasa, sedangkan makhluk 
ini berongga. Jika aku dapat menguasainya, niscaya dia benar-benar 
akan kubmasakan.” | 

Setelah sampai waktu peniupan roh yang dikehendaki oleh Allah, 
maka Allah berfirman kepada para malaikat, “Maka apabila Kutiup- 
kam padanya sebagian dari roh (ciptaan)-Ku, maka sujudlah kalian ke- 
padanya Ketika roh mulai ditiupkan padanya dan roh masuk mulai 
daa kepalanya, maka Adam bersin, lalu para malaikat berkata, 
Uempeariah alhamdu lillah,” maka Adam mengucapkan alhamdu lil- 
.t 13 puji bagi Allah). Allah menjawabnya dengan ucapan, “Se- 
Ted 1 ran mengasihani kamu.” 

K2tx3 roh sampai pada kedua matanya, maka Adam dapat meli- 
hat bugh-bsshan surga. Ketika roh sampai pada perutnya, timbullah 


402 Juz 1 — Al-Bagarah 





selera makannya, lalu ia melompat sebelum roh sampai pada kedua 
kakinya karena tergesa-gesa ingin memetik buah surga. Yang demiki- 
an Itu dikisahkan melalui firman-Nya: 


59 ay A » - 3 
(eta) SEN Se 


Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa. (Al-Anbiya: 
37) 


Kemudian semua malaikat sujud kepada Adam, kecuali iblis: ja me- 
nolak, tidak mau ikut bersama-sama para malaikat yang sujud. Iblis 
membangkang dan takabur, dia termasuk orang-orang yang kafir. 
Allah berfirman kepada iblis, “Mengapa kamu tidak mau bersujud ke- 
pada makhluk yang Kuciptakan dengan tangan kekuasaan-Ku sendiri, 
ketika Kuperintahkan kamu melakukannya?” Iblis menjawab, “Aku 
lebih baik daripada dia, aku tidak akan bersujud kepada manusia yang 
Engkau ciptakan dari tanah liat.” Lalu Allah berfirman kepadanya: 


na ea Ane KT EN 

VA ala PAS USG Ra awal 
Oa) | 

Turunlah kamu dari surga itu, karena tidak layak bagi kamu ber- 


laku takabur di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu 
termasuk orang-orang yang hina. (Al-A'raf: 13) 


As-sigar artinya hina. Lalu Allah Swt. berfirman: 


ae Ppar ra (AG 
Garapan) NE olkea 


Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 
seluruhnya. (Al-Bagarah: 31) 


Kemudian Allah mengemukakan benda-benda itu kepada para mala- 
ikat. 


Ps 


1 A 
“ 


- Badak SI Ft 
MN 2 
(nasa) 0 uls £ 3 


Tafsir Ibnu Kasir 403 


lalu Allah berfirman, “Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-ben- 


da itu Jika kalian memang orang-orang yang benar. (Al-Baga- 
rah: 31) 


bahwa Bani Adam gemar membuat kerusakan di muka bumi dan me- 
numpahkan darah. Maka para malaikat berkata: 


— LPG ara u ag 7 
PN oipa Ca La iPaaa SAMA 


AM ag € 


ga 2 73 en 2 AN Oak 

AIA j BN Eta JAN oke RE 
Ls eta » 339 “3 | Pa Ia 

Cena GAS an aa analasa NE Gaya 


Mahasuci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa 
yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau- 
lah Yang Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Allah berfir- 
man, “Hai Adam, beri tahukanlah kepada mereka nama-nama 
benda ini.” Maka setelah diberitahukannya kepada mereka na- 
ma-nama benda itu, Allah berfirman, “Bukankah sudah Kukata- 
kan kepada kalian bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia 
langit dan bumi dan mengetahui apa yang kalian lahirkan dan 
apa yang kalian sembunyikan?” (Al-Bagarah: 32-33) 


1 


Ucapan para malaikat yang disitir oleh firman-Nya, yaitu: 
API 


(se: 2521) Nada "ya Aga jas 


Mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang 
yang akan membuat kerusakan padanya. (Al-Bagarah: 30) 


merupakan apa yang mereka lahirkan. Sedangkan yang disebut di da- 


lam firman-Nya: 
“2 21 Pap 
Cere32). GEA Leg 


dan (aku mengetahui) apa yang kalian sembunyikan. (Al-Bagarah: 
33) 


404 Juz 1 — Al-Bagarah 


Maksudnya, Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh iblis da- 
lam hatinya yaitu perasaan tinggi diri (sombong). 

Isnad yang sampai kepada para sahabat tersebut berpredikat 
masyhur di dalam kitab tafsir As-Saddi, tetapi di dalamnya terdapat 
banyak hadis israiliyat, barangkali sebagian di antaranya disisipkan, 
padahal bukan perkataan para sahabat, atau mercka mengambilnya 
dari sebagian kitab-kitab terdahulu. 

Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak mengetengahkan banyak 
riwayat dengan sanad yang sama, lalu ia mengatakan bahwa riwayat- 
riwayat tersebut dapat diterima dengan syarat Imam Bukhari. 

Tujuan utama pengetengahan riwayat-riwayat ini untuk menjelas- 
kan bahwa tatkala Allah Swt. memerintahkan kepada para malaikat 
untuk sujud kepada Adam, maka iblis dimasukkan ke dalam kisah ini: 
karena sekalipun iblis bukan berasal dari unsur malaikat, tetapi ia da- 
pat menyerupai mereka dan dapat melakukan hal-hal yang dilakukan 
oleh para malaikat. Karena itulah iblis dimasukkan ke dalam khitab 
para malaikat dan menerima celaan karena menentang perintah Allah. 
Masalah ini akan dibahas secara panjang lebar —insya Allah— dalam 
tafsir firman-Nya: 


$ 3.” LG Uu " £ PN Dea AA 
(asa aa) DAA 0 ALI ) 


kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai 
perintah Tuhannya. (Al-Kahfi: 50) 


Karena itulah Muhammad ibnu Ishag meriwayatkan dari Khallad ibnu 
Ata, dari Tawus, dari Ibnu Abbas yang menceritakan, “Sebelum me- 
lakukan kedurhakaan, pada mulanya iblis itu termasuk golongan ma- 
laikat, dikenal dengan nama “Azazil. Ia termasuk penduduk bumi, ju- 
ga sebagai golongan malaikat yang sangat kuat ijtihadnya dan paling 
banyak ilmunya. Karena itulah hal tersebut mendorongnya bersikap 
takabur. Dia berasal dari suatu kabilah yang dikenal dengan nama 
makhluk jin.” 

Di dalam riwayat dari Khallad, dari Ata, dari Tawus atau dari 
Mujahid, dari Ibnu Abbas atau lainnya disebutkan riwayat yang semi- 
sal. 


Tafsir Ibnu Kasir 405 


Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
ayahku, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Sulaiman, telah 
menceritakan kepada kami Abbad (yakni Ibnul Awwam), dari Sufyan 
ibnu Husain, dari Ya'la ibnu Muslim, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ib- 
nu Abbas yang menceritakan, “Pada mulanya iblis bernama “Azazil, 
termasuk golongan malaikat yang terhormat dan memiliki empat buah 
sayap, kemudian menjadi iblis sesudah peristiwa tersebut.” 

Sunaid meriwayatkan dari Hajjaj, dari Ibnu Juraij yang mengata- 
kan bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan, “Pada awalnya iblis ter- 
masuk malaikat yang terhormat dan paling disegani kabilahnya, dia 
ditugaskan sebagai penjaga surga dan mempunyai kekuasaan di langit 
dunia, juga mempunyai kekuasaan di bumi.” 

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Ad-Dahhak dan lain-lain- 
nya, dari Ibnu Abbas. 

Saleh maula Tau-amah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa 
sesungguhnya di antara para malaikat terdapat suatu kabilah (golong- 
an) yang dikenal dengan nama jin, sedangkan iblis termasuk dari ka- 
langan mereka. Iblis menguasai kawasan antara langit dan bumi, lalu 
ja durhaka kepada Allah, maka Allah mengutuknya menjadi setan 
yang laknat. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir. 

Oatadah mengatakan dari Sa'id ibnul Musayyab bahwa iblis itu 
pada mulanya adalah pemimpin para malaikat langit dunia. 

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muham- 
mad ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Addi ibnu Abu 
Addi, dari Auf, dari Al-Hasan yang menceritakan, “Iblis itu sama se- 
kali bukan termasuk golongan malaikat, dan sesungguhnya iblis itu 
asalnya dari golongan jin, seperti Adam, asalnya dari golongan manu- 
Sia.” 

Sanad riwayat ini berpredikat sahih, dari Al-Hasan. Hal yang sa- 
ma dikatakan pula oleh Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam. 


Syahr ibnu Hausyab mengatakan, iblis itu adalah berasal dari go- 
longan jin yang diusir oleh para malaikat. Sebagian dari malaikat ada 
yang menawannya, lalu membawanya ke langit. Demikian riwayat Ib- 
nu Jarir. | 

Sunaid ibnu Daud mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Hasyim, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Yahya, 


406 | Juz 1 — Al-Bagarah 





dari Musa ibnu Numair dan Usman ibnu Sa'id ibnu Kamil, dari Sa'id 
ibnu Mas'ud yang mengatakan, “Dahulu para malaikat memerangi 
jin, dan iblis —yang saat itu masih kecil— tertawan, lalu iblis hidup 
bersama para malaikat dan ikut beribadah dengan mereka. Ketika pa- 
ra malaikat diperintahkan sujud kepada Adam, mereka sujud, kecuali 
iblis, ia membangkang.” Karena itulah disebutkan di dalam firman- 
Nya: 
p & 


On Ko IE ALI 


kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin. (Al-Kahfi: 50) 


Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad 
ibnu Siman Al-Bazzar, telah menceritakan kepada kami Abu Asim, 
dari Syarik, dari seorang lelaki, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang 
menceritakan: | 

Allah menciptakan suatu makhluk (Adam), lalu Dia berfirman, 
“Sujudlah kalian kepada Adam!” Tetapi mereka berkata, “Kami tidak 
mau melakukannya.” Maka Allah mengirimkan api kepada mereka, 
dan api itu membakar mereka. Kemudian Allah menciptakan makhluk 
lainnya dan berfirman: 


0m desa 


Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah. (Sad: 
71) 


Lalu Allah berfirman, “Sujudlah kalian kepada Adam!” Tetapi mere- 
ka menolak, maka Allah mengirimkan api kepada mereka, dan api itu 
membakar mereka. Kemudian Allah menciptakan mereka, lalu berfir- 
man, “Sujudlah kalian kepada Adam!” Mereka menjawab, “Ya,” dan 
iblis termasuk di antara mereka yang menolak, tidak mau sujud kepa- 
da Adam. 

Riwayat ini garib (aneh) dan hampir dapat dikatakan tidak sah 
sanadnya, mengingat di dalamnya terdapat seorang perawi yang na- 
manya tidak disebutkan, hal seperti ini tidak dapat dijadikan sebagai 
hujah. 


Tafsir Ibnu Kasir 407 





Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu 
Sa'id Al-Asyaj, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, telah 
menceritakan kepada kami Saleh ibnu Hayyan, telah menceritakan 
kepada kami Abdullah ibnu Buraidah sehubungan dengan makna fir- 
man-Nya: | 


ca. 1 MAY 
(era Ga a33 


ja termasuk golongan orang-orang yang kafir. (Al-Bagarah: 34) 


Yakni termasuk orang-orang yang membangkang, akhirnya mereka 
dibakar oleh api. 

Abu Ja'far meriwayatkan dari Ar-Rabi', dari Abul Aliyah sehu- 
bungan dengan makna firman-Nya: 


| 2 KG 
Mett #33 G3 
ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. (Al-Bagarah: 34) 


Yang dimaksud dengan kafir ialah orang yang durhaka. Sehubungan 
dengan makna ayat ini As-Saddi mengatakan, yang dimaksud dengan 
orang-orang kafir ialah mereka yang belum diciptakan oleh Allah saat 
itu, tetapi baru ada jauh sesudah masa itu. | 

Muhammad ibnu Ka'b Al-Ourazi mengatakan bahwa iblis sejak 
semula diciptakan oleh Allah ditakdirkan berbuat kekufuran dan kese- 
satan, tetapi beramal seperti amalnya para malaikat: kemudian Allah 
menjadikannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan-Nya sejak se- 
mula, yaitu kafir, sebagaimana dinyatakan oleh firman-Nya: 


y 50 
“2 KAL MAL 
(re) BAN 
ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. (Al-Bagarah: 34) 
Oatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: 
LAI I 0 PA NO, 
akan “ 1 Ca A Na 
(er232N) (adem UN AA 


» 


408 Juz 1 — Al-Bagarah 





Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, 
“Sujudlah kalian kepada Adam!” (Al-Bagarah: 34) 


Karena taat kepada Allah, maka dilakukan sujud kepada Adam. Allah 
memuliakan Adam dengan memerintahkan para malaikat-Nya bersu- 
jud kepadanya. 

Sebagian ulama mengatakan bahwa sujud ini merupakan peng- 
hormatan dan salam serta memuliakan, seperti pengertian yang terda- 
pat di dalam firman Allah Swt.: 


Ipa ia ES large CBN an 03 
TS ra, ea 
O GD) 3 rar Hera . 


Dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. Dan 
mereka (semuanya) merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. 
Dan Yusuf berkata, “Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang 


dahulu itu, sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu 
kenyataan.” (Yusuf: 100) 


Di masa lalu hal ini memang diperbolehkan di kalangan umat-umat 
terdahulu, tetapi dalam agama kita hal ini telah di-mansukh. 
Mu az mengatakan hadis berikut: 


“21 9», Pada" . 


3 AG SG ea me An Ma AN La 


“ 


peta enakan NAS 3S Aan ah 
Genap HUI KS 


Ketika aku tiba di negeri Syam, kulihat mereka sujud kepada us- 
kup-uskup dan ulamanya. Maka engkau, wahai Rasulullah, ada- 
lah orang yang lebih berhak untuk disujudi. Lalu Rasul Saw. 
bersabda, “Tidak, seandainya aku boleh memerintahkan sese- 
orang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan 
kepada wanita agar sujud kepada suaminya, karena besarnya 
hak suami atas dirinya.” 


Tafsir Ibnu Kasir 409 





Pendapat ini dinilai rajih oleh Ar-Razi. 

Sebagian ulama mengatakan bahwa sujud tersebut hanya dituju- 
kan kepada Allah Swt., sedangkan Adam sebagai kiblat (arah)nya, se- 
perti pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya: 

at 


Usa Oa NI ga LAN EANAMjr 2 


Dirikanlah salat dari sesudah mata tergelincir. (Al-Isra: 78) 


Akan tetapi, pengertian kias ini masih perlu dipertimbangkan, dan 
yang paling kuat adalah pendapat pertama tadi, yaitu yang mengata- 
kan bahwa sujud kepada Adam sebagai penghormatan dan salam ser- 
ta memuliakannya. Hal ini termasuk taat kepada Allah Swt. karena 
Allah memerintahkannya. 

Pendapat ini dinilai kuat oleh Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya, 
sedangkan dua pendapat lainnya dinilainya lemah, yaitu pendapat 
yang mengatakan bahwa Adam dianggap sebagai kiblatnya, meng- 
ingat hal ini tidak menggambarkan sebagai suatu kehormatan. Penda- 
pat yang kedua ialah yang mengatakan bahwa sujud tersebut berupa 
tunduk, bukan membungkukkan badan dan meletakkan dahi di tanah, 
tetapi pendapat ini pun dinilai lemah oleh Ar-Razi. 

Oatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: 


nan BINI LN 


maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia enggan dan takabur, dan 
adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. (Al-Baga- 
rah: 34) 


Musuh Allah alias iblis dengki terhadap Adam a.s. karena kehormat- 
an yang telah diberikan oleh Allah Swt. kepada Adam, dan ia berkata, 
“Aku berasal dari api, sedangkan dia dari tanah.” Hal tersebut meru- 
pakan permulaan dosa besar, yaitu takabur iblis —musuh Allah— ka- 
rena tidak mau sujud kepada Adam a.s. 

Menurut kami, di dalam sebuah hadis sahih telah disebutkan: 


Jpn Edan aa Men BABA 


410 Juz 1 — A-Bagarah 





tidak dapat masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terda- 
pat sifat takabur sekalipun seberat biji sawi. 


Di dalam hati iblis terdapat sifat takabur, kekufuran, dan keingkaran 
yang mengakibatkan dirinya terusir dan dijauhkan dari rahmat Allah 
dan dari sisi-Nya. Sebagian ahli i'rab mengartikan firman-Nya, “Wa- 
kana minal kafirin,” maksudnya jadilah dia (iblis) termasuk golong- 
an orang-orang yang kafir karena menolak untuk bersujud”. Perihal- 
nya sama dengan firman Allah Swt. lainnya, yaitu: 


Ta 5 9d ) Bk 


maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelam- 


kan. (Hud: 43) 
“» P #5 Di) Z 
(org) Naa 


yang menyebabkan kamu berdua termasuk orang-orang yang za- 
lim. (Al-Bagarah: 35) 


Seorang penyair mengatakan: 


CEBE KE A  UER NG SA 


Di padang yang tandus, sedangkan unta kendaraan itu seakan- 
akan seperti burung gata yang kembali menjadi anak yang baru 
ditetaskan dari telurnya. 


Menurut Ibnu Faurak, bentuk lengkap dari ayat tersebut ialah bahwa 
iblis itu menurut ilmu Allah tergolong ke dalam orang-orang yang ka- 
fir. Pendapat ini dinilai kuat oleh Al-Ourtubi. Dalam pembahasannya 
Al-Ourtubi menyebutkan suatu masalah, dia mengatakan bahwa ula- 
ma kita mengatakan, “Orang yang ditampakkan oleh Allah Swt. bebe- 
rapa karamah dan hal-hal yang bertentangan dengan hukum alam me- 
lalui tangannya, hal tersebut bukan merupakan bukti yang menunjuk- 
kan kewaliannya.” Pendapatnya ini berbeda dengan pendapat seba- 
gian orang dari kalangan ahli sufi dan golongan Rafidah. Kemudian : 


Tafsir Ibnu Kasir 411 


Al-Ourtubi mengemukakan alasan yang memperkuat pendapatnya itu, 
“Kami tidak dapat memastikan terhadap orang yang dapat melakukan 
hal-hal yang bertentangan dengan hukum alam, bahwa dia dapat me- 
menuhi Allah melalui imannya. Orang yang bersangkutan sendiri ti- 
dak dapat memastikan bagi dirinya akan hal tersebut. Dengan kata 
lain, predikat kewalian masih belum dapat dipastikan hanya karena 
perkara tersebut.” 

Menurut pendapat kami memang ada sebagian ulama yang me- 
nyimpulkan bahwa hal yang kharig (bertentangan dengan hukum 
alam) itu adakalanya keluar dari orang yang bukan wali, bahkan ke- 
luar dari orang yang berpredikat pendurhaka, juga orang kafir. Se- 
bagai dalilnya ialah sebuah hadis yang menyatakan perihal Ibnu 
Sayyad, dia mengatakan dukh (kabut) ketika Rasulullah Saw. me- 
nyembunyikan sesuatu masalah terhadapnya, yakni firman-Nya: 


r er an, 7 2... 
AA II Ibu, IKA Sae 


Maxa turggusah hari kei Hedi membawa kabut yang nyata. 
(Ad-Dukhan: 10) 


Juga melalui hal-hal yang dilakukannya, yaitu bahwa tubuhnya (Ibnu 
Sayyad) menjadi membesar hingga memenuhi jalan bila sedang ma- 
rah, hingga Abdullah ibnu Umar memukulnya. Juga banyak hadis 
yang menceritakan perihal Dajjal yang banyak melakukan hal-hal 
yang kharig. Antara lain dia memerintahkan kepada langit untuk me- 
nurunkan hujan, maka langit pun segera menurunkan hujan: dan bila 
ia memerintahkan kepada bumi untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuh- 
an, maka bumi pun segera mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Hal kha- 
rig lainnya yang dapat dilakukan oleh Dajjal ialah perbendaharaan 
bumi selalu mengikutinya bagaikan laron. Disebut pula bahwa Dajjal 
membunuh seorang pemuda, kemudian menghidupkannya kembali, 
masih banyak hal lain dari perkara-perkara yang ajaib ON Aan oleh 
Dajjal. 

Yunus ibnu Abdul A'la As-Sadfi pernah bercerita kepada Imam 
Syafii, bahwa Al-Lais ibnu Sa'd pernah mengatakan, “Apabila kalian 
melihat seorang lelaki berjalan di atas air dan terbang di udara, maka 
janganlah kalian teperdaya sebelum kalian mengemukakan per- 


412 Juz 1 — Al-Bagarah 





karanya ke dalam penilaian Al-Our'an dan sunnah.” Imam Syafii me- 
ngatakan bahwa Al-Lais rahimahullah memakai kata gasr dalam ung- 
kapannya, yaitu: “Bahkan apabila kalian melihat seorang lelaki dapat 
berjalan di atas air dan terbang di udara, janganlah kalian teperdaya 
oleh sikapnya itu sebelum kalian mengemukakan perkaranya ke da- 
lam penilaian Al-Gur'an dan sunnah.” 

Ar-Razi dan lain-lainnya meriwayatkan pendapat kalangan para 
ulama sehubungan dengan masalah berikut, yaitu: Apakah yang dipe- 
rintahkan sujud kepada Adam hanya khusus malaikat yang ada di bu- 
mi, ataukah umum mencakup semua malaikat, baik yang ada di bumi 
maupun yang ada di langit? Masing-masing dari kedua pendapat ter- 
sebut didukung oleh segolongan ulama yang menyetujui pendapatnya. 

Akan tetapi, makna lahiriah ayat menunjukkan pengertian umum, 
karena di dalamnya disebutkan: 


3 ne 9 5 7 - 
Crei-y- 12021) KENA Nite. 
Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, 


kecuali iblis. (Al-Hijr: 30-31) 


Alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam pembahasan ini mem- 
perkuat pengertian yang menunjukkan makna umum (mencakup se- 
mua malaikat). 


Al-Bagarah, ayat 35-36 


eg9 P0 id AI CNN IL Arlan IA 1 

EL KANG Lea LIS SL lag 

4 ea Pi 1 £ -) ALA € . 1 Aa 42 

aa 56 Get pes IA 29 

Lean an 

2, (9G, Ka 0 Idat AT AK Ye AA AL 
ba sa pan Jala CG 4266 Gelar 









Tafsir Ibnu Kasir 413 


Dan Kami berfirman, “Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istri- 
mu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak 
lagi baik di mana saja yang kalian sukai, tetapi janganlah kamu 
dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang 
yang zalim. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga 
ilu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan Kami berfirman, 
” Turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, 
dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hi- 
dup sampai waktu yang ditentukan." 


Allah Swt. berfirman memberitakan kehormatan yang dianugerahkan- 
Nya kepada Adam, sesudah memerintahkan kepada para malaikat 
agar bersujud kepadanya, lalu mereka sujud kepadanya kecuali iblis, 
bahwa Dia memperbolehkan baginya surga untuk tempat tinggalnya 
di mana pun yang dikehendakinya. Adam boleh memakan makanan 
yang dia sukai dengan leluasa, yakni dengan senang hati, berlimpah, 
dan penuh dengan kenikmatan. 

Al-Hafiz Abu Bakar ibnu Murdawaih meriwayatkan dari hadis 
Muhammad ibnu Isa Ad-Damigani, telah menceritakan kepada kami 
Salamah ibnul Fadl. dari Mikail, dari Lais, dari Ibrahim At-Taimi, dari 
ayahnya, dari Abu Zar yang menceritakan hadis berikut: 


h peleag Ananda Baba SG ah NIAT 
Pa, 2 da ega Kena 


Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, laa menurulmu 
Adam, apakah dia seorang nabi?” Rasul Saw. menjawab, “Ya, 
dia seorang nabi lagi rasul, Allah berbicara dengannya secara 
terang-terangan, dan Allah berfirman, “Diamilah oleh kamu dan 
istrimu surga ini.” 


Surga yang ditempati oleh Adam ini masih diperselisihkan, apakah 
surga yang di langit atau surga yang di bumi? Kebanyakan ulama ber- 
pendapat yang pertama, yakni surga yang di langit. Al-Ourtubi me- 
riwayatkan dari golongan mu'tazilah dan Oadariyah suatu pendapat 
yang mengatakan bahwa surga tersebut ada di bumi. Mengenai pem- 


414 Juz 1 — A-Bagarah 





bahasan masalah ini secara rinci, insya Allah akan dikemukakan da- 
lam tafsir surat Al-A 'raf. 

Konteks ayat menunjukkan bahwa Siti Hawa diciptakan sebelum 
Adam memasuki surga, hal ini telah dijelaskan oleh Muhammad ibnu 
Ishag dalam keterangannya: Ketika Allah telah selesai dari urusan- 
Nya mencaci iblis, lalu Allah kembali kepada Adam yang telah Dia 
ajari semua nama-nama itu, kemudian berfirman, “Hai Adam, sebut- 
kanlah nama benda-benda itu,” sampai dengan firman-Nya, “Sesung- 
guhnya Engkau Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana” (Al-Bagarah: 
31-32). 

Muhammad ibnu Ishag melanjutkan kisahnya, “Setelah itu ditim- 
pakan rasa kantuk kepada Adam, menurut keterangan yang sampai 
kepada kami dari kaum ahli kitab yang mempunyai kitab Taurat, juga 
dari kalangan ahli ilmu selain mereka yang bersumber dari Ibnu 
Abbas dan lain-lainnya. Kemudian Allah mengambil salah satu dari 
tulang iga sebelah kirinya dan menambal tempatnya dengan daging, 
sedangkan Adam masih tetap dalam keadaan tidur, belum terbangun. 
Lalu Allah menjadikan tulang iganya itu istrinya —yaitu Siti Hawa— 
berupa seorang wanita yang sempurna agar Adam merasa tenang hi- 
dup dengannya. 

Ketika tidur dicabut darinya dan Adam terbangun, ia melihat Siti 
Hawa telah berada di sampingnya, lalu ia berkata —menurut apa 
yang mereka dugakan, tetapi Allah-lah Yang lebih mengetahui kebe- 
narannya—, “Oh dagingku, darahku, dan istriku,” lalu Adam merasa 
tenang dan tenteram bersamanya. Setelah Allah mengawinkannya dan 
menjadikan rasa tenang dan tenteram dalam diri Adam, maka Allah 
berfirman kepadanya secara langsung: . 


4553. Pan “ANA aa CP A Sa AL : 3A. 
II Gas TNO TIGA 
A2 MIC GL tim NAK 

(vor 823) SANG pn 


Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu Surga ini, dan ma- 
kanlah makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang 
kamu sukai, dan Janganlah kamu dekati pohon ini yang menye- 


Tafsir Ibnu Kasir 415 


babkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. (Al-Bagarah: 
35) 


Menurut pendapat lain, penciptaan Siti Hawa terjadi sesudah Adam 
masuk surga, seperti yang dikatakan oleh As-Saddi dalam salah satu 
riwayat yang diketengahkannya dari Abu Malik dan dari Abu Saleh, 
dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud serta dari se- 
jumlah sahabat. Disebutkan, setelah iblis diusir dari surga dan Adam 
ditempatkan di dalam surga, maka Adam berjalan di dalam surga de- 
ngan perasaan kesepian karena tiada teman hidup yang membuat dia 
merasa tenang dan tenteram dengannya. Kemudian Adam tidur seje- 
nak. Setelah terbangun, ternyata di dekat kepalanya terdapat seorang 
wanita yang sedang duduk. Allah-lah yang telah menciptakannya dari 
tulang iga Adam. Lalu Adam bertanya kepadanya, “Siapakah kamu 
ini?” Hawa menjawab, “Seorang wanita.” Adam bertanya, “Mengapa 
engkau diciptakan?”' Hawa menjawab, “Agar kamu merasa tenang 
dan tenteram bersamaku.” Para malaikat bertanya kepada Adam se- 
raya manguji pengetahuan yang dicapai oleh Adam, “Siapakah nama- 
"sa. hai Adam?” Adam menjawab, “Dia bernama Hawa.” Mereka 
bertanya lagi, “Mengapa dinamakan Hawa?” Adam menjawab, “Se- 
sungguhnya dia dijadikan dari sesuatu yang hidup.” Allah Swt. berfir- 


man: 

BEAN NE BN LL AYI AA 

MELANIE, Ya al: eat 
(roses) si 
Hai Adam, diamilah olehmu dan istrimu surga ini, dan makanlah 
makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang 
kamu sukai. (Al-Bagarah: 35) 


Adapun firman Allah Swt.: 


LA ea Nah 
(wo 2 EN D ae: PI NY 
Dan janganlah kamu berdua dekati pohon ini. (Al-Bagarah: 35) 


Hal ini merupakan pilihan dari Allah Swt. dan sengaja dijadikan-Nya 
sebagai ujian buat Adam. Para ulama berbeda pendapat mengenai je- 
nis pohon ini. | 


416 | Juz 1 — Al-Bagarah 


As-Saddi mengatakan dari orang yang mendapat kisah dari Ibnu 
Abbas, bahwa pohon yang dilarang oleh Allah didekati Adam adalah 
pohon anggur. Hal yang sama dikatakan pula oleh Sa'id ibnu Jubair, 
As-Saddi, Asy-Sya bi, Ja'dah ibnu Hubairah, dan Muhammad ibnu 
Oais. As-Saddi mengatakan dalam salah satu riwayatnya dari Abu 
Malik dan Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah, dari Ibnu 
Mas'ud serta dari sejumlah sahabat sehubungan dengan makna fir- 


man-Nya: 
(wor52) FIS KAN 


dan janganlah kamu berdua dekati pohon ini. (Al-Bagarah: 35) 


bahwa pohon tersebut adalah pohon anggur. Tetapi orang-orang Ya- 
hudi menduga pohon tersebut adalah pohon gandum. 

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah mencerita- 
kan kepada kami Muhammad ibnu Ismail ibnu Samurah Al-Ahmasi, 
telah menceritakan kepada kami Abu Yahya Al-Hammani, telah men- 
ceritakan kepada kami Abun Nadr (yaitu Abu Umar Al-Kharraz), dari 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa pohon yang dila- 
rang bagi Adam a.s. mendekatinya ialah pohon gandum. Abdur Raz- 
zag mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyaynah dan 
Ibnul Mubarak, dari Al-Hasan ibnu Imarah, dari Al-Minhal ibnu Amr, 
dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa po- 
hon tersebut adalah pohon gandum. 

Muhammad ibnu Ishag meriwayatkan dari seorang ahlul ilmi, da- 
ri Hajjaj, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa po- 
hon tersebut adalah pohon gandum. 

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Al-Musanna 
ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Muslim ibnu Ibrahim, 
telah menceritakan kepada kami Al-Oasim, telah menceritakan kepa- 
daku seorang lelaki dari kalangan Bani Tamim, bahwa Ibnu Abbas 
pernah berkirim surat kepada Abul Jalad untuk menanyakan tentang 
pohon yang dimakan oleh Adam dan pohon tempat Adam bertobat. 
Lalu Abul Jalad membalas surat Ibnu Abbas yang isinya mengatakan, 
“Engkau menanyakan kepadaku tentang pohon yang dilarang Nabi 
Adam mendekatinya ialah pohon gandum, dan engkau menanyakan 


Tafsir Ibnu Kasir 417 





kepadaku tentang pohon tempat Nabi Adam bertobat di bawahnya 
ialah pohon zaitun.” 

Demikian pula yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, Wahab 
ibnu Munabbih, Atiyyah Al-Aufi, Abu Malik, Muharib ibnu Disar 
dan Abdur Rahman ibnu Abu Laila. Muhammad ibnu Ishag meriwa- 
yatkan dari sebagian penduduk Yaman dari Wahab ibnu Munabbih 
yang pernah mengatakan bahwa pohon tersebut adalah pohon gan- 
dum. Akan tetapi, satu biji daripadanya di dalam surga sama dengan 
kedua paha sapi, lebih lembut daripada zubdah dan rasanya lebih 
manis daripada madu. 

Sufyan A$-Sauri meriwayatkan dari Husain, dari Abu Malik, se- 
hubungan dengan makna firman-Nya: 


AS TaaP 
bomb TANYA, 


Dan janganlah kamu dekati pohon ini. (Al-Bagarah: 35) 


Pohon tersebut adalah pohon kurma. 
Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid sehubungan dengan makna 


firman-Nya: 
ie € KY 
5 la 2 3 " 
bagan Fla, 
Dan janganlah kamu dekati pohon ini. (Al-Bagarah: 35) 


Pohon tersebut adalah pohon tin. Hal yang sama dikatakan pula oleh 
Oatadah dan Ibnu Juraij. 

Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi' ibnu Anas, dari 
Abul Aliyah, bahwa pohon tersebut bila dimakan oleh seseorang, 
maka orang yang bersangkutan akan mengalami hadas, sedangkan ha- 
das tidak layak di dalam surga. 

Abdur Razzag mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Umar ibnu Abdur Rahman ibnu Mihran yang mengatakan bahwa ia 
pernah mendengar Wahab ibnu Munabbih berkata, “Setelah Allah 
menempatkan Adam dan istrinya di dalam surga, lalu Dia melarang- 
nya memakan buah tersebut. Buah tersebut berasal dari suatu pohon 
yang ranting-rantingnya lebat sekali hingga sebagian darinya bersatu 


418 Juz 1 — A-Bagarah 





dengan yang lain. Buah pohon tersebut dimakan oleh para malaikat 
karena mereka ditakdirkan kekal. Pohon inilah yang dilarang Allah 
dimakan oleh Adam dan istrinya.” 

Keenam pendapat di atas merupakan tafsir dari pohon tersebut. 
Imam Al-Allamah Abu Ja'far ibnu Jarir mengatakan, pendapat yang 
benar dalam hal ini ialah yang mengatakan bahwa sesungguhnya 
Allah Swt. telah melarang Adam dan istrinya untuk memakan buah 
dari suatu pohon di dalam surga, tetapi bukan seluruh pohon surga, 
dan ternyata Adam dan istrinya memakan buah yang terlarang bagi- 
nya itu. Kami tidak mengetahui jenis pohon apa yang terlarang bagi 
Adam itu secara tertentu, karena Allah tidak memberikan suatu dalil 
pun bagi hamba-hamba-Nya yang menunjukkan hal tersebut, baik di 
dalam Al-Our'an maupun di dalam sunnah yang sahih. Ada pula yang 
mengatakan bahwa pohon tersebut adalah pohon gandum, pendapat 
yang lain mengatakan pohon anggur, dan pendapat yang lainnya lagi 
mengatakan pohon tin. Memang, mungkin saja salah satu di antara- 
nya ada yang benar, tetapi hal ini merupakan suatu ilmu yang tidak 
membawa manfaat bagi orang yang mengetahuinya, dan jika tidak 
mengetahuinya tidak akan membawa mudarat. 

Hal yang sama dikuatkan pula oleh Ar-Razi di dalam kitab tafsir- 
nya dan kitab-kitab lainnya, yakni pendapat yang memisterikan nama 
pohon yang terlarang itu, dan inilah pendapat yang benar. 

Firman Allah Swt.: 


22 “3 N “4 G4 
(ea Ba ) les . . gs 
Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu. (Al-Baga- 
rah: 36) 


Dapat diinterpretasikan bahwa damir yang terdapat di dalam firman- 
Nya, “Anha,” kembali ke surga. Atas dasar i'rab ini berarti makna 
ayat ialah lalu keduanya dijauhkan oleh setan dari surga, demikianlah 
menurut bacaan Asim (yakni fa-azalahuma). Dapat juga diartikan 
bahwa damir tersebut kembali kepada mazkur yang paling dekat de- 
ngannya, yaitu asy-syajarah. Dengan demikian, berarti makna ayat 
seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan dan Oatadah ialah 'maka setan 


Tafsir Ibnu Kasir 419 





menggelincirkan keduanya disebabkan pohon tersebut”. Pengertiannya 
sama dengan makna firman-Nya: 


(ola) “Asl3s “GA AOA 


Dipalingkan darinya (Rasul dan Al-Gur'an) orang yang ipa: 
lingkan. (Az-Zariyat: 9) 


— Maksudnya, dipalingkan oleh sebab Rasul dan Al-Gur'an orang yang 
dipalingkan. Karena itu, dalam ayat selanjutnya Allah berfirman: 


2 MAT SP, H 
matan KOP ala 
dan keduanya dikeluarkan dari keadaan semula. (Al-Bagarah: 
36) 


Yakni dari semua kenikmatan, seperti pakaian, tempat tinggal yang 
luas, rezeki yang berlimpah, dan kehidupan yang enak. 


en neta Pakabats 
“ “ ' 
(2118230) Yad 


dan Kami berfirman, “Turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi 
musuh bagi yang lain, dan bagi kalian ada tempat kediaman di 
bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. (Al- 
Bagarah: 36) 


Yaitu tempat tinggal, rezeki, dan ajal. Yang dimaksud dengan ila hin 
ialah waktu yang terbatas dan yang telah ditentukan, kemudian ter- 
jadilah kiamat. 

Ulama tafsir dari kalangan ulama Salaf —seperti As-Saddi de- 
ngan sanad-sanadnya, Abul Aliyah, Wahab ibnu Munabbih, dan lain- 
lainnya— dalam pembahasan ini telah mengetengahkan kisah-kisah 
israiliyat yang menceritakan tentang ular dan iblis. Dijelaskan di da- 
lamnya bagaimana iblis dapat memasuki surga dan menggoda Adam. 
Hal ini insya Allah akan dijelaskan secara rinci dalam tafsir surat Al- 


420 Juz 1 — A-Bagarah 





A'raf: kisah yang akan disebutkan di dalam tafsir surat Al-A'raf jauh 
lebih panjang daripada yang ada dalam surat ini (Al-Bagarah). 

Ibnu Abu Hatim sehubungan dengan hal ini mengatakan, telah 
menceritakan kepada kami Ali ibnul Hasan ibnu Isykab, telah mence- 
ritakan kepada kami Ali ibnu Asim, dari Sa'id ibnu Abu Arubah, dari 
Oatadah, dari Al-Hasan, dari Ubay ibnu Ka'b yang menceritakan bah- 
wa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


tar Ta Kah Tua Pa ba Ea 


PSA Da SIARAN Se mipa aa 
IT NT 
SB 36» sa” TA GK GA 


KAA Gas ON Y 


Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuk seorang 
lelaki yang berperawakan sangat tinggi lagi berambut lebat, se- 
akan-akan sama dengan pohon kurma yang rindang. Ketika dia 
memakan buah (terlarang) itu, maka semua pakaiannya tertang- 
galkan darinya, dan yang mula-mula kelihatan dari bagian ang- 
gota tubuhnya adalah kemaluannya. Ketika Adam melihat aurat 
tubuhnya, maka ia berlari di dalam surga dan rambutnya me- 
nyangkut pada sebuah pohon hingga menjebolnya. Lalu Tuhan 
yang Maha Pemurah memanggilnya, “Hai Adam, apakah engkau 
lari dari-Ku?” Ketika Adam mendengar firman Allah Yang Maha 
Pemurah, lalu ia berkata, “Wahai Tuhanku, aku tidak lari, tetapi 
aku merasa malu.” 


33 


Ibnu Abu Hatim mengatakan pula, telah menceritakan kepadaku 
Ja'far ibnu Ahmad ibnul Hakam Al-Ourasyi pada tahun 254, telah 
menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Mansur ibnu Ammar, telah 
menceritakan kepada kami Ali ibnu Asim, dari Sa'id ibnu Sa'id, dari 
Oatadah, dari Ubay ibnu Ka'b yang menceritakan bahwa Rasulullah 
Saw. perah bersabda: 


Tafsir Ibnu Kasir 421 





. Ta 3 5 € en TAI PKN “ IA Ate 

5 engd on Apa Lidah NY 5 Oiebk 
7 Pr 4 “ aa 4 Pd - » Par IN 

: AA IE AL ASIA SE 1 Ea LA 


Ta 5 SE Sai Arepalang Ia 3 aj 
.Auolat ae BRA ia AIA 2 


Setelah Adam memakan buah terlarang itu, maka ia lari dan ada 
sebuah pohon yang terkait pada rambutnya, kemudian diseru, 
“Hai Adam, apakah Engkau lari dari-Ku?” Adam menjawab, 
“Tidak, melainkan karena malu kepada-Mu.” Allah berfirman, 
“Hai Adam, keluarlah kamu dari sisi-Ku, demi keagungan-Ku, 
Aku tidak akan menempatkan di dalamnya (surga) orang yang 
durhaka kepada-Ku. Seandainya Aku menciptakan makhluk yang 
semisal denganmu sepenuh bumi, lalu mereka durhaka kepada- 
Ku, niscaya Aku akan menempatkan mereka di tempat tinggal 
orang-orang yang durhaka (neraka). 


Hadis ini berpredikat garib, di dalam sanadnya terdapat ingita”, bah- 
kan / dal antara Gatadah dan Ubay ibnu Ka'br.a. 

Al-Hakim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Ba- 
kar ibnu Bakuwaih, dari Muhammad ibnu Ahmad ibnun Nadr, dari 
Mu'awiyah ibnu Amr, dari Zaidah, dari Ammar ibnu Abu Mu'awiyah 
Al-Bajali, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang telah menceri- 
takan, “Tidak sekali-kali Adam tinggal di dalam surga melainkan ha- 
nya antara salat Asar sampai dengan tenggelamnya matahari.” Kemu- 
dian Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih dengan syarat 
Syaikhain, tetapi ternyata Syaikhain tidak mengetengahkannya. 

Abdur Rahman ibnu Humaid mengatakan di dalam kitab tafsir- 
nya, telah menceritakan kepada kami Rauh, dari Hisyam, dari Al-Ha- 
san yang mengatakan bahwa Adam tinggal di dalam surga hanya se- 
lama sesaat di siang hari. Satu saat tersebut sama lamanya dengan 
130 tahun hari-hari dunia. 

Abu Ja far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi' ibnu Anas yang 
mengatakan bahwa Adam keluar dari surga pada pukul sembilan atau 


422 Juz 1 — AkBagarah 





pukul sepuluh, ketika keluar, Adam membawa serta sebuah tangkai 
pohon surga, sedangkan di atas kepalanya memakai mahkota dari de- 
daunan surga yang diuntai sedemikian rupa merupakan untaian daun- 
daunan surga. 

As-Saddi mengatakan bahwa Allah berfirman: 


og ”y 31 7 
| Lean Gakalkal 
Turunlah kalian semua dari surga itu. (Al-Bagarah: 38) 


Maka turunlah mereka, sedangkan Adam turun di India dengan mem- 
bawa Hajar Aswad dan segenggam dedaunan surga, lalu ia menabur- 
kannya di India, maka tumbuhlah pepohonan yang wangi baunya. Se- 
sungguhnya asal mula wewangian dari India itu adalah dari segeng- 
gam dedaunan surga yang ikut dibawa turun oleh Adam. Sesungguh- 
nya Adam menggenggamnya hanya terdorong oleh rasa penyesalan- 
nya karena ia dikeluarkan dari surga. 

Imran ibnu Uyaynah meriwayatkan dari Ata ibnus Sa-ib, dari 
Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa Adam 
diturunkan di Dahna, salah satu wilayah negeri India. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Abu Zar'ah, telah menceritakan kepada kami Usman ibnu Abu Syai- 
bah, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Ata, dari Sa'id, dari 
Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa Adam diturunkan di suatu dae- 
rah yang dikenal dengan nama Dahna, terletak di antara Mekah dan 
Taif. : 

Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa Adam diturunkan di India, 
sedangkan Siti Hawa di Jeddah, dan iblis di Dustamisan yang terletak 
beberapa mil dari kota Basrah, sedangkan ular diturunkan di Asba- 
han. Demikianlah riwayat Abu Hatim. 

Muhammad ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan ke- 
pada kami Muhammad ibnu Ammar ibnul HariS, telah menceritakan 
kepada kami Muhammad ibnu Sa'id ibnu Sabig, telah menceritakan 
kepada kami Umar ibnu Abu Oais, dari Az-Zubair ibnu Addi, dari Ib- 
nu Umar yang mengatakan bahwa Adam diturunkan di Safa, dan Ha- 
wa diturunkan di Marwah. 

Raja ibnu Salamah mengatakan bahwa Adam a.s. diturunkan, se- 


Tafsir Ibnu Kasir 423 





dangkan kedua tangannya diletakkan pada kedua lututnya seraya me- 
nundukkan kepalanya. Iblis diturunkan, sedangkan jari jemari tangan- 
nya ia satukan dengan yang lainnya seraya mengangkat kepalanya ke 
langit. 

Abdur Razzag mengatakan bahwa Ma'mar pernah mengatakan, 
telah menceritakan kepadanya Auf, dari Gasamah ibnu Zuhair, dari 
Abu Musa, “Sesungguhnya ketika Allah menurunkan Adam dari sur- 
ga ke bumi, terlebih dahulu Dia mengajarkan kepadanya membuat se- 
gala sesuatu dan membekalinya dengan buah-buahan surga. Maka 
buah-buahan kalian ini berasal dari buah-buahan surga, hanya beda- 
nya buah-buahan yang ini berubah, sedangkan buah-buahan surga ti- 
dak berubah.” 

Az-Zuhri meriwayatkan dari Abdur Rahman ibnu Hurmuz Al- 
A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


“ ca Melati 


su Ka nata TR SLB Sal en pa 
S9 ha oa) MERK EA 


Sebaik-baik hari yang terbit matahari padanya adalah hari Jum- 
at. Pada hari Jumat Adam diciptakan, pada hari Jumat pula ia 
dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari Jumat pula ia dike- 
luarkan darinya. (Riwayat Imam Muslim dan Imam Nasai) 


Ar-Razi mengatakan, menurut sepengetahuannya di dalam ayat ini 
terkandung makna peringatan dan ancaman yang besar terhadap se- 
mua perbuatan maksiat bila ditinjau dari berbagai segi. Antara lain 
jalah bahwa orang yang menggambarkan kejadian yang dialami oleh 
Nabi Adam hingga ia dikeluarkan dari surga hanya karena telah mela- 
kukan kekeliruan yang kecil, niscaya ia sangat malu terhadap perbuat- 
an maksiat. Seorang penyair mengatakan: 


- da 2 Kd 13 Ag : tr 
AG KEIN Sa in, 8 KAN ga yg Hp Pel 

Ti Tana Der Na Ketan aan 2 Si 21 .. 

AG Ind ol pa» G3 NI 


413 Na Ka ATP 3 Ta AA FA SISA 


424 Juz 1 — Al-Bagarah 





Wahai orang bermata yang memandang dengan pandangan ter- 
pejam seperti orang tidur: dan wahai orang yang menyaksikan 
suatu perkara, padahal dia tidak menyaksikannya. Dosa-dosa di- 
hubungkan dengan dosa-dosa lainnya, tetapi engkau mengharap- 
kan untuk menaiki tangga surga dan meraih keberuntungan ahli 
ibadah. Apakah engkau telah lupa kepada Tuhanmu yang menge- 
luarkan Adam dari surga ke dunia karena hanya melakukan satu 
dosa? 


Ibnul Oasim mengatakan: 
"ai Ja P3 se AA - “aa 
Hang pa iba 1 Sl an Si Sa JA Ya 4 da GS 


Tetapi kita adalah tawanan musuh, maka apakah kita dapat kem- 
bali ke tanah air kita dalam keadaan selamat, menurutmu? 


Ar-Razi meriwayatkan dari Fat-hul Mausuli yang pernah mengatakan 
bahwa kita ini pada awalnya adalah kaum penghuni surga, kemudian 
kita ditawan oleh iblis ke dunia. Maka tiadalah yang kita alami selain 
kesusahan dan kesedihan sebelum kita dikembalikan ke rumah tempat 
kita dahulu dikeluarkan. 

Apabila ada yang mengatakan, “Jika surga tempat Adam dike- 
luarkan berada di langit, seperti yang dikatakan oleh jumhur ulama, 
maka mengapa iblis dapat memasukinya, padahal dia telah diusir 
darinya untuk selama-lamanya, sedangkan pengertian untuk selama- 
lamanya itu apakah tidak bertentangan dengan kisah tersebut?” Seba- 
gai jawabannya dapat dikatakan, “Memang pemikiran seperti inilah 
yang dijadikan dalil bagi orang yang mengatakan bahwa surga yang 
dahulunya ditempati oleh Adam berada di bumi bukan di langit, se- 
perti yang kami jelaskan secara rinci dalam permulaan kitab kami Al- 
Bidayah Wan Nihayah. 

Sehubungan dengan pertanyaan tersebut jumhur ulama menge- 
mukakan berbagai jawaban, antara lain: Iblis memang dilarang masuk 
surga bila memasukinya secara baik-baik. Jika dia memasukinya de- 
ngan mencuri-curi dan menyusup dengan cara yang hina, tiada yang 
mencegahnya. Karena itu, ada sebagian dari mereka yang mengatakan 
sebagaimana apa yang disebut di dalam kitab Taurat, bahwa iblis ma- 


Tafsir Ibnu Kasir 425 


suk ke dalam surga melalui mulut ular yang ia masuki terlebih dahulu 
(lalu ular itu masuk ke dalam surga). 

Menurut sebagian ulama, dapat pula diinterpretasikan iblis meng- 
goda keduanya (Adam dan Hawa) dari luar pintu surga. Sebagian 
yang lainnya mengatakan bahwa iblis menggoda keduanya dari bumi, 
sedangkan keduanya masih berada di dalam surga di langit. Demikian 
menurut Az-Zamakhsyari dan lain-lainnya. 

Al-Ourtubi dalam pembahasan ini mengetengahkan banyak hadis 
tentang kisah ular dan membunuhnya serta penjelasan mengenai hu- 
kumnya, dan ternyata pembahasan yang dikemukakannya itu baik lagi 
berfaedah. 


Al-Bagarah, ayat 37 


PEN BUAS tah ap gn IA Tea 
PENA an EN aa al ale 


Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, 
maka Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pe- 
nerima tobat lagi Maha Penyayang. 


Menurut suatu pendapat, ayat ini merupakan tafsir dan penjelasan dari 
ayat lainnya, yaitu firman-Nya: 


PENA PK AT MA EA RATA A TAN 
Kam NIA WAS BE 


. 


ker . yui ) 


Keduanya berkata, “Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri 
kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan mem- 
beri rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang- 
orang merugi.” (Al-A'raf: 23) 


Hal ini diriwayatkan oleh Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Abul Aliyah, 
Ar-Rabi' ibnu Anas, Al-Hasan, Oatadah, Muhammad ibnu Ka'b Al- 


426 Juz 1 — Al-Bagarah 


Ourazi, Khalid ibnu Ma'dan, Ata Al-Khurrasani, dan Abdur Rahman 
ibnu Zaid ibnu Aslam. 

Abu Ishag As-Subai'i meriwayatkan dari seorang lelaki Bani Ta- 
mim yang menceritakan bahwa ia pernah datang kepada Ibnu Abbas, 
lalu bertanya kepadanya, “Kalimat-kalimat apakah yang diberikan ke- 
pada Adam oleh Tuhannya?” Ia menjawab, “Ilmu mengenai ibadah 
haji.” 

Sufyan A$-Sauri meriwayatkan dari Abdul Aziz ibnu Raf'i yang 
mengatakan bahwa ia telah menerima riwayat ini dari seorang yang 
pernah mendengar dari Ubaid ibnu Umair. Riwayat lain menyebut- 
kan, telah menceritakan kepadaku Mujahid, dari Ubaid ibnu Umar 
yang mengatakan bahwa Adam berkata, “Wahai Tuhanku, dosa yang 
telah kulakukan itu merupakan suatu hal yang telah Engkau pastikan 
terhadap diriku sebelum Engkau menciptakan diriku, atau sesuatu 
yang aku buat-buat dari diriku sendiri.” Allah berfirman, “Tidak, bah- 
kan itu adalah sesuatu yang Aku takdirkan atas dirimu sebelum kamu 
diciptakan.” Adam berkata, “Maka sebagaimana Engkau telah me- 
mastikannya atas diriku, karenanya ampunilah diriku ini.” Ubaid ibnu 
Umair mengatakan bahwa yang demikian itulah makna dari firman- 
Nya: 


PP RN Pet » Tobi 
Sal Pn SE ian aa 
Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, 


maka Allah menerima tobatnya. (Al-Bagarah: 37) 


As-Saddi meriwayatkan dari orang yang menerimanya dari Ibnu 
Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: 


1G 7 | Tara 

DA TA am v. | “GG 2 ia 

Oa BAU ea ap Nie 

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. 
(Al-Bagarah: 37) 


Disebutkan bahwa Adam a.s. berkata, “Wahai Tuhanku, bukankah 
Engkau telah menciptakan diriku dengan tangan kekuasaan-Mu sen- 
diri?” Dikatakan kepadanya, “Memang benar.” Adam berkata, “Dan 


Tafsir Ibnu Kasir 427 


Engkau telah meniupkan sebagian dari roh (ciptaan)-Mu kepadaku?” 
Dikatakan kepadanya, “Memang benar.” Adam berkata, “Dan ketika 
aku bersin, Engkau mengucapkan, “Semoga Allah merahmatimu.' Dan 
rahmat-Mu selalu mendahului murka-Mu?” Dikatakan kepadanya, 
“Memang benar.” Adam berkata, “Dan Engkau telah memastikan 
terhadap diriku bahwa aku akan melakukan hal ini?” Dikatakan kepada- 
nya, “Memang benar.” Adam berkata, “Bagaimanakah pendapat-Mu 
jika aku bertobat? Apakah Engkau akan mengembalikan diriku ke dalam 
surga?” Allah menjawab, “Ya.” 

Hal yang semisal diriwayatkan pula oleh Al-Aufi, Sa'id ibnu Ju- 
bair, dan Sa'id ibnu Ma'bad, dari Ibnu Abbas. ASar ini diriwayatkan 
pula oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak-nya melalui hadis 
Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas. Imam Hakim mengatakan bahwa hadis 
ini berpredikat sahih, tetapi keduanya (Bukhari dan Muslim) tidak 
mengetengahkannya. Demikian penafsiran As-Saddi dan Atiyyah Al- 
Aufi. 

Ibnu Abu Haum dalam bab ini telah meriwayatkan sebuah hadis 
vang serupa dengan hadis ini. Untuk itu dia mengatakan bahwa telah 
menceritakan kepada kami Ali ibnul Husain ibnu Isykab, telah men- 
ceritakan kepada kami Ali ibnu Asim, dari Sa'id ibnu Abu Arubah, 
dari Oatadah, dari Al-Hasan, dari Ubay ibnu Ka'b, bahwa Rasulullah 
Saw. pernah bersabda: 


Sa ane. 30) 9 


Aa PB “IKLT LINA U 

NA AG La Ol Jay 5 : NAN F1 AG 
are LG, 851 an Trne “. P, FAN 7 3 PB ad 

Ana 2 Ay 3 One AG TOBA 


PN SA 


Adam a.s. berkata, “Wahai Tuhanku, bagaimanakah jika aku 
bertobat dan kembali? Apakah Engkau akan mengembalikan 
diriku ke surga?” Allah menjawab, “Ya.” Yang demikian itulah 
makna firman-Nya, “Kemudian Adam menerima beberapa kali- 
mat dari Tuhannya.” 


Hadis ini berpredikat garib ditinjau dari sanad ini, di dalamnya terda- 
pat ingita. 

Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi' ibnu Anas, dari 
Abul Aliyah sehubungan dengan makna firman-Nya: 


428 Juz 1 — Al-Bagarah 


engan ME pa ea 6 


Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, 
maka Allah menerima tobatnya. (Al-Bagarah: 37) 


Disebutkan bahwa sesungguhnya setelah melakukan kesalahan, Adam 
berkata, “Wahai Tuhanku, bagaimanakah jika aku bertobat dan mem- 
perbaiki diriku?” Allah berfirman, “Kalau begitu, Aku akan mema- 
sukkan kamu ke surga.” Hal inilah yang dimaksudkan dengan penger- 
tian “beberapa kalimat'. Termasuk ke dalam pengertian “beberapa ka- 
limat' ialah perkataan Adam yang disitir oleh firman-Nya: 


(GE Aa Aa, 2. KN a an Latar Aa 

Dl Lina SN Nag 3 Joo tua Ka 
(awt Tan La 

Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri: dan ji- 

ka Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada 

kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. 
(AI-A'raf: 23) 


Ibnu Abu Nujaih meriwayatkan dari Mujahid yang mengatakan sehu- 
bungan dengan tafsir ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan 
“beberapa kalimat' ialah seperti berikut: 

- N 


sb SE 5 Bank YP. 1 Sila, SUN 


” 


3 DK, SA Ya 2 TAN KA Har 
je Hak aa bag Haak 


” 


Ta Gt 5 Sang P 
sai Dag Ohh KE IKU 


ENAK a13 25 


Ya Allah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Engkau, 
Mahasuci Engkau dengan memuji kepada-Mu. Wahai Tuhanku, 


N 


Tafsir Ibnu Kasir 429 





sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, maka berilah 
ampun bagi diriku, sesungguhnya Engkau sebaik-baik penerima 
tobat. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain 
Engkau, Mahasuci Engkau dengan memuji kepada-Mu. Wahai 
Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, 
maka rahmatilah diriku, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pem- 
beri rahmat. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah se- 
lain Engkau, Mahasuci Engkau dengan memuji kepada-Mu, wa- 
hai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, 
maka berilah ampunan kepadaku, sesungguhnya Engkau Maha 
Penerima tobat lagi Maha Penyayang. 


Firman Allah Swt.: 


“G cf A 
Cv 1 Sa) DAA 
Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha ka 
yang. (Al-Bagarah: 37) 


Yakni sesungguhnya Dia menerima tobat orang yang bertobat dan 
kembali kepada-Nya. Makna ayat ini sama dengan makna yang terda- 
pat di dalam firman-Nya: 


(lu “er dog) PN KAA (leg: | 


Tidakkah mereka mengetahui, bahwa Allah menerima tobat dari 
hamba-hamba-Nya. (At-Taubah: 104) 


MATAN Le Hn GRAN 12 Ten ada 
Us Meli 


Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya 
dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia men- 
dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nisa: 110) 


Me) VENUS 561 509 


430 Juz 1 — Al-Bagarah 


Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal saleh, maka se- 
sungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebe- 
nar-benarnya. (Al-Furgan: 71) 


Dan ayat-ayat lainnya yang menunjukkan bahwa Allah Swt. mengam- 
puni semua dosa dan menerima tobat orang yang bertobat. Demikian- 
lah sebagian dari kelembutan Allah kepada makhluk-Nya dan kasih 
sayang-Nya kepada hamba-hamba-Nya, tidak ada Tuhan yang wajib 
disembah selain Dia Yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penya- 
yang. 


Al-Bagarah, ayat 38-39 


PAKAN Pega Ie- PP PA NN PNS 25, 7 AL 
S6 pi AKG ar Kalslua Ui3 


Aa UN NN IC CA AAU ORA AA 
OSN TA AK ESNGEN yaa 
Me AE AN Kena aa 

KA AG PSI 


Kami berfirman, “Turunlah kamu semuanya dari surga itu! Ke- 
mudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, maka barang siapa 
yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran 
atas mereka, dan tidak (puia) mereka bersedih hati.” Adapun 
orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, me- 
reka ilu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 


Allah Swt. menceritakan tentang peringatan yang ditujukan kepada 
Adam dan istrinya serta iblis ketika mereka diturunkan dari surga. 
Yang dimaksud ialah anak cucunya, bahwa Allah kelak akan menu- 
runkan kitab-kitab dan mengutus nabi-nabi serta rasul-rasul (di ka- 
langan mereka yang akan memberi peringatan kepada kaumnya ma- 
sing-masing). Demikianlah menurut penafsiran Abul Aliyah, dia me- 
ngatakan bahwa petunjuk tersebut dimaksudkan adalah para nabi dan 
para rasul, serta penjelasan-penjelasan dan keterangan-Nya (melalui 
ayat-ayat-Nya). 


Tafsir Ibnu Kasir 431 


Mugatil ibnu Hayyan mengatakan, yang dimaksud dengan petun- 
juk dalam ayat ini ialah Nabi Muhammad Saw., sedangkan menurut 
Al-Hasan, petunjuk artinya Al-Our'an. Kedua pendapat ini sahih, se- 
dangkan pengertian pendapat Abul Aliyah lebih umum. 

Barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku —yakni orang yang 
mau menerima apa yang diturunkan oleh Allah melalui kitab-kitab- 
Nya dan apa yang disampaikan oleh rasul-rasul-Nya— niscaya tidak 
ada kekhawatiran atas diri mereka dalam menghadapi nasib di hari 
akhirat nanti. 

Tidak pula mereka bersedih hati terhadap perkara-perkara dunia- 
wi yang terlewatkan oleh mereka. Pengertiannya sama dengan makna 
yang terkandung di dalam firman lainnya, yaitu: 


Bae BEE KAS ea Galah IG 


3 NG, A5 


TAG, - 
(era) . PEN Ao SAR IG 


Allah berfirman. “Turunlah kamu berdua dari surga bersama- 
sama. sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. 
Mara Jina dering kepadamu petunjuk dari-Ku, lalu barang siapa 
yang mengikuti petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan 
celaka.” (Taha: 123) 


“1123 








Menurut Ibnu Abbas r.a., makna yang dimaksud ialah dia tidak sesat 
di dunia dan tidak celaka di akhirat. 
Allah Swt. telah berfirman: 


ah Na Ta ta “AB 2 Nara 21 2 
3 AANG G3 HA 


7 Ti nan 
Urea) dua 


Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesung- 
guhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan meng- 
himpunnya pada hari kiamat dalam keadaar buta. (Taha: 124) 


Perihalnya sama dengan yang dikatakan dalam ayat yang sedang kita 
bahas sekarang, yaitu: 


432 Juz 1 — Al-Bagarah 


KAA Pa 79 TS 3 Gn PA 
AYI BILA Asi CANYAA ENI 
Sa z 7 F3 
Adapun orang-orang yang kafir dan mendusiakan ayat-ayat Ka- 
mi, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Al- 
Bagarah: 39) 


Artinya, mereka kekal di dalamnya, tiada jalan keluar bagi mercka 
dari neraka karena mereka menjadi penghuni yang abadi. 

Ibnu Jarir dalam bab ini mengetengahkan sebuah hadis yang ia 
kemukakan dari dua jalur periwayatan, dari Abu Salamah dan Sa'id 
ibnu Yazid, dari Abu Nadrah Al-Munzir ibnu Malik ibnu Oit'ah, dari 
Abu Sa'id (nama aslinya Sa'd ibnu Malik ibnu Sinan Al-Khugdri) 
yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


MAN Ha BA ly JK 
LANANG EAAN Hz ME Ala Sa LA 
3 


Adapun ahli neraka yang menjadi penghuni tetapnya, maka me- 
reka tidak pernah mati di dalamnya, tidak pula hidup (karena 
mereka selamanya di azab terus-menerus). Tetapi ada beberapa 
kaum yang dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosa mere- 
ka, maka mereka benar-benar mengalami kematian, dan apabila 
mereka sudah menjadi arang, maka baru diizinkan beroleh sya- 
Jaat. 


Imam Muslim meriwayatkan hadis ini melalui hadis Syu'bah, dari 
Abu Salamah dengan lafaz yang sama. 

Penyebutan ayat yang menerangkan penurunan untuk yang kedua 
kalinya ini karena berkaitan dengan makna yang berbeda dengan pe- 
ngertian yang ada pada ayat pertama. Sebagian ulama menduga bah- 
wa ayat yang kedua ini merupakan taukid dan pengulangan yang me- 
ngukuhkan makna ayat pertama, perihalnya sama dengan ucapan, 
“Berdirilah, berdirilah!” 

Ulama lainnya mengatakan bahwa penurunan yang pertama ini 


Tafsir Ibnu Kasir 433 





mengisahkan penurunan dari surga ke langit dunia, sedangkan penu- 
runan yang kedua adalah dari langit dunia ke bumi. Akan tetapi pen- 
dapat yang sahih adalah yang pertama tadi. 


Al-Bagarah, ayat 40-41 
SAS GA (al No Sal GIaNtan 
KI SAE NE, Tana EA NTGUN 
TEASER 55 ag yA 


Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anuge- 
rahkan kepada kalian, dan penuhilah janji kalian kepada-Ku, 
niscaya Aku penuhi janji-Ku kepada kalian dan hanya kepada- 
Ku-lah kalian harus takut (tunduk). Dan berimanlah kalian kepa- 
da apa yang telah Aku turunkan (Al-Our'an) yang membenarkan 
ara varg ada pada kalian (Taurat) dan janganlah kalian menjadi 
orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kalian me- 
nukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya 
kepada Akulah kalian harus bertakwa. 


Allah berfirman seraya memerintahkan kepada kaum Bani Israil un- 
tuk masuk Islam dan mengikuti Nabi Muhammad Saw. dan mengge- 
rakkan perasaan mereka dengan menyebutkan kakek moyang Israil, 
yaitu Nabi Allah Ya 'gub a.s. 

Seakan-akan ayat ini mengatakan, “Hai anak-anak hamba yang 
saleh lagi taat kepada Allah, jadilah kalian seperti kakek moyang ka- 
lan dalam mengikuti perkara yang hak.” Perihalnya sama dengan 
perkataan, “Hai anak orang yang dermawan, berdermalah!” Atau, 
“Haji anak yang pemberani, majulah menentang para penyerang!” 
Atau, “Hai anak orang yang alim, tuntutlah ilmu!” Dan lain sebagai- 
nya. Ayat lain yang semakna dengan ayat ini ialah firman-Nya: 


(et EL nada AA ASI 


434 Juz 1 — Al-Bagarah 


(yaitu) anak cucu dari orang-orang yang Kami bawa bersama- 
sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba (Allah) yang banyak 
bersyukur. (Al-Isra: 3) 


Israil adalah Nabi Ya'gub sendiri, sebagai dalilnya ialah sebuah hadis 
yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tayalisi, telah menceritakan 
kepada kami Abdul Hamid ibnu Bahram, dari Syahr ibnu Hausyab 
yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepadanya Abdullah 
ibnu Abbas yang menceritakan hadis berikut: 


MAA EN ANA ANUA PAN GEA aa 
LIS 3 era EA KAT g Sa Sa AA PA 
KEL t ae Tere karka 
X3 


Segolongan orang-orang Yahudi datang menghadap kepada Nabi 
Saw., lalu Nabi Saw. berkata kepada mereka, “Tahukah kalian 
bahwa Israil adalah Ya'gub?” Mereka menjawab, “Ya Allah, 
memang benar.” Nabi Saw. berkata, “Ya Allah, saksikanlah.” 


Al-A'masy meriwayatkan dari Ismail ibnu Raja”, dari Umar maula 
Ibnu Abbas, dari Abdullah ibnu Abbas, disebutkan bahwa Israil itu 
artinya sama dengan perkataanmu Abdullah (hamba Allah). 

Firman Allah Swt: 


33 PP 3 ? Pal ai . PGA 
Kano JELANG Ka SI 


Ingatlah kalian akan nikmat-Ku yang telah Aku anta kepada 
kalian. (Al-Bagarah: 40) 


Mujahid mengatakan bahwa nikmat Allah yang telah dilimpahkan ke- 
pada mereka (kaum Bani Israil) selain dari apa yang telah disebutkan 
ialah dipecahkan batu besar buat mereka hingga mengeluarkan air un- 
tuk minum mereka, diturunkan kepada mereka manna dan salwa, dan 
mereka diselamatkan dari perbuatan Fir'aun dan bala tentaranya. 

Abul Aliyah mengatakan bahwa nikmat Allah tersebut ialah Dia 
menjadikan dari kalangan mereka banyak nabi dan rasul, dan diturun- 
kan kepada mereka kitab-kitab samawi. 


Tafsir Ibnu Kasir 435 


Menurut pendapat kami, pendapat terakhir ini sama dengan apa 
yang dikatakan oleh Musa a.s. yang disitir oleh firman-Nya: 


Aan Aas KE MT: (rp 
(x- LEK ) Nae aa wedi TEKI 


Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika Dia meng- 
angkat nabi-nabi di antara kalian, dan dijadikan-Nya kalian 
orang-orang merdeka dan diberikan-Nya kepada kalian apa 
yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorang pun di antara 
umat-umat yang lain. (Al-Maidah: 20) 


Yakni di zamannya. 

Muhammad ibnu Ishag mengatakan, telah menceritakan kepa- 
danya Muhammad ibnu Abu Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id 
ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: 


21 "Ane aa ba “xl 
Te 2521) 1 AA (- 33 S3 


Ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku mkn: kepada 
kalian. (Al-Bagarah: 40) 


Yaitu cobaan-Ku yang ada pada kalian, juga yang telah Aku turunkan 
kepada nenek moyang kalian ketika mereka diselamatkan dari kejaran 
Fir'aun dan kaumnya. 

Firman Allah Swt.: 


e ap aa ba 
(apa SANTA kaoto 


Dan penuhilah janji kalian kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji- 
Ku kepada kalian. (Al-Bagarah: 40) 


Maksudnya, janji-Ku yang telah Aku bebankan di atas pundak kalian 
terhadap Nabi Saw., bila dia datang kepada kalian, niscaya Aku akan 
menunaikan apa yang telah Aku janjikan kepada kalian. Janji tersebut 


436 Juz 1 — Al-Bagarah 





jalah kalian bersedia mempercayai Nabi Saw. dan mengikutinya. Ma- 
ka sebagai imbalannya Aku akan menghapuskan semua beban dan 
belenggu-belenggu yang berada di pundak kalian karena dosa-dosa 
kalian yang ada sejak kakek moyang kalian. 

Menurut Al-Hasan Al-Basri, janji tersebut adalah yang disebut- 
kan di dalam firman-Nya: 

An Sa CA AN ana in ee5 Na PARA Ca TA Balas 

Ha ne angin En Se SE r 


Penaana 


La PEN Al yan, ALA 3, 

Ca AN Ae MEA me apa 27? SA 

GA SSI, an aa 
Wes) aa SG 


Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani 
Israil dan telah Kami angkat di antara mereka dua belas orang 
pemimpin dan Allah berfirman, “Sesungguhnya Aku beserta kali- 
an, sesungguhnya jika kalian mendirikan salat dan menunaikan 
zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kalian bantu me- 
reka dan kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, se- 
sungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosa kalian. Dan sesung- 
guhnya kalian akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir 
di dalamnya sungai-sungai. (Al-Maidah: 12) 


Sedangkan ulama lainnya mengatakan, janji tersebut adalah yang di- 
ambil oleh Allah atas diri mereka di dalam kitab Taurat, bahwa Allah 
kelak akan mengutus seorang nabi yang besar dan ditaati oleh semua 
bangsa dari kalangan Bani Ismail, nabi yang dimaksud adalah Nabi 
Muhammad Saw. Barang siapa yang mengikutinya, niscaya Allah 
akan mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga 
serta memberikan kepadanya dua pahala. 

Ar-Razi mengetengahkan banyak berita gembira yang disampai- 
kan oleh nabi-nabi terdahulu mengenai kedatangan Nabi Muhammad 


Tafsir Ibnu Kasir 437 





Abul Aliyah mengatakan bahwa makna firman-Nya, “Penuhilah 
janji kalian kepada-Ku” (Al-Bagarah: 40) yaitu janji Allah kepada 
hamba-hamba-Nya adalah agama Islam dan mereka diharuskan 
mengikutinya. 

Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan 
makna firman-Nya, “Niscaya Aku penuhi janji-Ku kepada kalian” 
(Al-Bagarah: 40), artinya “niscaya Aku rida kepada kalian dan akan 
memasukkan kalian ke dalam surga”. Hal yang sama dikatakan oleh 
As-Saddi, Ad-Dahhak, Abul Aliyah, dan Ar-Rabi' ibnu Anas. 

Firman Allah Swt.: 


27962 Pd st Cat 

(- Ta »Iagoe Gea 

Dan hanya kepada-Ku-lah kalian harus takut (tunduk). (Al- 
Bagarah: 40) 


Yakni takutlah kalian kepada-Ku, demikian pendapat Abul Aliyah, 
As-Saddi, Ar-Rabi' ibnu Anas, dan Oatadah. 

Ibnu Abbas r.a. mengatakan sehubungan dengan makna firman- 
Nya, “Dan hanya kepada-Ku-lah kalian harus takut” (Al-Bagarah: 
40), yakni takutlah kalian bila Aku nanti menurunkan kepada kalian 
apa yang pernah Aku turunkan kepada kakek moyang kalian di masa 
silam, yaitu berupa berbagai macam siksaan dan azab yang telah ka- 
lian ketahui sendiri, antara lain jalah kutukan dan azab lainnya. 

Apa yang diungkapkan oleh ayat-ayat ini mengandung pengertian 
perpindahan dari targib (anjuran) kepada targib (peringatan). Allah 
menyeru mereka dengan ungkapan anjuran dan peringatan, barangkali 
mereka mau kembali ke jalan yang hak dan mengikuti Rasul Saw. 
serta mengambil nasihat dari Al-Our'an dan larangan-larangannya, 
serta mengerjakan perintah-perintahnya dan percaya kepada berita-be- 
rita yang disampaikannya. Allah-lah yang memberi petunjuk kepada 
siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus. 

Karena itu, maka Allah Swt. berfirman pada ayat selanjutnya, ya- 
itu melalui firman-Nya: 


2 7 
N 


£, Ya 
(nan). SAT oa Jual 


438 Juz 1 — Al-Bagarah 


Dan berimanlah kalian kepada apa yang telah Aku turunkan (Al- 
Our'an) yang membenarkan apa yang ada pada kalian (Taurat). 
(Al-Bagarah: 41) 


Yang dimaksud adalah Al-Our'an, yakni kitab yang diturunkan kepa- 
da Nabi Muhammad yang ummi dari kalangan bangsa Arab. Di da- 
lamnya terkandung berita gembira dan peringatan serta pelita yang 
memberi penerangan dan mengandung perkara yang hak dari Allah 
Swt., serta membenarkan apa yang ada sebelumnya, yaitu kitab Tau- 
rat dan Injil. 

Abul Aliyah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: 


Ii bu ISL DN 
TEA Pa Kat “Ya ' 
( DA ) Nara Ji Lonlgualo 
Dan berimanlah kalian kepada apa yang telah Aku turunkan (Al- 
Our'an) yang membenarkan apa yang ada pada kalian (Taurat). 
(Al-Bagarah: 41) 


Allah Swt. mengatakan, “Hai golongan ahli kitab, berimanlah kalian 
kepada Al-Our'an yang telah Aku turunkan, di dalamnya terkandung 
keterangan yang membenarkan apa yang ada pada kalian.” Dikatakan 
demikian karena mereka menjumpai nama Nabi Muhammad Saw. ter- 
cantum di dalam kitab-kitab mereka, yaitu kitab Taurat dan Injil. 

Telah diriwayatkan dari Mujahid, Ar-Rabi' ibnu Anas, dan Oata- 
dah hal yang semisal. 

Firman Allah Swt.: 


Ae CA In 
Wara) REI, 


Dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir kepada- 
nya. (Al-Bagarah: 41) 


Menurut sebagian ulama ahli i'rab (Nahwu) mengatakan bahwa ben- 
tuk lengkap ayat ialah awwala farigin kafirin bihi (golongan pertama 
yang kafir kepadanya), atau kalimat yang semakna. 

Menurut Ibnu Abbas r.a., janganlah kalian merupakan orang per- 
tama yang kafir kepadanya, mengingat pada kalian terdapat pengeta- 
huan mengenainya yang tidak dimiliki oleh selain kalian. 


Tafsir Ibnu Kasir 439 


Abul Aliyah mengatakan, janganlah kaan menjadi orang perta- 
ma yang kafir kepada Muhammad Saw., yakni dia sejenis dengan ka- 
lian karena dia mempunyai Al-Kitab (Al-Our'an), maka janganlah ka- 
lian kafir kepadanya sesudah kalian mendengar kerasulannya. Hal 
yang sama dikatakan oleh Al-Hasan, As-Saddi, dan Ar-Rabi' ibnu 
Anas. 

Akan tetapi, Ibnu Jarir memilih pendapat yang mengatakan bah- 
wa damir bihi merujuk kepada Al-Our'an yang telah disebut dalam 
kalimat sebelumnya, yaitu bima anzaltu (apa yang telah Aku turun- 
kan). Tetapi kedua pendapat tersebut (yang mengatakan bahwa damir 
kembali kepada Muhammad Saw. dan Al-Our'an) kedua-duanya be- 
nar, mengingat satu sama lain saling menguatkan. Dengan kata lain, 
orang yang kafir kepada Al-Our'an berarti sama saja kafir kepada 
Nabi Muhammad Saw. Orang yang kafir kepada Nabi Muhammad 
Saw. berarti sama saja dengan kafir kepada Al-Our'an. 

Adapun mengenai firman-Nya, “Awwala kafirin bihi,” artinya 
orang pertama yang kafir kepadanya dari kalangan Bani Israil, meng- 
ingat banyak orang yang kafir kepadanya lebih dahulu daripada mere- 
ka, yaitu dari kalangan orang-orang kafir Ouraisy dan lain-lainnya da- 
ri kalangan orang-orang Arab. 

Sesungguhnya makna yang dimaksud dari kalimat “hanya kaum 
Bani Israil sebagai orang pertama kafir kepadanya', mengingat orang- 
orang Yahudi Madinah merupakan orang pertama dari kalangan Bani 
Israil yang diajak berbicara oleh Al-Our'an. Kekafiran mereka berarti 
menyimpulkan bahwa mereka adalah orang pertama kafir kepadanya 
dari kalangan ahli kitab. 

Firman Allah Swt.: 


(ar NI) Kue NIA Stay 


Dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga 
yang rendah. (Al-Bagarah: 41) 


Maksudnya, janganlah kalian menukar iman kepada ayat-ayat-Ku dan 
percaya kepada Rasul-Ku (Nabi Muhammad Saw.) dengan harta ke- 
duniawian dan kelezatannya, karena sesungguhnya harta duniawi itu 


440 Juz 1 — Al-Bagarah 


dinilai sedikit tak ada artinya lagi fana (bila dibandingkan dengan pa- 
hala di akhirat yang kekal dan abadi). 

Pengertian ini diungkapkan oleh Abdullah ibnul Mubarak melalui 
riwayatnya yang menyebutkan, telah menceritakan kepada kami Ab- 
dur Rahman ibnu Zaid ibnu Jabir, dari Harun ibnu Yazid yang telah 
menceritakan bahwa Al-Hasan (yakni Al-Basri) pernah ditanya me- 
ngenai makna firman-Nya, “Samanan galilan” (harga yang sedikit 
atau rendah), bahwa yang dimaksud adalah dunia berikut segala isi- 
nya. 

Ibnu Luhai'ah mengatakan, telah menceritakan kepadanya Ata 
ibnu Dinar, dari Sa'id ibnu Jubair, sehubungan dengan makna firman- 


Nya: 
Pe “ey 
laa 2) ) SE —. 33 


19 


Dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga 
yang rendah. (Al-Bagarah: 41) 


Sesungguhnya yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah ialah Kitab- 
Nya yang diturunkan-Nya kepada mereka, sedangkan yang dimaksud 
dengan harga yang sedikit ialah duniawi dan kesenangannya. 

Menurut As-Saddi, makna "janganlah kalian menukarkan ayat- 
ayat-Ku dengan harga yang sedikit' ialah janganlah kalian mengambil 
keinginan yang sedikit dan janganlah kalian menyembunyikan asma 
Allah: ketamakan tersebut adalah harganya. 

Abu Ja'far meriwayatkan dari Ar-Rabi' ibnu Anas, dari Abul 
Aliyah, sehubungan dengan makna firman-Nya: 


bana SEA Fay 


Dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga 
yang rendah. (Al-Bagarah: 41) 


Yakni janganlah kalian menerima upah atasnya. Abul Aliyah menga- 
takan, bahwa hal ini telah tertera dalam kitab terdahulu yang ada pada 
mereka, yaitu: “Hai anak Adam, ajarkanlah ilmu dengan cuma-cuma 
sebagaimana kamu mempelajarinya secara cuma-cuma.” 


Tafsir Ibnu Kasir 441 





Menurut pendapat lain, makna yang dimaksud ialah janganlah 
kalian menukar penjelasan, keterangan, dan menyiarkan ilmu yang 
bermanfaat di kalangan manusia dengan cara menyembunyikannya 
dan memutarbalikkan kenyataan, dengan tujuan agar kalian tetap les- 
tari dalam menguasai keduniawian yang sedikit lagi rendah dan pasti 
lenyap dalam waktu yang dekat itu. 

Di dalam kitab Sunan Abu Daud disebutkan sebuah hadis dari 
Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


Ge, SANA A13 3 Kana Se AG 
Ha nan pai Ga 


Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang seharusnya di- 
niatkan untuk memperoleh rida Allah, lalu ia mempelajarinya 
hanya untuk memperoleh sejumlah harta duniawi, niscaya ia ti- 
dak dapat mencium bau surga kelak di hari kiamat. 


Mengajarkan ilmu dengan imbalan upah, jika orang yang bersang- 
kutan telah beroleh gaji, tidak boleh baginya mengambil upah sebagai 
imbalannya. Diperbolehkan baginya mengambil gaji dari baitul mal 
dalam jumlah yang cukup untuk keperluan dirinya dan orang-orang 
yang berada di dalam tanggungannya. 

Tetapi jika dia tidak memperoleh suatu gaji pun dari baitul mal, 
sedangkan tugas mengajarnya telah menyita banyak waktu hingga ia 
tidak dapat mencari nafkah, maka kedudukannya sama dengan orang 
yang tidak menerima gaji (yakni boleh mengambil upah). Apabila dia 
tidak menerima gaji, maka ia diperbolehkan mengambil upah meng- 
ajar, menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafii, Imam Ahmad, dan 
jumhur ulama. Perihalnya sama dengan apa yang disebutkan di dalam 
hadis sahih Bukhari, dari Abu Sa'id, mengenai kisah orang yang dise- 
ngat binatang berbisa, yaitu sabda Nabi Saw. yang MPN 


BEA Lara 3 Tu AA 


Sesungguhnya upah yang paling Berhak kalian ambil atas sesua- 
lu jasa ialah Kitabullah. 


442 Juz 1 — Ait-Bagarah 


Demikian pula sabda Nabi Saw. dalam kisah wanita yang dilamar (di- 
nikahi), yaitu: 


3 3,7 Sa Tn Ps 
BA DAS 


Aku kawinkan kamu dengan dia dengan imbalan mengajarkan 
Al-Our'an yang kamu kuasai (hafalannya). 


Hadis Ubadah ibnus Samit yang menceritakan bahwa Ubadah ibnus 
Samit pernah mengajarkan sesuatu dari Al-Our'an kepada seorang le- 
laki dari kalangan ahli suffah, lalu lelaki tersebut menghadiahkan se- 
buah busur kepadanya. Kemudian Ubadah bertanya kepada Rasulul- 
lah Saw. mengenai hal itu, maka beliau bersabda: 


#1 Lg 2. 5 


Cagoglola)) Tan KSEI on Ana Hd al 


Jikalau kamu kelak suka dibelit oleh busur api neraka, maka te- 
rimalah. Lalu Ubadah menolak hadiah itu. (Hadis riwayat Abu 
Daud) 


Hadis semisal diriwayatkan pula melalui Ubay ibnu Ka'b secara mar- 
fu'. Seandainya hadis ini sahih, maka pengertian yang dimaksud me- 
nurut kebanyakan ulama —-antara lain ialah Abu Umar ibnu Abdul 
Bar— bahwa Abu Ubadah mengajar demi mengharapkan pahala 
Allah, maka tidak boleh baginya menukar pahala Allah dengan busur 
tersebut. Jika seseorang sejak pertama mengajar biasa menerima 
upah, maka ia diperbolehkan menerima upah, seperti yang telah di- 
nyatakan di dalam hadis orang yang disengat binatang berbisa dan ha- 
dis Sahl mengenai wanita yang dilamar tadi. 
Firman Allah Swt.: 


»3 Der Nah 
(eraa0 Koil bla 


Dan hanya kepada Akulah kalian harus bertakwa. (Al-Bagarah: 
41) 


Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Abu 
Amr Ad-Dauri, telah menceritakan kepada kami Abu Ismail (seorang 


Tafsir Ibnu Kasir 443 


pendidik), dari Asim Al-Ahwal, dari Abul Aliyah, dari Talg ibnu Ha- 
bib yang mengatakan bahwa pengertian takwa itu ialah hendaknya 
kami mengamalkan ketaatan kepada Allah karena mengharapkan rah- 
mat Allah atas dasar nur (petunjuk) dari Allah. Hendaknya kamu me- 
ninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah atas dasar nur dari Allah 
karena takut terhadap siksa Allah. 

Makna firman-Nya, “Dan hanya kepada Akulah kalian harus ber- 
takwa” (Al-Bagarah: 41) ialah bahwa Allah mengancam mereka ter- 
hadap perbuatan yang sengaja mereka lakukan, yaitu menyembunyi- 
kan perkara yang hak dan menampakkan hal yang bertentangan dan 
menentang Rasul Saw. 


Al-Bagarah, ayat 42-43 


“ad 2 
- 


A3 AS AE NS, 
GIN Aan KANGEN 


Dan janganlah kalian campur adukkan yang hak dengan yang 
batil, dan Janganlah kalian sembunyikan yang hak itu, sedangkan 
kalian mengetahui. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan 
rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. 





Allah Swt. berfirman melarang orang-orang Yahudi melakukan hal 
yang biasa mereka kerjakan di masa lalu, misalnya mencampuraduk- 
kan antara perkara yang hak dengan perkara yang batil, memulas per- 
kara yang batil dengan perkara yang hak, menyembunyikan perkara 
yang hak dan menampakkan perkara yang batil. 

Allah Swt. berfirman: 


A3 33 PA Pre GI 3 ya? sc 3 2 KAT 
(3 GAS AP! 11255 II LP goo 
Dan janganlah kalian campur adukkan yang hak dengan yang 


batil, dan janganlah kalian menyembunyikan yang hak itu, se- 
dangkan kalian mengetahui. (Al-Bagarah: 42) 


444 Juz 1 — Al-Bagarah 


Allah Swt. melarang mereka dari kedua perkara tersebut secara bersa- 
maan, dan memerintahkan mereka agar menampakkan perkara yang 
hak dan menjelaskannya. Karena itu, Ad-Dahhak meriwayatkan dari 
Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, “Janganlah kali- 
an campur adukkan yang hak dengan yang batil” (Al-Bagarah: 42), 
yakni janganlah kalian memalsukan yang hak dengan yang batil, yang 
benar dengan kedustaan. 

Abul Aliyah mengatakan, makna firman-Nya, “Janganlah kalian 
campur adukkan yang hak dengan yang batil” (Al-Bagarah: 42) arti- 
nya janganlah kalian mencampuri yang hak dengan yang batil, dan tu- 
naikanlah nasihat kepada hamba-hamba Allah dari kalangan umat 
Muhammad Saw. 

Hal yang semusal telah diriwayatkan dari Sa'id ibnu Jubair dan 
Ar-Rabi' ibnu Anas. 

Oatadah mengatakan bahwa firman-Nya, “Janganlah kalian cam- 
pur adukkan yang hak dengan yang batil” (Al-Bagarah: 42), yakni ja- 
nganlah kalian campur adukkan Yahudi dan Nasrani dengan Islam, 
sedangkan kalian mengetahui bahwa agama Allah itu adalah agama 
Islam, agama Yahudi dan agama Nasrani itu adalah bid'ah, bukan da- 
ri Allah. Hal yang semisal telah diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri. 

Muhammad ibnu Isnag mengatakan, telah menceritakan kepada- 
nya Muhammad ibnu Abu Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id ibnu 
Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: 


3101 AE 2g z- 
(12230) Seal NP AT 


Dan janganlah kalian sembunyikan perkara yang hak, Ia 
kalian mengetahui. (Al-Bagarah: 42) 


Artinya, janganlah kalian menyembunyikan apa yang ada pada kalian 
mengenai pengetahuan tentang Rasul-Ku dan apa yang diturunkan ke- 
padanya (Al-Our'an), sedangkan kalian menemukan hal tersebut ter- 
maktub pada sisi kalian melalui apa yang kalian ketahui dari kitab-ki- 
tab yang ada di tangan kalian. Hal yang semisal telah diriwayatkan 
dari Abul Aliyah. 

Mujahid, As-Saddi, Oatadah, dan Ar-Rabi' Ibnu Anas mengata- 
kan sehubungan dengan makna firman-Nya, “Dan janganlah kalian 


Tafsir Ibnu Kasir 445 





sembunyikan perkara yang hak” (Al-Bagarah: 42), yakni Nabi Mu- 
hammad Saw. 

Menurut pendapat kami, lafaz taktumu dapat dianggap majzum, 
dapat pula dianggap mansub. Dengan kata lain, artinya menjadi “ja- 
nganlah kalian menyatukan antara ini dan itu (hak dan batil).” Peri- 
halnya sama dengan perkataan, “La ta-kulis samaka watasyrabal 
labana (janganlah kamu makan ikan serta minum susu).” 

Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa di dalam mus-haf Ibnu 
Mas'ud disebutkan wataktumunal hagga artinya “sedangkan kalian 
ketika menyembunyikan perkara yang hak itu', wa antum ta' lamuna, 
yakni “dalam keadaan mengetahui perkara hak tersebut. 

Boleh pula diartikan “sedangkan kalian mengetahui akibat per- 
buatan tersebut, yaitu berakibat mudarat yang besar atas umat manu- 
sia'. Mudarat yang besar tersebut ialah mereka sesat dari jalan hida- 
yah yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka jika mereka me- 
nempuh jalan kebatilan yang kalian tampakkan kepada mereka, tetapi 
kalian pulas dengan semacam perkara yang hak agar dapat diterima 
oleh mereka. dan juga kalian warnai dengan penjelasan dan keterang- 
an. Begitu pula kebalikannya, yaitu menyembunyikan yang hak dan 
mencampuradukkannya dengan yang batil. 

Firman Allah Swt.: 


neng n 2 NG Idea ae 
an BIN BAY 


Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta 
orang-orang yang rukuk. (Al-Bagarah: 43) 


Mugatil mengatakan bahwa firman Allah Swt. yang ditujukan kepada 
orang-orang ahli kitab, “Dan dirikanlah salat,” merupakan perintah 
Allah kepada mereka agar mereka salat bersama Nabi Saw. Firman- 
Nya, “Dan tunaikanlah zakat,” merupakan perintah Allah kepada me- 
reka agar mereka menunaikan zakat, yakni menyerahkannya kepada 
Nabi Saw. Firman Allah Swt., “Dan rukuklah kalian bersama orang- 
orang yang rukuk,” merupakan perintah Allah kepada mereka agar 
melakukan rukuk (salat) bersama orang-orang yang rukuk (salat) dari 
kalangan umat Muhammad Saw. Singkatnya, jadilah kalian bersama- 
sama mereka dan termasuk golongan mereka. 


446 Juz 1 — Al-Bagarah 


Ali ibnu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang dimaksud 
dengan zakat ialah taat dan ikhlas kepada Allah Swt. 

Waki' meriwayatkan dari Abu Janab, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, “Dan tunaikanlah za- 
kat,” yakni harta yang wajib dizakati, menurut Ibnu Abbas adalah dua 
ratus hingga lebih. 

Mubarak ibnu Fudalah meriwayatkan dari Al-Hasan sehubungan 
dengan makna firman-Nya, “Dan tunaikanlah zakat,” bahwa makna 
yang dimaksud ialah zakat merupakan fardu yang tiada gunanya amal 
perbuatan tanpa zakat dan salat. 

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
Abu Zar'ah, telah menceritakan kepada kami USman ibnu Abu Syai- 
bah, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Abu Hayyan At-Tai- 
mi, dari Al-Haris Al-Akli sehubungan dengan makna firman-Nya, 
“Dan tunaikanlah zakat,” bahwa yang dimaksud ialah zakat fitrah. 


Firman Allah Swt: 
Aa Pd 
(rp. GS 9 


Dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. (Al- 
Bagarah: 43) 


Maksudnya, jadilah kalian bersama orang-orang mukmin dalam amal 
perbuatan mereka yang paling baik, salah satunya dan paling khusus 
serta paling sempurna jalah salat. 

Banyak kalangan ulama menyimpulkan dalil ayat ini akan wajib- 
nya salat berjamaah. Masalah ini —insya Allah— akan kami terang- 
kan dengan panjang lebar dalam kitab kami Al-Ahkamul Kabir. Al- 
Ourtubi mengetengahkan berbagai masalah mengenai salat berjamaah 
dan imamah, ternyata pembahasannya itu cukup baik. 


sr Pai ayat 44 
CN Ta A2 pa Kedakna “73! 
LN GEA KANG, UNS ab 
Kas GAS 


Tafsir Ibnu Kasir 447 





Mengapa kalian suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, se- 
dangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian 
membaca Al-Kitab (Taurat)? Maka tidakkah kalian berpikir? 


Allah Swt. berfirman, “Apakah layak bagi kalian, hai orang-orang ah- 
li kitab, bila kalian memerintahkan manusia berbuat kebajikan yang 
merupakan inti dari segala kebaikan, sedangkan kalian melupakan diri 
kalian sendiri dan kalian tidak melakukan apa yang kalian perintah- 
kan kepada orang-orang untuk mengerjakannya, padahal selain itu ka- 
lan membaca kitab kalian dan mengetahui di dalamnya akibat apa 
yang akan menimpa orang-orang yang melalaikan perintah Allah? Ti- 
dakkah kalian berakal memikirkan apa yang kalian lakukan terhadap 
diri kalian sendiri, lalu kalian bangun dari kelelapan kalian dan meli- 
hat setelah kalian buta?” 

Pengertian tersebut diungkapkan oleh Abdur Razzag dari 
Ma'mar, dari Oatadah sehubungan dengan makna firman-Nya: 


Nana, SANAK an CA TE GA YA 
an an Oon mr Ograbi 


Mergapa kalian suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, se- 
dangkan kalian melupakan diri kalian sendiri. (Al-Bagarah: 44) 


Pada mulanya kaum Bani Israil memerintahkan orang lain taat kepada 
Allah, takwa kepadanya, dan mengerjakan kebajikan: kemudian mere- 
ka bersikap berbeda dengan apa yang mereka katakan itu, maka Allah 
mengecam sikap mereka. Makna yang sama diketengahkan pula oleh 
As-Saddi. 

Ibnu Jurairj mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, “Meng- 
apa kalian suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan,” bahwa orang- 
orang ahli kitab dan orang-orang munafik selalu memerintahkan 
orang lain untuk melakukan puasa dan salat, tetapi mereka sendiri ti- 
dak melakukan apa yang mereka perintahkan kepada orang-orang un- 
tuk melakukannya. Maka Allah mengecam perbuatan mereka itu, ka- 
rena orang yang memerintahkan kepada suatu kebaikan, seharusnya 
dia adalah orang yang paling getol dalam mengerjakan kebaikan itu 
dan berada paling depan daripada yang lainnya. 

Muhammad ibnu Ishag meriwayatkan dari Muhammad ibnu Ikri- 


448 Juz 1 — Al-Bagarah 


mah atau Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, 
“Sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri,” yakni meninggal- 
kan diri kalian sendiri dalam kebajikan itu. 

Firman Allah Swit.: 


na SA AN HPA TE nan 


Padahal kalian membaca Al-Kitab (Taurat)? Maka tidakkah kali- 
an berpikir? (Al-Bagarah: 44) 


sanga an 


Yakni kalian melarang manusia berbuat kekufuran atas dasar apa 
yang ada pada kalian, yaitu kenabian dan perjanjian dari kitab Taurat, 
sedangkan kalian meninggalkan diri kalian sendiri. Dengan kata lain, 
sedangkan kalian sendiri kafir terhadap apa yang terkandung di dalam 
kitab Taurat yang di dalamnya terdapat perjanjian-Ku yang harus ka- 
lian penuhi, yaitu percaya kepada Rasul-Ku. Ternyata kalian merusak 
perjanjian-Ku yang telah kalian sanggupi dan kalian mengingkari apa 
yang kalian ketahui dari Kitab-Ku. 

Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan 
makna ayat ini, yaitu “apakah kalian memerintahkan orang lain untuk 
masuk ke dalam agama Nabi Muhammad Saw. dan lain-lainnya yang 
diperintahkan kepada kalian untuk melakukannya —seperti mendiri- 
kan salat— sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri”. 

Abu Ja'far ibnu Jarir meriwayatkan, telah menceritakan kepadaku 
Jarir, telah menceritakan kepadaku Ali ibnul Hasan, telah mencerita- 
kan kepada kami Aslam Al-Harami, telah menceritakan kepada kami 
Makhlad ibnul Husain, dari Ayyub As-Sukhtyani, dari Abu Oilabah, 
Mi dengan makna firman-Nya: 


“1 Tabs EN AA (5 “1 
LE - Oa Ws yA 
tt? 


Mengapa kalian suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, $ se- 
dangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian 


membaca Al-Kitab (Taurat)? (Al-Bagarah: 44) 


Abu Darda pernah mengatakan, seseorang masih belum dapat dikata- 
kan sebagai ahli figih yang sempurna sebelum dia membenci orang 


Tafsir Ibnu Kasir 449 





yang menentang Allah, kemudian ia merujuk kepada dirinya sendiri, 
maka sikapnya terhadap dirinya sendiri jauh lebih keras (ketimbang 
terhadap orang lain). 

Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan sehubungan 
dengan ayat ini, bahwa orang-orang Yahudi itu apabila datang kepada 
mereka seseorang menanyakan sesuatu yang tidak mengandung per- 
kara hak, tidak pula risywah (suap), mereka memerintahkan dia untuk 
mengerjakan hal yang hak. Maka Allah berfirman: 


LNG KG NA GA 


(esa) TA UI 


Mengapa kalian suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, se- 
Jangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian 
membaca Al-Kitab (Taurat)? Maka tidakkah kalian berpikir? (Al- 
Bagarah: 44) 


Makna yang dimaksud ialah Allah Swt. mencela mereka atas perbuat- 
an itu dan memperingatkan mereka akan kesalahannya yang mec- 
nyangkut hak diri mereka sendiri, karena mereka memerintahkan ke- 
pada kebaikan, sedangkan mereka sendiri tidak mengerjakannya. Bu- 
kanlah pengertian yang dimaksud sebagai celaan terhadap mereka ka- 
rena mereka memerintahkan kepada kebajikan, sedangkan mereka 
sendiri tidak melakukannya, melainkan karena mereka meninggalkan 
kebajikan itu sendiri. Mengingat amar ma'ruf hukumnya wajib atas 
setiap orang alim, tetapi yang lebih diwajibkan bagi orang alim ialah 
melakukannya di samping memerintahkan orang lain untuk mengerja- 
kannya, dan ia tidak boleh ketinggalan. Perihalnya sama dengan apa 
yang dikatakan oleh Nabi Syu'aib a.s. yang disitir oleh firman-Nya: 


SAN EKA 5 Sales 
PI 2 Se SN Ta k A au 


Lan 2 gi ) 


Dan aku tidak berkehendak mengerjakan apa yang aku larang 
kalian darinya. Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) 


450 Juz 1 — Al-Bagarah 


perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada 
taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya ke- 
pada Allah aku bertawakal dan hanya kepada-Nya-lah aku kem- 
bali. (Hud: 88) 


Melakukan amar ma'ruf dan melakukan perbuatan makruf hukumnya 
wajib, masing-masing dari keduanya tidak gugur karena tidak mela- 
kukan yang lain. Demikianlah pendapat yang paling sahih dari kedua 
golongan ulama, yaitu ulama Salaf dan ulama Khalaf. 

Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang berbuat maksiat 
tidak boleh melarang orang lain untuk melakukannya. Pendapat ini le- 
mah, dan lebih lemah lagi mereka memegang ayat ini sebagai dalil 
mereka, karena sesungguhnya tidak ada hujah bagi mereka dalam 
ayat ini. 

Tetapi pendapat yang sahih mengatakan bahwa orang yang alim 
harus memerintahkan amar ma'ruf, sekalipun dia sendiri tidak me- 
ngerjakannya, harus melarang perbuatan yang mungkar, sekalipun dia 
sendiri mengerjakannya. 

Malik ibnu Rabi'ah mengatakan bahwa ia pernah mendengar 
Sa'id ibnu Jubair berkata, “Seandainya seseorang tidak melakukan 
amar ma'ruf, tidak pula nahi munkar karena diharuskan baginya ber- 
sih dari hal tersebut, niscaya tiada seorang pun yang melakukan amar 
ma' ruf, tidak pula nahi munkar.” Malik berkata, “Dan memang benar, 
siapakah orangnya yang bersih dari kesalahan?” 

Menurut kami, dalam keadaan demikian (orang yang bersangkut- 
an adalah seorang yang alim) ia tercela, sebab meninggalkan amal ke- 
taatan dan mengerjakan maksiat, karena dia adalah seorang yang alim 
dan pelanggaran yang dilakukannya atas dasar pengetahuan, meng- 
ingat tidaklah sama antara orang yang alim dengan orang yang tidak 
alim. Untuk itu, banyak hadis yang mengancam orang yang melaku- 
kan hal tersebut. Imam Abul Gasim At-Tabrani di dalam kitab Mu' ja- 
mul Kabir telah meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Ah- 
mad ibnul Ma'la Ad-Dimasygi dan Al-Hasan ibnu Ali Al-Umri: ke- 
duanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hisyam ibnu 
Ammar, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Sulaiman Al-Kabbi, 
telah menceritakan kepada kami Al-A'masy, dari Abu Tamimah Al- 


Tafsir Ibnu Kasir 451 





Hujaimi, dari Jundub ibnu Abdullah r.a. yang mengatakan bahwa Ra- 
sulullah Saw. pernah bersabda: 


LB aa JEKAN gb AL Jaja 


K3 sl 


Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada 
orang lain, sedangkan dia sendiri tidak mengamalkannya, sama 
dengan pelita: ia memberikan penerangan kepada orang lain, se- 
dangkan dirinya sendiri terbakar. 


Hadis ini bila ditinjau dari sanad ini berpredikat garib. 

Hadis kedua diketengahkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab 
Musnad-nya, telah menceritakan kepada kami Waki', telah mencerita- 
kan kepada kami Hammad ibnu Salamah, dari Ali ibnu Zaid (yaitu 
ibnu Jad'an), dari Anas ibnu Malik r.a. yang menceritakan bahwa Ra- 
sulullah Saw. pernah bersabda: 

2 2, 


a P) Ta sa P Nana Gi 


penah Ii MAL AA ae Paru 
AA yA Ip BEN ALA IE t NA as 
PRE NA B3 ea 2. NYATA ea Sabu 


s2 Sa 


Feat 


Di malam aku disrakan, aku bersua dengan suatu kaum yang 
bibir mereka digunting dengan gunting-gunting api, lalu aku ber- 
tanya, “Siapakah mereka itu?” Mereka (para malaikat) menja- 
wab, “Mereka adalah tukang ceramah umatmu di dunia, dari ka- 
langan orang-orang yang memerintahkan orang lain untuk me- 
ngerjakan ketaatan, sedangkan mereka melupakan dirinya sen- 
diri, padahal mereka membaca Al-Our' an. Maka tidakkah mere- 
ka berpikir?” 


Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abdu ibnu Humaid di dalam kitab 
Musnad-nya, juga di dalam kitab tafsirnya yang bersumber dari Al- 


452 Juz 1 — Al-Bagarah 





Hasan ibnu Musa, dari Hammad ibnu Salamah dengan lafaz yang sa- 
ma. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Murdawaih di dalam kitab 
tafsirnya melalui hadis Yunus Ibnu Muhammad Al-Muaddib dan Al- 
Hajjaj ibnu Minhal, keduanya menerima hadis ini dari Hammad ibnu 
Salamah dengan lafaz yang sama. Hal yang sama diriwayatkan pula 
oleh Yazid ibnu Harun, dari Hammad ibnu Salamah dengan lafaz 
yang sama. 

Kemudian Ibnu Murdawaih meriwayatkan, telah menceritakan 
kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu Ibrahim, telah menceri- 
takan kepada kami Musa ibnu Harun, telah menceritakan kepada ka- 
mi Ishag ibnu Ibrahim At-Tusturi di Balakh, telah menceritakan kepa- 
da kami Makki ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Umar 
ibnu Oais, dari Ali ibnu Yazid, dari Sumamah, dari Anas yang men- 
ceritakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: 


ja GA Aa PN out ge KG 


JL 


Ka K3 OI Aa 2 GP: LI Jb 
TAN TI PAT KAA Yaa NOTA 


Di malam aku dusrakan aku bersua dengan orang-orang yang 
bibir dan lidah mereka digunting dengan gunting-gunting dari 
api, lalu aku bertanya, “Siapakah mereka itu, hai Jibril?” Jibril 
menjawab, “Mereka adalah tukang ceramah umatmu yang me- 
merintahkan kepada orang lain untuk melakukan ketaatan, se- 
dangkan mereka melupakan dirinya sendiri.” 


Hadis ini diketengahkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya 
dan Ibnu Abu Hatim serta Ibnu Murdawaih melalui hadis Hisyam 
Ad-Dustuwai, dari Al-Mugirah yakni Ibnu Habib menantu Malik ibnu 
Dinar, dari Malik ibnu Dinar, dari Sumamah, dari Anas ibnu Malik 
yang menceritakan: 


33 2) 2. ah PP La LA2 3 
p Aa da A3 pa ab LA Jang GA 


AA ap AKAN IA KA KENA F Aria » J3 


Tafsir Ibnu Kasir 453 





Annas (apaan 3 z En 


Ketika Rasulullah Saw. dibawa mikraj, beliau bersua dengan 
suatu kaum yang bibir mereka diguntingi, lalu beliau bertanya, 
“Hai Jibril, siapakah mereka itu?” Jibril menjawab, “Mereka 
adalah tukang khotbah dari kalangan umatmu, mereka memerin- 
tahkan orang lain untuk mengerjakan kebajikan, sedangkan me- 
reka melupakan dirinya sendiri. Maka tidakkah mereka berpi- 
kir?” 


Hadis lainnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebut bahwa telah 
menceritakan kepada kami Ya'la ibnu Ubaid, telah menceritakan ke- 
pada kami Al-A 'masy, dari Abu Wa-il yang telah menceritakan bah- 
wa pernah dikatakan kepada Usamah yang saat itu aku membonceng 
padanya, “Mengapa engkau tidak berbicara kepada Usman?” Usamah 
menjawab, “Sesungguhnya kalian berpandangan bahwa tidak sekali- 
kali aku berbicara kepadanya melainkan aku akan memperdengarkan- 
nya kepada kalian. Sesungguhnya aku akan berbicara dengannya me- 
ngenai urusan antara aku dan dia tanpa menyinggung suatu perkara 
yang paling aku sukai bila diriku adalah orang pertama yang memu- 
lainya. Demi Allah, aku tidak akan mengatakan kepada seorang pun 
bahwa engkau adalah sebaik-baik orang, sekalipun dia bagiku adalah 
sebagai amir, sesudah aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda.” 
Mereka bertanya, “Apakah yang telah engkau dengar dari beliau?” 
Usamah menjawab bahwa dia pernah mendengar Nabi Saw. bersabda: 
97 re 
Eta Ly 3 PSI SA 


Sean A Enda £ ATA 2 Ket Ha Sa Ka 3 
AA Btn sang PEN On WaSey 
A3 Bana ASN EA, NAN 


Kelak di hari kiamat ada seorang lelaki yang didatangkan, lalu 
dicampakkan ke dalam neraka, maka berhamburanlah isi perut- 


454 Juz 1 — A-Bagarah 





nya, lalu berputar-putar seraya membawa isi perutnya ke dalam 
neraka sebagaimana keledai berputar dengan penggilingannya. 
Maka penghuni neraka mengelilinginya dan mengatakan, “Hai 
Fulan, apakah gerangan yang telah menimpamu? Bukankah ka- 
mu dahulu memerintahkan kepada kami untuk berbuat yang mak- 
ruf dan melarang kami dari perbuatan yang mungkar?” Lelaki 
itu menjawab, “Dahulu aku memerintahkan kalian kepada per- 
kara yang makruf, tetapi aku sendiri tidak mengerjakannya, dan 
aku melarang kalian melakukan perbuatan yang mungkar, tetapi 
aku sendiri mengerjakannya.” 


Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis yang semisal 
melalui hadis Sulaiman ibnu Mihran, dari Al-A'masy dengan lafaz 
yang sama. 

Imam Ahmad meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
Sayyar ibnu Hatim, telah menceritakan kepada kami Ja'far ibnu Su- 
laiman, dari Sabit, dari Anas yang menceritakan bahwa Rasulullah 
Saw. perah bersabda: 

“. Ne 


MINI Kata KA SG 


Sesungguhnya Allah memaafkan orang-orang yang ummi di hari 
kiamat dengan pemaafan yang tidak Dia lakukan terhadap ula- 
ma. 


Di dalam suatu asar dijelaskan bahwa Allah memberikan ampunan 
bagi orang yang bodoh sebanyak tujuh puluh kali, sedangkan kepada 
orang yang alim cuma sekali. Tiadalah orang yang tidak alim itu 
sama dengan orang yang alim. 

Allah Swt. telah Pena 


SG T- G' An SN AN PAA, 
apn SERI 


Katakanlah, “Adakah sama orang-orang yang mengetahui de- 
ngan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang 
yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. (Az-Zumar: 9) 


Tafsir Ibnu Kasir 455 


Di dalam bab autobiografi Al-Walid ibnu Ugbah, Ibnu Asakir meri- 
wayatkan sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Saw. pernah 
bersabda: 


535, IRI va ANE 


PL nana ” 


MEA Pa Li ebau A33 Tr pH 
Ana In 


Sesungguhnya ada segolongan orang dari kalangan penduduk 
surga melihat segolongan orang dari kalangan penduduk neraka, 
lalu mereka bertanya, “Apakah sebabnya hingga kalian masuk 
neraka? Padahal demi Allah, tiada yang memasukkan kami ke 
surga kecuali apa yang kami pelajari dari kalian.” Ahli neraka 
menjawab, “Sesungguhnya dahulu kami hanya berkata, tetapi ti- 
dak mengamalkannya.” 


Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan hadis ini dari Ahmad ibnu Yahya 
Al-Khabbaz Ar-Ramli, dari Zuhair ibnu Abbad Ar-Rawasi, dari Abu 
Bakar Az-Zahiri Abdullah ibnu Hakim, dari Ismail ibnu Abu Khalid, 
dari Asy-Sya bi dari Al-Walid ibnu Ugbah, kemudian Ibnu Jarir mec- 
ngetengahkan hadis ini. 

Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah ke- 
datangan seorang lelaki, lalu lelaki itu berkata, “Hai Ibnu Abbas, sc- 
sungguhnya aku hendak melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar.” 
Ibnu Abbas bertanya, “Apakah kamu telah melakukannya?” Lelaki itu 
menjawab, “Aku baru mau melakukannya.” Ibnu Abbas berkata, “Ji- 
ka kamu tidak takut nanti akan dipermalukan oleh tiga ayat dari Kita- 
bullah, maka lakukanlah.” Lelaki itu bertanya, “Apakah ayat-ayat ter- 
sebut?” Ibnu Abbas membacakan firman-Nya: 


3, ar “5 
Ge BAJU KS ee NUN AEI 


Mengapa kalian suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, se- 
dangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? (Al-Bagarah: 44) 


456 Juz 1 — Al-Bagarah 


Lalu dia berkata, “Apakah engkau mampu melakukannya?” Lelaki itu 
menjawab, “Tidak.” Ibnu Abbas berkata, “Ayat yang kedua ialah fir- 
sn 


323 ny ka 


AAN ria A—- PA ATA ses 
Lan PE 


“Mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat? 
Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kalian mengatakan 
apa-apa yang tidak kalian kerjakan.' (As-Saff: 2-3) 


Apakah kamu mampu melakukannya?" Lelaki itu menjawab, “Ti- 
dak.” Ibnu Abbas melanjutkan perkataannya, “Dan ayat yang ketiga 
jalah ucapan seorang hamba saleh —yaitu Nabi Syu'aib a.s.— yang 
disitir oleh firman-Nya: 


NW KE KEIA KIA 3G Aas 


. 


(an 9yD) 


“Dan aku tidak berkehendak mengerjakan apa yang aku larang 
kalian darinya. Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) 
perbaikan.' (Hud: 88) 


Apakah kamu mampu melakukan apa yang terkandung dalam ayat 
ini?” Lelaki itu menjawab, “Tidak.” Maka Ibnu Abbas berkata, “Mu- 
lailah dari dirimu sendiri!” Demikianlah menurut riwayat Ibnu Mur- 
dawaih di dalam kitab tafsirnya. 

Imam Tabrani meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
Abdan ibnu Ahmad, telah menceritakan kepada kami Zaid ibnul 
Haris, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Khirasy, dari 
Al-Awwam ibnu Hausyab, dari Al-Musayyab ibnu Rafi', dari Ibnu 
Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


Ia J3 Ina RI IS SNI 


Tafsir Ibnu KaSir 457 





Lari ne 2 yaa - Dane BL 2 Y 
KANG SEK TK AE Inah 


Barang siapa menyeru kepada orang lain untuk berucap atau 
beramal, sedangkan dia sendiri tidak mengamalkannya, maka ia 
terus-menerus berada di bawah naungan murka Allah sebelum 
berhenti atau mengamalkan apa yang telah dia ucapkan atau 
mengamalkan apa yang telah dia serukan. 


Dalam sanad hadis ini terkandung ke-daif-an (kelemahan). 
Ibrahim An-Nakha'i mengatakan, sesungguhnya dia benar-benar 
tidak menyukai bercerita karena tiga ayat, yaitu firman-Nya: 


(esa) KN a53 1 Mata 


Mengapa kalian suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, se- 
dangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? (Al-Bagarah: 44) 


NA UK A EN GA AA KAN IT GAKA 
NK pn 2 Tee 

(ex url) KA AAN 

Hai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan 
apa yang tidak kalian perbuat? Amat besar kebencian di sisi 


Allah bahwa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian ker- 
Jakan. (As-Saff: 2-3) 


Juga firman Allah Swt. menyitir kata-kata yang diucapkan oleh Nabi 
Syu'aib, yaitu: | 


MEA SA KU 
IE SANG GMUIAN 


sh NAK 
CAA am LING 


458 Juz 1 — A-Bagarah 





Dan aku tidak berkehendak mengerjakan apa yang aku larang 
kalian darinya. Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) 
perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada 
taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya ke- 
pada Allah aku bertawakal dan hanya kepada-Nya-lah aku kem- 
bali. (Hud: 88) 


Al-Bagarah, ayat 45-46 
G / 


BE Ga En RA 


at —. 


eoP PAT 
gen adlarloren para 





Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesung- 
guhnya yang demikian itu amat berat, kecuali bagi orang-orang 
yang khusyuk, (yaitu) orang-orang yang meyakini bahwa mereka 
akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali ke- 
pada-Nya. 


Allah Swt. berfirman seraya memerintahkan hamba-hamba-Nya agar 
mereka dapat meraih kebaikan dunia dan akhirat yang mereka damba- 
kan, yaitu menjadikan sabar dan salat sebagai sarananya. Demikian 
yang dikatakan oleh Mugatil Ibnu Hayyan dalam tafsir ayat ini, yaitu: 
“Minta tolonglah kalian untuk memperoleh kebaikan akhirat dengan 
cara menjadikan sabar dalam mengerjakan amal-amal fardu dan salat 
sebagai sarananya.” 

Pengertian sabar menurut suatu pendapat yang dimaksud adalah 
puasa, menurut apa yang di-nag-kan oleh Mujahid. Al-Ourtubi dan 
lain-lainnya mengatakan, karena itulah maka bulan Ramadan dina- 
makan “bulan sabar”, seperti yang disebutkan oleh salah satu hadis. 

Sufyan AS-Sauri meriwayatkan dari Abu Ishag, dari Jaryu ibnu 
Kulaib, dari seorang lelaki Bani Tamim, dari Nabi Saw., bahwa Nabi 
Saw. perah bersabda: 


Tafsir Ibnu Kasir 459 


LAN Tai K PAT 
Puasa adalah separo dari kesabaran. 


Menurut pendapat lain, yang dimaksud dengan sabar ialah menahan 
diri terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Karena itu, dalam ayat ini 
dibarengi dengan menunaikan amal-amal ibadah, dan amal ibadah 
yang paling tinggi ialah salat. 

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
Ubay, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Hamzah ibnu 
Ismail, telah menceritakan kepada kami Ishag ibnu Sulaiman, dari 
Abu Sinan, dari Umar ibnul Khattab r.a. yang mengatakan bahwa sa- 
bar itu ada dua macam, yaitu sabar di saat musibah, hal ini baik. Dan 
yang lebih baik daripada itu ialah sabar terhadap hal-hal yang diha- 
ramkan oleh Allah. Hal yang semisal diriwayatkan dari Al-Hasan Al- 
Basri dengan perkataan Umar r.a. 

Ibnul Mubarak meriwayatkan dari Ibnu Luhai'ah, dari Malik ib- 
nu Dinsr. dari Sa'id ibnu Jubair yang mengatakan, “Sabar itu merupa- 
kan pengakuan seorang hamba kepada Allah bahwa musibah yang 
menimpanya itu dari Allah dengan mengharapkan rida Allah dan pa- 
hala yang ada di sisi-Nya. Adakalanya seseorang mengeluh, padahal 
ia tetap tegar dan tak terlihat darinya kecuali hanya sabar belaka.” 

Abul Aliyah mengatakan sehubungan dengan firman-Nya: 


(ee SANG KA aa 


Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian. (Al-Baga- 
rah: 45) 


Yang dimaksud dengan sabar ialah dalam melakukan hal-hal yang di- 
ridai oleh Allah, dan ketahuilah bahwa salat itu merupakan amal taat 
kepada Allah. 

Mengenai firman-Nya, “Was salati (dan salat),” karena sesung- 
guhnya salat merupakan penolong yang paling besar untuk memperte- 
guh diri dalam melakukan suatu perkara, seperti yang diungkapkan 
oleh ayat lainnya, yaitu firman-Nya: 


460 Juz 1 — Al-Bagarah 





te ah 


NAIK PEN AANG: AN Aa 


2 Ao GG nana Na 
ea Si r KA ea 3 
(ootd) 


Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab 
(Al-Our'an), dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mence- 
gah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesung- 
guhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaan- 
nya daripada ibadah-ibadah yang lain). (Al-Ankabut: 45) 


Imam Ahmad meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Khalaf 
ibnul Walid, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Zakaria ib- 
nu Abu Zaidah, dari Ikrimah ibnu Ammar, dari Muhammad ibnu Ab- 
dullah Ad-Du-ali yang menceritakan bahwa Abdul Aziz (saudara Hu- 
zaifah) mengatakan bahwa Huzaifah ibnul Yaman r.a. pernah menga- 
takan: 
— Get Ie 5 , 2361 
Abay WES Kar Gelisah dana 
Rasulullah Saw. bila mengalami suatu perkara (cobaan), maka 
beliau selalu salat. 


Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dari Muhammad ibnu 
Isa, dari Yahya ibnu Zakaria, dari Ikrimah ibnu Ammar, seperti yang 
akan disebutkan nanti. 

Ibnu Jarir meriwayatkan melalui hadis Ibnu Juraij, dari Ikrimah 
ibnu Ammar, dari Muhammad ibnu Abu Ubaid ibnu Abu OGudamah, 
dari Abdul Aziz ibnul Yaman, sb Huzaifah yang 


ar pa op KA 
SENI EA san Aa NA PA 


Rasulullah Saw. bila mengalami suatu perkara, maka beliau ber- 
segera melakukan salat. 


Sebagian dari mereka meriwayatkan hadis ini dari Abdul Aziz —anak 
saudara lelaki Huzaifah, dan dikatakan saudara Huzaifah— secara 
mursal dari Nabi Saw. 


Tafsir Ibnu Kasir 461 


Muhammad ibnu Nasr Al-Marwazi meriwayatkan di dalam Kita- 
bus Salat, telah menceritakan kepada kami Sahl ibnu Us$man Al-As- 
kari, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Zakaria ibnu Abu 
Zaidah yang mengatakan bahwa Ikrimah ibnu Ammar, Muhammad 
ibnu Abdullah Ad-Du-ali, dan Abdul Aziz semuanya menceritakan 
bahwa Huzaifah telah menceritakan hadis berikut: 


v 
2 8 - 2g 3, sak AA P1 3 e. Ja tra “ 1 2 2 Li 
2— Jian 99 APA Abd SNN OI S5 
pd (Je ago NI MK 
: EA As ma Gg (edar Aki 
Aku kembali kepada Nabi Saw. pada malam (Perang) Ahzab, se- 
dangkan Nabi Saw. ketika itu menyelimuti dirinya dengan Jubah 


tebal dalam keadaan melakukan salat. Dan beliau bila mengha- 
dapi suatu perkara (besar) selalu salat. 


Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Mu'az, telah men- 
ceritakan kepada kami Ubay, telah menceritakan kepada kami 
Syu bah, dari Abu Ishag yang pernah mendengar dari Harigah ibnu 
Mudarrib, bahwa ia pernah mendengar sahabat Ali r.a. menceritakan 
hadis berikut: 


KN | ps “ PPn 33 nd 
peda KOIL LAS By en on ka LeUIA KAA &1 
Ke d oad daa a3 PU pA Ktp Ja Aa bari - 
Au aa Tn - en Ga en 

MEN KN aah tg 
Sesungguhnya aku di malam Perang Badar melihat kami semua 
(pasukan kaum muslim) fiada seorang pun melainkan tertidur 


kecuali Rasulullah Saw. yang selalu salat dan berdoa hingga 
subuh. 


Ibnu Jarir mengatakan, telah diriwayatkan dari Rasulullah Saw. bah- 
wa beliau bersua dengan Abu Hurairah yang sedang tengkurap di atas 
perutnya, lalu beliau bersabda, “Apakah perutmu sakit?” Abu Hu- 
rairah menjawab, “Ya.” Maka Nabi Saw. bersabda: 


462 Juz 1 — A-Bagarah 





Berdirilah dan salatlah, karena sesungguhnya salat itu adalah 
penawar (obat penyembuh). 


Ibnu Jarir meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Muham- 
mad ibnul Fadl dan Ya'gub ibnu Ibrahim, keduanya mengatakan, te- 
lah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah, telah menceritakan ke- 
pada kami Uyaynah ibnu Abdur Rahman, dari ayahnya, bahwa Ibnu 
Abbas mendapat berita belasungkawa atas kematian saudaranya yang 
bernama Oasim, sedangkan ketika itu ia dalam suatu perjalanan. Ma- 
ka ia mengucapkan kalimah istirja' (inna lilfahi wa inna ilaihi raji un), 
kemudian menjauh dari jalan dan mengistirahatkan unta kendaraannya, 
lalu salat dua rakaat. Dalam salatnya itu ia melakukan duduk dalam 
waktu yang cukup lama, kemudian bangkit dan berjalan menuju unta 
kendaraannya, lalu membacakan firman-Nya: 


EN LAIN PP7 Uut HENNA AA UU KAU Oa 
PI Nae ro IA Laut, .2.- 
ee SOE ANN Mask 3 Ata Uejanal 


Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian. Dan se- 
sungguhnya yang demikian itu amat berat, kecuali bagi orang- 
orang yang khusyuk. (Al-Bagarah: 45) 


Sunaid telah mengatakan dari Hajjaj, dari Ibnu Juraij, mengenai fir- 
man-Nya: 
& aa 2... 3 2 
Gor gas 3 Saka Aa ala 
Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian. (Al-Baga- 
rah: 45) 


Kedua hal tersebut merupakan sarana untuk memperoleh rahmat 
Allah, sedangkan damir yang terkandung di dalam firman-Nya, “In- 
naha lakabirah,” kembali kepada salat, yakni sesungguhnya salat itu 
berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Demikian yang di-nas- 
kan oleh Mujahid dan dipilih oleh Ibnu Jarir. 

Akan tetapi, dapat pula diinterpretasikan bahwa damir tersebut 
kembali kepada apa yang ditunjukkan oleh konteks kalimat, yaitu wa- 


Tafsir Ibnu Kasir 463 





siat akan hal tersebut. Perihalnya sama dengan firman Allah Swt. 
dalam kisah Oarun, kui 


CG LATEN AA IN ENI 
gi Saba 1 


Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, “Kecelakaan 
yang besarlah bagi kalian, pahala Allah adalah lebih baik bagi 
orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak diper- 
oleh pahala “tu, kecuali oleh orang-orang yang sabar.” (Al- 
Oasas: 80) 


Demikian pula dalam firman Allah Swt: 


BE AG As ai 


“ 
au Ore EA 1 KAP SANG PAR 
2. PN 2 NO AACA 


Ga EC EGES Nan SI 
(wo-eer ea 


Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan 
itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang an- 
taramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menja- 
di teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak di- 
anugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan ti- 
dak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mem- 
punyai keberuntungan yang besar. (Fussilat: 34-35) 





Maksudnya, tiada yang layak menerima wasiat ini kecuali orang- 
orang yang sabar, dan tiada yang dianugerahi dan diilhaminya kecuali 
orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. 

Berdasarkan kedua hipotesis tersebut, maka firman Allah Swt. 
“Innaha lakabirah,” artinya sesungguhnya hal itu benar-benar meru- 
pakan masyagat yang besar. “Illa 'alal khasyi'in,” artinya kecuali 
bagi orang-orang yang khusyuk. 


464 Juz 1 — A-Bagarah 


Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang dimaksud 
dengan khasyi'in ialah orang-orang yang percaya kepada Al-Kitab 
yang diturunkan oleh Allah Swt. Menurut Mujahid, artinya orang- 
orang yang benar-benar beriman. Menurut Abul Aliyah, arti “kecuali 
bagi orang-orang yang khusyuk' ialah orang-orang yang takut. 

Mugatil ibnu Hayyan mengatakan, makna “kecuali bagi orang- 
orang yang khusyuk' ialah orang-orang yang rendah diri. 

Ad-Dahhak mengatakan, makna firman-Nya, “Innaha lakabirah,” 
jalah sesungguhnya hal tersebut benar-benar berat kecuali bagi orang- 
orang yang tunduk, patuh, taat kepada-Nya, takut kepada pembalasan- 
Nya, serta percaya kepada janji dan ancaman-Nya. Pengertian yang 
terkandung di dalam ayat ini mirip dengan apa yang disebutkan di 
dalam salah satu hadis, yaitu: 


“ Pa Aa A CAM 
el 233 “NK a GAS 5S 


Sesungguhnya engkau telah menanyakan sesuatu yang berat, dan 
sesungguhnya hal itu benar-benar mudah bagi orang yang di- 
mudahkan oleh Allah. 


Ibnu Jarir mengatakan, makna ayat ialah “hai para ulama ahli kitab 
(Yahudi), jadikanlah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah 
dan sebagai penolong kalian: dirikanlah salat, mengingat salat dapat 
mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar, mendekatkan diri ke- 
pada rida Allah, dan berat dikerjakannya kecuali bagi orang-orang 
yang khusyuk, yaitu orang-orang yang rendah diri, berpegang teguh 
kepada ketaatan, dan merasa hina.karena takut kepada-Nya. Demikian 
menurut Ibnu Jarir. Akan tetapi, menurut pengertian lahiriah ayat, se- 
'kalipun sebagai suatu khitab dalam konteks peringatan yang ditujukan 
kepada kaum Bani Israil, sesungguhnya khitab ini bukan hanya ditu- 
jukan kepada mereka secara khusus, melainkan pengertiannya umum 
mencakup pula selain mereka. 
Firman Allah Swt.: 


tnI ”x nara 5 aa 2 TEA 
knapa Opera anang ya 1 PAKAN 


Tafsir Ibnu Kasir 465 





(yaitu) orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui 
Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya. (Al- 
Bagarah: 46) 


Ayat ini merupakan kelengkapan dari makna yang terkandung pada 
ayat sebelumnya yang menyatakan bahwa salat atau wasiat ini benar- 
benar berat: 


no BE TEKAN GA Chai Gas NY 


kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang 
meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya. (Al-Bagarah: 
45-46) 


Artinya, mereka meyakini bahwa mereka pasti dihimpun dan diha- 
dapkan kepada-Nya di hari kiamat kelak. 


Ld Gan al “5 
(aa) mada | 
dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya. petasar 46) 


Yakni semua urusan mereka kembali kepada kehendak-Nya. Dia me- 
mutuskannya menurut apa yang dikehendaki-Nya dengan adil. Meng- 
ingat mereka percaya dan yakin kepada adanya hari kemudian dan 
hari pembalasan, maka mudahlah bagi mereka melakukan amal-amal 
ketaatan dan meninggalkan hal-hal yang mungkar. 

Adapun mengenai firman-Nya: 


P3 


(aza) 2 NA ea, AE 


yang meyakini bahwa mereka akan menemui me ko Ba- 
garah: 46) 


Ibnu Jarir mengatakan bahwa orang-orang Arab itu adakalanya mena- 
makan dengan sebutan zan (dugaan), dan syak (ragu) dengan sebutan 
zan pula. Perihalnya sama dengan istilah zulmah (kegelapan) yang 
adakalanya mereka sebut dengan istilah sidfah, dan diya (terang) dise- 
but pula sidfah, serta al-mugis (penolong) disebut sarikh, dan mus- 


466 Juz 1 — A-Bagarah 





tagis (orang yang minta tolong) disebut pula dengan istilah sarikh. 
Masih banyak contoh lain yang serupa, yaitu isim-isim yang diguna- 
kan untuk nama sesuatu dan juga sebagai nama lawannya, seperti 
yang dikatakan oleh Duraid ibnus Simmah: 


2 : PK ”3 
EX EL 3 ANE LS 


Maka kukatakan kepada mereka bahwa mereka merasa yakin 
akan kedatangan dua ribu personel pasukan yang bersenjata 
lengkap, orang-orang yang berkecukupan dari kalangan pasukan 
berada dalam barisan pasukan berkuda yang lengkap peralatan- 
nya. 


Makna yang dimaksud ialah bahwa mereka merasa yakin kalian akan 
kedatangan dua ribu personel pasukan yang bersenjatakan lengkap. 
Umair ibnu Tarig mengatakan: 


2 (213 3g 


4 (Gn 3-8 2) 
(CE GEA 3 $ Ma Gg p YAK 


Maka jika mereka mengambil pelajaran dari kaumku, dan aku 
duduk di antara kalian, niscaya aku jadikan suatu hal yang yakin 
sebagai perkara gaib yang tiada kenyataannya. 


Yakni aku anggap perkara yang yakin sebagai perkara gaib berdasar- 
kan dugaan belaka. Ibnu Jarir mengatakan bahwa syawahid (bukti- 
bukti) tersebut diambil dari syair-syair orang-orang Arab dan pembi- 
caraan mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa lafaz zan (dugaan) 
banyak dipakai di kalangan mereka untuk menunjukkan pengertian 
yakin dalam jumlah yang tak terhitung banyaknya. Dan keterangan 
yang telah kami sebutkan di atas sudah cukup bagi orang yang diberi 
taufik untuk memahaminya, di antaranya ada pula firman Allah Swt.: 


ora We KAI Bad 


Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka 
meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya. (Al-Kahfi: 53) 


Tafsir Ibnu Kasir 467 


Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
Muhammad ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Abu 
Asim, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Jabir, dari Mu- 
jahid, bahwa semua lafaz zan yang ada di dalam Al-OGur'an menun- 
jukkan makna yakin, misalnya zanantu dan zannu (aku yakin dan me- 
reka yakin). Telah menceritakan kepadaku Al-Musanna, telah mence- 
ritakan kepada kami Ishag, telah menceritakan kepada kami Abu 
Daud Al-Jabari, dari Sufyan, dari Ibnu Abu Nujaih, dari Mujahid 
yang mengatakan bahwa semua lafaz zan di dalam Al-Gur'an menun- 
jukkan makna ilmu (pengetahuan/yakin). Sanad riwayat ini berpredi- 
kat sahih. 

Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi' ibnu Anas, dari 
Abul Aliyah, sehubungan dengan makna firman-Nya: 


MAKE 
Tar sad. LNG ai AAA 


(yaitu) orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui 
Tuhannya. (Al-Bagarah: 46) 


Menurutnya, lafaz zan di sini menunjukkan makna yakin. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, hal yang semisal dengan perkataan 
Abul Aliyah telah diriwayatkan dari Mujahid, As-Saddi, Ar-Rabi' 
ibnu Anas, dan Oatadah. 

Sunaid meriwayatkan dari Hajjaj, dari ibnu Juraij, mengenai 


makna firman-Nya: 
(ena SAN 3 2 ae Rena Ai 


(yaitu) orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui 
Tuhannya. (Al-Bagarah: 46) 


Yakni mereka yakin bahwa mereka pasti akan menemui Tuhan me- 
reka. Perihalnya sama dengan makna yang terdapat pada ayat lain, 
yaitu firman-Nya: 

1 » 
SI), Kam Saga) KA | 
P4 


- » . 


468 Juz 1 — A-Bagarah 





Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan mene- 
mui hisab terhadap diriku. (Al-Haggah: 20) 


Maksudnya, dia merasa yakin akan hal tersebut. Hal yang sama dika- 
takan pula oleh Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam. 

Menurut kami, di dalam kitab sahih disebutkan sebuah hadis 
yang mengatakan bahwa di hari kiamat kelak Allah Swt. berfirman 
kepada seorang hamba: 


TIME aa na x Sag. 13 
AS ALS NG YAN ata 


“Bukankah Aku telah mengawinkanmu, bukankah Aku telah me- 
muliakanmu, bukankah Aku telah menundukkan bagimu kuda dan 
unta, dan Aku biarkan kamu memimpin dan berkuasa?” Hamba 
itu berkata, “Memang benar.” Allah Swt. berfirman, “Apakah 
engkau meyakini bahwa engkau akan menemui-Ku?” Hamba ter- 
sebut menjawab, “Tidak.” Maka Allah berfirman, “Pada hari ini 
Aku melupakanmu seperti kamu dahulu melupakan-Ku.” 


Pembahasan ini akan diketengahkan dengan panjang lebar, insya 
Allah, dalam membahas tafsir firman-Nya: 
PIA 213 3x 


(avi dog) Oem 


Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. 
(At-Taubah: 67) 


Al-Bagarah, ayat 47 


KAS LL An Haa 


Pad 


2 
KAN 


Tafsir Ibnu Kasir | 469 





Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anuge- 
rahkan kepada kalian dan (ingatlah) bahwasanya Aku telah me- 
lebihkan kalian atas segala umat. 


Allah Swt. mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat-Nya yang telah 
dilimpahkan kepada kakek moyang mereka yang terdahulu: dan ke- 
utamaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka, yaitu diutus- 
Nya rasul-rasul dari kalangan mereka, diturunkan kitab-kitab kepada 
mereka, dan diutamakan-Nya mereka atas segala umat pada zaman- 
nya, seperti yang disebut oleh ayat lain, yaitu firman-Nya: 


Ss “17 te 3 PRT AA kan 
(es nga) ll ena BI Je 2 


Dan sesungguhnya telah Kami pilih mereka dengan pengetahuan 
(Kami) atas bangsa-bangsa. (Ad-Dukhan: 32) 


LT 


216 L pe TN AN NO AKA 
HA KAS AN Lam alis dagil “30IG II 
“3? “AA La LN Ani IYA G1 TAI ," 
BIANG TE KNGEKIA 


Os: BasULN) 
Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, “Hai 
kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika Dia mengang- 
kat nabi-nabi di antara kalian, dan dijadikan-Nya kalian orang- 
orang merdeka, dan diberikan-Nya kepada kalian apa yang be- 
lum pernah diberikan-Nya kepada seorang pun di antara umat- 
umat yang lain.” (Al-Maidah: 20) 


Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi' ibnu Anas, dari Abul 
Aliyah, sehubungan dengan tafsir firman-Nya: 


£ TA Ippo 
a. ) 2 “ Aa 
Us gadi) GPS, 
dan (ingatlah) bahwasanya Aku telah melebihkan kalian atas se- 


gala umat. (Al-Bagarah: 47) 


Disebutkan bahwa keutamaan tersebut berkat apa yang telah dibe- 
rikan-Nya kepada mereka berupa kerajaan, rasul-rasul, dan kitab-ki- 


470 Juz 1 — Al-Bagarah 


tab: hingga mereka berada di atas semua umat di masanya, karena se- 
sungguhnya tiap-tiap zaman itu mempunyai umatnya masing-masing. 

Hal yang semisal telah diriwayatkan dari Mujahid, Ar-Rabi' ibnu 
Anas, Oatadah, dan Ismail ibnu Abu Khalid. Makna ayat ini memang 
wajib ditafsirkan berdasar pengertian tersebut, mengingat umat seka- 
rang ini (umat Nabi Muhammad Saw.) lebih utama daripada mereka, 
karena berdasarkan firman Allah Swt. yang ber-khitab kepada umat 
ini, yaitu: 


“2 In 4237 ( 7 Ka LA Hen “AI 3x ok 
APA ra AN hayo 


“ina AT “23 2 ae GI 
IA SA aer KA 
&. tolac NT ) 
Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, me- 
nyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, 


dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentu- 
lah itu lebih baik bagi mereka. (Ali Imran: 110) 


Di dalam kitab-kitab Musnad dan kitab-kitab Sunnah disebutkan se- 
buah hadis dari Mu'awiyah ibnu Haidah Al-Ousyairi yang mencerita- 
kan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


vr 2. tedjo eta» "” aah 
“3 : 
ANE WAS MPA Pte KIT AN 
Kalian dapat mengimbangi tujuh puluh umat, kalianlah yang pa- 
ling baik dan paling mulia menurut Allah. 


Hadis-hadis yang menceritakan hal ini cukup banyak, Case Ou san da- 
lam tafsir firman-Nya: 
“ 3 31 3 
Urglee ) ES daan - 
Kalian adalah umat yang terbaik, yang Pa ik manu- 
sia. (Ali Imran: 110) 


Menurut suatu pendapat, yang dimaksud ialah keutamaan yang dimi- 
liki mereka adalah berkat suatu kelebihan yang dimiliki mereka di 


Tafsir Ibnu Kasir 411 


atas umat manusia lainnya, hal ini bukan berarti mereka adalah yang 
paling utama secara mutlak. Demikian pendapat Ar-Razi, tetapi pen- 
dapatnya ini masih perlu dipertimbangkan. 

Menurut pendapat lainnya, mereka diutamakan di atas umat yang 
lainnya karena dari kalangan mereka banyak nabinya. Demikian riwa- 
yat Al-Ourtubi di dalam kitab tafsirnya, tetapi pendapatnya ini masih 
perlu dipertimbangkan, karena pengertian 'alamin bersifat umum 
mencakup nabi-nabi yang sebelum dan sesudah mereka. Nabi Ibrahim 
—-kekasih Allah— adalah sebelum mereka, sedangkan beliau lebih 
afdal daripada semua nabi mereka. Nabi Muhammad yang sesudah 
mereka adalah lebih utama daripada semua makhluk, beliau adalah 
penghulu Bani Adam di dunia dan akhirat secara mutlak. 


Al-Bagarah, ayat 48 


Tenan 23 naa oa F7 Pa AG MAA 
IN Pa al ga lpg 


“Can NI A39 ya 
9 Tusi KAA 9 
Dan jagalah diri kalian dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari 
itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit 


pun, dan (begitu pula) tidak diterima syafaat dan tebusan dari- 
nya, dan tidaklah mereka akan ditolong. 


Setelah Allah Swt. mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat-Nya 
yang telah dilimpahkan kepada mereka pada ayat pertama, kemudian 
hal itu diiringi dengan peringatan yang menyatakan akan kekuasaan 
pembalasan Allah terhadap mereka kelak di hari kiamat. Untuk itu 
Allah Swt. berfirman, “Dan jagalah diri kalian dari (siksa) pada hari 
kiamat.” Kemudian disebutkan pada ayat selanjutnya, “(yang pada 
hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit 
pun,” yakni tiada seorang pun yang dapat menolong orang lain. 
Makna ayat ini sama dengan ayat lain yang dinyatakan di dalam fir- 
man-Nya: 


472 Juz 1 — At-Bagarah 


9 “3 4 "ep 

OI), SA ana: 39 
Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. 
(Al-An'am: 164) 


Lensa aan Per AL MAAN 


ga bu 


Setiap orang dari mereka pada hari ilu mempunyai urusan yang 
cukup menyibukkannya. (Abasa: 37) 


Gn un GAN ag Ea ae 


AN 22G3 Mg LA 
(en) .& TER AKAP, 


- 


Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian Ga lakutilah 
suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat meno- 
long anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong ba- 
paknya sedikit pun. (Lugman: 33) 


Hal ini merupakan kedudukan paling jelas, mengingat disebutkan 

bahwa seorang ayah dan anaknya masing-masing dari kedua belah pi- 

hak tidak dapat menolong pihak yang lain barang sedikit pun. 
Firman Allah Swt.: 


Ly 3 
(ear 5 js GGS CAN, 
dan (begitu pula) fidak diterima syafaat darinya. (Al-Bagarah:48) 
Yakni dari orang-orang kafir. Perihalnya sama dengan makna yang 


terkandung di dalam firman Allah Swt. lainnya, yaitu: 


La 5 
Cha pak AH (3 Yaa 


Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang 
yang memberi syafaat. (Al-MudadasS$sir: 48) 


Tafsir Ibnu Kasir 4713 


Firman Allah Swt. kepada penghuni neraka: 


Oa erel) ERA Las v., , SEK 


Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan 
tidak pula mempunyai teman yang akrab. (Asy-Syu'ara: 100- 
101) 


Adapun firman Allah Swt.: 


333 
(ara g v1 NO APRA “9 Ya 
Dan tidak diambil darinya suatu tebusan pun. (Al-Bagarah: 48) 


Maksudnya, tidak diterima darinya suatu tebusan pun, seperti penger- 
tian yang terdapat pada ayat lainnya, yaitu firman-Nya: 


(en an Ka Ka f 
AN EN SNI 
rai 


rgs AM) REI 


Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka 
tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari se- 
orang pun di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia 
menebus diri dengan emas (yang sebanyak) itu. (Ali Imran: 91) 


sasa BE 5 Hg Ayat 
(Gr ntt, A “ : 
PU ive di 7 anta: al, 


(rx Tr Sastas1 ) 

Sesungguhnya orang-orang yang kafir wang mereka mem- 
punyai apa yang di bumi ini seluruhnya dan mempunyai yang se- 
banyak itu (pula) untuk menebusi diri mereka dengan itu dari 
azab hari kiamat, niscaya (tebusan itu) tidak akan diterima dari 


mereka, dan mereka beroleh azab yang pedih. (Al-Maidah: 36) 


ng APA UT Tea 


474 Juz 1 — A-Bagarah 





Ga) LP III: PA ONE 535 


Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya 
tidak akan diterima darinya. (Al-An'am: 70) 


Demikian pula dalam firman Allah Swt. lainnya, yaitu: 


GAP SA Ea KI 
Nope 


Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kalian dan tidak 
pula dari orang-orang kafir. Tempat kalian ialah neraka. Dan 
nerakalah tempat berlindung kalian (Al-Hadid: 15) 


Melalui ayat ini Allah memberitahukan bahwa mereka tidak mau ber- 
iman kepada Rasul-Nya, tidak mau mengikuti apa yang telah diem- 
bankan oleh Allah kepadanya, dan mereka menemui Allah di hari 
kiarnat dalam keadaan masih tetap dalam kekafiran. Maka sesungguh- 
nya tidak bermanfaat bagi mereka pertolongan seorang karib pun, dan 
tidak diterima pula syafaat dari seseorang yang berkedudukan, serta 
tidak dapat diterima dari mereka suatu tebusan pun sekalipun tebusan 
itu berupa emas sepenuh bumi, seperti yang diungkapkan oleh Allah 
dalam ayat lainnya: 


(xosa Da3 tegak PAI A23 2 PN SAYA 133 


“ 


sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli 
dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi 
syafaat. (Al-Bagarah: 254) 


Y vi TAN 


(Ye apl) Ke LA Pa AN 


yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. (Ibra- 
him: 31) 


Tafsir Ibnu Kasir 475 





Sunaid meriwayatkan, telah menceritakan kepadaku Hajjaj, telah 
menceritakan kepadaku Ibnu Juraij, dari Mujahid yang mengatakan 
bahwa sabahat Ibnu Abbas r.a, pernah mengatakan sehubungan de- 
ngan tafsir firman-Nya, “Wala yukhazu minha 'adlun.” 'Adlun artinya 
pengganti, yang dimaksud ialah tebusan. 

As-Saddi mengatakan, 'adlun artinya yang sepadan, maksudnya 
jalah “seandainya dia datang dengan membawa emas sepenuh bumi 
untuk menebus dirinya (dari neraka), niscaya tidak dapat diterima”. 
Hal yang sama dikatakan pula oleh Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu 
Aslam. 

Abu Ja'far Ar-Razi telah meriwayatkan dari Ar-Rabi' ibnu Anas, 
dari Abul Aliyah mengenai firman-Nya, “Wala yugbalu minha 
'adlun,” bahwa yang dimaksud dengan 'adlun ialah tebusan. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, hal yang serupa telah diriwayatkan 
dari Abu Malik, Al-Hasan, Sa'id ibnu Jubair, Oatadah, dan Ar-Rabi' 
ibnu Anas. 

Abdur Razzag meriwayatkan, telah bercerita kepada kami As- 
Sauri, dari Al-A'masy, dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya, dari sa- 
habat Ali r.a. dalam suatu hadis yang panjang, yang di dalamnya di- 
sebut bahwa as-sirfu dan al-'adlu sama artinya dengan amal sunnah 
dan amal fardu. Hal yang sama dikatakan pula oleh Al-Walid ibnu 
Muslim, dari Usman ibnu Abul Atikah, dari Umair ibnu Hani”. Tetapi 
pendapat ini garib (aneh) dalam kaitannya dengan makna ayat ini. 

Pendapat pertama mengenai tafsir ayat ini merupakan pendapat 
paling kuat, mengingat ada sebuah hadis yang mengukuhkannya, ya- 
itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Dia mengatakan, telah 
menceritakan kepadaku Nujaih ibnu Ibrahim, telah menceritakan 
kepada kami Ali Ibnu Hakim, telah menceritakan kepada kami 
Humaid ibnu Abdur Rahman, dari ayahnya, dari Amar ibnu Gais Al- 
Mala-i, dari seorang lelaki dari kalangan Bani Umayyah yang tinggal 
di negeri Syam. Disebutkan bahwa pernah ditanyakan kepada Ra- 
sulullah Saw.: 


b 3 2 P P” $ 
NN TIP | Ss Uta "at 22. p' “NT LI Pte 
KAA Jadi d1 JG adidau 
“Wahai Rasulullah, apakah arti al-'adl itu?” Beliau menjawab, 
“Al-' adl artinya tebusan.” 


476 Juz 1 — Al-Bagarah 





Firman Allah Swt.: 
P 9 B3 


(ar 22) 19 PA n 
Dan tidaklah mereka akan ditolong. (Al-Bagarah: 48) 


Dengan kata lain, tiada seorang pun yang marah karena demi membe- 
la mereka, kemudian ia menolong dan menyelamatkan mereka dari 
siksa Allah: seperti yang disebutkan di atas, bahwa tiada seorang ke- 
rabat dan tiada seorang yang berkedudukan pun yang belas kasihan 
kepada mereka dan tidak diterima suatu tebusan pun dari mereka. Se- 
muanya itu ditinjau dari segi belas kasihan. Dengan kata lain, tiada 
seorang pun dari kalangan mereka yang dapat menolong dirinya sen- 
diri, tidak pula dari kalangan orang luar. Pengertiannya sama dengan 
firman Allah Swt.: 


& 2 PP 
Una) PAN PER las 


Maka sekali-kali ttada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan 
tidak (pula) seorang penolong. (At-Tarig: 10) 


Dengan kata lain, Allah Swt. tidak mau menerima tebusan —tidak 
pula syafaat— yang diajukan untuk membela orang yang kafir kepa- 
da-Nya. Tiada seorang penyelamat yang dapat menyelamatkan sese- 
orang dari azab-Nya. Tiada seorang pun yang dapat menyelamatkan 
diri dari siksa-Nya dan tiada seorang pun yang dapat memberikan 
perlindungan dari azab-Nya. Hal ini sama dengan apa yang terkan- 
dung di dalam firman lainnya, yaitu: 


an s3 n 3 3 Hk 
(AA #0gan SA) Para ORA. ap 9 


Dialah Yang melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi da- 
ri (azab)-Nya, (Al-Mu-minun: 88) 


(ru-ro MEA 


Tafsir Ibnu Kasir 477 


Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti 
siksa-Nya, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatan- 
Nya. (Al-Fajr: 25-26) 


(ro Dpobi ana, . da NA, 


Mengapa kalian tidak saling tolong-menolong? Bahkan mereka 
pada hari itu menyerah diri. (As-Saffat: 25-26) 


2 “S Ka 1 

Le BAN 2 AN NA 

G8 

ON ntirto (BD » Pp 

Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan 

untuk mendekatkan diri (kepada Allah) tidak dapat menolong 

mereka. Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka? (Al- 
Ahgaf. 28) 


Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan mak- 
na firman-Nya, “Mengapa kalian tidak tolong-menolong?” (As-Saffat: 
25). Yakni, mengapa kalian pada hari ini tidak saling menolong dari 
azab Kami? Mustahillah bagi kalian untuk dapat melakukan hal ter- 
sebut pada hari ini. 

Ibnu Jarir berkata sehubungan dengan takwil firman-Nya: 


3 “0 AG La 
28232) , 3 pai RA 9 
dan tidaklah mereka akan ditolong. (Al-Bagarah: 48) 


Bahwa pada hari itu tiada seorang pun yang dapat menolong mereka, 
sebagaimana tiada seorang pun yang dapat memberikan syafaat kepa- 
danya. Tidak dapat diterima dari mereka tebusan, tidak pula syafaat, 
hari itu tidak berlaku lagi kasih sayang, dan pudarlah semua suap dan 
perantara, lenyaplah tolong menolong dan bantu membantu dari 
kaum, karena semua hukum kembali kepada Tuhan Yang Mahaper- 
kasa lagi Mahaadil yang di hadapan-Nya, tiada manfaatnya lagi para 


478 Juz 1 — Al-Bagarah 


perantara dan para penolong. Dia memberikan balasan suatu keburuk- 
an dengan balasan yang semisal dan membalas amal kebaikan dengan 
balasan yang berlipat ganda. Pengertian ayat ini sama dengan ayat 
lain, yaitu firman-Nya: 


DI 1 LI API AI “YA AA 1455 DAIG PMA 
Ga era aoi) 
Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguh- 
nya mereka akan ditanya, “Mengapa kalian tidak tolong-meno- 
long?” Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. (As-Saffat: 
(24-26) 


Al-Bagarah, ayat 49-50 
LS UN KRI ALI, LP A0 NP 7 IL NT 
Ipa Gadis Kan 3 AS lg 
Ne Ea EN EU 


Te Ui PE LA PAN PC 0 131 KO 
al as DA NIS SANG ACA 

Sedih AA Aa AAA Ce Ya ea 52 KA 
TN BEN N KES 


Dan (ingatlah) ketika Kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan 
pengikut-pengikutnya: mereka menimpakan kepada kalian siksa- 
an yang seberat-beratnya, mereka menyembelih anak kalian yang 
laki-laki dan membiarkan hidup anak kalian yang perempuan. 
Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar 
dari Tuhan kalian. Dan (ingatlah) ketika Kami belah laut untuk 
kalian, lalu Kami selamatkan kalian dan Kami tenggelamkan 
Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedangkan kalian sendiri me- 
nyaksikan. 








Allah Swt. berfirman, “Ingatlah, hai Bani Israil, akan nikmat-Ku yang 
telah Kulimpahkan kepada kalian, yaitu ketika Kami selamatkan ka- 
lian dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya yang telah menimpakan 


Tafsir Ibnu Kasir 479 


kepada kalian siksaan yang berat-berat.” Maksudnya, Aku selamatkan 
kalian dari mereka, dan Aku luputkan kalian dari tangan kekuasaan 
mereka, karena kalian mengikut kepada Nabi Musa a.s. Fir'aun dan 
bala tentaranya di masa lalu mendatangkan dan menguasakan serta 
menimpakan kepada kalian siksaan yang paling buruk. 

Pada mulanya Fir'aun bermimpi tentang hal yang sangat menge- 
jutkan dirinya dan membuatnya ngeri. Dia melihat api keluar dari 
Baitul Mugaddas, lalu api tersebut memasuki semua rumah orang- 
orang Oibti (Egypt) di negeri Mesir, kecuali rumah-rumah kaum Ba- 
ni Israil. Takbir mimpi tersebut menyatakan bahwa kelak kerajaan 
Fir'aun akan lenyap di tangan salah seorang lelaki dari kalangan Bani 
Israil. Setelah Fir'aun mendapat takbir tersebut, kemudian dilaporkan 
kepadanya bahwa orang-orang Bani Israil meramalkan akan muncul- 
nya seorang lelaki dari kalangan mereka yang kelak akan berkuasa di 
kalangan mereka dan mengangkat nasib mereka. Demikian yang dise- 
butkan di dalam hadis Al-Futun, seperti yang akan dijelaskan nanti 
pada tempatnya. vaitu dalam tafsir surat Taha, insya Allah. 

Maka pada saat itu juga Fir'aun yang terkutuk itu memerintahkan 
agar setiap bayi laki-laki yang baru lahir di kalangan Bani Israil harus 
dibunuh, dan membiarkan hidup bayi-bayi perempuan. Lalu dia me- 
merintahkan pula agar kaum lelaki orang-orang Bani Israil ditugaskan 
untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat lagi hina. 

Di dalam ayat ini siksaan ditafsirkan (dijelaskan) dengan pe- 
nyembelihan bayi-bayi lelaki mereka, sedangkan dalam surat Ibrahim 
memakai ungkapan ataf, yaitu dalam firman-Nya: 


“ 

133 9 Ma KAA RL id yaaa 2323 
£ £ l 
Ve 109 Vga 9 p gi ay 
Ke, 
4 1 ah 2 Asah 
Mereka menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih dan mereka 


menyembelih anak-anak laki-laki kalian serta membiarkan hidup 
anak-anak perempuan kalian. (Ibrahim: 6) 


Tafsir mengenai pengertian ini akan dijelaskan nanti dalam permulaan 
surat Al-Oasas, insya Allah. 


480 ! Juz 1 — A-Bagarah 


Makna yasumunakum ialah menguasakan kepada kalian, yakni 
menimpakan kepada kalian. Demikian pendapat Abu Ubaidah, menu- 
rutnya sama dengan perkataan, “Samahu khittatu khasfin.” Dikatakan 
demikian bila seseorang telah dikuasai oleh siksaan yang berat me- 
nimpa dirinya. Amr ibnu KalSum, salah seorang penyair, mengatakan: 


80 An: LS ny a P IPP pa 
aka Ha Hn ga NA & An GA OI 


Pab raja menimpakan siksaan yang berat kepada orang- 
orang, maka kami memberontak sebagai protes kami karena ka- 
mi menolak siksaan menimpa diri kami. 


Menurut pendapat lain, arti yasumunakum ialah terus-menerus me- 
nyiksa kalian, sama halnya dengan kata-kata saimatul ganam yang di- 
ambil dari makna terus-menerus menggembalakan ternak kambing. 
Demikian yang dinukil oleh Al-Ourtubi. 

Sesungguhnya dalam ayat ini dikatakan: 


DI KG 13 
Ga PA NO an AN 


Mereka menyembelih anak kalian yang laki-laki dan membiarkan 
hidup anak kalian yang perempuan. (Al-Bagarah: 49) 


Tiada lain hal tersebut hanyalah sebagai tafsir dan penjelasan dari sik- 
saan yang menimpa mereka, yang disebutkan pada kalimat sebelum- 
nya, yaitu: 


CI LI 3S 


(ea SN) . Sadega Vga ya 


mereka menimpakan kepada kalian siksaan yang seberat-berat- 
nya. (Al-Bagarah: 49) 


Ayat-ayat tersebut merupakan tafsir atau penjelasan dari firman sebe- 


lumnya, yaitu: n 
a Cat 28 
Ge aadO WAS ata as GA 


Tafsir Ibnu Kasir 481 





Ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepada 
kalian. (Al-Bagarah: 47) 


Adapun yang terdapat di dalam surat Ibrahim, yaitu ketika Allah Swt. 
berfirman: 


AA Y PMA ny TA 
2 , & 5 Ra 
borma) AI para 3 9 
Dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. (Ibrahim: 5) 


Yakni pertolongan-pertolongan dan nikmat-nikmat-Nya kepada mere- 
ka, maka sangat sesuailah bila dikatakan dalam firman selanjutnya: 


Gr za AE Ag Bie ka 2 Opa yan 


(4 dp!) Sekai 


mereka menyiksa kalian dengan siksa yang pedih dan mereka 
menyembelih anak-anak laki-laki kalian serta membiarkan hidup 
anak-anak perempuan kalian. (Ibrahim: 6) 


Dalam surat ini lafaz az-zabah (penyembelihan) di-'ataf-kan kepada 
lafaz yasumunakum untuk menunjukkan makna berbilangnya nikmat 
dan pertolongan Allah Swt. kepada kaum Bani Israil. 

Fir'aun merupakan isim 'alam untuk nama julukan bagi seorang 
raja kafir dari bangsa Amalig dan lain-lainnya (di negeri Mesir). Se- 
perti halnya “Kaisar”, isim alam untuk julukan bagi setiap raja yang 
menguasai negeri Romawi dan Syam yang kafir, dan “Kisra' julukan 
bagi Raja Persia, “Tubba' julukan bagi raja negeri Yaman yang kafir, 
“Najasyi' julukan bagi raja yang menguasai negeri Habsyah, dan “Ba- 
talimus' nama julukan bagi Raja India. 

Menurut suatu pendapat, nama Fir'aun yang hidup sezaman de- 
ngan Nabi Musa a.s. adalah Al-Walid ibnu Mus'ab ibnur Rayyan. 
Menurut pendapat lainnya bernama Mus'ab ibnur Rayyan, dia terma- 
suk salah seorang keturunan dari Amlig ibnul Aud ibnu Iram ibnu 
Sam ibnu Nuh, sedangkan nama kun-yah-nya ialah Abu Murrah. Ia 
berasal dari Persia, yaitu dari Istakhar. Apa pun asalnya dia, semoga 
laknat Allah atas dirinya. 


482 Juz 1 — Ak-Bagarah 





Firman Allah Swt.: 


Ga) BEA S3 


Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar 
dari Tuhan kalian. (Al-Bagarah: 49) 


Menurut Ibnu Jarir, makna ayat ialah bahwa apa yang telah Kami la- 
kukan terhadap kalian, yakni Kami selamatkan kakek moyang kalian 
dari apa yang mengungkung diri mereka akibat siksaan Fir'aun dan 
bala tentaranya, hal tersebut merupakan cobaan besar bagi kalian dari 
Tuhan. Dengan kata lain, hal tersebut merupakan nikmat yang besar 
bagi kalian. 

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai 


firman Allah Swt.: 
ye F TKA PH 
(Ma x 5g!) as « 


merupakan cobaan yang besar dari Tuhan kalian. (Al-Bagarah: 
49) 


Yang dimaksud dengan cobaan ialah nikmat. 

Mujahid mengatakan bahwa firman Allah Swt., “Merupakan co- 
baan yang besar dari Tuhan kalian,” artinya nikmat yang besar dari 
Tuhan kalian. 

Hal yang sama dikatakan pula oleh Abul Aliyah, Abu Malik, dan 
As-Saddi serta lain-lainnya. Asal makna lafaz al-bala ialah cobaan, 
tetapi adakalanya cobaan itu ditujukan untuk kebaikan sama halnya 
dengan keburukan, seperti makna yang terkandung di dalam firman- 


Nya: 
(wo ep) BETA EKA AT Wr 


Dan Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan 
sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). (Al-Anbiya: 35) 


Tafsir Ibnu Kasir 483 





33 ye , 
Owl YO, Goa ta Fog La 


Dan Kami coba mereka dengan (nikmat) yang baik-baik dan 
(bencana) yang buruk-buruk agar mereka kembali (kepada kebe- 
naran) (AI-A 'raf: 168) | 


Ibnu Jarir mengatakan, makna cobaan untuk keburukan kebanyakan 
dipakai kata balautuhu, abluhu, bala-an: sedangkan untuk kebaikan 


dipakai kata ublihi, ibla-an, dan bala-an. Zuhair ibnu Abu Salma 
mengatakan dalam salah satu bait syairnya: 


Pn “ A7 8, » - ran Pa 
KN IKA» ETS Tk 


Semoga Allah membalas dengan kebajikan atas apa yang telah 
dilakukan oleh keduanya terhadap kalian, dan semoga Allah 
mencoba keduanya dengan sebaik-baik cobaan yang diberikan- 
Nya. 


Di dalam syair ini kedua sisi pengertian digabungkan menjadi satu, 
karena penyair bermaksud “semoga Allah memberikan kenikmatan 
kepada keduanya dengan nikmat yang paling baik yang diberikan- 
Nya untuk menguji hamba-hamba-Nya . 

Menurut pendapat yang lain, makna yang dimaksud dari firman- 
Nya, “Pada yang demikian itu terdapat cobaan,” merupakan isyarat 
yang ditujukan kepada siksaan yang pernah mereka alami di masa si- 
lam, yakni siksaan yang hina, seperti anak-anak lelaki mereka disem- 
belih dan anak-anak perempuan mereka dibiarkan hidup. Al-Ourtubi 
mengatakan bahwa hal ini merupakan pendapat jumhur ulama. Dika- 
takannya sesudah dia mengetengahkan pendapat pertama tadi, selan- 
jatrrya dia mengatakan bahwa menurut jumhur ulama isyarat ini ditu- 
jakan kepada penyembelihan dan yang semisal dengannya, sedangkan 
pengertian bala dalam ayat ini untuk keburukan, yang artinya ialah 
bahwa perisuwa penyembelihan anak-anak tersebut merupakan hal 
yang Uudak disukai dan sebagai ujian. 


484 Juz 1 — Al-Bagarah 





pra Allah Swt.: 


PENUAAN Ai Tan Ten pasa yes (K3 ( 
PERAN, AGAN 29 
2 BN) 


Dan (ingatlah) ketika Kami belah laut untuk kalian, lalu Kami 
selamatkan kalian dan Kami tenggelamkan (Fir'aun) dan peng- 
ikul-pengikutnya, sedangkan kalian sendiri menyaksikan. (Al- 
Bagarah: 50) 


Makna ayat, yaitu: Sesudah Kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan 
bala tentaranya, lalu kalian berangkat bersama Musa a.s., dan Fir'aun 
pun berangkat pula mengejar kalian, maka Kami belahkan laut buat 
kalian. Hal ini diberitakan oleh Allah Swt. secara rinci yang akan di- 
kemukakan pada tempatnya, dan yang paling panjang pembahasannya 
jalah dalam surat Asy-Syu'ara, insya Allah. 

Fa anjainakum, yakni Kami selamatkan kalian dari mereka dan 
Kami halang-halangi antara kalian dan mereka, lalu Kami tenggelam- 
kan mereka, sedangkan kalian sendiri menyaksikan hal tersebut, agar 
hati kalian lebih tenang dan lega serta lebih meyakinkan dalam meng- 
hina musuh kalian. 

Abdur Razzag meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
Ma mar, dari Abu Ishag Al-Hamdani, dari Amr ibnu Maimun Al- 
Audi sehubungan dengan firman-Nya, “Dan (ingatlah) ketika Kami 
belah laut untuk kalian,” sampai dengan firman-Nya, “sedangkan ka- 
lian menyaksikan.” Bahwa tatkala Musa berangkat bersama kaum Ba- 
ni Israil, beritanya terdengar oleh Fir'aun. Maka Fir'aun berkata, “Ja- 
nganlah kalian mengejar mereka sebelum ayam berkokok (waktu pagi 
hari).” Akan tetapi, demi Allah, pada malam itu tiada seekor ayam ja- 
g0 pun yang berkokok hingga pagi hari. Lalu Fir'aun memerintahkan 
agar didatangkan ternak kambing, lalu kambing-kambing itu disembe- 
lih. Fir'aun berkata, “Aku tidak akan mengambil hatinya sebelum 
berkumpul di hadapanku enam ratus ribu orang Oibti.” Ternyata se- 
belum dia mengambil hati kambing-kambing yang telah disembelih 
itu telah berkumpul di hadapannya enam ratus ribu orang Oibti. 

Ketika Musa sampai di tepi laut, maka berkatalah kepadanya 
salah seorang dari sahabatnya yang dikenal dengan nama Yusya' ibnu 


Tafsir Ibnu Kasir 485 


Nun, “Manakah perintah Tuhanmu?” Musa berkata, “Di hadapanmu,” 
seraya mengisyaratkan ke arah laut. Lalu Yusya' ibnu Nun memacu 
kudanya ke arah laut hingga sampai di tempat yang besar ombaknya, 
kemudian ombak menepikannya dan ia kembali (ke tepi), lalu berta- 
nya lagi, “Manakah perintah Tuhanmu, hai Musa? Demi Allah, eng- 
kau tidaklah berdusta, tidak pula didustakan.” Yusya' ibnu Nun mela- 
kukan hal tersebut sebanyak tiga kali. Kemudian Allah menurunkan 
wahyu-Nya kepada Musa dan memerintahkan kepadanya agar memu- 
kul laut dengan tongkatnya. Musa a.s. memukulkan tongkatnya, ter- 
nyata laut terbelah, dan tersebutlah bahwa setiap belahan itu peman- 
dangannya sama dengan bukit yang besar. 

Kemudian Musa berjalan bersama orang-orang yang mengikuti- 
nya, lalu Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka melalui jalan 
yang telah ditempuh mereka. Tetapi ketika Fir'aun dan semua bala 
tentaranya telah masuk ke laut, maka Allah menenggelamkan mereka 
dengan menangkupkan kembali laut atas diri mereka. Karena itu, di- 
sebutkan di dalam firman-Nya: 


| Merana, Ti BAM 
Dan Kami tenggelamkan Fir'aun dan para aa sedang- 
kan kalian sendiri menyaksikan. (Al-Bagarah: 50) 


Hal yang sama dikatakan pula oleh bukan hanya seorang ulama Salaf, 
seperti yang akan dijelaskan nanti pada tempatnya. 

Di dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa hari tersebut adalah 
hari yang jatuh dalam bulan Asyura. Sebagaimana Imam Ahmad me- 
riwayatkan, telah menceritakan kepada kami Affan, telah mencerita- 
kan kepada kami Abdul Waris, telah menceritakan kepada kami 
Ayyub, dari Abdullah ibnu Sa'id ibnu Jubair, dari ayahnya, dari Ibnu 
Abbas yang menceritakan hadis Te 


29 nge en, Arm £ Ip P g 
Spam Aj SEN ENI IRI aan 
pa Z “nda d4, » ra s1 
FS Ka 2 Seal sil Jana AL 
» #0036 7 » AGAN - ANN 
Aa BEN ea 25A 313 TAN "AA Ing 


486 Juz 1 — Al-Bagarah 


TAN GEN 035 AS, aah ye : F4 
kep AGEN Sat 235 Ia TA Ry KeNANgA 


Rasulullah Saw. tiba di Madinah dan beliau melihat orang-orang 
Yahudi melakukan puasa pada hari Asyura. Maka beliau bersab- 
da, “Hari apakah sekarang yang kalian melakukan puasa pada- 
nya?” Mereka menjawab, “Ini adalah hari yang baik, ini adalah 
hari ketika Allah Swt. menyelamatkan Bani Israil dari musuh me- 
reka, maka Musa melakukan puasa padanya.” Lalu Rasulullah 
Saw. bersabda, “Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kali- 
an.” Kemudian Rasulullah Saw. puasa dan memerintahkan (para 
sahabat) agar melakukan puasa di hari itu. 


Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, 
Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah melalui berbagai jalur periwayat- 
an dari Ayub As-Sukhtiyani dengan lafaz yang semisal. 

Abu Ya'la Al-Mausuli meriwayatkan, telah menceritakan kepada 
kami Abur Rabi”, telah menceritakan kepada kami Salam (yakni Ibnu 
Sulaim), dari Zaid Al-Ama, dari Yazid Ar-Raggasyi, dari Anas r.a. 
yang menceritakan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: 


h 
—d "Or 29 “ “ 
Kang ea Ill e RA AG 
Allah membelah laut bagi kaum Bani Israil pada hari Asyura. 


Hadis ini daif ditinjau dari sanad ini, karena sesungguhnya Zaid Al- 
Ama orangnya berpredikat daif. sedangkan gurunya, yaitu Zaid Ar- 
Raggasyi, lebih daif lagi darinya. 


Al-Bagarah, ayat 51-53 


2 


?3 Ar Ta Ka PAN “4 “1 ai TPA -d « 
Hola onde PASI Si spbas 3, 
“3 2533 Pj 2 2.9 IA aa 
. » | 
. YA NX EP AAU ana ANU On |: 


Tafsir Ibnu Kasir 487 





Dan (ingatlah) ketika Kami berjanji kepada Musa (memberikan 
Taurat sesudah) empat puluh malam, lalu kalian menjadikan 
anak lembu (sembahan kalian) sepeninggalnya dan kalian adalah 
orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu Kami maafkan 
kesalahan kalian, agar kalian bersyukur. Dan (ingatlah) ketika 
Kami berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat) dan keterangan 
yang membedakan (antara yang benar dan yang salah), agar ka- 
lian mendapat petunjuk. 


Allah Swt. berfirman, “Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang 
telah Kulimpahkan kepada kalian, Kumaafkan kalian ketika kalian 
menyembah anak lembu setelah kepergian Musa untuk memenuhi 
janji Tuhannya setelah masa janji tersebut telah tiba, yaitu empat pu- 
luh malam.” Hal ini disebutkan di dalam surat Al-A'raf melalui fir- 


man-Nya: 
ai SS BA 2 Pe AA 1 73 buatan MPd 
am 5 SE sega bas 39 
Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) se- 


sudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan 
Jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi). (Al-A'raf: 142) 


Menurut suatu pendapat, tiga puluh malam itu adalah bulan Zul Oa'- 
dah, sedangkan yang sepuluh malam tambahannya jatuh pada bulan 
Zul Hijjah. Hal ini terjadi setelah kaum Bani Israil selamat dari kejar- 
an Fir'aun dan pasukannya, dapat menyeberangi laut dengan selamat. 


Firman Allah, “Waiz ataina musal kitaba.” Yang dimaksud de- 
ngan Al-Kitab ialah kitab Taurat. 

Wal furgan, yakni keterangan dan penjelasan yang membedakan 
antara perkara yang hak dan perkara yang batil, dan dapat membeda- 
kan antara jalan hidayahnya dan kesesatan. 

La'allakum tahtaduna, agar kalian mendapat petunjuk. Hal ini 
pun terjadi sesudah mereka diselamatkan dari laut, seperti yang ditun- 


488 Juz 1 — AkBagarah 





jukkan oleh konteks ayat dalam surat Al-A'raf tadi, juga karena fir- 
man-Nya: 


3 AA 247 - (ba (PN, 
HAN kal Ca AS aa ES, 
PIK LIA Ag PI Te NA 
: SA Saat Aan) 3 Sang Puan IN! 
(wa Lana! ) : di a " 
Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Al-Kitab 
(Taurat) sesudah Kami binasakan generasi-generasi yang terda- 
hulu, untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk dan rah- 
mat agar mereka ingat. (Al-Oasas: 43) 


Menurut suatu pendapat, huruf wawu yang ada pada lafaz wal furgan 
merupakan huruf zaidah (tambahan). Makna yang dimaksud jalah 
“Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Al-Kitab (Tau- 
rat) yang membedakan antara yang hak dan yang batil”. Akan tetapi, 
pendapat ini garib. Menurut pendapat lainnya lagi, memang memakai 
huruf 'ataf, sekalipun makna keduanya sama, seperti juga yang terda- 
pat pada perkataan seorang penyair: 


# Pa fee AT 2 Pn ,” 3» Sa 
AG EN BB K3 PN Snap 
Ia menyerahkan kulit itu kepada orang yang akan mengukirnya, 


maka ternyata si pengukir menjumpai perkataannya penuh de- 
ngan kedustaan dan bualan. 


Penyair lainnya mengatakan: 
Pen stain Ia Gaga Naa 
AN GE nnaral Ig 0 dia — 00719 Dg Ita 
Aduhai Hindun, seandainya di suatu daerah ada Hindun, dan 
Hindun yang pasti akan datang kepadanya orang yang jauh dan 
orang yang bertempat tinggal jauh darinya. 
Al-kazibu dan al-mainu pengertiannya sama, yaitu dusta: begitu pula 


anna-yu dan al-bu du menunjukkan makna yang sama, yaitu jauh. 
Salah seorang penyair bernama Antrah mengatakan: 


Tafsir Ibnu Kasir 489 


ee Ke ega / ”nP 2 2 
CE LN Tiap » SAE oileip ES 


Aku teringat kepada suatu peninggalan yang telah lama, yang 
kini kelihatan kosong dan sepi sepeninggal Ummu Haisam. 


Lafaz Igfar di-ataf-kan kepada lafaz igwa, sedangkan makna kedua- 
nya sama saja. 


Al-Bagarah, ayat 54 


SSIGAL 2) #YA , Sa) 2 rab dada ic 
Kake Ig te MEREK Yaa SIS WE 
Pa KAA Te 


Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, “Hai 
Kaumku, sesungguhnya kalian telah menganiaya diri sendiri ka- 
rena kalian telah menjadikan anak lembu (sesembahan kalian), 
maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kalian dan bu- 
nuhlah diri kalian. Hal itu adalah lebih baik bagi kalian pada si- 
si Tuhan yang menjadikan kalian: maka Allah akan menerima to- 
bat kalian. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Penerima tobat la- 
gi Maha Penyayang.” | 


Dalam ayat ini disebutkan sifat penerimaan tobat dari Allah Swt. atas 
kaum Bani Israil yang menyembah anak lembu. 
Al-Hasan Al-Basri mengatakan an dengan DebgPa la 


ML) Ara SA. TU 2. Ie “2 
Tai! SIG LE Lgi da AAN 
(o232)) 


Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, “Hai 
kaumku, sesungguhnya kalian telah menganiaya diri kalian sen- 


490 Juz 1 — A-Bagarah 


diri karena kalian telah menjadikan anak lembu (sesembahan ka- 
lian).” (Al-Bagarah: 54) 


Musa a.s. mengatakan demikian untuk mengingatkan mereka kepada 
apa yang telah mereka lakukan, yaitu menyembah anak sapi seperti 
yang dilakukan oleh pendahulu mereka. Kisah mereka dinyatakan da- 
lam ayat LN yaitu melalui firman-Nya: 


SEN 5 ANN an A4 


53 “C3 


Ctrl) Ta : u) 


Dan setelah mereka sangat menyesali mean dan menge- 
tahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata, “Sungguh 
Jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak 
mengampuni kami ....” (AW-A'raf: 149) 


hingga akhir ayat. Yang demikian itulah yang dimaksud oleh Musa 
a.s. ketika ia mengatakan seperti apa yang disitir oleh firman-Nya: 


Car IN Jaa SIAK KE dai ae 


Pa 


Hai kaumku, sesungguhnya kalian telah menganiaya diri kalian 
sendiri karena kalian telah menjadikan anak lembu (sesembahan 
kalian). (Al-Bagarah: 54) 


Abul Aliyah dan Sa'id ibnu Jubair serta Ar-Rabi' ibnu Anas mengata- 


kan mengenai makna firman-Nya: 
Cas d 
span KedS 


Maka bertobatlah kalian kepada Tuhan yang menjadikan kalian. 
(Al-Bagarah: 54) 


Yakni kepada Pencipta kalian. Ta 
Menurut kami, di dalam firman-Nya, “Ila bari-ikum,” (kepada 
Tuhan yang menciptakan kalian) terkandung isyarat yang menunjuk- 


Tafsir Ibnu Kasir 491 


kan bahwa dosa mereka teramat besar. Dengan kata lain, bertobatlah 
kalian kepada Tuhan yang menciptakan kalian, karena kalian telah 
menyembah selain Dia bersama-Nya. 

Imam Nasai, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan me- 
lalui hadis Yazid ibnu Harun, dari Al-Asbag ibnu Zaid Al-Warig, dari 
Al-Oasim ibnu Abu Ayyub, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas 
r.a. yang mengatakan, “Allah Swt. berfirman bahwa sesungguhnya to- 
bat yang harus dilakukan oleh mereka ialah dengan cara hendaknya 
setiap orang dari mereka (yang menyembah anak lembu) membunuh 
orang yang dijumpainya tanpa memandang apakah dia orang tua atau 
anaknya. Dia harus membunuhnya dengan pedang tanpa mempeduli- 
kan siapa yang dibunuhnya di tempat tersebut. Maka Allah menerima 
tobat mereka yang menyembunyikan dosa-dosanya dari Musa dan 
Harun, tetapi kemudian ditampakkan oleh Allah Swt., lalu mereka 
mengakui dosa-dosanya dan mau melakukan apa yang diperintahkan 
kepada mereka. Allah memberikan ampunan kepada si pembunuh dan 
si terbunuh.” 

Hadis ini merupakan sebagian dari hadis Al-Futun, yang akan di- 
jelaskan nanti secara lengkap —insya Allah— dalam tafsir surat 
Taha. 

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadanya Abdul Ka- 
rim ibnul Haisam, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu 
Basysyar, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibnu Uyaynah, 
bahwa Abu Sa'id telah menceritakan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas 
yang mengatakan bahwa Musa a.s. berkata kepada kaumnya yang di- 
sitir oleh firman-Nya: 


- ae pen 25 7 Ld ee) 13 NI dang) -' Teka 
SE Ka IE KG 3 
| PANEN 1 
osrp & OA Is 
Maka bertobatlah kalian kepada Tuhan yang menjadikan kalian, 
dan bunuhlah diri kalian. Hal itu adalah lebih baik bagi kalian 
pada sisi Tuhan yang menjadikan kalian, maka Allah akan mene- 
rima tobat kalian. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Penerima 
tobat lagi Maha Penyayang. (Al-Bagarah: 54) 


492 Juz 1 — A-Bagarah 


Musa a.s. menyampaikan perintah Tuhannya kepada kaumnya, hen- 
daknya mereka membunuh diri mereka sendiri. Ibnu Abbas melanjut- 
kan kisahnya, bahwa Nabi Musa a.s. memanggil orang-orang yang 
menyembah anak lembu, lalu mereka duduk, sedangkan orang-orang 
yang tidak ikut menyembah anak lembu berdiri, kemudian mereka 
mengambil pisaunya masing-masing dan dipegang oleh tangan mere- 
ka. Setelah itu terjadilah cuaca yang gelap gulita, lalu sebagian dari 
mereka membunuh sebagian yang lainnya. Ketika gelap lenyap dari 
mereka, ternyata orang-orang yang terbunuh berjumlah tujuh puluh ri- 
bu orang. Semua orang yang terbunuh dari kalangan mereka diterima 
tobatnya, dan semua orang yang masih hidup diterima pula tobatnya. 

Ibnu Jarir meriwayatkan, telah menceritakan kepadanya Al-Oa- 
sim ibnu Abu Murrah, bahwa ia pernah mendengar Sa'id ibnu Jubair 
dan Mujahid mengatakan sehubungan dengan firman-Nya: 


8 AI AI 
(021223) KB 


dan bunuhlah diri kalian sendiri. (Al-Bagarah: 54) 


Sebagian dari mereka bangkit melabrak sebagian yang lain dengan pi- 
sau, lalu sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain, sese- 
orang tidak mempunyai belas kasihan terhadap kerabatnya, tidak pula 
terhadap orang lain. Hingga Musa a.s. mengisyaratkan dengan kain 
jubahnya, barulah mereka melemparkan semua senjata yang ada di ta- 
ngannya, ternyata jumlah mereka yang terbunuh ada tujuh puluh ribu 
orang. Sesungguhnya Allah menurunkan wahyu kepada Musa, “Hen- 
tikanlah, sudah cukup bagimu!” Yang demikian itu terjadi di saat 
Musa a.s. mengisyaratkan dengan kain jubahnya (untuk menghentikan 
mereka). 

Ali r.a. meriwayatkan hal yang semisal. Oatadah mengatakan 
bahwa Musa a.s. memerintahkan kepada kaumnya untuk melakukan 
hal yang sangat berat, lalu mereka bangkit dan saling menyembelih 
dengan pisau-pisau yang tajam, sebagian dari mereka membunuh se- 
bagian yang lain. Ketika pembalasan Allah telah cukup menimpa me- 
reka, maka barulah pisau-pisau itu terjatuh dari tangan mereka dan 
berhentilah pembunuhan di kalangan mereka, lalu Allah menerima to- 


Tafsir Ibnu Kasir 493 





bat orang-orang yang masih hidup dari kalangan mereka, dan yang 
terbunuh dianggap sebagai mati syahid. 

Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa mereka tertimpa kabut 
yang sangat gelap, lalu sebagian dari mereka membunuh sebagian 
yang lain, setelah itu lenyaplah cuaca gelap yang menyelimuti 
mereka, kemudian tobat mereka baru diterima. 


As-Saddi telah mengatakan sehubungan dengan tafsir firman- 


Nya: 
"SPA pa Ta 
(ot133J0 KN 


dan bunuhlah diri kalian sendiri. (Al-Bagarah: 54) 


Bahwa orang-orang yang menyembah anak lembu saling membunuh 
dengan orang-orang yang tidak menyembahnya, dan orang-orang 
yang gugur dari kedua belah pihak dianggap sebagai mati syahid. Ke- 
tika orang-orang yang terbunuh banyak sekali —hingga hampir se- 
muanya binasa— saat itu jumlah mereka yang terbunuh ada tujuh pu- 
luh ribu orang. Kemudian Musa dan Harun berdoa kepada Allah, 
“Wahai Tuhan kami, Engkau telah membinasakan Bani Israil. Wahai 
Tuhan kami, sisakanlah, sisakanlah.” Lalu Allah memerintahkan 
kepada mereka agar menjatuhkan senjatanya masing-masing dan 
menerima tobat mereka. Tersebutlah bahwa orang-orang yang gugur 
dari kedua belah pihak dianggap sebagai mati syahid, sedangkan 
orang-orang yang masih hidup diampuni dosa-dosanya. Yang 
demikian itu dinyatakan dalam firman-Nya: 


Pp MU AM AA, A0 
Leg) SNN aa Ale ta 


Maka Allah akan menerima tobat kalian. Sesungguhnya Dialah 
Yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. (Al-Bagarah: 
54) 


Az-Zuhri mengatakan, tatkala Bani Israil diperintahkan membunuh 
diri mereka sendiri, maka mereka berperang, dan Musa a.s. ada bersa- 
ma mereka. Lalu pedang-pedang pun berlaga dan mereka saling me- 


494 Juz 1 — A-Bagarah 


nusuk dengan pisau belati, sedangkan Musa a.s. berdoa mengangkat 
kedua tangannya. Ketika sebagian dari mereka berhenti sejenak, maka 
mereka berkata, “Wahai Nabi Allah, berdoalah kepada Allah untuk 
kami.” Lalu mereka memegang kedua lengan Nabi Musa a.s. dan me- 
nopang kedua tangannya (agar terus berdoa). Keadaan mereka masih 
terus dalam keadaan berperang, ketika Allah menerima tobat mereka, 
maka barulah tangan mereka berhenti, tidak lagi saling membunuh di 
antara sesamanya, dan semua senjata mereka lemparkan. Sedangkan 
Musa a.s. dan kaum Bani Israil merasa sedih melihat mereka yang 
terbunuh dari kalangan mereka sendiri. Lalu Allah Swt. berfirman ke- 
pada Musa a.s., “Apakah yang membuatmu sedih? Orang yang terbu- 
nuh dari kalangan mereka, mereka hidup di sisi-Ku dengan diberi re- 
zeki, dan orang-orang yang masih hidup, sesungguhnya Aku telah 
menerima tobatnya.” Maka bergembiralah Nabi Musa a.s. dan kaum 
Bani Israil karena hal tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir 
dengan sanad yang jayyid, dari Az-Zuhri. 

Ibnu Ishag mengatakan, “Ketika Musa kembali kepada kaumnya 
dan membakar anak lembu itu, lalu menaburkan debunya di laut, ke- 
mudian ia berangkat bersama sebagian kaum yang dipilihnya menuju 
kepada Rabbnya, lalu rmereka disambar petir, kemudian dihidupkan 
kembali. Kemudian Musa a.s. meminta kepada Tuhannya tobat bagi 
kaum Bani Israil atas dosa mereka yang menyembah anak lembu. 
Maka Allah Swt. menolaknya kecuali jika mereka membunuh diri 
mereka sendiri.” 

Ibnu Ishag melanjutkan kisahnya, “Telah sampai kepadaku suatu 
kisah yang menyatakan bahwa kaum Bani Israil berkata kepada Mu- 
sa, “Kami akan teguh kepada perintah Allah.” Lalu Musa memerintah- 
kan kepada orang yang tidak ikut menyembah anak lembu untuk 
membunuh orang yang menyembahnya. Kemudian mereka yang me- 
nyembah anak lembu duduk di suatu tanah lapang, lalu kaum yang ti- 
dak menyembah anak lembu menghunus pedangnya masing-masing 
dan membunuh mereka yang menyembahnya. Maka kaum wanita dan 
anak-anak berdatangan kepadanya, menangis seraya meminta maaf 
buat mereka. Lalu Allah menerima tobat dan maaf mereka: maka 
Allah memerintahkan kepada Musa agar mereka menjatuhkan pe- 
dangnya masing-masing (menghentikan pembunuhan).” 


Tafsir Ibnu Kasir 495 





Abdur Rahman ibnu Zaid Ibnu Aslam mengatakan bahwa ketika 
Musa kembali kepada kaumnya, di antara kaumnya terdapat tujuh pu- 
luh orang kaum laki-laki yang memisahkan diri mereka bersama Ha- 
run tidak ikut menyembah anak lembu. Maka Musa berkata kepada 
mereka, “Berangkatlah kalian ke tempat yang telah dijanjikan oleh 
Tuhan kalian!” Mereka menjawab, “Hai Musa, tiada jalan untuk ber- 
tobat.” Musa menjawab, “Tidak.” 


Bunuhlah diri kalian, hal itu adalah lebih baik bagi kalian pada 
sisi Tuhan yang menjadikan kalian: maka Allah akan menerima 
tobat kalian. (Al-Bagarah: 54) 


Lalu mereka menghunus pedang, pisau belati, kapak, dan senjata lain- 
nya. Kemudian Allah mengirimkan kabut kepada mereka, lalu mereka 
mencari-cari dengan tangannya masing-masing dan sebagian dari me- 
reka membunuh sebagian yang lain. Saat itu seseorang menjumpai 
orang tua dan saudaranya, lalu ia membunuhnya tanpa ia ketahui. Di 
dalam kegelapan itu mereka saling menyerukan, “Semoga Allah 
mengasihani hamba yang bersikap sabar terhadap dirinya hingga 
memperoleh rida Allah.” Orang-orang yang gugur dalam peristiwa itu 
adalah orang-orang yang mati syahid, sedangkan orang-orang yang 
masih hidup diterima tobatnya. Kemudian Abdur Rahman ibnu Zaid 
ibnu Aslam membacakan firman-Nya: 


on alas ae 
Maka Allah akan menerima tobat kalian. Sesungguhnya Dialah 


Yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. (Al-Bagarah: 
54) 


496 | Juz 1 — Al-Bagarah 


Al-Bagarah, ayat 2-56 
32 (Ara Celeb 2. AN “1 L- Aa Teh aa AAA 
S3 4 aa aa 
r K3 Fear s0 AT Me LA 17 Aan 
TIA Lb - Oa t:3 al 


Dan (ingatlah) ketika kalian berkata, “Hai Musa, kami tidak 
akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan te- 
rang,” karena itu kalian disambar halilintar, sedangkan kalian 
menyaksikannya. Setelah itu Kami bangkitkan kalian sesudah ka- 
lian mati, supaya kalian bersyukur. 


Allah Swt. berfirman, “Ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Kulim- 
pahkan kepada kalian, yaitu Aku hidupkan kembali kalian sesudah 
kalian mati tertimpa halilintar, ketika kalian meminta sebelumnya 
agar dapat melihat-Ku secara terang-terangan, padahal hal tersebut ti- 
dak akan mampu kalian lakukan dan tidak pula bagi orang-orang se-: 
perti kalian.” Demikian menurut tafsir yang dikatakan oleh Ibnu 
Juraij. 

Ibnu Abbas r.a. mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini, 
makna jahratan ialah terang-terangan. Hal yang sama dikatakan pula 
oleh Ibrahim ibnu Tahman, dari Abbad ibnu Ishag, dari Abul Hu-' 
wairis$, dari Ibnu Abbas. Disebutkan bahwa Ibnu Abbas mengatakan 
sehubungan dengan makna firman-Nya, “Kami tidak akan beriman 
kepadamu sebelum kami dapat melihat Allah dengan terang” (Al-Ba- 
garah: 55). Yang dimaksud dengan lafaz jahrah ialah terang-terangan. 
Dengan kata lain, kami baru mau beriman kepadamu bila kami dapat 
melihat Allah dengan terang. 

Oatadah dan Ar-Rabi' ibnu Anas mengatakan sehubungan de- 
ngan makna firman-Nya, “Hatta narallaha jahratan.” Yang dimaksud 
dengan jahratan ialah 'iyanan (terang-terangan tanpa aling-aling). 

Abu Ja'far meriwayatkan dari Ar-Rabi' ibnu Anas. Mereka yang 
mengatakan demikian berjumlah tujuh puluh orang, yaitu mereka 


Tafsir Ibnu Kasir 49T 


yang dipilih oleh Nabi Musa a.s.: lalu mereka berangkat bersama Na- 
bi Musa. Ar-Rabi' ibnu Anas melanjutkan kisahnya, bahwa mereka 
hanya mendengar kalam saja, lalu mereka berkata: 


(oo15231) , O pam AI NS Ea 


Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat . 
dengan terang. (Al-Bagarah: 55) 


Kemudian mereka mendengar suara pekikan yang dahsyat, akhirnya 
mereka mati semua. 

Marwan ibnul Hakam, ketika sedang berkhotbah di atas mimbar 
Mekah, antara lain mengatakan bahwa makna as-sa'igah ialah suara 
pekikan yang dahsyat dari langit. 

As-Saddi mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: 


hg NI Eana ta 
Kos. Km KA 
karena itu kalian disambar halilintar. (Al-Bagarah: 55) 


Menurutnya, yang dimaksud dengan as-sa'igah ialah api (yang turun 
dari langit). 
Urwah ibnu Ruwayyim mengatakan sehubungan dengan makna 


firman-Nya: 
AL SAN ear 
(20 B2 ST rai 


sedangkan kalian menyaksikannya. (Al-Bagarah: 55) 


Sebagian dari mereka disambar halilintar, sedangkan sebagian yang 
lainnya melihat peristiwa tersebut. Kemudian mereka yang tersambar 
halilintar itu dihidupkan kembali, lalu sebagian yang lainnya tersam- 
bar halilintar. 

As-Saddi mengatakan bahwa firman-Nya, “Karena itu, kalian di- 
sambar halilintar” (Al-Bagarah: S5), lalu mereka mati. Maka berdiri- 
lah Nabi Musa seraya menangis dan berdoa kepada Allah serta me- 
ngatakan, “Wahai Tuhanku, apakah yang akan kukatakan kepada Ba- 
ni Israil jika aku kembali menemui mereka, sedangkan Engkau telah 


498 Juz 1 — A-Bagarah 


binasakan orang-orang terpilih dari mereka.” Musa berkata pula yang 
disitir oleh firman-Nya: 


Hn BRANKAS 
Can ha (GE 2 aya 
(s0 ah) 


Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah Engkau membi- 
nasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau membina- 
sakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di 
antara kami? (Al-A'raf: 155) 


Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Musa a.s. yang isinya 
mengatakan bahwa mereka yang tujuh puluh orang itu termasuk. 
orang-orang yang menyembah anak lembu. Setelah itu Allah menghi- 
dupkan mereka, mereka bangkit dan hidup seorang demi seorang, se- 
dangkan sebagian dari mereka melihat sebagian yang lain dalam ke- 
adaan dihidupkan. Yang demikian itu adalah makna yang terkandung 
di dalam firman-Nya: ! 


| 93 3 ad Se 3 - KAA 
083230 GEA K LAIN YA Na 


Sesudah itu Kami bangkitkan kalian sesudah kalian mati, supaya 
kalian bersyukur. (Al-Bagarah: 56) 


Ar-Rabi' ibnu Anas mengatakan bahwa kematian mereka itu merupa- 
kan hukuman bagi mereka, kemudian mereka dihidupkan kembali se- 
sudah mati untuk menunaikan ajal (sisa umur)nya. Hal yang sama di- 
katakan pula oleh Oatadah. 

Ibnu Jarir meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Mu- 
hammad ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Salamah ib- 
nul Fadil, dari Muhammad ibnu Ishag yang mengatakan bahwa tatkala 
Musa kembali kepada kaumnya dan ia melihat apa yang mereka ker- 
jakan, yaitu menyembah anak lembu, dan ia mengatakan apa yang te- 
lah dikatakannya kepada saudaranya (Harun), juga kepada Samiri, la- 
lu ia membakar patung anak lembu itu dan menaburkan abunya ke 
laut, kemudian ia memilih tujuh puluh orang lelaki yang terbaik dari 


Tafsir Ibnu Kasir 499 


kalangan kaumnya. Ia berkata kepada mereka, “Berangkatlah kalian 
ke tempat yang telah dijanjikan oleh Allah, bertobatlah kalian kepada 
Allah atas apa yang telah kalian perbuat, dan mohonlah tobat kepada- 
Nya atas orang-orang yang kalian tinggalkan di belakang kalian dari 
kalangan kaum kalian. Berpuasalah kalian, bersucilah, dan bersihkan- 
lah pakaian kalian.” 

Kemudian Musa a.s. berangkat membawa mereka menuju Bukit 
Tursina pada waktu yang telah dijanjikan oleh Allah kepadanya. Mu- 
sa tidak pernah datang kepada-Nya kecuali dengan seizin dan restu 
dari-Nya. 

Menurut riwayat yang sampai kepadaku, ketujuh puluh orang itu 
di saat mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa dan me- 
reka berangkat untuk menjumpai Allah, mereka berkata kepada Musa, 
“Hai Musa, mohonkanlah bagi kami kepada Tuhanmu agar kami di- 
perkenankan dapat mendengar kalam Tuhan kami.” Musa menjawab 
“Baiklah.” 

Ketika Musa mendekati bukit tersebut, maka datanglah awan 
yang menaunginya hingga menutupi seluruh bukit, lalu Musa mende- 
kat dan masuk ke dalam awan tersebut, setelah itu ia berkata kepada 
kaumnya, “Mendekatlah kalian.” Musa a.s. apabila diajak bicara oleh 
Allah, maka memancarlah dari keningnya nur yang cemerlang, tiada 
seorang pun dari Bani Adam yang mampu memandangnya, maka 
Allah membuat hijab (penutup) bagi nur tersebut. Lalu kaum pun 
mendekat. Ketika mereka masuk ke dalam awan tersebut, mereka me- 
nyungkur sujud dan mereka mendengar suara Allah yang sedang ber- 
bicara kepada Musa a.s. memerintah dan melarangnya dengan ucap- 
an, “Lakukanlah,” atau “Janganlah kamu lakukan.” 

Ketika Allah Swt. selesai berbicara kepada Musa, tersingkaplah 
awan tersebut, dan Musa menghadap ke arah mereka, ternyata mere- 
ka berkata kepada Musa a.s., seperti yang disitir oleh firman-Nya: 


Ep PALA Pe vY- 


- 33 
(oo12 Z4) $ 0 pang AMI GEA 


Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah 
dengan terang. (Al-Bagarah: 55) 


500 Juz 1 — Al-Bagarah 





Maka mereka tertimpa oleh gempa dahsyat —yaitu sa 'igah— hingga 
mereka mati semuanya. Lalu Musa a.s. bangkit meminta tolong kepa- 
da Tuhannya dan berdoa, memohon kepadanya seraya berkata, seperti 
yang disebutkan oleh firman-Nya: 


(oo HSNI, “GE 1333 P3 


Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah Engkau membi- 
nasakan mereka dan aku sebelum ini. (AW-A'raf: 155) 


el 
IE PA Ne 


13) 


Mereka benar-benar tidak mengerti, apakah Engkau membinasakan 
orang-orang yang berada di belakangku dari kalangan Bani Israil ka- 
rena perbuatan orang-orang yang bodoh dari kalangan kami? Dengan 
kata lain, sesungguhnya hal ini merupakan kebinasaan bagi mereka. 
Aku memilih tujuh puluh orang terbaik dari kalangan mereka agar 
aku kembali nanti bersama mereka, sedangkan sekarang tiada seorang 
pun dari mereka yang tersisa. Apakah yang menjadi bukti bagiku buat 
mereka agar mereka mau percaya kepadaku dan beriman kepadaku 
sesudah peristiwa ini? Sesungguhnya kami kembali (bertobat) kepada 
Engkau. 

Musa a.s. terus-menerus memohon kepada Tuhannya dan memin- 
ta hingga Allah mengembalikan roh mereka kepada mereka, lalu Mu- 
sa a.s. memohon kepada Allah ampunan dan tobat bagi Bani Israil 
yang telah menyembah anak sapi. Maka Allah berfirman, “Tidak, ke- 
cuali jika mereka membunuh diri mereka sendiri.” Demikianlah me- 
nurut konteks (lafaz) yang diketengahkan oleh Muhammad ibnu 
Ishag. 

Ismail ibnu Abdur Rahman As-Saddi Al-Kabir mengatakan, “Se- 
telah kaum Bani Israil tobat dari menyembah anak lembu dan Allah 
menerima tobat mereka dengan cara sebagian dari mereka membunuh 
sebagian yang lain sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh 
Allah kepada mereka, lalu Allah memerintahkan kepada Musa agar 
datang membawa semua orang dari kalangan Bani Israil untuk memo- 
hon maaf kepada Allah atas penyembahan mereka terhadap anak lem- 
'bu. Musa a.s. mengadakan suatu perjanjian dengan mereka, lalu me- 
milih tujuh puluh orang dari kalangan mereka, yaitu orang-orang 


Tafsir Ibnu Kasir 501 


yang ditunjuknya secara tertentu. Kemudian ia berangkat bersama 
mereka untuk meminta maaf kepada Allah. Hingga akhir hadis.” 
. Konteks hadis ini memberikan pengertian bahwa khitab yang terdapat 
di dalam firman berikut ditujukan kepada Bani Israil, yaitu: 


2... Pa vb pe Be Paya 


Ce 2-8 apr NM PAS SIA 


Dan (ingatlah) ketika kalian berkata, “Hai Musa, kami tidak 
akan beriman sebelum kami melihat Allah dengan terang.” (Al- 
Bagarah: 55) | 


Makna yang dimaksud ialah, mereka yang tujuh puluh orang terscbut 
yaitu yang dipilih oleh Musa a.s. dari kalangan mereka. Kebanyakan 
ulama tafsir tidak meriwayatkan kisah ini selain dari Ismail ibnu 
Abdur Rahman sendiri. 

Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya menilai garib kisah yang men- 
ceritakan perihal ketujuh puluh orang tersebut, yaitu setelah mereka 
dihidupkan kembali oleh Allah, mereka berkata, “Hai Musa, sesung- 
guhnya kamu tidak sekali-kali meminta sesuatu kepada Allah melain- 
kan Dia memberimu, maka doakanlah semoga Allah menjadikan ka- 
mi sebagai nabi-nabi-Nya.” Kemudian Musa a.s. berdoa memohon 
hal itu kepada Allah, dan Allah memperkenankan doanya. 

Riwayat ini sangat garib, mengingat di masa Nabi Musa tidak 
ada nabi lain kecuali Harun, kemudian Yusya” ibnu Nun. Kaum ahli 
kitab keliru pula dalam dakwaan mereka yang mengatakan bahwa 
mereka yang tujuh puluh orang itu telah melihat Allah Swt. dengan 
terang-terangan. Karena sesungguhnya Musa yang diajak bicara oleh 
Allah Swt. sendiri pernah meminta hal tersebut, tetapi ditolak, mana 
mungkin hal tersebut diperkenankan bagi mereka. Ge 

Pendapat kedua mengenai makna ayat ini disebutkan oleh Abdur 
Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam dalam tafsir ayat ini, bahwa tatkala 
Musa kembali dari sisi Tuhannya kepada kaumnya dengan membawa 
'Gah-iGuh yang padanya termaktub kitab Taurat, maka.ia menjumpai 
mereka sedang menyembah anak lembu. Maka ia memerintahkan ke- 
pada mereka agar membunuh diri mereka sendiri dan mereka melaku- 


502 Juz 1 — Ak-Bagarah 





kannya, lalu Allah menerima tobat mereka. Musa berkata kepada me- 
reka, “Sesungguhnya lembaran-lembaran ini berisikan Kitabullah, di 
dalamnya terkandung urusan kalian yang diperintahkan oleh Allah 
dan larangan-Nya yang harus kalian jauhi.” Mereka bertanya, “Siapa- 
kah yang mau percaya kepada omonganmu itu? Tidak, demi Allah, 
kecuali jika kami dapat melihat Allah dengan terang hingga Allah 
sendirilah yang menyerahkannya kepada kami, lalu Dia berfirman, 
“Inilah Kitab-Ku, maka ambillah oleh kalian!' Maka mengapa Allah 
tidak mau berbicara kepada kami sebagaimana Dia berbicara kepada- 
mu, hai Musa?” Abdur Rahman ibnu Zaid membacakan firman-Nya: 


AA KAA PP Y- p LA 
(oo:52 J1) 9 pang AL Ga ATA 
Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah 
dengan terang. (Al-Bagarah: 55) 


dan melanjutkan kisahnya, bahwa setelah itu Allah murka, lalu ter- 
jadilah halilintar sesudah tobat mereka, kemudian mereka disambar 
oleh halilintar itu hingga semuanya mati. Setelah itu Allah menghi- 
dupkan mereka kembali. Abdur Rahman Ibnu Zaid membacakan fir- 
man-Nya: 


2214 » 137 “ € 2. x3: na Bana 
losagadi) 00 SG Tn 


Setelah itu Kami bangkitkan kalian sesudah kalian mati, supaya 
kalian bersyukur. (Al-Bagarah: 56) 


Musa a.s. berkata kepada mereka, “Ambillah Kitabullah ini!” Mereka 
menjawab, “Tidak.” Musa a.s. berkata, “Apakah yang telah menimpa 
kalian?” Mereka menjawab, “Kami mengalami mati, kemudian kami 
dihidupkan kembali.” Musa a.s. berkata, “Terimalah Kitabullah ini.” 
Mereka menjawab, “Tidak.” Maka Allah mengirimkan malaikat, lalu 
malaikat mencabut bukit dan mengangkatnya di atas mereka. Konteks 
riwayat ini menunjukkan bahwa mereka dikenakan taklif (paksaan) 
untuk mengamalkan kitab itu sesudah mereka dihidupkan kembali. 
Al-Mawardi meriwayatkan dua pendapat sehubungan dengan ma- 
salah ini: Pertama, taklif (paksaan) tersebut tidak ada, mengingat me- 


Tafsir Ibnu Kasir 503 





reka telah menyaksikan perkara tersebut secara terang-terangan, se- 
hingga terpaksa mereka mempercayainya. Kedua, mereka dikenakan 
taklif agar tiada seorang pun yang berakal melainkan terkena faklif. 
Al-Ourtubi mengatakan bahwa pendapat yang kedua inilah yang be- 
nar, karena kesaksian mereka terhadap perkara-perkara yang menak- 
jubkan bukan berarti menggugurkan taklif dari pundak mereka, meng- 
ingat kaum Bani Israil memang telah menyaksikan banyak perkara 
besar yang bertentangan dengan hukum alam. Akan tetapi, sekalipun 
demikian mereka tetap dikenakan taklif dalam hal tersebut. 


Al-Bagarah, ayat 57 
Iisa nyaa Kasi 
Gali HA WE Sp KE lal 


Dan Kami naungi kalian dengan awan dan Kami turunkan kepa- 
da kalian manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik- 
baik yang telah Kami berikan kepada kalian. Dan tidaklah mere- 
ka menganiaya Kami, tetapi merekalah yang menganiaya diri 
mereka sendiri. 


Setelah Allah Swt. menyebutkan perihal murka yang Dia hapuskan 
terhadap mereka, maka Allah kembali mengingatkan mereka akan 
limpahan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh-Nya kepada 
mereka. Untuk itu Allah berfirman: 


0 Iu at 
(ova Fa KAS 9 


Dan Kami naungi kalian dengan awan. (Al-Bagarah: 57) 


Al-gamam adalah bentuk jamak dari gamamah: dinamakan demikian 
karena gamamah menutupi langit, artinya awan putih. Mereka di- 
naungi oleh awan agar terhindar dari sengatan panas matahari padang 
pasir yang sangat terik itu. Imam Nasai dan lain-lainnya meriwayat- 


504 Juz 1 — A-Bagarah 





kan dari Ibnu Abbas dalam hadis Al-Futun, bahwa mereka dinaungi 
oleh awan ketika berada di padang pasir. Ibnu Abu Hatim mengata- 
kan, telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ar-Rabi' ibnu Anas, Abul 
Mijlaz, Ad-Dahhak, dan As-Saddi hal yang semisal dengan apa yang 
telah dikatakan oleh Ibnu Abbas. 

Al-Hasan dan Gatadah mengatakan sehubungan dengan makna 
firman-Nya, “Wazallalna 'alaikumul gamama,” bahwa hal ini terjadi 
di padang pasir, mereka dinaungi oleh awan tersebut hingga terhindar 
dari teriknya matahari. Ibnu Jarir dan lain-lainnya mengatakan bahwa 
awan tersebut lebih sejuk dan lebih baik daripada awan biasa. 

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
Abu Huzaifah, telah menceritakan kepada kami Syiblun, dari Ibnu 
Abu Nujaih, dari Mujahid sehubungan dengan makna firman-Nya ini, 
bahwa yang dimaksud dengan awan di sini bukanlah awan yang 
Allah datangkan dengannya kelak di hari kiamat, melainkan awan 
yang khusus hanya bagi mereka. Hal yang sama diriwayatkan pula 
oleh Ibnu Jarir, dari Al-Musanna ibnu Ibrahim, dari Abu Huzaifah. 
Hal yang sama diriwayatkan pula oleh A$-Sauri dan lain-lainnya, dari 
Ibnu Abu Nujaih, dari Mujahid. | 

Seakan-akan dimaksudkan —hanya Allah yang mengetahui— 
bahwa awan tersebut bukanlah seperti awan yang ada pada kita, me- 
lainkan jauh lebih indah dan lebih semerbak serta lebih baik peman- 
dangannya. Sunaid di dalam kitab tafsirnya mengatakan dari Hajjaj 
ibnu Muhammad, dari Ibnu Juraij, bahwa Ibnu Abbas pernah menga- 
takan sehubungan dengan tafsir firman-Nya: 


AI aa IS 
Cup MI Ss 
Dan Kami naungi kalian dengan awan. (Al-Bagarah: 57) 


Bahwa awan tersebut lebih sejuk dan lebih semerbak baunya daripada 
awan biasa. Awan inilah yang Allah datang dengan memakainya, se- 
perti yang dinyatakan di dalam firman-Nya: 


BAG NG ERA EN E ELYA 


(rta 2230 


Tafsir Ibnu Kasir 505 





Tiada yang mereka nanti-nantikan (pada hari kiamat) melainkan 
datangnya Allah dalam naungan awan dan malaikat. (Al-Baga- 
rah: 210) 


Awan inilah yang para malaikat datang dengan membawanya dalam 
Perang Badar. Ibnu Abbas mengatakan, awan tersebutlah yang me- 
naungi mereka (Bani Israil) ketika di padang pasir. 


Firman Allah Swt.: 
sea 
naga GOS, 


dan Kami turunkan kepada kalian manna. (Al-Bagarah: 57) 


Keterangan para ahli tafsir berbeda-beda sehubungan dengan hakikat 
dari manna ini. Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, 
bahwa manna turun pada mereka di pohon-pohon, lalu mercka me- 
naikinya dan memakannya dengan sepuas-puasnya. 

Mujahid mengatakan bahwa manna adalah getah. Ikrimah me- 
ngatakan bahwa manna ialah sesuatu makanan yang diturunkan oleh 
Allah kepada mereka seperti hujan gerimis. 

As-Saddi mengatakan bahwa mereka berkata, “Hai Musa, bagai- 
manakah kami dapat hidup di sini tanpa ada makanan?” Maka Allah 
menurunkan manna kepada mereka. Manna itu turun, lalu terjatuh pa- 
da pohon zanjabil (jahe). 

Oatadah mengatakan bahwa manna turun di tempat mereka ber- 
ada seperti turunnya salju, bentuknya lebih putih daripada susu dan 
rasanya lebih manis daripada madu, manna turun kepada mereka mu- 
lai dari terbitnya fajar hingga matahari terbit. Seseorang dari mereka 
mengambil sekadar apa yang cukup bagi keperluannya di hari itu. 
Apabila ia mengambil lebih dari itu, maka manna menjadi busuk dan 
tidak tersisa. Akan tetapi, bila hari yang keenam tiba —yakni hari Jum- 
31— maka seseorang mengambil kebutuhannya dari manna untuk 
hah ira dan hari besoknya, mengingat hari besoknya adalah hari Sab- 
tu. Karena hari Sabtu merupakan hari libur mereka, tiada seorang pun 
yang bekerja pada hari itu untuk penghidupannya, hal ini semua ter- 
jadi di daratan. 


506 Juz 1 — A-Bagarah 





Ar-Rabi' ibnu Anas mengatakan bahwa manna adalah minuman 
yang diturunkan kepada mereka (kaum Bani Israil), rupanya seperti 
madu, mereka mencampurnya dengan air, lalu meminumnya. 

Wahb ibnu Munabbih pernah ditanya mengenai manna. Ia men- 
jawab bahwa manna adalah roti lembut seperti biji jagung atau seperti 
dedak. 

Abu Ja'far ibnu Jarir Rea telah menceritakan kepada- 
nya Muhammad ibnu Ishag, telah menceritakan kepada kami Abu 
Ahmad, telah menceritakan kepada kami Israil, dari Jabir, dari Amir 
(yaitu Asy-Sya'bi) yang mengatakan bahwa madu kalian ini merupa- 
kan sepertujuh puluh dari manna. Hal yang sama dikatakan pula oleh 
Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam, bahwa manna adalah madu. 
Telah disebutkan di dalam syair Umayyah ibnu Abu Silt seperti ber- 
ikut: 


Ka GP Ka 
SAY PE t Peaai TAN (vs 
pa 5596 Aan sa. TA 
alan “ aa KE luus 
?139 GEA sn Aas An. 
Da 2 ag “ AG EL NE 


Allah melihat bahwa mereka berada di tempat yang tandus, tiada 
tanaman dan tiada buah-buahan. Maka Dia menyirami mereka 
dengan hujan, dan mereka melihat hujan yang menimpa mereka 
berupa tetesan madu dan air yang jernih serta air susu yang 
murni lagi cemerlang. 


An-natif artinya cairan, sedangkan al-halibul mazmur artinya susu 
yang murni lagi jemih. Tujuan utama dari semuanya dapat disimpul- 
kan bahwa ungkapan para ahli tafsir mengenai hakikat manna berde- 
katan dan tidak terlalu jauh. Di antara mereka ada yang menafsirkan- 
nya sebagai minuman. Akan tetapi, kenyataannya hanya Allah yang 
mengetahui: dapat disimpulkan bahwa manna adalah anugerah yang 
diberikan oleh Allah kepada mereka, baik berupa makanan atau mi- 
— numan atau lainnya, yang dihasilkan tanpa susah payah. 

Manna yang dikenal ialah “jika dimakan dengan sendirinya, ma- 
ka merupakan makanan dan manisan, jika dicampur dengan air, maka 


Tafsir Ibnu Kasir 507 





merupakan minuman yang enak, jika dicampur dengan lainnya mcru- 
pakan jenis yang lain”. Akan tetapi, hal ini semata bukanlah makna 
yang dimaksud oleh ayat. Sebagai dalilnya ialah sebuah riwayat yang 
diketengahkan oleh Imam Bukhari. 

Imam Bukhari telah mengatakan, telah menceritakan kepada ka- 
mi Abu Na'im, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Abdul 
Malik ibnu Umair ibnu Hurayyis, dari Sa'id ibnu Zaid r.a. yang men- 
ceritakan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: 


MATA mal ea Kira 3315p Aa 


Jamur kam-ah berasal dari mannaj airnya mengandung obat pe- 
nawar bagi mata. 


Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, dari Sufyan ibnu 
Uyaynah, dari Abdul Malik (yaitu Ibnu Umair) dengan lafaz yang sa- 
mma. Jama'ah mengetengahkan hadis ini di dalam kitabnya masing- 
masing —kecuali Abu Daud— melalui berbagai jalur dari Abdul Ma- 
lik alias Ibnu Umair dengan lafaz yang sama. Imam Turmuzi menga- 
takan bahwa hadis ini berpredikat hasan sahih. 

Imam Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkan hadis ini me- 
lalui riwayat Al-Hakam, dari Al-Hasan Al-'Urni dari Amr ibnu 
Hurayyis dengan lafaz yang sama. 

Imam Turmuzi meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
Abu Ubaidah ibnu Abus Safar dan Mahmud ibnu Gailan: keduanya 
mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Amri, 
dari Muhammad ibnu Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah r.a. 
yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


3 “ TN Ia 2» Biru 
AI SI Aa G3 ad 
Ka 


TA 


Ajwah (buah kurma masak) berasal dari surga, di dalamnya ter- 
kandung obat penyembuh dari keracunan: dan jamur kam-ah 
berasal dari manna, airnya mengandung obat penyembuh bagi 
(penyakit) mata. 


508 Juz 1 — Al-Bagarah 





Hadis ini hanya diketengahkan oleh Imam Turmuzi, kemudian dia 
mengatakan bahwa hadis ini hasan garib. Kami tidak mengetahuinya 
melainkan melalui hadis Muhammad ibnu Muhammad ibnu Amr, jika 
tidak demikian, berarti dari hadis Sa'id ibnu Amr dari Muhammad 
ibnu Amr. Di dalam bab ini diriwayatkan pula dari Sa'id ibnu Zaid 
dan Abu Sa'id serta Jabir, menurut Imam Turmuzi. 

Al-Hafiz Abu Bakar ibnu Murdawaih meriwayatkan pula di da- 
lam kitab tafsirnya melalui jalur lain dari Abu Hurairah. Untuk itu dia 
mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnul Hasan ib- 
nu Ahmad Al-Basri, telah menceritakan kepada kami Aslam ibnu 
Sahl, telah menceritakan kepada kami Al-Oasim ibnu Isa, telah men- 
ceritakan kepada kami Talhah ibnu Abdur Rahman, dari Oatadah, da- 
ri Sa'id ibnul Musayyab, dari Abu Hurairah r.a. telah menceritakan 
bahwa Rasulullah Saw. pemah bersabda: 


PN Ma 8. Ba Ba 
yaa Aas 6313 IST 


Jamur kam-ah berasal dari manna, airnya mengandung obat pe- 
nyembuh bagi penyakit mata. 


Hadis ini berpredikat garib bila ditinjau dari sanad ini, dan Talhah ib- 
nu Abdur Rahman ini adalah As-Sulami Al-Wasiti, dijuluki dengan 
sebutan Abu Muhammad. Menurut pendapat Jain, dia adalah Abu Su- 
laiman Al-Muaddib, dan Al-Hafiz Abu Ahmad ibnu Abdi mengata- 
kan sesuatu tentang dirinya. Dia meriwayatkan dari Oatadah banyak 
riwayat yang tidak dapat diikuti (dipakai). 

Kemudian Imam Turmuzi mengatakan, telah menceritakan kecpa- 
da kami Muhammad ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami 
Mu'az ibnu Hisyam, telah menceritakan kepada kami Abu Oatadah, 
dari Syahr ibnu Hausyab, dari Abu Hurairah r.a. yang menceritakan 
bahwa para sahabat Nabi Saw. mengatakan, “Kam-ah merupakan 
akar yang ada di dalam tanah.” Maka Nabi Saw. bersabda: 


2 PPL, s3 Pa ” “2, N en 
23 KA Kan NS ABG HA Sp BUS 
13 - | » 3 ta 


Tatsir Ibnu Kasir 509 





Kam-ah berasal dari manna, airnya mengandung obat penyem- 
buh bagi (penyakit) mata. Dan ajwah berasal dari surga, ia 
mengandung obat penawar untuk racun. 


Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai, dari Muhammad ibnu Basy- 
syar dengan lafaz yang sama. Diriwayatkan pula dari Muhammad ib- 
nu Basysyar, dari Gundar, dari Syu'bah ibnu Abu Bisyr Ja'far ibnu 
Iyas, dari Syahr ibnu Hausyab, dari Abu Hurairah dengan lafaz yang 
sama. Diriwayatkan pula dari Muhammad ibnu Basysyar, dari Abdul 
A'la, dari Khalid Al-Hazza, dari Syahr ibnu Hausyab, tetapi hanya ki- 
sah mengenai kam-ah saja. 

Imam Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan pula melalui hadis 
Muhammad ibnu Basysyar, dari Abu Abdus Samad ibnu Abdul Aziz 
ibnu Abdus Samad, dari Matar Al-Warag, dari Syahr kisah mengenai 
ajwah yang ada pada Imam Nasai, dan kisah mengenai keduanya 
(kam-ah dan ajwah) pada Ibnu Majah. 

Jalur periwayatan ini mungati' (terputus) antara Syahr ibnu Hau- 
syab dan Abu Hurairah, karena sesungguhnya Syahr ibnu Hausyab 
belum pernah mendengar riwayat hadis dari Abu Hurairah. Sebagai 
buktinya ialah apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam 
Bab “Walimah”, di dalam kitab Sunan-nya, dari Ali ibnul Husain Ad- 
Dirhami, dari Abdul A'la, dari Sa'id ibnu Abu Arubah, dari Oatadah, 
dari Syahr ibnu Hausyab, dari Abdur Rahman ibnu Ganam, dari Abu 
Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. keluar (menemui 
mereka) yang saat itu mereka sedang membicarakan tentang kam-ah. 
Sebagian dari mereka mengatakan bahwa kam-ah adalah akar yang 
ada di dalam tanah. Maka Nabi Saw. bersabda: 


MAT MAT Ver Rug Kit, 3G 


Kam-ah berasal dari manna yang airnya mengandung obat bagi 
(penyakit) mata. 


Hadis ini diriwayatkan pula oleh Syahr ibnu Hausyab, dari Abu Sa'id 
dan Jabir, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, telah mencerita- 
kan kepada kami Asbat ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada 
kami Al-A'masy, dari Ja'far ibnu Iyas, dari Syahr ibnu Hausyab, dari 


510 Juz 1 — Al-Bagarah 


Jabir ibnu Abdullah dan Abu Sa'id Al-Khudri, keduanya mengatakan 
bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


ag AA la G3 Ana 
Tang 


Kam-ah berasal dari manna, dan airnya mengandung obat bagi 


mata. Dan 'ajwah berasal dari surga, ia mengandung obat untuk 
keracunan. 


Imam Nasai mengatakan pula di dalam Bab “Walimah”, telah mence- 
ritakan kepada kami Muhammad ibnu Basysyar, telah menceritakan 
kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami 
Syu bah, dari Abu Bisyr Ja'far ibnu Iyas, dari Syahr ibnu Hausyab, 
dari Abu Sa'id dan Jabir, bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda: 


"024 


naa Mini 


Kam-ah berasal dari manna, dan airnya merupakan obat pena- 
war bagi (penyakit) mata. 


Kemudian hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah melalui ber- 
bagai jalur dari Al-A' masy, dari Abu Bisyr, dari Syahr, dari Jabir dan 
Abu Sa'id dengan lafaz yang sama. 

Keduanya —yakni Ibnu Majah dan Imam Nasai— meriwayat- 
kannya pula: Imam Nasai meriwayatkannya dari hadis Jarir, sedang- 
kan Ibnu Majah dari hadis Sa'id ibnu Salamah, keduanya dari Al- 
A'masy, dari Ja'far ibnu Iyas, dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id, me- 
nurut riwayat Nasai. Sedangkan hadis Jabir menyebutkan bahwa Nabi 
Saw. pernah bersabda: 


PA tata 0 ta 

what slot asleg Sd AK 
Kam-ah berasal dari manna, dan airnya mengandung obat pe 
nyembuh bagi mata. 


Tafsir Ibnu Kasir 511 


Ibnu Murdawaih meriwayatkannya pula dari Ahmad ibnu Usman, da- 
ri Abbas Ad-Dauri, dari Lahig ibnu Sawab, dari Ammar ibnu Razia, 
dari Al-A 'masy, seperti halnya ibnu Majah dan Ibnu Murdawaih juga 
berkata, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Usman, telah 
menceritakan kepada kami Abbas Ad-Dauri. Disebutkan bahwa telah 
menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnur Rabi”, telah menceritakan 
kepada kami Abul Ahwas, dari Al-A'masy, dari Al-Minhal ibnu Amr, 
dari Abdur Rahman ibnu Abu Laila, dari Sa'id Al-Khudri yang men- 
ceritakan bahwa Rasulullah Saw. keluar menjumpai kami, sedangkan 
di tangan beliau tergenggam kam-ah, lalu beliau bersabda: 


: en 3, AK 
Ka At 2 83K3 3 PN 
Kam-ah berasal dari manna, dan airnya mengandung obat pena- 
war bagi mata. 


Hadis ini diketengahkan pula oleh Imam Nasai, dari Amr ibnu Man- 
sur, dari Al-Hasan ibnur Rabi” dengan lafaz yang sama. Kemudian 
Ibnu Murdawaih meriwayatkannya pula dari Abdullah Ibnu Ishag, da- 
ri Al-Hasan ibnu Salam, dari Ubaidillah ibnu Musa, dari Syaiban, dari 
Al-A'masy dengan lafaz yang sama. Demikian pula Imam Nasai, ia 
telah meriwayatkan dari Ahmad ibnu Usman ibnu Hakim, dari Ubai- 
dillah ibnu Musa. 

Telah diriwayatkan melalui hadis Anas ibnu Malik r.a. seperti 
apa yang dikatakan oleh Ibnu Murdawaih. Ia mengatakan, telah men- 
ceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu Ibrahim, telah 
menceritakan kepada kami Hamdun ibnu Ahmad, telah menceritakan 
kepada kami Juwairah ibnu Asyras, telah menceritakan kepada kami 
Hammad, dari Syu'aib ibnul Habhab, dari Anas, bahwa para sahabat 
Rasulullah Saw. bersegera melihat suatu pohon yang dicabut dari ta- 
nah karena pohon itu sudah tidak tegak lagi, maka sebagian dari me- 
reka mengatakan, “Kami kira kam-ah.” Maka Rasulullah Saw. ber- 
sabda: 


Past KIP Aa 2-0 9 | e ta, 3 Sean g 
materil ia ori IG Ta as 

s 
Th 


petai 


A3 


512 Juz 1 — Al-Bagarah 
Mana ema OR AN an segan sa AR 


Kam-ah berasal dari manna, dan airnya mengandung kesembuh- 
an bagi (penyakit) mata. Dan 'ajwah berasal dari surga, di da- 
lamnya terkandung kesembuhan dari keracunan. 


Pokok hadis ini terpelihara melalui riwayat Hammad ibnu Salamah. 
Imam Turmuzi dan Imam Nasai meriwayatkan melalui jalurnya se- 
suatu dari hadis ini. 

Diriwayatkan dari Syahr ibnu Hausyab, dari Ibnu Abbas hal yang 
sama seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Nasai di dalam Bab 
“Walimah”-nya dari Abu Bakar Ahmad ibnu Ali ibnu Sa'id, dari Ab- 
dullah ibnu Aun Al-Kharraz, dari Abu Ubaidah Al-Haddad, dari Ab- 
dul Jalil ibnu Atiyyah, dari Abdullah ibnu Abbas, dari Nabi Saw. 
yang telah bersabda: 


Brata 


Kista kapan ai 


Kam-ah berasal dari manna, dan airnya mengandung obat bagi 
mata. 


' Seperti yang Anda ketahui sendiri, hal yang diperselisihkan adalah 
terletak pada Syahr ibnu Hausyab. Menurut kami, Syahr ibnu 
Hausyab menghafal dan meriwayatkan hadis ini melalui berbagai ja- 
lur yang semuanya telah disebutkan di atas, dan memang dia mende- 
ngarnya dari sebagian sahabat, sedangkan sebagian yang lain diteri- 
manya dari orang lain. Semua sanad yang disandarkan kepadanya 
berpredikat jayyid, dan dia tidak bermaksud dusta dalam hal ini. Po- 
kok hadis terpelihara dari Rasulullah Saw., seperti yang disebutkan di 
atas melalui riwayat Sa'id ibnu Zaid r.a. 

Mengenai salwa, disebutkan oleh Ali ibnu Abu Talhah, dari Ibnu 
Abbas, bahwa salwa adalah sejenis burung yang mirip dengan burung 
samani yang biasa mereka makan. 

As-Saddi mengatakan dalam kisahnya yang ia ketengahkan dari 
Abu Malik dan Abu Saleh, dari Ibnu Abbas r.a.: juga dari Murrah, 
dari Ibnu Mas'ud, dari sejumlah sahabat Nabi Saw., bahwa salwa 
adalah burung yang mirip dengan burung samani. 

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
Al-Hasan ibnu Muhammad ibnus Sabah, telah menceritakan kepada 


Tafsir Ibnu Kasir 513 





kami Abdus Samad ibnu Abdul Waris, telah menceritakan kepada ka- 
mi Ourrah ibnu Khalid, dari Jahdam, dari Ibnu Abbas yang mengata- 
kan bahwa salwa adalah burung samani. 

Hal yang sama dikatakan pula oleh Mujahid, Asy-Sya'bi, Ad- 
Dahhak, Al-Hasan, Ikrimah, dan Ar-Rabbi' ibnu Anas. 

Diriwayatkan dari Ikrimah, salwa adalah sejenis burung seperti 
burung yang kelak ada di surga, bentuknya lebih besar daripada bu- 
rung pipit atau sama dengannya. | 

Oatadah mengatakan bahwa salwa adalah sejenis burung yang 
berbulu merah yang datang digiring oleh angin selatan. Seorang lelaki 
dari kalangan mereka menyembelih sebagian darinya dalam kadar 
yang cukup untuk keperluan hari itu: dan apabila ia melampaui batas 
dalam pengambilannya, maka daging burung itu membusuk dan tak 
tersisa. Tetapi jika ia berada di hari yang keenam (yakni hari Jumat), 
maka ia mengambil bagian untuk keperluan hari itu dan hari esoknya, 
yakni hari keenam dan hari ketujuhnya. Karena hari yang ketujuh 
atau hari Sabtu merupakan hari libur mereka, tiada seorang pun yang 
bekerja di hari itu dan tiada seorang pun yang mencari sesuatu pada- 
nya. 
Wahb ibnu Munabbih mengatakan bahwa salwa adalah burung 
yang gemuk seperti burung merpati, burung-burung tersebut datang 
kepada mereka dengan berbondong-bondong dari Sabtu ke Sabtu 
yang lainnya, kemudian mereka mengambil sebagian darinya. 

Di dalam riwayat yang lain dari Wahb disebutkan bahwa kaum 
Bani Israil meminta kepada Musa a.s. agar diberi daging, lalu Allah 
berfirman, “Aku benar-benar akan memberi mereka makan berupa 
daging yang paling sedikit didapat di muka bumi.” Kemudian Allah 
mengirimkan angin kepada mereka, lalu berjatuhanlah salwa di tem- 
pat tinggal mereka, salwa tersebut adalah samani yang berbondong- 
bondong terbang setinggi tombak. Mereka menyimpan daging burung 
samani itu untuk keesokan harinya, tetapi daging itu membusuk dan 
roti pun menjadi basi. 

As-Saddi mengatakan bahwa tatkala Bani Israil memasuki pa- 
dang sahara, mereka berkata kepada Musa a.s., “Bagaimana kami da- 
pat tahan di tempat seperti ini? Di manakah makanannya?” Maka 
Allah menurunkan manna kepada mereka. Manna turun kepada mere- 


514 Juz 1 — Al-Bagarah 





ka berjatuhan di atas pohon jahe. Sedangkan salwa adalah sejenis bu- 
rung yang bentuknya mirip dengan burung samani, tetapi lebih besar 
sedikit. 

Seseorang dari mereka bila menangkap burung salwa itu terlebih 
dahulu mereka melihatnya. Jika burung yang ditangkapnya itu gemuk, 
maka mereka menyembelihnya, tetapi jika kurus, mereka melepas- 
kannya, jika telah gemuk, maka burung itu baru ditangkap. Mereka 
berkata (kepada Musa a.s.), “Ini makanannya, manakah minuman- 
nya?” Maka Allah memerintahkan kepada Musa a.s. untuk memukul- 
kan tongkatnya pada sebuah batu besar. Sctelah batu itu dipukul de- 
ngan tongkatnya, memancarlah dua belas mata air yang mengalir, 
hingga tiap-tiap puak dari Bani Israil mempunyai mata airnya sendiri- 
sendiri. Mereka berkata lagi, “Ini minuman, maka manakah naungan- 
nya?” Mereka dinaungi oleh awan, dan mercka berkata lagi, “Ini na- 
ungan, manakah pakaiannya?” Tersebutlah bahwa pakaian mereka 
tahan lama dan tidak robek-robek. 


Yang demikian itu disebutkan di dalam firman-Nya: 


11 “ar Kana eni PP PP APA 2G : 
apa AAN SN KA aa Ae 


Dan Kami naungi kalian dengan awan dan Kami turunkan kepa- 
da kalian manna dan salwa. (Al-Bagarah: 57) 


123 AN 2.2 

Na toge Cadar dna, Koh D9 519 
ang “ IPL Ah aah MN “ « 

ena al 5 aa patsi Giaa — SG 

(as 7 (5 1 383 

(raga MG (Ea 3 32 YAAN 

Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu 

Kami berfirman, “Pukullah batu itu dengan tongkatmu!” Lalu 


memancarlah darinya dua belas mata air. Sungguh liap-tiap su- 
ku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan 


Tafsir Ibnu Kasir : 515 





dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah ka- 
lian berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. (Al- 
Bagarah: 60) 


Telah diriwayatkan dari Wahb ibnu Munabbih dan Abdur Rahman ib- 
nu Zaid ibnu Aslam hal yang semisal dengan apa yang telah diriwa- 
yatkan oleh As-Saddi. 

Sunaid meriwayatkan dari Hajjaj, dari Ibnu Juraij yang menceri- 
takan, “Ibnu Abbas r.a. pernah mengatakan bahwa Allah menciptakan 
bagi mereka di padang pasir pakaian yang anti robek dan anti kotor.” 

Ibnu Juraij mengatakan, “Seorang lelaki (dari kalangan mereka) 
apabila mengambil manna dan salwa dalam jumlah lebih dari keper- 
luan seharinya, maka manna dan salwa itu membusuk. Hanya saja 
pada hari Jumat mereka mengambil makanan dalam jumlah lebih ka- 
rena untuk hari Sabtunya, dan pada pagi hari Sabtu makanan tersebut 
tidak rusak.” 

Ibnu Atiyyah mengatakan bahwa salwa adalah sejenis burung, 
menurut kesepakatan ulama Mufassirin. Kelirulah Al-Huzali yang 
mengatakan dalam bait syairnya bahwa salwa itu adalah madu. Hal 
ini terbukti melalui perkataannya dalam salah satu bait syairnya, 
yaitu: 


Dudu Aina, ko 0 erika, N Le 
GEN AA AN. SY AN KE, 
Dan dia bersumpah secara sungguh-sungguh dengan menyebut 


asma Allah, bahwa kalian benar-benar lebih lezat daripada sal- 
wa (madu) apabila dipetik dari sarangnya. 


Al-Huzali menduga bahwa salwa itu adalah madu. 

Al-Ourtubi mengatakan, pengakuan yang mendakwakan Lay 
kesepakatan (bahwa salwa adalah sejenis burung) tidak sah, karena 
Mfuwarrij —seorang ulama bahasa dan tafsir— mengatakan bahwa 
si.«G adalah madu. Kemudian ia mengemukakan dalilnya dengan 
berpegang kepada perkataan Al-Huzali tadi. Ia menjelaskan, memang 
demikian!ah sebutannya di dalam dialek Kinanah, mengingat madu 
merupakan minuman yang lezat, termasuk ke dalam pengertian ini 
ialah “ainun siiwan (mata air yang menyegarkan). 


516 Juz 1 — A-Bagarah 





Al-Jauhari mengatakan bahwa salwa adalah madu. Ia mengata- 
kan demikian berdalilkan ucapan Al-Huzali tadi. Sulwanah artinya 
kharzah (sebuah wadah). Mereka mengatakan, apabila dituangkan air 
hujan, lalu diminum oleh seseorang yang sedang dimabuk asmara, 
maka ia akan lupa kepada segala-galanya. Sehubungan dengan hal ini 
seorang penyair mengatakan: 


Neha 


Lea AG RKA AA Pa nan 
PANGAN NETT 4 Le WA GALA NS Sa 


Aku telah meminum air hujan dari wadah sulwanah, demi kehi- 
dupan yang baru, hai Mai, aku tidak dapat berlupa diri. 


Nama air yang diminum dengan memakai wadah tersebut adalah sul- 
wan. Sebagian orang mengatakan bahwa sulwan merupakan obat pe- 
nawar yang dapat menyembuhkan karena lupa kepada kesedihan. Pa- 
ra tabib menamakannya dengan sebutan mufarrij. 

Mereka mengatakan bahwa salwa adalah bentuk jamak, bentuk : 
tunggalnya pun sama, sama halnya dengan samani yang bentuk tung- 
gal dan jamaknya sama. Tetapi dapat pula dikatakan salwa adalah 
bentuk jamak, sedangkan bentuk tunggalnya adalah waili V. 

Imam Khalil mengatakan bahwa salwa bentuk tunggalnya adalah 
silwatun, lalu Imam Khalil mengetengahkan sebuah syair: 


2 “,. 3, Pan st sa 3 Ne KA Urin 
Te ad 2. $ “A 

KA apa Ga NG OR AE YAN 

Sesungguhnya aku benar-benar tergetar bila mengingatmu, se- 


perti seekor burung salwa yang mengibaskan air hujan dari tu- 
buhnya. 


Imam Kisai mengatakan bahwa salwa adalah bentuk tunggal, sedang- 
kan bentuk jamaknya adalah salawa. Semua pendapat di atas telah di- 
nukil oleh Al-Ourtubi. 


1) Demikian menurut salinannya, sedangkan di dalam syarah Gamus disebutkan seperti ber- 
ikut: Bahwa di dalam kitab Sihah Al-Akhfasy mengatakan, “Aku belum pernah mende- 
ngar bentuk tunggalnya, tetapi keadaan lafaz salwa ini mirip dengan lafaz yang bentuk 
tunggal dan jamaknya sama, seperti lafaz dafla untuk tunggal dan jamak." 


Tafsir Ibnu Kasir S17 





Firman Allah Swt.: 


CoviBp o KEK 


Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan 
kepada kalian. (Al-Bagarah: 57) 


Perintah dalam ayat ini mengandung makna ibahah (boleh), penga- 
rahan, dan sebagai anugerah. Sedangkan mengenai firman-Nya: 


(ovep 2) . Ora Pa Pada TANPA 


Dan tidaklah mereka menganiaya Kami, tetapi merekalah yang 
menganiaya diri mereka sendiri. (Al-Bagarah: 57) | 


Makna yang dimaksud dengan ayat sebelumnya yaitu “Kami perintah- 
kan mereka untuk memakan rezeki yang telah Kami berikan kepada 
mereka, dan hendaklah mereka beribadah (kepada-Nya)', seperti pe- 
ngeruan yang terdapat pada ayat lainnya, yaitu firman-Nya: 


Sy 1 P3 -I 
) YA 19 EN TAN 
Makanlah oleh kalian dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhan 
kalian dan bersyukurlah kalian kepada-Nya. (Saba': 15) 


Akan tetapi, mereka (Bani Israil) menentang dan kafir, sehingga jadi- 
lah mereka orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri, padahal 
mereka telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri semua tan- 
da kebesaran Allah yang jelas, mukjizat-mukjizat yang pasti, dan hal- 
hal yang bertentangan dengan hukum alam. 

Dari keterangan ini tampak jelas keutamaan para sahabat Nabi 
Muhammad Saw. yang berada di atas semua sahabat nabi-nabi lain- 
nya dalam hal kesabaran, keteguhan, dan ketegaran mereka yang ti- 
dak pernah surut. Padahal mereka selalu bersamanya dalam semua 
perjalanan dan peperangan, antara lain ialah dalam Perang Tabuk 
yang situasinya sangat panas dan melelahkan. Sekalipun demikian, 
mereka tidak pernah meminta kepada Nabi Saw. mengadakan hal-hal 


518 Juz | — Al-Bagarah 





yang bertentangan dengan hukum aiam dan hal-hal yang aneh, pada- 
hal hal tersebut amatlah mudah bagi Nabi Saw. Hanya ketika rasa la- 
par sangat melemahkan tubuh mereka, mereka meminta kepada Nabi 
Saw. agar makanan yang mereka bawa diperbanyak. Untuk itu me- 
reka mengumpulkan semua makanan yang ada pada mereka, lalu ter- 
kumpullah makanan yang jumlah keseluruhannya sama dengan tinggi 
seekor kambing yang sedang duduk istirahat. Kemudian Nabi Saw. 
berdoa agar makanan tersebut diberkahi, ternyata akhirnya mereka 
dapat memenuhi semua wadah makanan yang mereka bawa. 

Demikian pula ketika mereka memerlukan air, Nabi memohon 
kepada Allah Swt., lalu datanglah awan yang langsung menghujani 
mereka. Akhirnya mereka minum dan memberi minum ternak mereka 
hingga dapat memenuhi wadah air minum yang mereka bawa. Kemu- 
dian mereka melihat keadaan hujan tersebut, ternyata hujan tidak me- 
lampaui batas pasukan kaum muslim bermarkas. 

Hal ini jelas lebih utama dan lebih sempurna, yang menunjukkan 
keikhlasan mereka dalam mengikuti Nabi Saw., padahal Allah ber- 
kuasa untuk memenuhi apa yang diminta oleh Rasulullah Saw. buat 
pasukan kaum muslim yang mengikutinya saat itu. 


Al-Bagarah, ayat 58-59 


Pb ae AP (R3, 3 2 3 
: Lc, MPA Mana 


naa Saba Ban 
KAK ITA Pa 4 “I TT 2 naa . Tea 7 NG 


naa KD Bea 3 3 Us 


Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman, “Masuklah kalian ke ne- 
geri ini (Baitul Magdis), dan makanlah dari hasil buminya 
—yang banyak lagi enak— di mana yang kalian sukai, dan ma- 


Has 














Tafsir Ibnu Kasir 519 





| sukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah, "Be- 
baskanlah kami dari dosa," niscaya Kami ampuni-kesalahan-ke- 
salahan kalian. Dan kelak Kami akan menambah (pemberian Ka- 
mi) kepada orang-orang yang berbuat baik." Lalu orang-orang 
yang zalim mengganti perintah dengan (mengerjakan) yang tidak 
diperintahkan kepada mereka. Sebab itu Kami timpakan atas 
orang-orang yang zalim itu siksa dari langit, karena mereka ber- 
buat fasik. 


Allah berfirman mencela mereka karena mereka membangkang, tidak 
mau berjihad dan tidak mau memasuki Tanah Suci Baitul Magdis, ya- 
itu ketika mereka baru tiba dari negeri Mesir bersama Nabi Musa a.s. 
Mereka diperintahkan memasuki Tanah Suci Baitul Magdis yang me- 
rupakan tanah warisan dari Israil, leluhur mereka. Mereka diperintah- 
kan memerangi orang-orang Amaligah yang kafir yang ada di dalam- 
nya. Tetapi mereka membangkang, tidak mau memerangi mereka, 
dan mereka menjadi lemah dan patah semangat (pengecut). Maka 
Allah menyesatkan mereka di Padang Sahara tandus sebagai hukum- 
an buat mereka, seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Maidah. 

Karena itu, menurut pendapat yang paling sahih di antara dua 
pendapat, tanah yang dimaksudkan adalah Baitul Magdis, seperti 
yang dinaskan oleh As-Saddi, Ar-Rabi' ibnu Anas, Oatadah, Abu 
Muslim Al-Asfahani serta yang lainnya. Allah Swt. telah berfirman 
mengisahkan ucapan Musa a.s., yaitu: 


KUA NAN YA 
(ria 28) pe 


Hai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan oleh 
Allah bagi kalian, dan janganlah kalian lari ke belakang. (Al- 
Maidah: 21) 


Menurut ulama tafsir lainnya, tanah suci tersebut adalah Ariha. Pen- 
dapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abdur Rahman ibnu 
Zaid, tetapi jauh dari kebenaran, mengingat Ariha bukan tujuan perja- 
lanan mereka, melainkan yang mereka tuju adalah Baitul Magdis. 


520 — Juz 1 — AkBagarah 





Pendapat lain yang lebih jauh lagi dari kebenaran adalah yang 
mengatakan bahwa negeri tersebut adalah negeri Mesir, seperti yang 
diriwayatkan oleh Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya. 

Pendapat yang benar adalah pendapat pertama tadi, yaitu yang 
mengatakan Baitul Magdis. Hal ini terjadi ketika mereka keluar dari 
Padang Sahara sesudah tersesat selama empat puluh tahun bersama 
Yusya' ibnu Nun a.s. Kemudian Allah memberikan kemenangan ke- 
pada mereka atas Baitul Magdis pada sore hari Jumat. Pada hari itu 
perjalanan matahari ditahan (oleh Allah) selama sesaat hingga mereka 
beroleh kemenangan. 

Setelah mereka beroleh kemenangan, maka Allah memeinahkas 
mereka untuk memasuki pintu gerbang Baitul Magdis seraya bersujud 
sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah 
dilimpahkan-Nya kepada mereka berupa kemenangan dan pertolong- 
an, hingga negeri mereka dapat direbut dari tangan musuh dan mere- 
ka diselamatkan dari Padang Sahara dan tersesat jalan di dalamnya. 

Al-Aufi di dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Ibnu muOas 
r.a. yang mengataKan sehubungan dengan ba Lin | 


CoA 22) modus | 


Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud. (Al-Bagarah: 
58) 


Makna yang dimaksud ialah sambil rukuk. 

Ibnu Jarir meriwayatkan, telah menceritakan kepada ika Mu- 
hammad ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad 
Az-Zubairi, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Al-A' masy, 
dari Al-Minhal ibnu Armnr, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas r.a. 
sehubungan dengan makna firman-Nya: 


(org 2 AU Kd, 


Dan masukilah pintu gerbangnya sambil jalu (Al-Bagarah: 58) 


Yakni sambil membungkuk rukuk melalui pintu yang kecil. Imam 
Hakim meriwayatkan hadis ini melalui hadis Sufyan dengan lafaz 


Tafsir Ibnu Kasir 521 





yang sama. Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya pula melalui hadis 
Sufyan, yakni A$-Sauri dengan lafaz yang sama, hanya di dalam ri- 
wayatnya ditambahkan, “Maka mereka memasukinya dengan menge- 
sotkan pantat mereka ke tanah.” 

Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa mereka diperintahkan ber- 
sujud pada wajah mereka ketika memasukinya. Akan tetapi, pendapat 
ini dinilai jauh dari kebenaran oleh Ar-Razi. 

Telah diriwayatkan dari sebagian mereka bahwa makna yang di- 
maksud dengan bersujud dalam ayat ini jalah tunduk, mengingat sulit 
untuk diartikan menurut hakikatnya. 

Khasif meriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa pintu 
tersebut letaknya berhadapan dengan arah kiblat. 

Ibnu Abbas, Mujahid, As-Saddi, Oatadah, dan Ad-Dahhak me- 
ngatakan bahwa Babul Hiitah adalah salah satu pintu gerbang masuk 
ke kota Eliya Baitul Magdis. 

Ar-Razi meriwayatkan dari sebagian ulama, bahwa yang dimak- 
sud dengan pintu tersebut ialah salah satu dari arah kiblat. 

Khasif mengatakan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa mereka 
lalu memasukinya dengan cara miring pada lambung mereka. 

As-Saddi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Azdi, dari Abul Ka- 
nud, dari Abdullah ibnu Mas'ud. Dikatakan kepada mereka, “Masuk- 
lah kalian ke pintu gerbangnya dengan bersujud.” Ternyata mereka 
memasukinya dengan menengadahkan kepala mereka, bertentangan 
dengan apa yang diperintahkan kepada mereka. | 

Firman Allah Swt.: 


Li Carla 
(oa pad) : ATA 
dan katakanlah, “Bebaskanlah kami dari dosa.” (Al-Bagarah: 58) 


Menurut Imam Sauri, dari Al-A'masy, dari Al-Minhal, dari Sa'id ib- 
nu Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan sehubungan dengan 
makna lafaz hittah, artinya ialah “ampunilah dosa-dosa kami. 

Diriwayatkan dari Ata, Al-Hasan, Oatadah, dan Ar-Rabi' ibnu 
Anas hal yang semisal. 


522 Juz 1 — A-Bagarah 


Menurut Ad-Dahhak, dari Ibnu Abbas, makna kalimat gulu hittah 
jalah ucapkanlah oleh kalian bahwa perkara ini adalah perkara yang 
hak seperti apa yang diperintahkan kepada kalian! 

Menurut Ikrimah, maknanya ialah ucapkanlah oleh kalian, “Ti- 
dak ada Tuhan selain Allah.” 

Al-Auza'1 meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas pernah berkirim su- 
rat kepada seseorang yang tidak ia sebutkan namanya. Ia menanyakan 
tentang makna firman-Nya, “Oulu hittah.” Lelaki itu menjawab surat- 
nya yang isinya mengatakan bahwa makna kalimat tersebut ialah 
“akuilah oleh kalian dosa-dosa kalian”. 

Al-Hasan dan Gatadah mengatakan, makna yang dimaksud ialah 
gugurkanlah dari kami dosa-dosa kami. 


2 Aa : 8 TA 
PP ERA (3 ap aa ip 


niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Dan kelak 
Kami akan menambah (pemberian Kami) kepada orang-orang 
yang berbuat baik. (Al-Bagarah: 58) 


Ayat ini merupakan jawab amar-nya. Dengan kata lain, apabila kali- 
an mengerjakan apa yang Kami perintahkan kepada kalian, niscaya 
Kami ampuni dosa-dosa kalian dan akan Kami lipat gandakan pahala 
kebaikan bagi kalian. 

Pada kesimpulannya dapat dikatakan bahwa mereka diperintah- 
“kan untuk berendah diri kepada Allah Swt. di saat mereka beroleh ke- 
menangan, hal tersebut direalisasikan dalam bentuk perbuatan dan 
ucapan. Hendaknya mereka mengakui semua dosa mereka serta me- 
mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa tersebut, bersyukur kepa- 
da Allah atas limpahan nikmat-Nya saat itu, dan bersegera melakukan 
perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah Swt., sebagaimana yang 
dinyatakan di dalam firman-Nya: 


7 ” 25 AA PA 
MEA BEI ENG AI AAN 
t Pd » ? Fi 9 “Kn 
(sia aa) Cissk : Ganas 3 Ga 2. 


Tafsir Ibnu Kasir 523 





Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan 
kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong- 
bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mo- 
honlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pe- 
nerima tobat. (An-Nasr: 1-3) 


Sebagian sahabat menafsirkan banyak berzikir dan memohon ampun 
bila beroleh kemenangan dan pertolongan. Akan tetapi, Ibnu Abbas 
r.a. menafsirkannya sebagai ucapan belasungkawa kepada Nabi Saw. 
yang menandakan bahwa ajal beliau telah dekat, dan penafsiran ini 
diakui oleh Khalifah Umar r.a. Tetapi tidaklah bertentangan bila ditaf- 
sirkan bahwa Allah Swt. memerintahkan hal tersebut bila kaum mus- 
lim beroleh kemenangan dan pertolongan Allah serta manusia berbon- 
dong-bondong memasuki agama Allah Swt. Ayat ini juga merupakan 
belasungkawa kepada roh Nabi Saw. yang sudah dekat saat wafatnya. 
Karena itu, tampak Rasul Saw. begitu rendah diri sekali di saat ber- 
oleh kemenangan. 

Disebutkan dalam suatu riwayat, ketika Nabi Saw. berhasil mem- 
peroleh kemenangan atas kota Mekah, beliau memasukinya dari celah 
yang tertinggi: sedangkan beliau tampak benar-benar penuh dengan 
rasa rendah diri kepada Tuhannya, sehingga disebutkan bahwa jang- 
gut beliau benar-benar menyentuh pelana bagian depannya sebagai 
tanda syukur kepada Allah Swt. atas karunia tersebut. Kemudian keti- 
ka memasuki kota Mekah, beliau langsung mandi (dan wudu), lalu 
salat delapan rakaat, hal itu dilakukannya di waktu duha. Maka seba- 
gian ulama mengatakan bahwa salat tersebut adalah salat duha, se- 
dangkan sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa salat tersebut 
adalah salat kemenangan. 

Untuk itu, imam dan amir —bila beroleh kemenangan atas suatu 
negeri— disunatkan salat sebanyak delapan rakaat di negeri tersebut 
pada permulaan dia memasukinya, seperti yang dilakukan oleh Sa'd 
ibnu Abu Waggas r.a. ketika memasuki kota Iwan Kisra. Dia salat de- 
lapan rakaat di dalamnya. 

Menurut pendapat yang sahih, dalam salatnya itu hendaklah dila- 
kukan salam pada setiap dua rakaatnya sebagai pemisah. Menurut 
pendapat lain, salat dilakukan hanya dengan sekali salam untuk selu- 
ruh rakaatnya. 


524 Juz 1 — Al-Bagarah 





Firman Allah Swt.: 


GA) MANTAN 133 NA PENS 13 


Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan (me- 
ngerjakan) yang tidak Rena kepada mereka. (Al-Baga- 
rah: 59) 


Imam Bukhari meriwayatkan, telah menceritakan kepadanya Muham- 
mad, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Mahdi, 
dari Ibnul Mubarak, dari Ma'mar, dari Hamman ibnu Munabbih, dari 
Abu Hurairah r.a., dari Nabi Saw. yang telah bersabda: 


oa utk re 22 al 


Pam - aa LAYAN YAA Ngada 
NG AK MA Us 


Dikatakan Ne Bani Israil, “Masukilah pintu ma 
sambil sujud. Dan katakanlah, “Ampunilah dosa-dosa kami.” 
Ternyata mereka memasukinya dengan mengesot, dan mereka 
mengganti (ucapannya), lalu mereka mengatakan, “Habbah fi 
sya'rah” (biji dalam rambut). 


Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Nasai, dari Muhammad ibnu 
Ismail ibnu Ibrahim, dari Abdur Rahman dengan lafaz yang sama se- 
cara mauguf. Diriwayatkan pula dari Muhammad ibnu Ubaid ibnu 
Muhammad, dari Ibnul Mubarak sebagian darinya secara musnad, se- 
hubungan dengan firman-Nya, “Hittah.” Disebutkan bahwa mereka 
menggantinya dengan ucapan lain, yaitu habbah (biji-bijian). | 
Abdur Razzag meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
Ma'mar, dari Hammam ibnu Munabbih, dia pernah mendengar Abu 
Hurairah r.a. menceritakan hadis berikut, bahwa Rasulullah Saw. per- 
nah bersabda: 


KEENN ENERGI ge 


Tafsir Ibnu Kasir 525 





PI AE IE SA ANTENA RE la 


““. 
Jaa Aax 
Allah berfirman kepada kaum Bani Israil, “Masukilah pintu ger- 
bangnya sambil sujud dan katakanlah, “Ampunilah dosa kami," 
niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian” (Al-Bagarah: 
58). Maka mereka mengganti perintah itu dan mereka memasuki- 
nya dengan mengesot, batu mereka mengatakan, “Habbah fi 
sya rah.” | 


Hadis ini berpredikat sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari 
Ishag ibnu Nasr, dan oleh Imam Muslim, dari Muhammad ibnu Rafi, 
dan oleh Imam Turmuzi, dari Abdur Rahman ibnu Humaid, semua- 
nya meriwayatkan hadis ini melalui Abdur Razzag dengan lafaz yang 
sama. Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan 
$ahih. 

Muhammad ibnu Ishag mengatakan, perubahan yang dilakukan 
mereka menurut apa yang telah diceritakan kepadaku dari Saleh ibnu 
Kaisan, dari Saleh maula Tau-amah, dari Abu Hurairah, juga dari 
orang yang tidak aku curigai, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah 
Saw. perah bersabda: 


Desa Ga Ga A3 GEN Ata: 21 di . SN 
GAB TR: K3 pa 


Mereka memasuki pintu gerbang —yang mereka diperintahkan 





mengucapkan “Hintah fi sya'irah.” 


Imam Abu Daud meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Ah- 
— mad ibnu Saleh dan telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu 
Daud, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Wahb, telah 
menceritakan kepada kami Hisyam ibnu Sa'd, dari Zaid ibnu Aslam, 
dari Ata ibnu Yasar, dari Sa'id Al-Khudri r.a., dari Nabi Saw. yang 
telah bersabda: 


526 Juz 1 — At-Bagarah 





EK 2 - ARA Oa SANALA gann SANG 
ra 


Allah berfirman kepada Bani Israil, “Masukilah pintu gerbang- 
nya sambil bersujud, dan katakanlah, “Ampunilah dosa kami, 
niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian.” 


Kemudian Abu Daud mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Ahmad ibnu Musafir, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 
Fudaik, dari Hisyam hadis yang semisal. Demikian Abu Daud meri- 
wayatkan hadis ini secara menyendiri dengan lafaz yang sama di da- 
lam Kitabul Huruf secara ringkas. 

Ibnu Murdawaih meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
Abdullah ibnu Ja far, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu 
Mahdi, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Muhammad ib- 
nul Munzir Al-Gazzaz, telah menceritakan kepada kami Muhammad 
ibnu Ismail ibnu Abu Fudaik, dari Hisyam ibnu Sa'd, dari Zaid ibnu 
Aslam, dari Ata ibnu Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a. yang men- 
ceritakan: Ketika kami berjalan bersama Rasulullah Saw. di malam 
hari dan kami berada di penghujung malam, kami melewati sebuah 
celah (lereng) yang dikenal dengan nama Zatul Hanzal, Rasulullah 
Saw. bersabda: 


-. 


Dead Pp Sa HE 


Tiada perumpamaan yang lebih tepat bagi celah ini di malam ini 
melainkan seperti pintu yang disebut Allah dalam kisah kaum 
Bani Israil, “Masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan 
katakanlah, “Ampunilah dosa kami," niscaya Kami ampuni kesa- 
lahan-kesalahan kalian.” 


Sufyan A$-Sauri meriwayatkan dari Abu Ishag, dari Al-Barra sehu- 
bungan dengan makna firman-Nya: 


Tafsir Ibnu Kasir . | 521 





2th Go NPL 
MAIN Ke Co 2 ha Oni 


Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan 
berkata. (Al-Bagarah: 142) 


Yang dimaksud dengan manusia tersebut adalah orang-orang Yahudi. 
Karena pernah diperintahkan kepada mereka, “Masukilah pintu ger- 
bangnya sambil bersujud,” yakni sambil rukuk. Dikatakan kepada me- 
reka, “Dan katakanlah, “Ampunilah dosa kami,” yakni dengan am- 
punan yang seluas-luasnya. Ternyata mereka memasukinya dengan 
mengesot, lalu mereka mengatakan, ” Hintatun hamra fiha sya'irah" 
(gandum merah di dalamnya terdapat sehelai ba Yang demikian 
itu disebutkan di dalam su 


(aa) KANAN NAN Te GAS 


Lalu orang- orang yang zalim mengganti perintah dengan (me- 
ngerjakan) yang tidak diperintahkan sepana mereka. (Al-Ba- 
garah: 59) 


Pr AA 


AS-Sauri meriwayatkan dari As-Saddi, dari Abu Sa'd Al-Azdi, dari 
Abul Kanud, dari Ibnu Mas'ud sehubungan dengan firman-Nya: 


Li pra” 
(ear Ab a39 
Dan katakanlah, “Hittah.” (Al-Bagarah: 58) 


Ternyata mereka mengatakan, “Hintah habbah hamra fiha sya'irah" 
(gandum bijinya merah, di dalamnya terdapat sehelai rambut). Maka 
Allah menurunkan bi 


AI Egi TANK era 
Ou EA) PANAI KAN 


Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan (me- 
ngerjakan) yang tidak diperintahkan Kanaan mereka. (Al-Ba- 
garah: 59) 


528 | Juz 1 — Al-Bagarah 


Asbat meriwayatkan dari As-Saddi, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud 
yang mengatakan, “Sesungguhnya mereka (Bani Israil) mengatakan, 
Huttan sam'anan azbatan mazabba'.” Terjemahannya menurut baha- 
sa Arab ialah “biji gandum merah berlubang, di dalamnya terdapat 
rambut hitam'. Yang demikian itu dikisahkan oleh Allah Swt. melalui 


firman-Nya: 
IIA 4 TN prt uatp Aa 
(oraga) ENG 1265 PAN 


Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan (me- 
ngerjakan) yang tidak diperintahkan kepada mereka. (Al-Ba- 
garah: 59) 


AS-Sauri meriwayatkan pula dari Al-A'masy, dari Al-Minhal, dari 
Sa'id, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya: 


h PAI LA II 2 
Cp Ie 


Masukllah pintu gerbangnya sambil bersujud. (Al-Bagarah: 58) 


Yang dimaksud dengan bersujud ialah sambil rukuk melalui sebuah 
pintu kecil, tetapi ternyata mereka memasukinya dengan mengesot. 
Mereka katakan hintah. Yang demikian itu dinyatakan oleh firman- 


Nya: 
AA Ir 51 AS era 
(asagit) BEN IS ES Lis 


Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan (me- 
ngerjakan) yang tidak en kepada mereka. (Al-Ba- 
garah: 59) 


Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Ata, Mujahid, Ikrimah, Ad- 
Dahhak, Al-Hasan, Oatadah, Ar-Rabi' ibnu Anas, dan Yahya ibnu 
Rafi . 

Kesimpulan dari apa yang telah dikatakan oleh Mufassirin dan 
ditunjukkan oleh konteks ayat dapat dikatakan bahwa mereka meng- 
ganti perintah Allah yang menganjurkan kepada mereka untuk beren- 


Tafsir Ibnu Kasir 529 





dah diri melalui ucapan dan sikap. Mereka diperintahkan memasuki- 
nya dengan bersujud, ternyata mereka memasukinya dengan meng- 
esot yakni dengan menggeserkan pantat seraya menengadahkan kepa- 
la. Mereka diperintahkan mengucapkan kalimat “hiftah', yakni hapus- 
kanlah dari kami dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Tetapi 
mereka memperolok-olokkan perintah tersebut, lalu mereka mengata- 
kannya hintah fi sya'irah. 

Perbuatan tersebut sangat keterlaluan dan sangat ingkar. Karena 
itu, Allah menimpakan kepada mereka pembalasan dan azab sebab 
kefasikan mereka yang tidak mau taat kepada perintah-Nya. Karena 
itulah Gea Swt. berfirman: 


TN al AN ET 
yan Ap 


Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa 
dari langit, karena mereka berbuat fasik. (Al-Bagarah: 59) 


Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa setiap sesuatu 
yang disebut di dalam Kirabullah dengan ungkapan ar-rijzu artinya 
azab. Hal yang sama diriwayatkan pula dari Mujahid, Abu Malik, As- 
Saddi, Al-Hasan, dan Gatadah: semua menyatakan bahwa ar-rijzu 
artinya azab. 

Abul Aliyah mengatakan ar-rijzu artinya murka Allah. Asy- 
Sya'bi mengatakan ar-rijzu adakalanya ta'un dan adakalanya dingin 
yang membekukan. Sa'id ibnu Jubair mengatakan, ar-rijzu artinya 
la'un. 

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
Abu Sa'id Al-Asyaj, telah menceritakan kepada kami Waki', dari 
Sufyan, dari Habib ibnu Abu Sabit, dari Ibrahim ibnu Sa'd (yakni Ib- 
nu Abu Waggas), dari Sa'd ibnu Malik dan Usamah ibnu Zaid serta 
Khuzaimah ibnu Sabit. Mereka semua mengatakan bahwa Rasulullah 
Saw. pernah bersabda: 


5 - 7 1 » 3 
: PAK (—: Hias SR KE Ie aa 


Penyakit ta'un merupakan azab yang telah ditimpakan kepada 
orang-orang sebelum kalian. 


530 Juz 1 — Al-Bagarah 





Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Nasai melalui hadis Sufyan 
AS-Sauri dengan lafaz yang sama. Asal hadis di dalam kitab Sahihain 
berasal dari hadis Habib ibnu Abu Sabit, yaitu: 


A9. 


(eyad ) RI yah TAN YAA A 


Apabila kalian mendengar adanya penyakit ta'un di suatu negeri, 
maka Janganlah kalian memasukinya. Hingga akhir hadis. 


Ibnu Jarir meriwayatkan, telah menceritakan kepadaku Yunus ibnu 
Abdul A'la, dari Ibnu Wahb, dari Yunus, dari Az-Zuhri yang men- 
ceritakan bahwa ia pernah mendengar hadis berikut dari Amir ibnu 
Sa'd ibnu Abu Waggas, dari Usamah ibnu Zaid, dari Rasulullah Saw. 
yang telah bersabda: 


naa - | 2.392 Gi RE aa , 
Kian AT an da Se an “9 TA 3 
Sesungguhnya penyakit dan Manan ini merupakan azab yang 


pernah ditimpakan kepada sebagian umat dari kalangan orang- 
orang sebelum kalian. 


Asal hadis ini diketengahkan di dalam kitab Sahihain melalui hadis 
Az-Zuhri dan hadis Malik, dari Muhammad ibnul Munkadir serta Sa- 
lim ibnu Abu Nadr, dari Amir ibnu Sa'd dengan lafaz yang semisal. 


Al-Bagarah, ayat 60 
ana fe Pe aa ma me 
PE pe Ara PN 








Tafsir Ibnu Kasir 531 


Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu 
Kami berfirman, “Pukullah batu itu dengan tongkatmu!” Lalu 
memancarlah darinya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap su- 
ku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan 
dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah ka- 
lian berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. 


Allah berfirman, “Ingatlah kalian kepada nikmat yang telah Kulim- 
pahkan setelah Aku memperkenankan doa nabi kalian, yaitu Musa. Di 
kala ia meminta air minum kepada-Ku buat kalian hingga Aku mu- 
dahkan memperoleh air itu, dan Aku keluarkan air itu dari batu yang 
kalian bawa. Aku pancarkan air darinya buat kalian sebanyak dua be- 
las mata air, bagi tiap-tiap suku di antara kalian terdapat mata airnya 
sendiri yang telah diketahui. Makanlah salwa dan manna, dan mi- 
numlah air ini yang telah Kupancarkan tanpa jerih payah dan usaha 
kalian, dan sembahlah oleh kalian Tuhan yang telah menundukkan 
hal tersebut.” 

(Sy 


Saga TA PN YES 


Dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi dengan berbuat 
kerusakan. (Al-Bagarah: 60) 


Yakni janganlah kalian membalas air susu dengan air tuba, kenikmat- 
an kalian balas dengan kedurhakaan, karena akibatnya nikmat itu 
akan dicabut dari kalian. 

Para Mufassirin membahas kisah ini secara panjang lebar dalam 
pembicaraan mereka, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas r.a. Di- 
sebutkan bahwa di hadapan mereka diletakkan sebuah batu berbentuk 
empat persegi panjang, lalu Allah memerintahkan Musa a.s. supaya 
memukul batu itu dengan tongkatnya. Lalu Musa memukulnya de- 
ngan tongkatnya, maka memancarlah dua belas mata air: pada tiap- 
tiap sudut batu tersebut memancar tiga buah mata air. Kemudian Mu- 
sa memberitahukan kepada tiap-tiap suku itu mata airnya masing-ma- 
sing buat minum mereka. Tidak sekali-kali mereka berpindah ke tem- 
pat yang lain melainkan mereka menjumpai hal tersebut, sama halnya 
dengan kejadian yang pernah terjadi di tempat yang pertama. Kisah 


532 Juz 1 — Al-Bagarah 


ini merupakan suatu bagian dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam 
Nasai, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abu Hatim, yaitu hadis mengenai fitnah- 
fitnah yang cukup panjang. 

Atiyyah Al-Aufi mengatakan, dijadikan buat mereka sebuah batu 
yang besarnya sama dengan kepala banteng, lalu batu itu dimuat di 
atas sapi jantan. Apabila mereka turun istirahat, mereka meletakkan 
batu itu dan Musa memukul batu itu dengan tongkatnya, maka me- 
mancarlah dua belas mata air. Apabila mereka berangkat meneruskan 
perjalanan, mereka mengangkut batu itu ke atas punggung seekor sapi 
jantan, lalu airnya berhenti dengan sendirinya. 

Usman ibnu Ata Al-Khurrasani meriwayatkan dari ayahnya, bah- 
wa kaum Bani Israil mempunyai sebuah batu, dan Nabi Harun yang 
selalu meletakkannya, sedangkan Nabi Musa yang memukul batu itu 
dengan tongkatnya. 

Oatadah mengatakan bahwa batu tersebut berasal dari Bukit Tur, 
merekalah yang mengambil batu tersebut dan yang memikulnya (ke 
mana pun mereka pergi). Apabila mereka turun istirahat, Nabi Musa 
a.s. memukul batu itu dengan tongkatnya (agar keluar air darinya). 

Az-Zamakhsyari mengatakan, menurut suatu pendapat batu terse- 
but adalah granit berukuran satu hasta kali satu hasta. Menurut penda- 
pat lain, bentuknya sebesar kepala manusia. Menurut pendapat lain- 
nya lagi batu tersebut berasal dari surga yang tingginya sepuluh hasta, 
sama dengan tinggi Nabi Musa a.s., sedangkan batu tersebut mem- 
punyai dua cabang yang kedua-duanya menyala dalam kegelapan, dan 
selalu dibawa di atas punggung keledai. 

Menurut pendapat yang lain, batu tersebut dibawa turun oleh Na- 
bi Adam a.s. dari surga, lalu diwarisi secara turun-temurun hingga 
sampai ke tangan Nabi Syu'aib, lalu Nabi Syu'aib menyerahkan batu 
itu bersama tongkatnya kepada Musa a.s. 

Menurut pendapat yang lainnya, batu tersebutlah yang pernah 
membawa lari pakaian Nabi Musa a.s. ketika sedang mandi. Lalu Ma- 
laikat Jibril berkata kepada Musa a.s., “Angkatlah batu itu, karena se- 
sungguhnya pada batu itu terdapat kekuatan dan engkau mempunyai 
mukjizat padanya.” Kemudian Nabi Musa a.s. membawanya pada 
pikulannya. 


Tafsir Ibnu Kasir 533 


Az-Zamakhsyari mengatakan, dapat pula diartikan bahwa huruf 
alif lam pada lafaz al-hajar bermakna liljinsi, bukan lil'ahdi. Dengan 
kata lain dikatakan, “Pukullah sesuatu benda yang disebut batu!” 

Diriwayatkan dari Al-Hasan, bahwa Nabi Musa a.s. tidak dipe- 
rintahkan memukul sebuah batu secara tertentu. Al-Hasan mengata- 
kan, penafsiran seperti ini lebih menonjolkan mukjizat dan lebih 
menggambarkan tentang kekuasaan mukjizat. Disebutkan bahwa Nabi 
Musa a.s. memukul batu, lalu memancarlah mata air darinya, setelah 
itu dia memukulnya lagi, maka berhentilah airnya dan kering. Kemu- 
dian mereka (Bani Israil) mengatakan, “Jika Musa kehilangan batu 
ini, niscaya kita akan kehausan.” Maka Allah menurunkan wahyu- 
Nya kepada Musa a.s. yang memerintahkan agar berbicara kepada ba- 
tu tersebut. Batu itu akan memancarkan air tanpa menyentuhnya de- 
ngan tongkat, dengan harapan mereka kelak mau percaya dan meng- 
akuinya. 

Yahya ibnun Nadr mengatakan bahwa ia pernah berkata kepada 
Juwaibir, “Bagaimanakah tap-tiap suku mengetahui mata air untuk 
minumnya) Juwaibir menjawab, “Nabi Musa a.s. meletakkan batu 
tersebut, lalu masing-masing suku diwakili oleh seseorang dari ka- 
langannya. Kemudian Nabi Musa a.s. memukul batu itu, maka me- 
mancarlah dua belas mata air. Tiap-tiap mata air memancar ke arah 
masing-masing wakil tersebut, selanjutnya tiap-tiap lelaki memanggil 
sukunya untuk mengambil air dari mata airnya masing-masing.” 

Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ketika Bani Israil 
berada di padang pasir, Musa membelah batu untuk mereka menjadi 
mata air. 

A$-Sauri meriwayatkan dari Sa'id, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas 
yang mengatakan bahwa hal tersebut terjadi di Padang Sahara: Musa 
memukul batu untuk mereka, maka memancarlah dari batu itu dua 
belas mata air, masing-masing suku meminum dari satu mata air. 

Mujahid mengatakan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. 
Kisah ini mirip dengan kisah yang ada di dalam surat Al-A 'raf, hanya 
kisah yang ada di dalam surat Al-A'raf diturunkan di Mekah. Oleh 
karena itu, pemberitaan tentang mereka memakai damir gaib, meng- 
ingat Allah Swt. mengisahkan kepada Rasul-Nya apa yang telah me- 
reka perbuat. Adapun kisah yang ada di dalam surat ini —yakni Al- 


534 Juz 1 — Al-Bagarah 





Bagarah— diturunkan di Madinah. Untuk itu, khitab yang ada pada- 
nya langsung ditujukan kepada mereka (orang-orang Yahudi Ma- 
dinah). Di dalam surat Al-A'raf diberitakan melalui firman-Nya: 


Pa (aa EN ” 0 pp £ 
UvaleN) N ea 2 an rap Pee 20 


Maka memancarlah darinya dua belas mata air. (AlW-A'raf: 160) 


Yang dimaksud dengan inbijas ialah permulaan memancar, sedang- 
kan dalam ayat surat Al-Bagarah disebutkan keadaan sesudahnya, 
yakni meluapnya air tersebut dalam pancarannya. Maka sesuailah bila 
dalam ayat yang sedang kita bahas ini disebut istilah infijar, sedang- 
kan dalam ayat surat Al-A'raf disebut dengan memakai inbijas. Di 
antara kedua ungkapan terdapat perbedaan ditinjau dari sepuluh segi 
lafzi dan maknawi. Hal tersebut disebutkan dengan panjang lebar oleh 
Az-Zamakhsyari di dalam kitab tafsirnya dengan ungkapan tanya ja- 
wab. Memang apa yang diketengahkannya itu mendekati kebenaran. 


Al-Bagarah, ayat 61 


Or ian Ian 2 A Ph KTA Lk 
awan aah 
Aang mada 


8, ga (NG . ta 
Dan (ingatlah) ketika kalian berkata, “Hai Musa, kami tidak sa- 
bar (tahan) dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mo- 
honkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan 


bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayur, 
mentimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang 


Tafsir ibnu Kasir | 535 





merahnya.” Musa berkata, “Maukah kalian mengambil sesuatu 
yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kalian 
ke suatu kota, pasti kalian memperoleh apa yang kalian minta.” 


Allah berfirman, “Ingatlah kalian akan nikmat-Ku yang telah Kulim- 
pahkan kepada kalian di kala Aku menurunkan manna dan salwa ke- 
pada kalian sebagai makanan yang baik, bermanfaat, enak, dan mu- 
dah. Ingatlah ungkapan keluhan serta kebosanan kalian terhadap apa 
yang telah Kami limpahkan kepada kalian, dan kalian meminta kepa- 
da Musa menggantinya dengan makanan yang bermutu rendah, seper- 
ti sayur mayur dan lain-lainnya yang kalian minta.” 

Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa mereka terlanjur terbiasa 
dengan hal tersebut, maka mereka tidak sabar terhadap makanan 
manna dan salwa. Mereka teringat kepada kehidupan sebelumnya 
yang biasa mereka jalani. Mereka merupakan kaum yang biasa me- 
makan kacang adas, bawang merah, sayur-sayuran, dan bawang putih 
(vegetarian). Lalu mereka berkata: 


neh ? J No Hee “1 Na 127 1 
He 3 


tu 223) 
Hai Musa, kami tidak sabar (tahan) dengan satu macam makan- 
an saja, Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu 
agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan 
bumi, yaitu sayur-mayurnya, menlimunnya, bawang putihnya, ka- 
cang adasnya, dan bawang merahnya. (Al-Bagarah: 61) 


Sesungguhnya mereka mengatakan satu jenis makanan karena makan- 
an yang mereka konsumsi hanyalah manna dan salwa saja, setiap ha- 
rinya hanya itu saja yang mereka makan. 

Al-bugul (sayur mayur), al-gissa (mentimun), al-'adas (kacang 
adas), dan al-basal (bawang merah), semuanya sudah dikenal. Mec- 
ngenai al Jum menurut giraat Ibnu Mas'ud disebut sum dengan me- 
makai huruf sa yang artinya ialah bawang putih. Hal yang sama ditaf- 
sirkan oleh Mujahid di dalam riwayat Lais ibnu Abu Salim, dari Ibnu 


536 Juz 1 — A-Bagarah 





Mas'ud, bahwa al-fum artinya Saum (bawang putih). Hal yang sama 
dikatakan pula oleh Ar-Rabi' ibnu Anas dan Sa'id ibnu Jubair. 

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
Amr ibnu Rafi', telah menceritakan kepada kami Abu Imarah (yakni 
Ya gub ibnu Ishag Al-Basri), dari Yunus, dari Al-Hasan sehubungan 
dengan makna firman-Nya, “Wafumiha.” Menurut Ibnu Abbas artinya 
bawang putih, dan di dalam bahasa kuno disebutkan fumu lana yang 
artinya “buatkanlah roti untuk kami. 

Ibnu Jarir mengatakan, apabila hal tersebut benar, maka lafaz 
Jfumiha termasuk di antara huruf-huruf yang ada penggantian di da- 
lamnya, seperti perkataan mereka, “Waga'u fi 'aSuri syarrin (mereka 
terjerumus di dalam kemelut keburukan),” dikatakan 'afur syarrin 
(huruf sa diganti menjadi fa). Contoh lainnya ialah asafi diucapkan 
menjadi asasi, magafir diucapkan menjadi magasir, dan lain sebagai- 
nya yang serupa, di mana huruf fa diganti menjadi sa, dan huruf sa 
diganti menjadi fa, karena makhraj keduanya berdekatan. 

Ulama lainnya mengatakan bahwa al-fum artinya gandum yang 
biasa dipakai untuk membuat roti. 

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
Yunus ibnu Abdul A'la secara bacaan, telah menceritakan kepada ka- 
mi Ibnu Wahb secara bacaan, telah menceritakan kepadaku Nafi' ibnu 
Abu Na'im, bahwa Ibnu Abbas r.a. pernah ditanya mengenai firman- 
Nya wafiimiha: “Apakah yang dimaksud dengan fumiha?” Ibnu 
Abbas menjawab, “Gandum.” Selanjutnya Ibnu Abbas mengatakan, 
“Bukankah kamu pernah mendengar ucapan Uhaihah ibnul Jallah 
yang mengatakan dalam salah satu bait syairnya, yaitu: 


2 Sen an Jabat 
yA EN SEKEN & C3 en Ie ag 


“Dahulu aku adalah orang yang paling berkecukupan secara 
pribadi, akulah yang mula-mula melakukan penanaman gandum 
di Madinah.” 


Ibnu Jarir meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Ali ibnul 
Hasan, telah menceritakan kepada kami Muslim Al-Juhani, telah 
menceritakan kepada kami Isa ibnu Yunus, dari Rasyid ibnu Kuraib, 


Tafsir Ibnu Kasir 537 


dari ayahnya, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya, “Wa- 
fumiha.” Disebutkan bahwa al-fum adalah gandum menurut dialek 
Bani Hasyim. Hal yang sama dikatakan pula oleh Ali ibnu Abu Tal- 
hah dan Ad-Dahhak, dari Ibnu Abbas, juga oleh Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas, bahwa al-fum artinya gandum. 

Sufyan AS-Sauri meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Mujahid dan 
Ata mengenai firman-Nya, “Wafumiha.” Keduanya mengatakan, yang 
dimaksud ialah rotinya. 

Hasyim meriwayatkan dari Yunus, dari Al-Husain dan Husain, 
dari Abu Malik mengenai firman-Nya, “Wafumiha,” bahwa fum arti- 
nya gandum. Pendapat ini dikatakan oleh Ikrimah, As-Saddi, Al-Ha- 
san Al-Basri, Oatadah, dan Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam ser- 
ta lain-lainnya. 

Al-Jauhari mengatakan bahwa al-fum artinya gandum. Ibnu Du- 
raid mengatakan, al-fum artinya sunbulah (bulir gandum). 

Al-Ourtubi meriwayatkan dari Ata dan Gatadah, bahwa al-fum 
jalah segala jenis biji-bijian yang dapat dijadikan roti. Sebagian ulama 
mengatakan bahwa al-fum adalah kacang hums menurut dialek Sya- 
miyah, dan orang yang menjualnya disebut /ami yang diambil dari ka- 
ta fumi setelah diubah sedikit. 

Imam Bukhari mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa 
fum artinya segala jenis biji-bijian yang dapat dimakan. 

Firman Allah Swt.: 


f0 3 4 Ne Ni Uang 

(urai) JP: bgs A63 x Kh C 

Musa berkata, “Maukah kalian mengambil sesuatu yang rendah 
sebagai pengganti yang lebih baik?” (Al-Bagarah: 61) 


Di dalam ungkapan ayat ini terkandung teguran dan celaan terhadap 
permintaan mereka yang meminta jenis-jenis makanan yang rendah 
ini, padahal mereka sedang dalam kehidupan yang menyenangkan 
dan memiliki makanan yang enak lagi baik dan bermanfaat. 


Firman Allah Swt: La 
(au 2) pera ) Knaatala 


Pergilah kalian ke suatu kota! (Al-Bagarah: 61) 


538 Juz 1 — AkBagarah 


Demikianlah bunyinya dengan di-tanwin-kan serta ditulis dengan me- 
makai alif pada akhirnya menurut mushaf para Imam Usmaniyah. 
Oiraat inilah yang dipakai oleh jumhur ulama. Ibnu Jarir mengatakan, 
“Aku tidak memperbolehkan giraat selain dari giraat ini, karena se- 
mua mushaf telah sepakat membacanya demikian.” 

Ibnu Abbas mengatakan, ihbitu misran artinya “pergilah kalian ke 
suatu kota”. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari hadis Abu Sa'id Al- 
Baggal (yaitu Sa'id ibnul Mirzaban), dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. 
Hal yang semisal telah diriwayatkan pula dari As-Saddi, Oatadah, dan 
Ar-Rabi' ibnu Anas. 

Ibnu Jarir mengatakan, telah didapati di dalam giraat Ubay ibnu 
Ka'b dan Ibnu Mas'ud bacaan ihbitu misra, yakni tanpa memakai 
tanwin, yang artinya “pergilah kalian ke negeri Mesir”. 

Kemudian diriwayatkan dari Abul Aliyah dan Ar-Rabi' ibnu 
Anas, bahwa keduanya menafsirkan hal tersebut sebagai negeri Mesir 
tempat Fir'aun berkuasa. Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Ibnu 
Abu Hatim, dari Abul Aliyah dan Ar-Rabi', dari Abul A'masy. 
| Ibnu Jarir mengatakan, dapat pula diinterpretasikan makna yang 

dimaksud ialah negeri Mesir Fir'aun menurut giraat orang yang mem- 
Jfat-hah-kannya (tanpa tanwin). Dengan demikian, berarti hal ini ter- 
masuk ke dalam Bab “Ittiba' dalam Menulis Mushaf”, seperti yang 
dilakukan terhadap firman-Nya, “Gawariran gawarira,” kemudian 
di-wagaf-kan bacaannya. 

Permasalahannya terletak pada makna misra, apakah makna yang 
dimaksud adalah Mesir negerinya Fir'aun, atau salah satu negeri (ko- 
ta) secara mutlak? Pendapat yang mengatakan bahwa kota tersebut 
adalah negeri Mesir masih perlu dipertimbangkan. Tetapi yang benar 
ialah suatu kota secara mutlak, seperti yang disebut oleh riwayat Ibnu 
Abbas dan lain-lainnya. 

Berdasarkan pengertian ini makna ayat adalah seperti berikut: 
“Musa berkata kepada mereka, “Apa yang kalian minta itu bukanlah 
merupakan hal yang sulit, bahkan hal tersebut banyak didapat di kota 
mana pun yang kalian masuki, dan tidaklah pantas bagi kalian me- 
minta kepada Allah Swt. hal yang serendah itu lagi banyak didapat .” 
Karena itulah maka Musa berkata kepada mereka yang disitir oleh fir- 
man-Nya: 


Tafsir Ibnu Kasir 539 





Koala 1: Sa MERE NP AG Kana) 
K3) BEN 


Maukah kalian mengambil sesuatu yang rendah sebagai peng- 
ganti yang lebih baik? Pergilah kalian ke suatu kota, pasti kalian 
memperoleh apa yang kalian minta. (Al-Bagarah: 61) 


Ma sa-altum artinya apa yang kalian minta dan mengingat perminta- 
an mereka itu termasuk ke dalam kategori keterlaluan dan sangat bu- 
ruk, maka bukan merupakan suatu keharusan untuk diperkenankan. 


Al-Bagarah, lanjutan ayat 61 
PLASA BEAN Tadi LAN Pc can Peda Raat 
AANG KPT HASAN PN YAN PA 


mm 
PN AP "u G ND aa IN G 
M3 Sea sa lang ON  $ Gr 
e2 Si Pa "- 
£ .2I 7 (? ““ 
1. Tana) Kai Glass asas 
Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta me- 
reka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) karena 
mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para 


nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu (terjadi) karena me- 
reka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. 


Firman Allah Swt.: 


ega) PA TAKYAN ara ha 4 


Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan. (Al-Ba- 
garah: 61) 


540 Juz 1 — Al-Bagarah 


Yakni ditimpakan dan ditetapkan kepada mereka menurut hukum sya- 
ra' dan takdir. Dengan kata lain, mereka terus-menerus dalam keada- 
an hina, siapa pun yang bersua dengan mereka, pasti menghina dan 
mencemoohkan mereka. Dan ditimpakan kepada mereka kenistaan di 
samping kehinaan yang selalu menyertai mereka di mana pun mereka 
berada. 

Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan 
makna ayat ini, bahwa mereka adalah orang-orang yang terkena 
Jizyah. 

Abdur Razzag meriwayatkan dari Ma'mar, dari Al-Hasan dan 
Oatadah sehubungan dengan firman-Nya, “Waduribat 'alaihimuz zil- 
latu,” bahwa mereka membayar Jizyah dengan patuh, sedangkan me- 
reka dalam keadaan tunduk. 

Ad-Dahhak mengatakan, ditimpakan kepada mereka zillah, yakni 
kenistaan. 

Al-Hasan mengatakan bahwa Allah menjadikan mereka hina, 
mereka tidak mempunyai harga diri lagi dan menjadikan mereka ber- 
ada di bawah kekuasaan kaum muslim. Umat ini (umat Nabi Muham- 
mad Saw.) menjumpai mereka, sedangkan orang-orang Majusi me- 
narik jizyah dari mereka. 

Abul Aliyah, Ar-Rabi' ibnu Anas, dan As-Saddi mengatakan 
bahwa al-maskanah artinya kemiskinan. Sedangkan menurut Al-Aufi 
artinya membayar kharraj (pajak), dan menurut Ad-Dahhak artinya 
Jizyah. 

Firman Allah Swt.: 


B4 
(adi) ayat #3 
serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. (Al-Bagarah: 61) 


Menurut Ad-Dahhak, makna ayat ini ialah mereka berhak mendapat 
murka dari Allah. Menurut Ar-Rabi' ibnu Anas, murka dari Allah 
menimpa diri mereka. Sedangkan Sa'id ibnu Jubair mengatakan, me- 
reka berhak mendapat murka Allah. 

Ibnu Jarir mengatakan, mereka pergi dan kembali dengan mem- 
bawa murka dari Allah. Lafaz ba-a ini tidak disebutkan melainkan 


Tafsir Ibnu Kasir 541 


dalam keadaan selalu dihubungkan adakalanya dengan kebaikan atau 
keburukan. Dikatakan sehubungan dengan pengertian ini ba-a fulanun 
bizambihi yang artinya si Fulan kembali dengan membawa dosanya. 
Bentuk mudari'-nya yabu-u bihi, sedangkan bentuk masdar-nya bau- 
an dan bawa-an. Termasuk ke dalam pengertian lafaz ini firman lain- 
nya yang mengatakan: 


Za 45178 


as) DIN 12) SBI 


Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) 
dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri. (Al-Maidah: 29) 


Artinya, kamu kembali dengan memikul kedua dosa itu dan pergi de- 
ngan membawa keduanya pula, dan jadilah kedua dosa tersebut ber- 
ada di atas pundakmu, sedangkan aku terbebas darinya. 

Dari semua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila 
mereka kembali, maka mereka kembali seraya membawa murka 
Allah di pundak mereka, dan jadilah mereka orang-orang yang ditim- 
pa oleh murka dari Allah, serta mereka berhak untuk mendapat murka 
dari-Nya. 

Firman Allah Swt.: 


1 Ta Gtonn21 1 | ey75 IG 
& “ . . & « — | . . 
Pn KN Ogk 94 MABA AI 2 
321) 

Hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat 


Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. (Al- 
Bagarah: 61) 


Makna ayat ini seakan-akan mengatakan bahwa pembalasan yang Ka- 
mi timpakan kepada mereka berupa nista, kehinaan, dan kemurkaan 
yang selalu menimpa mereka, sebagai akibat dari sifat angkuh mereka 
yang tidak mau mengikuti perkara yang hak, mereka juga kafir ke- 
pada ayat-ayat Kami serta menghina para pemangku syariat, yaitu pa- 
ra nabi dan pengikut-pengikutnya. Mereka terus-menerus menghina 
para nabi dan pengikut-pengikutnya hingga sampai berani membu- 
nuhnya. Maka tiada dosa yang lebih besar daripada apa yang telah 


542 Juz 1 — Al-Bagarah 





mereka lakukan itu, mereka kafir terhadap ayat-ayat Kami dan berani 
membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan. 

Karena itulah di dalam sebuah hadis yang telah disepakati kesa- 
hihannya disebutkan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


Pi I, - 0 ge 90 2 

Lon dari dai Pl AKI 

Takabur itu ialah menentang perkara yang hak dan meremehkan 
orang lain. 


Imam Ahmad meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Ismail, 
dari ibnu Aun, dari Amr ibnu Sa'id, dari Humaid ibnu Abdur Rah- 
man yang menceritakan bahwa Ibnu Mas'ud pernah menceritakan ha- 
dis berikut, dia adalah orang yang tidak pernah terhalang-halangi dari 
semua pembicaraan yang rahasia, tidak pula dari ini dan itu. Pada 
suatu hari ia datang menemui Rasulullah Saw. yang saat itu Malik ib- 
nu Mararah Ar-Rahawai berada di hadapannya, lalu ia menjumpai 
akhir pembicaraan yang dikatakan oleh Malik yang mengatakan de- 
mikian, “Wahai Rasulullah, aku telah mendapat bagian ternak unta 
seperti yang engkau lihat sendiri, maka aku tidak suka bila ada sese- 
orang dari kalangan mereka mempunyai bagian yang lebih dariku dua 
ekor ternak atau lebih. Akan tetapi, bukankah perasaan ini disebut 
sombong?” Rasulullah Saw. menjawab: 


Bp PN 
BEAN ANN ata AAN AA SA 
BNN STA 
Tidak, hal itu bukan termasuk sifat sombong, tetapi sombong itu 


jalah angkuh atau meremehkan perkara yang hak dan merendah- 
kan orang lain. 


Yaitu menolak perkara yang hak, meremehkan orang lain, menghina 
mereka, dan merasa besar diri terhadap mereka. 

Oleh karena itu, tatkala Bani Israil melakukan hal-hal yang telah 
mereka lakukan —seperti ingkar terhadap ayat-ayat Allah dan berani 
membunuh nabi-nabi mereka— maka Allah menimpakan kepada me- 


Tafsir Ibnu Kasir 543 


reka kemurkaan-Nya yang tak dapat dihindarkan lagi, dan Allah me- 
nimpakan kepada mereka kehinaan di dunia yang berlanjut sampai 
kepada kehinaan di akhirat, sebagai balasan yang setimpal buat 
mereka. 

Abu Darda At-Tayalisi meriwayatkan, telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Abu Ma'mar, dari 
Abdullah ibnu Mas'ud yang menceritakan bahwa dahulu setiap hari 
orang-orang Bani Israil membunuh sebanyak tiga ratus orang nabi, 
kemudian mereka mendirikan pasar sayur-mayur mereka di petang 
harinya. 

Imam Ahmad meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
Abdus Samad, telah menceritakan kepada kami Aban, telah menceri- 
takan kepada kami Asim, dari Abu Wa-il, dari Abdullah ibnu Mas- 
'ud, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


MAN Z 4 ag 
(Ang Ea 3 In Aka NG Near 


Orang yang paling keras mendapat azab di hari kiamat ialah se- 
orang lelaki yang dibunuh oleh seorang nabi atau yang membu- 
nuh nabi, dan imam kesesatan serta seseorang dari kalangan 
orang-orang yang gemar mencincang (membunuh secara kejam). 


Firman Allah Swt.: 


(173 OP (r PG | 

barapa Toe as ee 

Demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan 
melampaui batas. (Al-Bagarah: 61) 


Ayat ini merupakan 'illat (penyebab) lain yang mengakibatkan me- 
reka menerima pembalasan tersebut, yaitu mereka selalu berbuat dur- 
haka dan melampaui batas. Mereka durhaka karena melakukan hal- 
hal yang dilarang dan berlaku kelewat batas karena melampaui 
batasan-batasan yang diperbolehkan dan yang diperintahkan. 


544 Juz 1 — Al-Bagarah 


Al-Bagarah, ayat 62 


AAA CA an Lala BEN AKA Gg 
CE Paska He Hn lain Ad Ian 


TA 9 LA Pe 


BAR pre 


Sesungguhnya orang-orang yang mukmin, orang-orang Yahudi, 
orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi-in, siapa saja di an- 
fara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemu- 
dian, dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tu- 
han mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak 
(pula) mereka bersedih hati. 


Setelah Allah Swt. menyebutkan keadaan orang-orang yang menen- 
tang perintah-perintah-Nya, melanggar larangan-larangan-Nya, berla- 
ku kelewat batas melebihi dari apa yang diizinkan, serta berani mela- 
kukan perkara-perkara yang diharamkan dan akibat azab yang me- 
nimpa mereka, maka Allah mengingatkan melalui ayat ini, bahwa ba- 
rang siapa yang berbuat baik dari kalangan umat-umat terdahulu dan 
taat, baginya pahala yang baik. Demikianlah kaidah tetapnya sampai 
— hari kiamat nanti, yakni setiap orang yang mengikuti Rasul, Nabi 
yang ummi, maka baginya kebahagiaan yang abadi. Tiada ketakutan 
bagi mereka dalam menghadapi masa mendatang, tidak pula mereka 
bersedih hati atas apa yang telah mereka lewatkan dan tinggalkan. 
Makna ayat ini sama dengan firman lainnya, yaitu: 


(rd as) KY PA 0 Ne PE XI Aan (SI Yi 


Ingatlah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu, tidak ada ke- 
khawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih 
hati. (Yunus: 62) 


Tafsir Ibnu Kasir 545 





Seperti yang dikatakan oleh para malaikat kepada kaum mukmin di 
saat menghadapi kematiannya yang disitir oleh firman-Nya seperti 


berikut: 
LI KERETA 
8). 


(PI ja 2732 “a Para 

PER : 'a| BEI 
(es edan) 
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, “Tuhan kami ia- 
lah Allah,” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, 
maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan), 
“Janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa se- 
dih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah 
kepada kalian.” (Fussilat: 30) 


Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
Ubay, telah menceritakan kepada kami Umar ibnu Abu Umar Al- 
Adawi, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Ibnu Abu 
Nujaih, dari Mujahid yang mengatakan bahwa Salman r.a. pernah 
menceritakan hadis berikut: 


Lt ny P a.n, - TN # 5 3 aan 
Lp MAA LI ya HE AAN aa Sa 
Ne abu LA Ii KAA , SA 1 ke (ca x NA, 
TNYASI An An 35 ANTA 


p-. 


GI 


Aku pernah bertanya kepada Nabi Saw. tentang pemeluk agama 
yang dahulunya aku salah seorang dari mereka, maka aku men- 
ceritakan kepada beliau tentang cara salat dan ibadah mereka. 
Lalu turunlah firman-Nya, “Sesungguhnya orang-orang mukmin, 
orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang 
Sabi-in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah 
dan hari kemudian,” hingga akhir ayat. 


As-Saddi mengatakan bahwa firman-Nya yang mengatakan: 


546 Juz 1 — AkBagarah 


TA Kal SI La ah HAN 
(wap sn Bilas Ona AN 


Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang- 
orang Nasrani, dan orang-orang Sabi-in, siapa saja di antara 
mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta ber- 
amal saleh.... (Al-Bagarah: 62) 





diturunkan berkenaan dengan teman-teman Salman Al-Farisi. Ketika 
ja sedang berbincang-bincang dengan Nabi Saw., lalu ia menyebutkan 
perihal teman-teman yang seagamanya di masa lalu, ia menceritakan 
kepada Nabi berita tentang mereka. Untuk itu ia mengatakan, “Me- 
reka salat, puasa, dan beriman kepadamu serta bersaksi bahwa kelak 
engkau akan diutus sebagai seorang nabi.” 

Setelah Salman selesai bicaranya yang mengandung pujian kepa- 
da mereka, maka Nabi Saw. bersabda kepadanya, “Hai Salman, mere- 
ka termasuk ahli neraka.” Maka hal ini terasa amat berat bagi Salman. 
Lalu Allah menurunkan ayat ini. 

Iman orang-orang Yahudi itu ialah barang siapa yang berpegang 
kepada kitab Taurat dan sunnah Nabi Musa a.s., maka imannya diteri- 
ma hingga Nabi Isa a.s. datang. Apabila Nabi Isa telah datang, se- 
dangkan orang yang tadinya berpegang kepada kitab Taurat dan sun- 
nah Nabi Musa a.s. tidak meninggalkannya dan tidak mau mengikut 
kepada syariat Nabi Isa, maka ia termasuk orang yang binasa. 

Iman orang-orang Nasrani ialah barang siapa yang berpegang ke- 
pada kitab Injil dari kalangan mereka dan syariat-syariat Nabi Isa, 
maka dia termasuk orang yang mukmin lagi diterima imannya hingga 
Nabi Muhammad Saw. datang. Barang siapa dari kalangan mereka 
yang tidak mau mengikut kepada Nabi Muhammad Saw. dan tidak 
mau meninggalkan sunnah Nabi Isa serta ajaran Injilnya sesudah Na- 
bi Muhammad Saw. datang, maka dia termasuk orang yang binasa. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, hal yang semisal telah diriwayat- 
kan dari Sa'id ibnu Jubair. 


Tafsir Ibnu Kasir 547 





Menurut kami riwayat ini tidak bertentangan dengan apa yang te- 
lah diriwayatkan oleh Ali ibnu Abu Talhah, dari Ibnu Abbas sehu- 
bungan dengan firman-Nya: 


Saat 1 WA SALA Ken ripa « A GA 
WAN) .. Aa, 


Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang- 
orang Nasrani, dan orang-orang Sabi-in, siapa saja di antara 
mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian..., hingga 
akhir ayat, (Al-Bagarah: 62). 


Ibnu Abbas r.a. mengatakan bahwa sesudah itu diturunkan oleh Allah 
firman berikut: 
PL Pant 


Pl NT 7 
3 Pad, “en 


CAN, AN Go 
dee ) . Gema 


Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali ti- 
daklah akan diterima (agama itu) darinya, dan dia di akhirat ter- 
masuk orang-orang yang rugi. (Ali Imran: 85) 


Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ini merupakan 
suatu pemberitahuan bahwa tidak akan diterima dari seseorang suatu 
cara dan tidak pula suatu amal pun, kecuali apa yang bersesuaian de- 
ngan syariat Nabi Muhammad Saw. sesudah beliau diutus membawa 
risalah yang diembannya. Adapun sebelum itu, setiap orang yang 
mengikut rasul di zamannya, dia berada dalam jalan petunjuk dan ja- 
lan keselamatan. 

Orang-orang Yahudi adalah pengikut Nabi Musa a.s., yaitu mere- 
ka yang berpegang kepada kitab Taurat di zamannya. Kata al-yahud 
diambil dari kata al-hawadah yang artinya kasih sayang, atau berasal 
dari kata at-tahawwud yang artinya tobat, seperti yang dikatakan oleh 
Musa a.s. dalam firman-Nya: 


548 Juz 1 — Al-Bagarah 


“t 


Gore dl Y!) 2S EA ata FI 


Sesungguhnya kami kembali kepada Engkau. (Al-A'raf: 156) 


Maksudnya, kami bertobat kepada Engkau. Seakan-akan mereka dina- 
makan demikian pada asal mulanya karena tobat dan kasih sayang se- 
bagian mereka kepada sebagian yang lain. 

Menurut pendapat yang lain, nama Yahudi itu dinisbatkan (di- 
kaitkan) dengan Yahuda, nama anak tertua Ya gub. 

Abu Amr ibnul Ala mengatakan, disebut demikian karena mere- 
ka selalu bergerak di kala membaca kitab Taurat. 

Ketika Nabi Isa diutus, kaum Bani Israil diwajibkan untuk meng- 
ikuti dan menaatinya. Sahabat-sahabat Nabi Isa dan pemeluk agama- 
nya dinamakan Nasrani karena mereka saling menolong di antara se- 
sama mereka. Mereka disebut pula Ansar, seperti yang dikatakan oleh 
Nabi Isa a.s. dalam firman-Nya: 


Na RN « Ta (TE 25 
a LE SRNANG Sd, “Na 


Siapakah yang akan menjadi penolong untuk (menegakkan aga- 
ma) Allah? Para Hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab, 
“Kamilah penolong-penolong (agama) Allah.” (Ali Imran: 52) 











Lov B3 


Menurut pendapat yang lain, mereka dinamakan demikian karena per- 
nah bertempat tinggal di suatu daerah yang dikenal dengan nama Na- 
sirah. Demikian menurut Oatadah dan Ibnu Juraij, serta diriwayatkan 
pula dari Ibnu Abbas. 

Nasara adalah bentuk jamak dari nasran, sama halnya dengan la- 
faz nasyawa bentuk jamak dari lafaz nasywan, dan sukara bentuk ja- 
ak dari lafaz sakran. Dikatakan Nasranah untuk seorang wanita 
Nasrani. Salah seorang penyair mengatakan, “Dan seorang wanita 
Nasranah yang tidak pernah ibadah.” 

Ketika Allah Swt. mengutus Nabi Muhammad Saw. sebagai pe- 
mungkas para nabi dan rasul kepada semua anak Adam secara mut- 
lak, maka diwajibkan bagi mereka percaya kepada apa yang disam- 


Tafsir Ibnu Kasir 549 





paikannya, taat kepada perintahnya, dan mencegah diri dari apa yang 
dilarangnya. Mereka adalah orang-orang yang beriman sebenar-benar- 
nya. Umat Nabi Muhammad Saw. dinamakan kaum mukmim karena 
banyaknya keimanan mereka dan keyakinan mereka yang sangat kuat, 
mengingat mereka beriman kepada semua nabi yang terdahulu dan 
perkara-perkara gaib yang akan datang. 

Mengenai orang-orang Sabi-in, para ulama berbeda pendapat me- 
ngenai hakikat mereka. Sufyan A5-Sauri meriwayatkan dari Lais ibnu 
Abu Sulaim, dari Mujahid yang mengatakan bahwa mereka (yakni 
orang-orang Sabi-in) adalah suatu kaum antara Majusi, Yahudi, dan 
Nasrani, pada hakikatnya mereka tidak mempunyai agama. Hal yang 
sama telah diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Nujaih, dari Mujahid. 

Telah diriwayatkan dari Ata dan Sa' id ibnu Jubair hal yang semi- 
sal dengan pendapat di atas. 

Abul Aliyah, Ar-Rabi' ibnu Anas, As- Saddi, Abusy Sya'sa (yak- 
ni Jabir ibnu Zaid), Ad-Dahhak, dan Ishag ibnu Rahawaih mengata- 
kan bahwa Sabi-in adalah suatu sekte dari kalangan ahli kitab, mereka 
mengakui kitab Zabur. Karena itu, Imam Abu Hanifah dan Ishag me- 
ngatakan bahwa tidak mengapa dengan sembelihan mereka dan meni- 
kah dengan mereka. 

Hasyim meriwayatkan dari Mutarrif “Ketika kami sedang bersa- 
ma Al-Hakam ibnu Atabah, lalu ada seorang lelaki dari kalangan pen- 
duduk Basrah bercerita kepadanya, dari Al-Hasan yang mengatakan 
tentang orang-orang Sabi-in, bahwa sesungguhnya mereka itu sama 
dengan orang-orang Majusi. Kemudian Al-Hakam berkata, “Bukan- 
kah aku pun telah mengatakan hal yang sama kepada kalian?”.” 

Abdur Rahman ibnu Mahdi meriwayatkan dari Mu'awiyah ibnu 
Abdul Karim, bahwa ia pernah mendengar Al-Hasan menceritakan 
tentang orang-orang Sabi-in. Dia mengatakan bahwa mereka adalah 
suatu kaum yang menyembah malaikat. 

Ibnu Jarir meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Mu- 
hammad ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Al-Mu 'ta- 
mir ibnu Sulaiman, dari ayahnya, dari Al-Hasan yang menceritakan, 
“Diberitakan kepada Ziad bahwa orang-orang Sabi-in salat mengha- 
dap ke arah kiblat, mereka salat lima waktu. Ziad bermaksud membe- 


550 Juz 1 — Al-Bagarah 


baskan mereka dari pungutan jizyah, tetapi sesudah itu dia mendapat 
berita bahwa mereka menyembah malaikat.” 

Abu Ja'far Ar-Razi mengatakan, telah sampai berita kepadanya 
bahwa orang-orang Sabi-in adalah suatu kaum yang menyembah ma- 
laikat, percaya kepada kitab Zabur, dan salat menghadap ke arah kib- 
lat. Hal yang sama dikatakan pula oleh Sa'id ibnu Abu Arubah, dari 
Oatadah. 

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
Yunus ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, 
telah menceritakan kepadaku Ibnu Abuz Zanad, dari ayahnya yang 
mengatakan bahwa orang-orang Sabi-in adalah suatu kaum yang ting- 
gal di sebelah negeri Irak. Mereka kaum yang suka menangis, ber- 
iman kepada semua nabi serta puasa selama tiga puluh hari setiap ta- 
hunnya, dan mereka salat menghadap negeri Yaman setiap harinya 
sebanyak lima kali. 

Wahb ibnu Munabbih pernah ditanya mengenai Sabi-in. Ia men- 
jawab bahwa mereka hanya mengenal Allah semata, tidak mem- 
punyai syariat yang diamalkan, tidak pula berbuat kekufuran. 

Abdullah ibnu Wahb mengatakan bahwa Abdur Rahman ibnu 
Zaid pernah berkata, “Sabi-in adalah pemeluk suatu agama yang ting- 
gal di Mausul. Mereka mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain 
Allah, tetapi mereka tidak mempunyai amal, kitab, dan nabi kecuali 
hanya ucapan 'tidak ada Tuhan selain Allah'.” Abdur Rahman ibnu 
Zaid mengatakan pula bahwa mereka tidak beriman kepada rasul. Ka- 
rena itulah orang-orang musyrik mengatakan kepada Nabi Saw. dan 
para sahabatnya, bahwa Nabi Saw. dan sahabatnya adalah orang- 
orang Sabi-in. Orang-orang musyrik menyerupakan Nabi Saw. dan 
para sahabatnya dengan mereka dalam hal ucapan 'tidak ada Tuhan 
selain Allah. 

Al-Khalil mengatakan bahwa Sabi-in adalah suatu kaum yang 
agamanya menyerupai agama Nasrani, hanya kiblat mereka mengarah 
kepada datangnya angin selatan, mereka menduga bahwa dirinya ber- 
ada dalam agama Nabi Nuh a.s. 

Al-Ourtubi meriwayatkan dari Mujahid, Al-Hasan, dan Ibnu Abu 
Nujaih, bahwa mereka adalah suatu kaum yang agamanya merupakan 


Tafsir Ibnu Kasir 551 





campuran antara agama Yahudi dan agama Mayjusi, sembelihan mere- 
ka tidak boleh dimakan, dan kaum wanitanya tidak boleh dinikahi. 

Al-Ourtubi mengatakan, yang tersimpul dari pendapat mereka 
menurut apa yang disebut oleh sebagian ulama yaitu mereka adalah 
orang-orang yang mengesakan Tuhan dan meyakini akan pengaruh 
bintang-bintang, bahwa bintang-bintang tersebutlah yang melakukan- 
nya. Karena itulah Abu Sa'id Al Astakhri mengeluarkan fatwa bahwa 
mereka adalah orang kafir. Ia katakan demikian ketika Al-Oadir Bil- 
lah menanyakan kepadanya tentang hakikat mereka. 

Ar-Razi memilih pendapat yang mengatakan bahwa Sabi-in ada- 
lah suatu kaum yang menyembah bintang-bintang, dengan pengertian 
bahwa Allah telah menjadikannya sebagai kiblat untuk ibadah dan 
doa, yakni Allah menyerahkan pengaturan urusan alam ini kepada 
bintang-bintang tersebut. Selanjutnya Ar-Razi mengatakan bahwa 
pendapat ini dinisbatkan kepada orang-orang Kasyrani yang didatangi 
oleh Nabi Ibrahim a.s. untuk membatalkan pendapat mereka dan me- 
menangkan perkara yang hak. 

Pendapat Mujahid dan para pengikutnya serta pendapat Wahb ib- 
nu Munsbbih menyatakan bahwa Sabi-in adalah suatu kaum bukan 
pemeluk agama Yahudi, bukan Nasrani, bukan Majusi, bukan pula 
kaum musyrik. Sesungguhnya mereka adalah suatu kaum yang hanya 
tetap pada fitrah mereka, tiada agama tetap yang menjadi panutan dan 
pegangan mereka. Karena itulah maka kaum musyrik memperolok- 
olokkan orang yang masuk Islam dengan sebutan Sabi, dengan mak- 
sud bahwa dia telah menyimpang dari semua agama penduduk bumi 
di saat itu. 

Sebagian ulama mengatakan, Sabi-in adalah orang-orang yang 
belum sampai kepada mereka dakwah seorang nabi pun. 

Pendapat yang paling kuat di antara semuanya hanya Allah-lah 
Yang Maha Mengetahui. 


Al-Bagarah, ayat 63-64 


Ta KN RE KS AFARIN 
3 ai KAA AS la 


552 Juz 1 — Al-Bagarah 





HN GI AA ai Sa 318 


5 SG 2224 Bigia “2 An 


Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari kalian dan Ka- 
mi angkatkan gunung (Tursina) di atas kalian (seraya Kami ber- 
firman), “Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepada 
kalian dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar ka- 
lian bertakwa.” Kemudian kalian berpaling setelah (adanya per- 
janjian) itu, maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya 
atas kalian, niscaya kalian tergolong orang-orang yang rugi. 


Allah Swt. berfirman mengingatkan Bani Israil akan apa yang telah 

Dia ambil dari mereka berupa janji-janji dan ikrar untuk beriman ha- 
nya kepada Allah semata, tidak mempersekutukan-Nya, dan mau 
mengikuti rasul-rasul-Nya. Allah menceritakan bahwa ketika Dia 
mengambil janji dari mereka, maka Dia angkat gunung itu di atas me- 
reka agar mereka mau mengakui apa yang disumpahkan kepada me- 
reka, mengambilnya dengan sekuat tenaga, dan bertekad untuk melak- 
sanakannya. Seperti yang disebutkan di dalam firman lainnya, yaitu: 


SAI C ari 45 NN YO Pi PP, 
betah 3g Al tas3l3 


Kab 3 ia 
bet SLEYD Ogga Lust Kadi eps 


Dan (ingatlah) ketika Kami mengangkat bukit ke atas mereka se- 
akan-akan bukit itu naungan awan dan mereka yakin bahwa bu- 
kit itu akan jatuh menimpa mereka. (Dan Kami katakan kepada. 
mereka), “Peganglah dengan teguh apa yang telah Kami berikan 
kepada kalian, serta ingatlah selalu (amalkanlah) apa yang terse- 
but di dalamnya supaya kalian menjadi orang-orang yang ber- 
takwa.” (Al-A'raf: 171) 


At-tur artinya gunung, sesuai dengan apa yang ditafsirkan dalam ayat 
surat Al-A'raf ini. Hal ini dinaskan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Ata, 


Tafsir Ibnu Kasir 553 


Ikrimah, Al-Hasan, Ad-Dahhak, dan Ar-Rabi' ibnu Anas serta lain- 
lainnya, pendapat ini sudah jelas. 

Tetapi menurut suatu riwayat yang dikatakan dari Ibnu Abbas, 
tur ialah bukit yang mempunyai tetumbuhan, sedangkan bukit yang 
tidak ada tetumbuhannya bukan dinamakan tur. 

Di dalam hadis futun disebutkan dari Ibnu Abbas, “Ketika me- 
reka menolak untuk taat, maka diangkat di atas mereka bukit tersebut 
dengan maksud agar mereka mau menurut.” 

As-Saddi mengatakan, “Ketika mereka membangkang untuk su- 
jud, maka Allah memerintahkan kepada gunung untuk runtuh menim- 
pa mereka. Lalu mereka melihat gunung tersebut telah menutupi me- 
reka, akhirnya mereka jatuh tersungkur bersujud. Tetapi mereka ha- 
nya sujud dengan separo tubuh mereka, sedangkan separo yang lain- 
nya melihat ke arah gunung tersebut. Akhirnya Allah kasihan kepada 
keadaan mereka, lalu mengembalikan gunung tersebut ke tempatnya, 
menjauhi mereka.” Para ulama mengatakan, “Demi Allah, tiada suatu 
sujud yang lebih disukai oleh Allah selain sujud yang menyebabkan 
azab diangkat dari mereka (orang-orang Bani Israil), padahal mereka 
melakukan sujud seperu itu.” Yang demikian itu disebutkan di dalam 
firman-Nya, “Dan (ingatlah) ketika Kami mengangkat bukit itu di 
atas kalian” (Al-Bagarah: 63). 

Al-Hasan mengatakan sehubungan dengan ane 43 


(ara sa) pt "SESI Cela x 


Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepada kalian. 
(Al-Bagarah: 63) 


Yang dimaksud adalah kitab Taurat. Abul Aliyah dan Ar-Rabi' ibnu 
Anas mengatakan bahwa biguwwah artinya dengan taat. Menurut Mu- 
jahid, biguwwah artinya mengamalkan apa yang terkandung di dalam- 
nya. Oatadah mengatakan, yang dimaksud dengan guwwah ialah ke- 
sungguhan, jika tidak, niscaya Aku akan melemparkan bukit ini kepa- 
da kalian. Akhirnya setelah diancam demikian mereka mau meme- 
gang apa yang diberikan kepada mereka. 

Abul Aliyah dan Ar-Rabi' mengatakan schubungan dengan fir- 
man-Nya: 


554 Juz 1 — Al-Bagarah 





. LA Ta 
org #09 9319 
dan Ingallah selalu apa yang ada di dalamnya. (Al-Bagarah: 63) 


Artinya, bacalah dan amalkanlah apa yang terkandung di dalam kitab 
Taurat. 
Firman Allah Swt.: 


ha 3 ya, AN sr. »j5 LA 

. . Site AN ai - 
Gn BEA sa na3Y SN IN aa 
Kemudian kalian berpaling setelah (adanya perjanjian) itu, maka 


kalau tidak ada karunia Allah. (Al-Bagarah: 64) 


Allah Swt. berfirman bahwa setelah adanya perjanjian yang telah 
dikukuhkan dan diagungkan itu, lalu kalian berpaling darinya, kalian 
menyimpang dan melanggarnya. 


Ebeaakat Pa Pai 4 ERA Gea 
Kasad)  deguya -. any 
maka kalau tidak ada karunia dan rahmat-Nya atas kalian. (Al- 
Bagarah: 64) 


Yakni kalau Allah tidak menerima tobat kalian dan tidak mengutus 
nabi-nabi dan rasul-rasul kepada kalian. 


“1 A TI Pa 

PI KN PAN PON 

niscaya kalian tergolong orang-orang yang rugi. (Al-Bagarah: 
64) 


disebabkan kalian merusak perjanjian tersebut, yakni kalian akan rugi 
di dunia dan di akhirat. 


Al-Bagarah, ayat 65-66 


2129 48 BOLA an 3) 2 23 LA SO Ud 
3 dB Gal ade aa, 


Tafsir lbnu KaSir 555 


3) 
A1 ? AA ANA NG “ ka Pe Ca 
909 "9 emo” X., si & "CO (Pa 
ag CJ 
. 


Ny ” 


Dan sesungguhnya telah kalian ketahui orang-orang yang me- 
langgar di antara kalian pada hari Sabtu, lalu Kami berfirman 
kepada mereka, “Jadilah kalian kera-kera yang hina.” Maka Ka- 
mi Jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di 
masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi 
pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. 


Allah Swt. berfirman bahwa sesungguhnya kalian —hai orang-orang 
Yahudi— telah mengetahui azab yang menimpa penduduk kampung 
itu yang durhaka terhadap perintah Allah dan melanggar perjanjian 
dan ikrar-Nya yang telah Dia ambil dari kalian. Yaitu kalian harus 
mengagungkan hari Sabtu dan menaati perintah-Nya. Dikatakan de- 
mikian karena hal tersebut disyariatkan bagi mereka. Akan tetapi, pa- 
da akhirnya mercka membuat kilah (tipu daya) agar mereka tetap da- 
pat berburu ikan di hari Sabtu, yaitu dengan cara meletakkan jaring- 
jaring dan perarrgkap-perangkap ikan sebelum hari Sabtu. 

Apabila hari Sabtu tiba dan ikan-ikan banyak didapat sebagaima- 
na biasanya, ikan-ikan tersebut terjerat oleh jaring-jaring dan perang- 
kap-perangkap tersebut, tiada suatu ikan pun yang selamat di hari 
Sabtu itu. Apabila malam hari tiba, mereka mengambil ikan-ikan ter- 
sebut sesudah hari Sabtu berlalu. Ketika mereka melakukan hal terse- 
but, maka Allah mengutuk rupa mereka menjadi kera. Kera adalah 
suatu binatang yang rupanya lebih mirip dengan manusia, tetapi kera 
bukan jenis manusia. Dengan kata lain, demikian pula perbuatan dan 
upu muslihat mereka, mengingat apa yang mereka lakukan itu menu- 
rat tahurniah mirip dengan perkara yang hak, tetapi batiniahnya berbe- 
Z2. Sirxan kebalikannya. Maka pembalasan dikutuk menjadi kera itu 
merupakan balasan dari perbuatan mereka sendiri yang disesuaikan 
Cengan iznis pelanggarannya. 

Kisah ini disebutkan panjang lebar dalam tafsir surat Al-A'raf, 
yaitu pada firman-Nya: 


556 Juz 1 — At-Bagarah 


PA Pan 2, 
na NA RAN Aap 
PE tanpa sae a35 Is agan 53 

Ga Oli Ta Bp Hana 
(wu Ce PA K 


Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak 
di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, 
di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di seki- 
tar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari 
yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. 
Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku 
fasik. (Al-A'raf: 163) 





Demikianlah kisah tersebut secara lengkap. As-Saddi mengatakan 
bahwa mereka adalah penduduk kota Ailah, demikian pula menurut 
Oatadah. Kami akan mengetengahkan pendapat ulama tafsir secara 
panjang lebar dalam tafsir ayat ini, Insya Allah. 

Firman Allah Swt: 


“9 AA Ph ta ehea 

Goal Ka 433,3 3 Meli 

lalu Kami berfirman kepada mereka, “Jadilah kalian kera-kera 
yang hina.” (Al-Bagarah: 65) 


Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
Ubay, telah menceritakan kepada kami Abu Huzaifah, telah menceri- 
takan kepada kami Syibl, dari Ibnu Nujaih, dari Mujahid sehubungan 
dengan makna ayat ini, bahwa hati merekalah yang dikutuk, bukan 
rupa mereka. Sesungguhnya hal ini hanyalah sebagai perumpamaan 
yang dibuat oleh Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam firman 
lainnya: 


aa ne 


Cor daan) Ay PAN 3) EA 


Tafsir Ibnu Kasir 557 
Ba aa an tan ina inka mma 


seperti keledai yang membawa kitab-kitab. (Al-Jumw'ah: 5) 


Telah diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir, dari Al-Musanna, dari Abu 
Huzaifah dan dari Muhammad ibnu Umar Al-Bahili dan dari Asim, 
dari Isa, dari Ibnu Abu Nujaih, dari Mujahid dengan lafaz yang sama. 
Sanad yang jayyid dan pendapat yang garib (aneh) sehubungan de- 
ngan makna ayat ini bertentangan dengan makna lahiriah ayat itu sen- 
diri. Dalam ayat lainnya disebutkan melalui firman-Nya: 


4 Jap 


” (Pn LAN 15, / 441, “ 7 v 
Ae raat AWlacal ya ah - AN Agra ae 
ng aI, LA ANA 9 ATT 
(ta 30 UI) mada nba 


Katakanlah, “Apakah akan aku beritakan kepada kalian tentang 

. orang-orang yang lebih buruk pembalasannya daripada (orang- 
orang fasik) itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk dan 
dimurkai Allah, di antara mereka (ada) yang dijadikan kera dan 
babi dan (orang yang) menyembah tagut?” (Al-Maidah: 60) 


Al-Aufi mengatakan di dalam kitab tafsirnya, dari ibnu Abbas, sehu- 
bungan dengan firman-Nya: 


| Aa . 27 
(ae. 224) Kalasan (25 at Ur 


lalu Kami berfirman kepada Bit la kalian kera yang 
hina.” (Al-Bagarah: 65) 


Bahwa Allah menjadikan sebagian dari mereka (Bani Israil) kera dan 
babi. Diduga bahwa para pemuda dari kalangan mereka dikutuk men- 
jadi kera, sedangkan orang-orang yang sudah lanjut usianya dikutuk 
menjadi babi. 

Syaiban An-Nahwi meriwayatkan dari Oatadah sehubungan de- 
ngan makna ayat ini, “Lalu Kami berfirman kepada mereka, “Jadilah 
kalian kera yang hina”,” bahwa kaum itu menjadi kera yang memiliki 
ekor, sebelum itu mereka adalah manusia yang terdiri atas kalangan 
kaum pria dan wanita. 


558 Juz 1 — Al-Bagarah 


Ata Al-Khurrasani mengatakan, diserukan kepada mereka, “Hai 
penduduk negeri, jadilah kalian kera yang hina.” Kemudian orang- 
orang yang melarang mereka masuk menemui mereka dan berkata, 
“Hai Fulan, bukankah kami telah melarang kamu (untuk melakukan 
perburuan di hari Sabtu)?” Mereka menjawab hanya dengan angguk- 
an kepala, yang artinya “memang benar”. 

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
Ali ibnul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Mu- 
hammad ibnu Rabi'ah di Masisiyyah, telah menceritakan kepada ka- 
mi Muhammad ibnu Muslim (yakni At-Taifi), dari Ibnu Abu Nujaih, 
dari Mujahid, dari Ibnu Abbas yang mengatakan, “Sesungguhnya na- 
sib yang menimpa mercka yang melakukan perburuan di hari Sabtu 
jalah mereka dikutuk menjadi kera sungguhan, kemudian mereka di- 
binasakan sehingga tidak ada keturunannya.” | 

Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Allah mengu- 
tuk mereka menjadi kera karena kedurhakaan mereka. Ibnu Abbas 
mengatakan, mereka hanya hidup di bumi ini selama tiga hari. Tiada 
Suatu pun yang dikutuk dapat bertahan hidup lebih dari tiga hari. Se- 
sudah rupa mereka dikutuk dan diubah, mereka tidak mau makan dan 
minum serta tidak dapat mengembangbiakkan keturunannya. Karena 
sesungguhnya Allah telah menciptakan kera dan babi serta makhluk 
lainnya dalam masa enam hari, seperti yang disebutkan di dalam Ki- 
tab-Nya. Allah mengubah rupa kaum tersebut menjadi kera. Demi- 
kianlah Allah dapat melakukan terhadap siapa yang dikehendaki-Nyva, 
dan Dia dapat mengubah rupa ke dalam bentuk seperti apa yang 
dikehendaki-Nya. 

Abu Ja'far meriwayatkan dari Ar-Rabi', dari Abul Aliyah 
sehubungan dengan firman-Nya: 


e KAA 2 
Goa) Aa 5-23, (&3 
Jadilah kalian kera-kera yang hina. (Al-Bagarah: 65) 


Yakni jadilah kalian orang-orang yang nista dan hina (seperti kera). 
Hal yang semisal telah diriwayatkan dari Mujahid, Oatadah, Ar- 
Rabi, dan Abu Malik. 


Tafsir Ibnu Kasir 559 


Muhammad ibnu Ishag meriwayatkan dari Daud ibnu Abul Hu- 
sain, dari Ikrimah, bahwa Ibnu Abbas r.a. pernah mengatakan, “Se- 
sungguhnya hal yang difardukan oleh Allah kepada kaum Bani Israil 
pada mulanya adalah sama dengan hari yang difardukan oleh Allah 
kepada kalian dalam hari raya kalian, yaitu hari Jumat. Tetapi mereka 
menggantinya menjadi hari Sabtu, lalu mereka menghormati hari Sab- 
tu (sebagai ganti hari Jumat) dan mereka meninggalkan apa-apa yang 
diperintahkan kepadanya. Tetapi setelah mereka membangkang dan 
hanya menetapi hari Sabtu, maka Allah menguji mereka dengan hari 
Sabtu itu dan diharamkan atas mereka banyak hal yang telah dihalal- 
kan bagi mereka diselain hari Sabtu. Mereka yang melakukan demi- 
kian tinggal di suatu kampung yang terletak di antara Ailah dan Tur, 
yaitu Madyan. Maka Allah mengharamkan mereka melakukan perbu- 
ruan ikan di hari Sabtu, juga mengharamkan memakannya di hari itu. 

Tersebutlah apabila hari Sabtu tiba, maka ikan-ikan datang kepa- 
da mereka terapung-apung di dekat pantai mereka berada. Tetapi apa- 
bila hari Sabtu telah berlalu, ikan-ikan itu pergi semua hingga mereka 
tidak dapat menemukan seekor ikan pun, baik yang besar maupun 
yang kecil. Singkatnya, bila hari Sabtu tiba ikan-ikan itu muncul be- 
gitu banyak secara misteri, tetapi bila hari Sabtu berlalu, ikan-ikan itu 
lenyap tak berbekas. 

Mereka tetap dalam keadaan demikian dalam waktu yang cukup 
lama memendam rasa ingin memakan ikan, Kemudian ada seseorang 
dari kalangan mereka sengaja menangkap ikan dengan sembunyi- 
sembunyi di hari Sabtu, lalu ia mengikat ikan tersebut dengan be- 
nang, kemudian melepaskannya ke laut: sebelum itu ia mengikat be- 
nang itu ke suatu pasak yang ia buat di tepi laut, lalu ia pergi mening- 
galkannya. Keesokan harinya ia datang ke tempat itu, lalu mengambil 
ikan tersebut dengan alasan bahwa ia tidak mengambilnya di hari 
Sabtu. Selanjutnya ia pergi membawa ikan tangkapannya itu, kemu- 
dian dimakannya. Pada hari Sabtu berikutnya ia melakukan hal yang 
sama, ternyata orang-orang mencium bau ikan itu. Maka penduduk 
kampung berkata, “Demi Allah, kami mencium bau ikan.” 

Kemudian mereka menemukan orang yang melakukan hal terse- 
but, Jalu mereka mengikuti jejak si lelaki itu. Mereka melakukan hal 
tersebut dengan sembunyi-sembunyi dalam waktu cukup lama, Allah 


560 Juz 1 — Al-Bagarah 





sengaja tidak menyegerakan siksaan-Nya terhadap mereka, sebelum 
mereka melakukan perburuan ikan secara terang-terangan dan men- 
jualnya di pasar-pasar. 

Segolongan orang dari kalangan mereka yang tidak ikut berburu 
berkata, “Celakalah kalian ini, bertakwalah kepada Allah.” Golongan 
ini melarang apa yang diperbuat oleh kaumnya itu. Sedangkan go- 
longan lainnya yang tidak memakan ikan dan tidak pula melarang 
kaum dari perbuatan mereka berkata, “Apa gunanya kamu menasihati 
suatu kaum yang bakal diazab oleh Allah atau Allah akan mengazab 
mereka dengan azab yang keras.” Mereka yang memberi peringatan 
kepada kaumnya menjawab, “Sebagai permintaan maaf kepada Tuhan 
kalian, kami tidak menyukai perbuatan mereka, dan barangkali saja 
mereka mau bertakwa (kepada Allah).” 

Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, “Ketika mereka dalam keada- 
an demikian, maka pada pagi harinya orang-orang yang tidak ikut 
berburu di tempat perkumpulan dan masjid-masjidnya merasa kehi- 
langan orang-orang yang berburu, mereka tidak melihatnya. Kemu- 
dian sebagian dari kalangan mereka berkata kepada sebagian yang 
lain, “Orang-orang yang suka berburu di hari Sabtu sedang sibuk, ma- 
rilah kita lihat apakah yang sedang mereka lakukan.” Lalu mereka be- 
rangkat untuk melihat keadaan orang-orang yang berburu di rumah- 
rumah mereka, ternyata mereka menjumpai rumah-rumah tersebut da- 
lam keadaan terkunci. Rupanya mereka memasuki rumahnya masing- 
masing di malam hari, lalu menguncinya dari dalam, seperti halnya 
“orang yang mengurung diri. Ternyata pada pagi harinya mereka men- 
jadi kera di dalam rumahnya masing-masing, dan sesungguhnya 
orang-orang yang melihat keadaan mereka mengenal seseorang yang 
dikenalnya kini telah berubah bentuk menjadi kera. Para wanitanya 
menjadi kera betina, dan anak-anaknya menjadi kera kecil.” 

Ibnu Abbas mengatakan, seandainya Allah tidak menyelamatkan 
orang-orang yang melarang mereka berbuat kejahatan itu, niscaya se- 
muanya dibinasakan oleh Allah. Kampung tersebut adalah yang dise- 
but oleh Allah Swt. dalam firman-Nya kepada Nabi Muhammad 
Saw., yaitu: 


Kei Ian Kana En Edu AN AE 


Tafsir Ibnu Kasir 561 





Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak 
di dekat laut. (Al-A'raf: 163) 


hingga akhir ayat. Ad-Dahhak meriwayatkan pula hal yang semisal 
dari Ibnu Abbas r.a. 
As-Saddi meriwayatkan sehubungan dengan tafsir firman-Nya: 


Tete” (aa 2 3 Ari . 233, 2 Yana An 9321 sa - 
25,3 sal Sd Ora KN Nando rar 
Pata — 

mn : 2 
(oral Chan 
Dan sesungguhnya telah kalian ketahui orang-orang yang me- 
langgar di antara kalian pada hari Sabtu, lalu Kami berfirman 


kepada mereka, “Jadilah kalian kera yang hina.” (Al-Bagarah: 
65) 


Mereka adalah penduduk kota Ailah, yaitu suatu kota yang terletak di 
pinggir pantai. Tersebutlah bila hari Sabtu tiba, maka ikan-ikan ber- 
munculan. sedangkan Allah telah mengharamkan orang-orang Yahudi 
melakukan suatu pekerjaan pun di hari Sabtu. Bila hari Sabtu tiba, 
Gada seekor ikan pun yang ada di laut itu yang tidak bermunculan se- 
hingga ikan-ikan tersebut menampakkan songot (kumis)nya ke pcr- 
mukaan air. Tetapi bila hari Ahad tiba, ikan-ikan itu menetap di dasar 
laut, hingga tiada seekor ikan pun yang tampak, dan baru muncul lagi 
pada hari Sabtu mendatang. Yang demikian itu dinyatakan di dalam 
firman-Nya: 


ss Sa Baba La KAN au 33 
Men 5 3 | SAN GAS 


£ - LI 2 Tatar A, 

Ke BL ENII Haa ana 
Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak 
di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, 
di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di se- 
kitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari 
yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. 
(Al-A 'raf: 163) 


562 Juz t — Al-Bagarah 





Maka sebagian dari mereka ada yang ingin makan ikan, lalu sesc- 
orang (dari mereka) menggali pasir dan membuat suatu parit sampai 
ke laut yang dihubungkan dengan kolam galiannya itu. Apabila hari 
Sabtu tiba, ia membuka tambak paritnya, lalu datanglah ombak mem- 
bawa ikan hingga ikan-ikan itu masuk ke dalam kolamnya. Ketika 
ikan-ikan itu hendak keluar dari kolam tersebut, ternyata tidak mam- 
pu karena paritnya dangkal, hingga ikan-ikan itu tetap berada di da- 
lam kolam tersebut. Apabila hari Ahad tiba, maka lelaki itu datang, 
lalu mengambil ikan-ikan tersebut. Lalu seseorang memanggang ikan 
hasil tangkapannya dan ternyata tetangganya mencium bau ikan ba- 
kar. Ketika si tetangga menanyakan kepadanya, ia menceritakan apa 
yang telah dilakukannya. Maka si tetangga tersebut melakukan hal 
yang sama seperti dia, hingga tersebarlah kebiasaan makan ikan di 
kalangan mereka. 

Kemudian ulama mereka berkata, “Celakalah kalian, sesungguh- 
nya kalian melakukan perburuan di hari Sabtu, sedangkan hari terse- 
but tidak dihalalkan bagi kalian.” Mereka menjawab, “Sesungguhnya 
kami hanya menangkapnya pada hari Ahad, yaitu di hari kami meng- 
ambilnya.” Maka orang-orang yang ahli hukum berkata, “Tidak, me- 
lainkan kalian menangkapnya di hari kalian membuka jalan air bagi- 
nya, lalu ia masuk.” 

Akhirnya mereka tidak dapat mencegah kaumnya menghentikan 
hal tersebut. Lalu sebagian orang yang melarang mereka berkata ke- 
pada sebagian yang lain, sebagaimana yang disebutkan oleh Firman- 
Nya: 


2» AK Ka Te He AN San 
Us SN) Keren hg dnag 


Mengapa kalian menasihati kaum yang Allah akan membinasa- 
kan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat ke- 
ras? (AW-A 'raf: 164) 


Dengan kata lain, mengapa kalian bersikeras menasihati mereka, pa- 
dahal kalian telah menasihati mereka, tetapi ternyata mereka tidak 
mau menuruti nasihat kalian. Maka sebagian dari mereka berkata, se- 
perti yang disitir oleh firman-Nya: 


Tafsir Ibnu Kasir 563 





Urea 3121) Oa KA! 333 desk ma 


Agar kami mempunyai alasan (pelepas tanggung jawab) kepada 
Tuhan kalian, dan supaya mereka bertakwa. (AlW-A'raf: 164) 


Ketika mereka menolak nasihat tersebut, maka orang-orang yang taat 
kepada perintah Allah berkata, “Demi Allah, kami tidak mau hidup 
bersama kalian dalam satu kampung.” Lalu mereka membagi kam- 
pung itu menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh sebuah tembok 
penghalang. 

Lalu kaum yang taat pada perintah Allah membuat suatu pintu 
khusus buat mereka sendiri, dan orang-orang yang melanggar pada 
hari Sabtu membuat pintunya sendiri pula. Nabi Daud a.s. melaknat 
mereka yang melanggar di hari Sabtu itu. Kaum yang taat pada perin- 
tah Allah keluar memakai pintunya sendiri, dan orang-orang yang ka- 
fir keluar dari pintunya sendiri pula. 

Pada suatu hari orang-orang yang taat pada perintah Tuhannya 
keluar. sedangkan orang-orang yang kafir tidak membuka pintu khu- 
sus mereka. Maka orang-orang yang taat melongok keadaan mereka 
dengan menaiki tembok penghalang tersebut setelah merasakan bah- 
wa mercka tidak mau juga membuka pintunya. Ternyata mereka yang 
kafir itu telah berubah ujud menjadi kera, satu sama lainnya saling 
melompati. Kemudian orang-orang yang taat membuka pintu mereka, 
lalu kera-kera tersebut keluar dan pergi menuju suatu tempat. Yang 
demikian itu dijelaskan di dalam firman-Nya: 


“» Pm PSS 2 P2 - BA 
Gm 21 NI) Ken! PAPAN ya: 2 ig (al seE3 


Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dila- 
rang mereka mengerjakannya, Kami katakan kepada mereka, 
"Jadilah kalian kera yang hina!” (AL-A'raf: 166) 
Kisah inilah yang pada mulanya disebutkan oleh firman-Nya: 
4 


S3 yA CIEB IN Gita NA 3 Ga NIK 


564 Juz 1 — Al-Bagarah 





- Be 29 aa “ 
(va 3g) EU Ea 


Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan 
Daud dan Isa putra Maryam. (Al-Maidah: 78) 


hingga akhir ayat. Merekalah yang dikutuk menjadi kera-kera itu. 
Menurut kami, tujuan mengetengahkan pendapat para imam ter- 
sebut untuk menjelaskan kelainan pendapat yang dikemukakan oleh 
Mujahid rahimahullah. Dia berpendapat bahwa kutukan yang menim- 
pa mereka hanyalah kutukan maknawi, bukan kutukan yang mengaki- 
batkan mereka berubah ujud menjadi kera. Pendapat yang sahih ada- 
lah yang mengatakan bahwa kutukan tersebut maknawi dan suwari. 


Firman Allah Swt.: 
AG NU “. 
Curah YKS NAe2 


Maka Kami jadikan yang demikian itu sebagai peringatan. (Al- 
Bagarah: 66) 


Sebagian Mufassirin mengatakan bahwa damir yang terkandung pada 
lafaz faja alnaha kembali kepada al-giradah (menjadi kera). Menurut 
pendapat lain kembali kepada al-hitan (ikan-ikan). Menurut pendapat 
yang lainnya kembali kepada siksaan, dan menurut yang lainnya lagi 
kembali kepada al-garyah (kampung tempat mereka tinggal). Demiki- 
an menurut riwayat Ibnu Jarir. 

Menurut pendapat yang sahih, damir tersebut kembali kepada al- 
garyah, yakni Allah menjadikan kampung itu: sedangkan yang di- 
maksud adalah para penduduknya, karena merekalah yang melakukan 
pelanggaran di hari Sabtu. 

Nakalan, peringatan, yakni Kami siksa mereka dengan suatu sik- 
saan, lalu Kami jadikan siksaan itu sebagai peringatan, seperti penger- 
tian yang terkandung di dalam firman-Nya mengenai Fir'aun, yaitu: 


17 Li “AN - 
World) ASI Din IK sana 


Tafsir Ibnu Kasir 565 


Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan di dunia. 
(An-Nazi'at: 25) 


Firman Allah Swt.: 


Om gadi Weni 


bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang ke- 
mudian. (Al-Bagarah: 66) 


Damir ha kembali kepada al-gura (kampung-kampung). Ibnu Abbas 
mengatakan bahwa Kami jadikan siksaan yang telah menimpa pendu- 
duk kampung tersebut sebagai pelajaran atau peringatan bagi orang- 

orang yang ada di kampung-kampung sekitarnya, seperti pengertian 
yang terkandung di dalam firman lainnya, yaitu: 


177 22) te MN LAN UEA 
Te ea: 3 I NIEKS naga ESAI 9 
Can HB EX) 

Dan sesungguhnya Kami telah membinasakan negeri-negeri di 
sekitar kalian dan Kami telah mendatangkan tanda-tanda kebe- 


saran Kami berulang-ulang supaya mereka kembali (bertobat). 
(Al-Ahgaf: 27) 


Termasuk ke dalam pengertian ini firman lainnya, yaitu: 


aan GET GET SN BEN adal 


Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami 
mendatangi daerah-daerah (orang-orang kafir), lalu Kami ku- 
rangi daerah-daerah itu (sedikit demi sedikit) dari tepi-tepinya 
(sekitarnya). (Ar-Ra'd: 41) 





Makna yang dimaksud dengan Jafaz lima baina yadaiha wa ma khal- 
faha ialah menyangkut tempat, seperti yang dikatakan oleh Muham- 
mad ibnu Ishag, dari Daud ibnul Husain, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas yang mengatakan bahwa lima bainaha artinya penduduk kam- 
pung setempat, wa ma khalfaha, penduduk kampung-kampung yang 


566 Juz 1 — A-Bagarah 





di sekitarnya. Hal yang sama dikatakan pula oleh Sa'id ibnu Jubair, 
bahwa lima baina yadaiha wa ma khalfaha, artinya orang yang ada di 
tempat tersebut di masa itu. 

Telah diriwayatkan oleh Ismail ibnu Abu Khalid, Oatadah, dan 
Atiyyah Al-Aufi sehubungan dengan tafsir firman-Nya: 


» | pak aa KAP Ga 


Maka Kami jadikan yang demikian itu sebagai peringatan bagi 
orang-orang di masa itu. (Al-Bagarah: 66) 


Ma baina yadaiha artinya ma gablaha, yakni bagi orang-orang yang 
sebelumnya yang menyangkut masalah hari Sabtu. Abul Aliyah, Ar- 
Rabi”, dan Atiyyah mengatakan bahwa wa ma khalfaha artinya buat 
orang-orang yang sesudah mereka dari kalangan Bani Israil agar mec- 
reka tidak melakukan hal yang semisal dengan perbuatan orang-orang 
yang dikutuk itu. Mereka mengatakan bahwa makna yang dimaksud 
dari lafaz ma baina yadaiha wa ma khalfaha berkaitan dengan za- 
man, yakni sebelum dan sesudahnya. 

Pengertian tersebut dapat dibenarkan bila dikaitkan dengan 
orang-orang sesudah mereka, agar apa yang telah menimpa penduduk 
kampung itu menjadi peringatan dan pelajaran bagi mereka. Jika di- 
kaitkan dengan orang-orang sebelum mereka, mana mungkin ayat ini 
ditafsirkan dengan makna tersebut, yakni sebagai pelajaran dan pe- 
ringatan buat orang-orang sebelum mereka? Barangkali setelah dipa- 
hami tidak ada seorang pun yang mengatakan demikian. 

Dengan demikian, maka tertentulah pengertian lafaz ma baina 
yadaiha wa ma khalfaha artinya “buat orang-orang yang tinggal di 
kampung-kampung sekitarnya. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu 
Abbas dan Sa'id ibnu Jubair. 

Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi' iban Anas, dari 
Abul Aliyah, mengenai firman-Nya: 


"# , 


PPL, e PRA K AN -X 
(4x g 221) (all, TANI s3 (2 


Tafsir Ibnu Kasir 567 


Maka Kami jadikan yang demikian itu sebagai peringatan bagi 
orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemu- 
dian. (Al-Bagarah: 66) 


Bahwa makna yang dimaksud ialah sebagai hukuman terhadap dosa- 
dosa mereka yang sekarang dan yang lalu. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diriwayatkan dari Ikrimah, 
Mujahid, As-Saddi Al-Farra, dan Ibnu Atiyyah bahwa lima baina ya- 
daiha artinya “bagi dosa-dosa kaum tersebut', sedangkan wa ma khal- 
faha artinya “bagi orang sesudahnya yang berani melakukan hal yang 
semisal dengan dosa-dosa mereka itu. 

Ar-Razi meriwayatkan tiga buah pendapat sehubungan dengan 
tafsir ayat ini: Yang pertama mengatakan bahwa makna yang dimak- 
sud dari lafaz ma baina yadaiha wa ma khalfaha ialah “bagi orang- 
orang sebelum mereka yang telah mengetahui beritanya melalui kitab- 
kitab terdahulu dan bagi orang-orang sesudah mereka'. Pendapat ke- 
dua mengatakan, makna yang dimaksud ialah 'bagi para penduduk 
kampung dan umat-umat yang semasa dengannya'. Pendapat ketiga 
mengatakan bahwa Allah Swt. menjadikan hal tersebut sebagai hu- 
kuman buat orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut sebelum- 
nya, juga bagi orang-orang sesudahnya. Pendapat ketiga ini merupa- 
kan pendapat Al-Hasan. 

Menurut kami, pendapat yang kuat ialah yang mengartikan bah- 
wa ma baina yadaiha dan wa ma khalfaha artinya “bagi orang-orang 
yang sezaman dengan mereka, juga bagi orang-orang yang akan da- 
tang sesudah mercka', seperti makna yang terkandung di dalam fir- 


man-Nya, 
ON Erik GIS NE KA, 


Dan sesungguhnya Kami telah membinasakan negeri-negeri di 
sekitar kalian. (Al-Ahgaf: 27) hingga akhir ayat. 


Dan Allah telah berfirman: 


kena Para, . KRS JEN 


568 Juz 1 — AkBagarah 





Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana dise- 
babkan perbuatan mereka sendiri. (Ar-Ra'd: 31) 


$ 2 - as SD Ba BATA 
tan DA AE ANN EGA 


Maka apakah mereka tidak melihat bahwa Kami mendatangi ne- 
geri (orang kafir), lalu Kami kurangi luasnya dari segala penju- 
runya (Al-Anbiya: 44) | 


Maka Allah menjadikan mereka sebagai pelajaran dan peringatan buat 
orang-orang yang sezaman dengan mereka, juga menjadi pelajaran 
bagi orang-orang yang kemudian melalui berita yang mutawatir dari 
mereka. Karena itulah di akhir ayat disebutkan: 


CI GA PRA 
(aza 3) MMA, a19 


serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. (Al- 
Bagarah: 66) 


Muhammad ibnu Ishag meriwayatkan dari Daud ibnul Husain, dari 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: 


La CINA 2 

(rep) A Cpandlalcya9 

serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. (Al- 
Bagarah: 66) | 


Yang dimaksud ialah bagi orang-orang sesudah mereka hingga hari 
kiamat. | 
Al-Hasan Oatadah mengatakan sehubungan dengan firman-Nya: 


"» GI LL pet 
. 2 
(ae 1) oyanddalasaag 


Tafsir Ibnu Kasir 569 





Serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ne 
Bagarah: 66) 


Ia memperingatkan mereka sehingga mereka memelihara diri dari 
hal-hal yang menyebabkan siksa Allah dan mewaspadainya. 
As-Saddi dan Atiyyah Al-Aufi mengatakan bahwa makna fir- 


man-Nya: 
2 CINA 2 
kan uu -“ 
Gg) | Handa Ha 


serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. (Al- 
Bagarah: 66) 


ialah umat Nabi Muhammad Saw. 

Menurut kami, makna yang dimaksud dari lafaz al-mau'izah da- 
lam ayat ini ialah peringatan. Dengan kata lain, Kami jadikan azab 
dan pembalasan yang telah menimpa mereka sebagai balasan dari 
perbuatan mereka yang melanggar hal-hal yang diharamkan oleh 
Allah dan tipu muslihat yang mereka jalankan. Karena itu, hati-hati- 
lah orang-orang yang bertakwa terhadap perbuatan seperti yang mere- 
ka lakukan itu, agar tidak tertimpa siksaan yang telah menimpa mere- 
ka. 

Sehubungan dengan pengertian ini Imam Abu Abdullah ibnu 
Buttah meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu 
Muhammad ibnu Muslim, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan 
ibnu Muhammad ibnus Sabah Az-Za'farani, telah menceritakan kepa- 
da kami Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Muham- 
mad ibnu Umar, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah yang mence- 
ritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah PeNsa naa) 


a 
2 ra 1 As “nian ag 5) AG 
KM BMPINTA PAP SS YAA let EK NATA IN 
Janganlah kalian lakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh 
orang-orang Yahudi, karena akibatnya kalian akan menghalal- 


kan apa-apa yang diharamkan oleh Allah hanya dengan tipu 
muslihat yang rendah. 


570 Juz 1 — Al-Bagarah 


Sanad ini berpredikat jayyid, Ahmad ibnu Muhammad ibnu Muslim 
dinilai Sigah oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khatib Al-Bagdadi, se- 
dangkan perawi lainnya sudah dikenal dengan syarat sahih. 


Al-Bagarah, ayat 67 
Te LAI TEA ME AT RN R2 AI 
kls KAPAN pa" SI kans segan J3, 
ba 2 
BN GAN a3yeN ABI, sn 


Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, “Sesung- 
guhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina.” 
Mereka berkata, “Apakah kamu hendak menjadikan kami buah 
ejekan?” Musa menjawab, “Aku berlindung kepada Allah akan 
termasuk golongan orang-orang yang jahil.” 





Allah Swt. berfirman melalui ayat ini, “Ingatlah kalian, hai kaum Ba- 
ni Israil, akan nikmat-Ku yang telah Kulimpahkan kepada kalian da- 
lam hal yang menyangkut perkara yang berlainan dengan hukum 
alam bagi kalian,” yaitu mengenai seekor sapi betina dan keterangan 
mengenai si pembunuhnya dengan melalui sapi betina itu, kemudian 
Allah menghidupkan si terbunuh, lalu si terbunuh menyebut siapa pe- 
laku yang telah membunuh dirinya dari kalangan mereka. 

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Al- 
Hasan ibnu Muhammad ibnus Sabah, telah menceritakan kepada kami 
Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Hisyam ibnu Has- 
san, dari Muhammad ibnu Sirin, dari Ubaidah As-Salmani yang men- 
ceritakan hadis berikut: 

Ada seorang lelaki dari kalangan kaum Bani Israil yang mandul, 
tidak mempunyai anak, sedangkan dia mempunyai harta benda yang 
banyak. Orang yang mewarisinya hanyalah anak lelaki dari saudara 
laki-lakinya. Pada suatu malam keponakannya itu membunuhnya dan 
meletakkan mayatnya di depan pintu rumah salah seorang dari ka- 
langan mereka. Di pagi harinya si pembunuh menuduh mereka, hing- 


Tafsir Ibnu Kasir 571 





ga masing-masing pihak memakai senjatanya dan sebagian dari mere- 
ka berperang dengan sebagian yang lain. 

Kemudian orang-orang yang bijak dan berkuasa dari kalangan 
mereka berkata, “Mengapa kalian saling membunuh di antara sesama 
kalian, sedangkan utusan Allah berada di antara kalian?” Akhirnya 
mereka datang menghadap Nabi Musa a.s., lalu menceritakan peristi- 
wa tersebut. Maka Nabi Musa a.s. berkata, seperti yang disitir oleh 
firman-Nya: 

Yg 59” 714 Pane NN, PN 1 Memang Lo10l IA G6 
NA NN AAN LENSA 
Ae Sela sabia yaaa Ag 


(va Kai KAN 
maa Ge eo SI 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi 
betina.” Mereka berkata, “Apakah kamu hendak menjadikan ka- 
mi buah ejekan”” Musa menjawab, “Aku berlindung kepada 
Allah akan termasuk golongan orang-orang yang jahil.” (Al-Ba- 
garah: 67) 


Perawi mengatakan, seandainya mereka tidak menyangkal, niscaya 
Sapi apa pun yang mudah didapat sudah cukup bagi mereka. Tetapi 
mereka keras kepala, akhirnya mereka diperberat. Setelah mercka 
mendapatkan sapi betina yang diperintahkan agar mereka menyembe- 
lihnya, ternyata sapi betina itu adalah milik seorang lelaki yang tidak 
punya sapi lain kecuali satu-satunya yang mereka harapkan itu. 
Akhirnya si pemilik sapi berkata, “Demi Allah, sebagai tukarannya 
aku tidak mau kurang dari sejumlah emas yang memenuhi kulitnya.” 
Maka mereka terpaksa mengambil sapi betina tersebut dengan mem- 
berikan tukaran berupa emas sepenuh kulitnya. Mereka menyembelih 
sapi tersebut, lalu memukulkan sebagian dari anggota badannya ke tu- 
buh mayat yang dimaksudkan. Akhirnya si mayat dapat hidup. Me- 
reka bertanya, “Siapakah yang telah membunuhmu?”" Ia menjawab, 
“Orang ini,” seraya mengisyaratkan kepada keponakannya, lalu ia 
lunglai dan mati. | | 

Si pembunuh tidak diberi sedikit harta pun dari peninggalan si 
mayat. Setelah peristiwa tersebut, maka pembunuh tidak dapat mewa- 
risi (harta si terbunuh). 


572 Juz 1 — A-Bagarah 


Ibnu Jarir meriwayatkan hadis semisal melalui hadis Ayyub, dari 
Muhammad ibnu Sirin, dari Ubaidah. Diriwayatkan pula oleh Abdu 
Ibnu Humaid di dalam kitab tafsirnya, disebutkan bahwa telah men- 
ceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun dengan lafaz yang sama. 
Telah diriwayatkan pula oleh Adam ibnu Abu Iyas di dalam kitab taf- 
sirnya, dari Abu Ja'far (yakni Ar-Razi), dari Hisyam ibnu Hassan de- 
ngan lafaz yang sama. 

Adam ibnu Abu Iyas di dalam kitab tafsirnya telah meriwayat- 
kan, telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ar- 
Rabi”, dari Abul Aliyah mengenai firman-Nya: 


gni SAP AN a71 KI A1 
(va 22.1) 2 WK) 


Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi 
betina. (Al-Bagarah: 67) 


Tersebutliah bahwa ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israil, dia 
orang kaya dan tidak mempunyai seorang anak pun, yang mewarisi- 
nya adalah salah seorang kerabatnya. Kemudian si kerabat membu- 
nuhnya agar cepat memperoleh harta warisannya, lalu mayatnya ia 
campakkan di perempatan jalan. Si pembunuh datang kepada Nabi 
Musa dan berkata, “Sesungguhnya kerabatku telah terbunuh, hal ini 
merupakan suatu peristiwa yang sangat berat, karena aku tidak men- 
jumpai seorang pun selaimmu yang dapat menjelaskan kepadaku siapa 
pembunuhnya, wahai Nabi Allah?” 

Maka Nabi Musa menyeru kepada semua orang, “Kuminta —de- 
mi Allah— siapa yang mengetahui peristiwa ini, hendaknya dia men- 
ceritakannya kepada kami.” Ternyata tiada seorang pun dari mereka 
yang mengetahuinya. Lalu si pembunuh datang kepada Musa dan ber- 
kata, “Engkau adalah Nabi Allah, maka mintakanlah kepada Allah 
buat kami agar Dia menjelaskannya kepada kami.” Nabi Musa a.s. 
memohon kepada Tuhannya, lalu Allah berfirman: 


Se ie Pair 8 dg 

Lwv:3211) BAN d OLX ATI 
Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi 
betina. (Al-Bagarah: 67) 


Tafsir Ibnu Kasir 573 


Mereka heran dengan jawaban tersebut, lalu berkata: 
| G3 Ka las 121 maa AN Ki HP Gaara 
5 In ban PA 1 tt ' sh "IT Lea 
. “19 
(- Tea . Nan 


“Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?” Musa 
menjawab, “Aku berlindung kepada Allah akan termasuk golong- 
an orang-orang yang jahil.” Mereka menjawab, “Mohonkanlah 
kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami, 
sapi betina apakah itu?” Musa menjawab, “Sesungguhnya Allah 
berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua 
dan tidak muda, pertengahan di antara itu.” (Al-Bagarah: 67-68) 


Artinya sapi betina tersebut tidak terlalu tua, tidak pula terlalu muda, 
melainkan pertengahan di antara keduanya. 


CLS EKA 6 


(1422231) » PLS AG KN Aa 


Mereka berkata, “Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami 
agar Dia menerangkan kepada kami warna sapi itu.” Musa men- 
jawab, “Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu 
adalah sapi betina yang kuning, yang kuning tua warnanya, lagi 
menyenangkan orang-orang yang memandangnya.” (Al-Bagarah: 
69) 


Sapi betina tersebut berwarna kuning mulus lagi membuat takjub 
orang-orang yang memandangnya. 


Bg 
« 2 
2 : 


WEB ENG 


“t 


-. 


514 Juz 1 — Ak-Bagarah 





KI EN RA LA AAN An 231231 

Una NY 2 2 2G 2241069 : 
“ G, “1 c 

(mv vaga Saad CA 


Mereka berkata, “Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami 
agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi be- 
tina itu? Karena sesungguhnya sapi itu (masih) samar bagi kami, 
dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk.” 
Musa menjawab, “Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi be- 
lina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk 
membajak tanah dan tidak pula untuk mengarri tanaman, tidak 
bercacat, tidak ada belangnya.” (Al-Bagarah: 70-71) 


Yakni sapi betina tersebut belum pernah dipekerjakan untuk memba- 
jak tanah dan mengairi tanaman, juga tidak ada cacat serta tidak ada 
belangnya. 


ad PU PNP Led LI AYU An. at 1 
Wal Galanlon6 Ceslwpude beta YG 


Mereka berkata, “Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat 
sapi betina yang sebenarnya.” Kemudian mereka menyembelih- 
nya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. 
(Al-Bagarah: 71) 


Perawi mengatakan, “Seandainya kaum itu di saat menerima perintah 
untuk menyembelih sapi betina, mereka langsung mendatangkan se- 
ekor sapi betina yang mana pun, hal itu sudah cukup. Tetapi mereka 
memperberat dirinya sendiri, maka Allah benar-benar memperberat 
mereka. Seandainya saja kaum itu tidak mengucapkan kata istisna se- 
perti yang disebutkan oleh firman-Nya: 


aa rda AMP CON Tha 
ga) Gala au! Gia 


Dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk. 
(Al-Bagarah: 70) 


Tafsir Ibnu Kasir 575 


niscaya mereka tidak akan beroleh petunjuk untuk mendapatkan sapi 
betina tersebut untuk selama-lamanya." 

Menurut riwayat yang sampai kepada kami, mereka tidak mene- 
mukan sapi bctina yang spesifikasinya disebutkan kepada mereka ke- 
cuali hanya pada seorang wanita tua yang memelihara banyak anak 
yatim: si nenek itulah yang mengurus mereka. Tatkala si nenek me- 
ngetahui bahwa tiada yang dapat membersihkan mereka kecuali ha- 
nya sapi miliknya, maka ia melipatgandakan harganya kepada mere- 
ka. Lalu mereka menghadap Nabi Musa a.s. dan menceritakan kepa- 
danya bahwa mereka tidak menemukan sapi berciri khas seperti itu 
kecuali pada seorang wanita dan wanita itu meminta harga pembelian 
yang berlipat ganda dari biasanya. 

Nabi Musa a.s. berkata, “Sesungguhnya Allah telah memberikan 
keringanan kepada kalian, tetapi kalian memperberat diri kalian sen- 
diri. Maka berikanlah kepada si nenek itu apa yang disukainya dan 
apa yang telah ditetapkannya.” Lalu mereka melakukannya, membeli 
sapi betina itu dan menyembelihnya. Kemudian Nabi Musa a.s. me- 

srintahkan mereka agar memotong salah satu dari tulang sapi betina 
iru untuk dipukulkan kepada jenazah tersebut. Mereka melakukan apa 
yang diperintahkan oleh Nabi Musa a.s., dan ternyata jenazah tersebut 
dapat hidup kembali, lalu menyebutkan kepada mereka nama orang 
yang telah membunuhnya. Sesudah itu ia mati kembali seperti semu- 
la. Maka Nabi Musa a.s. menangkap si pembunuh yang ternyata ada- 
lah orang yang pernah datang dan mengadu kepada Nabi Musa a.s. 
itu sendiri. Akhirnya si pembunuh tersebut dihukum mati sebagai 
pembalasan dari perbuatan jahatnya itu. 

Muhammad ibnu Jarir meriwayatkan, telah menceritakan kepada- 
ku Muhammad ibnu Sa'id, telah menceritakan kepadaku ayahku, te- 
lah menceritakan kepadaku pamanku, telah menceritakan kepadaku 
ayahku, dari kakekku, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan ayat yang 
menceritakan perihal sapi betina ini. Disebutkan bahwa ada seorang 
lelaki yang lanjut usia di kalangan kaum Bani Israil pada zaman Nabi 
Musa a.s. Lelaki tua tersebut mempunyai harta yang banyak, sedang- 
kan anak-anak saudara lelakinya miskin, tak berharta. Lelaki tua itu 
tidak beranak, dan ahli warisnya adalah anak-anak saudara lelakinya. 


5176 Juz 1 — Al-Bagarah 


Mereka berkata, “Aduhai, seandainya paman kita telah mati, niscaya 
kita akan mewarisi hartanya.” 

Tetapi setelah masa berlalu sangat lama, sedangkan paman mere- 
ka tidak juga mati, datanglah setan kepada mereka dan mengatakan 
kepada mereka, “Mengapa tidak kalian bunuh saja paman kalian, nis- 
.caya kalian akan segera mewarisi hartanya dan kalian menimpakan 
diatnya kepada penduduk kota yang kalian tidak ada di dalamnya.” 
Demikian itu karena ada dua kota di sekitar daerah tersebut, dan me- 
reka berada di salah satunya. Sedangkan hukum yang berlaku di ka- 
langan mereka ialah apabila ada seseorang yang terbunuh, lalu mayat- 
nya tergeletak di antara kedua kota, maka dilakukan pengukuran jarak 
antara si mayat dan dua kota tersebut. Kota mana pun di antara ke- 
duanya yang jaraknya lebih dekat kepada si mayat, maka penduduk 
kota tersebutlah yang harus menanggung diatnya. 

Ketika setan membujuk mereka untuk melakukan hal tersebut, 
mengingat paman mereka tidak juga mati dalam waktu yang cukup 
lama, mereka terbujuk. Maka dengan sengaja mereka membunuh pa- 
mannya, sesudah itu mereka lemparkan mayatnya di depan pintu ger- 
bang kota yang mereka bukan berasal dari kota tersebut. Pada ke- 
esokan harinya penduduk kota kedatangan anak-anak saudara lelaki 
tua tersebut, lalu mereka berkata, “Paman kami terbunuh di depan 
pintu gerbang kalian. Demi Allah, kalian harus membayar diat paman 
kami kepada kami.” Penduduk kota menjawab, “Kami bersumpah de- 
ngan nama Allah, kami tidak membunuhnya dan kami tidak mengeta- 
hui siapa pembunuhnya. Kami belum pernah membuka pintu gerbang 
kota kami sejak kami menutupnya hingga pagi hari.” 

Mereka datang kepada Nabi Musa a.s., lalu berkata, “Paman ka- 
— mi telah kami temukan dalam keadaan terbunuh di depan pintu kota 
mereka.” Penduduk kota menjawab, “Kami bersumpah kepada Allah, 
kami tidak membunuhnya dan kami tidak pernah membuka pintu ger- 
bang kota kami bila telah kami tutup hingga pagi hari.” 

Kemudian datanglah Malaikat Jibril —membawa perintah dari 
Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui— kepada Nabi 
. Musa a.s. Nabi Musa a.s. berkata kepada mereka: 


3 ag P2 7 8g ra 
ASI 


Slank SAN NU 


Tafsir Ibnu Kasir 51 


Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi 
betina. (Al-Bagarah: 67) 


Kemudian kalian pukul mayat itu dengan salah satu anggota badan 
sapi betina yang telah disembelih itu. 
As-Saddi meriwayatkan sehubungan dengan firman-Nya: 


Seiya 0) Yg, 23 41K? 
Oa EN ASI SAN AJ 


Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, “Sesung- 
guhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina.” 
(Al-Bagarah: 67) 


Tersebutlah bahwa ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israil yang 
memiliki banyak harta dan seorang anak perempuan serta seorang ke- 
ponakan laki-laki yang miskin. Lalu si keponakan melamar anak pe- 
rempuannya. tetapi ia menolak dan tidak mau mengawinkan anak pe- 
rempuannya dengan keponakannya itu. Akhirnya si keponakan yang 
masih muda itu marah dan mengatakan, “Demi Allah, aku benar-be- 
nar akan membunuh pamanku, merampas hartanya, mengawini anak 
perempuannya, dan memakan diat pembunuhannya.” 

Si pemuda datang kepada pamannya ketika ada berita tentang ke- 
datangan para pedagang di salah satu suku Bani Israil, lalu si pemuda 
mengatakan kepada pamannya, “Hai paman, berangkatlah bersamaku 
dan tolong ambilkan buatku sebagian dari harta dagangan kaum terse- 
but, barangkali aku dapat memperoleh keuntungan darinya. Sesung- 
guhnya jika mereka melihat engkau bersamaku, niscaya mereka mau 
memberikannya kepadaku.” Si paman berangkat bersama keponakan- 
nya di malam hari. Ketika si paman sampai di tempat kabilah yang 
dituju, maka si keponakan membunuhnya, lalu si keponakan kembali 
kepada keluarganya. 

Pada keesokan harinya si keponakan tersebut datang seakan-akan 
sedang mencari pamannya, ia berpura-pura tidak mengetahui di mana 
pamannya berada dan seakan-akan ia tidak menemukannya. Lalu ia 
berangkat menuju tempat pamannya terbunuh, ternyata ia menjumpai 
kabilah tersebut sedang mengerumuni mayat pamannya. Lalu ia 


578 Juz 1 — A-Bagarah 





mengambil mayat pamannya seraya berkata, “Kalian telah membunuh 
pamanku, maka kalian harus membayar diatnya kepadaku.” Ia me- 
ngatakan demikian seraya menangis dan menaburkan pasir ke atas ke- 
palanya sendiri dan mengatakan, “Aduhai pamanku.” 

Ja melaporkan hal tersebut kepada Nabi Musa a.s. Maka Nabi 
Musa a.s. menjatuhkan keputusan agar mereka membayar diat kepada 
si pemuda itu. Tetapi mereka berkata, “Wahai utusan Allah, mohon- 
kanlah kepada Tuhanmu buat kami agar Dia menjelaskan kepada ka- 
mi Siapakah yang telah membunuhnya, lalu kita tangkap pelakunya. 
Demi Allah, sesungguhnya diat si terbunuh ini mudah bagi kami, te- 
tapi kami merasa malu dituduh sebagai pembunuh.” Yang demikian 
itu disebutkan di dalam firman-Nya: 


aa AIA ALA #7 9 -. 131 LE 
OI. Jae Pa G3 Ga ea 


Dan (ingatlah) ketika kallan membunuh seorang manusia, lalu 
kalian saling tuduh-menuduh tentang itu. Dan Allah hendak me- 
nyingkapkan apa yang selama ini kalian sembunyikan. (Al-Ba- 
garah: 72) 


Musa a.s. berkata kepada mereka, sebagaimana yang dinyatakan di 
dalam firman-Nya melalui ayat berikut: 


Per Kak ea (4 47 


(ws) KENA MY AN 


Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi 
betina. (Al-Bagarah: 67) 


Tetapi jawaban mereka, “Kami bertanya kepadamu tentang orang 
yang dibunuh dan orang yang membunuhnya, tetapi engkau menja- 
wabnya, “Sembelihlah seekor sapi betina." Apakah engkau memper- 
olok-olokkan kami?” Maka Nabi Musa a.s. menjawab: 


17 kara 2I Kn al 
(wp) KAN GPK ( 3 HA lauk: Lg 


Tafsir Ibnu Kasir 579 





Musa menjawab, “Aku berlindung kepada Allah akan termasuk 
golongan orang-orang yang jahil.” (Al-Bagarah: 67) 


Sahabat Ibnu Abbas r.a. mengatakan, seandainya mereka mengambil 
seekor sapi betina mana pun lalu, mereka menyembelihnya, niscaya 
hal itu sudah cukup bagi mereka. Akan tetapi, mereka bersikap keras 
dan membandel terhadap Nabi Musa a.s., maka Allah memperkeras 
sanksi-Nya terhadap mereka. Mereka mengatakan: 


ASOh 1 - ERA KI SJEceL Oo sea 
Gap) ban kena aa 


Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerang- 

kan kepada kami sapi betina apakah itu. Musa menjawab, “Se- 

Sungguhnva Allah berfirman bahwa sapi betina itu adaluh sapi 

herira yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu.” 
A!-Bagarah: 65) 

Al-farid. sapi betina yang sudah tua dan tidak beranak lagi. Al-bikr, 


sapi beuna yang belum pernah beranak kecuali hanya baru sekali. Al- 
'awan, pertengahan di antara keduanya. 


CINA HS 
Pak - Ga Pa TAN, 
Hak MEKANEAOK ch Nge Sp 
les PE LAN ra TEA SAYA an) Us 

vi - M3AN ) BI MAA 13 NY 2 


Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan sat: kalian. Mere- 
ka berkata, “Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar 


580 Juz 1 — A-Bagarah 





Dia menerangkan kepada kami apa warnanya.” Musa menjawab, 
“Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sa- 
pi betina yang kuning, yang kuning tua warnanya, lagi menye- 
nangkan orang-orang yang memandangnya.” Mereka berkata, 
“Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerang- 
kan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena 
sesungguhnya sapi itu (masih) samar bagi kami dan sesungguh- 
nya kami insya Allah akan mendapat petunjuk.” Musa berkata, 
“Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah 
sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah 
dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak cacat, tidak ada 
belangnya.” (Al-Bagarah: 68-71) 


Yakni tidak ada belang putih, belang hitam, dan belang merah, me- 


lainkan kuning mulus. 
“ “2 1 
(wa 22) Beta Te 


Mereka berkata, “Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat 
sapi betina yang sebenarnya.” (Al-Bagarah: 71) 


Mereka mencarinya, dan ternyata mereka tidak mampu menemukan- 
nya. 

Tersebut di kalangan kaum Bani Israil terdapat seorang pemuda 
yang sangat berbakti kepada ayahnya, pada suatu hari ada seorang le- 
laki lain yang lewat kepadanya seraya membawa mutiara jualannya. 
Ketika itu ayahnya sedang tidur, sedangkan kunci brankas berada di 
bawah bantalnya. Si lelaki penjual mutiara itu berkata kepadanya, 
“Maukah engkau beli mutiara ini dengan harga tujuh puluh ribu dir- 
ham?” Si pemuda menjawab, “Jika kamu bersabar hingga ayahku ter- 
bangun dari tidur, aku mau membelinya darimu dengan harga delapan 
puluh ribu dirham.” Si penjual mutiara berkata, “Bangunkan saja 
ayahmu, nanti mutiara ini kujual kepadamu dengan harga enam puluh 
ribu dirham.” Maka si penjual mutiara terus menurunkan harganya 
hingga mencapai harga tiga puluh ribu dirham, sedangkan si pemuda 
menaikkannya sampai harga seratus ribu dirham, dengan syarat ayah- 
nya harus terbangun dengan sendirinya terlebih dahulu. Ketika si pen- 
jual mendesak terus, maka si pemuda kesal, lalu berkata kepadanya 


Tafsir Ibnu Kasir 581 





“Demi Allah, aku tidak mau membelinya darimu dengan harga berapa 
pun juga selama-lamanya.” Dia menolak untuk membangunkan ayah- 
nya. Maka Allah mengganti mutiara tersebut menjadi sapi betina un- 
tuk si pemuda (sebagai pahala berbakti kepada ayahnya). 

Ketika kaum Bani Israil yang sedang mencari sapi betina itu me- 
lihat sapi betina yang dicarinya berada di tangan si pemuda, mereka 
langsung meminta agar si pemuda menjual sapinya kepada mereka, 
ditukar dengan sapi yang lain, tetapi si pemuda itu menolak. Lalu me- 
reka menambahkan tukarannya dengan dua ekor sapi, namun si pe- 
muda tetap menolak, dan mereka terus-menerus menambah hingga 
sampai sepuluh ekor sapi seraya berkata, “Demi Allah, kami tidak 
akan membiarkanmu sebelum kami membelinya darimu.” 

“Lalu mereka membawa si pemuda itu kepada Nabi Musa a.s. 
Mereka berkata, “Hai Nabi Allah, sesungguhnya kami menemukan 
sapi betina itu berada di tangan lelaki muda ini, tetapi dia menolak 
memberikannya kepada kami, padahal kami telah memberinya harga 
yang pantas.” Maka Nabi Musa a.s. berkata kepada si pemuda, “Beri- 
kanlah kepada mereka sapi betinamu itu.” Si pemuda menjawab, 
"Wahai utusan Allah, aku lebih berhak terhadap harta bendaku.” Nabi 
Musa a.s. menjawab, “Engkau benar.” Selanjutnya Nabi Musa a.s. 
berkata kepada kaumnya, “Buatlah teman kalian ini rela.” Akhirnya 
mereka bersedia mengganti, sapi betinanya itu dengan emas seberat 
sapi tersebut, tetapi si pemuda tetap menolak, dan mereka terus me- 
nambah nilai tukarnya hingga sampai sepuluh kali lipat emas seberat 
timbangan sapi betinanya. Akhirnya si pemuda memberikan sapi beti- 
nanya kepada mereka dan mengambil harganya, lalu mereka me- 
nyembelih sapi betina tersebut. 

Nabi Musa a.s. berkata, “Pukullah mayat itu dengan sebagian da- 
ri anggota tubuh sapi betina yang disembelih itu!” Mereka memukul- 
nya dengan bagian tubuh di antara dua pundak sapi, maka mayat itu 
dapat hidup kembali. Lalu mereka bertanya kepadanya, “Siapakah 
yang telah membunuhmu?” Ia berkata kepada mereka, “Keponakan- 
ku. Dia mengatakan bahwa dia akan membunuhku, merampas harta- 
ku, dan mengawini anak perempuanku.” Akhirnya mereka menang- 
kap si pembunuh dan membunuhnya. 


582 Juz 1 — Al-Bagarah 





Sunaid meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Hajjaj 
(yakni Ibnu Muhammad), dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dan Hajjaj, 
dari Abu Ma'syar, dari Muhammad ibnu Ka'b Al-Ourazi dan Mu- 
hammad ibnu Oais —riwayat sebagian dari mereka dimasukkan ke 
dalam riwayat sebagian yang lainnya—. Disebutkan, ketika suatu su- 
ku dari kalangan Bani Israil merasakan bahwa tindak kejahatan di ka- 
langan mereka kian banyak, maka mereka membangun sebuah kota 
terpisah, lalu mereka menghindar dari kejahatan yang biasa dilakukan 
kebanyakan orang. Untuk itu apabila sore hari tiba, mereka tidak 
membiarkan ada seorang pun di luar kota melainkan disuruh masuk 
ke dalam kota. Apabila pagi hari tiba, pemimpin mereka naik ke atas 
benteng dan melihat-lihat keadaan di luar, apabila ia tidak melihat se- 
suatu pun yang mecurigakan, barulah ia membuka pintu gerbang 
kotanya, dan ia selalu bersama mereka hingga petang harinya. 

Tersebutlah bahwa ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israil 
yang memiliki harta yang banyak, sedangkan ia tidak mempunyai ahli 
waris kecuali hanya saudara lelakinya. Tetapi setelah dirasakan oleh 
si saudara pewaris bahwa saudaranya yang kaya itu tidak juga mati 
melainkan berusia panjang, terdorong keinginannya untuk mewaris 
dengan secepatnya. Maka ia membunuh saudaranya itu, kemudian 
mayatnya ia letakkan di depan pintu kota tersebut, lalu ia dan teman- 
temannya bersembunyi di suatu tempat yang tak terlihat. 

Ketika pemimpin kota naik ke atas benteng pintu gerbang kota- 
nya, lalu melihat-lihat keadaan di luar, dan ternyata ia tidak melihat 
adanya sesuatu yang mencurigakan, barulah ia membuka pintu ger- 
bang kotanya. Tetapi begitu ia membuka pintu gerbang kotanya, ia 
melihat ada seseorang yang mati terbunuh, untuk itu ia segera me- 
nutup kembali pintu gerbang kotanya. Lalu saudara si terbunuh dan 
teman-temannya berseru dari tempat persembunyiannya dan menam- 
pakkan diri, “Kalian telah membunuhnya, kemudian kalian tutup 
kembali pintu gerbang kalian.” 

Tersebutlah pula ketika Nabi Musa a.s. melihat banyak kejahatan 
pembunuhan di kalangan kaum Bani Israil, maka apabila ia melihat 
ada seseorang terbunuh di dekat suatu kaum, ia menghukum kaum 
tersebut. 


Tafsir Ibnu Kasir 583 





Di antara saudara si terbunuh dan penduduk kota hampir terjadi 
perang di saat kedua belah pihak menyandang senjatanya masing-ma- 
sing, tetapi masing-masing masih bisa dapat menahan diri. Kemudian 
mereka datang kepada Nabi Musa a.s. dan menceritakan persoalan 
mereka. Mereka berkata, “Hai Musa, sesungguhnya orang-orang pen- 
duduk kota ini telah membunuh seseorang, setelah itu mereka menu- 
tup pintu gerbangnya.” Penduduk kota menjawab, “Wahai utusan 
“ Allah, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwa kami telah 
menghindarkan diri dari segala bentuk kejahatan, untuk itu kami telah 
membangun kota tersendiri seperti yang engkau lihat dengan tujuan 
untuk menghindarkan diri dari kejahatan orang lain. Demi Allah, ka- 
mi tidak membunuh dan tidak pula mengetahui pembunuhnya.” 

Maka Allah menurunkan wahyu-Nya kepada Nabi Musa a.s., me- 
merintahkan agar mereka menyembelih seekor sapi betina. Kemudian 
Nabi Musa a.s. berkata kepada mereka: 


Mn PAR yA CA 


Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi 
betina. (Al-Bagarah: 67) 


Konteks ini berasal dari Ubaidah, Abul Aliyah, As-Saddi, dan lain- 
lainnya, masing-masing terdapat perbedaan, tetapi pada lahiriahnya ri- 
wayat ini diambil dari kitab-kitab Bani Israil dari kategori yang boleh 
dinukil, namun tidak boleh dibenarkan dan tidak boleh didustakan. 
Karena itu, maka kisah ini tidak dapat dijadikan pegangan kecuali 
hal-hal yang sesuai dengan kebenaran yang ada pada kita. 


Al-Bagarah, ayat 68-71 


. 


Ft MBA Nanas Na 5 TN 4 AN 
2,3) 8s Ul gd s6 BLU : Uas Use S6 
i Ag » 


call, Ea AE NN 





584 Juz 1 — Al-Bagarah 


KESAN NI SEN, 
2 war In UN NE PRT RAT 





(Y 


12 9 “4 S6. 5 dna WES En Ae 2 SG 





- Ash 


sisi TA $ LA IN, Y5 SN ae Da IE 
Seakan apn z AN 


Mercka menjawab, “Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, 
agar Dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu.” 

' Musa menjawab, “Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi be- 
lina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, perte- 
ngahan di antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan 
kepada kalian.” Mereka berkata, “Mohonkanlah kepada Tuhan- 
mu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warna- 
nya.” Musa menjawab, “Sesungguhnya Allah berfirman bahwa 
sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, kuning tua war- 
nanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya.” 
Mereka berkata, “Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami 
agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi be- 
lina itu, karena sesungguhnya sapi betina itu (masih) samar bagi 
kami dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petun- 
juk.”" Musa berkata, “Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi 
betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk 
membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak 
bercacat, tidak ada belangnya.” Mereka berkata, “Sekarang ba- 
rulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya.” 
Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir mer eka tidak me- 
laksanakan perintah itu. 


Allah Swt. menceritakan kebandelan kaum Bani Israil dan mereka ba- 
nyak bertanya kepada rasul-rasul-Nya. Karena itu, tatkala mereka 


Tafsir Ibnu Kasir 585 





mempersempit diri mereka, maka Allah benar-benar mempersempit- 
nya. Seandainya mereka segera menyembelih sapi betina apa pun, 
niscaya hal itu sudah cukup bagi mereka sesuai dengan apa yang di- 
perintahkan. Demikian menurut Ibnu Abbas, Ubaidah, dan lain-lain- 
nya, tetapi ternyata orang-orang Bani Israil berkeras kepala, maka 
Allah memperkeras sanksi-Nya kepada mereka. Mereka berkata se- 
perti yang disebutkan oleh firman-Nya: 


(1321) yAKare e NS 


Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami aan Dp menerang- 
kan kepada kami sapi betina apakah itu. (Al-Bagarah: 68) 


Makna yang dimaksud ialah bagaimana ciri khas sapi tersebut. 

Ibnu Jarir meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Abu 
Kuraib, telah menceritakan kepada kami Hisyam ibnu Ali, dari Al- 
A'masy, dari Al-Minhal ibnu Amr, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu 
Abbas yang mengatakan, “Seandainya mereka mengambil sapi betina 
apa pun sejak semula, niscaya hal itu sudah cukup bagi mereka. Teta- 
pi mereska membandel, maka Allah memperkeras sanksi terhadap me- 
reka." Sanad asar ini berpredikat sahih, dan memang asar ini telah di- 
riwayatkan oleh bukan hanya seorang, bersumber dari Ibnu Abbas. 
Hal yang sama dikatakan pula oleh Ubaidah, As-Saddi, Mujahid, Ikri- 
mah, Abul Aliyah, dan lain-lainnya. 

Ibnu Juraij meriwayatkan bahwa Ata pernah maan kepada 
nya, seandainya mereka (orang-orang Bani Israil) mengambil sapi be- 
tina apa pun, niscaya sudah cukup bagi mereka. Ibnu Juraij meriwa- 
yatkan bahwa Naa Saw. Manan bersabda: 


5 Ya d 013 


KI Aan DRA BASA JAS VAN 
KN 2 2314 AKAN o NG - KE PA dahi 


Sesungguhnya mereka ha diana untuk mencari sapi 
betina apa pun, tetapi mereka membandel, maka Allah memper- 
keras sanksi-Nya terhadap mereka. Demi Allah, seandainya me- 
reka tidak mengucapkan kalimat istisna (insya Allah), niscaya 
mereka tidak akan diberi penjelasan sampai hari kiamat. 


586 Juz 1 — Al-Bagarah 





Firman Allah Swt.: 


tapi) AN 3 y:2 MAKAN 


Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi 
betina yang tidak tua dan tidak muda. (Al-Bagarah: 68) 


Tidak terlalu tua, tidak pula terlalu kecil, dan belum punya anak. De- 
mikian menurut Abul Aliyah, As-Saddi, Mujahid, Ikrimah, Atiyyah 
Al-Aufi, Ata Al-Khurrasani, Wahb ibnu Munabbih, Ad-Dahhak, Al- 
Hasan, dan Oatadah. Hal yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Abbas. 

Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan 
firman-Nya, “Awanum baina zalika,” yakni pertengahan antara usia 
tua dan usia muda, dalam seusia itu biasanya binatang ternak —anta- 
ra lain sapi— sedang dalam usia puncak kekuatannya dan dalam kon- 
disi paling baik. Hal yang semisal telah diriwayatkan dari Ikrimah, 
Mujahid, Abul Aliyah, Ar-Rabi' ibnu Anas, Ata Al-Khurrasani, dan 
Ad-Dahhak. 

As-Saddi mengatakan bahwa al-'awan ialah pertengahan di anta- 
ra hal tersebut, yaitu sapi betina yang telah melahirkan anaknya, lalu 
anaknya itu telah beranak lagi. 

Hasyim meriwayatkan dari Juwaibir, dari KaSir ibnu Ziad, dari 
Al-Hasan sehubungan dengan sapi betina ini, bahwa sapi betina itu 
adalah sapi betina liar. 

Ibnu Juraij meriwayatkan dari Ata, dari Ibnu Abbas, “Barang sia- 
pa yang memakai sandal (kulit yang berwarna) kuning, maka ia terus- 
menerus berada dalam kesenangan selagi ia memakainya.” Yang de- 
mikian itu adalah pengertian yang dimaksud di dalam firman-Nya: 


“3 25 
NRP S3 ya 


menyenangkan orang-orang yang memandangnya. (Al-Bagarah: 


69) 


Hal yang sama dikatakan pula oleh Mujahid dan Wahb ibnu Munab- 
bih, bahwa sapi betina itu berwarna kuning. 

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa sapi betina itu mempunyai 
teracak (kuku) berwarna kuning. Telah diriwayatkan dari Sa'id ibnu 


Tafsir Ibnu Kasir 587 





Jubair bahwa sapi betina tersebut berwarna kuning teracak dan tan- 
duknya. 

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
Ubay, telah menceritakan kepada kami Nasr ibnu Ali, telah menceri- 
takan kepada kami Nuh ibnu Oais, telah menceritakan kepada kami 
Abu Raja”, dari Al-Hasan sehubungan dengan firman-Nya: 


Gaya C3e AA 


sapi betina yang kuning, yang kuning tua warnanya. (Al-Ba- 
garah: 69) 


Makna yang dimaksud ialah sapi betina hitam, hitam legam warna- 
nya. Riwayat ini berpredikat garib: riwayat yang benar ialah yang 
pertama tadi. Karena itu, maka pada lafaz selanjutnya warna kuning 
dikuatkan dengan firman-Nya, “Fagi'ul launuha,” yakni yang kuning 
tua warnanya. 

Menurut Ativyah Al-Aufi, fagi'ul launuha artinya hampir keli- 
hatan hitam karena kuningnya sangat kuat. 

Sa'id ibnu Jubair mengatakan bahwa fagi'ul launuha artinya ber- 
sih dan mulus warnanya, yakni kuning mulus. Hal yang semisal telah 
diriwayatkan dari Abul Aliyah, Ar-Rabi' ibnu Anas, As-Saddi, Al- 
Hasan, dan Oatadah. 

Syuraik meriwayatkan dari Ma'mar, bahwa fagi'ul launuha arti- 
nya bersih warnanya. 

Al-Aufi di dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, 
bahwa fagi'ul launuha artinya sangat kuning atau kuning tua: karena 
sangat kuning hingga kelihatan seperti putih warnanya. 

As-Saddi mengatakan sehubungan dengan firman-Nya: 


Kuji 3 GPS 


menyenangkan orang-orang yang memandangnya. (Al-Bagarah: 
69) 


Yakni membuat kagum orang-orang yang memandangnya. Hal yang 
sama dikatakan oleh Abul Aliyah, Oatadah, dan Ar-Rabi' ibnu Anas. 


588 Juz 1 — A-Bagarah 


Wahb ibnu Munabbih mengatakan, “Apabila kamu melihatnya, se- 
akan-akan cahaya matahari memancar dari kulitnya.” 

Di dalam kitab Taurat disebutkan bahwa warna kulit sapi betina 
itu merah, barangkali hal ini terjadi karena kekeliruan dalam menerje- 
mahkan ke dalam bahasa Arabnya. Atau seperti pendapat pertama 
yang mengatakan bahwa warna kulit sapi betina tersebut sangat ku- 
ning hingga warnanya cenderung menjadi merah kehitam-hitaman. 

Firman Allah Swt.: 


8 1 PN eri 
Uang ANE KANG | 


karena sesungguhnya sapi itu (masih) samar bagi kami. (Al-Ba- 
garah: 70) 


Yaitu karena banyaknya sapi betina. Maka berikanlah ciri-ciri khas 
Sapi tersebut kepada kami dan jelaskanlah kepada kami secara rinci. 


erna Gra ES Gs 


dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk. 
(Al-Bagarah: 70) 


untuk menemukannya. 

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
Ahmad ibnu Yahya Al-Audi As-Sufi, telah menceritakan kepada ka- 
mi Abu Sa'id Ahmad ibnu Daud Al-Haddad, telah menceritakan ke- 
pada kami Surur ibnul Mugirah Al-Wasiti (anak lelaki saudara lelaki 
Mansur ibnu Zazan), dari Abbad ibnu Mansur, dari Al-Hasan, dari 
Abu Rafi', dari Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulul- 
lah Saw. pernah bersabda: 


Sea Ba 


pd 


K Ns KA Ha uayan PAKA 


ee 7 | 


Paud 


. 


Seandainya Bani Israil tidak mengatakan, “Dan sesungguhnya 
kami insya Allah akan mendapat petunjuk” (Al-Bagarah: 70), 


Tafsir Ibnu Kasir 589 





niscaya mereka tidak akan diberi tahu (untuk mendapatkan sapi 
betina itu), tetapi ternyata mereka mengucapkan istisna (kalimat 
insya Allah) 


Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar ibnu Murdawaih di 
dalam kitab tafsirnya dari jalur lain melalui Surur ibnul Mugirah, dari 
Zazan, dari Abbad ibnu Mansur, dari Al-Hasan, dari hadis Abu Rafi”, 
dari Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. 
pernah bersabda: 


(asi (agan: Ayu HE Ka Hal Na 


PL 


RA 


- Ente n3 “19 1 3 


Hn K3 IA 23 1 15 3S, 


Seandainya kaum Bani Israil tidak mengatakan, “Dan sesung- 
guhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk” (Al-Bagarah: 
70), niscaya mereka tidak akan diberi untuk selama-lamanya. 
Dan seandainya mereka mengambil sapi betina mana pun, lalu 
mereka menyembelihnya, niscaya hal itu sudah cukup bagi me- 
reka. Tetapi mereka membandel, maka Allah bersikap keras ter- 
hadap mereka. 


Bila ditinjau dari segi jalur ini, maka hadis ini berpredikat garib, dan 

yang lebih baik ialah bila hadis ini dianggap sebagai perkataan Abu 

Hurairah, seperti yang telah disebutkan di atas, dari As-Saddi. 
Firman Allah Swt.: 


GA Pan en Na AISI TANPA 
Durga) 


Musa berkata, “Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi beti- 
ra Iu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk mem- 
bajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman.” (Al-Baga- 
rah: 71) 


590 Juz 1 — At-Bagarah 





Sapi betina tersebut bukan sapi betina yang dipersiapkan untuk mem- 
bajak tanah, tidak pula dipersiapkan untuk mengangkut air guna pe- 
ngairan, melainkan sapi betina yang dipelihara sebagai hewan kesa- 
yangan dalam keadaan sehat, utuh, lagi tiada bercacat. 

La syiyata fiha, tiada warna lain pada kulitnya selain dari warna 
kuning, yakni tidak ada belangnya. 

Abdur Razzag meriwayatkan dari Ma'mar, dari Oatadah, bahwa 
musallamah artinya tidak bercacat. Hal yang sama dikatakan pula 
oleh Abul Aliyah dan Ar-Rabi'. Mujahid mengatakan, musallamah 
artinya bebas dari belang, yakni tidak ada belangnya. 

Ata Al-Khurrasani mengatakan bahwa musallamah artinya semua 
kaki dan seluruh tubuhnya mulus, bebas dari belang. Menurut Muja- 
hid, Ia syiyata fiha artinya tidak ada warna putih dan hitam, yakni ti- 
dak berbelang. Abul Aliyah, Ar-Rabi', Al-Hasan, dan OGatadah me- 
ngatakan tidak ada belang putihnya. Ata Al-Khurrasani mengatakan 
bahwa Ia syiyata fiha warnanya satu lagi tua. Telah diriwayatkan dari 
Atiyyah Al-Aufi, Wahb ibnu Munabbih dan Ismail ibnu Abu Khalid 
hal yang semisal. As-Saddi mengatakan, la syiyata fiha artinya tidak 
ada belang putih, belang hitam, dan belang merahnya. 

Semua makna yang telah disebutkan di atas hampir sama mak- 
sudnya, tetapi ada sebagian ulama yang menduga bahwa firman Allah 
Swt., “Innaha bagaratul la #alulun,” artinya sesungguhnya sapi be- 
tina itu adalah sapi betina yang tidak dipersiapkan untuk dipekerja- 
kan. Kemudian lafaz selanjutnya dianggap sebagai kalimat baru, yaitu 
firman-Nya, “Tusirul arda,” yakni dipekerjakan untuk membajak ta- 
nah, hanya sapi betina tersebut tidak dipakai untuk mengairi tanaman. 
Pendapat ini lemah karena lafaz Ia zalulun ditafsirkan oleh firman se- 
lanjutnya, yaitu tuSirul arda, yakni sapi betina itu tidak dipersiapkan 
untuk membajak tanah, tidak pula untuk mengairi tanaman. Demikian 
menurut ketetapan Al-Ourtubi dan lain-lainnya. 


Firman Allah Swt.: 
C Vit 2 5 An sai — SE 


Mereka berkata, “Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat 
sapi betina yang sebenarnya.” (Al-Bagarah: 7/1) 


Tafsir Ibnu Kasir 591 





Menurut Oatadah, makna ayat ialah “sekarang barulah kamu mene- 
rangkan yang sebenarnya kepada kami'. Abdur Rahman ibnu Zaid 
ibnu Aslam mengatakan, pendapat lain mengatakan bahwa makna 
yang dimaksud ialah Allah telah menyebutkan kepada mereka hakikat 
sapi betina yang sebenarnya. 


Firman Allah Swt.: 
3 AAN 
Wes KAA Kap 


Kemudian mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka ti- 
dak melaksanakan perintah itu. (Al-Bagarah: 71) 


TAAT 


Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa mereka hampir sa- 
ja tidak melakukan perintah itu, karena tujuan mereka bukanlah de- 
mikian melainkan mereka bermaksud agar tidak menyembelih sapi 
betina yang dimaksudkan. Dengan kata lain, setelah ada penjelasan, 
tanya jawab, dan keterangan ini mereka tidak juga menyembelihnya 
kecuali setslah susah payah. Di dalam ungkapan ini terkandung arti 
celaan yang Gitujukan kepada mereka. Demikian itu karena maksud 
Jan tujuan “mereka yang sesungguhnya hanyalah sebagai ungkapan 
pembangkangan mereka, maka dikatakanlah bahwa mereka hampir 
saja tidak menyembelihnya. 

Muhammad ibnu Ka'b dan Muhammad ibnu Gais mengatakan 
sehubungan dengan firman-Nya: 


Pi retak Yaa “5, aa 
Cak 223) RT alan Larapu 


Kemudian mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka ti- 
dak melaksanakan perintah itu. (Al-Bagarah: 71) 


mengingat harganya yang sangat mahal. Tetapi penafsiran ini masih 
perlu dipertimbangkan, mengingat berita bahwa harganya mahal ma- 
sih belum dapat terbukti dengan kuat melainkan hanya melalui nukil- 
an dari kaum Bani Israil, seperti yang telah disebutkan di atas dalam 
riwayat Abul Aliyah dan As-Saddi, dan Al-Aufi telah meriwayatkan- 
nya pula dari Ibnu Abbas. 


592 Juz 1 — Ai-Bagarah 


Ubaidah, Mujahid, Wahb ibnu Munabbih, Abul Aliyah, dan Ab- 
dur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam telah meriwayatkan bahwa kaum 
Bani Israil membeli sapi betina tersebut dengan harta yang banyak 
jumlahnya. Akan tetapi, hal ini masih diperselisihkan. Kemudian me- 
nurut pendapat yang lain harga pembayarannya tidaklah sebanyak itu. 

Abdur Razzag meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Uyaynah, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Sugah, 
dari Ikrimah yang mengatakan bahwa harga pembelian sapi betina itu 
hanyalah tiga dinar saja. Sanad riwayat ini berpredikat jayyid, ber- 
sumber dari Ikrimah. Akan tetapi, pengertian lahiriah riwayat ini me- 
nunjukkan bahwa hal ini pun dinukil dari ahli kitab juga. 

Ibnu Jarir mengatakan, sehubungan dengan makna ayat ini ulama 
lainnya mengatakan bahwa mereka hampir tidak melaksanakan perin- 
tah itu karena takut rahasia pembunuh yang sebenarnya —yang mere- 
ka perselisihkan— akan terungkap. Riwayat ini tidak disandarkan ke- 
pada seorang pun oleh perawi. Kemudian Ibnu Jarir memilih bahwa 
pendapat yang benar dalam masalah ini ialah mereka hampir tidak 
melaksanakan perintah itu karena harganya terlampau mahal, juga ka- 
rena takut rahasia mereka terungkap. Akan tetapi, pendapat ini pun 
masih perlu dipertimbangkan, dan pendapat yang benar —hanya 





kan di atas dalam riwayat Ad-Dahhak, dari Ibnu Abbas, menurut 
pengarahan kami. Hanya kepada Allah-lah kami memohon taufik. 


Kesimpulan hukum 


Ayat ini —yang mengandung pembatasan sifat-sifat (spesifikasi) sapi 
betina tersebut hingga bentuknya tertentu atau jelas ciri-cirinya yang 
sebelum itu masih bersifat mutlak— menunjukkan sah melakukan 
transaksi salam (pesanan) menyangkut hewan ternak, seperti yang di- 
simpulkan oleh mazhab Maliki, Al-Auza'i, Al-Lais, Asy-Syagi'i, Ah- 
mad, serta Jumhur ulama Salaf dan Khalaf. Sebagai dalilnya ialah se- 
buah hadis di dalam kitab Sahihain, disebutkan bahwa Nabi Saw. per- 


nah bersabda: 
RISA NAN SS 


Tafsir Ibnu Kasir 593 


Janganlah seorang istri menggambarkan sifat-sifat wanita lain 
kepada suaminya (hingga tersimpulkan oleh suaminya) seakan- 
akan ia melihat wanita yang dimaksud. 


Dalil lainnya ialah seperti sifat-sifat yang dikemukakan oleh Nabi 
Saw. tentang ternak unta diat dalam kasus pembunuhan secara keliru 
dan serupa dengan sengaja, yaitu dengan sifat-sifat (spesifikasi) yang 
disebutkan di dalam hadis mengenainya. 

Lain halnya dengan Imam Abu Hanifah, A$-Sauri, dan ulama 
Kufah. Mereka berpendapat, tidak sah melakukan transaksi salam 
menyangkut hewan ternak, mengingat keadaan hewan ternak selalu ti- 
dak stabil. Hal yang sama diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Huzaifah 
ibmrul Yaman, Abdur Rahman ibnu Samurah, dan lain-lainnya. 


Al-Bagarah, ayat 72-73 


HE SE 3 ME 
TN FIT anna 


Dan (ingatlah) ketika kalian membunuh seorang manusia, lalu 
kalian saling tuduh-menuduh tentang itu. Dan Allah hendak me- 
nyingkapkan apa yang selama ini kalian sembunyikan. Lalu Ka- 
mi berfirman, —“Pukullah mayat itu dengan sebagian anggota 
sapi betina itu!” Demikianlah Allah menghidupkan kembali 
orang-orang yang telah mati, dan memperlihatkan pada kalian 
tanda-tanda kekuasaan-Nya agar kalian mengerti. 








Imam Bukhari mengatakan bahwa iddara-tum fiha, artinya kalian ber- 
selisih pendapat mengenai pembunuhnya. Hal yang sama dikatakan 
oleh Mujahid dalam riwayat yang diketengahkan oleh Ibnu Abu Ha- 
tim, dari ayahnya, dari Abu Huzaifah, dari Syibl, dari Ibnu Abu: Nu- 
jaih, dari Mujahid yang mengatakan sehubungan dengan firman-Nya: 


594 Juz 1 — A-Bagarah 





2 Pp sd 


an Byiadto AGS NAN NASA CERIA 


Dan (ingatlah), ketika kalian membunuh seorang manusia, lalu 
kalian saling tuduh-menuduh tentang itu. (Al-Bagarah: 72) 


Artinya, kalian berselisih pendapat mengenai pembunuhnya. Ata Al- 
Khurrasani dan Ad-Dahhak mengatakan bahwa iddara-tum fiha arti- 
nya ikhtasamtum fiha, yakni kalian bertengkar mengenai siapa pem- 
bunuhnya. 

Sehubungan dengan firman-Nya ini Ibnu Juraij mengatakan bah- 
wa sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lain saling mengata- 
kan, “Kalianlah yang membunuhnya,” yakni saling tuduh. Hal yang 
sama dikatakan pula oleh Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam. 


Firman Allah Swt.: 
hh G Aida aa AN 
oregal 1) “5 Na 4 


Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kalian 
sembunyikan. (Al-Bagarah: 72) 


Mujahid mengatakan bahwa ma kuntum taktumun artinya yang sela- 
ma ini tidak kalian ketahui. 

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
Amrah ibnu Aslam Al-Basri, telah menceritakan kepada kami Mu- 
hammad ibnut Tufail Al-Abdi, telah menceritakan kepada kami Sada- 
gah ibnu Rustum yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Al- 
Musayyab ibnu Rafi' mengatakan, “Tidak sekali-kali seseorang mela- 
kukan suatu amal kebaikan di tujuh rumah melainkan Allah akan me- 
nampakkannya, dan tidak sekali-kali seseorang melakukan suatu amal 
keburukan di tujuh rumah melainkan Allah akan menampakkannya.” 
Hal yang membenarkan hal ini berada dalam firman-Nya: 


233 213 SY 
(vvi2a G2 


Dan Allah pasti akan menyingkapkan apa yang selama ini kalian 
sembunyikan. (Al-Bagarah: 72) 


Tafsir Ibnu Kasir 595 





Firman Allah Swt.: 


2 3 3 » Pe 
Ona Mango pel 
si - 


Lalu Kami berfirman, “Pukullah mayat itu dengan sebagian ang- 
gota (badan) sapi betina itu!” (Al-Bagarah: 73) 


Sebagian anggota yang disebutkan dalam ayat ini adalah bagian dari 
anggota tubuh sapi betina yang telah disembelih itu. Mukjizat dapat 
terjadi melaluinya dan akan timbul darinya kejadian yang aneh, ber- 
tentangan dengan hukum alam. 

Pada hakikatnya bagian dari anggota tersebut memang ditentu- 
kan. Seandainya penentuan ini mengandung faedah bagi kita dalam 
urusan agama atau urusan dunia, niscaya Allah Swt. menjelaskannya 
kepada kita bagian anggota yang mana. Akan tetapi, sengaja Allah 
menyamarkannya dan tidak ada suatu penjelasan pun yang datang da- 
ri Nabi Saw. melalui riwayat yang sahih sanadnya, maka kami tetap 
menyamarkannya sebagaimana yang dilakukan oleh Allah Swt. 

Sehubungan dengan hal ini Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah 
menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Sinan, telah menceritakan ke- 
pada kami Affan ibnu Muslim, telah menceritakan kepada kami Ab- 
dul Wahid ibnu Ziad, telah menceritakan kepada kami Al-A'masy, 
dari Al-Minhal ibnu Amr, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas 
yang mengatakan, “Sesungguhnya orang-orang Bani Israil yang di- 
perintahkan menyembelih sapi betina itu, mereka mencarinya selama 
empat puluh tahun. Mereka baru dapat menemukannya setelah empat 
puluh tahun, yaitu pada ternak sapi milik seorang lelaki dari kalangan 
mereka. Sapi betina itu sangat disayangi oleh pemiliknya. Kemudian 
mereka membujuknya dengan memberikan harga yang pantas, tetapi 
pemiliknya menolak untuk menjual. Akhirnya mereka memberinya 
dengan tukaran emas sepenuh kulit sapi tersebut. Si pemilik sapi me- 
nyetujuinya, lalu mereka menyembelihnya. Selanjutnya mereka me- 
mukul si terbunuh dengan salah satu anggota badan sapi betina yang 
telah disembelih itu, maka si terbunuh hidup kembali, sedangkan urat 
lehernya masih dalam keadaan berlumuran darah. Lalu mereka berta- 
nya, “Siapakah yang membunuhmu?' Ia menjawab, “Fulan telah 


, 7” 


membunuhku . 


596 Juz 1 — A-Bagarah 





Hal yang sama dikatakan pula oleh Al-Hasan dan Abdur Rahman 
ibnu Zaid, bahwa mayat tersebut dipukul dengan salah satu anggota 
badan sapi itu. 

Menurut suatu riwayat dari Ibnu Abbas, mayat itu dipukul de- 
ngan tulang yang letaknya berdekatan dengan gadruf. 

Abdur Razzag meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
Ma mar, bahwa Ayyub telah meriwayatkan dari Ibnu Sirin, dari Ubai- 
dah, bahwa mereka memukul si terbunuh dengan sebagian daging sa- 
pi betina tersebut. 

Ma'mar meriwayatkan, Oatadah pernah mengatakan bahwa me- 
reka memukul mayat itu dengan daging paha sapi betina, lalu mayat 
itu hidup kembali dan mengatakan, “Si Fulan telah membunuhku.” 

Waki' ibnul Jarrah di dalam kitab tafsirnya meriwayatkan, telah 
menceritakan kepada kami An-Nadr Ibnu Arabi, dari Ikrimah, sehu- 
bungan dengan firman-Nya: 


Ae 2 253 - Pi Pee 
(aga) Si da m3 
Pa 


Lalu Kami berfirman, “Pukullah mayat itu dengan sebagian ang- 
gota (badan) sapi betina itu!” (Al-Bagarah: 73) 


Maka mayat itu dipukul dengan paha sapi betina tersebut, lalu ia hi- 
dup kembali dan berkata, “Si Fulan telah membunuhku.” Ibnu Abu 
Hatim mengatakan, hal yang semisal telah diriwayatkan dari Mujahid, 
Oatadah, dan Ikrimah. 

As-Saddi mengatakan, mereka memukul mayat itu dengan bagian 
anggota badan sapi betina yang terletak di antara kedua tulang beli- 
katnya, lalu mayat itu hidup kembali. Mereka menanyakan kepada- 
nya, lalu ia menjawab, “Keponakankulah yang telah membunuhku.” 

Abul Aliyah mengatakan, Musa a.s. memerintahkan mereka un- 
tuk mengambil salah satu dari tulang sapi tersebut guna dipukulkan 
ke tubuh mayat itu. Mereka melakukannya dan ternyata mayat itu da- 
pat hidup kembali, lalu si mayat menyebutkan nama orang yang telah 
membunuhnya, sesudah itu ia mati kembali seperti semula. 

Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan, mereka me- 
mukulnya dengan salah satu dari anggota tubuhnya (bagian pangkal 


Tafsir Ibnu Kasir 597 





pahanya). Menurut pendapat lain dengan lidah sapi betina itu, sedang- 
kan menurut yang lainnya lagi dengan ujung ekornya. 
Firman Allah Swt.: 


WAN 22 tk 
maan ST LAS 
Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang te- 
lah mati. (Al-Bagarah: 73) 


Yakni mereka memukul mayat itu, lalu mayat itu hidup kembali. 
Allah Swt. mengingatkan mereka akan kekuasaan-Nya dan kemam- 
puan-Nya dalam menghidupkan orang-orang yang telah mati melalui 
apa yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri dalam 
kasus pembunuhan tersebut. Allah Swt. menjadikan kekuasaan terse- 
but sebagai hujah buat mereka yang menunjukkan adanya hari ber- 
bangkit, dan sekaligus untuk memutuskan masalah yang dipersengke- 
takan di kalangan mereka dan keingkaran mereka. 

Di dalam surat ini (yakni Al-Bagarah) disebutkan peristiwa 
menghidupkan orang-orang yang telah mati dalam lima tempat. 

Pertama, kisah yang terdapat di dalam firman-Nya: 


uan K3 5.2 Mada 18 GS 
OA AAA YA Ya 


Setelah itu Kami bangkitkan kalian sesudah kalian mati. (Al- 
Bagarah: 56) 


Kedua, seperti yang disebutkan di dalam ayat ini (yakni Al-Bagarah 
ayat 73). Ketiga, kisah tentang orang-orang yang keluar dari kampung 
halaman mereka —sedangkan mereka beribu-ribu (jumlahnya)— ka- 
rena takut mati. Keempat, kisah tentang orang yang melalui suatu ne- 
gen yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya. Dan kelima, ki- 
sah tentang Nabi Ibrahim a.s. beserta keempat ekor burungnya. 

Alizh Swt. mengingatkan tentang pengembalian jasad yang telah 
am Titan menjadi hidup kembali melalui penghidupan tanah sesu- 
C21 maunya. Sehubungan dengan hal ini Abu Daud At-Tayalisi telah 
meriwayatkan. telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah men- 
ceritakan kepadaku Ya'la ibnu Ata yang mengatakan bahwa ia pernah 


598 Juz 1 — Al-Bagarah 





mendengar Waki ibnu Adas menceritakan hadis berikut dari Abu 
Razin Al-Ugaili r.a. yang mengatakan: 


Jp BAN Ii INA LAS Mn Gpase : 
TENUN IE en 
Peran ATPeO Ag 36 


Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah Allah menghi- 
dupkan kembali orang-orang yang telah mati”” Nabi Saw. ber- 
sabda, “Pernahkah kamu melalui tanah yang tandus, setelah itu 
kamu lalui lagi dalam keadaan telah menghijau?” Abu Razin 
menjawab, “Memang pernah.” Nabi Saw. bersabda, “Demikian- 
lah halnya bangkit dari kubur.” Atau Nabi Saw. bersabda, “De- 
mikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah 
mati.” 


Syahid yang membenarkan hadis ini ialah firman Allah Swt. yang 
mengatakan: 


23 KAN BARA GIA "ar Yi Yaa 
Aa Er pa mp MA a19 
Pa 


- 
ay ari Ti Sa 2. 
2814 .. G1 » kana TK 
deg si "Ai ai # #iparar 
& ba laa Talas ON pp aya aa, 
(Mena elackag po, Kd. 
Sa da 


Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka ada- 
lah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluar- 
kan darinya biji-bijian, maka darinya mereka makan. Dan Kami 
jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pan- 
carkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan 
dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mere- 
ka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? (Yasin: 33-35) 


Tafsir Ibnu Kasir | 599 


Kesimpulan hukum 


Mazhab Imam Malik menyimpulkan dalil ayat ini yang menyatakan 
bahwa keadaan ucapan orang yang dilukai, “Si Fulan telah membu- 
nuhku,” sebagai suatu bukti. Karena si terbunuh setelah dihidupkan 
kembali, ditanya mengenai siapa yang telah membunuhnya, lalu ia 
mengatakan bahwa si Fulanlah yang telah membunuhnya. Maka hal 
ini dapat diterima, mengingat saat itu tiadalah apa yang ia beritakan 
melainkan hanya benar semata dan dalam keadaan seperti ini dia ti- 
dak dicurigai membuat kepalsuan pengakuan. 

Mereka menguatkan hal ini dengan sebuah hadis yang dicerita- 
kan oleh Anas r.a., bahwa ada seorang lelaki Yahudi membunuh se- 
orang pelayan wanitanya dengan melukai kepalanya, yaitu dengan 
menggencet kepalanya di antara kedua batu. Lalu dikatakan kepada si 
pelayan wanita tersebut, “Siapakah yang melakukan ini terhadap diri- 
mu? Apakah si Fulan atau si anu?” Hingga akhirnya disebut nama se- 
orang lelaki Yahudi sebagai pelakunya, lalu si pelayan wanita ber- 
isyarat dengan kepalanya (menganggukkan kepalanya). Kemudian si 
lelaki Yahudi itu ditangkap dan diinterogasi hingga mengaku. Lalu 
Rasulullah Saw. memerintahkan agar kepala si lelaki Yahudi itu di- 
gencet dengan dua buah batu (sebagai hukum gisas-nya). 

Menurut Imam Malik, hukuman gisas dapat dilakukan jika hal 
tersebut dianggap sebagai bukti, lalu diperkuat oleh sumpah keluarga 
pihak si terbunuh. Akan tetapi, jumhur ulama berbeda pendapat da- 
lam masalah ini, mereka tidak menjadikan ucapan si terbunuh sebagai 
bukti. 


Al-Bagarah, ayat 74 
Na PALA 2 GG PAN A24 PA NN 
Ola 2 TAN gl KEK SA SA UNCY 


SENANG AN aa 35 Sa 


Na S3 





mn aa PN Let P2 79 


600 Juz 1 — Al-Bagarah 





Seante yaa 


Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu, bah- 
kan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh 
ada yang mengalir sungai-sungai darinya dan di antaranya 
Sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya dan 
di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh, karena takut ke- 
pada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang ka- 
lian kerjakan. 


Allah Swt. berfirman mencemoohkan Bani Israil dan memberikan pe- 
ringatan kepada mereka melalui tanda-tanda kebesaran Allah Swt. 
dan penghidupan orang-orang yang telah mati, semuanya itu mereka 
saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Tetapi ternyata mereka 
tetap keras, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya: 


et 214, 338 ES 
(ag) Asa Ka ah 


Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras. (Al-Bagarah: IA 


Artinya, setelah semuanya itu justru hati kalian menjadi keras seperti 
batu yang tidak pernah lunak selama-lamanya. Karena itulah Allah 
Swt. melarang kaum mukmin berperi laku seperti mereka, sebagaima- 
na yang dinyatakan di dalam BN Ag 


Ya Len aan SEAGAIkN 
2 EN Sos Acai Pra 
Ora) , Mai A2 


Belumkah datang waktunya bagi orang- ana yang wa ha Un- 
luk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran 
yang telah turun (kepada mereka), dan Janganlah mereka seperti 
orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al-Kitab kepa- 
danya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, la- 


Tafsir Ibnu Kasir | | 601 





lu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka 
adalah orang-orang yang fasik. (Al-Hadid: 16) 


Al-Aufi di dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas: Ke- 
tika si terbunuh dipukul dengan salah satu anggota badan sapi betina 
tersebut, maka si terbunuh duduk, hidup kembali seperti semula. Lalu 
ditanyakan kepadanya, “Siapakah yang telah membunuhmu?” Ia men- 
jawab, “Anak-anak saudaraku yang telah membunuhku,” kemudian ia 
mati lagi. Selanjutnya anak-anak saudaranya di saat si terbunuh di- 
cabut lagi nyawanya oleh Allah mereka mengatakan, “Demi Allah, 
kami tidak membunuhnya.” Mereka mendustakan perkara yang hak 
sesudah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Maka Allah 
berfirman: 


Ml enno Aa LGA 
Ce HAL an D3 SARI 
Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras. (Al-Bagarah: 74) 


Yakni khitab ditujukan kepada anak-anak saudara si terbunuh. 
Dalam firman selanjutnya disebutkan: 


P2 Ja AAN G- G. 
ver32 3) FE pelk 3 


perihalnya sama seperti batu, bahkan lebih keras lagi. (Al-Ba- 
garah: 74) 


Maka setelah berlalunya masa, jadilah hati kaum Bani Israil keras dan 
tidak mempan lagi dengan nasihat dan pelajaran, sesudah mereka me- 
nyaksikan dengan mata kepala sendiri tanda-tanda kebesaran Allah 
dan berbagai mukjizat. Kekerasan hati mereka sama dengan batu 
yang mustahil dapat menjadi lunak, bahkan lebih keras lagi dari batu. 
Karena sesungguhnya di antara bebatuan terdapat batu yang dapat 
mengalirkan mata air darinya hingga membentuk sungai-sungai. Di 
antaranya lagi ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya, se- 
Kaipun Udak mengalir. Di antaranya ada yang meluncur jatuh dari 
atas bukit karena takut kepada Allah, hal ini menunjukkan bahwa 
benda mati pun mempunyai perasaan mengenai hal tersebut disesuai- 


602 Juz 1 — Ai-Bagarah 


kan dengan keadaannya, seperti yang dijelaskan oleh ayat lain, yaitu 
firman-Nya: 


P9 AKA S7 Uu? K3 pa 71 Il SS 2. Ah 
NE S2 PIL Spa aa ea 
(eter) GEN saia Ng 


Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya ber- 
tasbih kepada Allah. Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih 
dengan memuji-Nya, tetapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. 
Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengam- 
pun. (Al-Isra: 44) 


Ibnu Abu Nujaih meriwayatkan dari Mujahid bahwa ia pernah me- 
ngatakan, “Setiap batu yang memancar darinya air atau terbelah me- 
ngeluarkan air, atau meluncur jatuh dari atas bukit, sungguh hal ini 
terjadi karena takut kepada Allah. Demikian menurut keterangan yang 
diturunkan oleh Al-Our'an.” 

Muhammad ibnu Ishag meriwayatkan, telah menceritakan kepa- 
danya Muhammad ibnu Abu Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id ib- 
nu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya: 


pen 2 NN SEN a35 


83 TE .. 2 AI 
adan Tenan AA 
Mara ' sia Ya 


Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir su- 
ngai-sungal darinya dan di antaranya sungguh ada yang terbe- 
lah, lalu keluarlah mata air darinya dan di antaranya sungguh 
ada yang meluncur jatuh, karena takut kepada Allah. (Al-Baga- 
rah: 74) 


Yakni sesungguhnya di antara batu-batu itu terdapat batu yang lebih 
lunak daripada hati kalian, keadaannya tidaklah seperti kebenaran 
yang kalian dakwakan itu. 


Tafsir Ibnu Kasir 603 





Wes SE) 1. Ko EA 


Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerja- 
kan. (Al-Bagarah: 74) 


Abu Ali Al-Jayyani di dalam kitab tafsirnya mengatakan sehubungan 
dengan tafsir firman-Nya: 


esa) PN K3 ada Sea 


Padahal di antara batu-batu itu Gm ada yang meluncur ja- 
luh karena takut kepada Allah. (Al-Bagarah: 74) 


Maksudnya, jatuh meluncur seperti jatuhnya salju dari awan. Menurut 
Al-Oadi Al-Bagilani takwil ini jauh dari kebenaran, pendapatnya itu 
diikuti oleh Ar-Razi. Memang demikian kenyataannya, mengingat 
makna yang menyimpang dari lafaz tanpa dalil tidaklah dibenarkan. 

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
ayahku, telah menceritakan kepada kami Hisyam ibnu Ammar, telah 
menceritakan kepada kami Al-Hakam ibnu Hisyam AS$-Sagafi, telah 
menceritakan kepadaku Yahya ibnu Abu Talib (yakni Yahya ibnu 
Ya gub) sehubungan dengan firman-Nya: 


(vera 2) 2S La Pen ed a33 


Dan sesungguhnya di antara batu-batu itu ada yang mengalir Su- 
ngai-sungai darinya. (Al-Bagarah: 74) 


Artinya yaitu banyak menangis. 


& X2 179 y9n Gt Ge 
vera) Anas gud NAK 
Dir sesungguhnya di antara batu-batu itu ada yang terbelah, la- 
.& ee.uariah mata air. (Al-Bagarah: 74) 
Makna yang dimaksud ialah sedikit menangis. 


604 Juz | — Al-Bagarah 


sar Un Mr Ma 
Can) “4 Bams YA 4 aula 


Dan sesungguhnya di antara batu-batu itu ada yang meluncur 
Jatuh karena takut kepada Allah. (Al-Bagarah: 74) 


Yakni tangisan hati tanpa air mata. 

Sebagian ulama menduga bahwa makna ayat ini termasuk ke da- 
lam Bab “Majaz”, yaitu menyandarkan khusyuk kepada batu-batuan, 
seperti halnya makna menyandarkan kehendak kepada tembok yang 
ada dalam firman-Nya: 


va. JA NSP 
hendak runtuh (roboh). (Al-Kahfi: 77) 


Al-Razi dan Al-Ourtubi serta selain keduanya dari kalangan para 
imam ahli tafsir mengatakan bahwa takwil seperti ini tidak diperlu- 
kan, karena sesungguhnya Allah Swt. menciptakan watak tersebut pa- 
da diri batu: seperti halnya yang disebutkan di dalam ayat lainnya, ya- 
itu firman-Nya: 


KN AN PAN KENA NAN Mega 
KARTe AND PAPAN 


Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, 
bumi, dan gunung-gunung: maka semuanya enggan untuk memi- 
kul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. (Al- 
Ahzab: 72) 


(Ctrl YI) KARO sa apa Pan La 


Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya ber- 
tasbih kepada Allah. (A-sra: 44) 


Tafsir Ibnu Kasir 605 


Uda oat ANN Ah 


Dan tumbuh-tumbuhan dan Ne ana kedua-duanya tun- 
duk kepada-Nya. (Ar-Rahman: 6) 


Set AH . 


ana MI KEB N EN a i 


Dan apakah mereka tidak Pen segala sesuatu yang 
telah diciptakan Allah yang bayangannya berbolak-balik. (An- 
Nah!: 48) 


Ui ena ) GE est ai 


keduanya (langit dan bumi) menjawab, “Kami datang dengan 
suka hati.” (Fussilat: 11) 


3). Karan 2 SAI Nan 


Kalau sekiranya Kami menurunkan Al-Our'an ini kepada sebuah 
gunung. (Al-Hasyr: 21) 


Krsa II pyaar Ih Gs 


Dan mereka berkata kepada kulit mereka, “Mengapa kamu men- 
'adi saksi terhadap kami?” Kulit mereka menjawab, “Allah yang 
le.ah menjadikan kami dapat berbicara ....” (Fussilat: 21) 


Dr 3slim sebuah hadis disebutkan: 
33 3 JI LN 
Ang ban Kia 


0. “ Pa . , 
Garang ori yakni Gunung Uhud) adalah gunung yang mencintai 
MA Cm Ie RE GUTANA: 


606 Juz 1 — AkBagarah 


Hadis lainnya ialah seperti hadis yang menceritakan rintihan dan ta- 
ngisan batang pohon kurma ketika ditinggalkan oleh Nabi Saw., se- 
perti yang dijelaskan di dalam hadis yang mutawatir. Di dalam kitab 
Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis: 


L endnt An Ane A— yaa Re EPA : 

| LAGI ka Ac AAS sg ATA 
ah 8 3g an eri 
NA Y 


Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui sebuah batu di Me- 
kah yang pernah mengucapkan salam penghormatan kepadaku 
sebelum aku diangkat menjadi utusan (rasul), sesungguhnya aku 
sekarang benar-benar masih mengetahui tempatnya. 


Demikian pula hadis yang menceritakan tentang sifat hajar aswad. Di 
dalamnya disebutkan bahwa di hari kiamat kelak hajar aswad akan 
menjadi saksi yang membela orang yang pernah mengusapnya. Masih 
banyak hadis lainnya yang menceritakan hal yang semakna. 

Imam Ourtubi mengetengahkan sebuah pendapat yang mengata- 
kan bahwa huruf 'ataf dalam ayat ini (Al-Bagarah: 74) mengandung 
makna takhyir, yakni misal untuk ini dan misal untuk itu. Contohnya 
dalam perkataan orang-orang Arab, “Yalisil hasana au Ibnu Sirin” 
(duduklah dengan Hasan atau Ibnu Sirin). Demikian pula yang diri- 
wayatkan oleh Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya. Tetapi Ar-Razi me- 
nambahkan pendapat yang lain, yaitu yang mengatakan bahwa huruf 
'ataf yang ada dalam ayat ini menunjukkan makna ibham bila dihu- 
bungkan dengan mukhatab (lawan bicara). Perihalnya sama dengan 
ucapan seseorang kepada lawan bicaranya, “Kamu telah makan roti 
atau kurma,” padahal si pembicara mengetahui mana yang dimakan 
oleh si lawan bicara. 

Pendapat lain mengatakan bahwa huruf 'ataf dalam ayat ini se- 
makna dengan ucapan seseorang, “Makanlah manisan atau asam- 
asaman.” Dengan kata lain, tidak dapat makan selain dari salah satu 
di antara keduanya. Yakni hati kalian telah menjadi keras seperti batu 
atau lebih keras lagi daripada itu. Dengan kata Jain, keadaan hati me- 
reka tidak keluar dari salah satu di antara kedua pengertian tersebut. 


Tafsir Ibnu Kasir 607 


Para ulama bahasa Arab berbeda pendapat mengenai makna fir- 


man-Nya: 
Nan NN Go 
Wadi) (NK G3 


maka hati mereka keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. 
(Al-Bagarah: 74) 


sesudah adanya kesepakatan di antara mereka bahwa mustahil huruf 
'ataf ini bermakna syak (ragu). Sebagian dari mereka mengatakan 
bahwa huruf au dalam ayat ini bermakna sama dengan huruf wawu 
(bermakna dan). Bentuk lengkapnya adalah seperti berikut: Fahiya 
kal hijarati wa asyaddu gaswah (maka hati mereka keras seperti batu 
dan lebih keras lagi). Perihalnya sama dengan makna yang terkan- 
dung di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya: 


re glsYD 5 ENI: Lah 


dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang 
kafir di antara mereka. (A-Insan: 24) 


BTPN 
(ar 0 YAN Gisel ae 


untuk menolak alasan-alasan dan memberi peringatan. (Al-Mur- 
salat: 6) 


Juga seperti apa yang dikatakan oleh An-Nabigah Az-Zibyani (se- 
orang penyair Jahiliah), yaitu: 


La KD Ae an 3 RE KL 


Mereka mengatakan, “Aduhai, seandainya burung merpati ini 
menjadi milik kami menyatu dengan burung merpati milik kami 
dan separo darinya hilang.” 


608 Juz 1 — Al-Bagarah 


Menurut Ibnu Jarir, makna yang dimaksud ialah “mereka menghen- 
daki burung merpati itu, juga separo dari merpati miliknya'. Penyair 
lainnya bernama Jarir ibnu Atiyyah mengatakan pula: 


Gen 3G PAN 


BELA SB SANA Ih db 


Dia (orang yang dipuji oleh penyair) memperoleh tampuk khali- 
Jah dan kekhalifahan itu sudah merupakan takdir baginya, sama 
halnya dengan Musa yang datang kepada Tuhannya di waktu 
yang telah ditentukan. 


Ibnu Jarir mengatakan, makna yang dimaksud ialah bahwa si Mam- 
duh memperoleh kekhalifahan yang sudah merupakan kepastian bagi- 
nya. 

Ulama lainnya mengatakan bahwa huruf au dalam ayat ini (Al- 
Bagarah: 74) bermakna bal (bahkan), hingga bentuk lengkapnya ialah 
seperti berikut: Fahiya kal hijarati bal asyaddu gaswah (maka hati 
mereka keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi). Perihalnya sama 
dengan pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya: 


22 3. 332 33 Ag 
(vvi sud). KE KAS TEA 
tiba-tiba sebagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada 


manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih 
sangat takut dari itu. (An-Nisa: 77) 


' TN, Pa 2 Ly | » 
ALA RA , 1 alat P0 an Clan Ca 
Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang, bahkan lebih. 
(As-Saffat: 147) 


# 
e1 » ox 2 OK AK 


Gan "Ona Ka 


Tafsir Ibnu Kasir 609 


Maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung bu- 
sur panah, bahkan lebih dekat (lagi). (An-Najm: 9) 


Ulama lainnya mengatakan bahwa makna au adalah menurut aslinya, 
yaitu: Maka hatinya keras seperti batu atau lebih keras lagi daripada 
batu yang biasa kalian lihat. Demikian menurut riwayat Ibnu Jarir. 
Ulama lainnya mengatakan, makna yang dimaksud ialah ibham 
(menyamarkan pengertian) terhadap mukhatab (lawan bicara), seperti 
pengertian yang terdapat di dalam perkataan Abul Aswad, yaitu: 


2“. . - - #n 4 SG “ 
Aap rat kang $ Lb Pa ea TERI 


FT ” : Tag PN Ane Pad 
a $ SE P La ag “ Sg AE 2 Kh ob 


Aku cinta kepada Muhammad dengan kecintaan yang mendalam, 
ISA (aku cinta kepada) Abbas, Hamzah, dan orang yang diwa- 

sia! (Ali). Maka apabila cinta kepada mereka dianggap sebagai 
caLan Ke arah petunjuk, maka aku mencintainya dengan kecintaan 
yang mendalam. Dan tidaklah keliru bila cinta kepada mereka 
dianggap sebagai suatu kesesatan. 


Ibnu Jarir mengatakan, para ulama berpendapat bahwa Abul Aswad 
sama sekali tidak meragukan bahwa cinta kepada orang-orang yang 
telah dia sebut namanya itu dianggap sebagai jalan menuju ke arah 
petunjuk (hidayah), tetapi dia ungkapkan hal ini secara mubham (me- 
nyamarkan) terhadap lawan bicaranya. 

Ibnu Jarir mengatakan pula bahwa telah disebutkan suatu riwayat 
dari Abul Aswad sendiri ketika dia mengatakan bait-bait syair ini ada 
orang yang bertanya kepadanya, “Apakah engkau merasa ragu?” Ma- 
ka ia menjawab, “Sama sekali tidak, demi Allah.” Kemudian ia mem- 
bantahnya dengan membacakan firman-Nya: 


Kata JA SNN Ss 


dan sesungguhnya kami atau kalian (orang-orang musyrik) pasti 
berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. 
(Saba': 24) 


610 Juz 1 — Al-Bagarah 


Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa orang yang diberitakan hal 
ini berada dalam keraguan, siapakah di antara mereka yang mendapat 
petunjuk dan siapa pula yang sesat? 

Sebagian ulama mengatakan bahwa makna ayat ini ialah hati ka- 
lian tidak terlepas dari kedua misal ini, adakalanya keras seperti batu, 
dan adakalanya lebih keras lagi dari itu. Tbnu Jarir mengatakan, ber- 
dasarkan takwil ini berarti makna yang dimaksud ialah bahwa sebagi- 
an dari hati mereka ada yang keras seperti batu, dan sebagian yang 
lain ada yang lebih keras daripada batu. Pendapat inilah yang dinilai 
rajih (kuat) oleh Ibnu Jarir disertai pengarahan lainnya. 

Menurut kami, pendapat terakhir ini mirip dengan beberapa pe- 
ngertian yang terkandung di dalam firman-Nya, yaitu: 


Kap AN KIAA TAN NE naa 


Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan 
api. (Al-Bagarah: 17) 


entry vw Kai 
targaan sel 3 
£ 


atau seperti (orang-orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit. 


(Al-Bagarah: 19) 
2 G3 LA AA 1 Ig: 
(tag AE Sa 


Dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka adalah laksana 
fatamorgana. (An-Nur: 39) 


£ 
- ne . 2 Pa 
Ca AL BPA (TA 2al 
3 FANS 
Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam. (An-Nur: 40) 


Dengan kata lain, di antara mereka ada yang seperti ini dan ada yang 
seperti itu. 


Tafsir Ibnu Kasir 611 





Al-Hafiz Abu Bakar ibnu Murdawaih meriwayatkan, telah men- 
ceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ahmad ibnu Ibrahim, telah 
menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ayyub, telah mence- 
ritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abus-Salj, telah 
menceritakan kepada kami Ali ibnu Hafs, telah menceritakan kepada 
kami Ibrahim ibnu Abdullah ibnu Hatib, dari Abdullah ibnu Dinar, 
dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


N 2 2, PPN AN ta ” (edi @ Tae 

Sl pa AN AAS 3 ea Aa PAGKI 

: | “ ena Ya ti Dia “nm 
LA AU OP ata dal 0 gen3 


Janganlah kalian banyak bicara selain zikir kepada Allah, kare- 
na sesungguhnya banyak bicara selain zikir kepada Allah meng- 
akibatkan hati menjadi keras. Sesungguhnya sejauh-jauh manu- 
sia dari Allah ialah orang yang berhati keras. 


Imam Turmuzi meriwayatkan pula hadis ini di dalam Kitabuz Zuhdi 
di dalam kitab Jami'-nya dari Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abus 
Salj (murid Imam Ahmad) dengan lafaz yang sama. Ia meriwayatkan- 
nya pula dari jalur yang lain melalui Ibrahim ibnu Abdullah ibnul Ha- 
riS Ibnu Hatib dengan lafaz yang sama. Selanjutnya ia mengatakan 
bahwa hadis ini berpredikat garib, kami tidak mengetahuinya kecuali 
dari jalur Ibrahim. 

Al-Bazzar meriwayatkan sebuah hadis melalui Anas secara 
marfu', yaitu: 


AI HAN ea hara “2 1 2 
bs TAK FA Ag 

di - Pu 
3S S2 


Ada empat pekerti yang menyebabkan kecelakaan, yaitu kerasnya 
mata (tidak pernah menangis karena Allah), hati yang keras. 
panjang angan-angan, dan rakus terhadap keduniawian. 


612 Juz 1 — Al-Bagarah 





Al-Bagarah, ayat 75-77 


Pad 


KENA 
BN ab Opal Pee 
Ss ara lu 


TA PF BAN Sa aa CC 
Se mek AN Dada le) 





Apakah kalian masih mengharapkan mereka akan percaya kepa- 
da kalian, padahal segolongan dari mereka mendengar firman 
Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, 
sedangkan mereka mengetahui. Dan apabila mereka berjumpa 
dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, “Kami pun 
telah beriman.” Tetapi apabila mereka berada sesama mereka 
saja, mereka berkata, “Apakah kalian menceritakan kepada me- 
reka apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian, supaya de- 
ngan demikian mereka dapat mengalahkan hujah kalian di ha- 
dapan Tuhan kalian. Tidakkah kalian mengerti?” Tidakkah me- 
reka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka 
sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan! 


Afatatma'una, apakah kalian masih mengharapkan, hai orang-orang 
mukmin. 

An yu-minu lakum, golongan yang sesat dari kalangan orang- 
orang Yahudi itu mau tunduk dengan taat kepada kalian, yaitu mereka 
yang kakek moyangnya telah menyaksikan berbagai mukjizat yang je- 
las dengan mata kepala mereka sendiri, tetapi ternyata hati mereka 
menjadi keras sesudah itu. 


Tafsir Ibnu Kasir 613 


Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu 
mereka mengubahnya, yakni menakwilkannya bukan dengan takwil 
yang sebenarnya. Hal itu mereka lakukan setelah mereka memahami- 
nya dengan pemahaman yang jelas. Tetapi mereka menyimpang de- 
ngan sepengetahuan mereka, dan menyadari bahwa perubahan dan 
takwil keliru yang mereka lakukan itu benar-benar salah. Hal ini sama 
Br pengertian - terkandung di dalam firman Allah Swt.: 


F3 pa ae £ Aa / Ai 25an An Vai 


MN Gg A2 NG 2 


Urin) "hang ya 0 


(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuki mereka, 
dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka 
mengubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya. (Al- 
Maidah: 13) 


Muhammad ibnu Ishag meriwayatkan, telah menceritakan kepadaku 
Muhammad ibnu Abu Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id ibnu 
Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa setelah itu Allah 
Swt. berfirman kepada Nabi-Nya beserta orang-orang yang meng- 
ikutinya dari kalangan kaum mukmin, memutuskan harapan mereka 
terhadap orang-orang Yahudi itu: 


Pa MEA UAN “ 


| Ta Ta pe PS Gama KA 
UYA AKN AA YA 
(ves Sad! ) DAK 


Apakah kalian masih mengharapkan mereka akan percaya kepa- 
da kalian, padahal segolongan dari mereka mendengar firman 
Allah. (Al-Bagarah: 75) 


Makna yang dimaksud dari firman-Nya, “Yasma'una,” adalah mende- 
ngar kitab Taurat, karena kitab Taurat telah mereka dengar semua: te- 
tapi mereka adalah orang-orang yang meminta kepada Nabi Musa a.s. 
untuk dapat melihat Tuhan mereka dengan jelas, lalu mereka disam- 
bar oleh halilintar di tempat tersebut. 


614 Juz 1 — Al-Bagarah 





Muhammad ibnu Ishag mengatakan —menukil perkataan yang 
dinukilnya dari sebagian kalangan ahlul 'ilmi— bahwa mereka ber- 
kata kepada Musa, “Hai Musa, sesungguhnya telah dihalang-halangi 
antara kami dan Tuhan kami hingga kami tidak dapat melihat-Nya, 
maka perdengarkanlah kepada kami Kalam-Nya di saat Dia berbicara 
kepadamu.” Maka Nabi Musa a.s. memohon hal tersebut kepada Tu- 
hannya, dan Allah Swt. berfirman kepadanya, “Ya, perintahkanlah ke- 
pada mereka agar bersuci dan mencuci pakaiannya serta berpuasa,” 
lalu mereka melakukannya. 

Kemudian Nabi Musa membawa mereka keluar hingga sampai di 
Bukit Tur. Ketika mereka tertutupi oleh awan, Musa memerintahkan 
kepada mereka untuk sujud, lalu mereka semua menyungkur bersu- 
jud, dan Allah berbicara kepada Musa, sedangkan mereka mendengar 
firman Allah Swt. yang mengandung perintah dan larangan kepada 
mereka, hingga mereka memahami apa yang mercka dengar dari-Nya. 
Sesudah itu Nabi Musa a.s. kembali bersama mereka menuju kaum 
Bani Israil. 

Ketika mereka datang kepada kaumnya, ada sebagian dari ka- 
langan mereka mengubah apa yang telah diperintahkan oleh Allah ke- 
pada mereka. Mereka berkata kepada kaum Bani Israil di saat Musa 
berkata kepada mereka, “Sesungguhnya Allah telah memerintahkan 
kalian untuk mengerjakan anu dan anu.” 

Selanjutnya Ibnu Abbas mengatakan bahwa golongan tersebutlah 
yang disebut oleh Allah Swt. dalam ayat ini (Al-Bagarah: 75). Se- 
sungguhnya mereka mengatakan, “Allah telah memerintahkan kepada 
kalian untuk mengerjakan anu dan anu,” hanyalah untuk menentang 
apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka, yakni me- 
reka mengubahnya dari perintah yang sesungguhnya. Golongan inilah 
yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam ayat ini. 

As-Saddi mengatakan sehubungan dengan firman-Nya: 


(wal). PAN Ogrr AA PUS AO 


padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu 
mereka mengubahnya. (Al-Bagarah: 75) 


GA II NA 22 Kedata PERAN At 


Tafsir Ibnu Kasir 615 


Yang mereka ubah adalah kitab Taurat. 

Apa yang disebut oleh As-Saddi ini lebih umum pengertiannya 
daripada yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Ishag, sekalipun 
pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir karena berpegang kepada konteks 
ayat. Karena sesungguhnya bukan merupakan suatu kepastian bila 
mereka telah mendengar Kalamullah secara langsung mempunyai pe- 
mahaman yang sama dengan apa yang didengar oleh Nabi Musa ibnu 
Imran yang diajak bicara langsung oleh Allah Swt. Sedangkan dalam 
ayat lain Allah Swt. telah berfirman: 


.h AAA MEA 


( 


Dan jika seorang di antara orang-orang musyrik itu meminta 
perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat 
mendengar firman Allah. (At-Taubah: 6) 


Yakni agar Nabi Saw. mempunyai kesempatan untuk menyampaikan 
firman Allah Swt. kepadanya. Karena itulah Oatadah mengatakan se- 
hubungan dengan makna firman-Nya: 


21 7. n7 wak Apa Nah 
(ver 221) pegagbirbasus Ya d3 ya 3 


kemudian mereka Na setelah mereka memahaminya, 
sedangkan mereka mengetahui. (Al-Bagarah: 75) 


Yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang Yahudi yang per- 
nah mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya sesudah me- 
reka memahami dan menghafalnya. 

Mujahid mengatakan bahwa orang-orang yang mengubah firman 
Allah Swt. dan yang menyembunyikannya adalah para ulama dari ka- 
langan mereka. 

Abul Aliyah mengatakan, mereka sengaja mengubah sifat-sifat 
Nabi Muhammad Saw. yang ada dalam kitab mereka dari tempat- 
tempatnya. 


616 Juz 1 — Al-Bagarah 





As-Saddi mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, “Wahum 
ya'lamuna” (sedangkan mereka mengetahui), yakni mereka berdosa. 
Ibnu Wahb mengatakan bahwa firman Allah Swt.: 


(Lo Ih et 7 Ed Pa, 


(vo: 2ad1 ) “Aga pas ALA Von 


padahal mereka mendengar firman Allah, lalu mereka meng- 
ubahnya. (Al-Bagarah: 75) 


Menurut Ibnu Zaid, yang dimaksud dengan Kalamullah ialah kitab 
Taurat yang diturunkan kepada mereka, lalu mereka mengubahnya. 
Mereka menjadikan hal yang halal di dalamnya menjadi haram, dan 
yang haram mereka jadikan halal, lalu mereka mengubah perkara 
yang hak menjadi perkara yang batil, dan yang batil menjadi hak. 
Apabila datang kepada mereka orang yang berada dalam pihak yang 
benar disertai dengan uang suap, barulah mereka mengeluarkan Kita- 
bullah (Taurat). Jika datang kepada mereka orang yang berada dalam 
pihak yang batil dengan membawa uang suap, mereka mengeluarkan 
kitab yang telah mereka ubah itu sehingga dia berada dalam pihak 
yang benar. Apabila datang kepada mereka seseorang yang menanya- 
kan sesuatu masalah kepada mereka tanpa ada kaitannya dengan per- 
kara yang hak, tanpa uang suap, dan tanpa lainnya, mereka memerin- 
tahkan perkara yang hak (sebenarnya) kepada orang itu. Maka Allah 
Swt. Beraaaan kepada mereka: 


Xt AN Gea Kan (9 Kas Ian sar Oya Ar 
Cesar 221). ShaS6i 


Mengapa kalian suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, 
sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian 
membaca Al-Kitab (Taurat)? Maka tidakkah kalian berpikir. (Al- 
Bagarah: 44) 


da firman Allah Swt.: 


Td en Es Ear KAA an. N TPA NA 


(LA 


Oa 22359 


Tafsir Ibnu Kasir 617 


Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang ber- 
iman, mereka berkata, “Kami pun telah beriman,” tetapi apabila 
mereka berada sesama mereka saja ..., hingga akhir ayat, (Al- 
Bagarah: 76). 


Muhammad ibnu Ishag meriwayatkan, telah menceritakan kepada ka- 
mi Muhammad ibnu Abu Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id ibnu 
Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan ayat ini, bahwa apabila 
mereka bersua dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, 
“Kami pun telah beriman bahwa teman kalian itu adalah utusan 
Allah, tetapi khusus bagi kalian.” Jika sebagian dari mereka berada 
bersama sebagian yang lain, mereka mengatakan, “Janganlah kalian 
bicarakan rahasia ini kepada orang-orang Arab, karena sesungguhnya 
sejak dulu kalian menunggu-nunggu kedatangannya untuk meminta 
pertolongannya dalam menghadapi mereka (orang-orang Arab), tetapi 
ternyata dia (Rasulullah) muncul dari kalangan mereka sendiri.” Ma- 
ka Allah Swt. menurunkan firman-Nya: 


Pee AN AR ASI Ini ema 
BA F3 “lis Akar Kanaan Bah Cara AG TA 


Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang ber- 
iman, mereka berkata, “Kami pun telah beriman.” Tetapi apabila 
mereka berada sesama mereka saja, mereka berkata, “Apakah 
kalian menceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan 
Allah kepada kalian, supaya dengan demikian mereka dapat me- 
ngalahkan hujah kalian di hadapan Tuhan kalian?” (Al-Bagarah: 
16) 


Artinya, kalian mengakui dia (Nabi Muhammad) adalah seorang nabi, 
padahal kalian telah berjanji kepada Allah Swt. bahwa kalian akan 
mengikutinya, dan Dia telah memberitakan kepada mereka (orang- 
orang Arab) bahwa dia adalah nabi yang sedang kita tunggu-tunggu 
kedatangannya dan yang kita jumpai sebutannya di dalam kitab kita. 
Karena itu, ingkarilah dia dan jangan sekali-kali kalian mengakuinya. 


618 | Juz 1 — Al-Bagarah 


Firman Allah Swt.: 


Ik “in 3 KOP 2 3AOL 
(v3) pala SI Oo 


Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala 
yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan? 
(Al-Bagarah: 77) 


Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang dimaksud oleh ayat 
ini jalah orang-orang munafik dari kalangan orang-orang Yahudi. 
Apabila bersua dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Saw., me- 
reka mengatakan, “Kami pun beriman kepadanya.” 

Menurut As-Saddi, mereka adalah segolongan orang dari kalang- 
an Orang-orang Yahudi, mereka beriman, kemudian munafik. Hal 
yang sama dikatakan pula oleh Ar-Rabi' ibnu Anas dan Oatadah, ser- 
ta oleh bukan hanya seorang dari kalangan ulama Salaf dan ulama 
Khalaf. Sehubungan dengan hal ini Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu 
Aslam —menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahb darinya— 
mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pemmah bersabda: 


IA DN SERI Y 


Jangan sekali-kali ada orang yang masuk kepada kami di kota 
Madinah kecuali hanya orang mukmin. 


Para pemimpin orang-orang Yahudi dari kalangan orang kafir dan 
munafik mengatakan, “Berangkatlah kalian dan katakanlah bahwa ka- 
mi pun beriman, tetapi kufurlah kalian bila kalian kembali lagi kepa- 
da kami.” Mereka berdatangan ke Madinah di pagi hari, dan kembali 
kepada kaumnya sesudah asar. 

Lalu perawi membacakan firman-Nya: 


CG 


KARNA AA AE, 


(TN 


Tafsir Ibnu Kasir 619 





2 Nam ane mi p 1 a13 “3 
Orange) Op PNY ES A 


Segolongan (lain) dari ahli kitab berkata (kepada sesamanya), 
“Perlihatkanlah (seolah-olah) kalian beriman kepada apa yang 
diturunkan kepada orang-orang beriman (sahabat-sahabat Rasul) 
pada permulaan siang, dan ingkarilah ia pada akhirnya supaya 
mereka (orang-orang mukmin) kembali (kepada kekafiran). "(Ali 
Imran: 72) 


Mereka itu apabila memasuki kota Madinah mengatakan, “Kami pun 
orang-orang muslim,” dengan tujuan untuk memperoleh informasi 
tentang berita dan perkara Rasulullah Saw. Apabila mereka berkum- 
pul lagi dengan sesamanya, mereka kembali menjadi kafir. Setelah 
Allah memberitahukan kepada Nabi-Nya perihal orang-orang muna- 
fik, maka Nabi menutup jalan mereka sehingga mereka tidak dapat 
menyusup ke dalam tubuh kaum muslim. Sebelum itu orang-orang 
mukmin menduga bahwa orang-orang munafik itu beriman, lalu me- 
reka berkata kepada sesamanya, “Bukankah Allah telah berfirman anu 
dan anu kepada kalian?” Lalu sebagian yang lainnya menjawab, “Me- 
mang benar.” Apabila mereka kembali kepada kaumnya (yakni para 
pemimpin mereka), para pemimpin mereka bertanya, seperti yang di- 


sitir oleh firman-Nya: 
(v1 4 Da 1 3 Te NPL 


Apakah kalian menceritakan kepada mereka (orang-orang Arab) 
apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian? (Al-Bagarah: 
76) | 


Abul Aliyah berkata sehubungan dengan firman-Nya: 


Pan Yadi AN HE A 
badan IA 2d Gan INPIS 


620 Juz 1 — Al-Bagarah 


Apakah kalian menceritakan kepada mereka (orang-orang Arab) 
apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian. (Al-Bagarah: 
16) 


yakni tentang apa yang telah diturunkan kepada kalian, yaitu kitab 
kalian yang di dalamnya disebutkan ciri-ciri Nabi Muhammad Saw. 

Abdur Razzag meriwayatkan dari Ma'mar, dari Oatadah sehu- 
bungan dengan firman-Nya ini, bahwa mereka (orang-orang Yahudi) 
selalu mengatakan, “Kelak akan muncul seorang nabi.” Lalu sebagian 
dari mereka berkumpul dengan sebagian yang lain dan berkata: 


A3 ag Pe ear et 09 2 
KN KE aa 


(va Tg ) 


Apakah kalian menceritakan kepada mereka apa yang telah dite- 
rangkan Allah kepada kalian, supaya dengan demikian mereka 
dapat mengalahkan hujah kalian di hadapan Tuhan kalian! (Al- 
Bagarah: 76) 


Makna lafaz al-fat-h menurut pendapat lain disebutkan oleh riwayat 
Ibnu Juraijy yang mengatakan, telah menceritakan kepadanya Al-Oa- 
sim ibnu Abu Barzah, dari Mujahid, sehubungan dengan makna fir- 


man-Nya: 
Hate Ne PGA 
(naas KE Aroel: l Pa 


Apakah kalian menceritakan kepada mereka (orang-orang Arab) 
apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian. (Al-Bagarah: 
76) 


bahwa Nabi Saw. dalam Perang Khaibar di bawah benteng pertahan- 
an mereka (orang-orang Yahudi) pernah mengatakan, “Hai saudara- 
saudara kera dan babi, hai para penyembah fagut (berhala)!” Mereka 
menjawab, “Tiada lain orang yang memberitahukan ini melainkan 
Muhammad, tiadalah ucapan berikut kecuali keluar dari kalian.” Yang 
mereka maksudkan adalah firman Allah Swt.: 


Tafsir Ibnu Kasir 621 


LULANY 11 II SN 
Org Ad). KE Eun 


Apakah kalian menceritakan kepada mereka (orang-orang Arab) 
apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian. (Al-Bagarah: 
716) 


Yaitu apa yang telah diputuskan Allah untuk memperoleh kemenang- 
an, yang pada akhirnya hal tersebut akan dijadikan sebagai hujah oleh 
mereka (orang-orang Arab) untuk menghadapi kalian sendiri. 

Ibnu Juraij meriwayatkan dari Mujahid, bahwa hal ini terjadi ke- 
tika Nabi Saw. mengutus sahabat Ali kepada mereka (orang-orang 
Yahudi), lalu mereka menyakiti Nabi Muhammad Saw. 

As-Saddi mengatakan sehubungan dengan firman-Nya: 


( P4 AT PA (s3 Pi 2, — 
V0) KE lapis 


Apakah kalian menceritakan kepada mereka apa yang telah dite- 
rangkan Allah kepada kalian. (Al-Bagarah: 76) 





yakni mengenai siksaan. 


&j Bg Ai NG Te 3 
Wugad) ay pay ag 
Supaya dengan demikian mereka (orang-orang Arab) dapat me- 


ngalahkan hujah kalian di hadapan Tuhan kalian? (Al-Bagarah: 
18) 


Mereka yang berbuat demikian adalah segolongan orang-orang Yahu- 
di yang beriman, lalu munafik, mereka selalu berbicara kepada orang- 
orang mukmin dari kalangan orang-orang Arab tentang siksaan yang 
mereka alami. Maka sebagian dari golongan orang-orang Yahudi itu 
mengatakan kepada sebagian yang lainnya, seperti yang disebutkan 
oleh firman-Nya: 
TAI en 3 Sai 
35 Ap s 5 IS 


engan EN 


622 | Juz 1 — A-Bagarah 





Apakah kalian menceritakan kepada mereka (orang-orang Arab) 


apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian. (Al-Bagarah: 
76) | 


berupa siksaan (yang pernah kalian alami) yang akibatnya mereka 
mengatakan kepada kalian, “Kami lebih dicintai oleh Allah daripada 
kalian, dan kami lebih dimuliakan oleh Allah daripada kalian.” 

Ata Al-Khurrasani mengatakan sehubungan dengan firman-Nya: 


Inna AN AA Ola 
Laman KE api 


Apakah kalian menceritakan kepada mereka (orang-orang Arab) 
apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian. (Al-Bagarah: 
16) | 


Yaitu apa yang telah ditakdirkan bagi kalian berupa nikmat dan sik- 
saan. 

Al-Hasan Al-Basri mengatakan, orang-orang Yahudi itu apabila 
bersua dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, “Ka- 
mi pun telah beriman.” Tetapi apabila mereka kembali berada di an- 
tara sesama mereka, maka sebagian dari mereka berkata kepada se- 
bagian yang lain, “Janganlah kalian ceritakan kepada teman-teman 
Muhammad apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian di dalam 
kitab kalian, yang pada akhirnya hal tersebut dijadikan hujah oleh 
mereka untuk menghadapi dan menentang kalian.” 

Firman Allah Swt.: 


TANAM AP SL PAKA 
(vve man Ondalaus all Sal 
Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala 


yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan! 
(Al-Bagarah: 77) 


Abul Aliyah mengatakan, makna yang dimaksud ialah segala yang 
mereka sembunyikan berupa kekufuran terhadap Nabi Muhammad 


Tafsir Ibnu Kasir 623 





Saw. dan kedustaan mereka kepadanya, padahal mereka menemukan 
ciri-cirinya tercatat di dalam kitab yang ada pada mereka. Hal yang 
sama dikatakan pula oleh Gatadah. 

Al-Hasan mengatakan aa - makna firman-Nya: 


SI ea wae 3 Kakan AT 


(v12230) Tan dag Oo muda 


bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan 
segala yang mereka nyatakan. (Al-Bagarah: 77) 


Apa yang mereka sembunyikan itu ialah bilamana mereka meninggal- 
kan sahabat-sahabat Muhammad Saw., lalu berada di antara sesama 
mereka, maka sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang 
lain, yang kesimpulannya mereka saling melarang di antara sesama- 
nya untuk menceritakan kepada seseorang dari sahabat-sahabat Nabi 
Saw. tentang hal-hal yang disebut di dalam kitab mereka. Demikian 
itu karena mereka merasa khawatir bila hal tersebut akan dijadikan 
hujah oleh sahabat-sahabat Nabi Saw. terhadap diri mereka di hadap- 
an Tuhan mereka, yakni senjata makan tuan. 

Wama yu'linuna, dan segala yang mereka lahirkan, yakni 
ucapan mereka kepada sahabat-sahabat Nabi Saw. yang mengatakan, 
"Kami pun beriman.” Demikian pula yang dikatakan oleh Abul 
Aliyah, Ar-Rabi', dan Oatadah. 


Al-Bagarah, ayat 78-79 
KN LN Gal Gp an 
TA Ch » “N (AI, 7» KA AAN Go 
DAA Kasual 





- 


GAS WB Sa EA al 
WA Pa HNS 


624 | Juz 1 — Al-Bagarah 


Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Al- 
Kitab (Taurat), kecuali dongengan bohong belaka dan mereka 
hanya menduga-duga. Maka kecelakaan yang besarlah bagi 
orang-orang yang menulis Al-Kitab dengan tangan mereka sen- 
diri, lalu dikatakannya, “Ini dari Allah,” (dengan maksud) untuk 
memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Ma- 
ka kecelakaan besarlah bagi mereka karena apa yang ditulis 
oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mere- 
ka karena apa yang mereka kerjakan. 


Waminhum ummiyyuna, di antara ahli kitab itu ada yang buta huruf, 
menurut Mujahid. Al-ummiyyun adalah bentuk jamak dari lafaz 
ummiy yang artinya orang yang buta huruf. Demikian pula yang dika- 
takan oleh Abul Aliyah, Ar-Rabi', Oatadah, Ibrahim An-Nakha'i, ser- 
ta banyak ulama lainnya. Makna ini jelas terdapat di dalam firman- 
Nya, “La ya'lamunal kitaba,” yakni mereka tidak mengetahui apa 
yang terkandung di dalam kitab Taurat. Sehubungan dengan penger- 
tian lafaz ini disebutkan dalam sifat-sifat Nabi Saw. bahwa beliau 
adalah seorang yang ummiy. Dikatakan demikian karena beliau adalah 
orang yang tidak dapat menulis (yakni buta huruf), seperti yang dise- 
butkan oleh ayat lainnya, yaitu firman-Nya: 


ig (ketan f Ja 23: Ni yaah 5 KI e: 


“Ya 0 


“ Ta 2 
Gn og KO Gde 


Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al-Our'an) se- 
suatu kitab pun dan kamu tidak (pernah) menulis suatu kitab de- 
ngan tangan kananmu, andaikata (kamu pernah membaca dan 
menulis), niscaya akan ragulah orang yang mengingkari(mu). 
(Al- Ankabut: 48) 


Nabi Saw. pernah bersabda: 


KN EA yana 245 LAIN LEK PENA 


Tafsir Ibnu Kasir 625 





Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, kami tidak dapat 
menulis, dan kami tidak dapat menghitung: satu bulan itu adalah 
segini, segini, dan segini (yakni tiga puluh hari) 


Dengan kata lain dalam ibadah kami, kami tidak memerlukan tulisan 
dan hitungan untuk menentukan waktu-waktunya. Dan Allah Swt. 
telah berfirman: 


ta PGA ES ara 


Dialah yang mengutus kepada kaum Jana buta huruf seorang ra- 
sul di antara mereka. (Al-Jumu'ah: 2) 


Ibnu Jarir mengatakan bahwa orang-orang Arab menisbatkan orang 
yang tidak dapat menulis dan membaca kepada ibunya, karena disa- 
makan dengan keadaan ibunya yang tidak dapat menulis, tetapi bukan 
dinisbatkan kepada ayahnya. 

Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas suatu pendapat yang berbeda 
dengan pendapat ini, yaitu sebuah riwayat yang diceritakan oleh Abu 
Kuraib. Dia menceritakan, telah menceritakan kepada kami Usman 
ibnu Sa'id ibnu Bisyr ibnu Imarah, dari Abu Raug, dari Ad-Dahhak, 
dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: 


NG Pa 
(va 330 GEA mera9 


Dan di antara mereka ada yang buta huruf. (Al-Bagarah: 78) 


Bahwa orang-orang ummi adalah suatu kaum yang tidak percaya ke- 
pada rasul yang diutus oleh Allah Swt., tidak pula kepada kitab yang 
telah diturunkan oleh Allah. Kemudian mereka menulis suatu kitab 
dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan kepada orang- 
orang yang bodoh dari kalangan mereka bahwa kitab tersebut dari sisi 
Allah 

Ibnu Janr memberikan komentarnya, telah diberitakan bahwa 
mereka :orang-orang Yahudi tersebut) menulis sebuah kitab dengan 
tangan merexa. Tetapi setelah itu mereka disebut sebagai orang-orang 


626 Juz 1 — Al-Bagarah 





yang ummi karena keingkaran mereka kepada kitab-kitab Allah dan 
rasul-rasul-Nya. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan pula bahwa takwil 
ini merupakan takwil yang berbeda dengan apa yang dikenal di dalam 
percakapan orang-orang Arab dan bahasanya yang telah baku di ka- 
langan mereka. Demikian itu karena istilah ummi artinya ditujukan 
kepada orang yang tidak dapat membaca dan menulis (yakni buta 
huruf). 

Menurut kami kesahihan sanad riwayat ini, dari Ibnu Abbas, ma- 
sih perlu dipertimbangkan. 

Firman Allah Swt., “/lla amaniyya,” menurut Ibnu Abu Talhah, 
dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa makna yang dimaksud ialah 
omongan-omongan belaka. 


Menurut Ad-Dahhak —juga dari Ibnu Abba— illa amaniyya ar- 
tinya hanya omongan yang keluar dari mulut mereka secara dusta. 
Sedangkan menurut Mujahid, amaniyya artinya dusta. 

Sunaid meriwayatkan dari Hajjaj, dari Ibnu Juraij, dari Mujahid 
sehubungan dengan firman-Nya: 


3380 


(maag) BUATAN DIT nga 


Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Al- 
Kitab (Taurat), kecuali dongengan bohong belaka. (Al-Bagarah: 
78) 


Segolongan orang dari kalangan orang-orang Yahudi yang tidak me- 
ngetahui Al-Kitab (Taurat) barang sedikit pun —dan mereka berbin- 
cang-bincang hanya dengan dugaan belaka tanpa dasar dari Kitabul- 
lah— mengatakan bahwa omongan bohong tersebut adalah dari Al- 
Kitab. Padahal apa yang mereka katakan itu hanyalah omongan dusta 
belaka yang mereka duga-duga. Hal yang semisal telah diriwayatkan 
dari Al-Hasan Al-Bagsri. 

Abul Aliyah, Ar-Rabi', dan Gatadah mengatakan sehubungan de- 
ngan makna firman-Nya, “Illa amaniyya,” bahwa apa yang mereka 
katakan itu hanyalah angan-angan belaka yang mereka harapkan dari 
Allah, padahal mereka sama sekali tidak berhak untuk mendapatkan- 
nya. 


Tafsir Ibnu Kasir 627 


Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan sehubungan 
dengan makna illa amaniyya, bahwa mereka berangan-angan dan me- 
ngatakan, “Kami adalah ahli kitab,” padahal kenyataannya mereka 
bukan termasuk ahli kitab. 

Menurut Ibnu Jarir, pendapat yang lebih mirip kepada kebenaran 
ialah apa yang telah dikemukakan oleh Ad-Dahhak, dari Ibnu Abbas 
tadi. 

Mujahid mengatakan, sesungguhnya orang-orang ummi itu ialah 
kaum yang disebutkan ciri-cirinya oleh Allah Swt., bahwa mereka ti- 
dak sedikit pun memahami kitab yang telah diturunkan oleh Allah ke- 
pada Nabi Musa, tetapi mereka membuat-buat kedustaan dan kebatil- 
an serta kedustaan dan kepalsuan. Dengan demikian, berarti makna 
tamanni dalam ayat ini ialah membuat-buat kedustaan dan kepalsuan. 
Termasuk ke dalam pengertian ini, ada sebuah riwayat yang bersum- 
ber dari sahabat USman ibnu Affan r.a. Disebutkan bahwa ia pernah 
mengatakan, “Aku tidak pernah bersyair, tidak pernah pula membuat 
kebatilan, serta aku tidak pernah membuat kedustaan.” 

Menurut suatu pendapat, yang dimaksud dengan makna illa ama- 
niyya —dibaca dengan tasydid dan takhfif ialah illa tilawatan— ha- 
nyalah bacaan belaka. Berdasarkan pengertian ini, berarti istiSna yang 
ada bersifat mungati'. Para pendukung pendapat ini memperkuat pen- 
dapatnya berdalil kepada firman Allah Swt. yang mengatakan, “Me- 
lainkan apabila ja hendak membaca, maka setan pun memasukkan go- 
daan-godaan terhadap bacaannya itu,” hingga akhir ayat 52 surat Al- 
Hajj (menurut orang yang mengartikan tamanna dengan makna tala, 
yakni membaca). 

Seorang penyair bernama Ka'b ibnu Malik mengatakan: 

Pan 


ato IN DAA NT An 
JAN SN 2539 3 AKAN ES 
Dia membaca Kitabullah di permulaan malam, dan pada peng- 
ka'ungnya dia menemui batasan takdirnya (batas umurnya). 
Pers ar lainnya mengatakan pula: 


4 


98 Ke au 2 Task Na Ac A 
“0 ak | 2 An 4 2 2 5 
Sa Para - | 29 6 NN AS AG 


628 | Juz 1 — Al-Bagarah 


Dia membaca Kitabullah di akhir malam harinya dengan bacaan 
yang perlahan seperti bacaan Nabi Daud. 


Muhammad ibnu Ishag meriwayatkan, telah menceritakan kepadanya 
Muhammad ibnu Abu Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id ibnu 
Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya: 


rena SENI TUL GA 


mereka tidak mengetahui Al-Kitab (Taurat) kecuali dongengan- 
dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. 
(Al-Bagarah: 78) 


Artinya, mereka tidak mengetahui apa yang terkandung di dalam 
Kitabullah (Taurat) dan mereka menemukan kenabianmu hanya de- 
ngan menduga-duga saja. 
Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, 
“Wa in hum illa yazunnuna,” dan mereka hanya berdusta belaka. 
Oatadah, Abul Aliyah, dan Ar-Rabi' mengatakan bahwa mereka 
menyangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar. 
Firman Allah Swt.: 


A3 NATA, PT (A33, » GAN 1 Tea 
KOREA aa uh IA, sa daan 
Garap PEARL 


Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis 
Al-Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya, “Ini 
dari Allah,” (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan 
yang sedikit dengan perbuatan itu. (Al-Bagarah: 79) 


Mereka yang disebut dalam ayat ini adalah segolongan lain dari ka- 
| Jangan orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang menye- 
rukan kepada kesesatan dengan cara pemalsuan dan berdusta kepada 
Allah, serta memakan harta orang lain dengan cara yang batil. 

Al-wail artinya kebinasaan dan kehancuran, kalimat ini sudah di- 
kenal di dalam bahasa Arab. Menurut Sufyan A5-Sauri, dari Ziad ib- 


Tafsir Ibnu Kasir | 629 


nu Fayyad yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abu Iyad 
mengatakan, “Al-wail adalah nanah yang berada di dasar neraka Ja- 
hannam.” Menurut Ata ibnu Yasar, al-wail artinya nama sebuah lem- 
bah di dalam neraka Jahannam, seandainya sebuah gunung besar di- 
lemparkan ke dalamnya, niscaya akan meleleh. 

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, tetah menceritakan kepada kami 
Yunus ibnu Abdul Ala, telah menceritakan kepada kami ibnu Wahb, 
telah menceritakan kepadaku Amr ibnul Haris, dari Darij, dari Abul 
Haisam, dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a., dari Rasulullah Saw. yang 
pernah bersabda: 


» An, G On 6? n 3 : Php 
SA Yak WA AR A3 SAMA 15355 
LA AR 
HIP an . 


Wail adalah sebuah lembah di dalam neraka Jahannam, orang 
kafir dicampakkan ke dalamnya selama empat puluh tahun se- 
belum mencapai dasarnya. 


Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Turmuzi, dari Abdur Rahman 
ibnu Humaid, dari Al-Hasan ibnu Musa, dari Ibnu Luhai'ah, dari 
Darij dengan lafaz yang sama. Imam Turmuzi mengatakan bahwa ha- 
dis ini garib, kami tidak mengenalnya kecuali hanya melalui hadis 
Ibnu Luhai ah. 

Menurut kami, hadis ini —seperti yang Anda lihat— tidak hanya 
diketengahkan oleh Ibnu Luhai'ah, dan ternyata musibahnya menim- 
pa orang-orang sesudahnya, mengingat penilaian marfu' hadis ini me- 
rupakan hal yang munkar (diingkari). 

Ibnu Jarir meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Al- 
Mtusanna, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Abdus Sa- 
tama, telah menceritakan kepada kami Saleh Al-Ousyairi, telah mence- 
makin kapada kami Ali ibnu Jarir, dari Hammad ibnu Salamah, dari 
AS Hamud ibnu Ja'far, dari Kinanah Al-Adawi, dari Usman ibnu 
Affan na. dan Rasulullah Saw. sehubungan dengan makna firman- 
Nya: 


630 Juz 1 — A-Bagarah 





saran Ge pan 


Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka karena apa yang 
ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi 
mereka karena apa yang mereka kerjakan. (Al-Bagarah: 79) 


Rasulullah Saw. bersabda: 
su “f pg 
, AL . 
je 33 — Ig 


Al-Wail adalah nama sebuah bukit di dalam neraka. 


Ayat ini diturunkan berkenaan dengan tingkah laku orang-orang Ya- 
hudi, karena mereka berani mengubah isi kitab Taurat dengan me- 
nambahkan ke dalamnya apa yang mereka sukai dan menghapus apa 
yang tidak mereka sukai, serta mereka menghapus nama Nabi Mu- 
hammad Saw. dari kitab Taurat. Maka Allah murka terhadap mereka, 
mengingat merekalah penyebab dari terhapusnya sebagian kitab Tau- 
rat. Untuk itu Allah Swt. berfirman: 


PANANGA ERA TPA TN KTA PAP 


Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka karena apa yang 
ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi 
mereka karena apa yang mereka kerjakan. (Al-Bagarah: 79) 


Hadis ini pun dinilai garib, bahkan sangat garib. 

Disebutkan dari Ibnu Abbas, bahwa al-wail artinya penderitaan 
azab. Al-Khalil ibnu Ahmad mengatakan, al-wail adalah kejahatan 
yang sangat keras. Menurut Imam Sibawaih, al-watl ditujukan kepada 
orang yang terjerumus ke dalam kebinasaan, sedangkan lafaz waihun 
ditujukan kepada orang yang hampir terjerumus ke dalam kebinasaan. 

Al-Asmu'i mengatakan, al-wail artinya ungkapan penderitaan, 
sedangkan al-waih ungkapan belas kasihan. Tetapi selain Al-Asmu'i 


Tafsir Ibnu Kasir 631 





mengatakan bahwa al-wail artinya kesedihan. Imam Khalil mengata- 
kan sehubungan dengan makna wail, waih, waisy, waih, waik, dan 
waib, bahwa di antara mereka ada orang yang membedakan makna 
masing-masing. Sebagian ahli nahwu mengatakan, sesungguhnya 
lafaz al-wail boleh dijadikan mubtada, sedangkan ia sendiri adalah 
isim nakirah, hal ini tiada lain karena di dalamnya terkandung makna 
doa. Di antara ahli nahwu ada yang memperbolehkannya dibaca na- 
sab dengan makna al-zimhum wailan, yakni semoga kecelakaan tetap 
atas diri mereka, tetapi menurut kami tidak ada seorang pun yang 
membacanya demikian (nasab). 

Diriwayatkan oleh Ikrimah, dari Ibnu Abbas r.a., sehubungan de- 
ngan tafsir firman-Nya: 


Siska KA NG, 7 KAN far 


“Ny, « “, 


Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka karena apa yang 
ditulis oleh tangan mereka sendiri. (Al-Bagarah: 79) 


Menurut Ibnu Abbas, mereka adalah para rahib Yahudi. Hal yang sama 
dikatakan pula oleh Sa'id, dari Oatadah, bahwa mereka adalah orang- 
orang Yahudi. 

Sufyan A$-Sauri meriwayatkan dari Abdur Rahman ibnu Alga- 
mah yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Abbas 
r.a. tentang makna firman-Nya: 


- II, 4 ta 99 
Var 2231) Ta IG, KAA GAN KPA 


Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis 
Al-Kitab dengan tangan mereka sendiri. (Al-Bagarah: 79) 


Ibnu Abbas r.a. mengatakan, ayat ini diturunkan berkenaan dengan 
orang-orang musyrik dan ahli kitab. 

As-Saddi pernah mengatakan bahwa dahulu segolongan orang- 
irang Yahudi menulis sebuah kitab dari kalangan mereka sendiri, lalu 
merex3 menjualnya kepada orang-orang Arab dan menceritakan kepa- 
da mzreka bahwa kitab tersebut dari Allah: mereka mempertukarkan- 
nya dengan harga yang sedikit. 


632 Juz 1 — A-Bagarah 





Az-Zuhri meriwayatkan, telah menceritakan kepadanya Ubaidul- 
lah ibnu Abdullah, dari Ibnu Abbas. Disebutkan bahwa Ibnu Abbas 
pernah mengatakan, “Hai kaum muslim, mengapa kalian bertanya ke- 
pada ahli kitab tentang sesuatu, sedangkan Kilabullah yang diturun- 
kan kepada Nabi-Nya mengandung kisah-kisah dari Allah. Kalian 
membacanya sebagai berita hangat yang tak kunjung pudar. Di da- 
lamnya Allah menceritakan kepada kalian bahwa sesungguhnya kaum 
ahli kitab telah mengubah dan mengganti Kitabullah yang ada pada 
mereka, lalu mereka menulis sebuah kitab dengan tangan mereka sen- 
diri, kemudian mereka katakan, “Ini dari sisi Allah," dengan tujuan 
untuk menukarnya dengan harga yang sedikit. Bukankah ilmu yang 
telah sampai kepada kalian mencegah kalian untuk bertanya-tanya ke- 
pada mereka? Tidak, demi Allah, kami belum pernah melihat sese- 
orang dari kalangan mereka menanyakan kepada kalian tentang apa 
yang diturunkan kepada kalian. Asar ini diriwayatkan oleh Imam 
Bukhari melalui berbagai jalur dari Az-Zuhri. 

Al-Hasan Al-Basri mengatakan, yang dimaksud dengan harga 
yang sedikit ialah dunia berikut segala isinya. 

Firman Allah Swit.: 


» 7 tg ” A, 7 4 G7 x 
Gar2adi) GIS a33 a, ESA : 


Maka kecelakaan yang besarlah mereka karena apa yang 
ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi 
mereka karena apa yang mereka kerjakan. (Al-Bagarah: 79) 


Artinya, kecelakaan bagi mereka karena apa yang mereka tulis de- 
ngan tangan mereka sendiri berupa kedustaan, kebohongan, serta ke- 
palsuan, dan kecelakaan bagi mereka karena apa yang biasa mereka 
makan, yaitu riba. Seperti yang dikatakan oleh Ad-Dahhak, dari Ibnu 
Abbas r.a., sehubungan dengan firman-Nya, “Fawailul lahum,” bah- 
wa azab menimpa mereka yang menulis kedustaan tersebut dengan 
tangan mereka. . 0 

Wawailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaan yang besar- 
lah bagi mereka disebabkan apa yang mereka upayakan, yakni apa 


Tafsir Ibnu Kasir 633 





yang biasa dimakan oleh orang-orang yang rendah dan yang sama 
dengannya. 


Al-Bagarah, ayat 80 


PA Ta DN Ae 1 Gu KO PK 
PA BAN YON SIS, 
Al Dee 


SI Tea AN SE EM Te 
Ka 


Dan mereka berkata, “Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh 
api neraka, kecuali selama beberapa hari saja.” Katakanlah, 
“Sudahkah kalian menerima janji dari Allah sehingga tidak akan 
memungkiri janji-Nya, ataukah kalian hanya mengatakan terha- 
dap Allah apa yang tidak kalian ketahui?” 


Melalui ayat ini Allah menceritakan perihal orang-orang Yahudi ten- 
tang apa yang mereka nukil dan mereka dakwakan untuk dirinya sen- 
diri, bahwa diri mereka tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali 
hanya beberapa hari saja, setelah itu mereka selamat. Maka Allah me- 
nyangkal pengakuan tersebut melalui firman-Nya: 


Oa La DAS 


Katakanlah, “Sudahkah kalian menerima janji dari Allah....” (Al- 
Bagarah: 80) 


tentang hal tersebut. Apabila telah terjadi suatu perjanjian, pasti Allah 
Udak akan mengingkari janji-Nya. Tetapi yang terjadi adalah sebalik- 
nya. Can apa yang mereka akui itu sama sekali tidak ada buktinya. 
Karena iru. dalam ungkapan ayat dipakai kata am yang bermakna bal 
(bahkan). yakni bahkan kalian hanya mengatakan terhadap Allah apa 
yang tidak kalian ketahui. Dengan kata lain, kalian hanya mengatakan 
kedustaan dan kebohongan yang kalian buat-buat terhadap Allah Swt. 


634 Juz 1 — Al-Bagarah 





Muhammad ibnu Ishag meriwayatkan dari Saif ibnu Sulaiman, 
dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, bahwa orang-orang Yahudi sering me- 
ngatakan, “Sesungguhnya usia dunia ini tujuh ribu tahun. Setiap se- 
ribu tahun kami hanya satu hari mengalami azab di dalam neraka. 
Berarti azab di neraka bagi kami hanyalah tujuh hari.” Maka Allah 
menurunkan firman-Nya: 


(Ma 8x0 ESA SATA MS SIS 


Dan mereka berkata, “Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh 
api neraka, kecuali selama beberapa hari saja.” (Al-Bagarah: 
80) 


sampai dengan firman-Nya. 


12 Nua : 
(N324) gak NVAEry, Ju 
mereka kekal di dalamnya. (Al-Bagarah: 81) 


Kemudian perawi meriwayatkan pula hal yang semisal dari Muham- 
mad, dari Sa'id atau Ikrimah, dari Ibnu Abbas. 

Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan fir- 
man-Nya: 


Apa 


Ogan GAME YEN ESI3 


Dan mereka mengatakan, “Kami sekali-kali tidak akan disentuh 
oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja.” (Al- 
Bagarah: 80) 


Bahwa orang-orang Yahudi telah mengatakan, “Kami tidak disentuh 
oleh api neraka kecuali hanya selama empat puluh malam.” Selain 
Al-Aufi menambahkan bahwa masa tersebut adalah masa selama me- 
reka menyembah anak lembu. Demikianlah menurut riwayat Al-Our- 
tubi, dari Ibnu Abbas dan Oatadah. 


Tafsir Ibnu Kasir 635 


Ba www”... 


Ad-Dahhak mengatakan bahwa Ibnu Abbas pernah berkata, 
“Orang-orang Yahudi mempunyai dugaan bahwa mereka menemukan 
di dalam kitab Taurat dicatatkan jarak di antara bagian atas dan ba- 
gian bawah neraka Jahannam sama dengan perjalanan selama empat 
puluh tahun, hingga sampai pada pohon Zaggum yang terletak di da- 
sar neraka. Musuh-musuh Allah (orang-orang Yahudi) mengatakan 
bahwa mereka diazab hanya sampai pada pohon Zaggum, setelah itu 
neraka Jahannam tidak ada lagi dan hancur.” Yang demikian itu ada- 
lah perkataan mereka yang disitir oleh firman-Nya: 


Ua3ad) BASED SI (les 


Dan mereka berkata, “Kami sekali-kali tidak akan disentuh api 
neraka, kecuali selama beberapa hari saja.” (Al-Bagarah: 80) 


Abdur Razzag meriwayatkan dari Ma'mar dan Gatadah sehubungan 
dengan firman-Nya: 


Pr Pr 27 
(aragai) PCP MAY GAB IG 


Dan mereka berkata, “Kami sekali-kali tidak akan disentuh api 
neraka, kecuali selama beberapa hari saja.” (Al-Bagarah: 80) 


yakni selama hari-hari mereka menyembah anak lembu. 

Ikrimah meriwayatkan bahwa orang-orang Yahudi berdebat de- 
ngan Rasulullah Saw., lalu mereka berkata, “Kami tidak akan masuk 
neraka kecuali hanya selama empat puluh malam, setelah itu kami di- 
gantikan oleh suatu kaum yang lain,” yang dimaksud oleh mereka ia- 
lah Nabi Saw. dan sahabat-sahabatnya radiyallahu 'anhum. Maka Ra- 
sulullah Saw. berisyarat dengan tangannya di atas kepala mereka 
(yang mengandung makna seakan-akan beliau bersabda): 


kentara YA GK 


Bahkan kalian kekal di dalamnya, tiada seorang pun yang meng- 
gantikan kalian. 


636 Juz 1 — Al-Bagarah 





Lalu Allah Swt. menurunkan firman-Nya: 


ajaa BSA NS 


Dan mereka berkata, “Kami sekali-kali tidak akan disentuh api 
neraka, kecuali selama beberapa hari saja.” (Al-Bagarah: 80) 


Al-Hafiz Abu Bakar ibnu Murdawaih meriwayatkan, telah mencerita- 
kan kepada kami Abdur Rahman ibnu Ja'far, telah menceritakan ke- 
pada kami Muhammad ibnu Muhammad ibnu Sakhr, telah menceri- 
takan kepada kami Abu Abdur Rahman Al-Mugri', telah mence- 
ritakan kepada kami LaiS$ ibnu Sa'd, telah menceritakan kepadaku 
Sa'id ibnu Abu Sa'id, dari Abu Hurairah yang menceritakan: 


GKI TN KE al 
ena ana Ea 33 3S 2 Pa 
KE ena P5 RRI Ha 5 
Sa Sala 1G TE de Kr 


"AG & CUCI (333 ASIA Adek F 
ir (Aga LA Sg Par 


DE ad na aa 
w Asa pan dd (3 Saka KA: g na 
Ph 10 2 ec Fe AL Pa “n 
2 ye Apitha SA 5 AT 9g pa Aas 
nba sean 3 Anna KAA 
2 Aa 3G matt 3 #ilo $ date 


- Pa sat 3 
MAS Ap IE KAT K3 PS 3 al 
Ma Pagi Ai IG ang IE 


Tafsir Ibnu Kasir 637 





Ketika Khaibar berhasil dibuka (dikalahkan), dihadiahkan kepa- 
da Rasulullah Saw. kambing yang telah diracuni, maka Rasulul- 
lah Saw. bersabda, “Kumpulkanlah oleh kalian di hadapanku se- 
mua orang Yahudi yang ada di tempat ini.” Lalu Rasulullah Saw. 
bersabda kepada mereka, “Siapakah nama bapak kalian?” Me- 
reka menjawab, “Si Anu.” Nabi Saw. bersabda, “Kalian dusta, 
bapak kalian adalah si Fulan.” Mereka menjawab, “Engkau be- 
nar dan sesuai dengan kenyataan.” Kemudian Rasulullah Saw. 
bersabda kepada mereka, “Apakah kalian akan berkata sejujur- 
nya kepadaku jika kutanyakan kepada kalian tentang sesuatu 
hal?” Mereka menjawab, “Ya, wahai Abul Oasim: dan jika kami 
dusta kepadamu, niscaya kamu akan mengetahui dusta kami se- 
bagaimana kamu mengetahuinya pada kakek moyang kami.” Ma- 
ka Rasulullah Saw. bersabda kepada mereka, “Siapakah peng- 
huni neraka itu? Mereka menjawab, "Kami akan berada di da- 
lamnya dalam masa yang sebentar, kemudian kalian mengganti- 
kan kami menjadi penghuninya." Rasulullah Saw. bersabda kepa- 
da mereka, “Hinalah kalian. Demi Allah, kami tidak akan meng- 
gGntikan kalian di dalamnya untuk selama-lamanya.” Kemudian 
beliau Saw. bersabda kepada mereka, “Apakah kalian akan ber- 
kata sejujurnya kepadaku jika kutanyakan kepada kalian tentang 
sesuatu hal?” Mereka menjawab, “Ya, wahai Abul Oasim.” Be- 
lau bertanya, “Apakah kalian memasukkan racun ke dalam (da- 
ging) kambing ini?” Mereka menjawab, “Ya.” Nabi Saw. berta- 
nya, “Apakah yang mendorong kalian berbuat demikian?” Mere- 
ka menjawab, “Kami bermaksud jika engkau berdusta, maka ka- 
mi terbebas darimu: dan jika engkau benar seorang nabi, nis- 
caya racun Uu tidak akan membahayakan dirimu.” 


Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Nasai melalui jalur Lai$ ibnu 
Sa'd menyebutkan hal yang semisal. 


Al-Bagarah, ayat 81-82 


BN AE LL TI ” ae Aa Ananda 2 
MISAL Job rilea N Kerama 
Me BA an aa aa aa 


638 Juz 1 — Ai-Bagarah 


29 Ma pakar GG 


(Bukan demikian), yang benar, barang siapa berbuat dosa dan 
ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, 
mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman serta 
beramal saleh, mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di 
dalamnya. 





Melalui ayat ini Allah Swt. menyangkal bahwa perkaranya tidaklah 
seperti apa yang kalian angan-angankan, tidak pula seperti yang ka- 
lian inginkan, melainkan perkara yang sesungguhnya ialah barang sia- 
pa yang berbuat dosa hingga dosa meliputi dirinya, maka dia menjadi 
penghuni neraka. Yaitu orang yang datang pada hari kiamat tanpa 
membawa suatu amal kebaikan pun, bahkan semua amal perbuatan- 
nya hanyalah dosa-dosa belaka. 


(art ya. pedal elsa KA “Gi 


Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh. pa 
Bagarah: 82) 


Yakni beriman kepada Allah dan rasul-Nya serta mengamalkan amal- 
amal saleh yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat, 
maka mereka adalah penghuni surga. Pengertian kedua ayat ini sama 
ta makna yang terkandung di dalam firman lainnya, yaitu: 


2. EPA AN VP, AA “LG 3S 8 “Kw BY Anri 


oo 2 


— 9 200 “| 27 2 
Dunya GAN Us S9 2 


4 KSA TI ena 
Va 2 Si Ae Le PERAN 
Ure- wes) Ar bana “4 


-.. 


Tafsir Ibnu Kasir 639 





(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-angan kalian 
yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan ahli kitab. 
Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi 
pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelin- 
dung dan tidak (pula) penolong baginya selain Allah. Barang 
siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik ia laki-laki mau- 
pun wanita, sedangkan ia orang yang beriman, maka mereka itu 
masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit 
pun. (An-Nisa: 123-124) 


Muhammad ibnu Ishag meriwayatkan, telah menceritakan kepadaku 
Muhammad ibnu Abu Muhammad, dari Sa'id atau Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas sehubungan dengan firman-Nya: 


Ana 2 AN 
(naga) “Aan ya 


(Bukan demikian), yang benar, barang siapa berbuat dosa. (Al- 
Bagarah: 81) 


Maksudnya, melakukan amal seperti amal kalian dan kufur seperti 
kufur kalian, hingga kekufuran meliputi dirinya dan tiada suatu amal 
kebaikan pun yang ada pada dirinya. Menurut riwayat yang lain, dari 
Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan sayyi-ah dalam ayat ini ialah ke- 
musyrikan. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, hal yang semisal dengan riwayat di 
atas telah diriwayatkan dari Abu Wa-il, Abul Aliyah, Mujahid, Ikri- 
mah, Al-Hasan, Oatadah, dan Ar-Rabi' ibnu Anas. 

Al-Hasan dan As-Saddi mengatakan pula bahwa as-sayyi-ah da- 
lam ayat ini ialah suatu dosa besar. 

Ibnu Juraij mengatakan dari Mujahid sehubungan dengan firman- 


Nya: 
/ Aa - S 1 “ar 
(N237 yan telan bla 
: me 
car ic lelah diliputi oleh dosanya. (Al-Bagarah: 81) 


Yang dimaksud dengan bihi ialah bigalbihi, yakni 'dan hatinya telah 
diliputi oleh dosanya'. 


640 | Juz 1 — A-Bagarah 





Abu Hurairah, Abu Wa-il, Ata, dan Al-Hasan telah mengatakan 
sehubungan dengan firman-Nya ini, bahwa kemusyrikan telah me- 
liputi dirinya. 

Al-A'masy —dari Abu Razin, dari Ar-Rabi' ibnu Khaisam— se- 
hubungan dengan firman-Nya ini mengatakan bahwa yang dimaksud 
oleh ayat tersebut ialah orang yang mati dengan membawa semua do- 
sanya sebelum melakukan tobat. Hal yang semisal telah diriwayatkan 
dari As-Saddi serta Abu Razin. 

Abul Aliyah, Mujahid, dan Al-Hasan dalam riwayat yang lain — 
juga Oatadah serta Ar-Rabi' ibnu Anas— sehubungan dengan makna 
firman-Nya ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan khati-ah 
jalah dosa besar yang memastikan pelakunya masuk neraka. 

Semua pendapat yang disebutkan di atas mempunyai pengertian 
yang hampir sama. 

Sehubungan dengan hal ini layak kiranya bila disebutkan sebuah 
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa telah mencerita- 
kan kepada kami Sulaiman ibnu Daud, telah menceritakan kepada ka- 
mi Amr ibnu Gatadah, dari Abdur Rabbih, dari Abu Iyad, dari Abdul- 
lah ibnu Mas'ud r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah 
bersabda: 


2 Kebaa Gi ja Sana KE PA BUN CN 


Hali-hatilah kalian terhadap dosa-dosa kecil, karena sesungguh- 
nya dosa-dosa kecil itu akan menumpuk pada seseorang, lalu 
membinasakannya. 


Sesungguhnya Rasulullah Saw. pernah membuat suatu perumpamaan 
kepada mereka sehubungan dengan dosa kecil ini, perihalnya sama 
dengan suatu kaum yang turun istirahat di suatu tempat yang lapang 
(padang pasir). Kemudian orang yang mengatur urusan kaum ini tiba, 
maka ja memerintahkan kepada seseorang untuk pergi mengambil ka- 
yu bakar, lalu orang itu datang dengan membawa kayu bakar. Si pe- 
mimpin memerintahkan lagi kepada yang lainnya untuk mendatang- 
kan kayu bakar, demikian seterusnya hingga mereka berhasil me- 
ngumpulkan setumpukan besar kayu api, lalu mereka membakar kayu 


Tafsir Ibnu Kasir 641 


api itu hingga semua yang mereka lemparkan ke dalamnya menjadi 
hangus. 

Muhammad ibnu Ishag meriwayatkan, telah menceritakan kepa- 
danya Muhammad, dari Sa'id atau Ikrimah, dari Ibnu Abbas sehu- 
bungan dengan firman-Nya: 


IG AL ATA ARA 
BILA AT IN Saga IA 
23 L A3 

(arazzii ) ale ka 

Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu 


penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. (Al-Bagarah: 82) 


Artinya, barang siapa yang beriman kepada apa yang diingkari oleh 
orang-orang Yahudi dan mengamalkan apa yang ditinggalkan dalam 
agama mereka, baginya pahala surga: ia kekal di dalamnya. Allah 
Swt. memberitakan kepada mereka bahwa pahala kebaikan dan kebu- 
rukan akan tetap dipikul oleh pelakunya untuk selama-lamanya, tiada 
terputus darinya. 


Al-Bagarah, ayat 83 
SA AG SEA, 
AE aa HI GA s3 LK 
ee yaa 


Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil 
(yaitu): Janganlah kalian menyembah selain Allah, dan berbuat 
baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan 





642 Juz 1 — Al-Bagarah 





orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepa- 
da manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian 
kalian tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari 
kalian, dan kalian selalu berpaling. 


Melalui ayat ini Allah mengingatkan kaum Bani Israil terhadap apa 
yang telah Dia perintahkan kepada mereka dan pengambilan janji 
oleh-Nya atas hal tersebut dari mereka, tetapi mereka berpaling dari 
semuanya itu dan menentang secara disengaja dan direncanakan, se- 
dangkan mereka mengetahui dan mengingat hal tersebut. Maka Allah 
Swt. memerintahkan mereka agar menyembah-Nya dan jangan me- 
nyekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Hal yang sama diperintahkan 
pula kepada semua makhluk-Nya, dan untuk tujuan tersebutlah Allah 
menciptakan mereka. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat 
yang lain, yaitu firman-Nya: 


OA DS EIAN JASA H3 
Basama NAGA 


Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kalian, me- 
lainkan Kami wahyukan kepadanya, “Bahwasanya tidak ada Tu- 
han melainkan Aku, maka sembahlah Aku oleh kamu sekalian.” 
(Al-Anbiya: 25) 


PEG LAN TAS V3 


LX “ 
(et pad! ) AA 


Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap 
umat (untuk menyerukan), “Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah 
tagut itu.” (An-Nahl: 36) 


Hal ini merupakan hak yang paling tinggi dan paling besar, yaitu hak 
Allah Swt. yang mengharuskan agar Dia semata yang disembah, tiada 


Tafsir Ibnu Kasir 643 





sekutu bagi-Nya, setelah itu baru hak makhluk, dan yang paling di- 
kuatkan untuk ditunaikan jalah hak kedua orang tua. Karena itu, 
Allah Swt. selalu membarengi hak kedua orang tua dengan hak-Nya, 
seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya: 


3 NN KU 

Lai ema Kak 9524 Ala 

| 123) Angsa BAN lg 

Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, 
dan hanya kepada-Kulah kembali kalian. (Lugman: 14) 


Allah Swt. telah berfirman pula dalam ayat lainnya: 


- 2 2 Dera 2 Ga “Tut 2. Ng 
(er Ya an, BEN YAI MAAN 23033 


O 


Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan me- 
nyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu 
bapakmu dengan sebaik-baiknya. (AHsra: 23) 


sampai dengan firman-Nya: 


7 PA j2 “b Se v52 org 
ea SEN NS ok 


Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan hak- 
nya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. 
(Al-Isra: 26) 


Di dalam kitab Sahihain disebutkan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud 
r.a. seperti berikut: 


Atu rerianya, “Wahai Rasulullah, amal perbuatan apakah yang 
PEG mama? Beliau menjawab, “Salat pada waktunya.” Aku 


an 


644 Juz 1 — Al-Bagarah 





bertanya lagi, “Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab, “Berbak- 
11 kepada kedua ibu bapak.” Aku bertanya, “Kemudian apa la- 
gi” Beliau menjawab, “Jihad di jalan Allah.” 


Karena itulah maka di dalam sebuah hadis sahih disebutkan seperti 
berikut: 


Seorang lelaki bertanya, “Wahai Rasulullah, siapakah yang ha- 
rus didahulukan aku berbakti kepadanya?” Beliau menjawab, 
“Ibumu.” Lelaki itu bertanya, “Kemudian siapa lagi?” Beliau 
menjawab, “Ibumu.” Lelaki itu bertanya lagi, “Kemudian siapa 
lagi?” Beliau menjawab, “Ayahmu, kemudian orang yang paling 
dekat kekerabatannya denganmu, lalu orang yang dekat kekera- 
batannya denganmu.” 


Firman Allah Swt.: 


AA 932 


PAR Ta « 
Gesga BN 
Janganlah kalian menyembah selain Allah. (Al-Bagarah: 83) 


Menurut Imam Zamakhsyari kalimat ayat ini berbentuk khabar, tetapi 
bermakna falab, ungkapan seperti ini lebih kuat. Menurut pendapat 
yang lain, bentuk asalnya adalah an Ia ta' budu illallah, seperti bacaan 
yang dilakukan oleh ulama Salaf, lalu huruf an dibuang hingga tidak 
kelihatan. Menurut suatu riwayat dari Ubay dan Ibnu Mas'ud, kedua- 
nya membaca ayat ini Ia ta'budu illallah (janganlah kalian menyem- 
bah selain Allah). Pengarahan ini dinukil oleh Imam @urtubi di dalam 
kitab tafsirnya, dari Imam Sibawaih. Imam Sibawaih mengatakan 
bahwa bacaan inilah yang dipilih oleh Imam Kisai dan Imam Farra. 

Al-yatama artinya anak-anak kecil yang tidak mempunyai orang 
tua yang menjamin penghidupan mereka. 


Tafsir Ibnu Kasir 645 





Al-masakin ialah orang-orang yang tidak menjumpai apa yang 
mereka belanjakan buat diri mereka sendiri dan keluarganya. Dalam 
surat An-Nisa akan dibahas secara rinci mengenai golongan-golongan 
tersebut yang diperintahkan Allah dengan tegas agar kita menunai- 
kannya, yaitu di dalam firman-Nya: 


AL LM AG Ko bh aa 
CI SIG SES 
Ket) 
Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan-Nya 


dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu 
bapak. (An-Nisa: 36) sampai akhir ayat. 


Firman Allah Swt.: 
# » cs Aa 
(ara AL ) LA AN Ia, 


Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. (Al-Ba- 
garah: 83) 


Maksudnya, berkatalah kepada mereka dengan baik dan lemah lem- 
but, termasuk dalam hal ini amar ma'ruf dan nahi munkar dengan ca- 
ra yang makruf. Sebagaimana Hasan Al-Basri berkata sehubungan de- 
ngan ayat ini, bahwa perkataan yang baik ialah yang mengandung 
amar ma'ruf dan nahi munkar, serta mengandung kesabaran, pe- 
maafan, dan pengampunan serta berkata baik kepada manusia, seperti 
yang telah dijelaskan oleh Allah Swt., yaitu semua akhlak baik yang 
diridai oleh Allah Swt. 

Imam Ahmad meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
Rauh, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al-Kharraz, dari 
Abu Imran Al-Juni, dari Abdullah ibnus Samit, dari Abu Zar r.a., dari 
Nabi Saw. yang telah bersabda: 


2 (3 PAT Una KTA TIP, Pn” 290470 D0 
Bilah MA AETI EA SPAS G3 AA 


Jangan sekali-kali kamu meremehkan suatu hal yang makruf (ba- 
jik) barang sedikit pun, apabila kamu tidak menemukannya, ma- 
ka sambuilah saudaramu dengan wajah yang berseri. 


646 Juz 1 — Al-Bagarah 


Hadis yang sama diketengahkan pula oleh Imam Muslim di dalam ki- 
tab sahihnya, Imam Turmuzi di dalam kitab sahihnya melalui hadis 
Abu Amir Al-Kharraz yang nama aslinya ialah Saleh ibnu Rustum. 
Sangat sesuai sekali bila Allah memerintahkan kepada mereka 
untuk berkata baik kepada manusia setelah Dia memerintahkan mere- 
ka untuk berbuat baik kepada mereka melalui perbuatan. Dengan de- 
mikian, berarti dalam ayat ini tergabung dua sisi kebajikan, yaitu ke- 
bajikan perbuatan dan ucapan. Kemudian perintah untuk menyembah 
Allah dan berbuat baik kepada manusia ini dikuatkan lagi dengan pe- 
rintah yang tertentu secara detail dari hal tersebut, yaitu perintah men- 
dirikan salat dan menunaikan zakat. Untuk itu Allah 2. berfirman: 


wa PN KA IveY 


dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. (Al-Bagarah: 83) 


Diceritakan pula bahwa ternyata mereka (Bani Israil) berpaling dari 
semua perintah itu, yakni mereka meninggalkan hal tersebut, membc- 
lakanginya, dan berpaling dengan sengaja sesudah mereka mengeta- 
huinya, kecuali sedikit dari kalangan mereka yang mengerjakannya. 

Allah Swt. telah memerintahkan pula umat ini dengan hal yang 
serupa di dalam surat An-Nisa, yaitu melalui firman-Nya: 


CA HAL 5 ho PA KAN IT AAA 
IE 3 La IA en 
Sate Ash Are, 
era Ke EL naa : SI GEA 


Sembahlah Allah, dan janganlah kalian aa 
dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu 
bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, te- 
tangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu 
sabil, dan hamba sahaya kalian. Sesungguhnya Allah tidak me- 


Tafsir Ibnu Kasir 647 





nyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan 
diri. (An-Nisa: 36) 


Dengan demikian, berarti umat ini diberi kepercayaan oleh Allah Swt. 
untuk mengerjakan perintah-perintah Allah yang tidak pernah dikerja- 
kan oleh umat-umat sebelumnya. Segala puji dan anugerah hanyalah 
milik Allah belaka. 

Di antara nukilan yang garib (aneh) sehubungan dengan hal ini 
jalah sebuah riwayat yang diketengahkan oleh Ibnu Abu Hatim di da- 
lam kitab tafsirnya, telah menceritakan kepada kami Abi (ayah Ibnu 
Abu Hatim), telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Kha- 
laf Al-Asgalani, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yu- 
suf (yakni At-Tanisi), telah menceritakan kepada kami Khalid ibnu 
Sabih, dari Humaid ibnu Ugbah, dari Asad ibnu Wada'ah. Disebutkan 
bahwa Asad ibnu Wada'ah bila keluar dari rumahnya tidak pernah 
bersua dengan seorang Yahudi atau Nasrani melainkan ia mengucap- 
kan salam kepadanya. Ketika ditanyakan kepadanya, “Apakah ge- 
rangan yang mendorongmu hingga kamu mengucapkan salam kepada 
orang Yahudi dan orang Nasrani?” Ja menjawab bahwa sesungguhnya 


Allah telah berfirman: 
FF” : sn Pa Ka 
(Ara 253) — Kang 


serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. (Al- 
Bagarah: 83) 


Perkataan yang baik itu menurutnya adalah ucapan salam. Ibnu Abu 
Hatim mengatakan pula, hal yang sama telah diriwayatkan dari Ata 
Al-Khurrasani. 

Menurut kami, telah ditetapkan di dalam sunnah bahwa kita tidak 
boleh memulai mengucapkan salam penghormatan kepada mereka 
(orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani). 


Al-Bagarah, ayat 84-86 


2233 "Inn, 23 ya 27 GA AA Ma 
: SN UANG Ke SN PE basa, 


MX. 


648 Juz 1 — Al-Bagarah 





Na an Aa 


5, 3 Ab xp 
tek P3 PA Pap 2 pa 
aa 








7 Aa 23K praja GAP II 3 3 23 ”Z 
GEA GAYA Pr bea yag II 


RA Tan 


Pa 


2 


NAN ag RN Ea 
TG Na IKAN Cp A. SIRSES IR 


193 IG I 


En 3 IL Sanu 
Kya ne Na 3 YL 


Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari kalian (yaitu): 
Kalian tidak akan menumpahkan darah kalian (membunuh 
orang), dan kalian tidak akan mengusir diri kalian (saudara se- 
bangsa) dari kampung halaman kalian, kemudian kalian berikrar 
(akan memenuhinya), sedangkan kalian mempersaksikannya. Ke- 
mudian kalian (Bani Israil) membunuh diri kalian (saudara kalian 
sebangsa) dan mengusir segolongan dari kalian dari kampung 
halamannya, kalian bantu-membantu terhadap mereka dengan 
membuat dosa dan permusuhan, tetapi jika mereka datang kepa-' 
da kalian sebagai tawanan, kalian tebus mereka, padahal meng- 
usir mereka itu (juga) terlarang bagi kalian. Apakah kalian ber- 
iman kepada sebagian Al-Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap se- 
bagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat de- 
mikian daripada kalian, melainkan kenistaan dalam kehidupan 
dunia dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa 


Tafsir Ibnu Kasir | 649 


yang sangat besar. Allah tidak lengah dari apa yang kalian per- 
buat. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan 
(kehidupan) akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka 
dan mereka tidak akan ditolong. 


Melalui ayat ini Allah Swt. membantah orang-orang Yahudi yang ada 
di zaman Rasulullah Saw. di Madinah dan mengecam tindakan mere- 
ka yang ikut berperang melibatkan diri dalam perang antara Aus dan 
Khazraj, karena kabilah Aus dan Khazraj —yakni orang-orang An- 
sar— dahulu di masa Jahiliah adalah penyembah berhala, dan di an- 
tara kedua belah pihak banyak terjadi peperangan. Sedangkan orang- 
orang Yahudi di Madinah terdiri atas tiga kabilah, yaitu Bani Gainu- 
ga' dan Bani Nadir, keduanya adalah teman sepakta kabilah Arab 
Khazraj, sedangkan Bani Ouraizah adalah teman sepakta kabilah Aus. 
Apabila terjadi peperangan di antara kedua belah pihak, maka ma- 
sing-masing berpihak kepada teman sepaktanya. Orang-orang Yahudi 
pun terlibat pula dalam peperangan ini hingga ia membunuh musuh- 
nya, dan adakalanya seorang Yahudi membunuh Yahudi lain yang 
berpihak kepada musuhnya. Padahal perbuatan tersebut diharamkan 
atas diri mereka menurut ajaran agama yang dinaskan oleh kitab Tau- 
rat mereka. Mereka mengusir musuh mereka dari kampung halaman- 
nya serta merampok semua peralatan, barang-barang, dan harta benda 
yang ada padanya. Tetapi apabila perang telah berhenti dan terjadi 
gencatan senjata di antara kedua kabilah yang bersangkutan, masing- 
masing golongan dari kaum Yahudi menebus tawanan sekaumnya da- 
ri tangan musuhnya, karena mengamalkan kandungan kitab Taurat. 
Karena itulah maka Allah Swt. berfirman: 


PETA Sa “nd 23 3 


(Mo1gzlI) ana AS aa. Ug92 


Apakah kalian beriman kepada ea Al-Kutab (Taurat) dan 
Ingkar terhadap sebagian yang lain? (Al-Bagarah: 85) 


Di dalam ayat lain Allah Swt. berfirman: 


SI - B3 —. p/ AI Ta 
AI lan KE z2 ih 


650 Juz 1 — Al-Bagarah 


(Re, ga 21) baya 


Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari kalian (yaitu): 
Kalian tidak akan menumpahkan darah kalian (membunuh 
orang), dan kalian tidak akan mengusir diri kalian (saudara se- 
bangsa kalian) dari kampung halaman kalian. (Al-Bagarah: 84) 





Makna yang dimaksud ialah, janganlah sebagian dari kalian membu- 
nuh sebagian yang lain, jangan mengusirnya dari rumahnya, jangan 
pula saling membantu untuk melakukan hal tersebut. Pengertian ini 
sama dengan firman Allah Swt.: 


Heie WE KANE 
(orsgad!) 


Maka bertobatlah kalian kepada Tuhan yang menjadikan kalian, 
dan bunuhlah diri kalian. Hal itu lebih baik bagi kalian pada sisi 
Tuhan yang menjadikan kalian. (Al-Bagarah: 54) 


Dikatakan demikian karena orang-orang yang memeluk agama yang 
sama, sebagian darinya atas sebagian yang lain sama kedudukannya 
dengan satu orang, seperti pengertian yang terkandung di dalam sabda 
Nabi Saw. berikut: 


Fvajiwaty Dee NAK Haa, II AN IS 
HE AN P3 apain Ka 


Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kecintaan dan kasih 
sayang serta silaturahmi (keakraban) mereka sama dengan satu 
tubuh: apabila ada salah satu anggota tubuh darinya merasa sa- 
kit, maka seluruh anggota tubuh merasakan sakitnya hingga de- 
mam dan tidak dapat tidur. 


Tafsir Ibnu Kasir 651 


Firman Allah Swt.: bewkana 2 AI, 


AE PA), SLS DP 3 


kemudian kalian berikrar (akan memenuhinya), sedangkan kali- 
ah mempersaksikannya. (Al-Bagarah: 84) 


Yaitu kalian berikrar bahwa diri kalian telah mengetahui janji tersebut 
dan keabsahannya, sedangkan kalian mempersaksikannya. 


PK Sa KONG EK 
XC DP UgnyPa 
(40132231) an 


Kemudian kalian (Bani Israil) membunuh diri kalian (saudara se- 
bangsa) dan mengusir segolongan dari kalian dari kampung ha- 
lamannya. (Al-Bagarah: 85) 


N 


Muhammad ibnu Ishag ibnu Yasar meriwayatkan, telah menceritakan 
kepadanya Muhammad Ibnu Abu Muhammad, dari Sa'id ibnu Jubair 
atau Ikrimah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan tafsir firman-Nya: 


» Ga ag Pa At la Kek UEA Ni ankks 
Ga: CA AA 
(aossa ... ...... Aa 


Kemudian kalian (Bani Israil) membunuh diri kalian (saudara se- 
bangsa kalian) dan mengusir segolongan dari kalian dari kam- 
pung halamannya. (Al-Bagarah: 85) hingga akhir ayat. 


Allah Swt. memberitahukan kepada mereka apa yang pernah mereka 
lakukan sebelum itu. Di dalam kitab Taurat, Allah telah mengharam- 
kan atas diri mereka mengalirkan darah mereka dan diwajibkan atas 
diri mereka menebus orang sebangsanya yang ditawan. 

Mereka (Bani Israil) terdiri atas dua golongan. Salah satu golo- 
ngannya adalah Bani Gainuga', teman sepakta Kabilah Khazraj dan 
Nadir. Dan golongan lainnya —yaitu Bani Ouraizah— adalah teman 
sepakta Kabilah Aus. 

Tersebutlah bahwa apabila terjadi peperangan di antara kabilah 
Aus dan Khazraj, Bani Gainuga' dan Bani Nadir yang menjadi teman 


652 Juz 1 — Al-Bagarah 





sepakta kabilah Khazraj memihak pada kabilah Khazraj, dan Bani 
Ouraizah berpihak kepada kabilah Aus. Masing-masing pihak dari ka- 
langan orang-orang Yahudi membela teman sepaktanya, hingga mere- 
ka saling mengalirkan darah di antara sesamanya, padahal di tangan 
mereka ada kitab Taurat dan mereka mengetahui semua hukum dan 
kewajiban yang terkandung di dalamnya. 

Kabilah Aus dan Khazraj adalah orang-orang musyrik penyem- 
bah berhala. Mereka tidak mengenal adanya surga dan neraka, tidak 
pula hari berbangkit (hari kiamat). Mereka tidak mengenal adanya ki- 
tab, tidak kenal pula dengan istilah halal dan haram. 

Apabila perang terhenti dan gencatan senjata terjadi, maka orang- 
orang Yahudi tersebut menebus tawanan perang dari kalangan mereka 
berdasarkan nas kitab Taurat dan sebagai pengamalannya. Maka 
orang-orang Bani Gainuga' dan Bani Nadir menebus tawanan perang 
mereka yang ada di tangan kabilah Aus, sedangkan orang-orang Bani 
Ouraizah menebus tawanan perang mereka yang berada di tangan ka- 
bilah Khazraj. 

Mereka mengajukan tuntutan terhadap apa yang telah teralirkan 
dari darah mercka, dan mereka membunuh orang-orang yang telah 
mereka bunuh dari kalangan mereka sendiri untuk membantu kaum 
musyrik yang ada di pihaknya. Allah Swt. berfirman sehubungan de- 
ngan hal ini: 


s Ora, HA at Ya 33 4 
(aer « ANN, TA ana Gagal 


Apakah kalian beriman kepada sebagian Al-Kitab (Taurat) dan 
Ingkar terhadap sebagian yang lain? (Al-Bagarah: 85) 


Dengan kata lain, kalian saling menebus dan saling membunuh di an- 
tara sesama kalian, padahal di dalam kitab Taurat telah disebutkan 
bahwa tidak boleh membunuh, tidak boleh mengusir seseorang dari 
kampung halamannya, tidak boleh pula membantu orang agar musy- 
rik kepada Allah Swt. dan penyembah berhala untuk melakukan hal 
itu karena mengharapkan keuntungan duniawi. 

Menurut apa yang sampai kepadaku, semua yang telah kami se- 
but di atas tentang perilaku orang-orang Yahudi bersama kabilah Aus 
dan Khazraj melatarbelakangi turunnya ayat ini. 


Tafsir Ibnu Kasir 653 





Asbat meriwayatkan dari As-Saddi, bahwa orang-orang Ouraizah 
adalah teman sepakta kabilah Aus, sedangkan orang-orang Bani Nadir 
teman sepakta kabilah Khazraj. Mereka saling membunuh di dalam 
perang yang terjadi di antara sesama mereka. Bani Ouraizah berpihak 
kepada teman sepaktanya, dan Bani Nadir berpihak kepada teman se- 
paktanya pula. Tersebutlah bahwa Bani Nadir pernah berperang mela- 
wan Bani Ouraizah dan teman sepaktanya, ternyata Bani Nadir dapat 
mengalahkan mereka, maka orang-orang Bani Nadir mengusir orang- 
orang Bani Ouraizah dari tempat tinggalnya. Apabila ada orang-orang 
yang tertawan dari kalangan kedua belah pihak, mereka mengumpul- 
kan tawanan tersebut, lalu saling menebus di antara sesama mereka. 
Melihat kejadian tersebut orang-orang Arab mencela perbuatan me- 
reka seraya mengatakan, “Mengapa kalian memerangi mereka, kemu- 
dian kalian menebus tawanan mereka?” Orang-orang Yahudi menja- 
wab, “Kami telah diperintahkan untuk menebus mereka dan diharam- 
kan atas kami memerangi mereka (sesamanya).” Orang-orang Arab 
bertanya, “Lalu mengapa kalian memerangi mereka?” Orang-orang 
Yahudi menjawab, “Kami merasa malu bila teman sepakta kami 
mengalami penghinaan (kekalahan). Yang demikian itulah yang di- 
sebutkan oleh Allah Swt. di dalam firman-Nya: 


9 ampas KE GEN 
DP PPI 5 
” er 
Can na .... “ai 
Kemudian kalian (Bani Israil) membunuh diri kalian (saudara se- 


bangsa kalian) dan mengusir segolongan dari kalian dari kam- 
pung halamannya. (Al-Bagarah: 85), hingga akhir ayat. 


Asbat meriwayatkan dari As-Saddi, dari Asy-Sya'bi, bahwa ayat ber- 
ikut diturunkan berkenaan dengan Oais ibnul Hatim, yaitu firman- 
Nya: 


Pi ..w AA A “ NK oa “2dpd 11” 24 y 
ye SP Lgm - IA era yaa ta yana 
” - 
(Ao 823) bad ND pa 


654 Juz 1 — A-Bagarah 


Kemudian kalian membunuh diri kalian sendiri dan mengusir se- 
golongan dari kalian dari kampung halamannya. (Al-Bagarah: 
85), hingga akhir ayat. 


Asbat meriwayatkan dari As-Saddi, dari Abdu Khair yang menceri- 
takan kisah berikut: Kami berperang dengan Sulaiman ibnu Rabi'ah 
Al-Bahili di Lanjar. Kami dapat mengepung penduduknya. Akhirnya 
kami beroleh kemenangan atas kota tersebut, serta kami memperoleh 
banyak tawanan wanita. Abdullah ibnu Salam membeli seorang wa- 
nita Yahudi dengan harga tujuh ratus. Ketika ia melalui Ra-sul Jalut, 
ja turun istirahat padanya, lalu Abdullah berkata kepada pemimpin 
Ra-sul Jalut, “Hai Ra-sul Jalut, maukah engkau membeli dariku se- 
orang nenek yang ada di tanganku dari kalangan pemeluk agamamu 
(agama Yahudi)?” Ra-sul Jalut menjawab, “Ya.” Abdullah ibnu Sa- 
lam berkata, “Aku telah membelinya dengan harga tujuh ratus (dir- 
ham).” Pemimpin Ra-sul Jalut menjawab, “Aku mau memberimu ke- 
untungan yang sama dengan modalmu itu.” Abdullah ibnu Salam ber- 
kata, “Sesungguhnya aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan 
menjualnya dengan harga kurang dari empat ribu (dirham).” Pemim- 
pin Ra-sul Jalut menjawab, “Aku tidak memerlukannya.” 

Abdullah ibnu Salam berkata, “Demi Allah, kamu benar-benar 
membelinya dariku atau kamu kafir terhadap agamamu sendiri yang 
kamu peluk sekarang.” Selanjutnya Abdullah ibnu Salam berkata, 
“Mendekatlah kepadaku.” Maka pemimpin itu mendekat kepadanya 
dan Abdullah ibnu Salam membacakan ke telinganya apa yang ter- 
kandung di dalam kitab Taurat, yaitu: “Sesungguhnya kamu tidak se- 
kali-kali menemukan seorang budak dari kalangan Bani Israil melain- 
kan kamu harus membelinya dan memerdekakannya.” 


eny is 2 Aap aa 2 


NA AN SE ol 
la kaga 


tetapi jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, kalian 
tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagi 
kalian. (Al-Bagarah: 85) 


Tafsir Ibnu Kasir 655 





Pemimpin Ra-sul Jalut bertanya, “Engkau Abdullah ibnu Salam?” 
Abdullah ibnu Salam menjawab, “Ya.” Maka pemimpin Ra-sul Jalut 
datang dengan membawa uang sejumlah empat ribu (dirham), dan 
Abdullah ibnu Salam akhirnya menerima dua ribu saja, sedangkan 
yang dua ribu lagi ia kembalikan kepada orang tersebut. 

Adam ibnu Abu Iyas meriwayatkan di dalam kitab tafsirnya, bah- 
wa telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far (yakni Ar-Razi), telah 
menceritakan kepada kami Ar-Rabi' ibnu Anas, telah menceritakan 
kepada kami Abul Aliyah, bahwa Abdullah ibnu Salam pernah lewat 
di Ra-sul Jalut (bawahan daerah Kufah), sedangkan pemimpin Ra-sul 
Jalut menebus tawanan perang wanita (dari kalangan Yahudi) yang 
belum disetubuhi oleh pasukan Arab, dan ia tidak mau menebus ta- 
wanan wanita yang sudah digauli oleh tentara Arab. Maka Abdullah 
ibnu Salam berkata, “Ingatlah, bukankah telah termaktub di dalam ki- 
tab yang ada padamu bahwa kamu harus menebus mereka semuanya 
(tanpa pilih kasih)?” 

Makna yang ditunjukkan oleh ayat dan konteksnya mengandung 
celaan yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi sehubungan de- 
ngan pengamalan mereka terhadap perintah kitab Taurat yang mereka 
yakini kesahihannya, padahal kenyataannya mereka bertentangan de- 
ngan syariat yang terkandung di dalamnya, sedangkan mereka menge- 
tahui hal tersebut. Ironisnya mereka mempersaksikan kebenaran dari 
kekeliruan tersebut. Karena itu, mereka tidak beriman kepada apa 
yang terkandung di dalam kitab Taurat, tidak pula terhadap penukil- 
annya, serta tidak percaya dengan apa yang mereka sembunyikan me- 
ngenai sifat Rasulullah Saw., ciri khasnya, tempat diutusnya, saat 
munculnya dan tempat hijrahnya, serta lain-lainnya yang diberitakan 
oleh para nabi sebelum Nabi Saw. muncul. Hal inilah yang disembu- 
nyikan dengan rapi di antara sesama mereka, semoga laknat Allah 
menimpa mereka. Sehubungan dengan hal ini Allah Swt. berfirman: 


(40232) C3 GIS RA aga « 


Pa 


Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian dari kalian 
melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. (Al-Bagarah: 85) 


656 Juz 1 — A-Bagarah 





Yakni disebabkan mereka menentang syariat Allah dan perintah-Nya. 
PA AMS LAN 
(oo SI dloa5p TAPAK 


dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang 
sangat berat. (Al-Bagarah: 85) 


sebagai pembalasan yang setimpal terhadap perbuatan mereka yang 
menentang Kitabullah yang berada di tangan mereka, yakni kitab 
Taurat. 


“33 Z1 si 2 at Mer UP, ALA eta ea 2 - y Pa 
de, 7 

(A8 0015221) 3 aYh 

Allah tidak lengah dari apa yang kalian perbuat. Itulah orang- 


orang yang membeli kehidupan dunia dengan (kehidupan) akhi- 
rat. (Al-Bagarah: 85-86) 


Maksudnya, mereka lebih senang memilih kehidupan dunia daripada 
kehidupan akhirat. 


/ KL AJI2 PH 4 ea 
(A32) MI Sae 
maka tidak akan diringankan siksa mereka. (Al-Bagarah: 86) 


Yakni tidak pernah terhenti siksaan atas diri mereka walau hanya se- 
saat. 


v3 NI 
(tapa) D9 pos 9 
dan mereka tidak akan ditolong. (Al-Bagarah: 86) 


Artinya, tiada seorang penolong pun yang dapat menyelamatkan me- 
reka dari azab kekal yang menimpa diri mereka, dan tiada seorang 
pun yang dapat memberikan perlindungan kepada mereka dari siksa 
tersebut. 


Tafsir Ibnu Kasir 657 





Al-Bagarah, ayat 87 
- 4 otak TAP bra nau, 
Aa Ian LN AA 
Er aa Ine 


hi 


SAYA OA NA GL TAN SA 24 
al 


Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan Al-Kitab (Taurat) 
kepada Musa, dan Kami telah menyusulinya (berturut-turut) se- 
sudah itu dengan rasul-rasul, dan telah Kami berikan bukti-bukti 
kebenaran (mukjizat) kepada Isa putra Maryam dan Kami mem- 
perkuatnya dengan ruhul gudus. Apakah setiap datang kepada 
kalian seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak se- 
suai dengan keinginan kalian, lalu kalian menyombongkan diri, 
maka beberapa orang (di antara mereka) kalian dustakan dan 
beberapa orang (yang lain) kalian bunuh? 





Allah Swt. mengecap kaum Bani Israil sebagai orang-orang yang ta- 
kabur, pengingkar, penentang, dan sombong terhadap para nabi: dan 
bahwa mereka hanyalah memperturutkan hawa nafsu mereka sendiri. 
Maka Allah Swt. menyebutkan bahwa Dia telah memberikan kepada 
Musa sebuah kitab (yakni kitab Taurat), tetapi mereka mengubah dan 
menggantinya serta menentang perintah-perintah yang terkandung di 
dalamnya serta menakwilkannya dengan takwil yang lain. Kemudian 
Allah Swt. mengirimkan para rasul dan para nabi sesudah Musa a.s. 
yang menjalankan hukum dengan syariat Nabi Musa a.s., sebagai- 
mana yang disebutkan di dalam firman-Nya: 


SN GAN KE oi GBU ANA 


658 Juz 1 — A-Bagarah 


aa Isa SGG GAN AA 
(era Ka ENG 1 Wa 


Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya 
(ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab 
ilu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang 
berserah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan 
pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan me- 
melihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadap- 
nya. (Al-Maidah: 44), hingga akhir ayat. 





Adapun firman Allah Swt.: 


Ma ai 


Lan 22201) aa MAU 29 


dan Kami telah menyusulinya (berturut-turut) sesudah itu dengan 
rasul-rasul. (Al-Bagarah: 87) 


As-Saddi telah meriwayatkan dari Abu Malik sehubungan dengan 
makna wagaffaina, artinya “Kami telah menyusulinya'. Sedangkan 
menurut yang lainnya artinya "Kami telah mengiringinya', seperti pe- 
ngertian yang terkandung di dalam firman-Nya: 


Gerry aneaii ) ($ Omni: 


Kemudian Kami utus (kepada umat-umat itu) rasul-rasul Kami 
berturut-turut. (Al-Mu-minun: 44) 


hingga rasul-rasul Bani Israil ditutup dengan terutusnya Nabi Isa ibnu 
Maryam. Isa a.s. datang membawa syariat yang sebagian hukum-hu- 
kumnya bertentangan dengan apa yang terdapat di dalam kitab Tau- 
rat. Karena itu, Allah memberinya berbagai jenis mukjizat untuk 
memperkuatnya. 

Ibnu Abbas r.a. mengatakan bahwa mukjizat-mukjizat Isa ialah 
menghidupkan kembali orang yang telah mati, menciptakan sesuatu 


Tafsir Ibnu Kasir 659 





yang berbentuk burung dari tanah liat, lalu ia meniupnya dan jadilah 
sesuatu itu burung yang hidup dengan seizin Allah Swt. Ia pun dapat 
menyembuhkan berbagai macam penyakit, menceritakan hal-hal gaib 
serta diperkuat dengan ruhul gudus, yaitu Malaikat Jibril a.s. Semua- 
nya Itu untuk memperkuat risalah yang ia sampaikan kepada kaum 
Bani Israil agar mereka percaya dan beriman kepadanya. Tetapi keja- 
diannya justru kebalikannya, kaum Bani Israil bertambah keras men- 
dustakannya dan dengki serta ingkar terhadapnya. Reaksi ini timbul 
karena apa yang didatangkannya bertentangan dengan isi kitab Taurat 
dalam sebagian hukum-hukumnya, seperti yang diceritakan oleh 
Allah Swt. bas ba perkataan Nabi Isa a.s., Ki 


8, el Had ea 2 In 2 . 
- y » S3 art aa SA ah Ke ANIS 
Cas 190001) 


dan untuk menghalalkan bagi kalian sebagian yang telah diha- 
ramkan untuk kalian dan aku datang kepada kalian dengan mem- 
bawa suatu tanda (mukjizat) dari Tuhan kalian. (Ali Imran: 50), 
hingga akhir ayat. 


Orang-orang Bani Israil memperlakukan para nabi dengan perlakuan 
paling buruk, sebagian dari mereka mendustakannya, dan sebagian 
yang lain membunuhnya. Hal tersebut terjadi hanya karena para nabi 
mendatangkan kepada mereka perkara-perkara yang bertentangan de- 
ngan hawa nafsu dan pendapat mereka. Para nabi tersebut memerin- 
tahkan mereka agar menetapi hukum-hukum kitab Taurat asli yang 
saat itu sudah mereka ubah untuk menentangnya. Karena itu, maka 
hal ini terasa amat berat bagi mereka, akhirnya mereka mendustakan 
para rasulnya, dan adakalanya membunuh sebagiannya. Hal ini telah 
disebutkan oleh Ba: 


A BKI SAS MK 


- PK 
(W3p30 0 Jglasln 9 


Apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul sh se- 
suatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu 


660 Juz 1 — A-Bagarah 


Paw www www www (—aaaaai 


kalian menyombongkan diri, maka beberapa orang (di antara 
mereka) kalian dustakan dan beberapa orang (yang lain) kalian 
bunuh! (Al-Bagarah: 87) 


Dalil yang menunjukkan bahwa Ruhul Oudus adalah Malaikat Jibril 
jalah apa yang dinaskan oleh Ibnu Mas'ud dalam tafsir ayat ini, ke- 
mudian pendapatnya itu diikuti oleh Ibnu Abbas, Muhammad 1bnu 
Ka'b, Ismail ibnu Khalid, As-Saddi, Ar-Rabi' ibnu Anas, Atiyyah Al- 
Aufi, dan Oatadah. Menurut Imam Bukhari disertai dengan tafsir ayat 
berikut, yakni firman-Nya: 


Ca ra Gn ESIIE GNI 


dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin (Jibril) ke dalam hatimu 
(Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang- 
orang yang memberi peringatan. (Asy-Syu'ara: 193-194) 


Ibnu Abuz Zanad meriwayatkan dari ayahnya, dari Abu Hurairah, da- 
ri Siti Aisyah r.a., bahwa Rasulullah Saw. telah meletakkan sebuah 
mimbar di dalam masjid khusus buat Hassan ibnu Sabit, tempat untuk 
bersyair buat membela Rasulullah Saw.: dan Rasulullah Saw. berdoa 
untuknya: 


TOR en - Z 32 : 5 LP Ta AN - 
KO Le au Busa! Pap OLI £ | 
Ya Allah, ssh Hassan dengan Ruhul Gudus (Malaikat 


Jibril), sebagaimana dia berjuang membela Nabi-Mu (melalui 
syair-syairnya). 


Lafaz hadis ini yang dari Imam Bukhari secara ta'lig. Akan tetapi, 
Imam Abu Daud meriwayatkannya pula di dalam kitab Sunan-nya da- 
ri Ibnu Sirin, dan Imam Turmuzi meriwayatkannya dari Ali ibnu Hyjr 
dan Ismail ibnu Musa Al-Fazzari. Ketiga-tiganya mengetengahkan 
hadis ini dari Abu Abdur Rahman ibnu Abuz Zanad, dari ayahnya 
dan Hisyam ibnu Urwah, keduanya meriwayatkan hadis ini dari Ur- 
wah, dari Siti Aisyah dengan lafaz yang sama. Imam TurmuZzi menga- 
takan bahwa sanad hadis ini berpredikat hasan atau sahih, yakni hadis 
Abuz Zanad. 


Tafsir Ibnu Kasir 661 





Di dalam kitab Sahihain disebutkan dari hadis Sufyan ibnu 
Uyaynah, dari Az-Zuhri, dari Sa'id ibnul Musayyab, dari Abu Hurai- 
rah r.a., bahwa Khalifah Umar ibnul Khattab melewati Hassan ibnu 
Sabit yang sedang mendendangkan syair di dalam masjid, maka Umar 
r.a. memelototinya, lalu Hassan berkata, “Sesungguhnya aku pernah 
mendendangkan syair di dalam masjid ini, sedangkan di dalamnya 
terdapat orang yang lebih baik daripada kamu (yakni Nabi Saw.).” 
Kemudian Umar ibnul Khattab r.a. menoleh kepada Abu Hurairah 
dan berkata, “Kumohon atas nama Allah, pernahkah engkau mende- 


ngar Rasulullah Saw. bersabda: 
puja sg MN 
TAN ana LAN 3g : 


“Perkenankanlah bagiku, ya Allah, kuatkanlah dia (Hassan) de- 
ngan Ruhul Oudus (Malaikat Jibril)? ." 


Maka Abu Hurairah menjawab, “Allahumma, na'am (ya).” 
Menurut sebagian riwayat, Rasulullah Saw. pernah bersabda ke- 
pada Hassan: 


, An "3 P .nt n p3 
DEha3 MABA - RI 


Seranglah mereka atau hinakanlah mereka dengan syairmu, se- 
moga Jibril membantumu. 


Di dalam syair Hassan terdapat ucapan berikut: 


1 CA Ta AN AAA AN 
"ab yudd ya KAN C9 » Gasa LA gas) Iman 


Dan Jibril utusan Allah berada bersama kami, dia adalah Ruhul 
Dudus yang tidak diragukan lagi. 


Muhammad ibnu Ishag meriwayatkan, telah menceritakan kepadaku 
Abdur Rahman ibnu Abu Husain Al-Makki, dari Syahr ibnu Hausyab 
Al-Asy'ari: 


662 Juz 1 — A-Bagarah 


EP 


(n 


—N 


| L 

2 AG CJ lc 0 122514 “ a KA 

An 3 iba nu 2 -.n (3 2 
BaBe on) ea 9. | nga 2 

1 LA 3S NE G1 Jet G3 

Bahwa ada PERANAN orang-orang Yahudi bertanya kepada 
Rasulullah Saw., “Ceritakanlah kepada kami tentang roh.” Maka 
beliau menjawab, “Aku meminta kepada kalian, demi Allah dan 
demi hari-hari-Nya bersama Bani Israil, tahukah kalian bahwa 


Jibril yang selalu datang kepadaku adalah roh?” Mereka menja- 
wab, “Ya.” 


Di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban disebutkan sebuah hadis dari Ibnu 
Mas'ud, bahwa Rasulullah Saw. pemah bersabda: 


PA OS Pe ah P Tan anna P » Ad BANI 
ITE ELASS Par 1 Ea ska D3 
Sasa AGAN WrsrariPs 


Sesungguhnya Ruhul Oudus (Malaikat Jibril) telah Menma 
kan wahyu kepadaku, bahwa seseorang tidak akan mati sebelum 
menyempurnakan rezeki dan ajalnya. Karena itu, bertakwalah 
kalian kepada Allah dan berlakulah dengan baik dalam mencari 
(meminta). 


Beberapa pendapat lain sehubungan dengan makna Ruhul Oudus diri- 
wayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, telah menceritakan kepada kami Abu 
Zar'ah, Minjab ibnul Haris, telah menceritakan kepada kami Bisyr, 
dari Abu Raug, dari Ad-Dahhak, dari Ibnu Abbas yang mengatakan, 
“Ruhul Oudus adalah Ismul A'zam yang dibacakan oleh Nabi Isa a.s. 
sewaktu menghidupkan orang-orang yang telah mati.” 

Ibnu Jarir mengatakan bahwa ia pernah menceritakan sebuah ri- 
wayat dari Minjab, lalu ia menceritakan hal yang sama. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, hal yang semisal telah diriwayat- 
kan dari Sa'id ibnu Jubair. Al-Ourtubi menukil dari Ubaid ibnu 
Umair yang juga mengatakan bahwa Ruhul Oudus adalah Ismul 
A'zam. 


Tafsir Ibnu Kasir 663 





Ibnu Abu Nujaih mengatakan, Ar-Ruh adalah Malaikat Hafazah 
yang menjaga para malaikat. 

Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi' ibnu Anas, bah- 
wa Al-Oudus adalah Tuhan Yang Mahasuci lagi Mahatinggi. Hal ini 
adalah pendapat yang dikatakan oleh Kab. 

Al-Ourtubi meriwayatkan dari Mujahid dan Al-Hasan Al-Basri, 
keduanya mengatakan bahwa Al-Oudus adalah Allah Swt., sedangkan 
Ar-Ruh adalah Malaikat Jibril. 

Dengan demikian, pendapat yang terakhir ini sama kedudukan- 
nya dengan pendapat pertama tadi. 

As-Saddi mengatakan bahwa Al-Oudus adalah Al-Barakah (ke- 
berkahan). 

Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Al-Oudus adalah 
SUCI. 

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus 
ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, bahwa 
ibnu Zaid telah mengatakan sehubungan dengan firman-Nya: 


23 AN rar 


(vigz9. Lah Aa 


dan Kami memperkuatnya dengan Ruhul Oudus. (Al-Bagarah: 
81) 


bahwa Allah menguatkan Isa dengan roh dalam kitab Injil sebagai- 
mana Dia menjadikan roh dalam Al-Our'an. Keduanya adalah Roh 
Allah, seperti yang dinyatakan oleh firman-Nya: 


(or ya) 3 (NE | Kang 


Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al-Our'an) 
dengan perintah Kami. (Asy-Syura: 52) 


Kemudian Ibnu Jarir mengatakan bahwa takwil yang paling men- 
dekati kepada kebenaran dari semua itu adalah pendapat orang yang 
mengatakan bahwa Ar-Ruh dalam ayat ini bermakna Malaikat Jibril. 
Karena sesungguhnya Allah telah memberitakan bahwa Dia telah me- 


664 Juz 1 — Al-Bagarah 





nguatkan Isa dengan roh tersebut, seperti yang disebutkan di dalam 
firman-Nya: 


BN BETA AA Papan 


ma Susan Ha Sei Sa 
Ge) Keys 34 ANA ANC 22 


(Ingatlah) ketika Allah mengatakan, “Hai Isa putra Maryam, 
ingatlah nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu di waktu Aku 
menguatkan kamu dengan Ruhul Oudus. Kamu dapat berbicara 
dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah de- 
wasa, dan (ingatlah) di waktu Aku mengajar kamu menulis, hik- 
mah, Taurat, dan Injil..., hingga akhir ayat, (Al-Maidah: 110). 


Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa Dia telah menguat- 
kannya dengan Ruhul Oudus. Seandainya roh yang dijadikan sebagai 
penguat Isa adalah kitab Injil, niscaya firman-Nya: 


Cw aU): Menara AKI 


(Ingatlah) ketika Aku menguatkan kamu dengan Ruhul Oudus. 
(Al-M3idah: 110) 


dan firman-Nya: 


Ex, wi ,7g az Cip Are “2 
Orang ye ra ANN 3 


Dan na ketika Aku mengajar kamu menulis, mai Tau- 
rat, dan Injil. (Al-Maidah: 110) 


merupakan kata ulangan yang tidak mengandung arti apa pun, se- 
dangkan Allah Mahasuci dari hal yang tidak mengandung faedah da- 
lam ber-khitab kepada hamba-hamba-Nya. 


Tafsir Ibnu Kasir 665 


Menurut kami, termasuk dalil yang menunjukkan bahwa yang di- 
maksud dengan Ar-Ruh adalah Malaikat Jibril ialah apa yang telah di- 
tunjukkan oleh konteks ayat sejak permulaannya. 

Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa Ruhul Oudus adalah roh 
yang disucikan, perihalnya sama dengan perkataanmu hatimul jud 
(Hatim yang dermawan) dan rajulun sidgun (lelaki yang benar). 

Roh ini disifati dengan Al-Oudus, seperti juga yang disebutkan di 
dalam firman-Nya, “Waruhum minhu” (dan roh daripada-Nya). Maka 
ungkapan sifatnya disebut secara ikhtisas dan tagrib sebagai penghor- 
matan buatnya. Menurut pendapat yang lain, dikatakan demikian ka- 
rena kejadiannya (Isa) bukan berasal dari apa yang dikeluarkan oleh 
sulbi (air mani) dan rahim yang mengeluarkan darah haid. Menurut 
pendapat yang lain, Roh di sini artinya Malaikat Jibril. Menurut pen- 
dapat yang lainnya artinya kitab Injil, seperti yang disebutkan di da- 
lam firman-Nya tentang Al-Our' an: 


Lx NP en) 
wahyu (Al-Our'an) dengan perintah kami. (Asy-Syura: 52) 


Menurut pendapat lain, yang dimaksud ialah asma Allah yang ter- 
agung (Ismul A'zam) yang dipakai oleh Isa a.s. ketika menghidupkan 
orang-orang yang telah mati dengan mengucapkannya. 
Pendapat Az-Zamakhsyari ini mengandung pengertian lain, yaitu 
yang dimaksud dengan roh Isa ialah jiwanya yang suci lagi bersih. 
Az-Zamakhsyari mengatakan sehubungan dengan tafsir firman- 
Nya: 


121 CI AL, CG, LK 
(wrgadO Dekan D9 Al yas 
maka beberapa orang (di antara mereka) kalian dustakan dan 
beberapa orang (yang lain) kalian bunuh! (Al-Bagarah: 87) 


Sesungguhnya dalam ayat ini tidak dikatakan wa farigan gataltum 
(dan beberapa orang dari para utusan itu telah kalian bunuh) hanyalah 
karena yang dimaksudkan mencakup pula masa mendatang. Karena 
ternyata mereka pun pernah berupaya untuk membunuh Nabi Saw. 


666 Juz 1 — Al-Bagarah 


dengan racun dan sihir, Rasulullah Saw. pernah bersabda dalam ke- 
adaan sakit yang membawa kepada kewafatannya: 


2 172 J2 
Ki PA Sg US 5 SS AL KA 


Makanan (yang kusuap) di Khaibar masih terus mempengaruhi 
diriku, dan sekarang sudah tiba saat terputusnya urat nadi 
ulamaku. 


Menurut kami, hadis ini terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan 
kitab-kitab hadis lainnya. 


Al-Bagarah, ayat 88 


WAS ASEP Lake sb (J3 
KW“ Sia. SAE 


Hakan 





Dan mereka berkata, “Hati kami tertutup.” Tetapi sebenarnya 
Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka: maka 
sediku sekali mereka yang beriman. 


Muhammad ibnu Ishag meriwayatkan, telah menceritakan kepadanya 
Muhammad ibnu Abu Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id, dari Ibnu 
Abbas r.a. sehubungan dengan makna gulfun, bahwa makna yang di- 
maksud ialah hati kami tertutup. 

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan 
dengan tafsir lafaz gulfun, bahwa makna yang dimaksud ialah hati ka- 
mi tidak dapat memahami. 

Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan tafsir 
lafaz ini, bahwa makna yang dimaksud ialah hati yang terkunci mati. 

Mujahid mengatakan sehubungan dengan tafsir lafaz ini, gulubu- 
na gulfun artinya hati yang telah tertutup oleh gisyawah (penutup). 
Ikrimah mengatakan hati yang telah terkunci mati. Abul Aliyah me- 
ngatakan hati yang tidak dapat mengerti. Menurut Assaddi yaitu hati 


Tafsir Ibnu Kasir 667 


yang tertutup oleh gilaf (penutup). Abdur Razag mengatakan dari 
Ma mar, dari Oatadah, artinya “maka hati yang tidak dapat mema- 
hami dan tidak pula mengerti”. Mujahid dan Oatadah mengatakan 
bahwa Ibnu Abbas membacanya gulufun dengan huruf lam yang di- 
dammah-kan, bentuk jamak dari lafaz gilafun artinya hati kami meru- 
pakan wadah bagi semua ilmu, maka kami tidak memerlukan lagi il- 
mumu. 

Ibnu Abbas dan Ata mengatakan sehubungan dengan tafsir fir- 
man-Nya: 


La 


poTN ITA, 
A32) BNN 


Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keing- 
karan mereka. (Al-Bagarah: 88) 


Maksudnya, Allah telah mengusir dan menjauhkan mereka dari se- 


mua kebaikan. 
pr “1 
Ps 2 Mu EA AI 7 .. 
(A25 : | ) yA 9! AW 


Ng 


maka sedikit sekali mereka yang beriman. (Al-Bagarah: 88) 


Menurut Oatadah, makna ayat ini ialah tiada yang beriman dari ka- 
langan mereka kecuali sedikit sekali. 


Dan firman-Nya: 
8289773 259 2 St 
(ara) KAA 3 CAMP CITA UY 


Dan mereka berkata, “Hati kami tertutup.” (Al-Bagarah: 88) 
sama maknanya dengan apa yang terkandung di dalam ayat lain, yaitu 
firman-Nya: 


(P2 KN EPL ) Ke 

(012102) NG NAN Ga 

Mereka berkata, “Hati kami berada dalam tutupan (yang menu- 
tupi) apa yang kalian seru kami kepadanya.” (Fussilat: 5) 


668 Juz 1 — Al-Bagarah 





Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan sehubungan de- 
ngan tafsir lafaz gulfun, perihalnya sama dengan perkataanmu, “Hati- 
ku dalam keadaan tertutup,” karena itu ia tidak dapat memahami apa 
yang sampai kepadanya. Lalu Abdur Rahman membacakan firman- 
Nya: 


ara AA pa CAN aa 

(ordoa3 ) Desta NA sg 

Mereka berkata, “Hati kami berada dalam tutupan (yang me- 
nutupi) apa yang kalian seru kami kepadanya.” (Fussilat: 5) 


Pendapat inilah yang di-rajih-kan (dikuatkan) oleh Ibnu Jarir, dan ia 
mendasari pendapatnya dengan sebuah hadis yang diriwayatkan mela- 
lui Amr ibnu Murrah Al-Jumali, dari Abul Bukhturi, dari Huzaifah 
yang mengatakan bahwa hati itu ada empat macam, lalu ia menyebut- 
kan salah satunya, yaitu hati yang tertutup lagi dibenci, hati ini adalah 
hatinya orang kafir. 

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
Muhammad ibnu Abdur Rahman Al-Arzami, telah menceritakan ke- 
pada kami ayahnya, dari kakeknya, dari Oatadah, dari Al-Hasan sehu- 
bungan dengan tafsir firman-Nya, “Oulubuna gulfun,” artinya hati ka- 
mi belum dikhitan (belum dibersihkan). Pendapat ini merujuk kepada 
pendapat yang telah lalu, yaitu yang mengatakan bahwa hati mereka 
tidak suci dan jauh dari kebaikan. 

Pendapat yang lainnya dikatakan oleh Ad-Dahhak, dari Ibnu 
Abbas r.a., bahwa gulubuna gulfun artinya hati kami telah penuh, ti- 
dak lagi memerlukan ilmu Muhammad, tudak pula yang lainnya. 

Atiyyah Al-Aufi mengatakan dari Ibnu Abbas bahwa makna gu- 
lufun yakni wadah ilmu. Berdasarkan makna ini ada sebagian ka- 
langan sahabat Ansar yang membacanya demikian (yakni bukan gul- 
fun, melainkan gulufun). Bacaan ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, 
yakni dengan huruf lam yang di-damah-kan, dinukil oleh Az-Za- 
makhsyari. Makna lafaz gulfun adalah bentuk jamak dari lafaz gila- 
fun, artinya wadah, yakni mereka menduga bahwa hati mereka telah 
penuh dengan ilmu. Karenanya mereka tidak lagi memerlukan ilmu 


Tafsir Ibnu Kasir 669 


yang lain, sebagaimana mereka biasa memberikan fatwa mengenai 
ilmu kitab Taurat. Karena itu, Allah Swt. berfirman: 


AI CAK DANG 2 GA MAN 7- 
A1 85 7.3 TS Fo IPA begal 


Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena ke- 
ingkaran mereka, maka sedikit sekali mereka yang beriman. (Al- 
Bagarah: 88) 


Dengan kata lain, keadaannya tidaklah seperti apa yang mereka duga, 
melainkan hati mereka telah terkutuk dan terkunci mati, seperti pe- 
ngertian yang terkandung di dalam ayat surat An-Nisa, yaitu: 


TN ba, 
(iso el) 


Dan perkataan mereka, “Hati kami tertutup.” Bahkan sebenar- 
nya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya, 
karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari me- 
reka. (An-Nisa: 155) 


Mereka berbeda pendapat mengenai firman-Nya, “Fagalilamma yu- 
minuna,” dan firman-Nya, “Fala yu-minuna illa galilan.” Sebagian 
dari mereka mengatakan, artinya yaitu sedikit sekali orang yang ber- 
iman dari kalangan mereka. Menurut pendapat yang lain, sedikit se- 
kali iman mereka. Dengan kata lain, mereka beriman kepada apa 
yang disampaikan oleh Musa kepada mereka tentang hari akhirat, pa- 
hala, dan siksaan. Akan tetapi, iman tersebut tiada manfaatnya bagi 
mereka karena hati mereka dipenuhi oleh kekufuran terhadap apa 
yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. kepada mereka. 
Sebagian yang lain mengatakan, sesungguhnya mereka (Bani Is- 
rail) tidak memiliki iman barang sedikit pun, dan sesungguhnya dise- 
butkan di dalam firman-Nya, “Fagalilamma yu-minun,” menunjukkan 
ketiadaan iman pada mereka, yakni mereka semuanya kafir. Penger- 
tian kalimat ini sama dengan ucapan orang-orang Arab, “Oallama ra- 
aitu miSla haja gattu” (aku jarang sekali melihat hal semisal ini). 


670 Juz 1 — ABagarah 





Makna yang dimaksud ialah ma ra-aitu misla haza gattu (aku belum 
pemah melihat hal yang semisal dengan ini). Imam Kisai” berkata 
bahwa orang-orang Arab mengatakan, “Man zana biardin gallama 
tanbutu” (barang siapa yang berzina di suatu tanah, maka tanah itu ja- 
rang dapat menumbuhkan tetumbuhan). Makna yang dimaksud ialah, 
tanah tersebut tidak dapat menumbuhkan sesuatu pun. Demikian me- 
nurut riwayat Ibnu Jarir rahimahullah. 


Al-Bagarah, ayat 89 : 


Ga GEN ada be SA, 
PLT TA AIA LL YA AI AK 
PP AAA AAA KAPAN NY aa 
ig / PLAN nata 
GAN ia 


Dan setelah datang kepada mereka Al-Gur'an dari Allah yang 
membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya 
mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) untuk mendapat ke- 
menangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada 
mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepa- 
danya. Maka laknat Allah-lah atas orang-orang yang ingkar itu. 





Walamma ja-ahum, setelah datang kepada orang-orang Yahudi itu. 

Kitabun min 'indillah, Al-Gur'an yang diturunkan kepada Nabi 
Muhammad Saw. 

Musaddigul lima ma'ahum, yang isinya membenarkan kitab 
Taurat yang ada pada mereka. 

Sedangkan mengenai makna firman-Nya: 


2”. Lan - La Sea AT 4 “ 
Lapan YES NE ENG 
padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) 


untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. (Al- 
Bagarah: 89) 


Tafsir Ibnu Kasir 671 


Makna yang dimaksud ialah bahwa sebelum kedatangan Rasul Saw. 
yang membawa Al-Our'an, mereka selalu memohon kepada Allah 
akan kedatangannya untuk menghadapi musuh mereka dari kalangan 
kaum musyrik, bila mereka berperang melawan kaum musyrik. Me- 
reka (Bani Israil) selalu mengatakan, “Sesungguhnya kelak akan di- 
utus szorang nabi akhir zaman, kami akan bersamanya memerangi 
kalian sebagaimana kami memerangi kaum Ad dan kaum Iram.” Se- 
peru yang dikatakan oleh Muhammad ibnu Ishag, dari Asim ibnu 
Amr, dari Oatadah Al-Ansari, dari pemuka-pemuka Ansar yang me- 
ngatakan, “Demi Allah, berkenaan dengan kami dan mereka ayat ini 
diturunkan,” yakni berkenaan dengan kaum Ansar dan orang-orang 
Yahudi yang bertetangga dengan merekalah kisah yang disebutkan 
dalam ayat berikut ini diturunkan, kaga firman-Nya: 


Bra PER Tami Sa IE, 


Aoa A3 Kr Lent LA lala TINES AC ya Yana 
ap aa" 


Dan setelah"datang kepada mereka Al-Our'an dari Allah yang 
membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya 
mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) untuk mendapat ke- 
menangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada 
mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepa- 
danya. (Al-Bagarah: 89) 


Orang-orang Ansar mengatakan, “Kami berkuasa atas mereka dengan 
kekuatan dalam suatu masa di zaman Jahiliah, padahal kami berasal 
dari orang-orang musyrik, sedangkan mereka adalah ahli kitab.” Me- 
reka selalu mengatakan, “Kelak akan muncul seorang nabi yang seka- 
rang sudah tiba masa perutusannya dan nanti kami akan mengikuti- 
nya, untuk memerangi kalian seperti kami memerangi kaum Ad dan 
Iram. Tetapi setelah Allah mengutus rasul-Nya dari kalangan Ouraisy, 
maka kami mengikutinya, sedangkan mereka sendiri ingkar kepa- 
danya." Allah Swt. berfirman sehubungan dengan sikap mereka itu: 


672 Juz 1 — Al-Bagarah 


GAN EN AA Ara 


Dan setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ke- 
lahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah-lah atas 
orang-orang yang ingkar itu. (Al-Bagarah: 89) 


Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan tafsir 
firman-Nya: 


3 Jan 0 


angan WA NE Sea ip 


padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) 
untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. (Al- 
Bagarah: 89) 


Bahwa mereka selalu memohon pertolongan seraya mengatakan, “Ka- 
mi akan membantu Muhammad untuk melawan mereka,” tetapi pada 
hakikatnya tidaklah demikian, mereka hanya berdusta belaka. 

Muhammad ibnu Ishag meriwayatkan, telah menceritakan kepa- 
danya Muhammad ibnu Abu Muhammad, telah menceritakan kepada- 
ku Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa orang- 
orang Yahudi di masa lalu selalu memohon kemenangan atas orang- 
orang Aus dan Khazraj dengan kedatangan Rasulullah Saw. sebelum 
beliau diangkat menjadi utusan. Akan tetapi, setelah Allah mengutus- 
nya dari kalangan bangsa Arab, mereka kafir dan ingkar kepada apa 
yang selalu mereka katakan sebelumnya tentang dia. Maka berkatalah 
kepada mereka Mu'az ibnu Jabal, Bisyr ibnul Barra ibnu Ma'rur, dan 
Daud ibnu Salamah, “Hai orang-orang Yahudi, bertakwalah kalian 
kepada Allah dan masuk Islamlah kalian. Sesungguhnya kalian dahu- 
lu selalu memohon untuk mendapat kemenangan atas kami dengan 
datangnya Muhammad Saw., sedangkan kami masih dalam keadaan 
musyrik. Kalian menceritakan kepada kami bahwa dia akan diutus 
dan kalian sebut pula sifat-sifatnya.” 


Tafsir Ibnu Kasir 673 





Maka Salam ibnu Misykum, saudara Bani Nadir (salah seorang 
dari kalangan orang-orang Yahudi) menjawab, “Dia tidak menyam- 
paikan kepada kami sesuatu pun yang kami kenal, dan dia bukanlah 
orang yang dahulu sering kami katakan kepada kalian,” Maka Allah 
menurunkan firman-Nya sehubungan dengan perkataan mereka itu: 


Pera MI KAT AS 
(4412231) .. AA IP Inna Sarat, 
Dan setelah datang kepada mereka Al-Our'an dari Allah yang 


membenarkan apa yang ada pada mereka. (Al-Bagarah: 89), 
hingga akhir ayat. 


Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman- 
Nya: 


Ae 109 el Peta Ta 


(az Na — ANA Jeda Hu laka 


padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan nabi) 
untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. (Al-Baga- 
rah: 89) 


Mereka selalu memohon kemenangan dengan datangnya Nabi Mu- 
hammad Saw. atas orang-orang musyrik Arab, yakni yang juga dari 
kalangan ahli kitab seperti mereka. Tetapi setelah Nabi Muhammad 
Saw. diutus dan kelihatan oleh mereka bukan dari kalangan mereka, 
maka mereka ingkar dan dengki kepadanya. 

Abul Aliyah mengatakan, dahulu orang-orang Yahudi selalu me- 
mohon kemenangan dengan kedatangan Nabi Muhammad Saw. atas 
orang-orang musyrik Arab. Mereka mengatakan, “Ya Allah, utuslah 
nabi yang kami jumpai termaktub dalam kitab kami ini hingga kami 
dapat menghukum dan membunuh orang-orang musyrik.” Tetapi sete- 
lah Allah mengutus Nabi Muhammad Saw. dan mereka melihatnya 
bukan dari kalangan mereka, maka mereka kafir kepadanya karena 
dengki terhadap bangsa Arab, padahal mereka mengetahui bahwa Na- 
bi Muhammad Saw. adalah utusan Allah. Maka Allah Swt. berfirman: 


674 Juz 1 — A-Bagarah 


5 , “AL anta ad par aan dari 
(aga SAN ) 


Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ke- 
ftahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah-lah atas 
orang-orang yang Ingkar itu. (Al-Bagarah: 89) 


Oatadah mengatakan sehubungan dengan firman-Nya: 
Ar 51 2... 27 In 7 


(Ata22 IN) NA ON) Tear baya (2G 


padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan nabi) 
untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. (Al- 
Bagarah: 89) 


Dahulu mereka selalu mengatakan bahwa kelak akan muncul seorang 
nabi. 


2g at KASI PA Da Pa 
(asa AG) AAS meet 


maka setelah datang Msi mereka apa yang telah mereka ke- 
tahui, mereka lalu ingkar kepadanya. (Al-Bagarah: 89) 


Mujahid mengatakan sehubungan dengan firman-Nya: 


GA tas Th Ka. (ae (ch aa 
(ak Sai ) 


Dan setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka keta- 
hui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah-lah atas 
orang-orang yang ingkar itu. (Al-Bagarah: 89) 


Mereka yang disebut di dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi. 


Tafsir Ibnu Kasir 675 





Al-Bagarah, ayat 90 


TP Ar TA Pn Ca? “ TOY La 


Lan Ten SEA Sgp 
f5» 3 9 Hg, La Tn 


She 





Alangkah buruknya (hasil perbuatan) mereka yang menjual diri- 
nya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan 
Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya ke- 
pada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hambah-hamba-Nya. 
Karena itu, mereka mendapat murka sesudah (mendapat) kemur- 
kaan. Dan uniuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. 


Mujahid mengatakan bahwa firman-Nya: 


Pa TA i AA 
Lisa). Hera A3 GAN, 


Alangkah buruknya (hasil perbuatan) ada yang menjual di- 
rinya sendiri. (Al-Bagarah: 90) 


Mereka adalah orang-orang Yahudi, mereka menjual perkara yang 
hak dengan mendapatkan gantinya perkara yang batil, yaitu mereka 
menyembunyikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. 
dan mereka tidak mau menjelaskannya. 

As-Saddi mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini, bahwa 
mereka menjual diri mereka dengan keburukan tersebut. Dengan kata 
lain, alangkah buruknya apa yang mereka pertukarkan buat diri me- 
reka sendiri, dan mereka rela dengan pertukaran yang buruk itu dan 
memilihnya, yakni kafir kepada apa yang diturunkan oleh Allah (Al- 
Our'an) kepada Nabi Muhammad Saw. Mereka tidak mau membenar- 
kannya, tidak mau mendukung dan membantunya. Sesungguhnya 
yang mendorong mereka berbuat demikian hanyalah rasa dengki dan 


676 Juz 1 — A-Bagarah 


kebencian serta kezaliman mereka sendiri, seperti yang disebutkan 
oleh firman-Nya: 


9. aga v.- Mae RA 34 10 AU 
naa pake ya Laba IS abs yaa Saul as 


karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada 
siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. (Al- 
Bagarah: 90) 


Tiada kedengkian yang lebih besar daripada kedengkian seperti itu. 
Ibnu Ishag meriwayatkan dari Muhammad, dari Ikrimah atau 
Sa'id, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya: 


Na AA 219 9in PRP Jahe oa 3. A4 Pi 3 
dita al pl ala SELANG AN Cap 
P2 jika 1 "K7 YA 1007 
Geram yas in ya SS abuas yaa Iija 
Alangkah buruknya (hasil perbuatan) mereka yang menjual diri- 
nya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan 
Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya ke- 


pada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. 
(Al-Bagarah: 90) 


Yakni karena Allah menjadikan nabi tersebut bukan dari kalangan 
mereka (Bani Israil) sendiri. 


- / 
Be P di Pd 
2 Ta Sina 


UT r8A . : 


Karena itu, mereka mendapat murka sesudah (mendapat) kemur- 
kaan. (Al-Bagarah: 90) 


Menurut Ibnu Abbas, makna kemurkaan atas kemurkaan yang lain 
ialah Allah murka kepada mereka karena mereka telah menyia-nyia- 
kan kitab Taurat, padahal kitab Taurat berada di tangan mereka. Allah 
murka pula kepada mereka karena mereka ingkar kepada Nabi Saw. 
yang diutus-Nya kepada mereka semuanya. 


Tafsir Ibnu Kasir 677 





Menurut kami, makna lafaz ba'u ialah mereka pasti dan berhak 
mendapat murka di atas murka, dan mereka tetap berada di dalam ke- 
murkaan yang bertumpang tindih itu. 

Abul Aliyah mengatakan, murka Allah terhadap mereka (Bani Is- 
rail) adalah karena kekufuran (keingkaran) mereka kepada kitab Injil 
dan Nabi Isa, juga karena mereka ingkar kepada Nabi Muhammad 
Saw. dan kepada Al-Our'an. Hal yang semisal telah diriwayatkan pu- 
la dari Ikrimah dan Oatadah. 

As-Saddi mengatakan bahwa murka Allah yang pertama ialah ke- 
tika mereka menyembah anak lembu, dan yang kedua ialah ketika 
mereka ingkar terhadap Nabi Muhammad Saw. Hal yang semisal 
diriwayatkan dari Ibnu Abbas. 

Firman Allah Swt.: 


f2 NI gn 
NE DUh EA Ys 


Dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. (Al- 
Bagarah: 90) 


Dikatakan demikian mengingat penyebab dari kekufuran mereka ada- 
lah rasa dengki dan iri hati yang bersumber dari rasa takabur mereka. 
Maka sebagai pembalasannya ialah kebalikannya, yaitu mereka 
mengalami kehinaan dan kerendahan di dunia dan akhirat. Seperti 
yang disebutkan oleh ayat lainnya, yaitu firman-Nya: 


aga LGA LB 3 Aya PENA 2 G3 (£ 
15 en Inama Ie ANU) 

(-. ana 1! 
Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari me- 


nyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina 
dina. (Al-Mu-min: 60) 


Yakni dalam keadaan kecil, hina, rendah lagi kalah. Imam Ahmad te- 
lah meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Yahya, telah men- 
ceritakan kepada kami Ibnu Ajlan, dari Amr ibnu Syu'aib, dari ayah- 
nya, dari kakeknya, dari Nabi Saw. yang telah bersabda: 


678 Juz 1 — Al-Bagarah 





2 3nd op ta “3. Ne 7' Ta YAA, ten inJu G 0s 
3 gl IL) SINI Mawallapug 
san P0 2. 233 rp 3. Ta 
Di Iu as Sau | - | 
£ Pi Bat dan Pe aah p 
” Pi 7 1 Pi - Ya »3j “n” 

Orang-orang yang sombong digiring pada hari kiamat nanti da- 
lam keadaan seperti semut paling kecil berupa manusia, segala 
sesuatu berada di atas mereka karena kecilnya, hingga dimasuk- 
kan di dalam sebuah penjara di neraka Jahannam. Penjara ter- 
sebut dikenal dengan nama bulis yang dipenuhi oleh inti api ne- 


raka, mereka diberi minum dari tinatul khabal, yaitu perasan da- 
ri tubuh penduduk neraka. 


Al-Bagarah, ayat 91-92 


ii 


ERA sake 2 
Gak : SA Sea , 2 Pe EA Kbojira 
aa, cs Jan Syur 


ca 


7 He ke Pd 
— 1 oa buya PAS Heal be aa 
“23 

Spb 2: 

Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Berimanlah kepada Al- 

Our'an yang diturunkan Allah,” mereka berkata, “Kami hanya 

beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami.” Dan mereka 

kafir kepada Al-Our'an yang diturunkan sesudahnya, sedangkan 


Al-Our'an itu adalah (kitab) yang hak, yang membenarkan apa 
yang ada pada mereka. Katakanlah, “Mengapa kalian dahulu 


Tafsir Ibnu Kasir 679 





membunuh nabi-nabi Allah jika benar kalian orang-orarg yang 
beriman?” Sesungguhnya Musa telah datang kepada kalian mem- 
bawa bukti-bukti kebenaran (mukjizat), kemudian kalian jadikan 
anak sapi (sebagai sesembahan) sesudah (kepergian)nya, dan se- 
benarnya kalian adalah orang-orang yang zalim. 


Allah Swt. berfirman, “Dan apabila dikatakan kepada mereka,” yakni 
kepada orang-orang Yahudi dan yang semisal dengan mereka dari ka- 
langan ahli kitab. 

“Berimanlah kepada Al-Our'an yang diturunkan Allah,” kepada 
Nabi Muhammad Saw., percayalah kepadanya, dan ikutilah dia. 

Mereka berkata, “Kami hanya beriman kepada apa yang diturun- 
kan kepada kami.” Maksudnya, cukup bagi kami beriman kepada ki- 
tab Taurat dan Injil yang diturunkan kepada kami, dan kami tidak 
mengakui selain itu. 

Mereka kafir kepada Al-Our'an yang diturunkan sesudahnya, 
yakni sesudah kitab-kitab tersebut. 

Padahal Al-Our'an itu adalah kitab yang hak, yang membenarkan 
apa yang ada pada mereka, yakni mereka mengetahui bahwa kitab 
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. adalah perkara yang 
hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Lafaz musad- 
digan dibaca nasab karena berkedudukan menjadi hal (keterangan ke- 
adaan), yakni keadaan Al-Our'an itu membenarkan apa yang ada pa- 
da mereka, yakni kitab Taurat dan Injil yang dipegang mereka. De- 
ngan demikian, di dalam kalimat ini terkandung hujah yang memban- 
tah pengakuan mereka, seperti yang dijelaskan oleh firman Allah Swt. 
lainnya, yaitu: 


AI, 3 13 AN II Da KS 
Ga Sad) PENAK Eat, Aga 


Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al-Ki- 
tab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka me- 
ngenal anak-anaknya sendiri. (Al-Bagarah: 146) 


Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah Swt. berfirman, “Mengapa 
kalian dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika benar kalian orang- 


680 Juz 1 — Al-Bagarah 





orang yang beriman?” Yakni jika kalian benar dalam pengakuan ka- 
lian yang menyatakan bahwa kalian beriman kepada kitab-kitab yang 
diturunkan kepada kalian, mengapa kalian membunuh para nabi yang 
datang kepada kalian dengan membawa apa yang membenarkan yang 
ada di tangan kalian? Kalian diperintahkan agar memutuskan hukum 
berdasarkan kitab Taurat itu dan tidak boleh mengubahnya, padahal 
kalian mengetahui bahwa para nabi tersebut benar. Tetapi ternyata ka- 
lian membunuh mereka karena rasa dengki, ingkar, dan takabur kali- 
an terhadap utusan-utusan Allah. Kalian sama sekali tidak mengikuti 
kecuali hanya hawa nafsu kalian sendiri, pendapat kalian, dan selera 
kalian sendiri. Makna ayat ini sama dengan firman-Nya: 


& no A3 SEN AG TN Tag 4 pe ayah KS 
Pa 92 - ra G3 
(av TLOX 331) P: 5g 


Apakah setiap datang kepada kalian seorang rasi nama 
suatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu 
kalian menyombong, maka beberapa orang (di antara rasul-rasul 
itu) kalian dustakan dan beberapa orang (yang lain dari mereka) 
kalian bunuh! (Al-Bagarah: 87) 


As-Saddi mengatakan sehubungan dengan ayat berikut, bahwa Allah 
mencela perbuatan mereka melalui firman-Nya: 


GK ana AN 3 


(au 2 oz ) 


Katakanlah, “Mengapa kalian dahulu membunuh nabi-nabi Allah 
jika benar kalian orang-orang yang beriman?” (Al-Bagarah: 91) 


Menurut Abu Ja'far ibnu Jarir, makna ayat ini adalah seperti berikut: 
Katakanlah —hai Muhammad— kepada orang-orang Yahudi Bani Is- 
rail bila telah kamu katakan kepada mereka, “Berimanlah kepada Al- 
Our'an yang diturunkan oleh Allah.” Lalu mereka menjawab, “Kami 
hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami.” Katakan- 
lah, “Mengapa kalian membunuh para nabi, hai orang-orang Yahudi, 
jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang ditu- 


Tafsir Ibnu Kasir 681 





runkan oleh Allah? Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada 
kalian membunuh mereka melalui Al-Kitab (Taurat) yang diturunkan 
kepada kalian. Bahkan kitab kalian memerintahkan kepada kalian un- 
tuk mengikuti para nabi, taat, dan percaya kepada mereka.” Kalimat 
ayat ini mengandung makna pendustaan dari Allah terhadap perkataan 
mereka (orang-orang Yahudi) yang menyatakan bahwa mereka hanya 
beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka, sekaligus se- 
bagai celaan terhadap sikap mereka yang demikian itu. 

“Sesungguhnya Musa telah datang kepada kalian membawa buk- 
ti-bukti kebenaran (mukjizat),” yakni tanda-tanda yang jelas dan buk- 
ti-bukti yang tak bisa dipungkiri lagi. Semuanya menunjukkan bahwa 
Nabi Musa a.s. adalah utusan Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah. 
Tanda-tanda yang jelas itu berupa banjir, belalang, kutu busuk, katak, 
darah, tongkat, tangan Nabi Musa a.s., terbelahnya laut, awan me- 
naungi mereka, manna dan salwa, batu, dan lain sebagainya di antara 
mukjizat-mukjizat yang mereka saksikan sendiri dengan mata kepala 
mereka. 

“Kemudian kalian jadikan anak sapi (sebagai sembahan),” yakni 
kalian menjadikannya sebagai sembahan selain dari Allah di hari-hari 
Nabi Musa a.s. mengalami kesibukan. 

Firman Allah Swt., “Sesudah (kepergian)nya,” yakni sesudah Na- 
bi Musa a.s. pergi meninggalkan kalian menuju Bukit Tur untuk ber- 
munajat kepada Allah Swt. Kelakuan mereka saat itu diterangkan 
oleh Note 


Pt 
PP NS IS, anang 
Ana Isa Klan, AS Oya Sega APA IN, 
Ba ala 
Dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke Gunung Tur mem- 


buat dari perhiasan-perhiasan (emas) mereka anak lembu yang 
bertubuh dan bersuara. (Al-A'raf: 148) 


“Dan sebenarnya kalian adalah orang-orang yang zalim,” yakni kalian 
adalah orang-orang yang zalim karena perbuatan kalian yang me- 
nyembah anak lembu itu, sedangkan kalian mengetahui bahwa tiada 
yang wajib disembah kecuali hanya Allah Swt., seperti yang disebut- 
kan oleh firman-Nya yang lain, yaitu: 


682 Juz 1 — Al-Bagarah 





KANE AL: SG, seba Blah, 


Pr .. 


Pa Yi Pl 2 Pa 
UN) Kania NAN SA Pe 


Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan menge- 
tlahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata, “Sungguh 
Jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak 
mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang me- 
rugi.” (Al-A'raf: 149) 


Al-Bagarah, ayat 93 
Pe SEP AS Ren KAS, 
Mean CE En Jpg 33 pen po Sa 
Kala YAN EKA KA nu d SA gt 


PUG, 
Pena SI 
Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari kalian dan Ka- 
mi angkat Bukit (Tursina) di atas kalian (seraya Kami berfir- 
man), “Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepada 
kalian dan dengarkanlah!” Mereka menjawab, “Kami mende- 
ngar, tetapi lidak menaati.” Dan telah diresapkan ke dalam hati 
mereka itu (kecintaan menyembah) anak sapi karena kekafiran- 
nya. Katakanlah, “Amat jahat perbuatan yang diperintahkan 
iman kalian kepada diri kalian jika betul kalian beriman (kepada 
Taurat).” 








han 


Allah Swt. menghitung-hitung kembali terhadap kekeliruan mereka, 
pelanggaran mereka terhadap janji dan sifat takabur mereka, serta 


Tafsir Ibnu Kasir 683 





berpalingnya mereka dari Allah Swt. hingga di suatu saat diangkat 
Bukit Tursina di atas mereka, akhirnya mereka mau menerima janji 
itu. Tetapi sesudah itu mereka melanggarnya, seperti yang disebutkan 
oleh firman-Nya: 


IEEE ANN 


Mereka menjawab, “Kami mendengarkan, tetapi tidak menaati.” 
(Al-Bagarah: 93) 


Tafsir ayat ini dikemukakan jauh sebelum ini. Abdur Razzag me- 
riwayatkan dari Gatadah sehubungan dengan tafsir firman-Nya: 


ea BK nela, 


Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka AANn menyem- 
bah) anak sapi karena kekafirannya. (Al-Bagarah: 93) 


Oatadah mengatakan bahwa menyembah anak sapi telah meresap ke 
dalam hati mereka sehingga kecintaan mereka mendalam terhadap pe- 
nyembahan tersebut. Hal yang sama dikatakan pula oleh Abul Aliyah 
dan Ar-Rabi ibnu Anas. 

Imam Ahmad meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
Isam ibnu Khalid, telah menceritakan kepadaku Abu Bakar ibnu Ab- 
dullah ibnu Abu Maryam Al-Gassani, dari Khalid ibnu Muhammad 
AS-Sagafi, dari Bilal ibnu Abu Darda, dari Nabi Saw. yang telah ber- 
sabda: 


Kecintaanmu kepada sesuatu membuatmu buta dan tuli. 


Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Abu Daud, dari Haiwah ibnu 
Syuraih, dari Bagiyyah, dari Abu Bakar ibnu Abdullah ibnu Abu 
Maryam dengan lafaz yang sama. 


684 Juz 1 — Al-Bagarah 





As-Saddi meriwayatkan bahwa Musa a.s. segera menyembelih 
anak lembu itu dengan pisau besar kemudian mencampakkannya ke 
laut. Setelah itu, maka tiada suatu laut pun yang mengalir di masa itu 
kecuali terjadi sesuatu padanya. Kemudian Musa a.s. berkata kepada 
mereka, “Minumlah kalian dari airnya!” Maka mereka pun minum. 
Barang siapa yang cinta kepada anak lembu itu, maka keluarlah emas 
dari kedua sisi kumisnya. Yang demikian itu disebutkan oleh Allah 
Swt. melalui firman-Nya: 


3 AE) 3, 
(aro) MEA TA GL 


Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu (kecintaan me- 
nyembah) anak sapi. (Al-Bagarah: 93) 


Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Abi 
(ayahku), telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Raja”, telah 
menceritakan kepada kami Israil, dari Abi Ishag, dari Imarah ibnu 
Umair dan Abu Abdur Rahman As-Sulami, dari Ali r.a. yang menga- 
takan bahwa Musa a.s. menuju ke arah patung anak lembu itu, lalu 
meletakkan kendi air di atasnya, kemudian ia mendinginkan anak 
lembu itu dengan air kendi tersebut, sedangkan ia berada di pinggir 
sungai. Tiada seorang pun yang minum air tersebut dari kalangan 
orang-orang yang pernah menyembah anak lembu, melainkan wajah- 
nya menjadi kuning seperti emas. 

Sa'id ibnu Jubair mengatakan sehubungan dengan tafsir firman- 


Nya: 
6 23 23 
(rig), Aa oil 


Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu “5 me- 
nyembah) anak sapi. (Al-Bagarah: 93) 


Ketika anak lembu itu dibakar, sesudah itu didinginkan dan ditabur- 
kan abunya (ke sungai), maka mereka meminum airnya hingga wajah 
mereka tampak kuning seperti warna minyak za'faran. 

Al-Ourtubi meriwayatkan dari kitab Al-Ousyairi, bahwa tiada se- 
orang pun yang minum air Sungai itu dari kalangan orang-orang yang 


Tafsir Ibnu Kasir 685 


menyembah anak lembu kecuali ja gila. Kemudian Al-Ourtubi me- 
ngatakan, bukan pendapat ini yang dimaksud oleh ayat ini, karena 
makna yang dimaksud oleh konteks ayat ini ialah bahwa warna ku- 
ning tampak pada bibir dan wajah mereka. Sedangkan hal yang ter- 
maktub menceritakan bahwa telah diresapkan ke dalam hati mereka 
kecintaan menyembah anak lembu, yakni di saat mereka menyembah- 
nya. Kemudian Al-Ourtubi —sehubungan dengan pengertian ini— 
mengetengahkan syair An-Nabigah ketika meratapi kepulangan istri- 
nya yang bernama Asmah: 


” 25 Lo... 2 is « Dg ata Te “GANGA 
Fei 


basa 1 2139 : Keisesa 
Nee TA LK 


Cinta kepada ASmah telah meresap ke dalam relung hatiku hing- 
ga lahir dan batinku hanya tertuju kepadanya. Begitu mendalam- 
nya cintaku kepadanya hingga tiada suatu kesedihan dan tiada 
suatu kegembiraan pun yang lebih membekas dalam hatiku se- 
lain darinya. Serasa daku ingin terbang bila mengingat nostalgia 
dengannya, andaikata manusia dapat terbang. 


Firman Allah Swt.: 


aa TR UBS, 


Katakanlah, “Amat jahat perbuatan yang diperintahkan iman ka- 
lian kepada diri kalian jika betul kalian beriman (kepada Tau- 
rat).” (Al-Bagarah: 93) 


Ep 
5 


Pad 


LS. 
7» 


Artinya, alangkah jahat perbuatan yang sengaja kalian lakukan di ma- 
sa lalu dan masa sekarang, yaitu kalian ingkar kepada tanda-tanda ke- 
besaran Allah, menentang para nabi, dan dengan sengaja kalian ing- 
kar kepada Nabi Muhammad Saw. Hal terakhir ini merupakan dosa 


686 Juz 1 — A-Bagarah 





kalian yang paling besar dan paling parah kalian lakukan, mengingat 
kalian kafir kepada pemungkas para rasul, sedangkan dia adalah 
penghulu para nabi dan para rasul yang diutus kepada seluruh umat 
manusia. Bagaimana kalian dapat mendakwakan bahwa diri kalian 
beriman, sedangkan kalian telah melakukan semua perbuatan yang 
buruk itu, antara lain kalian sering melanggar janji terhadap Allah, 
ingkar kepada ayat-ayat Allah, dan kalian berani menyembah anak 
sapi selain Allah Swt.? 


Al-Bagarah, ayat 94-96 

- 532 £, bd | “ 2, - 
us NIAGA tt NN SIS 
SA Tp. G3 MET Kaya 


& UNA 


ra 35 AA aras F Ha MI ea - 
PA Pp NA 3 Ta, 


Lu —. Py “DIY, AA 


SEKEN BI MT Ga pesan 


Katakanlah, “Jika kalian (menganggap bahwa) kampung akhirat 
(surga) itu khusus untuk kalian di sisi Allah, bukan untuk orang 
lain, maka inginilah kematian (kalian) jika kalian memang benar. 
Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu sela- 
ma-lamanya karena kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan 
mereka (sendiri). Dan Allah Maha Mengetahui siapa orang- 
orang yang aniaya. Dan sungguh kalian akan mendapati mereka, 
setamak-tamak manusia kepada kehidupan (di dunia), bahkan 
(lebih tamak lagi) daripada orang-orang musyrik. Masing-ma- 
sing mereka ingin agar diberi umur seribu tahun, padahal umur 
panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. 
Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. 


2 








“ 





1 





Tafsir Ibnu Kasir 687 





Muhammad ibnu Ishag meriwayatkan dari Muhammad ibnu Abu Mu- 
hammad, dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas r.a., 
bahwa Allah Swt. berfirman kepada Nabi-Nya, Muhammad Saw.: 


a33 yana Ear EN SAN SKA 
Carrga dg» pager JARAN ena V3 


Ag 


Katakanlah, “Jika kalian (menganggap bahwa) kampung akhirat 
(surga) itu khusus untuk kalian di sisi Allah, bukan untuk orang 
lain, maka inginilah kematian (kalian) jika kalian memang 
benar.” (Al-Bagarah: 94) 


Yakni berdoalah kalian untuk minta segera dimatikan. Khitab ini di- 
tujukan kepada kedua belah pihak, yakni orang-orang Yahudi dan 
kaum muslim. Dengan kata lain, manakah di antara kedua golongan 
itu yang berdusta. Ternyata mereka menolak hal tersebut di hadapan 


Rasulullah 2 
aga ie Bana 
Ca» , 2 ) 


Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu sela- 
ma-lamanya karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat 
oleh tangan mereka (sendiri). Dan Allah Maha Mengetahui siapa 
orang-orang yang aniaya. (Al-Bagarah: 95) 


Maksudnya, Allah memberitahukan kepada Nabi-Nya perihal penge- 
tahuan mereka mengenai kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh 
diri mereka sendiri, bahkan mereka mengetahui kekufuran diri me- 
reka terhadap agamanya sendiri. Disebutkan, seandainya mereka be- 
nar-benar menginginkan kematian di saat Allah berfirman demikian 
terhadap mereka, niscaya tiada seorang pun dari kalangan Yahudi di 
muka bumi ini melainkan pasti binasa saat itu juga. 

Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman- 
Nya, “Fatamannawul mauta,” artinya minta matilah kalian. 


688 Juz 1 — Al-Bagarah 





Abdur Razzag meriwayatkan dari Ma'mar, dari Abdul Karim Al- 
Jazari, dari Ikrimah sehubungan dengan tafsir firman-Nya: 


y 7274 7 Tara 
Cara 523) GS anon ul TA pa 


Maka inginilah kematian (kalian) jika kalian memang benar. (Al- 
Bagarah: 94) 


Sahabat Ibnu Abbas pernah mengatakan, “Seandainya orang-orang 
Yahudi itu mengingini kematian, niscaya mereka akan mati semua- 
nya.” 

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
ayahku, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Muhammad At-Ta- 
nafisi, telah menceritakan kepada kami Assam yang mengatakan bah- 
wa ja pernah mendengar dari Al-A'masy, yang ia yakini bahwa Al- 
A'masy mendengarnya dari Al-Minhal, dari Sa'id ibnu Jubair, dari 
Ibnu Abbas yang mengatakan, “Seandainya mereka benar-benar 
mengingini kematian, niscaya seseorang dari mereka menelan kem- 
bali air ludahnya (dahaknya).” Sanad dari semua riwayat tersebut me- 
mang sahih sampai kepada Ibnu Abbas. 

Ibnu Jarir mengatakan di dalam kitab tafsirnya, telah sampai se- 
buah riwayat kepada kami bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


TA: 33 133 SANATA 
Shane da Cak Nenen 
TIA 


Seandainya orang-orang Yahudi itu mengingini kematian, nisca- 
ya mereka semua mati dan niscaya mereka akan melihat tempat 
kediaman mereka di neraka. Dan seandainya orang-orang yang 
diajak ber-mubahalah oleh Rasulullah Saw. keluar, niscaya me- 
reka akan kembali tanpa menemukan keluarga dan harta benda- 
nya lagi. 


Hadis ini diceritakan kepada kami oleh Abu Kuraib, telah mencerita- 
kan kepada kami Zakaria ibnu Addi, telah menceritakan kepada kami 


Tafsir Ibnu Kasir 689 





Ubaidillah ibnu Amr, dari Abdul Karim, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas, dari Rasulullah Saw. Imam Ahmad ibnu Ismail ibnu Yazid 
Ar-Ragi telah meriwayatkannya pula bahwa telah menceritakan ke- 
pada kami Furat, dari Abdul Karim dengan lafaz yang sama. 

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
Al-Hasan ibnu Ahmad, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu 
Abdullah ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Surur ibnul 
Mugirah, dari Abbad ibnu Mansur, dari Al-Hasan yang mengatakan 
sehubungan dengan makna firman Allah Swt., “Mereka (orang-orang 
Yahudi) sama sekali tidak akan mengingini kematian itu karena ke- 
salahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri.” 
Aku (Abbad ibnu Mansur) bertanya, “Bagaimanakah menurutmu, se- 
andainya mereka mengingini kematian itu, ketika dikatakan kepada 
mereka, “Inginilah kematian kalian! Apakah mereka akan mati ketika 
itu juga?” Al-Hasan menjawab, “Tidak, demi Allah, mereka sama se- 
kali tidak akan mati ketika itu juga, sekalipun mereka mengingini ke- 
matian itu. Mereka sekali-kali tidak akan mengingini kematian itu, 
karena sesungguhnya seperti apa yang telah kamu dengar, Allah Swt. 
telah berfirman: 

Pata an net 


KAN NN AAN ANN NN GAN 
SAR Wa meal ai LA LI 

(aer) 

"Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu sela- 

ma-lamanya karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat 


oleh tangan mereka (sendiri). Dan Allah Maha Mengetahui siapa 
orang-orang yang aniaya' (Al-Bagarah: 95)." 


Sanad riwayat ini yang bersumber dari Al-Hasan berpredikat garib, 
mengingat penafsiran yang diketengahkan oleh Ibnu Abbas r.a. me- 
ngenai makna ayat ini bersifat telah dipastikan, yakni menyerukan ke- 
pada kedua belah pihak, siapakah di antara keduanya yang berdusta: 
apakah mereka (orang-orang Yahudi) atau kaum muslim melalui cara 
mubahalah (sumpah-menyumpah). Demikianlah menurut keterangan 
yang dinukil oleh Ibnu Jarir, dari Gatadah, Abul Aliyah, dan Ar-Rabi' 
ibnu Anas rahimahullah. 


690 Juz 1 — Al-Bagarah 





Ayat lain yang semakna dengan ayat ini ialah firman Allah Swt. 
dalam surat Al-Jumu'ah, yaitu: 


Aa un era aura 
AE se TSS SIA SA CL 
8, » KOK Ata, AI 29234 » AA 
ANA ELANG. BESI 


en 2 
IA Na Angan LA Ana G0 AR AN AN 
KAA SEE SN Ep 
LA EK AA LAN At NN AAA 
GEA LABA 1s 2 Pjr Jos d PAD 
( 


Ai adi) 


Katakanlah, “Hai orang-orang yang menganut agama Yahudi, ji- 
ka kalian mendakwakan bahwa sesungguhnya kalian sajalah ke- 
kasih Allah, bukan manusia-manusia yang lain, maka harapkan- 
lah kematian kalian, Jika kalian adalah orang-orang yang be- 
nar.” Mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selama-la- 
manya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan 
langan mereka sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui akan 
orang-orang yang zalim. Katakanlah, “Sesungguhnya kematian 
yang kalian lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan 
menemui kalian, kemudian kalian akan dikembalikan kepada 
(Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia be- 
ritakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan.” (Al- 
Jumu'ah: 6-8) 


Ketika mereka —semoga laknat Allah menimpa mereka— menduga 
bahwa diri mereka adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya, 
serta mereka berani mengatakan, “Tidak akan masuk surga kecuali 
hanya orang yang beragama Yahudi atau Nasrani,” lalu mereka diajak 
untuk ber-mubahalah dan mendoakan kebinasaan terhadap siapa yang 
berdusta di antara kedua belah pihak: yakni dari kalangan mereka 
atau dari kalangan kaum muslim. Ketika mereka menolak untuk me- 
lakukan hal tersebut, maka masing-masing orang dari kalangan mere- 


Tafsir Ibnu Kasir 691 


ka mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang zalim. Sean- 
dainya mereka merasa yakin dengan apa yang mereka jalani, niscaya 
mereka berani maju melakukan mubahalah tersebut. Tetapi setelah 
mereka mundur, maka diketahuilah bahwa mereka berdusta. 

Hal yang sama pernah diserukan pula oleh Rasulullah Saw. ter- 
hadap delegasi dari orang-orang Nasrani Najran sesudah hujah mere- 
ka dipatahkan dalam suatu perdebatan, dan mereka masih tetap ingkar 
serta membangkang. Rasulullah Saw. mengajak mereka untuk ber- 
mubahalah, Hal ini disebutkan oleh Allah Swt. dalam firman-Nya: 


Ta AA PRA, naya 

NA ta Pa JO, yh Ar , TA 
Pe Pen ana 5 SAE 
(Cv rolas 1) KAT kana LX 


Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu 
(yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya), “Mari- 
lah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri- 
istri kami dan istri-istri kalian, diri kami dan diri kalian: kemu- 
dian marilah kita ber-mubahalah kepada Allah dan kita minta 
supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. 
(Ali Imran: 61) 


Ketika mereka dihadapkan kepada suatu kenyataan, maka sebagian 
dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, “Demi Allah, jika ka- 
lan mau ber-mubahalah dengan Nabi ini, niscaya tiada seorang pun 
dari kalian yang matanya masih berkedip (mati semua).” Maka sejak 
saat itu akhirnya mereka lebih cenderung untuk perdamaian, dan me- 
reka bersedia membayar jizyah dengan patuh, sedangkan mereka da- 
lam keadaan hina. Maka Nabi Saw. menetapkan jizyah atas mereka 
dan mengutus kepada mereka Abu Ubaidah ibnul Jarrah sebagai amin 
(sekretarisnya). 

Sama dengan makna ayat ini atau mendekatinya adalah firman 
Allah Swt. kepada Nabi-Nya yang memerintahkan agar mengatakan 
kepada orang-orang musyrik, yaitu: 


692 Juz 1 — Ak-Bagarah 


Z, Pn S2 po AL ha . 2524 
NN NA PUASA KANEN 2 


Katakanlah, “Barang siapa yang berada di dalam kesesatan, ma- 
ka biarlah Tuhan Yang Maha Pemurah memperpanjang tempo 
baginya.” (Maryam: 75) 





Yakni barang siapa yang berada dalam kesesatan dari kalangan kami 
dan kalian, semoga Allah menambahkan kepadanya apa yang sudah 
ada baginya dan memperpanjang serta menangguhkannya, seperti 
yang akan diterangkan pada tempatnya nanti, insya Allah. 

Adapun mengenai orang yang menafsirkan firman-Nya, “Jika ka- 
lian memang benar,” yakni dalam pengakuan kalian itu, maka ingini- 
lah kematian itu. Mereka yang menafsirkan demikian tidak menying- 
gung masalah mubahalah, seperti yang telah ditetapkan oleh sego- 
longan ulama ahli kalam (ahli tauhid) dan lain-lainnya. Ibnu Jarir cen- 
derung kepada pendapat ini sesudah mendekati pendapat yang perta- 
ma (yakni yang menyinggung masalah mubahalah). Karena sesung- 
guhnya ia telah mengatakan makar dengan takwil ayat berikut: 


JUGA TE NN SKI 


Katakanlah, “Jika kalian (beranggapan bahwa) kampung akhirat 
(surga) itu khusus untuk kalian di sisi Allah, bukan untuk orang 
lain ...” (Al-Bagarah: 94) 


Bahwa ayat ini termasuk salah satu ayat yang diturunkan oleh Allah 
Swt. kepada Nabi-Nya sebagai hujah terhadap orang-orang Yahudi 
yang berada di tempat dekat tempat hijrah beliau Saw., sekaligus 
mengungkap kedustaan para rahib dan para pendeta mereka. 

Demikian itu karena Allah Swt. memerintahkan kepada Nabi- 
Nya untuk memutuskan peradilan yang adil dalam menangani kasus 
yang terjadi antara beliau dan mereka, yakni kasus perselisihan. Seba- 
gaimana Allah memerintahkan kepada beliau agar mengajak golongan 
yang lain (yakni kaum Nasrani) —di saat mereka bertentangan de- 
ngannya dalam masalah Isa ibnu Maryam a.s. dan mereka berdebat 
dengan beliau mengenainya— untuk melerai hal ini melalui mu- 
bahalah antara beliau dan mereka. 


Tafsir Ibnu Kasir 693 


Untuk itu dikatakan kepada golongan orang-orang Yahudi, “Jika 
kalian memang benar (dalam pengakuan kalian), maka inginilah ke- 
matian kalian. Karena sesungguhnya kematian itu tidak merugikan 
kalian jika kalian memang benar dalam pengakuan kalian yang me- 
nyatakan bahwa kalian beriman dan kedudukan kalian dekat dengan 
Allah Swt. Karena dengan kematian itu niscaya Allah akan segera 
memberikan apa yang kalian cita-citakan dan yang selama ini kalian 
dambakan itu. Karena sesungguhnya setelah kalian mati, kalian terbe- 
bas dari kepayahan hidup di dunia ini yang penuh dengan kekeruhan 
dan kelelahan di dalamnya, kemudian kalian beruntung memperoleh 
kedudukan di sisi Allah —yaitu di surga-Nya— jika perkaranya se- 
perti apa yang kalian duga, bahwa kampung akhirat (surga) hanya 
khusus buat kalian, bukan kami. Tetapi jika kalian tidak mau melaku- 
kannya, maka orang-orang lain akan mengetahui bahwa kalianlah 
yang batal dan kamilah yang benar dalam pengakuan kami, serta ter- 
bukalah bagi mereka perkara kami dan kalian.” 

Maka orang-orang Yahudi itu menolak melakukan hal tersebut 
karena mereka mengetahui jika mereka mengingini kematian, niscaya 
mereka benar-benar binasa. Akibatnya akan lenyaplah dunia mereka, 
dan tempat mereka kembali kepada kehinaan selama-lamanya di ne- 
geri akhirat. 

Hal yang sama dilakukan oleh orang-orang Nasrani, mereka me- 
nolak diajak untuk ber-mubahalah oleh Nabi Saw. ketika mereka ber- 
tentangan dengan Nabi Saw. sehubungan dengan masalah Isa ibnu 
Maryam a.s. 

Pendapat ini permulaannya memang baik, tetapi bagian terakhir- 
nya masih perlu dipertimbangkan. Demikian itu karena yang tersim- 
pul darinya tidak mengandung hujah terhadap mereka. Mengingat da- 
pat saja dikatakan bahwa sesungguhnya tidak ada kaitan antara ke- 
adaan mereka yang mengakui benar dalam dakwaannya dengan kon- 
sekuensinya yang menyatakan bahwa mereka harus mengingini kema- 
tian. Dengan kata lain, hubungan antara keberadaan kemaslahatan dan 
mengharapkan kematian bukan merupakan suatu kaitan yang lazim. 
Dikatakan demikian karena pada kenyataannya banyak orang saleh 
yang tidak mengharapkan kematian dirinya, dan bahkan ia meng- 
inginkan untuk diperpanjang usianya agar kebaikannya bertambah 


694 | Juz 1 — Ai-Bagarah 





dan derajatnya di surga makin tinggi, seperti yang disebutkan di da- 
lam salah satu hadis: 


di go 33 Lu AA IL 

NAN 2 aed Pp fe 
Sebaik-baik kalian ialah orang yang panjang usianya dan baik 
amalnya. 


Alasan seperti ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk 
membalikkannya kepada kita, lalu mereka dapat saja mengatakan, 
“Sekarang kalian —kaum muslim— berkeyakinan bahwa kalian ada- 
lah ahli surga, sedangkan kalian sendiri tidak mengingini kematian 
dalam keadaan sehat. Mengapa kalian menetapkan kepada kami hal 
yang kalian sendiri tidak melakukannya?” 

Semua itu hanyalah bersumber dari penafsiran ayat atas dasar pe- 
ngertian ini. Adapun mengenai tafsir yang dikemukakan oleh Ibnu 
Abbas, sama sekali tidak memberikan pengertian seperti itu, bahkan 
perkataan yang ditujukan kepada mereka merupakan perkataan yang 
seadanya, yaitu: “Jika kalian berkeyakinan bahwa kalian adalah ke- 
kasih-kekasih Allah, bukan manusia-manusia yang lain dan bahwa 
kalian adalah anak-anak Allah serta kekasih-kekasih-Nya, serta kalian 
adalah ahli surga, sedangkan selain kalian adalah ahli neraka, maka 
ber-mubahalah-lah kalian untuk membuktikan hal tersebut. Berdoalah 
untuk kebinasaan orang-orang yang dusta dari kalangan kalian atau 
dari kalangan selain kalian. Ketahuilah bahwa mubahalah itu pasti 
akan membinasakan orang yang dusta!” 

Setelah mereka merasa yakin akan hal tersebut dan mengetahui 
kebenaran Nabi Saw., maka mereka menolak ber-mubahalah, meng- 
ingat mereka merasa bahwa diri mereka dusta dan hanya bohong be- 
laka. Mereka dengan sengaja menyembunyikan sifat dan ciri khas Ra- 
sulullah Saw., dan mereka mengetahui Rasulullah Saw. sebagaimana 
mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri secara pasti. Maka ma- 
sing-masing mereka mengetahui kebatilan, kehinaan, kesesatan, dan 
keingkaran diri mereka, semoga laknat Allah terus-menerus menimpa 
mereka sampai hari kiamat. 

Mubahalah ini diungkapkan oleh ayat ini dengan istilah famanni, 
mengingat setiap orang yang merasa benar niscaya berharap semoga 


Tafsir Ibnu Kasir 695 


pa oA. SB ea asu 


lawannya yang batil dibinasakan oleh Allah. Terlebih lagi jika hal ter- 
sebut mengandung hujah yang menampakkan dan membuktikan kebe- 
naran pihaknya. 

Mubahalah yang diajukan ialah mubahalah bersedia untuk mati, 
karena hidup bagi mereka sangat berharga dan diagungkan, meng- 
ingat mereka menyadari keburukan tempat kembali mereka sesudah 
mereka mati. Karena itulah maka Allah Swt. berfirman: 


PO La KAYAK Ta 


KA VAN ad Ie tatUI :y 
E: Sa ya YANG 
(ar- a01 3AA) SK edan Li beo 2m NAS 9 


Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu sela- 
ma-lamanya karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat 
oleh tangan (mereka) sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui siapa 
orang-orang yang aniaya. Dan sungguh kalian akan mendapati 
mereka manusia yang paling tamak kepada kehidupan (di dunia). 
(Al-Bagarah: 95-96) 


Artinya, mereka adalah orang-orang yang paling menginginkan usia 
panjang, karena mereka mengetahui bahwa tempat kembali mereka 
sangat buruk dan akibat dari amal perbuatan mereka di hadapan Allah 
sangat merugi. Dunia ini bagaikan penjara bagi orang mukmin, dan 
bagaikan surga bagi orang kafir. Mereka sangat menginginkan sean- 
dainya ditangguhkan dari kepastian hari akhirat, untuk itu mereka 
berupaya ke arah itu dengan semua kemampuan yang mereka kuasai. 
Akan tetapi, apa yang mereka takutkan dan mereka hindari itu pasti 
akan menimpa diri mereka, hingga mereka lebih tamak kepada kehi- 
dupan di dunia ketimbang orang-orang musyrik, yaitu orang-orang 
yang tidak memiliki suatu kitab pun. Pengertian dan takwil ini terma- 
suk ke dalam Bab “Mengaitkan hal yang Khusus kepada Hal yang 
Umum”. 

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
Ahmad ibnu Sinan, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman 
ibnu Mahdi, dari Sufyan, dari Al-A'masy, dari Muslim Al-Batin, dari 


696 Juz 1 — Ai-Bagarah 





Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman- 
Nya: 


(usa). NK 5G alas 


bahkan (lebih loba lagi) daripada orang-orang musyrik. (Al-Ba- 
garah: 96) 


Yang dimaksud dengan orang-orang musyrik adalah orang-orang 
Ajam, yakni selain orang Arab. Hal yang sama diriwayatkan oleh 
Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak-nya melalui hadis As$-Sauri. 
Imam Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih dengan syarat kedua- 
nya (Bukhari dan Muslim), tetapi keduanya tidak mengetengahkan- 
nya. Imam Hakim mengatakan bahwa keduanya telah sepakat (ittifag) 
dalam sanad tafsir yang dikemukakan oleh sahabat. 

Al-Hasan Al-Basri mengatakan sehubungan dengan tafsir firman- 


Nya: 
tr uiyora AA has p 
(aga (Ya AOA 
si 


Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, setamak-tamak ma- 
nusia kepada kehidupan (di dunia). (Al-Bagarah: 96) 


Orang munafik adalah orang yang paling tamak kepada kehidupan 
dunia dan lebih tamak lagi daripada orang musyrik. 

Masing-masing dari mereka ingin, yakni masing-masing dari 
orang-orang Yahudi menginginkan. Demikianlah maknanya menurut 
konteks ayat. Sedangkan menurut Abul Aliyah, makna “masing-ma- 
sing dari mereka ingin” adalah orang-orang Majusi. Pendapat ini sama 
dengan pendapat pertama tadi, yaitu agar diberi umur seribu tahun. 

Al-A'masy meriwayatkan dari Muslim Al-Batin, dari Sa'id ibnu 
Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan tafsir firman-Nya: 


2m OLS NI ANA 
(at1 2 Hz 33 da KA Jo 


& 


Tafsir Ibnu Kasir 697 





Masing-masing dari mereka ingin agar diberi umur seribu tahun. 
(Al-Bagarah: 96) 


Hal ini sama dengan perkataan seorang Persia, “Dah hazarsal,” yang 
artinya sepuluh ribu tahun. Hal yang sama diriwayatkan dari Sa'id 
ibnu Jubair sendiri. 

Ibnu Jarir meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Mu- 
hammad ibnu Ali ibnul Hasan ibnu Syagig. Ia pernah mendengar 
ayahnya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Hamzah, 
dari Al-A'masy, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan 
tafsir firman-Nyas 


luar a33 “ 2, 
G2). KIP Aca 39 


Masing-masing dari mereka ingin agar diberi umur seribu tahun. 
(Al-Bagarah: 96) 


Maknanya sama dengan ucapan seorang Ajam (Persia), “Hazarsal nu- 

ruz wamahrajan,” semoga usia sepuluh ribu tahun penuh dengan ke- 

gembiraan. 

Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: 
EN Taman 7 pe Ta # 
(at 1 BA ): | Ina HA — 
Masing-masing dari sa ingin agar diberi umur seribu bec 
(Al-Bagarah: 96) 


“Aku berharap semoga sepanjang usia mereka dipenuhi dengan dosa- 
dosa.” 

Mujahid ibnu Ishag meriwayatkan dari Muhammad ibnu Abu 
Muhammad, dari Sa'id atau Ikrimah, dari Ibnu Abbas sehubungan de- 
ngan tafsir firman-Nya: 


Nanah 23X 


(23201) TB laa 4 bospayanyLa) 


Padahal usia panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya 
dari siksa. (Al-Bagarah: 96) 


698 Juz 1 — Al-Bagarah 





Yakni hal tersebut tidak dapat menyelamatkannya dari siksa. Demi- 
kian itu karena orang musyrik tidak mengharapkan akan dibangkitkan 
kembali sesudah matinya, dia selalu mencintai hidup di dunia dalam 
usia yang panjang. Sedangkan seorang Yahudi telah mengetahui ke- 
hinaan apa yang bakal diterimanya kelak di akhirat, karena ia telah 
menyia-nyiakan ilmu yang ada pada dirinya. 

Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan mak- 
na firman-Nya: 


CAB oh DI LI 
lo KEN S ates tspnangialas 


Padahal usia panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya 
dari siksa. (Al-Bagarah: 96) 


Mereka yang berharap demikian adalah orang-orang (Yahudi) yang 
memusuhi Malaikat Jibril. 

Abul Aliyah dan Ibnu Umar mengatakan sehubungan dengan taf- 
sir firman ini, bahwa hal tersebut (usia panjang) tidak dapat meno- 
longnya dari azab, tidak pula dapat menyelamatkannya. 

Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam sehubungan dengan tafsir 
firman ini mengatakan bahwa orang Yahudi itu adalah setamak-tamak 
manusia kepada kehidupan di dunia daripada selain mereka. Orang- 
orang Yahudi ingin seandainya masing-masing dari mereka diberi 
umur seribu tahun, padahal usia panjang itu sama sekali tidak dapat 
menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Seandainya dia diberi usia 
sebagaimana iblis, niscaya hal tersebut tiada manfaatnya bagi dirinya, 
mengingat dia adalah orang kafir. 


CN 2 « Fa “2 
AA) "GO NO 2013 


Allah Maha Mengetahui apa yang mereka AN (Al- 
Bagarah: 96) 


Allah Mahawaspada lagi Maha Melihat semua yang dilakukan oleh 
hamba-hamba-Nya, baik amal baik atau pun amal buruk: dan kelak 
setiap orang yang beramal akan menerima balasan yang setimpal ka- 
rena perbuatannya. 


Tafsir Ibnu Kasir 699 
Al-Bagarah, ayat 97-98 


| 1. ace Ga ay 2 K1 G2 
A3 BAG S6 ed ha sa 


2g GI 2 year 


20 05 2IN NS Tenang ae 1 
GK aa abah BI Aa da Dneyo la Oa 
Mn RA 0” 192 33 PON bu29 - 
WI 3629 Be penakan ga las ane 


LAIN 


——————-L-A——— mau 


Katakanlah, “Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka 
Jibril itu telah menurunkannya (Al-Our'an) ke dalam hatimu 
dengan seizin Allah, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya 
dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang 
yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, ma- 
laikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril, dan Mikail, maka 
sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. 


Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan bah- 
wa semua ahlul 'ilmi telah sepakat dengan takwil berikut, bahwa ayat 
ini diturunkan sebagai bantahan terhadap orang-orang Yahudi dari ka- 
langan Bani Israil. Karena mereka mengatakan bahwa Malaikat Jibril 
adalah musuh mereka, sedangkan Malaikat Mikail adalah teman me- 
reka. Kemudian ahlul 'ilmi berselisih pendapat mengenai penyebab 
yang membuat mereka (orang-orang Yahudi) mengatakan kata-kata 
seperti itu. Menurut sebagian mereka, sesungguhnya penyebab yang 
membuat mereka mengatakan kata-kata seperti itu hanyalah sewaktu 
terjadi dialog antara mereka dengan Rasulullah Saw. mengenai per- 
kara kenabian beliau Saw. 

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan 
kepada kami Yunus ibnu Bukair, dari Abdul Hamid ibnu Bahram, da- 
ri Syahr ibnu Hausyab, dari Ibnu Abbas yang menceritakan hadis ber- 
ikut: 


700 Juz 1 — Al-Bagarah 





Segolongan orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah Saw., 
lalu mereka berkata, “Wahai Abul Oasim, ceritakanlah kepada kami 
beberapa perkara yang akan kami tanyakan kepadamu. Perkara-per- 
kara tersebut tiada yang mengetahuinya kecuali seorang nabi.” Maka 
Rasulullah Saw. menjawab, “Bertanyalah tentang semua yang kalian 
sukai, tetapi berjanjilah kalian kepadaku sebagaimana apa yang diam- 
5:1 oleh Ya'gub dari anak-anaknya, sebagai jaminan untukku. Jika 
:ku benar-benar menceritakan kepada kalian tentang sesuatu hal, lalu 
xalian mengetahuinya, maka kalian benar-benar mau mengikutiku dan 
masuk Islam?” Mereka menjawab, “Baiklah, kami ikuti kemauanmu.” 
Rasul Saw. bersabda, “Bertanyalah kalian tentang apa yang kalian 
sukai.” 

Mereka bertanya, “Ceritakanlah kepada kami tentang empat per- 
kara yang akan kami ajukan sebagai pertanyaan kepadamu. Cerita- 
kanlah kepada kami, makanan apakah yang diharamkan oleh Israil 
(Nabi Ya gub) terhadap dirinya sebelum kitab Taurat diturunkan? Se- 
butkanlah kepada kami bagaimanakah rupa air mani laki-laki dan air 
mani perempuan, dan bagaimana bisa terjadi darinya anak laki-laki 
dan anak perempuan. Dan ceritakanlah kepada kami tentang nabi 
yang ummi dalam kitab Taurat, serta siapakah yang menjadi kekasih- 
nya dari kalangan para malaikat?” 

Nabi Saw. menjawab, “Berjanjilah kalian atas nama Allah, jika 
aku dapat menceritakannya kepada kalian, maka kalian benar-benar 
akan mengikutiku.” Maka mereka memberikan kepada Nabi Saw. 
ikrar dan janjinya. Lalu Nabi Saw. bersabda: 


ng DA Naa 


Balai 2 “n3. » Nate 
JSI SATA aah 5 
GEN Ha : Peserta ren KTA AA 


KA Age me anndea Ha AS ANA UEA 
AS Banua, Nb Ta 0 


$ EN SAN 3535 0 Bagan Ea 
HO AAA BELA An aa 


Tafsir Ibnu Kasir 701 





3 GAN IT NIS LL 5 AL Lb ALT “DI 
IO— Oo yag 3 D3 ANA 
2” 7 . n. KUA LNG, At “ant : ” Ad 

Keh KAN Gn £ 09 AAA 


5 ?, P - c pg A .. 7 MI 
Me AA NN PE DG 


ME ya an ALI 3 La gih SPI SE 


ON 


8 c s 
In na -. LN ET ng 03 AG 


a # 


Ada A3 IA 


Sa RIO 4, An Pap KL Teratas 
KN 


SEN RELA 
LS 


7 
“ 


&3 
Pa 
£ 
- 


PL PPM PD. : 7 23, panir 3 ear 
AI rta AE IG 1 pa ee Dr 
9 (AS LC Ym 3 Pa a.n Dr 
DENNY SP IG 
CPNS eta na UAN. 7 
age AED KK but 


“Aku bertanya kepada kalian atas nama Tuhan Yang telah menu- 
runkan Taurat kepada Musa, apakah kalian mengetahui bahwa 
Israil —yakni Ya'gub— pernah mengalami sakit keras yang me- 
makan waktu cukup lama. Lalu ia bernazar kepada Allah, sean- 
dainya Allah menyembuhkannya dari penyakit yang dideritanya 
Itu, maka ia akan mengharamkan bagi dirinya makanan dan mi- 
numan yang paling ia sukai. Makanan yang paling ia sukai ialah 
daging unta, dan minuman yang paling disukainya ialah air susu 
unta?” Mereka menjawab, “Ya Allah, benar.” Rasulullah Saw. 


702 Juz 1 — Al-Bagarah 





bersabda, “Ya Allah, persaksikanlah atas diri mereka. Aku mau 
bertanya kepada kalian dengan nama Allah yang tidak ada Tu- 
han selain Dia Yang menurunkan kitab Taurat kepada Musa. 
Apakah kalian mengetahui bahwa air mani laki-laki itu rupanya 
kental lagi putih, sedangkan air mani perempuan encer berwar- 
na kuning. Maka mana saja di antara keduanya yang dapat me- 
ngalahkan yang lain, maka kelak anaknya akan seperti dia dan 
mirip kepadanya dengan seizin Allah Swt. Apabila air mani laki- 
laki mengalahkan air mani perempuan, maka anaknya adalah la- 
ki-laki dengan seizin Allah. Dan apabila air mani perempuan da- 
pat mengalahkan air mani laki-laki, maka kelak anaknya bakal 
perempuan dengan seizin Allah.” Mereka menjawab, “Ya Allah, 
memang benar.” Rasulullah Saw. bersabda, “Ya Allah, persaksi- 
kanlah atas mereka. Dan aku bertanya kepada kalian, demi Allah 
yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Musa. Apakah ka- 
lian mengetahui bahwa nabi yang ummi ini kedua matanya tidur, 
tetapi hatinya tidak tidur?” Mereka menjawab, “Ya Allah, be- 
nar.” Rasulullah Saw. bersabda, “Ya Allah, persaksikanlah atas 
mereka." Mereka berkata, “Sekarang engkau harus menceritakan 
kepada kami siapakah kekasihmu dari kalangan para malaikat. 
Jawaban inilah yang menentukan apakah kami akan bergabung 
denganmu ataukah berpisah denganmu." Rasulullah Saw. menja- 
wab, “Sesungguhnya kekasihku adalah Jibril, tidak sekali-kali 
Allah mengutus seorang nabi melainkan dia selalu bersamanya.” 
Mereka berkata, “Inilah yang menyebabkan kami berpisah de- 
nganmu. Seandainya kekasihmu itu selainnya dari kalangan para 
malaikat, maka kami akan mengikuti dan percaya kepadamu." 
Rasulullah Saw. bertanya, “Apakah gerangan yang mencegah 
kalian untuk percaya kepadanya?” Mereka menjawab, “Sesung- 
guhnya dia adalah musuh kami.” Maka Allah Swt. menurunkan 
Jirman-Nya, “Katakanlah, “Barang siapa yang menjadi musuh 
Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya (Al-Our'an) ke da- 
lam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan kitab-kitab yang 
sebelumnya —sampai dengan firman-Nya— kalau mereka me- 
ngetahui' (Al-Bagarah: 97-102).” 


Tafsir Ibnu Kasir 703 


Maka saat itu mereka kembali dengan mendapat murka di atas ke- 
murkaan yang telah ada pada pundak mereka. 

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnad 
melalui Abun Nadr Hasyim ibnul Oasim, dan Abdur Rahman ibnu 
Humaid di dalam kitab tafsir melalui Ahmad ibnu Yunus. Keduanya 
telah meriwayatkan hadis ini dari Abdul Hamid ibnu Bahram dengan 
lafaz yang sama. 

Imam Ahmad meriwayatkannya pula melalui Al-Husain ibnu 
Muhammad Al-Mawarzi, dari Abdul Hamid, dengan lafaz yang sama. 

Muhammad ibnu Ishag ibnu Yasar meriwayatkannya pula seperti 
berikut: Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Abdur Rah- 
man ibnu Abu Husain, dari Syahr ibnu Hausyab, lalu ia mengete- 
ngahkannya secara mursal. Akan tetapi, di dalam riwayatnya ini di- 
tambahkan bahwa mereka (orang-orang Yahudi itu) bertanya, “Maka 
ceritakanlah kepada kami tentang Ar-Ruh.” Lalu Rasulullah Saw. 
menjawab: 


KA GAS IA TSI AA abh Pata 
Gi 3. SA (. Pa pes A3 R3di ja 
Ah Ya Kya SAM Ma GA 


Pa 


Kep Yaa HB na na... a AKA 13536 AN 
CAY— V SAN Kenya €3-4 333 31- 


“Aku bertanya kepada kalian demi nama Allah dan hari-hari- 
Nya bersama Bani Israil. Tahukah kalian bahwa Ar-Ruh itu ada- 
lah Jibril, dialah yang selalu datang kepadaku.” Mereka menja- 
wab, “Ya Allah, benar, tetapi dia adalah musuh kami. Sesung- 
guhnya dia adalah malaikat yang hanya mendatangkan kekeras- 
an dan mengalirkan darah. Seandainya bukan dia, niscaya kami 
akan mengikutimu.” Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Kata- 
kanlah, Barang siapa yang menjadi musuh Jibril —sampai de- 
ngan firman-Nya— kalau mereka mengetahui.” (Al-Bagarah: 97- 
102) 


104 Juz 1 — A-Bagarah 


Imam Ahmad meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Abu 
Ahmad, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnul Walid Al- 
Ajali, dari Bukair ibnu Syihab, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu 
Abbas yang menceritakan hadis berikut: 


Ing 2 “15 


1 GEA Gaet aka aa Ini 
2ngt, CE pangan GEA 0 ma ae 
RENA 3 YAN Nu pe TAK 
PA Ie 5G AT PEN 
GEN GLEN YAAG IG 
A6 HP a 1 d6 Ii GG 3, SP 
IL An ai WAE DA ek jasa 
EGA IDA Pai he LA 


NI 
- 
N 


CNG GA Pad es: PA at: 
Pa aa 
inang AA aa 3 


Tafsir Ibnu Kasir 705 





LEE ag PA BAG 


AN het BAD An pe LD PA “ap AN. 
Nih Sa Asa Bag la Hee 
DN Lha PU 2 22. JH Xx 


Orang-orang Yahudi menghadap kepada Rasulullah Saw., lalu 
mereka berkata, “Wahai Abul Oasim, ceritakanlah kepada kami 
tentang lima perkara, karena sesungguhnya Jika engkau menceri- 
takannya kepada kami, maka kami mengetahui bahwa engkau 
adalah seorang nabi dan kami akan mengikutimu.” Maka Nabi 
Saw. mengambil janji terhadap mereka sebagaimana apa yang 
pernah diambil oleh Israil (Ya'gub) terhadap anak-anaknya, ya- 
itu ketika dia mengatakan, “Allah adalah saksi terhadap apa 
yang kita ucapkan (ini).” Rasul Saw. bersabda, “Kemukakanlah 
oleh kalian.” Mereka bertanya, “Ceritakanlah kepada kami ten- 
tang pertanda nabi.” Rasulullah Saw. menjawab, “Kedua mata- 
nya tertidur, tetapi hatinya tidak tidur.” Mereka bertanya, “Ceri- 
takanlah kepada kami, bagaimanakah anak itu lahir perempuan 
dan bagaimanakah pula lahir laki-laki?” Rasulullah Saw. menja- 
wab, “Kedua air mani bertemu, apabila air mani laki-laki me- 
ngalahkan air mani wanita, maka anaknya akan lahir laki-laki. 
Dan apabila air mani perempuan mengalahkan air mani laki-la- 
ki, maka anaknya akan perempuan.” Mereka bertanya, “Cerita- 
kanlah kepada kami apa yang diharamkan oleh Israil (Nabi Ya'- 
gub) terhadap dirinya sendiri?” Rasulullah Saw. menjawab, “Pa- 
da mulanya dia menderita suatu penyakit yang parah Cirgun ni- 
sa), maka dia tidak menemukan sesuatu yang lebih layak baginya 
(sebagai nazarnya jika ia sembuh) kecuali air susu ternak anu 
—Imam Ahmad mengatakan bahwa sebagian dari mereka me- 
ngatakan, yang dimaksud adalah ternak unta— maka dia meng- 
haramkan dagingnya (untuk dirinya sendiri)” Mereka berkata, 
“Engkau benar.” Mereka bertanya, “Ceritakanlah kepada kami 
apakah guruh itu?” Rasulullah Saw. menjawab, “Salah satu ma- 
laikat Allah Swt. yang ditugaskan untuk mengatur awan dengan 
kedua tangannya, atau di tangannya ia memegang sebuah cemeli 


706 Juz 1 — Al-Bagarah 


api yang ia gunakan untuk menggiring awan menurut apa yang 
diperintahkan oleh Allah Swi.” Mereka bertanya, “Lalu apakah 
suara yang biasa kita dengar dari guruh itu?” Rasulullah Saw. 
menjawab, “Suara malaikat itu.” Mereka menjawab, “Engkau be- 
nar.” Mereka berkata, “Sesungguhnya kini tinggal satu pertanya- 
an lagi yang menentukan apakah kami akan mengikutimu jika 
kamu dapat menceritakannya. Sesungguhnya tiada seorang nabi 
pun melainkan berteman dengan malaikat yang selalu datang ke- 
padanya membawa kebaikan (wahyu). Maka ceritakanlah kepada 
kami, siapa teman malaikatmu itu?” Rasul Saw. menjawab, “Jib- 
ril a.s.” Mereka berkata, “Jibril, dia adalah malaikat yang selalu 
turun dengan membawa peperangan, pembunuhan, dan azab, dia 
adalah musuh kami. Seandainya engkau katakan Mikail yang 
biasa menurunkan rahmat, hujan, dan tetumbuhan, niscaya kami 
akan mengikutimu.” Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Kata- 
kanlah, “Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu 
telah menurunkannya (Al-Our'an) ke dalam hatimu dengan se- 
izin Allah ..., hingga akhir ayat,” (Al-Bagarah: 97). 


Imam Turmuzi dan Imam Nasai meriwayatkannya pula melalui hadis 
Abdullah ibnul Walid dengan lafaz yang sama. Imam Turmuzi me- 
ngatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan garib. 

Sunaid di dalam kitab tafsirnya telah meriwayatkan dari Hajjah 
ibnu Muhammad, dari Ibnu Juraij, telah menceritakan kepadanya Al- 
Oasim ibnu Abu Buzzah: 


Ani eN YA naat Pa Lae IE Traal 
ran ia G RE 53 Bea IBKESS #3 Ke 
ANIES 15 Ya KAYU de SE Ga 
2g ASM 


Bahwa orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi Saw. tentang 
temannya yang biasa menurunkan wahyu kepadanya. Maka be- 
liau Saw. menjawab, “Jibrail.” Mereka berkata, “Sesungguhnya 


Tafsir Ibnu Kasir 707 


dia adalah musuh kami. Tiada yang ia datangkan kecuali hanya 
perang, kekerasan, dan pembunuhan.” Lalu turunlah ayat ber- 
ikut: “Katakanlah, “Barang siapa yang menjadi musuh Jibril 
., hingga akhir ayat,” (Al-Bagarah: 97). 


Ibnu Jarir mengatakan, Mujahid telah menceritakan hadis berikut: 


AS: HA an 00 Kakan » ee 


2 4 
7” 


w RN ja Asa IA KA GN Pa 


Orang-orang Yahudi berkata, “Hai Muhammad, tiada yang di- 
bawa oleh Jibril melainkan hanya kekerasan, perang, dan pem- 
bunuhan. Sesungguhnya dia adalah musuh kami.” Maka turunlah 
ayat ini, “Katakanlah, “Barang siapa yang menjadi musuh Jibril 
.., hingga akhir ayat,” (Al-Bagarah: 97). 


Imam Bukhari meriwayatkan sehubungan dengan tafsir firman-Nya: 


» 2? ke? 20 LK 
san aa Ted NN 
Barang siapa yang menjadi musuh Jibril. (Al-Bagarah: 97) 


Menurut Ikrimah, lafaz jabra, mik, dan israf artinya menurut bahasa 
Arab adalah abdun (hamba), sedangkan lil artinya Allah. 

Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Munir yang per- 
nah mendengar Abdullah ibnu Bakr mengatakan, telah menceritakan 
kepada kami Humaid, dari Anas ibnu Malik yang menceritakan hadis 
berikut: 


2 23 ad PP 
Kanaan aura dsn) en ig SA GE 
AN Ag Ketan PE 


708 Juz 1 — Al-Bagarah 


- Pkl PL, PPL RN LET A 5 0 ea 
CA Am SEN AS air JAM JB AMA Ana 
aan so" Ae Pa ga DP 2 ah nd, “Ma 
At EN PN KCAS IKA 
e. C1 aa Pm 
PP Ep Iu (im Say 22 2 


N 

Ko tN 
Na 
N 

CN 

IK 

1 aa 
N 


HAN GA DS MEA 5 Aa ep As 


A3 & DA Ne s 3? 
MEA naya as, TA 
SAAT 2 Ta 
LD ara ena Dg 
ANA Lab Dls S5 93 ah 36 
AA NALANa 9tn3 » a35 33 Gn Sen PG 
tnya TEBAL HB fe 1g Aga "ad SU 


UN 
NA 
6 
Dgn 
Ea 


” 


Hye. Pasi APN ae AG: Ita as 
Kara : 36 e Tapa 2g sg aka | 4g 
patang Ad Pee 3 6 


Ye 


anta BEAN sai SAN Aa 


ea ta Vai # KESAN As: 

TPA Yi: PENA KAN AA. dd 2 KAS LG 
PJ 

A3 DSA ad 


Abdullah ibnu Salam mendengar kedatangan Nabi Saw. (di Ma- 
dinah). Ketika itu ia sedang membajak lahannya, lalu ia datang 
kepada Nabi Saw. dan bertanya, “Sesungguhnya aku akan berta- 
nya kepadamu tentang tiga perkara, tiada yang mengetahuinya 
kecuali seorang nabi. Apakah tanda-tanda hari kiamat itu, apa- 
kah makanan yang mula-mula dimakan oleh ahli surga, dan apa- 
kah yang menyebabkan seorang anak mirip kepada ayahnya atau 
ibunya?” Nabi Saw. menjawab, “Tadi Jibril baru saja mencerita- 
kannya kepadaku.” Abdullah ibnu Salam berkata, Jibril?” Nabi 
Saw. menjawab, “Ya.” Abdullah ibnu Salam berkata, “Dia ada- 
lah musuh orang-orang Yahudi dari kalangan para malaikat.” 


Tafsir Ibnu Kasir 709 


Maka Nabi Saw. membacakan ayat ini, yaitu: “Barang siapa 
yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya 
(Al-Our'an) ke dalam hatimu” (Al-Bagarah: 97). Adapun pertan- 
da hari kiamat ialah munculnya api yang menggiring manusia 
dari arah timur menuju ke arah barat. Adapun makanan yang 
mula-mula dimakan oleh ahli surga, maka ia adalah lebihan dari 
hati ikan paus. Dan apabila air mani laki-laki mendahului air 
mani perempuan, maka si anak kelak akan menyerupainya. Dan 
apabila air mani perempuan mendahului air mani laki-laki, maka 
kelak anaknya akan mirip dengannya." Abdullah ibnu Salam ber- 
kata, “Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan (yang wajib disem- 
bah) selain Allah, dan bahwa engkau adalah utusan Allah. Wa- 
hat Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu adalah 
kaum yang suka mendustakan, dan sesungguhnya jika mereka 
mengetahui aku masuk Islam sebelum engkau bertanya kepada 
mereka, nanti mereka akan mendustakan diriku.” Maka datang- 
lah orang-orang Yahudi, dan Rasulullah Saw. bersabda kepada 
mereka, “Apakah kedudukan Abdullah ibnu Salam di antara ka- 
lian?””" Mereka menjawab, “Dia orang terbaik dari kalangan ka- 
mi dan anak orang terbaik kami. Dia adalah penghulu kami dan 
anak penghulu kami.” Nabi Saw. bertanya, “Bagaimanakah me- 
nurut kalian jika dia masuk Islam?” Mereka menjawab, “Semoga 
Allah menghindarkannya dari itu.” Kemudian keluarlah Abdullah 
dan berkata, “Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan 
aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.” Maka me- 
reka berkata, “Dia paling buruk di antara kami, anak orang 
yang paling buruk dari kami,” dan mereka terus mencelanya. 
Maka berkatalah Abdullah ibnu Salam, “Inilah yang aku khawa- 
tirkan, wahai Rasulullah.” 


Imam Bukhari menyendiri dengan sanad ini, tetapi keduanya (Bukha- 
ri dan Muslim) mengetengahkannya dari jalur yang lain melalui saha- 
bat Anas dengan lafaz yang semisal. Di dalam kitab Sahih Muslim 
terdapat hadis yang maknanya mendekati makna hadis ini, diriwayat- 
kan melalui Sauban maula Rasulullah Saw., seperti yang akan dite- 
rangkan nanti pada tempatnya. 


110 Juz 1 — Al-Bagarah 





Riwayat Imam Bukhari —seperti yang disebutkan di atas melalui 
Ikrimah—gnerupakan riwayat yang masyhur, yaitu yang mengatakan 
bahwa il artinya Allah. Hal ini diriwayatkan pula oleh Sufyan As- 
Sauri, dari Khasif, dari Ikrimah. Hal yang semisal telah diriwayatkan 
pula oleh Abdu ibnu Humaid, dari Ibrahim ibnul Hakam, dari ayah- 
nya, dari Ikrimah. 

Ibnu Jarir meriwayatkannya dari Al-Husain ibnu Yazid At-Tah- 
han, dari Ishag ibnu Mansur, dari Oais ibnu Asim, dari Ikrimah yang 
mengatakan bahwa sesungguhnya Jibril menurut bahasa Arab artinya 
Abdullah (hamba Allah) dan Mikail sama artinya dengan Abdullah 
(hamba Allah), karena lafaz lil menurut bahasa Arab artinya Allah. 
Hal semisal diriwayatkan oleh Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah, dari 
Ibnu Abbas. Hal yang sama dikatakan pula oleh sejumlah ulama sa- 
laf, seperti yang akan diterangkan berikut ini. 

Sebagian ulama mengatakan bahwa lil artinya abdun (hamba), 
sedangkan kalimat yang lainnya artinya nama Allah, mengingat nama 
lil tidak berubah pada kesemua itu, maka wazan-nya sama dengan na- 
ma-nama seperti Abdullah, Abdur Rahman, Abdul Malik, Abdul Oud- 
dus, Abdus Salam, Abdul Kafi, dan Abdul Jalil. Lafaz abdun ada da- 
lam semua nama tersebut, sedangkan nama yang di-mudaf-kan kepa- 
danya berbeda-beda. Hal yang sama terjadi pula pada lafaz Jabrail, 
Mikail, Azrail, Israfil, dan lain-lainnya yang sejenis. Akan tetapi, per- 
lu diingat bahwa dalam bahasa Arab terdapat perbedaan, selalu men- 
dahulukan mudaf ilaih daripada mudaf-nya. 

Kemudian Ybrtu Jarir mengatakan, ulama lainnya berpendapat 
bahwa penyebab yang membuat mereka (orang-orang Yahudi) me- 
ngatakan hal tersebut (seperti yang disebut di dalam surat Al-Bagarah 
ayat 97) ialah ketika terjadi dialog antara mereka dengan sahabat 
Umar ibnul Khattab tentang perihal Nabi Saw. 

Telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnul MuSanna, telah 
menceritakan kepadaku Rab'i ibnu Ulayyah, dari Daud ibnu Abu 
Hindun, dari Asy-Sya'bi yang menceritakan hadis berikut: 

Umar turun istirahat di Rauha, ia melihat banyak kaum lelaki 
berebutan menuju bebatuan yang akan mereka pakai untuk tempat sa- 
lat. Ia berkata, “Apakah gerangan yang mereka lakukan itu?” Mereka 
berkata, “Mereka menduga bahwa Rasulullah Saw. pernah melakukan 


Tafsir Ibnu Kasir 1 





salat di tempat tersebut.” Maka Umar ibnul Khattab mengingkari 
(memprotes)nya dan mengatakan, “Kapan saja Rasulullah Saw. men- 
jumpai waktu salat di lembah mana pun, beliau salat di tempat itu, 
kemudian berangkat meninggalkannya.” 

Kemudian Umar menceritakan sebuah hadis kepada mereka 
(kaum muslim), “Dahulu aku sering menyaksikan orang-orang Yahu- 
di di hari kebaktian mereka, aku merasa kagum terhadap kitab Taurat 
karena ia membenarkan Al-Our'an. Aku kagum pula terhadap Al- 
Our'an yang juga membenarkan Taurat. Ketika di suatu hari aku bcr- 
ada di antara mereka, mereka berkata, “Hai Ibnul Khattab, tiada se- 

-orang,pun di antara teman-temanmu yang paling aku senangi selain 
— engkau sendiri.” Aku bertanya, “Mengapa demikian?” Mereka menja- 
-.wab, “Karena engkau sering berkumpul dengan kami dan selalu da- 
tang kepada kami." Aku menjawab, “Aku selalu datang kepada kalian 
karena aku merasa kagum kepada Al-Our'an, bagaimana ia membe- 
narkan kitab Taurat, kagum pula kepada Taurat, bagaimana ia mem- 
benarkan Al-Our'an.' Mereka berkata, (yang saat itu Rasulullah Saw. 
sedang lewat), “Hai Ibnul Khattab, itulah sahabatmu, maka berga- 
bunglah dengannya.” 

Perawi melanjutkan kisahnya, “Maka aku berkata kepada mereka 
saat itu juga, “Aku meminta kepada kalian demi nama Allah Yang 
tiada Tuhan selain Dia, dan demi apa yang kalian pelihara dari hak- 
nya serta demi apa yang dititipkan kepada kalian dari kitabnya, apa- 
kah kalian mengetahui bahwa dia adalah utusan Allah?'.” 

Perawi melanjutkan kisahnya, bahwa mereka diam, tidak menja- 
wab. Lalu salah seorang yang paling alim dari kalangan mereka 
—yang juga sebagai pembesar mereka— mengatakan, “Sesungguh- 
nya hal itu terasa berat bagi kalian, tetapi kalian harus menjawabnya.” 
Ternyata mereka balik bertanya, “Engkau adalah orang yang paling 
alim dan paling terhormat di kalangan kami, jawablah olehmu sen- 
diri.” Ia berkata, “Apabila kalian meminta kepadaku seperti apa yang 
kalian minta, maka sesungguhnya aku mengetahui bahwa beliau ada- 
lah utusan Allah.” Aku (Umar) berkata, “Celakalah kalian, kalau de- 
mikian kalian binasa.” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami ma- 
sih belum binasa.” Aku (Umar) berkata, “Mengapa bisa terjadi, kalian 
mengetahui bahwa dia adalah utusan Allah, sedangkan kalian tidak 


712 5 Juz 1 — A-Bagarah 


mau mengikutinya, tidak pula percaya kepadanya?” Mereka menja- 
wab, “Sesungguhnya kami mempunyai musuh dari kalangan para ma- 
laikat, juga mempunyai teman dari kalangan mereka. Sesungguhnya 
dia ditemani dalam kenabiannya oleh musuh kami dari kalangan para 
malaikat.” Aku bertanya, “Siapakah musuh dan teman kalian itu?” 
Mereka menjawab, “Musuh kami adalah Jibril, dan teman kami ada- 
lah Mikail.” 

Mereka mengatakan, “Sesungguhnya Jibril adalah malaikat yang 
bengis, kasar, sulit, keras, dan tukang menyiksa atau hal yang semisal 
dengan itu. Sesungguhnya Mikail adalah malaikat rahmat, lembut lagi 
ringan atau hal yang semacam itu.” 

Aku bertanya, “Apakah kedudukan keduanya di sisi Rabbnya?” 
Mereka menjawab, “Salah seorang darinya berada di sebelah kanan- 
Nya dan yang lainnya berada di sebelah kiri-Nya.” Maka aku berkata, 
“Demi Tuhan yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya keduanya 
dan Tuhan yang mereka berdua berada di kedua sisi-Nya benar-benar 
memusuhi orang-orang yang memusuhi keduanya dan berdamai de- 
ngan orang-orang yang damai dengan keduanya. Tidak layak bagi 
Malaikat Jibril berdamai dengan musuh Malaikat Mikail, dan tidak la- 
yak pula bagi Mikail berdamai dengan musuh Malaikat Jibril.” 

Kemudian aku bangkit dan mengikuti Nabi Saw. hingga aku da- 
pat menyusulnya. Pada saat itu beliau baru keluar dari rumah kecil 
Bani Fulan, lalu beliau Saw. bersabda, “Hai Ibnul Khattab, maukah 
aku bacakan kepadamu beberapa ayat yang baru saja diturunkan ke- 
padaku?” Kemudian beliau membacakan ayat-ayat berikut kepadaku, 
yaitu: | | | "5 


ena Oi 


bu». . '- c «427 1 Pn Pa 
Cena UI LB ENG ae pad pa oa 


Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril telah me- 
nurunkannya (Al-Our'an) ke dalam hati kalian dengan seizin 
Allah. (Al-Bagarah: 97) 


Beliau Saw. membaca pula beberapa ayat sesudahnya. Aku berkata, 
“Ayah dan ibuku kujadikan sebagai tebusanmu, wahai Rasulullah. 
Demi Tuhan Yang telah mengutusmu dengan hak, sesungguhnya aku 


Tafsir Ibnu Kasir 713 





sendiri datang untuk menceritakan hal itu kepadamu, tetapi aku men- 
dengar bahwa Tuhan Yang Mahalembut lagi Mahaperiksa telah men- 
dahuluiku kepadamu dengan membawa kebaikan.” 

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
Abu Sa'id Al-Asyaj, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, 
dari Mujalid, telah menceritakan kepada kami Amir yang mencerita- 
kan bahwa sahabat Umar berangkat menuju kepada orang-orang Ya- 
hudi, lalu berkata, “Aku meminta kepada kalian dengan nama Tuhan 
Yang menurunkan kitab Taurat kepada Musa. Apakah kalian mene- 
mukan Muhammad di dalam kitab-kitab kalian?” Mereka menjawab, 
“Ya.” Umar bertanya, “Apakah gerangan yang menghalang-halangi 
kalian untuk mengikutnya?” Mereka menjawab, “Sesungguhnya Allah 
tidak sekali-kali mengutus seorang rasul melainkan menjadikan bagi- 
nya teman dari kalangan para malaikat. Sesungguhnya Jibril adalah 
teman Muhammad, dialah yang selalu datang kepadanya. Tetapi dia 
adalah malaikat yang menjadi musuh kami, sedangkan Malaikat 
Mikail adalah teman kami. Seandainya Mikail yang selalu datang ke- 
padanya, niscaya kami masuk Islam.” 

Umar r.a. berkata, “Sesungguhnya aku bertanya kepada kalian 
dengan nama Allah yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Mu- 
sa, apakah kedudukan keduanya di sisi Allah Swt.?” Mereka menja- 
wab, “Jibril berada di sebelah kanan-Nya dan Mikail berada di sebe- 
lah kiri-Nya.” Umar berkata, “Sesungguhnya aku bersaksi bahwa ke- 
duanya tidak akan turun (ke bumi) kecuali dengan seizin Allah, dan 
Mikail tidak akan berdamai dengan musuh Jibril, Jibril tidak akan 
berdamai dengan musuh Mikail.” 

Ketika Umar berada bersama mereka (orang-orang Yahudi), tiba- 
tiba lewatlah Nabi Saw., lalu mereka berkata, “Inilah temanmu, hai 
Ibnul Khattab.” Maka Umar bangkit menuju ke arahnya dan datang 
menghadap kepadanya, Kn saat itu Allah Swt. telah me- 
nurunkan firman- -Nya: 


41 - ann 33 £ AN Nag o 
2g Jhon Na 
(8823231) Ga SES 


114 Juz 1 — Ak-Bagarah 


Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, 
rasul-rasul-Nya, Jibril, dan Mikail, maka sesungguhnya Allah 
adalah musuh orang-orang kafir. (Al-Bagarah: 98) 


Kedua sanad riwayat ini menunjukkan bahwa Asy-Sya'bi mencerita- 
kannya dari Umar r.a., tetapi di dalamnya terdapat ingita' (rentetan 
sanad yang terputus) antara Asy-Sya'bi dan Umar r.a. karena Asy- 
Sya'bi tidak menjumpai zaman sahabat Umar r.a. 

Ibnu Jarir meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Basyir, 
telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Zurai', dari Sa'id, dari 
Oatadah yang menceritakan, telah diceritakan kepada kami bahwa di 
suatu hari Umar ibnul Khattab pernah berangkat menuju tempat 
orang-orang Yahudi. Ketika ia sampai di kalangan mereka, mercka 
menyambutnya dengan sambutan yang hangat. Maka Umar r.a. ber- 
kata kepada mereka, “Ingatlah, demi Allah, tidak sekali-kali aku da- 
tang kepada kalian karena terdorong suka kepada kalian, tidak pula 
karena berharap kepada kalian, tetapi aku datang kepada kalian untuk 
mendengar langsung dari kalian.” 

Lalu Umar bertanya kepada mereka, dan mereka bertanya kepa- 
danya, “Siapakah teman kalian (dari kalangan malaikat)?” Umar men- 
jawab, “Jibril.” Mereka berkata, “Dia adalah musuh kami dari kalang- 
an penduduk langit, dialah yang memperlihatkan kepada Muhammad 
rahasia kami. Apabila ia datang, maka yang didatangkannya adalah 
peperangan dan kelaparan. Tetapi teman kami adalah Mikail, apabila 
dia datang, yang didatangkannya adalah kesuburan dan kedamaian.” 

Umar berkata kepada mereka, “Mengapa kalian mengakui Jibril, 
tetapi mengingkari Muhammad Saw.?" Sejak saat itu Umar pergi me- 
ninggalkan mereka dan menuju ke arah Nabi Saw. untuk menceri- 
takan kepada beliau apa yang telah diceritakan oleh mereka. Tetapi 
ternyata ia menjumpai beliau dalam keadaan telah menerima wahyu 
ayat-ayat berikut: 

da2, 2 AN gate Ga A9 123 PP ADA 

EN 6 aje rae oa 
(av: PA ) ga 

— Katakanlah, “Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka 

Jibril itu telah menurunkannya (Al-Our'an) ke dalam hatimu de- 


Tafsir Ibnu Kasir 715 


ngan seizin Allah. (Al-Bagarah: 97), hingga beberapa ayat sesu- 
dahnya. 


Ibnu Jarir mengatakan pula, telah menceritakan kepadanya Al-Musan- 
na, telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepa- 
da kami Abu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Oatadah, telah 
sampai kepada kami bahwa di suatu hari sahabat Umar datang me- 
nemui orang-orang Yahudi. Kemudian Ibnu Jarir mengetengahkan ha- 
dis yang semisal dengan hadis di atas hingga selesai. Di dalam riwa- 
yat ini terdapat nama Adam, dia berpredikat mungati' pula. Hadis ini 
diriwayatkan juga oleh Asbat, dari As-Saddi, dari Umar dengan mak- 
na yang sama atau yang semisal dengannya, tetapi riwayat ini pun 
berpredikat mungati'. 

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
Muhammad ibnu Ammar, telah menceritakan kepada kami Abdur 
Rahman (yakni Ad-Dustuli), telah menceritakan kepada kami Abu 
Ja'far, dari Husain ibnu Abdur Rahman, dari Abdur Rahman ibnu 
Abu Laila, bahwa seorang Yahudi menemui sahabat Umar ibnul 
Khattab, lalu orang Yahudi itu berkata, “Sesungguhnya Jibril yang di- 
sebut oleh teman kalian (Nabi Muhammad Saw.) adalah musuh ka- 
mi.” Maka sahabat Umar r.a. membacakan firman-Nya: 


ANA LA LP JS Ne Ya29 1 — 
Ikang Ji peng akan AN 9 Ala — ya 


| 
PAINT ANIC 
Kaka 2231) Cd AN AS ANU 


Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, 
rasul-rasul-Nya, Jibril, dan Mikail, maka sesungguhnya Allah 
adalah musuh orang-orang kafir. (Al-Bagarah: 98) 


Dengan kata lain, ayat ini diturunkan bertepatan dengan perkataan 
yang dikatakan oleh lisan sahabat Umar r.a. Hadis ini diriwayatkan 
pula oleh Abdu ibnu Humaid, dari Abun Nadr Hasyim ibnul Oasim, 
dari Abu Ja far (yakni Ar-Razi). 

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ya gub ibnu 
Ibrahim, telah menceritakan kepadaku Hasyim, telah menceritakan 


716 Juz 1 — A-Bagarah 


kepada kami Husain ibnu Abdur Rahman, dari Ibnu Abu Laila se- 
hubungan dengan tafsir firman-Nya: 


- “ad “ TK 
(av FA 1 id pa aya 
Barang siapa yang menjadi musuh Jibril..., hingga akhir, ayat 
(Al-Bagarah: 97). : | 


Dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi berkata kepada kaum muslim, 
“Seandainya malaikat yang turun kepada kalian adalah Mikail, nisca- 
ya kami akan mengikuti kalian. Karena sesungguhnya Malaikat Mi- 
kail itu selalu turun membawa rahmat dan hujan, dan sesungguhnya 
Jibril selalu turun membawa azab dan pembalasan. Sesungguhnya dia 
adalah musuh kami.” Ibnu Jarir mengatakan lalu turunlah ayat ini. 

Telah menceritakan kepada kami Ya'gub, telah menceritakan ke- 
pada kami Hasyim, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik, 
dari Ata hal yang semisal. 

Abdur Razzag menceritakan bahwa telah menceritakan kepada 
kami Ma'mar, dari Gatadah, sehubungan dengan tafsir firman-Nya: 


Marah. . Goedloas ya NS KA 


Katakanlah, “Barang siapa yang menjadi musuh Jibrit”... , hingga 
akhir ayat, (Al-Bagarah: 97). 


Bahwa orang-orang Yahudi pernah mengatakan, “Sesungguhnya Jab- 

rail adalah musuh kami, karena sesungguhnya dia turun hanya dengan 

membawa kekerasan dan kelaparan. Dan sesungguhnya Mikail selalu 

turun membawa kemakmuran, kesehatan, dan kesuburan. Jabrail ada- 

lah musuh kami.” Lalu Allah Swt. berfirman menurunkan ayat ini. 
Pa tafsir saia? 


SN LB TE Kp 
bid 


Tafsir Ibnu Kasir 717 


Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah 
menurunkannya (Al-Our'an) ke dalam hati kalian dengan seizin 
Allah. (Al-Bagarah: 97) 


Artinya, barang siapa yang memusuhi Malaikat Jabrail, ketahuilah 
bahwa dia adalah Ruh (malaikat) Al-Amin (yang dipercaya oleh Allah 
Swt.). Dialah yang membawa turun Al-Our'an yang bijaksana ke da- 
lam hatimu dari Allah dengan seizin-Nya. Dia adalah utusan Allah 
dari kalangan para malaikat, dan barang siapa yang memusuhi utusan, 
berarti dia memusuhi semua utusan. Sama halnya orang yang beriman 
kepada seorang rasul, sesungguhnya ia pasti beriman kepada semua 
rasul, sebagaimana orang yang kafir kepada seorang rasul, berarti dia 
kafir kepada semua rasul. Sama halnya dengan makna yang terkan- 
dung di dalam firman lainnya, yaitu: 


LA LIL 32 23 IPA aah g 
WN UN Lan Abang AL So SANG 
273 2 CNN, 381 


Bt AN 2 Ka 
Dsn yan Jana EITANTN ya 9 abang 


Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul- 
rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara Allah dan ra- 
sul-rasul-Nya, dengan mengatakan, “Kami beriman kepada yang 
sebagian (dari rasul-rasul itu), dan kami kafir terhadap sebagian 
(yang lain).” (An-Nisa: 150), hingga kedua ayat berikutnya. 


Di dalamnya diputuskan terhadap mereka sebagai orang-orang kafir 
yang sesungguhnya, jika mereka beriman kepada sebagian para rasul 
dan kafir kepada sebagian yang lainnya. Demikian pula perihal orang 
yang memusuhi Malaikat Jibril, sesungguhnya orang tersebut adalah 
musuh Allah. Dikatakan demikian karena sesungguhnya tidak sekali- 
kali Malaikat Jibril turun dengan membawa perintah dari dirinya sen- 
diri, melainkan dia turun dengan membawa perintah Tuhannya, seper- 
ti yang dinyatakan oleh firman-Nya: 


Patah Pat 


Cc AA ) : Ip ANIES 


718 Juz 1 — Al-Bagarah 


Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhan- 
mu. (Maryam: 64) 


SSL Jean Ae sebaan KI 


tg. - 9 
(se-iar toba Na 


DA 


Dan sesungguhnya Al-Our'an ini benar-benar diturunkan oleh 
Tuhan semesta alam, dan dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin 
(Jibril) ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah 
seorang di antara orang-orang yang member! peringatan. (Asy- 
Syu'ara: 192-194) 


Imam Bukhari meriwayatkan di dalam kitab sahihnya melalui Abu 
Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah ber- 
sabda: 


”.. 2 PS AG P' Pu 
2 ah SI AA Ud SEP 


Barang siapa yang memusuhi kekasihku, berarti dia menantang- 
ku terang-terangan untuk berperang. 


Karena itu, Allah murka terhadap setiap orang yang memusuhi Malaikat 
Jibril. Allah Swt. berfirman: 


Gia AR Agan Aa YAA SR 
aNON ARE ir 
y 2394 PP KETAA 


AA). EreasalS BS Am ML 


Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah 
menurunkannya (Al-Our'an) ke dalam hatimu dengan seizin 
Allah, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi petun- 
Juk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. (Al- 
Bagarah: 97) 


Tafsir Ibnu Kasir 719 





Ma baina yadaihi, yakni kitab-kitab sebelumnya. 

Hudan, petunjuk bagi hati mereka. 

Busyra, berita gembira bagi mereka bahwa mereka akan dima- 
sukkan ke dalam surga. Dan Al-Our'an itu tiada lain hanyalah bagi 
orang-orang mukmin, seperti yang disebutkan oleh firman lainnya, 
yaitu: 


a.n ( 
Cerah mi nisa Aa AT AA 


Katakanlah, “Al-Our'an itu adalah petunjuk dan penawar bagi 
orang-orang yang beriman”..., hingga akhir ayat, (Fussilat: 44). 


2 “3 Ona 
Cari Tai Ja TA ea Aw 3 


Dan Kami turunkan dari Sebar suatu yang menjadi penawar 
dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Al-Isra: 82) 


Kemudian Allah Swt. berfirman: 
AN BU CO KAA LIA dpr ? 
Ian pen Akan 4 Iya 
G2 : 
(ang ) Ag 


Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, 
rasul-rasul-Nya, Jibril, dan Mikail, maka sesungguhnya Allah 
adalah musuh orang-orang kafir. (Al-Bagarah: 98) 


Melalui ayat ini Allah Swt. berfirman, “Barang siapa yang memu- 
suhi-Ku, para malaikat-Ku, dan rasul-rasul-Ku,” yang termasuk ke 
dalam pengertiannya semua utusan —baik dari kalangan malaikat 
ataupun manusia— seperti makna yang terkandung di dalam firman- 
Nya: 


(ve!) OEM BANI SI Ganas 


720 Juz 1 — Al-Bagarah 


Allah memilih utusan-utusan-(Nya) dari malaikat dan dari ma- 
nusia. (Al-Hajj: 75) 


Barang siapa yang memusuhi Jibril dan Mikail”, kalimat ini termasuk 
ke dalam Bab “Ataf Khusus kepada Umum”, karena sesungguhnya 
keduanya adalah malaikat yang termasuk ke dalam pengertian umum 
semua rasul (utusan). Kemudian keduanya disebutkan lagi secara 
khusus karena konteks pembicaraan berkaitan dengan membela Jibril 
yang merupakan duta di antara Allah dan nabi-nabi-Nya. Penyebutan 
Jibril dibarengi dengan penyebutan Mikail, karena orang-orang Ya- 
hudi menduga bahwa Jibril adalah musuh mereka, sedangkan Mikail 
kekasih mereka: maka Allah mempermaklumatkan kepada mereka 
bahwa barang siapa yang menjadi musuh salah satu dari kedua ma- 
laikat tersebut, berarti menjadi musuh pula bagi yang lain, juga men- 
jadi musuh Allah. Karena sesungguhnya Malaikat Mikail pun adaka- 
lanya turun kepada nabi-nabi Allah di suatu waktu, sebagaimana dia 
pun pernah menemani Rasulullah Saw. pada permulaannya, tetapi Jib- 
ril lebih banyak menemaninya karena hal ini merupakan tugasnya. 
Malaikat Mikail tugas utamanya ialah mengatur tetumbuhan dan hu- 
jan, Malaikat Jibril menurunkan wahyu, sedangkan malaikat Mikail 
menurunkan rezeki, sebagaimana Israfil ditugaskan untuk meniup 
sangkakala pada hari berbangkit kelak di hari kiamat. Karena itu, di 
dalam hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah Saw. apabila salat di 
malam hari acapkali membaca doa berikut: 


ga Pb daa KET NG ra EA 
Keryin CE OP 2G, SIA La 
An Aina TAG IA 53 AB 


pain ee NAS Tama On 


Ya Allah, Tuhan Malaikat Jibril, Malaikat Mikail, dan Malaikat 
Israfil, Pencipta langit dan bumi, Yang Maha Mengetahui hal 
yang gaib dan yang nyata, Engkaulah Yang memutuskan hukum 
di antara hamba-hamba-Mu dalam semua perkara yang diperse- 


Tafsir Ibnu Kasir 721 





lisihkan di antara mereka. Berilah daku petunjuk kepada perkara 
yang hak guna menyelesaikan hal yang diperselisihkan dengan 
seizin-Mu. Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada 
siapa yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus. 


Dalam riwayat pertama di atas telah disebutkan riwayat yang dikete- 
ngahkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir, dari 
Ikrimah dan lain-lainnya, bahwa jabra, mik, dan israf artinya sama 
dengan abdun (hamba), sedangkan lil artinya Allah. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Ahmad ibnu Sinan, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman 
ibnu Mahdi, dari Sufyan, dari Al-A' masy, dari Ismail ibnu Abu Raja”, 
dari Umair maula (bekas budak) Ibnu Abbas, bahwa sesungguhnya 
kata Jabrail itu dalam bahasa Arabnya sama dengan kata Abdullah 
(hamba Allah) dan Abdur Rahman (hamba Tuhan Yang Maha Pemu- 
rah). Menurut pendapat lain, jabra artinya hamba, sedangkan il ar- 
tinya Allah. 

Muhammad ibnu Ishag meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Ali ib- 
nul Husain yang pernah mengatakan, “Tahukah kalian apakah persa- 
maan nama Jabrail pada nama kalian?” Kami menjawab, “Tidak ta- 
hu.” Ali ibnul Husain menjawab, “Ialah Abdullah (hamba Allah), se- 
tiap nama yang diakhiri dengan kata il terjemahannya berarti Allah 
Swt.” Ibnu Abu Hatim meriwayatkan hal yang semisal dari Ikrimah, 
Mujahid, Ad-Dahhak, dan Yahya ibnu Ya'mur. Kemudian Ibnu Abu 
Hatim mengatakan, ayahku menceritakan kepada kami, telah mence- 
ritakan kepada kami Ahmad ibnu Abul Hawari, telah menceritakan 
kepadaku Abdul Aziz ibnu Umair yang mengatakan bahwa nama Jab- 
rail di kalangan para malaikat artinya pelayan Allah. Ibnu Abu Hatim 
mengatakan bahwa ia pernah menceritakan hadis ini kepada Abu Su- 
laiman Ad-Darani, maka Abu Sulaiman mengangguk-anggukkan ke- 
palanya dan mengatakan, “Sesungguhnya hadis ini lebih aku sukai 
daripada segala sesuatu,” yang hal itu ia catat pada buku yang ada di 
tangannya. 

Sehubungan dengan lafaz Jabrail dan Mikail ini terdapat be- 
berapa dialek mengenainya yang hanya disebut di dalam kitab bahasa 
dan giraat, dan kami membahasnya hanya sebatas apa yang dapat me- 


722 Juz 1 — Al-Bagarah 


nunaikan makna yang dimaksud, atau yang dapat dijadikan sebagai 
pegangan. Hanya kepada Allah-lah kami percaya, dan Dia adalah 
Yang dimintai pertolongan-Nya. 


Firman Allah Swt.: 


MI, Bj KE AAN 


Maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. (Al- 
Bagarah: 98) 


Di dalam ungkapan ayat ini terkandung meletakkan isim zahir di tem- 
pat isim damir, mengingat tidak dikatakan fainnahu 'aduwwul lil ka- 
firin, melainkan dikatakan fainnallaha 'aduwwul lil kafirin. Perihal- 
nya sama dengan apa yang terdapat di dalam perkataan seorang pe- 
nyair: 


KENA NS 3 KE NIAST AI 


Aku yakin bahwa tiada sesuatu pun yang dapat mendahului mati 
(ajal), maut selalu mendahului orang yang kaya, juga orang yang 
miskin (tanpa pandang bulu). 


Penyair lainnya mengatakan: 


A3 if P3 AT KANE Aa 2 sa 


Aduhai, seandainya burung gagak seperti biasanya di pagi hari 
selalu bergoak, tetapi seakan-akan kini burung-burung gagak itu 
sudah putus urat lehernya. 


Sesungguhnya lafaz Allah di-izhar-kan (ditampakkan) dalam kedu- 
dukan ini tiada lain untuk menyatakan dan menonjolkan makna terse- 
but, sebagai pemberitahuan terhadap mereka bahwa barang siapa yang 
memusuhi kekasih Allah, berarti dia memusuhi Allah. Barang siapa 
yang memusuhi Allah, berarti Allah adalah musuhnya, dan ba- 


Ke aa ip Den TOT pa MANA 
| se Al ig ai 3 NYA 2s kata 


2 BPA sepakan AN 


Sam Tv APA aa aus 
TEA AE AO 


£01-66 j3eAe "yesebeg-iv 


Dkurynsnwadul uDyD nyD vkoosiu “nyynsnw polusw vdvis Suving 


Te Lang Tee 
"UR NEJEAUIP UTyeS SIpEYy Wejep Id 


"unp8unladad unjop spjog injunuaut (turJogwuad 
ButIoaS) v3u:s puvundngas NYYISDyAY-YISDYIY DjagUdU Wap 
upspjogulad UDyUPDBUAW UDYD ADUaAg-ADUuag NyD pkuyn83unsaS 


. Pd Pa P “ - . 
MNC R6 m an DV 
P5 KOS AA Wee 
sveyingosIp Urej SIPEY UrejeP II 


"pkudopnyasj Buvaad unyiown,yow.aad 
-wdU Yyojal NyD YADaag "nyyisDyay 1ynsnulaui BUDK vdvis BubDapg 


Oa PAN 


“Pu "yu 


NJIBA “NjE| JURA SipEYy yajo ueyangasIp BurA naadas “eAweNnyNe Urp 
Erunp Ip ep YejidnidUl NIEIOG “YCJIV Unsnui rpefludw 3ueX eders Buri 


ccL NSEM NU JISJEL 


724 Juz 1 — Al-Bagarah 


G PELOG RA GA 
Ha HE Is 


Ikan 


NB ROE 


Se ala 


JA ada KY beng a sya Nm 
de. EA A3, SANA PANTAU saNoaN 
aur Deen MEA Ip ME - 


PA AAA Kak NA 
BEE ae AAN SN, 


Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat 
yang Jelas, dan tak ada yang ingkar kepadanya, melainkan 
orang-orang yang fasik. Patutkah (mereka ingkar kepada ayat- 
ayat Allah), dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan 
mereka melemparkannya? Bahkan sebagian besar dari mereka 
tidak beriman. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul 
dari sisi Allah yang membenarkan kitab yang ada pada mereka, 
sebagian dari orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melempar- 
kan kitab Allah ke belakangnya, seolah-olah mereka tidak me- 
ngetahui (bahwa itu adalah kitab Allah). Dan mereka mengikuti 
apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulai- 
man (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan 
sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), 
hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka 
mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan ke- 











Tafsir Ibnu Kasir 725 





pada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, se- 
dangkan keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang 
pun sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami hanya cobaan 
(bagimu). Sebab itu, janganlah kamu kafir.” Mereka mempelajari 
dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat 
menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya. Dan mere- 
ka itu (ahli sihir) tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada 
seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempe- 
lajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak mem- 
beri manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa 
barang siapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, 
tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah per- 
buatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka me- 
ngetahui. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, 
(niscaya mereka akan mendapat pahala): dan sesungguhnya pa- 
hala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui. 


Imam Abu Ja'far mengatakan sehubungan dengan makna firman- 
Nya: 


2 2» 


& ANN UAP ee HN aa 
RA RB TA NE $ 1X an 


Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat 
yang jelas..., hingga akhir ayat, (Al-Bagarah: 99). 


Yakni sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu —Muhammad— 
alamat-alamat yang jelas yang menunjukkan akan kenabianmu. Tan- 
da-tanda tersebut adalah terkandung di dalam Kitabullah (Al-Our'an) 
menyangkut rahasia ilmu-ilmu Yahudi dan rahasia-rahasia berita me- 
reka yang disimpan rapi oleh mereka. Juga mengandung berita kakek 
moyang mereka, berita tentang apa yang terkandung di dalam kitab- 
kitab mereka yang hanya diketahui oleh para rahib dan ulama mereka 
saja, dan hal-hal yang telah diubah oleh para pendahulu dan generasi 
penerus mereka yang berani mengubah hukum-hukum yang ada di 
dalam kitab Tauratnya. Maka Allah Swt. memperlihatkan hal tersebut 
kepada Nabi-Nya, yakni Nabi Muhammad Saw. melalui kitab (Al- 
Our'an) yang diturunkan kepadanya. 


726 Juz 1 — Al-Bagarah 





Maka sesungguhnya hal tersebut seharusnya merupakan tanda- 
tanda yang jelas bagi orang yang menyadari keadaan dirinya dan ti- 
dak membiarkan dirinya termakan oleh rasa dengki dan kesombongan 
yang membinasakannya. Mengingat setiap orang yang memiliki fitrah 
yang sehat niscaya membenarkan semisal apa yang didatangkan oleh 
Nabi Muhammad Saw., yaitu berupa ayat-ayat yang jelas. Bukti-bukti 
tersebut mempunyai ciri khas dihasilkan oleh beliau Saw. tanpa mela- 
lui proses belajar yang dituntutnya dari seorang manusia: tidak pula 
mengambil sesuatu dari manusia, seperti yang disebutkan oleh Ad- 
Dahhak, dari Ibnu Abbas r.a. sehubungan dengan makna firman-Nya: 


t yo 7 219 
EA TA . 
(aa AN, SAK Ejal, 


Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat 
yang jelas. (Al-Bagarah: 99) 


Allah Swt. berfirman bahwa engkau membacakannya (Al-Our'an) ke- 
pada mereka dan memberitahukannya kepada mereka di setiap pagi 
dan petang di antara keduanya, sedangkan di kalangan mereka engkau 
diketahui sebagai orang yang ummi (buta huruf), tetapi engkau mem- 
beritahukan kepada mereka semua hal yang ada di kalangan mereka 
sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Allah Swt. berfirman ke- 
pada mereka yang di dalamnya terkandung pelajaran dan penjelasan, 
tetapi sekaligus menjadi hujah terhadap mereka, seandainya mereka 
mengetahui. 

Muhammad ibnu Ishag mengatakan, telah menceritakan kepada- 
nya Muhammad ibnu Abu Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id ibnu 
Jubair, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa Ibnu Suria Al- 
Oatwaini berkata kepada Rasulullah Saw., “Hai Muhammad, engkau 
tidak mendatangkan kepada kami sesuatu yang kami kenal, dan Allah 
tidak menurunkan kepadamu suatu ayat pun yang jelas yang menye- 
babkan kami mengikutimu.” Maka Allah menurunkan firman-Nya: 


SA IA HN IN 


Tafsir Ibnu Kasir 727 





Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat 
yang jelas, dan tak ada yang ingkar kepadanya, melainkan 
orang-orang yang fasik. (Al-Bagarah: 99) 


Malik ibnu Saif (seorang Yahudi) mengatakan ketika Rasulullah Saw. 
telah menjadi utusan Allah dan memperingatkan kepada mereka per- 
janjian yang diambil oleh Allah atas diri mereka dan apa yang dijanji- 
kan Allah Swt. kepada mereka sehubungan dengan perkara Nabi Mu- 
hammad Saw., “Allah tidak menjanjikan kepada kami tentang Mu- 
hammad, dan Dia tidak mengambil janji apa pun atas diri kami.” Ma- 
ka Allah Swt. menurunkan firman-Nya: 


Pai 
AA v3» MAL TPA (2g yi- LA 
Patutkah (mereka ingkar NA ayat-ayat Allah), dan setiap kali 


mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya? 
(Al-Bagarah: 100) 


Al-Hasan Al-Basri mengatakan sehubungan dengan makna firman- 
Nya: 


3 SS 
(Az Tn Ja pe pe 


Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. (Al-Bagarah: 
100) 


Memang benar, tiada suatu perjanjian pun di muka bumi ini yang me- 
reka lakukan melainkan mereka pasti melanggar dan merusaknya. 
Mereka mengadakan perjanjian di hari ini, dan besoknya mereka pasti 
merusaknya. 

Menurut As-Saddi, makna Ia yu-minuna ialah “mereka tidak ber- 
iman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.'. 

Oatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, 
“Nabaza farigum minhum,” bahwa perjanjian itu dirusak oleh sego- 
longan orang dari kalangan mereka. 


728 Juz t — Al-Bagarah 


Ibnu Jarir mengatakan bahwa asal makna an-nabaz? ialah mem- 
buang dan melemparkan. Karena itu anak yang hilang disebut man- 
buz, yakni diambil dari kata an-nabajz ini, dan disebut pula nabiz bagi 
buah kurma serta buah anggur yang dimasukkan (dilemparkan) ke da- 
lam air. Sehubungan dengan pengertian ini Abul Aswad Ad-Du-ali 
mengatakan dalam syairnya: 


pn Oni 3 23 Na La 
AR TEE RAS 3 WA SS ES 


Ketika aku melihat alamat (tempat dea maka aku lang- 
sung membuang (melemparkan)nya (jauh-jauh) sebagaimana 
engkau lemparkan salah satu dari terompahmu yang sudah 
rusak. 


Kaum yang disebut dalam ayat ini dicela oleh Allah Swt. karena me- 
reka merusak perjanjian mereka dengan Allah yang telah disebut se- 
belumnya, yaitu mereka bersedia memegangnya dan mengamalkan- 
nya sesuai dengan apa yang sebenarnya. Lebih ironisnya lagi mereka 
mengiringi hal tersebut dengan kedustaan terhadap Rasul Saw. yang 
diutus kepada mereka, juga kepada seluruh umat manusia, padahal 
perihal Rasul tersebut telah termaktub di dalam kitab mereka sifat-si- 
fat dan ciri-ciri khasnya serta berita-beritanya, dan mereka diperintah- 
kan di dalamnya agar mengikuti Rasul itu, mendukung, dan meno- 
longnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ag 


Fx KA IA sa EDP Nah Ta YAA 
Core SleNN ) Ha pall 


(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi 
yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil 
yang ada di sisi mereka..., hingga akhir ayat, (AI-A' raf: 157). 


Sedangkan dalam surat ini disebutkan: 


PIL ' (3 ap: Cat eta Tati 
Disia PN AA Abis jas N parah 


Tafsir Ibnu Kasir 729 





Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah 
yang membenarkan kitab yang ada pada mereka..., hingga akhir 
ayat, (Al-Bagarah: 101). 


Yakni segolongan dari kalangan mereka melemparkan kitab yang ada 
di tangan mereka yang di dalamnya terkandung berita gembira kcda- 
tangan Nabi Muhammad Saw. Di dalam ayat ini disebutkan wara-a 
zuhurihim, di belakang punggung mereka, yakni mereka meninggal- 
kannya seakan-akan mereka tidak mengetahui apa isinya. Sebagai 
gantinya mereka memusatkan perhatiannya untuk mempelajari sihir 
serta menjadi pengikutnya. Karena itu, mereka bermaksud mencelaka- 
kan Rasulullah Saw. Lalu mereka menyihirnya melalui sisir, buntelan 
secarik kain, dan ketandan kering pohon kurma yang disimpan di ba- 
wah batu di pinggir sumur Arwan. Orang yang melakukan hal ini dari 
kalangan mereka adalah seorang lelaki yang dikenal dengan nama 
Labid ibnul A'sam, semoga laknat Allah menimpa dirinya, dan semo- 
ga Allah memburukkannya. Maka Allah memperlihatkan hal tersebut 
kepada Rasulullah Saw. dan menyembuhkannya serta menyelamat- 
kannya dari sihir tersebut, seperti yang dinyatakan di dalam kitab 
Sahihain secara panjang lebar dari Siti Aisyah r.a. Ummul Mu-minin, 
yang hadisnya akan diketengahkan kemudian. 
As-Saddi mengatakan sehubungan dengan tafsir firman-Nya: 


2 e 3823) Hara 


(ag do. PPA DAYA WAT KANG A PA 3X mba 


Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah 
yang membenarkan kitab yang ada pada mereka. (Al-Bagarah: 
101) 


Ketika Nabi Muhammad Saw. datang kepada mereka, mereka menen- 
tangnya dengan kitab Taurat dan mendebatnya, tetapi pada akhirnya 
kitab Taurat sepaham dengan Al-Our'an. Lalu mereka meninggalkan 
kitab Taurat dan mengambil kitab Asif serta sihir Harut dan Marut, 
karena tidak setuju dengan Al-Our'an. Karena itu, pada akhir ayat di- 
sebutkan: 


750 Juz 1 — Al-Bagarah 


“33 ”7. NA 
Geng BAN AS 


seolah-olah mereka tidak mengetahui. (Al-Bagarah: 101) 





Oatadah mengatakan sehubungan dengan tafsir firman-Nya: 


“233 ”A IK 
(AR DATA 


Seolah-olah mereka tidak mengetahui. (Al-Bagarah: Ai 


Sesungguhnya kaum yang bersangkutan adalah orang-orang yang me- 
ngetahui (bahwa Al-Our'an itu adalah kitab Allah), tetapi mereka 
menjauhi pengetahuan mereka dan menyembunyikannya serta meng- 
ingkarinya. 

Al-Aufi di dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas 
sehubungan dengan makna firman-Nya: 


Usai), MAA A ASP 


Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan. (Al-Ba- 
garah: 102) 


Tersebutlah bahwa ketika kerajaan Nabi Sulaiman terlepas dari ta- 
ngannya, maka murtadiah segolongan jin dan manusia, mereka meng- 
ikuti hawa nafsu mereka. Setelah mengembalikan kerajaan kepada 
Sulaiman, maka orang-orang pun berjalan sesuai dengan hukum aga- 
ma seperti semula. Sesungguhnya Sulaiman dapat menemukan kitab- 
kitab mereka, lalu menguburnya di bawah singgasananya: tidak lama 
kemudian Nabi Sulaiman a.s. meninggal dunia. Akan tetapi, manusia 
dan jin dapat menemukan kitab-kitab tersebut setelah Nabi Sulaiman 
wafat. Lalu mereka berkata, “Kitab inilah yang diturunkan oleh Allah 
kepada Sulaiman, tetapi Sulaiman menyembunyikannya.” Maka me- 
reka mengambil kitab tersebut dan menjadikannya sebagai agama. 
Lalu turunlah firman Allah Swt.: 


3 Ir (£ » » 
(8122 : PPA ATA WAN RI, 


Tafsir Ibnu Kasir 731 


Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah 
yang membenarkan kitab yang ada pada mereka. (Al-Bagarah: 
101), hingga akhir ayat. 


Maka mereka mengikuti kemauan hawa nafsu mereka yang dibacakan 
oleh setan-setan, yaitu alat-alat musik dan permainan serta segala se- 
suatu yang melalaikan berzikir kepada Allah Swt. 

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 
Abu Sa'id Al-Asyaj, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, 
dari Al-A'masy, dari Al-Minhal, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu 
Abbas yang mengatakan bahwa Asif adalah juru tulis Nabi Sulaiman. 
Dia adalah orang yang mengetahui Ismul A'zam, dan mencatat segala 
sesuatu atas izin Nabi Sulaiman, lalu Nabi Sulaiman mengubur cata- 
tan tersebut di bawah singgasananya. 

Ketika Nabi Sulaiman wafat, catatan tersebut dikeluarkan oleh 
setan-setan, lalu mereka menyisipkan catatan mengenai sihir dan ke- 
kufuran di antara tiap dua barisnya. Mereka mengatakan, inilah yang 
dahulu diamalkan oleh Sulaiman. 

Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, bahwa setelah ada keterangan 
dari setan, maka orang-orang yang tidak mengerti mengafirkan Sulai- 
man dan mencacimakinya, tetapi para ulama dari kalangan mereka 
hanya diam. Orang-orang yang bodoh dari kalangan mereka terus-me- 
nerus mencaci maki Nabi Sulaiman, hingga Allah Swt. menurunkan 
ayat berikut kepada Nabi Muhammad Saw., yaitu: 


INL AN EN AS PIN 22 3 Pi Sesak Tedi dua Nat 
. » . 5 . - Kaca 

Iyamd BU yanto la Kenal In ba aretaf 

ICA & had 

Cwagan Ig Aa "P9 


Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pa- 
da masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Su- 
laiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir lt- 
dak mengerjakan sihir), hanya setan-setan itulah yang kafir (me- 
ngerjakan sihir). (Al-Bagarah: 102) 


Ibnu Jarir mengatakan bahwa Abus Sa'ib Salimah ibnu Junadah As- 
Sawa-i menceritakan, telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah, 


732 Juz 1 — AkBagarah 





dari Al-A'masy, dari Al-Minhal, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu 
Abbas yang menceritakan riwayat berikut: 

Tersebutlah bahwa Nabi Sulaiman apabila hendak memasuki ka- 
mar mandi atau menggauli salah seorang istrinya, terlebih dahulu ia 
menyerahkan cincinnya kepada pembantu pribadinya, yaitu seorang 
wanita. Ketika Allah hendak menguji Nabi Sulaiman a.s. dengan 
ujian yang dikehendaki-Nya, maka di suatu hari Sulaiman menyerah- 
kan cincinnya kepada pembantunya. Lalu datanglah setan dalam rupa 
Sulaiman dan berkata kepada pembantu Sulaiman, “Serahkanlah cin- 
cinku.” Si pembantu menyerahkan cincin itu kepadanya, dan ia segera 
memakainya. Ketika setan memakainya, maka tunduklah semua se- 
tan, jin, dan manusia kepadanya. 

Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, bahwa Nabi Sulaiman datang 
kepada pembantunya itu dan berkata kepadanya, “Berikanlah cincinku 
kepadaku.” Si pembantu berkata, “Engkau dusta, engkau bukan Sulai- 
man.” Maka sejak saat itu Nabi Sulaiman mengetahui bahwa hal ini 
merupakan cobaan yang ditimpakan kepada dirinya. 

Ibnu Abbas berkata bahwa di hari-hari (kekuasaannya itu) setan- 
setan menulis berbagai macam kitab yang di dalamnya terkandung si- 
hir dan kekufuran, lalu mereka menguburnya di bawah singgasana 
Raja Sulaiman. (Setelah Sulaiman wafat) mereka mengeluarkan kitab- 
kitab itu dan membacakannya di hadapan semua orang, lalu mereka 
berkata, “Sesungguhnya dahulu Sulaiman dapat berkuasa atas ma- 
nusia melalui kitab-kitab ini.” 

Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, bahwa setelah itu semua 
orang berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh Sulaiman dan me- 
ngafirkannya. Setelah Allah mengutus Nabi Muhammad Saw., maka 
diturunkan-Nyalah ayat berikut, yakni firman-Nya: 


1 ah ,€ AAS 
(ega $ Te . yaa 


Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak melakukan sihir), hanya 
setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). (Al-Bagarah: 
102) 


Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, 
telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Husain ibnu Abdur Rah- 


Tafsir Ibnu Kasir 133 


man, dari Imran (yaitu Al-Hari$) yang menceritakan: Ketika kami 
berada di rumah Ibnu Abbas r.a., tiba-tiba datanglah seorang lelaki, 
lalu Ibnu Abbas bertanya kepadanya, “Dari manakah kamu?” Lelaki 
itu menjawab, “Dari negeri Irak. Ibnu Abbas bertanya, “Dari bagian 
mana?” Lelaki menjawab, “Kufah.” Ibnu Abbas bertanya, “Bagaima- 
nakah beritanya?” Lelaki menjawab, “Ketika aku meninggalkan me- 
reka, mereka sedang hangat membicarakan bahwa Ali r.a. berangkat 
menuju ke arah mereka (untuk memerangi mereka).” Maka Ibnu 
Abbas merasa kaget dan mengatakan, “Tidak pantas kamu katakan 
demikian, hanya orang yang tak berayah yang mengatakan demikian. 
Seandainya kami percaya (dengan apa yang diberitakannya itu), pasti 
kami tidak mau menikahi wanita-wanitanya, tidak pula membagikan 
harta warisannya. Ingatlah, sesungguhnya aku akan menceritakan ke- 
pada kalian tentang jawaban yang sebenarnya. Bahwa dahulu setan- 
setan mencuri-curi pendengaran di langit, lalu seseorang dari mereka 
datang membawa kalimat hak yang telah didengarnya, tetapi bila hen- 
dak ia sampaikan, maka ja mencampurinya dengan tujuh puluh (ba- 
nyak) kedustaan.” 

Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, bahwa kalimat-kalimat terse- 
but sempat memperoleh perhatian banyak orang hingga meresap ke 
dalam hati mereka. Maka Allah memperlihatkan hal tersebut kepada 
Nabi Sulaiman a.s., lalu Nabi Sulaiman mengubur (catatan-catatan 
itu) di bawah kursi singgasananya. Tetapi setelah Nabi Sulaiman wa- 
fat, setan jalanan bangkit, lalu berkata, “Maukah kalian aku tunjukkan 
kepada kalian simpanan terlarang yang tiada simpanan seperti sim- 
panan itu? Ia berada di bawah kursi singgasananya.” Lalu mereka 
mengeluarkannya, dan setan itu berkata, “Ini ilmu sihir.” Maka orang- 
orang menggandakan catatan-catatan tersebut dari generasi ke genera- 
si yang lain, hingga sisanya adalah yang sekarang hangat dibicarakan 
oleh penduduk Irak. Lalu Allah Swt. menurunkan firman-Nya: 


pan Dn Kn ANA CAR ini ehi NE PA sa Tedi Gea Tai 
PL Se dl EN ESA, 
IA ,€ LA 

(sea Aa | la SI, 


334 Juz 1 — Al-Bagarah 





Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pa- 
da masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Su- 
laiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (ti- 
dak mengerjakan sihir), hanya setan-setan itulah yang kafir (me- 
ngerjakan Sihir)..., hingga akhir ayat, (Al-Bagarah: 102). 


Imam Hakim meriwayatkan di dalam kitab Mustadrak-nya, dari Abu 
Zakaria Al-Anbari, dari Muhammad ibnu Abdus Salam, dari Ishag 
ibnu Ibrahim, dari Jarir dengan lafaz yang sama. 

As-Saddi mengatakan sehubungan dengan tafsir firman-Nya: 


pen Ia TINTA CAP Aa TI Ke R TUD Setet ednio Ha0Pa 

nana PLAN EYE, 

Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pa- 
da masa kerajaan Sulaiman. (Al-Bagarah: 102) 


Yang dimaksud dengan Muilki Sulaiman ialah di masa kerajaan Nabi 
Sulaiman. Tersebutlah bahwa setan-setan sering naik ke langit, lalu 
sampai pada suatu kedudukan yang darinya mereka dapat mencuri 
pendengaran. Lalu mereka mencuri sebagian dari perkataan para ma- 
laikat tentang apa yang bakal terjadi di bumi menyangkut perkara ke- 
matian, atau hal yang gaib atau suatu kejadian. Kemudian setan-setan 
itu menyampaikan hal tersebut kepada tukang-tukang tenung, lalu tu- 
kang-tukang tenung (juru ramal) menceritakan kepada manusia hal 
tersebut, dan ternyata kejadiannya mereka jumpai seperti apa yang di- 
katakan oleh para tukang tenung itu. 

Setelah para juru ramal percaya kepada setan-setan tersebut, ma- 
ka setan-setan itu mulai berdusta kepada mereka dan memasukkan 
hal-hal yang lain ke dalam berita yang dibawanya, mereka menambah 
tujuh puluh kalimat pada setiap kalimatnya. Lalu orang-orang menca- 
tat omongan itu ke dalam buku-buku hingga tersiarlah di kalangan 
Bani Israil bahwa jin mengetahui hal yang gaib. 

Kemudian Nabi Sulaiman mengirimkan utusannya kepada semua 
orang untuk menyita buku-buku itu. Setelah terkumpul, semua buku 
dimasukkan ke dalam peti, lalu peti itu dikuburnya di bawah kursi 
singgasananya. Tiada suatu setan pun yang berani mendekat ke kursi 
tersebut melainkan ia pasti terbakar. Nabi Sulaiman berkata, “Tidak 


Tafsir Ibnu Kasir 735 





sekali-kali aku mendengar seseorang mengatakan bahwa setan-setan 
itu mengetahui hal yang gaib melainkan aku pasti menebas batang le- 
hernya (sebagai hukumannya)." 

Setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia dan semua ulama yang 
mengetahui perihal Nabi Sulaiman telah tiada, lalu mereka diganti 
oleh generasi sesudahnya, maka datanglah setan dalam bentuk se- 
orang manusia. Setan itu mendatangi segolongan kaum Bani Israil 
dan berkata kepada mereka, “Maukah kalian aku tunjukkan kepada 
suatu perbendaharaan yang tidak akan habis kalian makan untuk se- 
lama-lamanya?” Mereka menjawab, “Tentu saja kami mau.” Setan 
berkata, “Galilah tanah di bawah kursi singgasananya.” 


Setan pergi bersama mereka dan memperlihatkan tempat tersebut 
kepada mereka, sedangkan dia sendiri berdiri di salah satu tempat 
yang agak jauh dari tempat tersebut. Mereka berkata, “Mendekatlah 
kamu ke sini.” Setan menjawab, “Tidak, aku hanya di sini saja dekat 
dengan kalian. Tetapi jika kalian tidak menemukannya, kalian boleh 
membunuhku.” 

Mereka menggali tempat tersebut dan akhirnya mereka menjum- 
pai kitab-kitab itu. Ketika mereka mengeluarkannya, setan berkata ke- 
pada mereka, “Sesungguhnya Sulaiman dapat menguasai dan me- 
ngatur manusia, setan-setan, dan burung-burung hanyalah melalui il- 
mu Sihir ini.” Setelah itu setan tersebut terbang dan pergi. Maka mu- 
lai tersiarlah di kalangan manusia bahwa Sulaiman adalah ahli sihir, 
dan orang-orang Bani Israil mengambil kitab-kitab itu. Ketika Nabi 
Muhammad Saw. diutus oleh Allah, mereka mendebatnya dengan ki- 
tab-kitab tersebut, seperti yang dijelaskan oleh firman-Nya: 


Or aa PS EN Ala 


Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya 
setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). (Al- ae ai 
102) 


Ar-Rabi' ibnu Anas mengatakan, sesungguhnya orang-orang Yahudi 
pernah bertanya kepada Nabi Muhammad Saw. di suatu masa menge- 
nai hal-hal yang terkandung di dalam kitab Taurat. Tiada suatu perta- 


736 Juz 1 — Al-Bagarah 


nyaan pun darinya yang mereka ajukan melainkan Allah Swt. menu- 
runkan wahyu kepada beliau apa yang dijadikan senjata oleh beliau 
untuk membantah mereka. Setelah mereka melihat jawaban tersebut, 
mereka berkata, “Orang ini lebih mengetahui daripada kami tentang 
apa yang diturunkan oleh Allah kepada kami.” 

Sesungguhnya mereka menanyakan kepada Nabi Saw. tentang il- 
mu Sihir serta mendebatnya dengan ilmu tersebut. Maka Allah Swt. 
menurunkan firman-Nya: 


NA Aenganlueiha CARA MANA oa At: ea 
Or aan FI Pn TAN 


Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pa- 
da masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Su- 
laiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (me- 
ngerjakan sihir), hanya setan-setan itulah yang kafir (menger- 
jakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. (Al- 
Bagarah: 102) 


Sesungguhnya setan-setan itu dengan sengaja membuat suatu kitab, 
lalu mereka mencatat ke dalamnya tentang sihir dan tenung serta hal- 
hal yang dikehendaki oleh Allah Swt. dari hal tersebut. Lalu mereka 
menguburnya di bawah kursi singgasana Nabi Sulaiman, sedangkan 
Nabi Sulaiman sendiri tidak mengetahui hal yang gaib. 

Setelah Nabi Sulaiman wafat, lalu mereka (atas petunjuk setan) 
mengeluarkan buku sihir itu dan memperdaya manusia dengan kitab 
itu. Mereka mengatakan, “Kitab inilah yang dahulu disembunyikan 
oleh Sulaiman, ia menggunakannya untuk melampiaskan dengkinya 
terhadap manusia.” 

Maka Nabi Saw. menceritakan kisah yang sesungguhnya, dan 
mereka (orang-orang Yahudi itu) kembali ke tempat tinggalnya dari 
sisi beliau Saw. dalam keadaan tak berdaya karena hujah mereka di- 
patahkan oleh wahyu Allah Swt. 

Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: 


Tafsir Ibnu Kasir 131 


Oa) Gentan kerna ) LA Da an pa 


- 





Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan 
pada masa kerajaan Sulaiman. (Al-Bagarah: 102) 


Dahulu setan-setan sering mencuri-curi pendengaran dari wahyu, ma- 
ka tidak sekali-kali mereka mendengar suatu kalimat pun dari wahyu 
itu melainkan mereka menambahkan kepadanya dua ratus kali lipat 
hal yang semisal dari diri mereka sendiri. Kemudian Nabi Sulaiman 
a.s. mengirimkan utusannya untuk mencatat hal tersebut. Setelah Nabi 
Sulaiman wafat, maka setan-setan menemukan catatan itu (yaitu ilmu 
sihir), lalu mereka mengajarkannya kepada manusia. 

Sa'id ibnu Jubair mengatakan, dahulu Nabi Sulaiman merampas 
semua ilmu sihir yang ada di tangan setan, kemudian ia kubur ilmu 
tersebut di bawah kursi singgasananya, yakni di dalam gudangnya, 
hingga setan-setan tidak dapat mencapainya. 

Kemudian setan mendekati manusia dan berkata kepada mereka, 
“Tahukah kalian ilmu apakah yang dipakai oleh Sulaiman untuk me- 
nundukkan setan-setan dan angin serta lain-lainnya?” Mereka menye- 
tujui pendapat setan, lalu setan berkata kepada mereka, “Sesungguh- 
nya kitab itu ada di dalam gudang rumahnya, tepatnya di bawah kursi 
singgasananya.” Setan membujuk manusia untuk mengeluarkannya, 
lalu mengamalkannya. 

Orang-orang Hijaz mengatakan bahwa dahulu Sulaiman menger- 
jakan ilmu sihir tersebut. Maka Allah Swt. menurunkan kepada Nabi- 
Nya wahyu yang membersihkan nama Nabi Sulaiman a.s. dari sihir 
tersebut. Untuk itu Allah Swt. berfirman: 


3 Ye MEMANG MAA Ona PU ye Aa Ka 
PI Sen ank la ena) JA sa raretar 
IL. . yg (£ 1 ad 

Cai Lay. Ng B hnngp-aper 9 


Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pa- 
da masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Su- 
laiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (u- 


738 | Juz 1 — Al-Bagarah 





dak mengerjakan Sihir), hanya setan-setan itulah yang kafir (me- 
ngerjakan sihir). (Al-Bagarah: 102) 


Muhammad ibnu Ishag ibnu Yasar mengatakan bahwa setelah setan- 
setan mengetahui kewafatan Nabi Sulaiman ibnu Nabi Daud a.s., ma- 
ka dengan sengaja mercka menulis berbagai macam ilmu sihir. Di da- 
lamnya dicatatkan bahwa barang siapa yang ingin mencapai anu dan 
anu, hendaklah ia melakukan ini dan itu. Setelah semuanya terhim- 
pun, lalu mereka mencatatkannya ke dalam sebuah buku, lalu mereka 
cap dengan memakai cap seperti cap Nabi Sulaiman. Mercka men- 
catat judulnya dengan kalimat sebagai berikut: “Inilah semua yang di- 
catat oleh Asif ibnu Barkhia, teman dekat Nabi Sulaiman ibnu Daud: 
di dalamnya terkandung perbendaharaan berbagai ilmu yang langka”. 
Kemudian mereka mengubur buku tersebut di bawah kursi singgasana 
bekas Nabi Sulaiman. 

Tidak lama kemudian buku tersebut digali oleh sisa-sisa Bani Is- 
rail. Setelah menemukannya, mereka berkata, “Demi Allah, kerajaan 
Sulaiman hanyalah tegak melalui ilmu ini.” Lalu mereka menyebar- 
kan ilmu sihir di kalangan manusia, mempelajarinya, juga mengajar- 
' kannya. Maka tiada sesuatu pun dari ilmu sihir itu dimiliki oleh sese- 
orang melainkan orang-orang Yahudi jauh lebih banyak darinya. Se- 
moga laknat Allah menimpa mereka. 

Ketika Rasulullah Saw. menyebutkan di antara wahyu yang ditu- 
runkan kepadanya dari Allah Swt. mengenai diri Nabi Sulaiman ibnu 
Nabi Daud dan menyebutnya sebagai salah scorang dari kalangan ra- 
sul-rasul Allah, maka orang-orang Yahudi yang ada di Madinah me- 
ngatakan, “Tidakkah kalian heran dengan apa yang dikatakan oleh 
Muhammad ini. Dia menduga bahwa Sulaiman ibnu Daud adalah se- 
orang nabi. Demi Allah, tiada lain Sulaiman itu hanyalah seorang ahli 
sihir.” Maka sehubungan dengan hal tersebut Allah Swt. menurunkan 
firman-Nya: 


Ate AA WN ASM RENA AYT 
NX 
P3 Ga Ka aa AT Kat 
Urai) .. Ng AAaN 


Tafsir Ibnu Kasir 739 





Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pa- 
da masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Su- 
laiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (ti- 
dak mengerjakan sihir), hanya setan-setan itulah yang kafir 
(mengerjakan sihir), (Al-Bagarah: 102) hingga akhir ayat. 


Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Oasim, te- 
lah menceritakan kepada kami Husain Al-Hajjaj, dari Abu Bakar, dari 
Syahr ibnu Hausyab yang menceritakan bahwa ketika kerajaan Nabi 
Sulaiman dirampas dari tangannya, maka selama Nabi Sulaiman ab- 
sen setan-setan mencatat ilmu sihir. Setan-setan tersebut mencatat 
bahwa barang siapa yang ingin mendapatkan anu dan anu, hendaklah 
ia menghadap ke arah matahari dan mengucapkan mantera ini dan itu. 
Barang siapa yang hendak melakukan anu dan anu, hendaklah ia 
membelakangi matahari dan mengucapkan mantera ini dan itu. Setan- 
setan itu mencatat semuanya dan menamakan catatannya itu dengan 
suatu judul, yaitu “Inilah yang telah dicatat oleh Asif ibnu Barkhia 
buat Raja Sulaiman ibnu Daud, mengandung perbendaharaan-perben- 
daharaan rahasia ilmu yang terpendam”. 

Ketika Nabi Sulaiman mengetahui kitab catatan itu, maka ia me- 
nguburnya di bawah kursi singgasananya. Setelah Nabi Sulaiman me- 
ninggal dunia, iblis berdiri, lalu berkhotbah dengan mengatakan, “Hai 
manusia, sesungguhnya Sulaiman itu bukanlah seorang nabi, melain- 
kan seorang penyihir. Maka carilah ilmu sihirnya itu di antara barang- 
barang miliknya dan rumah-rumahnya.” Kemudian iblis menunjukkan" 
kepada mereka tempat Nabi Sulaiman mengubur kitab tersebut. 

Maka mereka berkata, “Demi Allah, sesungguhnya Sulaiman 
adalah seorang penyihir. Inilah sihirnya. Dengan sihir ini kita diper- 
budak, dan dengan sihir ini kita dikalahkan.” Orang-orang yang ber- 
iman mengatakan, “Tidak, bahkan dia adalah seorang nabi lagi muk- 
min.” 

Ketuka Allah mengutus Nabi Muhammad Saw. dan beliau Saw. 
menceritakan perihal Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, maka orang- 
orang Yahudi mengatakan, “Lihatlah oleh kalian Muhammad ini, dia 
mencampuradukkan antara yang hak dengan yang batil. Dia me- 
nyebut Sulaiman bersama para nabi, padahal sesungguhnya Sulaiman 


140 Juz 1 — Al-Bagarah 





hanyalah tukang sihir yang dapat menaiki angin.” Maka Allah Swt. 
menurunkan firman-Nya: 


INK KL LAN AS AS NA YEAR PT 
| . “ . 5 ” - kasasi 

Anda Dan yamaha IE ALA “ Jaan: 4 
Org) 
Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pa- 
da masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Su- 
laiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir 


(tidak mengerjakan sihir)..., hingga akhir ayat, (Al-Bagarah: 
102). 


Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad 
ibnu Abdul A'la As-San'ani, telah menceritakan kepada kami Al- 
Mu 'tamir ibnu Sulaiman yang mengatakan bahwa ia pernah mende- 
ngar Imran ibnu Jarir mengatakan dari Abul Mijlaz, bahwa Nabi 
Sulaiman mengikat tiap-tiap ekor kuda dengan sebuah janji. Untuk itu 
apabila seorang lelaki memperolehnya (dalam perang), lalu Nabi Su- 
laiman memintanya, maka ia harus menyerahkannya. Maka orang- 
orang menambah sajak dan sihir, lalu mereka berkata, “Inilah yang 
diamalkan oleh Sulaiman ibnu Daud.” Maka Allah menurunkan fir- 
man-Nya: 


LT th EN PAP KE YEL SANA 
FG Oya nang: 3 
(er, 2 Bum! ) 
Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya 


setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka menga- 
jarkan sihir kepada manusia. (Al-Bagarah: 102) 


Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Abu Hatim, telah menceritakan kepada kami Isam ibnu Rawwad, te- 
lah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada ka- 
mi Al-Mas'udi, dari Ziad maula Mus'ab, dari Al-Hasan sehubungan 
dengan tafsir firman-Nya: 


Tafsir Ibnu Kasir 741 





TAN BNP Pa 

( SAM ) AN lela anta 

Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan. 
(Al-Bagarah: 102) 


Bahwa sepertiganya berisikan syair, sepertiganya lagi berisikan sihir, 
sedangkan sepertiga yang terakhir berisikan ramalan. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan pula, telah menceritakan kepada ka- 
mi Al-Hasan ibnu Ahmad, telah menceritakan kepada kami Ibrahim 
ibnu Abdullah ibnu Basysyar Al-Wasiti, telah menceritakan kepadaku 
Surur Ibnul Mugirah, dari Abbad ibnu Mansur, dari Al-Hasan sehu- 
bungan dengan makna firman-Nya: : 


Nate MEN (EL GAP LA MK Ye TOL Dabel peta sO dut, Ta 
. 5 “ . .. ara 
(4x SAM, Grant la renda eke5te gala 
Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pa- 
da masa kerajaan Sulaiman. (Al-Bagarah: 102) 


Artinya, orang-orang Yahudi mengikuti apa yang dibacakan oleh se- 
tan-setan itu di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Sebelum itu ilmu sihir 
memang telah ada di muka bumi ini, tetapi baru diikuti hanya pada 
masa kerajaan Nabi Sulaiman. | 

Demikianlah sekilas dari pendapat para imam terdahulu sehu- 
bungan dengan makna ayat ini. Tetapi pada garis besarnya tidak sa- 
mar lagi kesemuanya dapat digabungkan menjadi suatu kesimpulan, 
dan pada hakikatnya di antara pendapat-pendapat tersebut tidak ada 
pertentangan, menurut pandangan orang-orang yang mempunyai pe- 
mahaman yang mendalam. 

Firman Allah Swt.: 


LYILI II In B3 NK PSP 
U.x LEAN - ba Kena EN lee gala 


“ 


Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pa- 
da masa kerajaan Sulaiman. (Al-Bagarah: 102) 


Yang dimaksud dengan mereka ialah orang-orang Yahudi yang telah 
diberi Al-kitab (Taurat). Hal ini terjadi setelah mereka berpaling dari 


142 Juz 1 — Al-Bagarah 


ajaran Kitabullah (Taurat) yang ada di tangan mereka dan setelah me- 
reka menentang Rasulullah Saw. Sesudah kesemuanya itu mereka 
mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan. Yang dimaksud de- 
ngan bacaan setan ialah riwayat, berita, dan kisah yang dibacakan 
oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. 

Dalam ungkapan ini fi'il tatlu ber-muta'addi dengan huruf 'ala 
karena di dalamnya terkandung pengertian membaca secara dusta. 

Ibnu Jarir mengatakan bahwa huruf 'ala dalam ayat ini mengan- 
dung makna sama dengan huruf ff, yakni tatlu fi mulki Sulaiman, arti- 
nya: Yang dibacakan oleh setan-setan dalam kerajaan Sulaiman. Ibnu 
Jarir menukil pendapat ini dari Ibnu Juraij dan Tbnu Ishag. 

Menurut kami, makna tadammun (yang mengandung pengertian 
membaca dan berdusta) adalah lebih baik dan lebih utama. 

Mengenai pendapat Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan bahwa 
dahulu sebelum masa Nabi Sulaiman ibnu Nabi Daud sihir itu telah 
ada, pendapat ini memang benar dan tidak diragukan lagi. Mengingat 
tukang-tukang sihir banyak didapat di masa Nabi Musa a.s., se- 
dangkan zaman Sulaiman ibnu Daud sesudah itu, seperti yang dijelas- 
kan oleh firman-Nya: 


” 27 La -d 
Gan: SEA) da LIA CNG 
Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil 
sesudah Nabi Musa..., hingga akhir ayat, (Al-Bagarah: 246). 


Kemudian dalam kisah selanjutnya disebutkan melalui firman-Nya: 


Ga aa KG LIS 3S 


Dan (dalam peperangan ini) Daud membunuh Jalut, kemudian 
Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah. 
(Al-Bagarah: 251) 


Kaum Nabi Saleh —yang ada sebelum Nabi Ibrahim a.s.— berkata 
kepada Nabi mereka (yaitu Nabi Saleh), seperti yang dinyatakan oleh 
firman-Nya: 


Tafsir Ibnu Kasir 743 





| | Ie. G3 - Pakta 
Gea 3. Hp EA 
Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang 
yang terkena sihir. (Asy-Syu'ara: 153) 


Menurut pendapat yang masyhur, lafaz mas-hur artinya orang yang 
terkena sihir. 
Firman Allah Swt.: 
« yg a23 Feat “A2 PPU su TA EA Te 
Urellas Sg yag Sa LK J7 Ls 
A91 23 Gegana LAN Rt 
Kena PE RB Yaa SL Jon iya 
S8 mes Jaa sa OMA 


Usang. deng oya AU 


ma Ye 


dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, 
yaitu Harut dan Marut, sedangkan keduanya tidak mengajarkan 
(sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan, “Sesungguh- 
nya kami hanya cobaan (bagimu). Sebab itu, Janganlah kamu ka- 
Sir.” Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang 
dengan Sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang (sua- 
mi) dengan istrinya. (Al-Bagarah: 102) 


Para ulama berbeda pendapat sehubungan dengan takwil ayat ini, Se- 
bagian dari mereka mengatakan bahwa huruf ma adalah nafiyah, yak- 
ni huruf ma yang terdapat di dalam firman-Nya, “Wa ma unzila 'alal 
malakaini.” 

Al-Ourtubi mengatakan bahwa ma adalah nafiyah, ia di-'ataf-kan 
kepada firman-Nya, “Wa ma kafara Sulaimanu.” Selanjutnya dalam 
ayat berikut disebutkan: | 


STA MAA 3 ut NN PLS aa a SI, 
G-x BANI 
hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka 


mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan ke- 
pada dua malaikat. (Al-Bagarah: 102) 


744 Juz 1 — A-Bagarah 





Karena dahulu orang-orang Yahudi'"menduga bahwa ilmu sihir terse- 
but diturunkan oleh Malaikat Jibril dan Mikail. Maka Allah Swt. 
membantah kedustaan mereka itu melalui firman-Nya: 


7.22 Tp “23 
UYA). Wa ya 2g 
yaitu Harut dan Marut. (Al-Bagarah: 102) 
Kedudukan kedua lafaz ini menjadi badal dari lafaz syayatin. Se- 
lanjutnya Al-Ourtubi mengatakan, hal seperti ini dinilai sah, meng- 
ingat adakalanya jamak itu disebut dengan lafaz yang menunjukkan 


pengertian dua, seperti pengertian yang terkandung di dalam firman- 
Nya: 


CN hi an. GS “Kab 


Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa orang saudara. 
(An-Nisa: 11) 


Atau karena keduanya mempunyai banyak pengikut, atau keduanya 
diprioritaskan dalam sebutan di antara mereka karena keduanya sa- 
ngat jahat. Bentuk kalimat secara lengkap menurut Al-Ourtubi ialah 
seperti berikut: “Mereka mengajarkan sihir kepada manusia di Babil, 
yakni Harut dan Marut.” Kemudian Al-Ourtubi mengatakan, “Takwil 
inilah yang menurut pendapatku merupakan takwil yang paling utama 
dan paling sahih pada ayat ini, sedangkan yang lainnya tidak perlu di- 
perhatikan lagi.” 

Ibnu Jarir meriwayatkan berikut sanadnya melalui jalur Al-Aufi, 
dari Ibnu Abbas, sehubungan dengan tafsir firman-Nya: 


Unand) “ab A KAN EA, 


dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil. 
(Al-Bagarah: 102), hingga akhir ayat. 


Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah Swt. tidak menurunkan sihir. 


Tafsir Ibnu Kasir 745 


Menurut riwayat lain berikut sanadnya Ibnu Jarir mengemukakan 
pula melalui Ar-Rabi' ibnu Anas sehubungan dengan takwil ayat ini, 
bahwa Allah Swt. menurunkan ilmu sihir kepada keduanya. 

Selanjutnya Ibnu Jarir mengatakan bahwa takwil ayat ini seperti 
berikut: “Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan 
pada masa kerajaan Sulaiman, yaitu berupa ilmu sihir, padahal Sulai- 
man tidak mengerjakan sihir dan Allah pun tidak pernah menurunkan 
ilmu sihir kepada dua malaikat, hanya setan-setanlah yang kafir. Me- 
reka mengajarkan ilmu sihir pada manusia di Babil, yakni Harut dan 
Marut.” 

Dengan demikian, berarti lafaz bibabila haruta wa maruta terma- 
suk lafaz yang diakhirkan, tetapi maknanya didahulukan. 

Ibnu Jarir mengatakan bahwa seandainya ada seseorang bertanya, 
“Apakah alasan yang membolehkan tagdim (pendahuluan) tersebut?” 
Sebagai jawabannya ialah dikemukakan bahwa takwil ayat seperti 
berikut: “Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan 
pada masa kerajaan Sulaiman, yakni berupa ilmu sihir, padahal Sulai- 
man tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), tidak pula Allah menurun- 
kan ilmu sihir kepada dua malaikat, hanya setan-setanlah yang kafir. 
Mereka mengajarkan ilmu sihir kepada manusia di Babil, yaitu Harut 
dan Marut.” Lafaz malakaini dimaksudkan adalah Malaikat Jibril Jan 
Malaikat Mikail, karena para ahli sihir orang-orang Yahudi menurut 
berita yang tersiar di kalangan mereka menduga bahwa Allah Swt. te- 
lah menurunkan ilmu sihir melalui lisan Jibril dan Mikail yang disam- 
paikan kepada Sulaiman ibnu Daud. Maka Allah mendustakan tu- 
duhan yang mereka lancarkan itu, dan memberitahukan kepada Nabi- 
Nya (Nabi Muhammad Saw.) bahwa Jibril dan Mikail sama sekali ti- 
dak pernah menurunkan ilmu sihir. Dan Allah Swt. membersihkan di- 
ri Nabi Sulaiman a.s. dari tuduhan mempraktikkan sihir yang mereka 
lancarkan itu. Sekaligus Allah memberitahukan kepada mereka 
(orang-orang Yahudi) bahwa sihir itu merupakan perbuatan setan-se- 
tan. Setan-setanlah yang mengajarkannya kepada manusia di Babil. 
Orang-orang yang mengajarkan sihir kepada mereka adalah dua orang 
lelaki, salah seorangnya bernama Harut, sedangkan yang lain adalah 
Marut. 


146 Juz 1 — Al-Bagarah 





Berdasarkan takwil ini berarti Harut dan Marut adalah nama ma- 
nusia, sekaligus sebagai bantahan terhadap apa yang mereka tuduhkan 
terhadap kedua malaikat (Jibril dan Mikail). Demikianlah nukilan dari 
Ibnu Jarir secara harfiah. 

Sesungguhnya Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa ia pernah 
menceritakan riwayat berikut dari Ubaidillah ibnu Musa yang menga- 
takan, telah menceritakan kepada kami Fudail ibnu Marzug, dari 
Atiyyah sehubungan dengan tafsir firman-Nya, “Wa ma unzila 'alal 
malakaini,” bahwa Allah sama sekali tidak menurunkan ilmu sihir ke- 
pada Malaikat Jibril dan Malaikat Mikail. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan pula kepada ka- 
mi Al-Fadl ibnu Syazan, telah menceritakan kepada kami Muhammad 
ibnu Isa, telah menceritakan kepada kami Ya'la (yakni Ibnu Asad), 
telah menceritakan kepada kami Bakr (yakni Ibnu Mus'ab), telah 
menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Abu Ja'far, bahwa Abdur 
Rahman ibnu Abza selalu membaca ayat berikut dengan bacaan: Wa 
ma unzila 'alal malakaini Dawuda wa Sulaimana. 

Abul Aliyah mengatakan bahwa Allah tidak menurunkan ilmu si- 
hir kepada keduanya (Daud dan Sulaiman). Keduanya mengajarkan 
kepada iman dan memperingatkan terhadap kekufuran, sedangkan si- 
hir termasuk perbuatan kafir. Keduanya selalu melarang perbuatan 
kufur dengan larangan yang sangat keras. Demikianlah menurut ri- 
wayat Ibnu Abu Hatim. 

Kemudian Ibnu Jarir melanjutkan kata-katanya sehubungan de- 
ngan bantahannya terhadap pendapat Al-Ourtubi tadi, bahwa huruf 
ma dalam ayat ini bermakna al-laZis lalu ia membahasnya dengan 
pembahasan yang panjang lebar. Ia menduga bahwa Harut dan Marut 
adalah dua malaikat yang diturunkan ke bumi oleh Allah Swt. Allah 
mengizinkan keduanya untuk mengajarkan ilmu sihir sebagai cobaan 
buat hamba-hamba-Nya, sekaligus sebagai ujian, sesudah Allah men- 
jelaskan kepada hamba-hamba-Nya melalui lisan rasul-rasul-Nya bah- 
wa melakukan sihir itu merupakan perbuatan terlarang. 

Ibnu Jarir menduga pula bahwa Harut dan Marut dalam meng- 
ajarkan ilmu Sihir tersebut dianggap sebagai malaikat yang taat, 
mengingat keduanya dalam rangka melaksanakan perintah Allah. 
Pendapat yang ditempuh oleh Ibnu Jarir ini sangat garib. 


Tafsir Ibnu Kasir 747 


Tetapi ada pendapat yang lebih garib lagi dari itu, yaitu pendapat 
orang yang mengatakan bahwa Harut dan Marut adalah dua kabilah 
dari kalangan makhluk jin, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm. 

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan berikut sanadnya melalui Ad- 
Dahhak ibnu Muzahim, bahwa ia pernah membacakan wama unzila 
'alal malakaini, lalu ia mengatakan bahwa keduanya adalah dua 
orang kafir dari kalangan penduduk negeri Babil. Alasan yang dipe- 
gang oleh orang-orang yang berpendapat demikian ialah bahwa al- 
iInzgal di sini bermakna menciptakan, bukan menurunkan, seperti pe- 
ngertian yang terkandung di dalam firman Allah Swt. lainnya, yaitu: 


ye, Pal: SG TE IN 


Dia ara bagi kalian delapan ekor yang berpasangan dari 
binatang ternak. (Az-Zumar: 6) 


SN asa YA ARA FANASI as 


Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang 
hebat. (Al-Hadid: 25) 


& -? ia P3 Naa 

Cs reg, ea J503 

Dan Dia menciptakan untuk kalian rezeki dari langit. (Al-Mu- 
min: 13) 


Di dalam sebuah hadis disebutkan papa berikut: 


Ass as AAN ANA pair 


Tidak sekali-kali Allah eta penyakit melainkan Dia 
menciptakan pula obat penawarnya. 


Sebagaimana dikatakan dalam suatu pepatah, “Allah menciptakan ke- 
baikan dan keburukan.” 


748 Juz 1 — Al-Bagarah 





Al-Ourtubi meriwayatkan melalui Ibnu Abbas, Ibnu Abza, dan 
Al-Hasan Al-Basri, bahwa mereka membaca ayat ini seperti berikut: 
Wama unzila 'alal malikaini, dengan huruf lam yang di-kasrah-kan. 
Ibnu Abza mengatakan, yang dimaksud dengan al-malikaini adalah 
Daud dan Sulaiman. Imam Ourtubi mengatakan bahwa dengan baca- 
an ini berarti huruf ma adalah nafiyah. 

Ulama lainnya berpendapat mewagafkan pada firman-Nya, 
“Yw'allimunan nasas sihra,” sedangkan huruf ma adalah nafiyah. 

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadanya Yunus, te- 
lah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepada 
kami Al-Lais, dari Yahya ibnu Sa'id, dari Al-Oasim ibnu Muhammad 
ketika ditanya mengenai takwil firman-Nya oleh seorang lelaki, saya 

PEP Yee IA TA AA - 21 

Sia ea MAN Jilg pel AE 

Ta B2 
Sa Lan 
Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang ditu- 
runkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan 
Marut. (Al-Bagarah: 102) 


Bahwa keduanya adalah dua orang lelaki, mereka mengajarkan kepa- 
da manusia apa yang diturunkan kepada keduanya. Menurut yang 
lainnya, keduanya mengajarkan kepada manusia apa yang tidak ditu- 
runkan kepada keduanya. Al-Oasim ibnu Muhammad mengatakan, 
“Aku tidak pedulikan lagi mana yang dimaksud di antara keduanya.” 

Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan pula dari Yunus, dari Anas 
ibnu Iyad, dari sebagian teman-temannya, bahwa Al-Oasim ibnu Mu- 
hammad sehubungan dengan kisah ini mengatakan, “Aku tidak mem- 
pedulikan mana yang dimaksud di antaranya, pada prinsipnya aku te- 
tap beriman kepadanya.” 

Kebanyakan ulama Salaf berpendapat bahwa Harut dan Marut 
adalah dua malaikat dari langit, dan bahwa keduanya diturunkan ke 
bumi, kemudian terjadilah apa yang dialami oleh keduanya. Kisah ke- 
duanya itu disebutkan di dalam hadis marfu' yang diriwayatkan oleh 
Imam Ahmad di dalam kitab Musnad-nya, seperti yang akan kami ke- 
mukakan nanti, insya Allah. 


Tafsir Ibnu Kasir : 749 


Berdasarkan pengertian ini, berarti dari penggabungan antara 
pendapat ini dengan dalil-dalil yang menyatakan bahwa para malaikat 
itu terpelihara dari kesalahan dapat disimpulkan bahwa peristiwa yang 
dialami oleh kedua malaikat ini sejak zaman azali telah diketahui oleh 
ilmu Allah. Dengan demikian, berarti peristiwa ini merupakan kekhu- 
susan bagi keduanya: maka tidak ada pertentangan pada kedua dalil- 
nya, seperti juga yang telah diketahui oleh ilmu Allah mengenai per- 
kara iblis dalam keterangan terdahulu. Tidak bertentangan pula de- 
ngan pendapat yang mengatakan bahwa pada awalnya iblis merupa- 
kan segolongan dari malaikat, sebagaimana yang disebutkan oleh fir- 
man-Nya: 


KT MERAN pra yap raba KE 63, 
(eri ok Aha Haa A 


Dan (ingatlah) ketika Kami La kepada para malaikat, 
“Sujudlah kalian kepada Adam!” Maka sujudlah mereka kecuali 
iblis, ia enggan. (Al-Bagarah: 34) 


dan ayat-ayat lainnya yang menunjukkan makna tersebut. Tetapi perlu 
diingat bahwa apa yang dilakukan oleh Harut dan Marut —bila ditin- 
jau dari kisah keduanya— jauh lebih ringan daripada apa yang di- 
alami oleh iblis yang dilaknat Allah. Hal ini diriwayatkan oleh Al- 
Ourtubi, dari Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ka'b Al- 
Ahbar, As-Saddi, dan Al-Kalbi. 


Hadis yang menceritakan Harut dan Marut 


Imam Ahmad ibnu Hambal mengatakan di dalam kitab Musnad-nya, 
telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Bukair, telah mencerita- 
kan kepada kami Zuhair ibnu Muhammad, dari Musa ibnu Jubair, da- 
ri Nafi”, dari Abdullah ibnu Umar r.a., bahwa ia pernah mendengar 
Nabi Saw. bersabda: 


Yu 


LE EN 23 daa apa KE 5 
Pa Jas. “gtr 2 y ai DNA AA “na P 
ZA sai Da1, (Aa : GA 2 55 


750 Juz 1 — A-Bagarah 


Fa 2 IC mn - s3, 2 
G3 ERA MT AG Ng a Ta 33 Haus 
2 “ ' ” 1 Iron In 
AG ANA payit de MIE NA 

-“ Ina pai 21 ea ana p Se 
SAS STS 5 BI NI ip AK 
SNOhAT SN ENG IE ee 
Nae TS yA 33 NBA AR, 
Sang GAY Akil Ge Ab Ia IS 

A 


Sg 


TN Gt AAA pipa 2 Yalg IU3 
aan IN EN E (Ta K3 13 an aa AG 


” Ke 


CEK Ea KE G4 Y Na TAAT 
Pp” sae wp ) 2 “ CN aa agar 
Y : MERE TEKI NE Ra TN £ 
OP aa AA nd an " PPL — e 
Is tak Lah ! GAN S3 HAN 


Icin 


AG ka, abg SI EASNAG KAA 


“3 “n € An 5 3 2x pe PU TEA 
aa Ka AN 
Lp Na 

AL ereag, Yr 


Sesungguhnya Adam a.s. ketika diturunkan oleh Allah ke bumi, 
para malaikat berkata, “Wahai Tuhan, mengapa Engkau hendak 
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat ke- 
rusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senan- 
liasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Eng- 
kau?” Tuhan berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa 
yang tidak kalian ketahui.” Mereka bermaksud, “Wahai Tuhan 
kami, kami lebih taat kepada-Mu daripada Bani Adam.” Allah 
berfirman kepada para malaikat, “Datangkanlah dua malaikat 
oleh kalian untuk Kami turunkan ke bumi, lalu Kami lihat apa 
yang akan dikerjakan oleh keduanya.” Mereka berkata, “Wahai 


Ng 


Tafsir Ibnu Kasir 751 





Tuhan kami, Harut dan Marut.” Kemudian keduanya diturunkan 
ke bumi, dan diciptakan bagi keduanya Zahrah, yaitu seorang 
wanita yang paling cantik di masanya. Lalu Zahrah datang kepa- 
da keduanya, maka keduanya meminta agar Zahrah menyerah- 
kan diri kepadanya. Zahrah menjawab, “Tidak, demi Allah, se- 
belum kamu berdua mengucapkan kalimat-kalimat ini (yang me- 
ngandung makna kemusyrikan).” Kedua malaikat itu menjawab, 
“Tidak, demi Allah, kami tidak mau menyekutukan Allah dengan 
sesuatu pun untuk selama-lamanya.” Zahrah pergi dari kedua- 
nya, dalu kembali lagi dengan membawa seorang bayi laki-laki 
yang digendongnya. Kedua malaikat itu meminta Zahrah agar 
menyerahkan diri kepada keduanya, maka Zahrah menjawab, 
“Tidak, demi Allah, sebelum kamu berdua membunuh bayi kecil 
ini” Keduanya menjawab, “Tidak, demi Allah, kami tidak akan 
membunuhnya selama-lamanya.” Zahrah pergi meninggalkan ke- 
duanya, lalu kembali lagi dengan membawa sebuah wadah yang 
berisikan khamr. Ketika keduanya meminta agar ia menyerahkan 
diri kepada keduanya, maka ia menjawab, “Tidak, demi Allah, 
sebelum kamu berdua meminum khamr ini." Keduanya meminum 
khamr itu hingga mabuk, dan akhirnya keduanya menggauli Zah- 
rah, lalu membunuh anak kecil itu." Ketika keduanya sadar, si 
wanita itu (yakni Zahrah) berkata kepada keduanya, “Demi 
Allah, tiada sesuatu pun” yang pada mulanya kamu berdua me- 
nolak kepadaku tidak mau melakukannya, melainkan sekarang 
kamu telah melakukannya di saat kamu berdua mabuk." Akhir- 
nya kedua malaikat itu disuruh memilih antara azab di dunia dan 
azab di akhirat, maka keduanya memilih azab di dunia. 


Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Abu Hatim ibnu Hibban di da- 
lam kitab sahihnya melalui Al-Hasan, dari Sufyan, dari Abu Bakar ib- 
nu Abu Syaibah, dari Yahya ibnu Bukair. Hadis ini berpredikat garib 
ditinjau dari sanad ini, semua perawinya berpredikat sigah, semuanya 
dari kalangan para perawi kitab Sahihain, kecuali Musa ibnu Jubair. 
Dia adalah seorang dari Ansar, dari kabilah As-Sulami, maula mereka 
adalah Al-Madini Al-Hazza. 


752 Juz 1 — Al-Bagarah 


Musa ibnu Jubair ini meriwayatkan hadisnya dari Ibnu Abbas, 
Abu Umamah ibnu Sahl ibnu Hanif, Nafi', dan Abdullah ibnu Ka'b 
ibnu Malik. Orang-orang yang telah mengambil hadis darinya ialah 
anak lelakinya sendiri (yaitu Abdus Salam), Bakr ibnu Mudar, Zuhair 
ibnu Muhammad, Sa'id ibnu Salamah, Abdullah ibnu Luhar ah, Amr 
ibnul Haris, dan Yahya ibnu Ayyub. Orang-orang yang meriwayatkan 
hadisnya ialah Abu Daud dan Ibnu Majah. Ibnu Abu Hatim di dalam 
kitab Al-Jarhu wat Ta'dil menyebutkannya, tetapi dia tidak sedikit 
pun menceritakan perihal pribadinya, baik yang menyangkut hadis ini 
atau pun yang lainnya. Pada kesimpulannya dia adalah perawi yang 
keadaannya tidak diketahui. Sesungguhnya dia menyendiri dengan ha- 
dis ini, dari Nafi' maula Ibnu Umar r.a., dari Nabi Saw. Tetapi menu- 
rut Ibnu Murdawaih, ada seorang mutabi' yang meriwayatkan hadis 
ini melalui Nafi' dari jalur lain, yaitu: Telah menceritakan kepada ka- 
mi Da'laj ibnu Ahmad, telah menceritakan kepada kami Hisyam ibnu 
Ali ibnu Hisyam, telah menceritakan kepada kami Abdulah ibnu 
Raja”, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Salamah, telah 
menceritakan kepada kami Musa ibnu Sarjis, dari Nafi”, dari Ibnu 
Umar, bahwa ia pernah mendengar Nabi Saw. bersabda mengatakan 
hadis ini. Lalu ia menyebut hadis ini secara panjang lebar. 

Abu Ja'far ibnu Jarir rahimahullah mengatakan, telah mencerita- 
kan kepada kami Al-Oasim, telah menceritakan kepada Al-Husain 
(yakni Sunaid ibnu Daud, penulis kitab tafsir), telah menceritakan ke- 
pada kami Al-Faraj ibnu Fudalah, dari Mu'awiyah ibnu Saleh, dari 
Nafi. Nafi menceritakan bahwa ia pernah bepergian bersama Ibnu 
Umar. Ketika malam hari sampai pada penghujung waktunya, Ibnu 
Umar berkata, “Hai Nafi', lihatlah apakah bintang merah telah ter- 
bit?” Aku menjawab, “Belum,” sebanyak dua atau tiga kali. Kemu- 
dian aku katakan, “Ta telah terbit.” Ibnu Umar menjawab, “Tiada se- 
lamat terbit dan tiada selamat datang baginya.” Aku berkata, “Subha- 
nallah (Mahasuci Allah), bintang itu diciptakan dalam keadaan tun- 
duk dan taat (kepada perintah Allah).” Ia menjawab bahwa tidak se- 
kali-kali ia mengatakan demikian melainkan setelah ia mendengar Ra- 
sulullah Saw. bersabda kepadanya menceritakan kisah berikut, yaitu: 


CI 3 IE WS Tr EKA 


» 


Tafsir Ibnu Kasir 753 





cape NG PN AA Sik ny 
Min IE ARA AKAN Gde Hey (na 


£ PP 2.1 At 

KAA pan, Men EA Sl Uang 
Sesungguhnya para malaikat pernah berkata, “Wahai Tuhan, ba- 
gaimanakah Engkau sabar terhadap Bani Adam yang gemar me- 
lakukan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa itu?” Allah berfir- 
man, “Sesungguhnya Aku menimpakan cobaan kepada mereka, se- 
dangkan kalian Kubebaskan dari cobaan.” Mereka berkata, “Se- 
andainya kami menggantikan mereka, niscaya kami tidak akan 
durhaka kepada-Mu.” Allah Swt. berfirman, “Pilihlah oleh kalian 
dua malaikat dari kalangan kalian!” Maka mereka mengerahkan 
segala kemampuannya untuk melakukan pilihan, akhirnya me- 
reka memilih Harut dan Marut. 


oh 


CJ 


Riwayat ini pun sangat garib, dan yang lebih dekat kepada kebenaran 
dalam hal ini ialah yang bersumber dari riwayat Abdullah ibnu Umar, 
dari Kab Al-Ahbar, bukan dari Nabi Saw. Seperti yang dikatakan 
oleh Abdur Razzag di dalam kitab tafsirnya, dari A$-Sauri, dari Musa 
ibnu Ugbah, dari Salim, dari Ibnu Umar, dari Ka'b Al-Ahbar yang 
menceritakan riwayat berikut: | 


aN 23 “2 “8 At «c 
Ka pa 35 Pa Arga Na KAA MN 33 


SEN en SKA DE. 2 
ban KISI Ren Iideg 
AA Pa ea Web) 
Ben tapa CAK LG 
Aang Aa LEK an 


Para malaikat membicarakan tentang amal perbuatan anak-anak 
Adam dan dosa-dosa yang dilakukan mereka. Maka dikatakan 


N 


154 Juz 1 — Ak-Bagarah 








kepada para malaikat, “Pilihlah dua malaikat dari kalangan ka- 
lan!” Lalu mereka memilih Harut dan Marut, dan Allah Swt. 
berfirman kepada keduanya, “Sesungguhnya Aku akan mengirim- 
kan para rasul kepada Bani Adam, tetapi antara Aku dan kamu 
berdua tidak ada rasul. Turunlah kamu berdua (ke bumi): ja- 
nganlah kamu sekutukan Aku dengan sesuatu pun, jangan berzi- 
na, dan jangan minum khamr.” Ka'b melanjutkan kisahnya, “De- 
mi Allah, tidak sekali-kali keduanya mengalami sore hari pada 
hari mereka diturunkan ke bumi, melainkan keduanya telah ram- 
pung mengerjakan semua hal yang keduanya dilarang melaku- 
kannya.” 


ASar ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir melalui dua jalur periwayatan 
dari Abdur Razzag dengan lafaz yang sama. Diriwayatkan pula oleh 
Ibnu Abu Hatim, dari Ahmad ibnu Isham, dari Muammal, dari Suf- 
yan A$-Sauri dengan lafaz yang sama. 

Ibnu Jarir meriwayatkan pula, telah menceritakan kepadaku Al- 
Musanna, telah menceritakan kepada kami Al-Ma'la (yaitu Ibnu 
Asad), telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibnul Mukhtar, 
dari Musa ibnu Ugbah, telah menceritakan kepadaku Salim, bahwa ia 
pemah mendengar Abdullah menceritakan riwayat berikut dari Ka'b 
ibnul Ahbar, lalu ia mengetengahkannya. 

Riwayat terakhir ini lebih sahih dan lebih kuat sanadnya (sanda- 
rannya) sampai kepada Abdullah ibnu Umar daripada kedua sanad sc- 
belumnya. Salim lebih kuat predikatnya bila dinisbatkan kepada ayah- 
nya sendiri ketimbang kepada maulanya, Nafi”. Hadis ini merujuk 
dan berpangkal kepada nukilan Ka'b Al-Ahbar yang ia ambil dari 
kitab-kitab Bani Israil. 


Asar yang menceritakan Harut, Marut dan Zahrah 


Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Al-Musanna, te- 
lah menceritakan kepada kami Al-Hajjaj, telah menceritakan kepada 
kami Hammad, dari Khalid Al-Hazza, dari Umair ibnu Sa'id yang 
menceritakan bahwa ia pernah mendengar Ali r.a. menceritakan aSar 
berikut: 


Tafsir Ibnu Kasir ae 


Zahrah adalah seorang wanita cantik dari kalangan penduduk nc- 
geri Persia. Sesungguhnya ia pernah mengadukan suatu perkara kepa- 
da dua malaikat, yaitu Harut dan Marut. Akan tetapi, Harut dan Ma- 
rut merayunya agar mau menyerahkan diri kepada keduanya. Ia me- 
nolak ajakan tersebut, kecuali bila keduanya mengajarkan kepadanya 
suatu mantera yang bila dibacakan olch seseorang, maka ia dapat tcr- 
bang naik ke langit. Lalu keduanya mengajarkan mantera itu kepada- 
nya, dan ia segera merapalkannya. Maka naiklah ia ke langit, tetapi 
setelah itu ia dikutuk (oleh Allah Swt.) menjadi sebuah bintang (yaitu 
bintang Zahrah atau Venus). 

Sanad riwayat ini semua perawinya berpredikat Sigah, tetapi di- 
nilai sangat garib (aneh). 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Al-Fadl ibnu Syazan, telah menceritakan kepada kami Muhammad 
ibnu Isa, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Musa, telah 
menceritakan kepada kami Mu'awiyah, dari Abu Khalid, dari Umair 
ibnu Sa'id, dari Ali r.a. yang mengatakan bahwa keduanya adalah 
malaikat dari langit. Yang dimaksud ialah takwil yang terkandung di 


dalam firman-Nya: 
| . ” 4 bA AP A3 
bean KAN ES, 


dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Ms ti 
102) 


ASar ini diriwayatkan pula oleh Al-Hafiz Abu Bakar ibnu Murdawaih 
di dalam kitab tafsirnya berikut sanadnya melalui Mugis$, dari maula- 
nya (yaitu Ja'far ibnu Muhammad), dari ayahnya, dari kakeknya, dari 
Ali secara marfu'. Hal ini pun tidak dapat menguatkan sanad hanya 
dari segi ini. 

Kemudian Abu Bakar ibnu Murdawaih meriwayatkannya pula 
melalui dua jalur yang lain, dari Jabir, dari Abut Tufail, dari Ali r.a. 
yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


peni ARE Sak Men bntibanann 
an 4 aa ih AWbaA$ UNA NYEA 


756 Juz 1 — Al-Bagarah 


Semoga Allah melaknat Zahrah, karena sesungguhnya dialah 
yang memfitnah dua malaikat, yaitu Harut dan Marut. 


Hadis ini pun tidak sahih, bahkan berpredikat munkar sekali. 

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Al-MuSanna 
ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Al-Hajjaj ibnu Minhal, 
telah menceritakan kepada kami Hammad, dari Ali ibnu Zaid, dari 
Abu Usman An-Nahdi, dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, bahwa ke- 
duanya pernah menceritakan asar berikut: 

Ketika Bani Adam bertambah banyak jumlahnya dan mereka se- 
ring melakukan maksiat, maka para malaikat, bumi, dan gunung-gu- 
nung mendoakan kebinasaan bagi mereka, “Wahai Tuhan kami, ja- 
nganlah Engkau tangguhkan mereka.” Maka Allah Swt. berfirman ke- 
pada para malaikat, “Sesungguhnya telah Aku lenyapkan dari hati ka- 
lan nafsu berahi dan setan, sedangkan di dalam hati mereka Aku ja- 
dikan nafsu berahi dan setan. Seandainya kalian menduduki tempat 
mereka, niscaya kalian pun akan melakukan hal yang sama.” Maka 
dalam hati para malaikat terdetik kata-kata yang mengatakan, “Sean- 
dainya mereka dicoba, niscaya mereka akan berteguh hati.” Maka 
Allah berfirman kepada mereka, “Pilihlah dua malaikat dari kalangan 
malaikat yang paling utama dari kalian.” Lalu mereka memilih Harut 
dan Marut, kemudian keduanya diturunkan ke bumi. 

Lalu Zahrah diturunkan dalam rupa seorang wanita cantik dari 
kalangan penduduk negeri Persia yang dikenal oleh mereka dengan 
sebutan Baizakhat. Akhirnya kedua malaikat itu terjerumus ke dalam 
perbuatan yang berdosa. Pada mulanya malaikat selalu memohonkan 
ampunan buat orang-orang yang beriman saja (seraya mengucapkan): 


Ane 2 G3 AA 


Wanagtig ... le AA 


Wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala 
sesuatu..., hingga akhir ayat, (Al-Mu-min: 7). 


Akan tetapi, setelah kedua malaikat tersebut terjerumus ke dalam per- 
buatan dosa, maka mereka memohonkan ampun buat semua orang 
yang berada di muka bumi (seraya mengucapkan): 


Tafsir Ibnu Kasir 757 





Lai LAN 3 


Ingatlah, bahwa sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Peng- 
ampun lagi Maha Penyayang. (Asy-Syura: 5) 


Lalu keduanya disuruh memilih antara azab di dunia dan azab di 
akhirat, maka keduanya memilih azab di dunia. 
Ibnu Abu Hatim menceritakan, telah menceritakan kepada kami 


ayahku, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Ja'far Ar- 
Rugi, telah menceritakan kepada kami Abdullah (yakni Ibnu Amr), 
dari Zaid ibnu Abu Anisah, dari Al-Minhal ibnu Amr dan Yunus ibnu 
Khabbab, dari Mujahid yang menceritakan agar berikut: 

Aku turun istirahat di rumah Abdullah ibnu Amr dalam suatu 
perjalananku. Ketika datang suatu malam, ia berkata kepada pelayan- 
nya, “Lihatlah apakah bintang Hamra terbit? Tiada selamat datang 
dan tiada selamat terbit buatnya, dan semoga Allah tidak menghidup- 
kannya lagi, dia adalah teman wanita dari dua malaikat.” 

Ibnu Umar melanjutkan kisahnya bahwa pada mulanya para ma- 
laikat berkata, “Wahai Tuhan kami, mengapa Engkau biarkan saja 
orang-orang durhaka dari kalangan Bani Adam itu? Mereka gemar 
mengalirkan darah secara haram, mengerjakan hal-hal yang diharam- 
kan oleh-Mu, dan membuat kerusakan di muka bumi.” Allah Swt. 
berfirman, “Sesungguhnya Aku menimpakan cobaan terhadap mere- 
ka. Barangkali jika Aku timpakan kepada kalian cobaan yang sama 
seperti cobaan yang Kutimpakan kepada mereka, maka kalian pun 
akan mengerjakan seperti apa yang dilakukan mereka itu.” Mereka 
menjawab, “Tidak mungkin.” 

Allah Swt. berfirman, “Pilihlah oleh kalian dua malaikat yang 
terkemuka dari kalian.” Maka mereka memilih Harut dan Marut. 
Allah Swt. berfirman kepada keduanya, “Sesungguhnya Aku akan 
menurunkan kamu berdua ke bumi dan mengadakan perjanjian de- 
ngan kamu, bahwa kamu tidak boleh musyrik, tidak boleh berzina, 
dan tidak boleh khianat.” Kedua malaikat itu diturunkan ke bumi dan 
Allah memberinya nafsu syahwat, lalu Allah pun menurunkan Zahrah 
bersama keduanya dalam rupa seorang wanita yang paling cantik. 


758 Juz 1 — Al-Bagarah 





Zahrah menampilkan diri kepada keduanya, maka keduanya me- 
rayu Zahrah agar menyerahkan diri kepada keduanya. Tetapi Zahrah 
berkata, “Sesungguhnya aku adalah.pemeluk suatu agama yang mela- 
rang seseorang mendatangiku kecuali jika orang itu seagama dengan- 
ku,” Keduanya bertanya, “Apakah agamamu?” Zahrah menjawab, 
“Majusi." Keduanya berkata, “Agama musyrik. Ini adalah agama 
yang sama sekali tidak kami akui.” Maka Zahrah pergi meninggalkan 
keduanya selama masa yang dikehendaki oleh Allah Swt. 

Kemudian Zahrah menampakkan diri lagi kepada keduanya, lalu 
keduanya merayunya agar menyerahkan diri kepada keduanya, tetapi 
Zahrah menjawab, “Aku mau menuruti kehendakmu berdua, hanya 
saja aku mempunyai suami dan aku tidak suka bila suamiku nanti me- 
ngetahui perbuatanku yang akibatnya rahasiaku akan terbongkar. 
Akan tetapi, jika kamu berdua berjanji kepadaku mau masuk agama- 
ku dan mengajarkan kepadaku cara naik ke langit, niscaya aku akan 
memenuhi kemauanmu.” 

Keduanya memasuki agama wanita itu dan mendatanginya seper- 
ti apa yang dikehendaki oleh keduanya. Setelah itu keduanya memba- 
wa Zahrah naik ke langit. Tetapi setelah mereka sampai di langit, wa- 
nita itu diculik dari tangan keduanya, dan sayap keduanya dipotong 
hingga akhirnya keduanya terjatuh ke bumi dalam keadaan takut, me- 
nyesal, dan menangisi perbuatannya. | 

Pada masa itu di bumi terdapat seorang nabi yang selalu meman- 
jatkan doa di antara dua Jumat, apabila datang hari Jumat berikutnya, 
maka doanya diperkenankan. Keduanya berkata, “Sebaiknya kita da- 
tang kepada si Fulan (nabi tersebut), lalu kita meminta kepadanya 
agar sudi memohonkan tobat buat kita.” Keduanya datang kepada na- 
bi itu, lalu si nabi berkata, “Semoga Allah mengasihani kamu berdua, 
mana mungkin penduduk bumi memohonkan tobat buat penduduk la- 
ngit?” Keduanya berkata, “Sesungguhnya kami.telah tertimpa coba- 
an.” Nabi berkata, “Kalau demikian, datanglah kamu berdua pada hari 
Jumat.” Pada hari Jumat keduanya datang kepada nabi itu, dan nabi 
berkata, “Aku masih belum dikabulkan barang sedikit pun buat kamu 
berdua. Sebaiknya kamu datang lagi kepadaku pada hari Jumat ber- 
ikutnya.” Maka keduanya datang kepadanya pada Jumat berikutnya. 


Tafsir ibnu Kasir 159 


Nabi itu berkata, “Kamu berdua harus memilih, karena sesung- 
guhnya kamu disuruh memilih salah satu di antara dua alternatif. Ka- 
mu boleh memilih selamat di dunia dan azab di akhirat. Atau jika ka- 
mu suka, boleh memilih azab di dunia, sedangkan di akhirat urusan 
kamu berdua berada di tangan kekuasaan Allah.” 

Salah satu dari keduanya berkata, “Sesungguhnya masa yang di- 
lalui oleh dunia baru sebentar.” Yang lain mengatakan, “Celakalah 
kamu, sesungguhnya aku pada mulanya mau menuruti kemauanmu, 
sekarang kamu harus mau menuruti kemauanku. Sesungguhnya azab 
yang fana (azab di dunia) tidaklah seperti azab yang kekal (azab di 
akhirat).” Malaikat pertamg berkata, “Sesungguhnya kita di hari kia- 
mat nanti berada dalam tangan kekuasaan Allah, maka aku merasa ta- 
kut bila Dia mengazab kita nantinya.” Malaikat yang kedua menja- 
wab, “Tidak, sesungguhnya aku berharap Allah pasti mengetahui bah- 
wa kita telah memilih azab di dunia karena takut azab akhirat, semo- 
ga saja Dia tidak menggabungkan keduanya pada kita.” 

Keduanya sepakat memilih azab di dunia, maka keduanya di- 
jungkirkan dalam keadaan terikat oleh rantai besi ke dalam sebuah lu- 
bang yang bagian atas dan bagian bawahnya dipenuhi dengan api. 

Sanad riwayat ini berpredikat jayyid (baik) sampai kepada Ab- 
dullah ibnu Umar. Dalam pembahasan terdahulu telah disebutkan pre- 
dikat marfu' pada riwayat Ibnu Jarir melalui hadis Mu'awiyah ibnu 
Saleh, dari Nafi'. Akan tetapi, sanad riwayat ini lebih kuat dan lebih 
sahih. Kemudian perlu diketahui bahwa riwayat Ibnu Umar bersum- 
ber dari Ka'b, seperti yang diterangkan dahulu pada riwayat Salim, 
dari ayahnya. 

Bagian hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya Zahrah di- 
turunkan dalam rupa seorang wanita yang cantik —demikianlah me- 
nurut riwayat dari Ali— di dalamnya terkandung hal yang sangat 
aneh. 

Asar paling dekat kepada kebenaran sehubungan dengan masalah 
ini jalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, telah mence- 
ritakan kepada kami Isam ibnu Rawwad, telah menceritakan kepada 
kami Adam, telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far, telah men- 
ceritakan kepada kami Ar-Rabi' ibnu Anas, dari Oais ibnu Abbad, 
dari Ibnu Abbas r.a. yang menceritakan kisah berikut: 


760 Juz 1 — Al-Bagarah 


Ketika manusia sesudah masa Nabi Adam a.s. terjerumus ke da- 
lam perbuatan-perbuatan maksiat dan kufur kepada Allah, maka para 
malaikat yang ada di langit berkata, “Wahai Tuhan, makhluk yang te- 
lah Engkau ciptakan hanya untuk beribadah dan taat kepada-Mu kini 
telah terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang membinasakan. 
Mereka mengerjakan kekufuran, membunuh jiwa, memakan harta ha- 
ram, zina, mencuri, dan minum khamr.” Lalu para malaikat mengutuk 
perbuatan mereka dan tidak memaafkan mereka. Ketika dikatakan ke- 
pada para malaikat bahwa mereka dalam keadaan tidak sadar, maka 
para malaikat tetap pada sikapnya. 

Dikatakan kepada mereka (para malaikat), “Pilihlah oleh kalian 
dua malaikat yang paling utama di antara kalian, Aku akan membe- 
bankan perintah dan larangan kepadanya.” Lalu mereka memilih Ha- 
rut dan Marut, keduanya diturunkan ke bumi, dan dibekalkan kepada 
keduanya berbagai macam hawa nafsu seperti Bani Adam (manusia). 
Allah memerintahkan kepada keduanya agar menyembah-Nya dan ja- 
ngan mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Allah melarangnya 
membunuh jiwa yang diharamkan dan memakan harta yang haram, 
serta melarangnya berzina, mencuri, dan minum khamr. 

Keduanya tinggal di bumi seraya memutuskan hukum di antara 
manusia secara hak selama beberapa waktu. Hal ini terjadi di masa 
Nabi Idris a.s. 

Di zaman itu terdapat seorang wanita yang kecantikannya di an- 
tara wanita-wanita lainnya sama dengan kecantikan bintang Zahrah 
(Venus) di antara bintang-bintang lainnya. Kedua malaikat itu sering 
datang kepadanya, dan akhirnya keduanya menuruti apa yang dikata- 
kan oleh wanita itu. Keduanya menginginkan diri wanita itu, tetapi si 
wanita menolak kecuali jika keduanya menuruti apa yang dikatakan- 
nya dan memasuki agamanya. Keduanya bertanya kepada si wanita 
tentang agama yang dipeluknya, lalu si wanita mengeluarkan sebuah 
berhala untuk keduanya dan berkata, “Sembahlah ini!” Kedua ma- 
laikat menjawab, “Kami tidak perlu menyembah berhala ini.” Lalu 
keduanya pergi dan tidak datang lagi selama masa yang dikehendaki 
oleh Allah. | 

Keduanya datang lagi kepada wanita itu dan menginginkan diri 
wanita tersebut, sedangkan si wanita melakukan hal yang sama, lalu 


Tafsir Ibnu Kasir 761 


ar 


keduanya pergi meninggalkannya. Akan tetapi, setelah itu keduanya 
datang lagi dan menginginkan diri si wanita itu. 

Ketika si wanita melihat bahwa keduanya tetap menolak —tidak 
mau menyembah berhala— maka berkatalah ia, “Pilihlah olehmu sa- 
lah satu di antara ketiga perkara ini, yaitu apakah kamu berdua me- 
nyembah berhala ini, atau kamu berdua membunuh jiwa ini, atau ka- 
mu berdua meminum khanr ini.” Keduanya mengatakan, “Semuanya 
tidak pantas dilakukan, tetapi yang ringan dari kesemuanya ialah me- 
minum khamr.” Maka keduanya meminum khamr itu hingga mabuk. 
Akhirnya mereka berdua menggauli wanita itu, dan karena rasa takut 
perbuatan keduanya akan diceritakan kepada orang lain, maka kedua- 
nya membunuh orang tersebut. 

Ketika rasa mabuk telah lenyap dari keduanya dan keduanya me- 
nyadari perbuatan dosa yang telah dilakukannya, maka keduanya ber- 
maksud naik ke langit, tetapi tidak bisa, seakan-akan keduanya di- 
halangi hingga tidak dapat terbang. Tersingkaplah penutup antara ke- 
duanya dan semua malaikat penduduk langit. Maka para malaikat me- 
lihat apa yang telah dilakukan oleh keduanya hingga mereka semua 
merasa sangat heran. Akhirnya mereka mengetahui bahwa orang yang 
dalam keadaan tidak sadar, rasa takutnya berkurang. Sejak itu para 
malaikat memohonkan ampun buat penduduk bumi. 

Sehubungan dengan kisah tersebut diturunkanlah ayat berikut, 
yaitu ss 


EAIKK NP 3 AO: (23 II AA 


J9 Para ap NE LI Prona 
endah 


Dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhan-Nya dan 
memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. (Asy- 
Syura: 5) 


Lalu dikatakan kepada keduanya, “Pilihlah oleh kamu berdua azab 
dunia atau azab akhirat.” Keduanya berkata, “Adapun azab dunia, se- 
sungguhnya ia ada masa akhirnya dan berhenti, sedangkan azab akhi- 
rat tidak ada putus-putusnya.” Keduanya memilih azab di dunia, lalu 
keduanya diazab di negeri Babil. 


162 Juz 1 — Al-Bagarah 





ASar ini diriwayatkan pula secara panjang lebar oleh Imam Ha- 
kim di dalam kitab Mustadrak-nya melalui Abu Zakaria Al-Anbari, 
dari Muhammad ibnu Abdus Salam, dari Ishag ibnu Rahawaih, dari 
Hakkam ibnu Salam Ar-Razi (dia seorang yang sigah), dari Abu 
Ja'far Ar-Razi dengan lafaz yang sama. Kemudian Imam Hakim me- 
ngatakan bahwa asar mi sahih sanadnya, hanya keduanya (Imam 
Bukhari dan Imam Muslim) tidak mengetengahkannya. ASar ini me- 
rupakan riwayat yang lebih dekat kepada kebenaran dalam masalah 
Zahrah ini. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
ayahku, telah menceritakan kepada kami Muslim, telah menceritakan 
kepada kami Al-Oasim ibnul Fadl Al-Hazza'i, telah menceritakan ke- 
pada kami Yazid (yakni Al-Farisi), dari Ibnu Abbas yang mencerita- 
kan asar berikut: 

Bahwa penduduk langit duria memandang kepada penduduk bu- 
mi, maka penduduk langit (para malaikat) melihat mereka sering me- 
ngerjakan kemaksiatan-kemaksiatan. Lalu para malaikat berkata, 
“Wahai Tuhan kami, penduduk bumi gemar mengerjakan perbuatan- 
perbuatan maksiat.” Allah Swt. berfirman, “Kalian selalu bersama- 
Ku, sedangkan mereka dalam keadaan tidak dapat melihat Aku.” Lalu 
dikatakan kepada para malaikat, “Pilihlah dari kalian tiga malaikat,” 
maka mereka memilih tiga malaikat dari kalangan mereka untuk tu- 
run ke bumi dengan syarat hendaknya mereka memutuskan perkara- 
perkara di antara manusia penduduk bumi. Allah menjadikan dalam 
diri mereka syahwat seperti yang ada pada manusia. Mereka diperin- 
tahkan agar jangan minum khamr, jangan membunuh jiwa, jangan 
berzina, dan jangan sujud kepada berhala. Akan tetapi, salah satu dari 
ketiga malaikat itu mengundurkan diri, hingga akhirnya hanya tinggal 
dua malaikat saja yang diturunkan ke bumi. 

Keduanya kedatangan seorang wanita yang paling cantik di ma- 
sanya, namanya Manahiyah. Keduanya sama-sama jatuh cinta kepada 
wanita itu. Kemudian keduanya mendatangi rumah wanita tersebut, 
lalu berkumpul di dalam rumahnya, dan akhirnya keduanya meng- 
inginkan wanita itu. Maka wanita itu berkata kepada keduanya, “Aku 
tidak mau melayani kalian sebelum kalian minum khamrku, membu- 
nuh anak tetanggaku, dan sujud kepada berhalaku.” 


Tafsir Ibnu Kasir 7163 





Keduanya berkata, “Kami tidak akan sujud.” Kemudian kedua- 
nya minum khamr. Akhirnya keduanya melakukan pembunuhan dan 
sujud kepada berhala itu. Maka semua penduduk langit (para ma- 
laikat) melihat perbuatan keduanya itu. 

Selanjutnya si wanita itu berkata kepada keduanya, “Ceritakanlah 
kepadaku mantera-mantera yang bila kalian baca, maka kalian dapat 
terbang.” Keduanya menceritakan mantera-mantera tersebut kepada- 
nya, akhirnya ia terbang. Setelah ia terbang, maka ia dikutuk menjadi 
bara api, yaitu menjadi bintang Zahrah (Venus). Sedangkan kepada 
kedua malaikat tersebut diutus Nabi Sulaiman ibnu Daud, lalu Nabi 
Sulaiman menceritakan kepadanya apa yang diperintahkan olch Allah 
kepadanya, keduanya disuruh memilih antara siksa di dunia atau siksa 
di akhirat. Ternyata keduanya memilih siksa di dunia, maka keduanya 
digantungkan di antara langit dan bumi. 

Di dalam konteks riwayat ini terdapat banyak tambahan, keanch- 
an, dan hal-hal yang tidak masuk akal. 

Abdur Razzag mengatakan, Ma'mar pernah menceritakan bahwa 
Oatadah dan Az-Zuhri pemah menceritakan kisah berikut dari Ubai- 
dillah bin Abdullah sehubungan dengan tafsir firman-Nya: 


8-3 2 - 5 7 - Ja ana 
(ena Sa) an AA 3G KA Ane 


Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, 
yaitu Harut dan Marut. (Al-Bagarah: 102) 


Keduanya adalah dari kalangan para malaikat, mereka diturunkan ke 
bumi untuk memutuskan hukum di antara manusia. Demikian itu ka- 
rena pada mulanya para malaikat memperolok-olokkan para hakim 
dari kalangan Bani Adam. (Setelah keduanya menjadi hakim di antara 
manusia), maka datanglah seorang wanita kepada keduanya untuk 
meminta peradilan, tetapi keduanya berbuat zalim terhadapnya. Se- 
telah itu keduanya pergi naik ke langit, tetapi ternyata keduanya tidak 
dapat terbang lagi, seakan-akan ada penghalangnya. Kemudian kedua- 
nya disuruh memilih antara azab di dunia atau azab di akhirat. Maka 
keduanya memilih azab di dunia. 

Ma mar mengatakan bahwa Oatadah berkata, “Kedua malaikat 
tersebut mengajarkan ilmu sihir kepada manusia, maka disyaratkan 


164 Juz 1 — Al-Bagarah 


bagi keduanya tidak boleh mengajarkan ilmu sihir kepada seseorang 
sebelum keduanya mengatakan kepada orang tersebut, "Sesungguhnya 
kami hanyalah cobaan, maka janganlah kamu berbuat kekufuran '.” 

Asbat meriwayatkan dari As-Saddi yang mengatakan bahwa pada 
awalnya perkara yang dialami oleh Harut dan Marut adalah, keduanya 
mencela penduduk bumi karena keputusan-keputusan hukum yang 
mereka laksanakan. Dikatakan kepada keduanya, “Sesungguhnya Aku 
memberikan sepuluh macam syahwat kepada Bani Adam. Karena 
syahwat itulah mereka berbuat durhaka kepada-Ku.” Harut dan Marut 
berkata, “Wahai Tuhan kami, seandainya Engkau memberikan kepada 
kami nafsu-nafsu syahwat tersebut, lalu kami turun ke bumi, niscaya 
kami akan menghukumi mereka dengan cara yang adil.” Maka Allah 
berfirman kepada keduanya, “Sekarang turunlah kamu berdua ke bu- 
mi, sesungguhnya Aku telah memberimu kesepuluh nafsu syahwat 
tersebut, dan putuskanlah hukum di antara manusia!” 

Keduanya turun di negeri Babil, yaitu di Daimawan. Lalu kedua- 
nya menjalankan hukum peradilan, dan apabila sore hari keduanya 
kembali naik ke langit. Apabila pagi hari, keduanya turun untuk me- 
laksanakan tugasnya. Keduanya terus dalam keadaan demikian sela- 
ma beberapa masa, hingga datanglah kepada keduanya seorang wani- 
ta yang mengadukan masalah suaminya. Keduanya tertarik oleh ke- 
cantikan wanita itu, nama wanita tersebut menurut bahasa Arab ada- 
lah Zahrah, menurut bahasa Nabat Baidakhat, sedangkan menurut ba- 
hasa Persia disebut Anahid. 

Salah seorang dari kedua malaikat berkata kepada yang lainnya, 
“Sesungguhnya wanita ini benar-benar memikat hatiku.” Malaikat 
yang lain berkata, “Sesungguhnya aku pun bermaksud mengatakan 
hal yang sama kepadamu, tetapi aku merasa malu.” Maka malaikat 
pertama berkata, “Bagaimanakah pendapatmu jika aku kemukakan 
kepadanya kemauan kita terhadap dirinya?” Malaikat yang kedua 
menjawab, “Setuju.” Malaikat pertama bertanya, “Akan tetapi, bagai- 
mana dengan azab Allah?” Malaikat yang kedua menjawab, “Sesung- 
guhnya kita berharap akan rahmat (ampunan) Allah.” 

Ketika wanita itu datang kepada keduanya mengadukan perkara 
suaminya, maka dikemukakan kepada si wanita tersebut maksud dan 
keinginan keduanya terhadap diri si wanita itu. Tetapi wanita itu men- 


Tafsir Ibnu Kasir 165 


jawab, “Tidak, sebelum kamu berdua memutuskan perkara suamiku 
untuk kemenangan diriku.” Lalu keduanya memutuskan perkara un- 
tuk kemenangan si wanita atas suaminya, kemudian wanita itu men- 
janjikan kepada kedua malaikat tersebut bahwa dirinya akan datang 
menemui keduanya di suatu tempat yang sepi di antara tempat-tempat 
yang tak berpenghuni. 

Lalu keduanya datang ke tempat tersebut memenuhi janji wanita 
itu. Tetapi ketika keduanya hendak melampiaskan keinginannya, si 
wanita berkata, “Aku tidak akan memenuhi keinginanmu sebclum ka- 
mu berdua menceritakan kepadaku mantera yang menyebabkan kamu 
berdua dapat terbang naik ke langit, juga mantera yang menyebabkan 
kamu dapat turun darinya.” Lalu keduanya menceritakan mantera ter- 
sebut kepada si wanita. Wanita itu membacanya, lalu ja dapat terbang 
ke langit. Akan tetapi, Allah membuatnya lupa kepada mantera yang 
menyebabkan dia dapat turun. Maka ia tetap berada di tempatnya, dan 
Allah mengutuknya menjadi bintang. | 

Tersebutlah bahwa apabila Abdullah ibnu Umar melihat bintang 
tersebut, dia melaknatnya dan mengatakan, “Bintang inilah yang telah 
memfitnah Harut dan Marut.” 

Sedangkan yang dialami oleh kedua malaikat tersebut adalah: 
Ketika sore hari keduanya hendak naik ke langit, tetapi ternyata ke- 
duanya tidak mampu melakukannya, hingga keduanya merasakan 
bahwa dirinya pasti binasa. Maka keduanya disuruh memilih antara 
azab di dunia atau azab di akhirat. Keduanya memilih azab di dunia, 
lalu keduanya digantung di negeri Babil: dan sejak itu keduanya men- 
ceritakan kepada orang-orang tentang perkataan yang telah diucapkan 
oleh si wanita tersebut, yakni ilmu sihir. | 

Ibnu Abu Nujaih meriwayatkan dari Mujahid, bahwa perihal 
yang dialami oleh Harut dan Marut pada mulanya ialah karena para 
malaikat merasa heran dengan perbuatan zalim yang dilakukan oleh 
Bani Adam, padahal rasul-rasul dan kitab-kitab serta keterangan-kete- 
rangan (mukjizat-mukjizat) telah didatangkan kepada mereka. Maka 
Allah berfirman kepada mereka, “Pilihlah dari kalian dua malaikat, 
Aku akan menurunkan keduanya guna memutuskan peradilan di mu- 
ka bumi.” Lalu mereka mengadakan pilihan di antara sesama mereka, 
ternyata Harut dan Marut tidak menolak. 


166 Juz 1 — Al-Bagarah 





Ketika menurunkan keduanya ke bumi, Allah berfirman kepada 
keduanya, “Kalian berdua merasa heran terhadap Bani Adam atas ke- 
zaliman dan kedurhakaan mereka, padahal mereka telah didatangi 
oleh para rasul dan kitab-kitab dari suatu masa ke masa yang lain. Se- 
sungguhnya kini antara Aku dan kamu berdua tidak ada seorang rasul 
pun. Maka lakukanlah demikian dan demikian, dan serukanlah demi- 
kian dan demikian.” Allah memberikan kepadanya beberapa perintah 
dan beberapa larangan, dan Tg turun dengan membawa misi 
tersebut. 

Tiada seorang pun yang lebih taat kepada Allah daripada kedua- 
nya, keduanya memutuskan hukum (di antara manusia) dengan kepu- 
tusan yang adil. Keduanya melakukan tugas peradilannya di siang ha- 
ri di antara Bani Adam, dan apabila petang hari, keduanya naik ke la- 
ngit dan bergabung bersama-malaikat lainnya. Keduanya turun kem- 
bali ke bumi pada pagi harinya, lalu memutuskan peradilan dengan 
cara yang adil. 

Hal tersebut berlangsung pada bla finnss diturunkan kepa- 
da keduanya Zahrah dalam rupa seorang wanita yang paling cantik. Ia 
datang mengadukan perkara suaminya, lalu. keduanya memutuskan 
peradilan untuk kekalahan pihak si wanita tersebut. Ketika wanita itu 
bangkit hendak pergi, maka masing-masing dari kedua malaikat terse- 
but merasakan sesuatu pada dirinya terhadap diri si wanita itu. Maka 
salah seorang berkata kepada temannya, “Apakah engkau merasakan 
hal yang sama seperti yang aku rasakan sekarang?” Temannya menja- 
wab, “Ya.” Maka keduanya mengirimkan utusan kepada si wanita un- 
tuk menyampaikan pesan keduanya, bahwa hendaknya si wanita ter- 
sebut datang lagi dan keduanya akan memutuskan peradilan untuk ke- 
menangannya. 

Ketika wanita itu kembali kepada keduanya, mereka mengutara- 
kan hasratnya kepada wanita itu dan memutuskan peradilan untuk ke- 
menangan Si wanita. Maka keduanya mendatanginya dan membuka 
aurat keduanya. Sesungguhnya aurat keduanya ada pada napas kedua- 
nya, dan syahwat keduanya serta kelezatannya terhadap wanita tidak 
sama dengan yang ada pada Bani Adam. Setelah keduanya sampai 
pada tahap tersebut dan menghalalkan perbuatan yang haram serta 
terjerat ke dalam fitnah wanita tersebut, maka wanita itu —yakni 


Tafsir Ibnu Kasir 1761 





Zahrah— terbang dan kembali ke tempatnya semula. 

Pada sore harinya ketika keduanya hendak naik, tiba-tiba kedua- 
nya dilarang untuk naik, dan kedua sayapnya tidak mau lagi memba- 
wanya terbang. Lalu keduanya meminta tolong kepada seorang lelaki 
dari kalangan Bani Adam. Keduanya datang kepadanya dan mengata- 
kan, “Berdoalah kepada Tuhanmu buat kami.” Si lelaki (nabi) menja- 
wab, “Mana mungkin penduduk bumi memohon syafaat buat pendu- 
duk langit?” Keduanya berkata, “Kami pernah mendengar beritamu 
yang disebutkan oleh Tuhanmu dengan sebutan yang baik di langit.” 

Kemudian si lelaki itu menjanjikan kepadanya suatu janji di sua- 
tu hari yang pada hari itu dia mendoakan buat keduanya. Si lelaki itu 
berdoa untuk keduanya dan diperkenankan baginya, maka keduanya 
disuruh memilih antara azab di dunia atau azab di akhirat. Masing- 
masing memandang kepada temannya dan berkata, “Tahukah kamu 
bahwa gelombang-gelombang azab Allah di akhirat demikian dan de- 
mikian dalam keadaan kekal dan abadi, sedangkan azab di dunia yang 
seperti itu hanya sembilan-kali.” Keduanya diperintahkan agar tinggal 
di Babil, lalu di tempat itulah keduanya diazab. Diduga bahwa kedua- 
nya digantung dengan rantai besi dalam keadaan terbalik, sedangkan 
kedua sayapnya digerak-gerakkannya. 

Schubungan dengan kisah Harut dan Marut ini sejumlah tabi'in 
telah mengetengahkan riwayatnya, misalnya Mujahid, As-Saddi, Al- 
Hasan Al-Basri, Oatadah, -Abul Aliyah, Az-Zuhri, Ar-Rabi' ibnu 
Anas, Mugatil ibnu Hayyan, dan lain- -lainnya. Ulama ahli tafsir dari 
kalangan Mufassirin terdahulu dan yang kemudian mengetengahkan- 
nya pula, tetapi pada kesimpulannya semuanya itu merujuk kepada 
kisah-kisah dari Bani Israil dalam semua rinciannya, mengingat tiada 
suatu hadis yang marfu' lagi sahih mengenainya yang muttasil (ber- 
hubungan) kepada Nabi Saw. yang tidak pernah berbicara dari dirinya 
sendiri melainkan dari wahyu yang diturunkan kepadanya. 

Sedangkan pengertian lahiriah dari konteks yang disajikan oleh 
Al-Our'an adalah garis besar dari kisah tersebut tanpa rincian dan 
tanpa pembahasan panjang lebar. Maka kewajiban kita hanya beriman 
dengan semua yang disebut oleh Al-Our'an menurut apa yang dike- 
hendaki oleh Allah Swt., karena hanya Dialah Yang Maha Mengeta- 
hui hal yang sebenarnya. 


168 | Juz 1 — Al-Bagarah 





Akan tetapi, sehubungan dengan kisah ini terdapat sebuah aSar 
yang garib dengan rangkaian kisah yang anch, sengaja kami mengete- 
ngahkannya dalam pembahasan ini untuk dijadikan sebagai peringat- 
an. Imam Abu Ja'far ibnu Jarir rahimahullah menceritakan, telah 
menceritakan kepada kami Ar-Rabi' ibnu Sulaiman, telah mencerita- 
kan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Abuz Zanad, telah menceritakan kepadaku Hisyam ibnu Urwah, dari 
ayahnya, dari Siti Aisyah r.a. (istri Nabi Saw.) yang menceritakan 
aSar berikut: 

Pernah ada seorang wanita dari Daumatul Jandal datang kepada- 
ku ingin bersua dengan Rasulullah Saw. Hal itu terjadi dalam waktu 
yang tidak begitu lama setelah Rasulullah Saw. wafat. Dia bermaksud 
bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang beberapa hal yang telah me- 
masuki dirinya, berupa ilmu sihir, tetapi dia tidak mengamalkannya. 
Maka Siti Aisyah berkata kepada Urwah, “Hai keponakanku.” Kulihat 
wanita itu menangis ketika dia mengetahui bahwa Rasulullah Saw. te- 
lah wafat, yang mana keberadaan Rasulullah Saw. merupakan harap- 
an bagi kesembuhannya. Dia terus menangis hingga aku benar-benar 
merasa kasihan kepadanya. Wanita itu berkata, “Sesungguhnya aku 
merasa khawatir bila aku menjadi orang yang binasa. Pada mulanya 
aku mempunyai suami, lalu suamiku pergi meninggalkanku. Kemu- 
dian datanglah seorang nenek-nenck memasuki rumahku, maka aku 
mengadukan penderitaanku kepadanya. Nenek itu berkata, “Jika kamu 
mau melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu, maka aku dapat 
membuat suamimu datang kepadamu.' 

Ketika hari telah malam, nenek tersebut datang kepadaku mem- 
bawa dua ekor anjing hitam yang besar. Dia menaiki salah satunya, 
sedangkan aku menaiki yang lainnya. Herannya dalam waktu yang 
sebentar kami telah berada di ncgeri Babil, dan tiba-tiba kami bersua 
dengan dua orang lelaki yang kedua kakinya dalam keadaan tergan- 
tung ke atas. Lalu keduanya berkata, “Apakah gerangan yang mendo- 
rongmu datang kemari?” Aku menjawab, “Kami datang untuk belajar 
ilmu sihir.” Keduanya berkata, “Sesungguhnya kami hanya cobaan ba- 
gimu. Sebab itu, janganlah kamu kafir, maka kembalilah kamu.” Aku 
menolak dan berkata, “Tidak.' Keduanya berkata, “Kalau demikian, 
pergilah kamu ke tempat pemanggangan roti itu, lalu kencingilah.' 


Tafsir Ibnu Kasir 769 


Aku berangkat (menuju ke tempat pemanggangan roti itu), tetapi 
aku merasa takut dan tidak jadi melakukannya, lalu aku kembali ke- 
pada keduanya. Keduanya berkata, “Apakah engkau telah melakukan- 
nya?” Aku menjawab (dengzn pura-pura), “Ya.' Keduanya bertanya, 
“Apakah engkau melihat sesuatu?" Aku menjawab, “Aku tidak mcli- 
hat sesuatu pun.' Keduanya berkata, “Kamu masih belum melakukan- 
nya, sekarang kembalilah ke negcrimu dan janganlah kamu kufur.” 

Aku merasa ragu dan bimbang. Akhirnya aku menolak, tidak 
mau kembali. Maka keduanya berkata, “Pergilah kamu ke pemang- 
gangan roti itu dan kencingilah.' Aku pergi ke pemanggangan roti itu, 
tetapi bulu kudukku berdiri dan aku merasa takut. Maka aku kembali 
lagi kepada keduanya, dan aku katakan bahwa aku telah melakukan- 
nya. Keduanya bertanya, “Apakah yang kamu lihat? Aku menjawab, 
“Aku tidak melihat sesuatu pun." Keduanya menjawab, “Kamu dusta, 
kamu masih belum melakukannya. Sekarang kembalilah ke negerimu 
dan janganlah kamu berbuat kufur, karena sesungguhnya kamu se- 
dang berada di puncak urusanmu.' 

Aku merasa bimbang, dan akhirnya aku menolak, tidak mau 
kembali. Lalu keduanya berkata, “Pergilah kamu ke pemanggangan 
roti itu dan kencingilah.' Maka aku pergi ke tempat pemanggangan 
roti tersebut, lalu aku kencing di situ. Aku melihat seekor kuda yang 
memakai tutup kepala dari besi keluar dari diriku, dan kuda itu ter- 
bang ke langit hingga tak tampak lagi olehku. 

Kemudian aku datang kepada keduanya, dan kukatakan bahwa 
aku telah melakukan perintahnya. Maka keduanya bertanya, “Apakah 
yang kamu lihat? Aku menjawab, "Aku melihat seekor kuda yang 
kepalanya ditutupi keluar dari diriku, lalu terbang ke langit hingga 
aku tidak melihatnya lagi.' Keduanya menjawab, “Kamu benar, kuda 
tersebut ibarat imanmu yang keluar dari dirimu. Sekarang pergilah 
kamu.' 

Lalu aku berkata kepada nenek-nenek yang menemaniku itu, 
“Dcmi Allah, aku tidak mengetahui sesuatu pun dan keduanya tidak 
mengajarkan sesuatu pun kepadaku.' Nenek itu berkata, “Tidak. Bah- 
kan apa yang kamu inginkan niscaya akan terjadi. Sekarang ambillah 
bibit gandum ini, lalu semaikanlah!” Lalu aku menanam bibit gandum 
itu dan kukatakan, “Tumbuhlah!' Maka tumbuhlah ia menjadi pohon 


1170 Juz 1 — Al-Bagarah 





gandum yang sudah masak. Aku berkata lagi, “Panenlah kamu!” Ma- 
ka tanaman gandum itu panen dengan sendirinya. Kemudian kukata- 
kan, “Pisahkanlah biji-bijianmu!'” Maka biji-bijinya memisah dengan 
sendirinya. Kemudian kukatakan kepadanya, “Keringlah kamu!” Maka 
keringlah ia dengan sendirinya. Kukatakan kepadanya, “Jadilah kamu 
tepung!” Maka 1a menjadi tepung dengan sendirinya. Lalu kukatakan 
pula, “Jadi rotilah kamu!' Maka ia menjadi roti. Ketika aku melihat 
bahwa tidak sekali-kali diriku menginginkan sesuatu melainkan pasti 
terjadi, maka aku merasa menyesal dan kecewa." 

Wanita itu berkata, “Demi Allah, wahai Ummul Mu-minin, aku 
belum melakukan sesuatu pun dan aku tidak akan mengerjakannya 
selama-lamanya.” 

ASar ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Hatim, dari Ar-Rabi' 
ibnu Salman dengan lafaz yang sama secara panjang lebar seperti asar 
yang baru diuraikan tadi. Tetapi di dalam riwayatnya kali ini sesudah 
ucapan wanita itu, “Aku tidak akan mengerjakannya untuk selama- 
lamanya,” ditambahkan hal seperti berikut: 

Maka aku (Siti Aisyah) bertanya kepada para sahabat Rasulullah 
Saw. yang saat itu mereka baru ditinggalkan oleh Rasulullah Saw., 
dan jumlah mereka cukup banyak. Tetapi ternyata mereka tidak me- 
ngetahui apa yang harus mereka katakan terhadap wanita tersebut, se- 
muanya merasa takut dan khawatir menyampaikan fatwa kepadanya 
dengan fatwa yang belum diketahui mereka. Hanya saja Ibnu Abbas 
atau salah seorang sahabat yang ada di tempat tersebut mengatakan, 
“Seandainya kedua ibu bapakmu masih hidup atau salah seorang dari- 
nya masih hidup.” 

Hisyam mengatakan, “Seandainya wanita itu datang kepada ka- 
mi, niscaya kami akan memberikan fatwa kepadanya dengan jamin- 
an.” Ibnu Abuz Zanad mengatakan bahwa Hisyam berkata, “Sesung- 
guhnya mereka (para sahabat) adalah orang-orang ahli wara” dan ta- 
kut kepada Allah.” Kemudian Hisyam mengatakan, “Seandainya da- 
tang kepada kami wanita yang semisal dengannya hari ini, niscaya dia 
akan menjumpai kebodohanku yang mengategorikan diriku ke dalam 
orang-orang yang bodoh lagi memaksakan diri tanpa ilmu.” Sanad 
aSar ini berpredikat jayyid sampai kepada Siti Aisyah r.a. 


Tafsir Ibnu Kasir TA 


ASar ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa ilmu 
sihir itu mempunyai kemampuan untuk membalikkan benda-benda 
dari keadaan yang sebenarnya, karena wanita tersebut menyemaikan 
benih, lalu tanamannya menjadi masak dengan seketika. Sedangkan 
menurut yang lainnya, ilmu sihir tidak mempunyai kemampuan untuk 
itu selain hanya sekadar membalikkan kenyataan melalui imajinasi, 
sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya: 


2 ITA 2 sapa (pp 
On Sl KA yaaa ES MUG 


Mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu 
takut, serta mendatangkan sihir yang besar (menakjubkan). (Al- 
A'raf: 116) 


31) 


(nb). XS ian NYI 


Terbayang di mata Musa karena pengaruh sihir mereka seakan- 
akan tali-tali dan tongkat-tongkat itu merayap cepat. (Taha: 66) 


ASar ini menurut As-Saddi dan lain-lainnya merupakan dalil yang 
menunjukkan bahwa Babil yang disebut di dalam Al-Our'an adalah 
Babil yang ada di negeri Irak, bukan yang ada di Dainawan. ASar lain 
yang memperkuat pendapat bahwa yang dimaksud adalah Babil nege- 
ri Irak ialah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim. Disebut bahwa telah 
menceritakan kepada kami Ali ibnul Husain, telah menceritakan ke- 
pada kami Ahmad ibnu Saleh, telah menceritakan kepadaku Ibnu 
. Wahb, telah menceritakan kepadaku Ibnu Luhai'ah dan Yahya ibnu 
Azar, dari Ammar ibnu Sa'd Al-Muradi, dari Abu Saleh Al-Gifari, 
bahwa Ali r.a. pernah lewat di negeri Babil dalam suatu perjalanan- 
nya. Kemudian datang kepadanya juru azan yang akan menguman- 
dangkan azan salat Asar, tetapi Ali diam saja. Tatkala ia keluar dari 
Babil, maka ia memerintahkan kepada juru azan tadi untuk mengu- 
mandangkan azannya, lalu didirikanlah salat Asar. Setelah selesai dari 
salatnya, ia berkata: 


72 Juz 1 — Al-Bagarah 





KL AA oa TAAT NP pa Ju (4 2. 
PAN PI AO SU AGAN akal 
Dak GERU LAH 


Sesungguhnya kekasihku (Nabi Muhammad Saw.) telah me- 
larangku melakukan salat di kuburan dan melarangku pula mela- 
kukan salat di Babil, karena sesungguhnya kota Babil itu adalah 
kota yang terkutuk. 


Imam Abu Daud mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sulai- 
man ibnu Daud, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dan 
Yahya ibnu Azar, dari Ammar ibnu Sa'd Al-Muradi, dari Abu Saleh 
Al-Gifari, bahwa Khalifah Ali r.a. pernah melewati kota Babil dalam 
suatu perjalanannya. Maka datanglah kepadanya juru azan yang mem- 
beritahukan bahwa waktu asar telah masuk. Ketika ia telah keluar dari 
kota Babil, maka ia memerintahkan kepada juru azan untuk mengiga- 
mahkan salat. Setelah selesai dari salatnya ia mengatakan: 


? 


# 23 v 
3 ti, ta, BI at. 7, Pp Tn! 2. “ 
SA KAB IA TE ANE LN 


CUPA PA TAPIN Ata 
: Yg & ICE AAN 

Sesungguhnya kekasihku (Rasulullah Saw.) telah melarangku me- 
lakukan salat di kuburan, dan beliau telah melarangku pula me- 


lakukan salat di Babil, karena sesungguhnya kota Babil itu ada- 
lah kota yang terkutuk. 


Abu Daud mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Ahmad 
ibnu Saleh, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah mence- 
ritakan kepadaku Yahya ibnu Azar dan Ibnu Luhai'ah, dari Hajjaj ib- 
nu Syaddad, dari Abu Saleh Al-Gifari, dari sahabat Ali. Hadis yang 
diketengahkannya kali ini semakna dengan hadis Sulaiman ibnu 
Daud. Disebutkan di dalamnya, “Tatkala ia keluar dari Babil, maka ia 
menampakkan dirinya (menyerukan kepada kaum).” Hadis ini ber- 
predikat hasan menurut Imam Abu Daud, karena ia meriwayatkannya 
dan tidak memberinya penilaian, berarti ia setuju. 


Tafsir Ibnu Kasir 733 





Di dalam a$ar ini terkandung hukum tigih yang menyimpulkan 
bahwa makruh melakukan salat di negeri Babil, sebagaimana makruh 
pula melakukannya di negeri kaum Samud: karena ada larangan dari 
Rasulullah Saw. yang memerintahkan tidak boleh memasuki negeri 
kaum Samud kecuali bila mereka sambil menangis (ketika memasuki- 
nya). | | 

Menurut ahli ilmu geografi, Babil adalah salah satu daerah ba- 
wahan negeri Irak. Jarak antara Babil sampai kepada laut yang ada di 
sebelah baratnya —yang dikenal dengan nama Augiyanius— diper- 
kirakan tujuh puluh derajat garis lintangnya, sedangkan garis bujur- 
nya diperkirakan tiga puluh dua derajat. 

Firman Allah Swt.: 


8 AC nat nan (ra Ka 1 47 . na "— 
(Y 1 pan ENG ASN yan Gaal iya PA sa 


sedangkan keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada se- 
orang pun sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami hanya co- 
baan (bagimu). Sebab itu, janganlah kamu kafir." (Al-Bagarah: 
102) 


Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi' ibnu Anas, dari Oais 
ibnu Abbad, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa apabila ada 
seseorang yang datang kepada keduanya (Harut dan Marut) dengan 
maksud mau belajar ilmu sihir, maka keduanya melarangnya dengan 
larangan yang keras dan mengatakan kepadanya, “Sesungguhnya ka- 
mi hanya cobaan bagimu. Karena itu, janganlah kamu kafir.” Demi- 
kian itu karena keduanya mengetahui kebaikan, keburukan, kekufur- 
an, dan iman. Keduanya mengetahui bahwa ilmu sihir merupakan 
suatu kekufuran. 

Apabila orang yang datang itu membandel, tidak mau mengikuti 
nasihat keduanya, maka keduanya memerintahkan kepadanya agar 
mendatangi tempat anu dan tempat anu. Apabila orang tersebut men- 
datangi tempat yang ditunjukkan oleh keduanya, maka ia akan bersua 
dengan setan, lalu setan akan mengajarinya ilmu sihir, apabila ia telah 
mempelajarinya, maka keluarlah nur (iman) dari dirinya, lalu ia me- 


714 Juz 1 — Al-Bagarah 





mandang ke arah nur yang terang di langit itu dan mengatakan, 
“Aduhai, aku sangat menyesal. Celakalah diriku ini, apa yang harus 
kuperbuat.” 

Dari Al-Hasan Al-Basri, disebutkan bahwa ia mengatakan dalam 
tafsir ayat ini, “Memang benar, kedua malaikat itu menurunkan ilmu 
sihir untuk mengajarkannya kepada orang-orang yang dikehendaki 
oleh Allah mendapat cobaan ini. Maka Allah mengambil janji dari ke- 
duanya, bahwa janganlah keduanya mengajarkannya kepada seorang 
pun sebelum keduanya mengatakan, "Sesungguhnya kami adalah co- 
baan bagimu. Karena itu, janganlah kamu kafir.” Demikianlah me- 
nurut riwayat Ibnu Abu Hatim. 

Oatadah mengatakan bahwa Allah Swt. telah mengambil janji da- 
ri keduanya, bahwa keduanya tidak boleh mengajarkan kepada se- 
orang pun sebelum keduanya mengatakan kepada orang tersebut, “Se- 
sungguhnya kami hanyalah cobaan,” yakni sedang mengalami co- 
baan, "Karena itu, janganlah kamu kafir." 

As-Saddi mengatakan, apabila ada seorang manusia datang kepa- 
da keduanya dengan maksud belajar ilmu sihir, terlebih dahulu kedua- 
nya menasihatinya dan mengatakan kepadanya, “Janganlah kamu ka- 
fir, sesungguhnya kami adalah cobaan bagimu.” Apabila orang terse- 
but membandel, maka keduanya mengatakan kepadanya, “Datanglah 
kamu ke tempat abu anu, lalu kencinglah padanya.” Apabila orang 
tersebut kencing padanya, maka keluarlah nur dari dirinya, lalu ter- 
bang ke langit hingga tak tampak lagi. Nur tersebut merupakan iman, 
dan datanglah sesuatu merupakan asap, lalu asap itu memasuki te- 
linganya dan semua lubang yang ada pada tubuhnya, hal tersebut me- 
rupakan murka Allah. Apabila orang tersebut menceritakan apa yang 
telah dialaminya kepada keduanya, barulah keduanya mengajarkan il- 
mu sihir. Hal yang demikian itulah yang disebutkan di dalam firman- 
Nya: 


3 5 GA an Pad PB Io 
(aga) AG d3 BN Tana 


sedangkan keduanya tidak “ikanjaa Ame kepada se- 
orang pun sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami hanya co- 


Tafsir Ibnu Kasir 715 





baan (bagimu). Karena itu, janganlah kamu kafir.” (Al- ANA 
102), hingga akhir ayat. 


Sunaid meriwayatkan dari Hajjaj, dari Ibnu Juraij, sehubungan de- 
ngan takwil ayat ini, “Tiada seorang pun yang berani mengerjakan si- 
hir melainkan hanya orang kafir.” Arti fitnah ialah ujian dan cobaan, 
seperti yang dikatakan oleh seorang penyair: 


An Kena ria 9-39 Kan g 2 Tana CMP 
NS Sei alas Sal edang 8 pra GAN US 383 


Dan sesungguhnya manusia itu mengalami cobaan dalam agama 
mereka, dan Ibnu Affan telah mengakibatkan keburukan yang 
panjang (akibatnya). 


Demikian pula pengertian yang terkandung di dalam firman Allah 
Swt. ketika menceritakan kisah Nabi Musa a.s. Allah berfirman: 


, 8 e Jan at 2, 
1s gi MN ah Tar aa 
Con ja Elena Ne) 
Itu hanyalah cobaan dari Engkau. (Al-A'raf: 155) 


Maksudnya, ujian dan cobaan dari Engkau. 
Dalam firman selanjutnya disebutkan: 


Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang satu kehen- 
daki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau ke- 
hendaki. (AL-A'raf: 155) 


Sebagian ulama menyimpulkan dalil ayat ini (yakni Al-Bagarah: 
102), bahwa kafirlah orang yang belajar ilmu sihir. Ia memperkuat 
dalilnya ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz 
Abu Bakar Al-Bazzar, bahwa telah menceritakan kepada kami Mu- 
hammad ibnul Musanna, telah menceritakan kepada kami Abu 
Mu awiyah, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Hammam, dari Ab- 
dullah yang mengatakan: 


716 Juz 1 — A-Bagarah 





AAK 35 SAE A3 aa 
AGEN K2 


Barang siapa yang mendatangi tukang tenung (dukun) atau tu- 
kang sihir, lalu ia percaya kepada apa yang dikatakannya, maka 
sesungguhnya dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan 
kepada Muhammad Saw. 


Sanad riwayat ini sahih dan mempunyai syawahid lain yang memper- 
kuatnya. 
Firman Allah Swt.: 


& 2.9 29 P3 “3 Gek 
Or nj 14019 0g 5 Jb nan le lagu CN Ka 


Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang de- 
ngan Sihir itu mereka dapat menceraikan antara seseorang (sua- 
mi) dengan istrinya. (Al-Bagarah: 102) 


Yakni orang-orang belajar sejenis ilmu sihir dari Harut dan Marut, 
yang kegunaannya dapat menimbulkan berbagai macam perbuatan 
tercela: hingga sesungguhnya ilmu sihir ini benar-benar dapat memi- 
sahkan sepasang suami istri, sekalipun pada awalnya keduanya sangat 
harmonis dan rukun. Hal seperti ini merupakan perbuatan setan, se- 
perti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya 
melalui hadis Al-A'masy, dari Abu Sufyan, dari Talhah ibnu Nafi', 
dari Jabir ibnu Abdullah r.a., dari Nabi Saw. Nabi Saw. pernah ber- 
sabda: 


s1 Iin dsn A01 Lan LA C 
Aa aj relasi bani, ag 


Adem 
£ KAA Send 23 Ha & an han 
NE G3 FA Ira 25 Kg Ay 


Z 


IA 23 Rere: Ie Eat). Fang 


SN 
3 sa 
FN 
N 
PN 
NX 
31 
N 
TB 
DN I 
2 
N 
1 
Na 
N 
N 
aa 


Tafsir Ibnu Kasir TT 





19 ttg on, den, 90,16 AIO KL MUAK, 
AE PE MAN IA SI EU "yan 


- Te “ni na 01353 “ y A3 Ke 
" Raba) (daa Lah 9 Ama Sr gp A4 
Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air, la- 
lu mengirimkan bala tentaranya kepada umat manusia, maka se- 
tan yang paling besar fitnahnya terhadap umat manusia akan 
memperoleh kedudukan yang terdekat di sisi iblis. Salah satu da- 
ri mereka datang, lalu mengatakan, “Aku terus-menerus menggo- 
da si Fulan, hingga ketika aku tinggalkan dia telah mengerjakan 
anu dan anu.” Iblis menjawab, “Tidak, demi Allah, kamu masih 
belum melakukan sesuatu (yakni belum berhasil).” Lalu datang 
lagi yang lainnya dan mengatakan, “Aku tidak beranjak darinya 
sebelum aku dapat memisahkan antara dia dan istrinya.” Maka 
iblis memberinya kedudukan yang tinggi dan dekat dengannya 
serta selalu bersamanya seraya berkata, “Kamu benar.” 


Penyebab yang memisahkan sepasang suami istri ialah imajinasi yang 
disusupkan oleh setan kepada salah seorang dari suami atau istri hing- 
ga ia memandang teman hidupnya itu seakan-akan buruk penampilan 
atau buruk pekertinya atau lain sebagainya, atau seakan-akan ruwet, 
atau marah bila memandangnya, atau lain sebagainya yang 
menyebabkan terjadinya perpisahan. 

Lafaz al-mar-u dalam ayat ini berarti suami, sedangkan bentuk 
ta-nisS-nya adalah imra-atun (istri). Kedua lafaz ini dapat diungkapkan 
dalam bentuk tasniyah, tetapi tidak dapat diungkapkan dalam bentuk 
jamak. 

Firman Allah Swt.: 


Uap). PAN Ea Natan malas 


Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudarat dengan sihir- 
nya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. (Al-Bagarah: 
102) 


Menurut Sufyan A8-Sauri, makna bi-ifnillah ialah dengan keputusan 
Allah. Sedangkan menurut Muhammad ibnu Ishag artinya “kecuali 


718 Juz 1 — Al-Bagarah 





bila Allah membiarkan antara si tukang sihir dengan apa yang dike- 
hendakinya.” | 

Al-Hasan Al-Basri sehubungan dengan takwil ayat ini mengata- 
kan, “Memang benar. Siapa yang dikehendaki oleh Allah dapat di- 
pengaruhi oleh sihir itu, niscaya ilmu sihir dapat mencelakakannya. 
Barang siapa yang tidak dikehendaki oleh Allah, maka ilmu sihir ti- 
dak akan dapat mencelakakannya.” Para ahli sihir tidak dapat menim- 
pakan mudarat (kecelakaan) kepada scorang pun kecuali dengan izin 
Allah, seperti yang telah dijelaskan di dalam ayat ini. Akan tetapi, 
menurut suatu riwayat yang juga dari Al-Hasan Al-Bagri, sihir tidak 
dapat meniupkan mudarat kecuali terhadap orang yang mengerjakan 
ilmu sihur. 

Firman Allah Swt.: 


BII PAN I SA 0 Kata 


OR ga Bina 3 519 


Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepa- 
danya dan tidak memberi manfaat. (Al-Bagarah: 102) 


Yakni memberikan mudarat pada agama mereka dan tidak memberi 
manfaat yang sebanding dengan mudaratnya. 


Na ANE PAMA KAT 


Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa 
yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah ba- 
ginya keuntungan di akhirat. (Al-Bagarah: 102) 


Yaitu sesungguhnya orang-orang Yahudi yang berpaling dari meng- 
ikuti Rasul Saw. dan menggantikannya dengan mengikuti ilmu sihir, 
mereka telah mengetahui bahwa di akhirat kelak dia tidak memper- 
oleh keuntungan. Menurut Ibnu Abbas, Mujahid, dan As-Saddi, mak- 
na khalag ialah bagian. 

Abdur Razzag meriwayatkan dari Ma'mar, dari Oatadah, bahwa 
takwil ayat ini ialah: “Tiadalah baginya di akhirat nanti suatu per- 


Tafsir Ibnu Kasir 119 





hatian pun dari Allah Swt.” Menurut Al-Hasan, kata Abdur Razzag 
artinya tiadalah baginya agama. 

Sa'd meriwayatkan dari Yatadah sehubungan Sekban makna ayat 
ini, bahwa sesungguhnya ahli kitab itu telah mengetahui (meyakini) 
janji Allah yang telah ditetapkan atas diri mereka, bahwa seorang pe- 
nyihir itu tiadalah baginya keuntungan di akhirat. 

Firman Allah Swt.: 


: A3 Tenan ne Sa 2 TAN AA 
Ke an aa Fara 


Ann tu 


Dan amat kasa perbuatan mereka menjual daa dengan si- 
hir, kalau mereka mengetahui. Sesungguhnya kalau mereka ber- 
iman dan bertakwa, (niscaya mereka akan mendapat pahala), dan 
sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih- baik, kalau 
mereka mengetahui. (Al-Bagarah: 102-103) 


Allah Swt. berfirman bahwa seburuk-buruk pertukaran adalah sihir 
yang mereka beli sebagai ganti dari iman dan mengikuti Rasul Saw., 
kalau saja mercka mempunyai ilmu dari apa yang diperingatkan kepa- 
da mereka. Seandainya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, 
niscaya pahala di sisi Allah lebih baik bagi mereka. Dengan kata lain, 
sesungguhnya kalau mereka beriman kepada Allah dan rasul-rasul- 
Nya serta menjauhi hal-hal yang diharamkan, niscaya pahala Allah 
atas hal tersebut lebih baik bagi mereka daripada apa yang mereka pi- 
lihkan buat diri mereka dan apa yang mereka sukai itu. Makna ayat 
ini sama dengan apa yang dinyatakan di dalam firman-Nya: 


Tnbenan sa PRA, Gieya irsri ka Jr 
AN Mai Li Cr, 


Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, “Kecelakaan 
yang besarlah bagi kalian, pahala Allah adalah lebih baik bagi 
orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak diper- 


780 Juz 1 — Al-Bagarah 





oleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar.” (Al- 
Oasas: 80) 


Adapun firman Allah Swt.: 
A3 AN 29 La 
Ce oh aga plg 19 
Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa. (Al- 
Bagarah: 103) 


dijadikan dalil oleh orang-orang yang berpendapat bahwa mengerja- 
kan sihir hukumnya kafir, seperti yang disebutkan di dalam riwayat 
Imam Ahmad ibnu Hambal dan segolongan ulama Salaf. 

Sedangkan menurut pendapat yang lain tidak kafir, tetapi ia ha- 
nya dikenai hukuman had, yaitu dengan dipancung lehernya. Hal ini 
berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Syafii dan Imam Ah- 
mad ibnu Hambal. Keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada 
kami Sufyan (yaitu Ibnu Uyaynah), dari Amr ibnu Dinar, bahwa ia 
pernah mendengar Bujalah ibnu Abdah menceritakan a$ar berikut, 
bahwa Khalifah Umar ibnul Khattab r.a. pernah menulis surat yang di 
dalamnya disebutkan, “Bunuhlah oleh kalian setiap tukang sihir laki- 
laki dan perempuan.” Bujalah melanjutkan kisahnya, “Maka kami 
pemah membunuh tiga orang wanita penyihir.” A$ar ini diketengah- 
kan pula oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Di dalam aSar 
yang sahih disebut pula bahwa Siti Hafsah Ummul Mu-minin pernah 
disihir oleh seorang budak perempuannya, maka Siti Hafsah meme- 
rintahkan agar budak tersebut dihukum mati, lalu si budak perempuan 
itu pun dihukum mati. 

Imam Ahmad ibnu Hambal mengatakan, di dalam a3ar sahih dari 
ketiga orang sahabat Nabi Saw. disebutkan bahwa penyihir dihukum 
mati. Imam Turmuzi meriwayatkan melalui hadis Ismail ibnu Mus- 
lim, dari Al-Hasan, dari Jundub Al-Azdi yang menceritakan bahwa 
Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


” 2 “id 
HN En 


Hukuman had bagi penyihir ialah dipukul dengan pedang (di- 
hukum mati). 


Tafsir Ibnu Kasir 781 


Kemudian Imam Turmuzi mengatakan bahwa kami tidak mengenal 
hadis ini secara marfu' kecuali hanya dari segi ini. Ismail ibnu Mus- 
lim orangnya da' if dalam periwayatan hadis. Adapun yang sahih ialah 
yang dari Al-Hasan ibnu Jundub secara mauguf. 

Menurut kami, hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Tabrani 
melalui segi Jain, dari Al-Hasan, dari Jundub secara marfu'. 

Telah diriwayatkan melalui berbagai jalur bahwa Al-Walid ibnu 
Ugbah pernah mempunyai seorang tukang sihir untuk memainkan il- 
mu sihir di hadapannya. Permainan sihir yang ditampilkannya itu ia- 
lah dia menebas batang leher seseorang, kemudian si penyihir itu 
membawa kepalanya seraya berteriak-teriak, setelah itu ia mengemba- 
likan lagi kepada si lelaki yang dipancungnya itu. Maka orang-orang 
berkata, “Mahasuci Allah Yang Menghidupkan kembali orang-orang 
yang mati!” 

Kejadian tersebut dilihat oleh seorang lelaki saleh dari kalangan 
kaum Muhajirin. Pada keesokan harinya ia datang dengan menyan- 
dang pedangnya, sedangkan si penyihir itu seperti biasa memainkan 
permainannya. Lalu lelaki Muhajirin itu mencabut pedangnya dan 
langsung dipukulkan ke leher si penyihir tersebut, kemudian berkata, 
“Sekiranya dia benar, niscaya dia dapat menghidupkan dirinya sen- 
diri.” Lalu ja membacakan firman-Nya: 


“23 KG Pegd as " 
e asas Ig mal Lg Gaes 
maka apakah kalian menerima sihir itu, padahal kalian menyak- 
sikannya? (Al-Anbiya: 3) 


Maka Al-Walid murka karena lelaki Muhajirin tersebut tidak meminta 
izin lebih dahulu kepadanya dalam tindakannya itu. Lalu Al-Walid 
memenjarakannya, kemudian melepaskannya. 

Imam Abu Bakar Al-Khalal mengatakan, telah menceritakan ke- 
pada kami Abdullah ibnu Ahmad ibnu Hambal, telah menceritakan 
kepadaku ayahku, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Sa'id, 
telah menceritakan kepadaku Abu Ishag, dari HariSah yang menceri- 
takan asar berikut: Pernah di hadapan seorang Amir ada seseorang 
yang memainkan ilmu sihirnya, lalu datanglah Jundub seraya memba- 


782 Juz 1 — Al-Bagarah 





wa pedangnya, maka Jundub membunuh lelaki penyihir itu, lalu ia 
berkata, “Menurutku dia adalah tukang sihir.” 

Imam Syafii rahimahullah menginterpretasikan kisah sihir yang 
terjadi di masa Khalifah Umar dan yang dialami oleh Siti Hafsah se- 
bagai perbuatan musyrik. 

Abu Abdullah Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya telah meriwayat- 
kan apa yang dikatakan oleh golongan Mu'tazilah, bahwa mereka 
mengingkari keberadaan sihir. Abu Abdullah Ar-Razi mengatakan, 
"Barangkali mereka mengafirkan orang yang meyakini keberadaan 
sihir itu.” 

Selanjutnya Ar-Razi mengatakan, “Adapun menurut ahli sunnah, 
sesungguhnya mereka berpendapat bahwa bisa saja seorang ahli sihir 
dapat terbang di udara, atau mengubah rupa manusia menjadi keledai 
dan rupa keledai menjadi mantisia. Hanya saja mereka berpendapat 
bahwa sesungguhnya Allah menciptakan hal-hal tersebut di saat se- 
orang penyihir membacakan mantera-mantera dan jampi-jampi terten- 
tu. Adapun bila dikatakan bahwa hal yang mempengaruhi kejadian- 
kejadian tersebut karena pengaruh falak dan bintang-bintang, maka 
hal tersebut tidak mungkin: berbeda halnya dengan pendapat ahli fil- 
safat dan ahli peramal serta para pemeluk agama Sabi'ah.” 

Kemudian Abu Abdullah Ar-Razi mengemukakan dalil yang me- 
nyatakan bahwa terjadinya sihir itu adalah karena ciptaan Allah Svt., 
yaitu firman Allah Swt. yang mengatakan: 


er 2 


naek M3 PRA Ia kepnegi plan alah 


Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudarat dengan Sihir- 
nya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. (Al-Bagarah: 
102) 


Sedangkan dalil dari hadis antara lain disebutkan bahwa Rasulullah 
Saw. pernah disihir, dan bahwa sihir sempat mempengaruhinya. Juga 
kisah Siti Aisyah r.a. bersama seorang wanita yang datang kepadanya 
mengakui bahwa dirinya pernah belajar sihir. Banyak lagi kisah lain- 
nya yang ia kemukakan dalam bab ini. Setelah itu Abu Abdullah Ar- 
Razi mengatakan hal berikut: 


Tafsir Ibnu Kasir 183 


Ilmu sihir bukan merupakan hal yang buruk, bukan pula hal yang 
dilarang. Ulama ahli tahgig sepakat menyatakan hal tersebut, meng- 
ingat ilmu itu ditinjau dari eksistensinya merupakan hal yang mulia, 
Juga karena pengertian umum yang terkandung di dalam firman-Nya: 


(arya SA: en Ira ANN : pnya 


Katakanlah, “Adakah sama orang-orang yang ii de- 
ngan orang-orang yang tidak mengetahui?” (Az-Zumar: 9) 


Karena ilmu sihir itu kalau tidak diketahui, niscaya tidak mungkin da- 
pat dibedakan antara sihir dan mukjizat. Sedangkan ilmu yang me- 
nuntun untuk mengetahui sesuatu sebagai mukjizat adalah wajib, dan 
sesuatu yang menjadi sandaran bagi hal yang wajib hukumnya wajib 
pula. Maka dari hal ini tersimpul bahwa mengetahui ilmu sihir hu- 
kumnya wajib, sedangkan sesuatu yang wajib itu tidak mungkin dapat 
dikatakan sebagai hal yang haram atau buruk. Demikianlah konteks 
dari pendapat Abu Abdullah Ar-Razi dalam masalah ini. 

Pendapat ini masih perlu dipertimbangkan dari berbagai segi, an- 
tara lain ia mengatakan bahwa mengetahui ilmu sihir bukan merupa- 
kan hal yang buruk. Jikalau yang dimaksud dengan kalimat ini ialah 
tidak buruk menurut rasio, maka orang-orang yang menentang penda- 
pat ini dari kalangan golongan Mu'tazilah sudah pasti sangat tidak se- 
tuju dengan pendapat ini. Jika yang dimaksud ialah tidak buruk me- 
nurut penilaian syara' (agama), berarti di dalam ayat ini terkandung 
pengertian yang mempropagandakan belajar ilmu sihir. Sedangkan di 
dalam kitab sahih disebutkan oleh salah satu hadisnya: 


Ke Id 1 a33 Sia Kas ak Faleg WES A 


Barang siapa yang datang kepada tukang ramal atau tukang te- 
nung, maka sesungguhnya dia telah kafir (ingkar) kepada kitab 
(Al-Our'an) yang diturunkan kepada Muhammad. 


Di dalam kitab-kitab Sunan disebutkan sebuah hadis yang mengata- 
kan: 


784 Juz 1 — Al-Bagarah 





ARAB AA Me 


PL yr 
Pp REI Ca” A4 W9o as 


Barang siapa membuat suatu buhul, lalu ia meniupkan napasnya 
pada buhul itu, maka sesungguhnya dia telah mengerjakan sihir. 


Dalam menanggapi perkataan Abu Abdullah Ar-Razi yang menyata- 
kan, “Tiada larangan, para ulama ahli tahgig sepakat atas hal ini,” 
timbul suatu pertanyaan “mengapa ilmu sihir itu tidak dilarang, pada- 
hal ayat dan hadis yang telah kita kemukakan mengecamnya?'. Kese- 
pakatan ulama ahli tahgig —seperti yang dikatakannya— menuntut 
adanya bukti berupa nas dalam masalah ini dari beberapa orang ula- 
ma atau dari kebanyakan mereka, lalu manakah nas-nas mereka yang 
menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? 

Mengenai pendapat Abu Abdullah Ar-Razi yang memasukkan il- 
mu sihir ke dalam pengertian umum firman Allah Swt. yang menga- 


takan: 
8 27 PAN AYO 1 KTA & 2. 2 4 
& ma Oak JA need PI Sg RP 
Katakanlah, “Adakah sama orang-orang yang mengetahui de- 
ngan orang-orang yang tidak mengetahui?” (Az-Zumar: 9) 


Hal ini masih perlu dipertimbangkan kebenarannya, mengingat ayat 
ini hanyalah menunjukkan makna memuji orang-orang yang alim da- 
lam ilmu syariat. Lalu mengapa dia sampai berani mengatakan bahwa 
ilmu sihir adalah bagian dari syariat, dan bahkan ia mengangkat ilmu 
sihir kepada kategori ilmu yang wajib dipelajari, dengan alasan untuk 
mengetahui mukjizat tidak dapat dilakukan melainkan dengan menge- 
tahui ilmu sihir. Alasan ini sangat lemah, bahkan dapat dikatakan ba- 
til. Dikatakan demikian karena mukjizat yang paling agung dari Rasul 
kita ialah Al-Our'anul 'Azim yang tidak datang kepadanya kebatilan, 
baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tu- 
han Yang Mahabijaksana lagi Maha Terpuji. 

Kemudian perlu diperhatikan bahwa sesungguhnya untuk menge- 
tahui sesuatu sebagai mukjizat, pada prinsipnya tidak bergantung ke- 


Tafsir Ibnu Kasir 785 





pada pengetahuan ilmu sihir. Sebagai bukti yang akurat ialah para sa- 
habat, para tabi'in, dan para imam kaum muslim serta kalangan 
awam, mereka mengetahui hal yang mukjizat, mereka pun dapat 
membedakan antara mukjizat dan sihir, sekalipun mereka tidak mem- 
punyai pengetahuan tentang ilmu sihir. Dengan kata lain, mereka ti- 
dak pernah mempelajarinya, tidak pula mengerjakannya. 

Kemudian Abu Abdullah Ar-Razi menyebutkan bahwa ilmu sihir 
itu ada delapan macam: 

1. Sihir orang-orang pendusta dan kaum Kasydani (yaitu mereka 
yang menyembah tujuh bintang yang beredar). Mereka mempunyai 
keyakinan bahwa bintang-bintang tersebutlah yang mengatur alam ini, 
dan bintang-bintang itulah yang mendatangkan kebaikan dan kejahat- 
an. Mereka adalah kaum yang diutus kepada mereka Nabi Ibrahim 
a.s. Khalilullah (kekasih Allah) a.s. untuk membatalkan pendapat me- 
reka dan mematahkan hujah mereka. 

Sehubungan dengan masalah ini telah diadakan suatu penelitian 
yang membuahkan karya tulis —seperti kitab Sirrul Maktum fi 
Mukhatabatisy Syamsi wan Nujum— yang dinisbatkan kepada apa 
yang dialami cleh Nabi Ibrahim a.s. pada permulaan perkaranya, se- 
bagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Khalkan dan lain-lainnya. Me- 
nurut suatu pendapat, Ibnu Khalkan telah bertobat atas karya tulisnya 
itu. Menurut pendapat yang lainnya lagi, sesungguhnya Ibnu Khalkan 
menulis hal tersebut dengan maksud menonjolkan keutamaannya, bu- 
kan bermaksud meyakininya. Memang tanggapan inilah yang disang- 
kakan kepadanya, hanya dia menyebutkan dalam kitabnya itu cara 
mereka berdialog dengan masing-masing dari ketujuh bintang terse- 
but, disebutkan pula cara-cara yang mereka lakukan serta upacara 
ritual yang diada-adakan mereka terhadap bintang-bintang tersebut. 

2. Sihir yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilusi dan 
jiwa yang kuat. Kemudian Abu Abdullah Ar-Razi mengetengahkan 
alasan yang membuktikan ilusi mempunyai pengaruh, bahwa seorang 
manusia dapat saja berjalan di atas jembatan yang diletakkan di atas 
permukaan tanah, sedangkan ia tidak dapat berjalan di atasnya bila 
jembatan diletakkan memanjang di atas sungai atau lainnya. 

Abu Abdullah Ar-Razi mengatakan, para tabib sepakat melarang 
orang yang mimisan memandang kepada sesuatu yang berwarna me- 


186 Juz 1 — Al-Bagarah 





rah, dan orang yang berpenyakit ayan dilarang memandang kepada 
sesuatu yang sangat menyilaukan atau sesuatu yang berputar. Hal ter- 
sebut tiada lain karena jiwa manusia diciptakan tunduk kepada ilusi- 
ilusinya. 

Ia melanjutkan perkataannya, bahwa para cendekiawan sepakat 
bahwa penyakit 'ain merupakan perkara yang hak (nyata). Sebagai 
dalilnya dapat diketengahkan sebuah hadis sahih yang menyebutkan 
bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda: 


Jar? 


Tara ag CS, Pra 


Penyakit 'ain itu hal yang hak. Sekiranya ada sesuatu yang da- 
pat mendahului takdir, niscaya penyakit 'ain dapat mendahului- 
nya. | 


Abu Abdullah Ar-Razi mengatakan, “Apabila Anda mengetahui hal 
ini, maka kami katakan bahwa jiwa yang dapat melakukan perbuatan- 
perbuatan tersebut adakalanya kuat sekali. Untuk itu dalam merealisa- 
sikan perbuatan-perbuatan itu ia tidak memerlukan bantuan sarana 
atau alat bantu lainnya. Adakalanya jiwa itu lemah, maka untuk me- 
realisasikannya ia memerlukan sarana-sarana tersebut.” 

Hakikat hal tersebut ialah bahwa jiwa manusia apabila lebih ting- 
gi daripada tubuh kasarnya, maka ia sangat cenderung kepada alam 
samawi, hingga jadilah ia seakan-akan roh samawi, dan ia mem- 
punyai kekuatan yang menakjubkan untuk mempengaruhi semua un- 
sur dari alam kasar ini. Tetapi apabila jiwa seseorang lemah dan cen- 
derung bergantung kepada tubuh kasarnya, maka saat itu ia tidak 
mempunyai pengaruh sama sekali kecuali hanya dalam tubuh kasar- 
nya saja. 

Kemudian Abu Abdullah Ar-Razi memberikan petunjuk untuk 
mengobati penyakit 'ain ini dengan cara mengurangi makan, menjauh 
dari manusia, dan membebaskan diri dari riya (pamer). 

Menurut kami, apa yang diisyaratkan oleh Abu Abdullah ini ter- 
masuk ke dalam pengertian indera yang keenam atau tasarruf bil hal. 
Hal ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu adakalanya termasuk dari 
jenis yang benar lagi diakui oleh syariat. Pemiliknya menggunakan- 


— Tafsir Ibnu Kasir 187 


nya untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya serta 
menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Indera je- 
nis ini merupakan anugerah dari Allah Swt. dan merupakan karamah 
bagi orang-orang saleh dari kalangan umat ini. Jenis ini sama sekali 
bukan dinamakan sihir menurut penilaian syara”. 

Adakalanya keadaan yang dialami oleh pemiliknya batil serta pe- 
miliknya tidak mengerjakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah 
dan rasul-Nya, dan ia tidak menggunakan bakatnya itu untuk keperlu- 
an tersebut. Jenis inilah yang dialami oleh orang-orang celaka, yaitu 
mereka yang menyimpang dari syariat, serta keadaan yang dialaminya 
itu tidak menunjukkan bahwa mereka menerimanya sebagai anugerah 
dari Allah dan tidak menunjukkan pula bahwa Allah mencintai mere- 
ka. Perihalnya sama dengan apa yang dimiliki oleh Dajjal, dia mem- 
punyai banyak hal yang bertentangan dengan hukum alam, seperti 
yang dijelaskan oleh banyak hadis. Akan tetapi, sekalipun demikian 
hal tersebut tercela menurut penilaian syara'» semoga laknat Allah te- 
tap atas dirinya. Demikian pula keadaan orang-orang yang menye- 
rupai Dajjal dari kalangan mereka yang dianugerahi bakat ini, tetapi 
bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. 
Pembahasan mengenai masalah ini memerlukan keterangan yang pan- 
jang, dan kitab ini bukan tempat untuk membahasnya. 

3. Termasuk ke dalam kategori sihir ialah meminta bantuan kepa- 
da arwah yang ada di bumi, yakni makhluk jin. Berbeda dengan pen- 
dapat para ahli filsafat dan golongan Mu 'tazilah, mereka berpendapat 
bahwa jin itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu jin yang mukmin dan 
jin kafir (yakni setan). 

Abu Abdullah Ar-Razi mengatakan, menghubungi arwah jenis ini 
lebih mudah ketimbang menghubungi arwah samawi, mengingat ada- 
nya kesamaan dan hubungan yang berdekatan di antara keduanya. 
Kemudian orang-orang yang ahli dalam bidang ini dan banyak me- 
lakukan percobaan telah menyaksikan bahwa berhubungan dengan ar- 
wah ardiyyah dapat dilakukan hanya dengan melakukan perbuatan- 
perbuatan yang mudah lagi tidak banyak, seperti membaca mantera, 
dupa, dan jampi-jampi. Jenis ini dinamakan 'azaim atau menunduk- 
kan makhluk jin. 


788 Juz 1 — Al-Bagarah 


4. Termasuk ke dalam ilmu sihir ialah tipuan melalui ilusi, mem- 
balikkan pandangan mata, serta sulap. Dasar jenis ini ialah bahwa 
mata itu adakalanya keliru dan sibuk dengan sesuatu yang tertentu se- 
hingga melupakan yang lainnya. Tidakkah Anda melihat bahwa se- 
orang pesulap yang cerdik kelihatan oleh kita sedang melakukan se- 
suatu yang menakjubkan penglihatan orang-orang yang menontonnya 
hingga semua pandangan mata mereka tertuju kepadanya. Tetapi bila 
semua perhatian mereka tertuju kepada sesuatu yang dilakukannya 
itu, maka si pesulap melakukan hal yang lain secepat kilat, hingga 
yang tampak di mata mereka adalah sesuatu yang berbeda dengan apa 
yang mereka tunggu-tunggu, dan akhirnya mereka merasa takjub se- 
kali dengan perbuatan si pesulap itu. 

Sekiranya si pesulap itu diam dan tidak mengatakan hal-hal yang 
memalingkan perhatian para penontonnya kepada lawan dari perbuat- 
an yang hendak dilakukannya itu, serta jiwa dan ilusi para penonton- 
nya tidak memperhatikan apa yang hendak diperbuatnya, niscaya pe- 
nonton akan mengerti semua perbuatan yang dilakukannya. 

Abu Abdullah Ar-Razi mengatakan, setiap kali keadaan mendu- 
kung pengurangan pandangan mata secara baik, maka hasil sulap ma- 
kin bertambah baik. Misalnya si pesulap duduk di tempat yang terang 
sekali atau di tempat yang gelap, maka pandangan mata penonton ku- 
rang prima terhadap dirinya bila keadaannya demikian. 

Menurut kami, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa sesung- 
guhnya sihir yang dilakukan di hadapan Raja Fir'aun tiada lain terma- 
suk ke dalam Bab “Sulap”. Karena itu, Allah Swt. berfirman di dalam 
Kitab-Nya: 


Page nya GABUNG HNSI PA AG 


Cw (GLEN 

Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata 
orang dan menjadikan banyak orang itu takut, serta mereka 
mendatangkan sihir yang besar (menakjubkan). (Al-A'raf: 116) 


Dan firman Allah Swt.: 
Palu “.I 


(rab) SSI PAN PA 


— Tafsir Ibnu Kasir 789 


terbayang di mata Musa karena pengaruh dari sihir mereka se- 
akan-akan tali dan tongkat itu merayap cepat. (Taha: 66) 


Sebagian kalangan ahli tafsir mengatakan bahwa tali-tali dan tongkat- 
tongkat tersebut pada hakikatnya tidak merayap. 

5. Termasuk perbuatan sihir ialah reaksi-reaksi ajaib yang timbul 
dari penyusunan berbagai alat yang disusun menurut bentuk handa- 
sah, misalnya berbentuk seperti seorang yang menunggang kuda, se- 
dangkan tangannya memegang sebuah genderang, apabila lewat suatu 
saat dari siang hari (satu jam), maka genderang itu dipukulnya tanpa 
ada seorang pun yang menyentuhnya. Termasuk ke dalam kategori je- 
nis ini jalah patung-patung yang dibuat oleh bangsa Romawi dan 
bangsa India hingga orang yang melihatnya tidak dapat membedakan 
antara patung dan manusia yang sungguhannya, hingga mereka mam- 
pu membuatnya dalam rupa sedang tertawa dan sedang menangis. 
Kemudian Abu Abdullah Ar-Razi mengatakan bahwa segi-segi ini 
termasuk kelembutan dari hal-hal yang bersandar kepada ilusi. Ia me- 
ngatakan pula bahwa sihir yang dilakukan oleh tukang sihir Raja 
Fir'aun termasuk ke dalam kategori jenis ini. 

Dari pendapat yang dikatakan oleh sebagian ahli tafsir sehubung- 
an dengan sihir yang disajikan oleh tukang-tukang sihir Raja Fir'aun, 
kami simpulkan bahwa sesungguhnya mereka terlebih dahulu mem- 
persiapkan tali-tali dan tongkat-tongkat tersebut, sebelumnya mereka 
isi terlebih dahulu dengan air raksa. Karena itu, setelah semuanya di- 
lepaskan, maka benda-benda itu meliuk-liuk bergerak karena penga- 
ruh dari air raksa tersebut. Maka terbayang di mata para penontonnya 
seakan-akan tali-tali dan tongkat-tongkat tersebut berjalan cepat de- 
ngan sendirinya. 

Ar-Razi mengatakan, termasuk ke dalam bab ini ialah bangunan 
jam pasir (tabung kaca untuk mengukur waktu, berdasarkan aliran 
suatu bahan berupa pasir dan sebagainya pada zaman dahulu. red.), 
demikian pula ilmu menarik barang yang berat dengan alat yang ri- 
ngan. 

Menurut kami, pada hakikatnya jenis ini tidak pantas dikategori- 
kan sebagai sihir, mengingat kejadiannya dapat diketahui melalui pe- 


0 Juz 1 — A-Bagarah 


nyebab-penyebab yang telah dimaklumi dan pasti. Untuk itu barang 
siapa yang memahaminya, niscaya ia dapat melakukannya. 

Menurut kami, termasuk ke dalam bab ini (yang penyebabnya je- 
las) ialah tipu muslihat yang dilakukan oleh orang-orang khusus Nas- 
rani terhadap kalangan awam mereka, melalui cahaya api yang diper- 
lihatkan kepada kalangan awam, seperti kasus yang terjadi di suatu 
gereja milik mereka di kota Baitul Magdis. Mereka melakukan tipu 
muslihat melalui hal tersebut dengan cara memasukkan api secara 
sembunyi-sembunyi ke dalam gereja, lalu lentera besar gereja tersebut 
dinyalakan melalui cara yang lembut (samar) hingga memperdaya ka- 
langan orang-orang awam mereka. Adapun bagi kalangan khusus me- 
reka, hal tersebut sudah diketahuinya, tetapi mereka mencari-cari 
alasan untuk menyembunyikan rahasia itu, bahwa hal tersebut dapat 
dijadikan sarana untuk mempersatukan teman-teman seagama mereka, 
maka mereka memandang perbuatan tersebut sebagai hal yang diper- 
bolehkan. Perihalnya sama dengan apa yang dilakukan oleh orang- 
orang tolol lagi bodoh dari kalangan aliran Karamiyah, yaitu mereka 
yang memperbolehkan membuat hadis dalam masalah targib dan tar- 
hib. Mereka itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dian- 
cam oleh Rasulullah Saw. dalam sabdanya: 


Hat G1 na oa Le. 
KAA TIA Hi EA S3 
Barang siapa yang berdusta dengan Min mengatasnamakan 


diriku, maka hendaklah ia bersiap-siap mengambil tempat du- 
duknya di neraka. 


Sabda Rasulullah Saw. lainnya yang mengatakan: 


“4 en 5 #3, Pa Kita 
MEA LK GE Ra BA agesla 


? 


Ceritakanlah hadis dariku, tetapi janganlah kalian berdusta ter- 
hadap diriku, karena sesungguhnya orang yang berdusta terha- 
dapku pasti masuk neraka. 


Tafsir Ibnu Kasir 791 





Kemudian dalam bab ini ia menyebut sebuah kisah dari salah seorang 
rahib (pendeta). Bahwa pada suatu hari ia mendengar suara seekor 
burung yang mengeluarkan suara sedang sedih, dan lemah gerakan- 
nya. Apabila suara itu terdengar oleh burung lainnya, burung-burung 
lain merasa kasihan kepadanya. Kemudian mereka pergi dan datang 
lagi dengan membawa buah zaitun, lalu mereka lemparkan zaitun itu 
ke sarang burung yang sedang sedih tersebut agar dimakannya. 

Lalu rahib ini sengaja membuat sebuah boneka yang bentuknya 
mirip dengan burung yang sedang menderita itu, kemudian ia menja- 
dikan boneka burungnya itu berlubang pada bagian dalamnya, apabila 
ada angin yang memasuki rongga tersebut, akan keluarlah darinya 
suara Seperti suara burung yang sedang menderita itu. | 

Kemudian 1a tinggal di dalam gereja yang dibangunnya yang ia 
duga berada di atas kuburan salah seorang yang saleh dari kalangan 
mereka. Lalu ia menggantungkan boneka burungnya itu di salah satu 
tempat dari gerejanya. Apabila musim buah zaitun tiba, ia membuka 
sebuah jendela yang berhadapan dengan arah burung buatannya itu, 
hingga masuklah angin dan meniup boneka burungnya dan keluarlah 
suara darinya. Suaranya itu terdengar oleh burung-burung lain yang 
Tupanya sejenis dengan boneka burung itu, lalu mereka berdatangan 
dengan membawa buah zaitun yang banyak jumlahnya. . 

Orang-orang Nasrani tidak melihat hal yang lain kecuali adanya 
buah zaitun tersebut di dalam gerejanya, tanpa mereka ketahui sebab- 
musababnya, hingga mereka teperdaya, dan mereka menduga bahwa 
hal tersebut termasuk keramat dari pemilik kuburan yang ada di da- 
lam gereja itu. Semoga laknat Allah menimpa mereka berturut-turut 
hingga hari kiamat nanti. 

6. Termasuk ke dalam perbuatan sihir ialah menggunakan sarana 
bantuan berupa obat-obatan, yakni dalam berbagai macam makanan 
dan minyak-minyakan. Abu Abdullah Ar-Razi mengatakan, perlu di- 
ketahui bahwa sesungguhnya tiada jalan untuk mengingkari bahan-ba- 
han yang khusus, mengingat pengaruh magnetis memang dapat disak- 
sikan. 

Menurut kami, termasuk ke dalam kategori ini apa yang banyak 
dilakukan oleh orang-orang yang menamakan dirinya fakir. Dia me- 


792 Juz 1 — A-Bagarah 





nipu kalangan awam dari manusia dengan memakai sarana bahan-ba- 
han khusus ini, lalu mengaku bahwa hal ini terjadi karena akibat pe- 
ngaruh dari seringnya dia bergaul dengan api dan memegang ular be- 
racun serta lain-lainnya yang termasuk ke dalam bagian ini. 

7. Termasuk ke dalam sihir ialah mempengaruhi hati orang lain. 
Misalnya seorang penyihir mengakui bahwa dirinya mengetahui Ismul 
A'zam. Bahwa Jin taat serta tunduk kepadanya dalam berbagai hal: 
apabila propagandanya itu secara kebetulan didengar oleh orang yang 
lemah akalnya dan tidak dewasa, niscaya ia menduga bahwa si penyi- 
hir itu benar, lalu hatinya bergantung kepadanya, dan terjadilah di da- 
lam hatinya suatu perasaan takut dan khawatir terhadap si penyihir 
itu. Apabila telah terjadi rasa takut dalam hatinya, lemahlah kekuatan 
inderanya, maka pada saat itu si penyihir dapat menguasainya dan da- 
pat melakukan apa yang dikehendakinya. 

Menurut kami, jenis ini dikatakan tanbulah (hipnotis). Sesung- 
guhnya jenis ini hanya dapat mengenai kalangan orang-orang yang le- 
mah akalnya. Di dalam ilmu firasah terdapat pengetahuan yang me- 
nuntun untuk mengetahui orang yang berakal kuat dan orang yang 
berakal lemah. Apabila orang yang bersangkutan berakal cerdas dan 
menguasai ilmu firasah, maka dia akan mengetahui siapa di antara 
mereka yang taat kepadanya dan siapa yang tidak mau taat. 

8. Termasuk ke dalam kategori sihir ialah melakukan namimah 
dan adu domba dengan menggunakan cara yang mudah lagi lembut, 
tidak kelihatan. Jenis ini telah terkenal di kalangan orang banyak. 

Menurut kami, namimah itu terbagi menjadi dua bagian: adakala- 
nya untuk tujuan mengadu domba di antara orang-orang lain dan me- 
mecah belah hati kaum mukmin. Jenis ini jelas haram menurut kese- 
pakatan semuanya. 

Jika namimah yang dilakukan untuk tujuan mendamaikan masa- 
lah di antara orang-orang lain dan untuk menyatukan serta merukun- 
kan suara kaum muslim, seperti yang er Bni oleh ban berikut: 


Data AA PIR 


Bukanlah pendusta orang yang melakukan namimah untuk ke- 
baikan. 


Tafsir Ibnu Kasir 793 


Atau dengan tujuan untuk menghina dan memecah-belah di antara 
persatuan orang-orang kafir, maka hal ini merupakan perkara yang di- 
anjurkan, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis berikut: 
f “1 
ag 2 
Hd SM 


Perang itu tipu muslihat. 


Juga seperti apa yang dilakukan oleh Nu'aim ibnu Mas'ud ketika ia 
memecah-belah persatuan golongan-golongan yang bersekutu dengan 
Bani Ouraizah. 

Nu'aim datang kepada salah satu pihak dari kedua golongan itu, 
lalu ja menceritakan kepada mereka apa yang dikatakan oleh golong- 
an lainnya tentang diri mereka. Kemudian ia menyampaikan kepada 
golongan lainnya kata-kata yang lain dari golongan yang pertama, la- 
lu ja adu dombakan di antara kedua golongan tersebut hingga mereka 
saling mencurigai dan pecahlah persatuan mereka. 

Sesungguhnya orang yang dapat melakukan hal seperti ini hanya- 
lah orang-orang yang mempunyai kecerdasan dan pandangan yang ta- 
jam. Akhirnya hanya kepada Allah-lah kami memohon pertolongan. 

Selanjutnya Ar-Razi berkata, demikianlah pembagian sihir dan 
penjelasan serta tingkatannya secara global. 

Menurut kami, sesungguhnya telah dimasukkan ke dalam kate- 
gori Sihir banyak hal yang telah disebut di atas, tiada lain karena hal- 
hal tersebut sulit untuk diketahui penyebabnya dan sangat halus. 
Mengingat definisi sihir menurut istilah bahasa artinya sesuatu yang 
lembut dan samar penyebabnya. Untuk itu, di dalam sebuah hadis di 
sebutkan: 


Sesungguhnya di antara ilmu bayan (paramasastra) itu benar-be- 
nar mengandung (pengaruh seperti pengaruh) sihir. 


Dinamakan sahur karena dilakukan pada penghujung malam hari di 
Saat cuaca masih gelap tak kelihatan. Sahar berarti ri-ah (paru-paru) 


194 Juz 1 — Al-Bagarah 





yang merupakan pusat pernapasan. Dinamakan demikian karena tem- 
patnya tersembunyi dan jaringannya lembut menyebar ke seluruh ba- 
gian tubuh dan semua syaraf. Seperti yang dikatakan oleh Abu Jahal 
kepada Utbah pada hari Perang Badar, “Intafakha saharuhu,” yakni 
paru-parunya mengembang karena dicekam oleh rasa takut yang sa- 
ngat. Siti Aisyah r.a. Pe mengatakan: 


3 — Ten w , 33 
ey apa KAS 15 AP ANA 


Rasulullah Saw. wafat di antara dada (sebelah kanan)ku dan 
pangkal tenggorokanku. 


Allah Swt. berfirman: 


aa 


Gerai 
Gara ella la 


Mereka menyulap mata orang-orang. (Al-A'raf: 116) 


Artinya, mereka menyembunyikan apa yang mereka lakukan dari ma- 
ta orang-orang banyak. 

Abu Abdullah Al-Ourtubi mengatakan, “Menurut kalangan kami, 
sihir itu merupakan perkara yang nyata.” Ia mempunyai kenyataan 
karena Allah menciptakan untuknya apa yang dikehendaki oleh si pe- 
nyihir (sebagai istidraj, pent.). 

Lain halnya dengan pendapat golongan Mu'tazilah dan Abu 
Ishag Al-Isfirayini, dari kalangan mazhab Syafii. Mereka mengatakan 
bahwa sesungguhnya sihir itu adalah pengelabuan dan ilusi semata. 
Al-Ourtubi mengatakan, termasuk ke dalam kategori sihir ialah se- 
suatu yang dilakukan dengan tangan yang cepat seperti permainan su- 
lap. Ibnu Faris mengatakan bahwa pendapat ini bukan diutarakan oleh 
penduduk pedalaman (orang kampung). 

Al-Ourtubi mengatakan, termasuk ke dalam sihir ialah bacaan 
yang dihafal dan melakukan rugyah dengan menyebut asma Allah 
Swt. Adakalanya sihir itu merupakan perjanjian dengan setan-setan, 
maka kejadiannya akan menimbulkan berbagai macam penyakit dan 
kerusakan serta lain-lainnya yang berbahaya. 


Tafsir Ibnu Kasir 795 


Al-Ourtubi mengatakan bahwa sabda Rasul Saw. yang mengata- 
kan: 


z7” Lontar » 
Gedokalasal 


Sesungguhnya di antara ilmu bayan (paramasastra) itu benar-be- 
nar mengandung (pengaruh seperti pengaruh) sihir. 


Kalimat ini dapat diinterpretasikan sebagai pujian, menurut apa yang 
dikatakan oleh segolongan ulama. Dapat pula diinterpretasikan se- 
bagai celaan terhadap ilmu balagah. Selanjutnya Al-Ourtubi memberi- 
kan komentarnya bahwa pendapat yang terakhir inilah yang lebih sa- 
hih, mengingat dapat saja balagah dijadikan sebagai sarana untuk 
membenarkan hal yang batil, sehingga pendengarnya terpesona oleh 
kata-katanya dan menduganya berada di pihak yang benar, seperti 
yang disebutkan oleh sabda Nabi Saw. yang kb 


NC Aa ' p. PP he AI 3 9-1 
AA sa uan b Pt Kat UN 3 Jual 
Barangkali sebagian dari kalian lebih pandai dalam mengutara- | 
kan alasannya daripada sebagian yang lain. Karena itu, lalu aku 


memutuskan peradilan UnIUK kemenangannya. Hingga akhir ha- 
dis. 


Al-Wazir Abul Muzaffar (yaitu Yahya ibnu Muhammad ibnu 
Hubairah) dalam kitabnya yang berjudul Al-Isyraf "Ala Maza Hibil 
Asyraf mengetengahkan sebuah bab yang membahas masalah sihir. Ia 
mengatakan bahwa mereka telah sepakat bahwa sihir itu mempunyai 
kenyataan, kecuali Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah berpendapat 
bahwa sihir tidak ada kenyataannya. 

Para ulama berselisih pendapat mengenai orang yang belajar sihir 
dan menggunakannya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam 
Ahmad mengatakan bahwa pelakunya menjadi kafir. 

Dari kalangan murid-murid Imam Abu Hanifah ada yang menga- 
takan bahwa sesungguhnya kalau seseorang belajar ilmu sihir hanya 
untuk pertahanan diri atau untuk menghindarinya, hukumnya tidak 


796 Juz 1 — Ai-Bagarah 


kafir. Barang siapa yang mempelajarinya dengan keyakinan bahwa si- 
hir diperbolehkan atau sihir bermanfaat bagi dirinya, maka ia kafir. 
Demikian pula orang yang meyakini bahwa setan dapat melakukan 
apa saja yang dikehendakinya, maka dia kafir. 

Imam Syafii rahimahullah mengatakan, “Apabila seseorang bela- 
jar ilmu sihir (dan telah menguasainya), maka kami akan katakan ke- 
padanya terlebih dahulu, "Peragakanlah sihirmu itu kepada kami.' Ji- 
ka ia memperagakan jenis sihir yang memastikannya kafir, misalnya 
dia berkeyakinan seperti apa yang diyakini oleh penduduk Babil 
—yakni mendekatkan diri kepada,tujuh bintang, dan bahwa ketujuh 
bintang tersebut dapat memberikan apa yang dimintakan kepadanya— 
maka dia kafir. Apabila sihir yang diperagakannya itu tidak me- 
nyebabkan dia kafir (maka ia tidak kafir), tetapi jika dia meyakini 
bahwa belajar sihir itu boleh, maka hukumnya kafir.” 

Ibnu Hubairah mempertanyakan, “Apakah seorang penyihir dibu- 
nuh hanya semata-mata karena ia memperlihatkan sihirnya dan meng- 
gunakannya?” 

Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad dibunuh, dan menurut 
Imam Syafii serta Imam Abu Hanifah tidak. Tetapi jika sihirnya itu 
telah membunuh seseorang manusia, maka ia dibunuh menurut Imam 
Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad. 

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa si penyihir tidak dibunuh 
kecuali jika ia melakukan perbuatannya itu (membunuh orang lain de- 
ngan ilmu sihirnya) secara berulang-ulang, atau dia mengakui sendiri 
telah melakukannya terhadap seseorang tertentu. Apabila ilmu sihir 
seseorang digunakan untuk membunuh, maka ia dihukum mati se- 
bagai hukuman had-nya menurut pendapat mereka, kecuali Imam 
Syafii. Imam Syafii berpendapat bahwa bila keadaannya memang de- 
mikian, maka ia dihukum mati sebagai gisas. 

Ibnu Hubairah mempertanyakan, “Apakah dapat diterima tobat 
tukang sihir bila ia bertobat darinya?” Imam Malik dan Imam Abu 
Hanifah serta Imam Ahmad menurut pendapat yang terkenal di ka- 
langan mereka mengatakan bahwa tobatnya tidak diterima. Akan te- 
tapi, Imam Syafii dan Imam Ahmad menurut riwayat yang lain me- 
ngatakan dapat diterima tobatnya. 


Tafsir Ibnu Kasir 797 


Tukang sihir dari kalangan ahli kitab menurut Imam Abu Hani- 
fah dihukum mati, sebagaimana tukang sihir muslim pun dihukum 
mati. 

Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafii mengatakan tidak 
dihukum mati, karena menimbang kisah Labid ibnul A'sam. Mercka 
berselisih pendapat mengenai wanita muslimah tukang sihir, menurut 
Imam Abu Hanifah, ia tidak dibunuh melainkan hanya dihukum pen- 
jara. Sedangkan menurut ketiga imam lainnya, hukumnya sama de- 
ngan hukum seorang laki-laki penyihir. 

Abu Bakar Al-Khalal mengatakan, telah menceritakan kepada ka- 
mi Abu Bakar Al-Marwazi, bahwa Umar ibnu Harun pernah memba- 
ca (belajar) dari Abu Abdullah (yakni Imam Ahmad ibnu Hambal) 
bahwa telah menceritakan kepada kami Yunus, dari Az-Zuhri yang 
mengatakan, “Penyihir dari kalangan kaum muslim dihukum mati, se- 
dangkan penyihir dari kalangan kaum musyrik tidak dihukum mati, 
karena Rasulullah Saw. pernah disihir oleh seorang wanita Yahudi, 
ternyata beliau tidak membunuhnya.” 

Imam Ourtubi menukil dari Imam Malik rahimahullah yang me- 
ngatakan bahwa tukang sihir dari kalangan kafir zimmi dihukum mati 
jika sihirnya itu ia gunakan untuk membunuh. 

Ibnu Khuwaiz Mandad meriwayatkan dua buah riwayat dari 
Imam Malik sehubungan dengan kafir Zzimmi bila mempraktikkan si- 
hir. Salah satunya mengatakan bahwa ia diminta bertobat terlebih da- 
hulu. Jika ja masuk Islam, tidak dihukum, tetapi jika tidak mau ma- 
suk Islam, maka ia dihukum mati. Pendapat kedua mengatakan bahwa 
dia tetap dihukum mati, sekalipun masuk Islam. 

Seorang penyihir itu apabila ilmu sihirnya mengandung kekufur- 
an, maka ia dihukumi kafir menurut keempat orang imam dan imam- 
imam lainnya, karena berdasarkan kepada firman-Nya: 


316 Gta IE AK aa V- 1 WI 
Sy ANN 32 Ya Jan ya oulas 
U:-v AJ, 


Sedangkan keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada se- 
orang pun sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami hanya co- 


798 Juz 1 — A-Bagarah 


baan (bagimu). Sebab itu, janganlah kamu kafir.” (Al-Bagarah: 
102) 


Tetapi Imam Malik mengatakan, “Jika kekufuran tampak pada diri- 
nya, maka tobatnya tidak diterima, karena kedudukannya sama de- 
ngan kafir zindig. Jika dia bertobat sebelum menampakkan kekufur- 
annya, lalu ia datang kepada kami seraya bertobat, maka kami mene- 
rimanya. Jika sihirnya itu ia gunakan untuk membunuh orang, maka 
ia dibunuh (dihukum mati).” 

Imam Syafii mengatakan, “Kalau si penyihir mengatakan, “Aku 
tidak sengaja membunuh,” maka ia dihukumi sebagai orang yang ke- 
liru dan diharuskan membayar diat.” 

Ada suatu pertanyaan, “Apakah penyihir boleh diminta untuk 
melepaskan (mengobati) sihirnya?” Sa'id ibnul Musayyab r.a. mem- 
perbolehkannya menurut apa yang dinukil oleh Imam Bukhari. Amir 
Asy-Sya bi mengatakan, tidak mengapa menggunakan nusyrah (peng- 
obatan dengan memakai jampi). Akan tetapi, Al-Hasan Al-Basri me- 
makruhkannya. 

Di dalam hadis sahih dari Siti Aisyah r.a. disebutkan bahwa ia 
pemah berkata, “Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak berobat 
dengan cara nusyrah?” Maka beliau Saw. menjawab: 


C3 ee AI Sa UE 3 TA Amin 


Adapun Allah, sesungguhnya Dia telah menyembuhkan diriku, 
dan aku merasa khawatir (bila memakai nusyrah) nanti aku 
membuka pintu kejahatan kepada manusia. 


Al-Ourtubi meriwayatkan dari Wahb yang mengatakan, “Hendaknya 
diambil tujuh helai daun sidr, terus ditumbuk di antara dua buah batu, 
lalu diperas dengan memakai air seraya dibacakan ayat Al-Kursi pa- 
danya. Kemudian airnya diminumkan kepada orang yang terkena sihir 
sebanyak tiga tegukan, sedangkan sisanya dimandikan untuknya. Se- 
sungguhnya cara ini dapat melenyapkan sihir yang mengenainya, dan 
cara ini amat baik buat lelaki yang mengobati istrinya.” 

Menurut kami, pengobatan yang paling bermanfaat untuk mele- 
nyapkan pengaruh sihir ialah membacakan apa yang telah diturunkan 


Tafsir Ibnu Kasir 199 


oleh Allah kepada Rasul-Nya untuk menghilangkan hal tersebut, yaitu 
membaca surat Mu'awwizatain. 


Di dalam sebuah hadis disebutkan: 


Kebaya 33 “eta GA 


Tiada suatu ta'awwuz pun yang digunakan oleh seseorang se- 
banding dengan keduanya. 


PI ia 


Demikian pula membaca ayat Kursi, karena sesungguhnya ayat Kursi 
itu dapat digunakan untuk mengusir setan. 


Al-Bagarah, ayat 104-105 
oa Paya NE Ce Bah 
aan Kap 
KG Kp ISIS 


” 


e 
2 | 
. 
Pet 


Pai 





Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian katakan (kepa- 
da Muhammad), “Ra'ina,” tetapi katakanlah, “Unzurna,” dan, 
“Dengarlah.” Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. 
Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tia- 
da menginginkan diturunkan sesuatu kebaikan kepadamu dari 
Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya 


(untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian): dan Allah mempunyai ka- 
runia yang besar. 


800 Juz 1 — Al-Bagarah 





Melalui ayat ini Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman 
menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dalam ucapan dan per- 
buatan. Demikian itu karena orang-orang Yahudi selalu menggunakan 
ucapan-ucapan yang di dalamnya terkandung makna sindiran untuk 
menyembunyikan maksud sebenarnya, yaitu menghina Nabi Saw. se- 
moga Allah melaknat mereka. Untuk itu apabila mereka hendak me- 
ngatakan, “Sudilah kiranya Anda mendengar (memperhatikan) kami,” 
maka mereka mengatakannya menjadi ra'ina, mereka menyindirnya 
dengan kata-kata yang berarti kebodohan (ketololan), diambil dari 
akar kata ar-ra'unah, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya: 


Ora Aas pantas MEI KAYAK Gaga 


dana 


2 KASI Casa Nag, 
Bean nan aa 
Kere eluafi 3 pe IG yssg Ren 


Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari 
tempal-tempatnya. Mereka berkata, “Kami mendengar, tetapi ka- 
mi tidak mau menurutinya.” Dan (mereka mengatakan pula), 
“Dengarlah,” semoga kamu tidak mendengar apa-apa. Dan (me- 
reka mengatakan), “Ra'ina,” dengan memutar-mutar lidahnya 
dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, “Kami men- 
dengar dan menurut, dan dengarlah, dan perhatikan kami,” ten- 
lulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, tetapi Allah me- 
ngutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman 
kecuali iman yang sangat tipis. (An-Nisa: 46) 


Demikian pula disebutkan oleh hadis-hadis yang menceritakan bahwa 
mereka itu (orang-orang Yahudi) apabila mengucapkan salam, se- 
sungguhnya yang mereka ucapkan hanya berarti As-samu 'alaikum, 
sedangkan makna as-samu ialah kebinasaan atau kematian. Karena 
itulah bila menjawab salam mereka kita diperintahkan menggunakan 


Tafsir Ibnu Kasir 801 


kata-kata wa 'alaikum. Karena sesungguhnya yang diperkenankan 
oleh Allah hanyalah buat kita untuk kebinasaan mereka, sedangkan 
dari mereka yang ditujukan kepada kita tidak diperkenankan. 

Tujuan ayat ini ialah Allah melarang kaum mukmin menyerupai 
orang-orang kafir dalam ucapan dan perbuatannya. Untuk itu Allah 
Swt. berfirman: 


MENEN 3 KIA ONAp: AGAN CE 
G3) ee rah BNI 


Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian katakan (kepa- 
da Muhammad), “Ra'ina,” tetapi katakanlah, “Unzurna,” dan 
“Dengarlah.” Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. 
(Al-Bagarah: 104) 


Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abun 
Nadr, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman, telah menceri- 
takan kepada kami Sabit, telah menceritakan kepada kami Hassan 
ibnu Atiyyah, dari Abu Munib Al-Jarasyi, dari Ibnu Umar r.a. yang 
menceritakan 2. Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


1- Da 13, 3? Pj 
nam Sar: Tuan £ SEN Ke $- IG ok AA 
Nareer n£ “? Ten 
PTN IN AI DAS ep 
2 P TA 3 en KL 
Aku diutus sebelum asa Te ai Ma pedang hing- 
ga hanya Allah semata yang disembah, tiada sekutu bagi-Nya, 
dan rezekiku dijadikan di bawah naungan tombakku, serta kenis- 


taan dan kehinaan dijadikan bagi orang yang menentang perin- 


tahku. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia ter- 
masuk dari golongan mereka. 


Imam Abu Daud meriwayatkan dari Usman ibnu Abu Syaibah, dari 
Abun Nadr Hasyim, telah menceritakan kepada kami Ibnul Oasim de- 
ngan lafaz yang sama, yaitu: 


R02 Juz 1 — Al-Bagarah 





Ia pia KAS 


Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk 
golongan mereka. 


Di dalam hadis ini terkandung larangan, peringatan, dan ancaman 
yang keras meniru-niru orang kafir dalam ucapan, perbuatan, pakaian, 
hari-hari raya, ibadah mereka, serta perkara-perkara lainnya yang ti- 
dak disyariatkan kepada kita dan yang kita tidak mengakuinya. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
ayahku, telah menceritakan kepada kami Na'im ibnu Hammad, telah 
menceritakan kepada kami Abdullah ibnul Mubarak, telah mencerita- 
kan kepada kami Mis'ar, dari Ibnu Ma'an dan Aun atau salah seorang 
dari keduanya, bahwa seorang lelaki datang kepada Abdullah ibnu 
Mas'ud, lalu lelaki itu berkata, “Berilah aku pelajaran.” Ibnu Mas'ud 
menjawab, “Apabila kamu mendengar Allah Swt. berfirman, “Hai 
orang-orang yang beriman,” maka bukalah lebar-lebar telingamu (per- 
hatikanlah) karena sesungguhnya hal itu merupakan kebaikan yang 
diperintahkan, atau kejahatan yang dilarang.” 

Al-A 'masy meriwayatkan dari Khaisamah yang pernah berkata, 
“Apa yang kalian baca di dalam Al-Our'an yang bunyinya mengata- 
kan, “Hai orang-orang yang beriman,' maka sesungguhnya hal itu di 
dalam kitab Taurat disebutkan, “Hai orang-orang miskin.” 

Muhammad ibnu Ishag meriwayatkan, telah menceritakan kepa- 
daku Muhammad ibnu Abu Muhammad, dari Sa'id ibnu Jubair atau 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna kalimat ra'ina. 
Ia mengatakan, artinya ialah “perhatikanlah karni dengan pendengar- 
anmu '. 

Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan 
takwil firman-Nya: 


(tara TOMAAK MAGNET 


Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian katakan (kepa- 
da Muhammad), “Ra'ina.” (Al-Bagarah: 104) 


Tafsir Ibnu Kasir 803 





Pada mulanya mereka mengatakan kepada Nabi Saw., “Bukalah pen- 
dengaranmu lebar-lebar untuk kami.” Sesungguhnya ucapan ra'ina 
ini sama dengan ucapanmu, “'Atinna.” Ibnu Abu Hatim mengatakan, 
hal yang semisal telah diriwayatkan dari Abul Aliyah dan Abu Malik 
serta Ar-Rabi' ibnu Anas, Atiyyah Al-Aufi dan Gatadah. 

Mujahid mengatakan, makna Ia tagulu ra'ina ialah janganlah ka- 
lian mengatakan hal yang bertentangan. Menurut riwayat lain disebut- 
kan, “Janganlah kamu katakan, 'Perhatikanlah kami, maka kami akan 
memperhatikanmu '.” 

Ata mengatakan bahwa ra'ina adalah suatu dialek di kalangan 
orang-orang Ansar, maka Allah melarang hal tersebut. 

Al-Hasan mengatakan bahwa ucapan ra'ina artinya kata-kata 
cjekan, mengingat ar-ra'inu minal gauli artinya kata-kata yang digu- 
nakan untuk tujuan tersebut. Allah Swt. melarang memperolok-olok 
ucapan Nabi Saw. dan seruan beliau yang mengajak mereka masuk 
Islam. Hal yang sama diriwayatkan pula dari Ibnu Juraij, bahwa dia 
mengatakan hal yang semisal. 

Abu Sakhr mengatakan sehubungan dengan tafsir firman-Nya: 


Na ATAKA SANAK 
55 prAa 2 pp 
janganlah kalian katakan (kepada Muhammad), “Ra'ina,” tetapi 
katakanlah, “Unzurna.” (Al-Bagarah: 104) 


Pada mulanya apabila ada seseorang dari kalangan kaum mukmin 
mempunyai suatu hajat (keperluan) kepada Nabi Saw., sedangkan Na- 
bi Saw. telah beranjak dari mereka, maka mereka memanggilnya dc- 
ngan ucapan, “Sudilah kiranya engkau memperhatikan kami.” Hal ini 
terasa kurang enak oleh Rasulullah Saw. bila ditujukan kepada diri 
beliau. 

As-Saddi mengatakan, seorang lelaki dari kalangan orang-orang 
Yahudi Bani Gainuga' yang dikenal dengan nama Rifa'ah ibnu Zaid 
sering datang kepada Nabi Saw. Apabila Rifa'ah bersua dengannya, 
lalu mereka berbincang-bincang. Rifa'ah mengatakan, “Dengarkanlah 
aku, semoga engkau tidak mendengar apa-apa” (dengan memakai dia- 


804 Juz 1 — Al-Bagarah 





leknya), sedangkan kaum muslim menduga bahwa para nabi terdahu- 
lu dihormati dengan ucapan tersebut. Maka salah seorang kaum mus- 
lim ikut-ikutan mengatakan, “Dengarkanlah, semoga engkau tidak 
mendengar, semoga engkau tidak berkecil hati.” Kalimat inilah yang 
disebutkan di dalam surat An-Nisa. Maka Allah Swt. memerintahkan 
kepada kaum mukmin, janganlah mereka mengucapkan kata-kata 
ra'ina kepada Nabi Saw. Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam meri- 
wayatkan pula hal yang semisal. 

Ibnu Jarir mengatakan, pendapat yang benar menurut kami sehu- 
bungan dengan masalah ini ialah Allah melarang kaum mukmin me- 
ngatakan kepada Nabi-Nya ucapan ra'ina. Karena kalimat ini tidak 
disukai oleh Allah Swt. bila mereka tujukan kepada Nabi-Nya. Pe- 
ngertian ayat ini sama dengan makna yang terkandung di dalam sabda 
Nabi Saw., yaitu: 


es FE TN 33: AKI Sa PES 


An AD, 


A3 


Janganlah kalian sebutkan buah anggur dengan nama Al-Karam, 
melainkan sebutlah Al-Habalah, dan janganlah kalian sebutkan, 
“Hambaku,” melainkan sebutlah, “Pelayanku.” 


Dan lain-lainnya yang semisal. 
Firman Allah Swt.: 


As Io Pri 1 
Nana kana pe TC 2 
Ted HA Ao ya, JA 
Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada 


menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari 
Tuhanmu. (Al-Bagarah: 105) 


Melalui riwayat ini Allah menjelaskan (kepada Nabi-Nya) permusuh- 
an orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang 
musyrik yang sangat keras (terhadap diri Nabi Saw.). Mereka adalah 


Tafsir Ibnu Kasir 805 


orang-orang yang kaum mukmin diperingatkan oleh Allah Swt. agar 
jangan menyerupai mereka, sehingga terputuslah hubungan intim di 
antara kaum mukmin dan mereka. 

Kemudian Allah Swt. mengingatkan kaum mukmin akan nikmat 
yang telah dilimpahkan kepada mereka berupa syariat yang sempurna 
yang telah Dia turunkan kepada nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad 
Saw. Hal ini diungkapkan oleh Allah melalui firman-Nya: 


Ao ASMA IA ST GG LL AE 
Ci-o PEN ) 
Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk di- 
beri) rahmat-Nya (kenabian): dan Allah mempunyai karunia yang 
besar. (Al-Bagarah: 105) 


Al-Bagarah, ayat 106-107 


” 


SMAN ULANG LET IERE KUE 


Pad 





Abate Mr AR IRIT 
KAN 3 3 aya Sg Sa PN 
Apa saja ayat yang Kami nasakh-kan atau Kami jadikan (ma- 
nusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripa- 
danya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengeta- 
hui bahwa sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu! 
Tidakkah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi 
adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagi kalian selain Allah se- 
orang pelindung maupun seorang penolong. 


Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. sehubungan de- 
ngan tafsir firman-Nya, “Ma nansakh min ayatin,” artinya ayat apa 
pun yang Kami ganti. 


806 Juz 1 — Al-Bagarah 


Ibnu Juraij meriwayatkan dari Mujahid sehubungan dengan tafsir 
ayat ini, artinya “ayat apa pun yang kami hapuskan.” 

Ibnu Abu Nujaih meriwayatkan dari Mujahid sehubungan dengan 
makna ayat ini, yaitu: 


CP Me 


(Naga elu 
Apa saja ayat yang Kami nasakh-kan. (Al-Bagarah: 106) 


Arti nasakh ialah “ayat apa pun yang Kami tetapkan khat (tulisan)nya, 
sedangkan hukumnya telah Kami ganti”. Mujahid mengetengahkan 
tafsir ini dari murid-murid Abdullah ibnu Mas'ud r.a. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diriwayatkan hal yang semi- 
sal dari Abul Aliyah dan Muhammad ibnu Ka'b Al-Ourazi. 

Menurut Ad-Dahhak, makna ma nansakh min ayatin ialah ayat 
apa saja yang Kami buat engkau lupa padanya. 

Menurut Ata, makna ma nansakh ialah apa saja dari Al-Our'an 
yang Kami tinggalkan. Menurut Abu Hatim, makna yang dimaksud 
jalah apa pun yang ditinggalkan (oleh Allah) dan tidak diturunkan ke- 
pada Muhammad Saw. 

As-Saddi mengatakan, makna ma nansakh ialah ayat apa pun 
yang dicabut oleh Allah. Menurut Ibnu Abu Hatim maksudnya adalah 
dicabut dan diangkat oleh Allah Swt., seperti firman-Nya: 


EN / sik Td SB Ng "2 g . 


Kakek-kakek dan nenek-nenek (laki-laki dan perempuan dewasa 
yang sudah kawin) apabila keduanya berzina, maka rajamlah ke- 
duanya sebagai suatu kepastian. 


CE po NUN 


Seandainya anak Adam mempunyai dua lembah yang penuh de- 
ngan emas, niscaya dia menginginkan lembah lain yang ditam- 
bahkan kepada kedua lembah itu. 


Tafsir Ibnu Kasir 807 





Ibnu Jarir mengatakan, makna ma nansakh min ayatin ialah hukum 
ayat apa saja yang Kami pindahkan ke yang lainnya dan Kami ubah 
serta Kami ganti hukumnya. Misalnya, Kami ganti halal menjadi ha- 
ram, haram menjadi halal, mubah menjadi dilarang, dan dilarang 
menjadi mubah (boleh). 

Hal ini hanya terjadi dalam masalah perintah, larangan, cegahan, 
mutlak, larangan dan ibahah (perbolehan). Yang menyangkut masa- 
lah-masalah berita dan kisah-kisah, tiada nasikh dan mansukh pada- 
nya. 

Kata nasakh berasal dari naskhul kitab, yakni menukilnya dari 
suatu salinan ke salinan yang lain. Demikian pula makna me-nasakh 
hukum ke hukum yang lainnya, hanya makna yang dimaksud ialah 
memindahkan hukumnya dan menukil suatu ibarat ke ibarat yang 
lainnya —yakni merevisinya— tanpa membedakan apakah yang di- 
nasakh itu hukumnya atau khat (tulisan)nya saja, mengingat dua ke- 
adaan tersebut tetap dinamakan nasakh. 

Sehubungan dengan definisi nasakh, ulama ahli Usul berbeda-be- 
da dalam mengungkapkannya. Tetapi kesimpulan dari semua penda- 
pat mereka saling berdekatan (tidak jauh berbeda), mengingat makna 
nasakh menurut istilah syara?” sudah dimaklumi di kalangan ulama. 
Sebagian dari mereka mengatakan bahwa nasakh artinya menghapus- 
kan suatu hukum dengan dalil syar'i yang datang kemudian. Terma- 
suk ke dalam pengertian definisi ini me-nasakh hukum yang ringan 
dengan hukum yang berat dan sebaliknya, juga nasakh yang tidak ada 
gantinya. Rincian mengenai hukum-hukum nasakh, jenis-jenis serta 
syarat-syaratnya dibahas di dalam kitab Usul Figh. 

Imam Tabrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu 
Sumbul (yaitu Ubaidillah ibnu Abdur Rahman ibnu Wagid), telah 
menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami 
Al-Abbas ibnul Fadl, dari Sulaiman ibnu Argam, dari Az-Zuhri, dari 
Salim, dari ayahnya yang menceritakan bahwa ada dua orang lelaki 
membaca suatu surat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Saw. ke- 
pada keduanya, dan kedua lelaki itu selalu membaca surat tersebut 
dengan bacaan itu. Maka di suatu malam keduanya berdiri mengerja- 
kan salat, tetapi keduanya tidak mampu membaca surat tersebut ba- 
rang satu huruf pun. Lalu pada pagi harinya keduanya datang meng- 


808 Juz 1 — A-Bagarah 


hadap Rasulullah Saw. dan menceritakan hal tersebut. Maka Rasulul- 
lah Saw. bersabda: 


KAS Li HI 


Sesungguhnya surat itu termasuk surat yang di-nasakh atau aku 
dijadikan lupa kepadanya. Karena itu, lupakanlah ia. 


Az-Zuhri membacanya ma nansakh min ayatin au nunsiha. Akan te- 
tapi, Sulaiman ibnul Argam orangnya daif. 

Tetapi Abu Bakar ibnul Ambari meriwayatkan hal yang semisal 
dari ayahnya, dari Nasr ibnu Daud, dari Abu Ubaidillah, dari Abdul- 
lah ibnu Saleh, dari Lai$, dari Yunus dan Ugail, dari Ibnu Syihab, da- 
ri Abu Umamah ibnu Sahl ibnu Hanif secara marfu'. Riwayat ini di- 
ketengahkan oleh Al-Ourtubi. 

Firman Allah Swt., “Au nunsiha” (Kami jadikan manusia lupa 
kepadanya) dibaca menurut dua segi bacaan, yaitu nansa-uha dan 
nunsiha. Orang yang membaca nansa-uha artinya Kami menangguh- 
kannya. 

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai 
tafsir firman-Nya, “Ma nansakh min ayalin au nansa-uha,” ialah apa 
saja ayat yang Kami ganti atau yang Kami tinggalkan tanpa meng- 
gantinya. 

Mujahid meriwayatkan dari teman-teman (murid-murid) sahabat 
Ibnu Mas'ud r.a. tentang makna au nansa-uha: Kami tetapkan khat- 
nya, sedangkan hukumnya telah Kami ganti. 

Abdu ibnu Umair, Mujahid, dan Ata mengatakan bahwa au 
nansa-uha artinya Kami akhirkan dan Kami tangguhkan hukumnya. 

Atiyyah Al-Aufi mengatakan bahwa au nansa-uha artinya Kami 
akhirkan hukumnya, tetapi tidak Kami nasakh. As-Saddi dan Ar- 
Rabi' ibnu Anas mengatakan hal yang semisal. 

Ad-Dahhak mengatakan, ayat ini menerangkan bahwa di antara 
ayat-ayat Al-Our'an itu ada yang nasikh dan ada yang mansukh (yak- 
ni ada yang merevisi dan ada yang direvisi). 

Menurut Abul Aliyah, au nansa-uha artinya ialah Kami meng- 
akhirkan (menangguhkan) hukumnya. 


Tafsir Ibnu Kasir 809 


Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Ubaidillah ibnu Ismail Al-Bagdadi, telah menceritakan kepada kami 
Khalaf, telah menceritakan kepada kami Al-Khaffaf, dari Ismail (yak- 
ni Ibnu Aslam), dari Habib ibnu Abu Sabit, dari Sa'id ibnu Jubair, 
dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa pada suatu hari Khalifah 
Umar r.a. berkhotbah kepada kami, lalu ia membacakan firman-Nya, 
“Ma nansakh min ayatin au nansa-uha,” yakni atau Kami tangguh- 
kan hukumnya. 

Adapun menurut bacaan au nunsiha, maka Abdur Razzag telah 
meriwayatkan dari Ma'mar, dari Oatadah, sehubungan dengan makna 
firman-Nya: 


aa beta OPEN ti 
(s2) em IN ya pemda 


Apa saja ayat yang Kami nasakh-kan atau Kami jadikan (ma- 
nusia) lupa kepadanya. (Al-Bagarah: 106) 


Allah Swt. menjadikan Nabi-Nya lupa kepada apa yang dikehendaki- 
Nya, dan Dia me-nasakh apa yang dikehendaki-Nya dari ayat-ayat 
tersebut. 

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sawad 
ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Khalid ibnul Haris, 
telah menceritakan kepada kami Auf ibnul Hasan, bahwa ia pernah 
mengatakan sehubungan dengan takwil firman-Nya, “Au nunsiha,” 
bahwa sesungguhnya Nabi kalian membaca suatu ayat Al-Our'an, ke- 
mudian beliau dibuat-Nya lupa. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Nufail, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnuz Zu- 
bair Al-Harrani, dari Al-Hajjaj (yakni Al-Jazari), dari Ikrimah, dari 
Ibnu Abbas, di antara wahyu yang diturunkan oleh Nabi Saw. adalah 
wahyu yang diturunkan di malam hari, dan pada siang harinya beliau 
lupa. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya: 


an aa ea HE IRR UNO KATA 
UN 3) en Ga ema oya Fm 


810 Juz 1 — A-Bagarah 





Apa saja ayat yang Kami nasakh-kan atau Kami jadikan (ma- 
nusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripa- 
danya atau yang sebanding dengannya. (Al-Bagarah: 106) 


Selanjutnya Ibnu Abu Hatim mengatakan, Abu Ja'far ibnu Nufail me- 
ngatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Hajjaj bukan Al-Hajjaj 
ibnu Artah, melainkan salah seorang guru kami yang dinisbatkan ke- 
pada Al-Jazari. 

Ubaid ibnu Umair mengatakan bahwa makna au nunsiha ialah 
Kami menghapuskan hukumnya dari kalian. 

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ya'gub ibnu 
Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Hasyim, dari Ya'la ibnu 
Ata, dari Al-Gasim ibnu Rabi'ah yang menceritakan bahwa ia pernah 
mendengar Sa'd ibnu Abu Waggas membacakan ayat ini seperti ber- 
ikut: 


Pi en 
Ga 85231) de a12 “Geni 


Apa saja ayat yang Kami nasakh-kan atau Kami jadikan (ma- 
nusia) lupa kepadanya. (Al-Bagarah: 106) 


Yakni dengan bacaan nunsiha. Maka ia berkata kepada Sa'd ibnu 
Abu Waggas bahwa sesungguhnya Sa'id ibnul Musayyab membaca- 
nya dengan bacaan au nansa-uha. Maka Sa'd ibnu Abu Waggas men- 
jawab, “Sesungguhnya Al-Our'an itu tidak diturunkan kepada Al- 
Musayyab, juga tidak kepada keluarga Al-Musayyab.” Selanjutnya 
Sa'd ibnu Abu Waggas membacakan firman-Nya: 


boy P5 323 LA 
| aa Ne ala 
(ge) MSN am 


Kami akan membacakan (Al-Our'an) kepadamu (Muhammad), 
maka kamu tidak akan lupa. (Al-A"1a: 6) 


Ta it AL Ka Ta 
(er) CE 


Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa. (Al-Kahfi: 24) 


Tafsir Ibnu Kasir 811 


Hal yang sama diriwayatkan oleh Abdur Razzag ibnu Hasyim. Imam 
Hakim mengetengahkannya di dalam kitab Musiadrak-nya melalui 
hadis Abu Hatim Ar-Razi, dari Adam, dari Syu'bah, dari Ya'la ibnu 
Ata dengan lafaz yang sama, kemudian Imam Hakim mengatakan de- 
ngan syarat Syaikhain (Imam Bukhari dan Imam Muslim), tetapi ke- 
duanya tidak mengetengahkannya. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diriwayatkan dari Muham- 
mad ibnu Ka b, Gatadah, dan Ikrimah hal yang semisal dengan perka- 
taan Sa'id ibnul Musayyab r.a. 

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yah- 
ya, telah menceritakan kepada kami Sufyan A$-Sauri, dari Habib ibnu 
Abu Sabit, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Umar r.a. 
pernah mengatakan, “Orang yang paling adil di antara kami dan Ubay 
jalah orang yang paling ahli giraat, tetapi sesungguhnya kami benar- 
benar meninggalkan sebagian dari perkataan Ubay. Demikian itu ka- 
rena Ubay pernah mengatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan se- 
suatu pun yang pernah ja dengar dari Rasulullah Saw.” Padahal Allah 
Swt. telah berfirman: 


M7 Ie 2 7 PNJ L 17 CP ee 

na K3 2 2 SN “... ke ag ... 
Neo oa ' 
(ana 0 2 G3 1S ken SG oya Tea 


Apa saja ayat yang Kami nasakh-kan atau Kami jadikan (manu- 
sia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripada- 
nya atau yang sebanding dengannya. (Al-Bagarah: 106) 


Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya, 
telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Habib, dari Sa'id ibnu 
Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa sahabat Umar pernah mengatakan, 
“Orang yang paling ahli giraat di antara kami adalah Ubay, sedang- 
kan orang yang paling ahli dalam masalah peradilan di antara kami 
adalah Ali. Tetapi sesungguhnya kami benar-benar meninggalkan se- 
bagian dari perkataan Ubay. Demikian itu karena dia pernah mengata- 
kan bahwa dia tidak akan meninggalkan sesuatu pun dari apa yang 
perah dia dengar dari Rasulullah Saw. "Padahal Allah Swt. telah 
berfirman: 


812 Juz 1 — Al-Bagarah 


Ja PPAP 
Cet, 5201) « Kg SG Alya rule 
Apa saja ayat yang Kami nasakh-kan atau Kami jadikan (manu- 
sia) lupa kepadanya. (Al-Bagarah: 106) 


Adapun firman Allah Swt.: 


1d Teu, Aa 
(3d) Cena 


Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang seban- 
ding dengannya. (Al-Bagarah: 106) 


Yakni dalam hal hukum bila dikaitkan dengan masalah kaum Mukal- 


lafin, seperti yang telah dikatakan oleh Ali ibnu Abu Talhah, dari Ib- 
nu Abbas sehubungan dengan firman-Nya: 


1 an 
(ta NA ) Naas 
# 


Kami datangkan yang lebih baik daripadanya. (Al-Bagarah: 106) 


Maksudnya, yang lebih baik manfaatnya buat kalian dan lebih ringan 
bagi kalian. 

Abul Aliyah mengatakan, “Apa saja ayat yang Kami nasakh- 
kan,” maka kami tidak mengamalkannya, “atau Kami menangguhkan- 
nya,” yakni Kami tangguhkan oleh pihak Kami, maka Kami akan 
mendatangkannya atau Kami datangkan yang sebanding dengannya. 

As-Saddi mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: 


(113230) LAN On ce 


Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang seban- 
ding dengannya. (Al-Bagarah: 106) 


Yaitu Kami datangkan yang lebih baik daripada apa yang telah Kami 
nasakh-kan itu, atau Kami datangkan yang sebanding dengan apa 
yang Kami tinggalkan itu. 


Tafsir Ibnu Kasir 813 


Oatadah mengatakan sehubungan dengan makna irisan 


Lan Ga G3 


Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang seba 
ding dengannya. (Al-Bagarah: 106) 


Yang dimaksud ialah ayat yang di dalamnya terkandung keringanan 
atau rukhsah (kemurahan) atau perintah atau larangan. 
Firman Allah Swt.: 


KADIS SE RIAS 


KN nk Sora HL 9 ya 30 | 
Cv 11331) 


Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha- 
kuasa atas segala sesuatu? Tidakkah kamu mengetahui bahwa 
kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada 
bagi kalian selain Allah seorang pelindung maupun seorang pe- 
nolong. (Al-Bagarah: 106-107) 


Melalui ayat ini Allah Swt. memberi petunjuk kepada hamba-hamba- 
Nya bahwa Dialah yang mengatur semua makhluk menurut apa yang 
Dia kehendaki, Dialah yang menciptakan dan yang memerintah, Dia- 
lah yang mengatur, Dialah yang menciptakan mereka menurut apa 
yang dikehendaki-Nya, Dia membahagiakan siapa yang dikehendaki- 
Nya, Dia mencelakakan siapa yang dikehendaki-Nya, Dia menyehat- 
kan siapa yang dikehendaki-Nya, Dia yang membuat sakit siapa yang 
dikehendaki-Nya, Dia memberi taufik siapa yang dikehendaki-Nya, 
Dia yang menghinakan siapa yang dikehendaki-Nya. 

Allah-lah yang mengatur hukum pada hamba-hamba-Nya menu- 
rut apa yang dikehendaki-Nya. Untuk itu Dia menghalalkan apa yang 
dikehendaki-Nya dan mengharamkan apa yang dikehendaki-Nya, Dia 
membolehkan apa yang dikehendaki-Nya dan mengharamkan apa 


814 Juz 1 — A-Bagarah 


yang dikehendaki-Nya. Dialah yang mengatur hukum menurut apa 
yang dikehendaki-Nya, tiada yang dapat menolak ketetapan-Nya, dan 
tiada yang menanyakan apa yang diperbuat-Nya, sedangkan mereka- 
lah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh-Nya. Dia menguji 
hamba-hamba-Nya dan ketaatan mereka kepada rasul-rasul-Nya me- 
lalui hukum nasakh. | 

Untuk itu, Dia memerintahkan sesuatu karena di dalamnya ter- 
kandung kemaslahatan yang hanya Dia sendirilah yang mengetahui- 
nya, kemudian Dia melarangnya karena suatu penyebab yang hanya 
Dia sendirilah yang mengetahuinya. Taat yang sesungguhnya 1alah 
mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya, mengikuti rasul-rasul-Nya 
dalam membenarkan apa yang diberitakan oleh mereka, dan menger- 
jakan apa yang diperintahkan mereka serta menjauhi apa yang dila- 
rang oleh mereka. 

Di dalam ayat ini terkandung makna bantahan yang keras dan 
penjelasan yang terang kepada kekufuran orang-orang Yahudi dan ke- 
palsuan keraguan mereka yang menduga bahwa nasakh merupakan 
hal yang mustahil, baik menurut rasio mereka maupun menurut apa 
yang didugakan oleh sebagian dari kalangan mereka yang bodoh lagi 
ingkar, atau menurut dalil nagli seperti yang dibuat-buat oleh se- 
bagian yang lain dari kalangan mereka untuk mendustakannya. 

Imam Abu Ja'far ibnu Jarir rahimahullah mengatakan bahwa tak- 
wil ayat ini adalah seperti berikut: 

Tidakkah kamu mengetahui, hai Muhammad, bahwa sesungguh- 
nya milik-Ku-lah semua kerajaan langit dan kerajaan bumi serta ke- 
kuasaan keduanya, bukan milik selain-Ku. Aku mengatur hukum pada 
keduanya dan semua yang ada pada keduanya menurut apa yang Aku 
kehendaki. Dan Aku memerintahkan pada keduanya serta pada semua 
yang ada pada keduanya menurut apa yang Aku kehendaki. Aku me- 
larang semua yang Aku kehendaki. Aku me-nasakh dan mengganti 
sebagian dari hukum-hukum-Ku yang telah Aku tetapkan terhadap 
hamba-hamba-Ku menurut apa yang aku kehendaki di saat Aku 
menghendakinya. Aku menetapkan pada keduanya semua yang Aku 
kehendaki. | 

Abu Ja'far ibnu Jarir mengatakan, sekalipun berita ini ditujukan 
sebagai khitab kepada Nabi Saw. oleh Allah Swt. sebagai penghor- 


Tafsir Ibnu Kasir | 815 





matan dari-Nya buat Nabi Saw., tetapi sekaligus sebagai bantahan 
yang mendustakan orang-orang Yahudi karena mereka mengingkari 
adanya pe-nasakh-an kitab Taurat serta ingkar kepada kenabian Nabi 
Isa a.s. dan Nabi Muhammad Saw. Mereka melakukan demikian ka- 
rena kedua rasul ini datang dengan membawa kitab yang diturunkan 
dari sisi Allah yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diturunkan 
oleh Allah untuk mengubah sebagian dari hukum-hukum Taurat. 

Maka Allah memberitahukan kepada mereka bahwa milik Dialah 
semua kerajaan langit dan bumi serta kekuasaan yang ada pada ke- 
duanya. Semua makhluk adalah penduduk dari kerajaan-Nya yang ha- 
rus taat kepada-Nya. Mereka harus patuh dan taat kepada perintah 
dan larangan-Nya, dan Allah berhak memerintah mereka dengan apa 
yang dikehendaki-Nya, serta melarang mereka dengan apa yang di- 
kehendaki-Nya. Dia me-nasakh apa yang dikehendaki-Nya dan mene- 
tapkan apa yang dikehendaki-Nya. Dia berhak mengadakan apa yang 
dikehendaki-Nya, baik berupa ketetapan, perintah, ataupun larangan- 
Nya. 

Menurut pendapat kami, hal yang mendorong orang-orang Yahu- 
di mengungkit-ungkit masalah nasakh tiada lain hanyalah kekufuran 
dan keingkaran mereka. Karena sesungguhnya menurut rasio tiada se- 
suatu hal pun yang mencegah adanya pe-nasakh-an dalam hukum-hu- 
kum Allah Swt., sebab Dia memutuskan hukum menurut apa yang di- 
kehendaki-Nya, sebagaimana Dia berbuat menurut apa yang dikehen- 
daki-Nya. Padahal masalah nasakh itu sesungguhnya telah terjadi di 
dalam kitab-kitab Allah yang terdahulu dan syariat-syariat-Nya sebe- 
lum Al-Our'an. | 

Misalnya dalam syariat Nabi Adam Allah menghalalkan meni- 
kahkan anak-anak lelakinya dengan anak-anak perempuannya. Kemu- 
dian setelah populasi manusia bertambah banyak, maka hal tersebut 
diharamkan. Dalam syariat Nabi Nuh, sesudah dia keluar dari perahu- 
nya ia dihalalkan memakan daging semua hewan: kemudian di-man- 
sukh, dan yang dihalalkan hanya sebagiannya saja. 

Di masa lalu —dalam syariat Nabi Ya'gub— kaum Bani Israil 
diperbolehkan menikahi dua orang perempuan yang bersaudara (ka- 
kak dan adiknya), kemudian di dalam kitab Taurat hal tersebut diha- 
ramkan, demikian pula pada syariat-syariat sesudahnya. 


816 Juz 1 — Ai-Bagarah 





Allah Swt. pernah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim a.s. un- 
tuk menyembelih anak laki-lakinya (yaitu Nabi Ismail), kemudian hal 
itu di-mansukh sebelum Nabi Ibrahim melakukannya. Allah memerin- 
tahkan agar membunuh semua Bani Israil yang pernah menyembah 
anak lembu, kemudian hukuman tersebut di-nasakh agar mereka tidak 
habis karena dihukum mati. Masih banyak hal lainnya yang sangat 
panjang kisahnya bila dikemukakan, mereka mengakui adanya pe- 
nasakh-an tersebut, tetapi mereka berpaling dan tidak mau mengakui- 
nya. Bantahan yang mereka kemukakan terhadap dalil-dalil tersebut 
tujuan utamanya ialah untuk mengelak dari kenyataan itu sendiri. 

Di dalam kitab-kitab mereka sudah dikenal adanya berita gem- 
bira mengenai kedatangan Nabi Muhammad Saw., juga perintah un- 
tuk mengikutinya. Kenyataan ini mengharuskan mereka mengikuti 
Nabi Saw. dan bahwa tiada lagi suatu amal pun yang dapat diterima 
kecuali dengan mengamalkan syariatnya, tanpa memandang kepada 
suatu pendapat yang mengatakan bahwa sesungguhnya syariat-syariat 
yang terdahulu sudah berakhir sampai dengan masa Nabi Saw. diang- 
kat menjadi utusan Allah. Maka hal ini bukan dinamakan nasakh ka- 
rena berdasarkan kepada firman-Nya yang mengatakan: 


- ,4 ap egg -, Lea 

(we ga) J3 3! (un gala 

Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. (Al-Baga- 
rah: 187) 


Menurut pendapat lainnya apa yang disebut oleh ayat ini bersifat mut- 
lak, dan bahwa syariat Nabi Muhammad Saw. telah me-nasakh-nya. 

Berdasarkan interpretasi mana pun pada garis besarnya diwajib- 
kan mengikuti syariat Nabi Muhammad Saw., tiada pilihan lain, 
mengingat dia datang membawa Kitabullah yang paling akhir dan 
yang baru diturunkan oleh Allah Swt. Melalui ayat surat Al-Bagarah 
ini Allah Swt. menjelaskan boleh adanya nasakh sebagai bantahan 
terhadap orang-orang Yahudi —semoga laknat Allah menimpa me- 
reka— mengingat Allah Swt. telah berfirman: 


HARIS AS ES EMAS 


Tafsir Ibnu Kasir 817 


2 “Vir. 1 Kari 
Un 2A) NT NO 


Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha- 
kuasa atas segala sesuatu? Tidakkah kamu mengetahui bahwa 
kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? (Al-Bagarah: 
106-107), hingga akhir ayat. 


Karena semua kerajaan ini adalah milik Allah tanpa ada yang me- 
nyaingi-Nya, maka Dia berhak mengatur hukum menurut apa yang 
dikehendaki-Nya. Seperti yang disebutkan di dalam ayat lainnya, ya- 


itu firman-Nya: 
| TRAP Ka Perdata 
SY Ah SY 


Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. (Al- 
A'raf: 54) 


Telah ditetapkan di dalam surat Ali Imran dalam salah satu ayatnya 
yang menceritakan perihal kaum ahli kitab, bahwa di dalamnya terda- 
pat nasakh. Yaitu pada firman-Nya: 


"7 NA, PS ma AGNES Ie 9 

da Kla Il NAD 06 ola S 
(art 1) 

Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil, melainkan ma- 


kanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'gub) untuk dirinya sen- 
diri. (Ali Imran: 93), hingga akhir ayat. 


Adapun penafsirannya akan disebutkan pada tempatnya nanti. 
Seluruh kaum muslim telah sepakat bahwa nasakh dalam hukum- 
hukum Allah itu ada, mengingat di dalamnya terkandung hikmah 
yang agung: dan mereka semua mengatakan bahwa nasakh itu ada. 
Akan tetapi, mengenai pendapat Abu Muslim Al-Asbahani —se- 
orang ulama tafsir— yang mengatakan bahwa tiada suatu nasakh-pun 
di dalam Al-Our'an, pendapatnya itu lemah, tidak dapat diterima lagi 
tak diindahkan, karena ternyata dia memaksakan diri dalam memban- 
tah kenyataan nasakh yang ada, antara lain dalam masalah idah empat 


8138 Juz 1 — A-Bagarah 


bulan sepuluh hari yang sebelumnya adalah satu tahun. Dia tidak me- 
ngemukakan jawaban yang dapat diterima dalam masalah ini. Juga 
dalam masalah pengalihan kiblat dari Baitul Magdis ke Ka'bah, dia 
tidak menjawab sepatah kata pun. Masalah lainnya yang dia tidak da- 
pat menjawabnya ialah di-nasakh-Nya perintah bersabar bagi seorang 
muslim dalam menghadapi sepuluh orang musyrik, hingga menjadi 
dua orang musyrik saja. Contoh lainnya ialah wajib bersedekah sebe- 
lum bermunajat (berbicara) dengan Rasul Saw., dan lain sebagainya. 


Al-Bagarah, ayat 108 
2 87017 175. “ai Kan aka PKL .i 
1 Jasa ar Meolobadul on al 
EA SS JAN 


Apakah kalian menghendaki untuk meminta kepada Rasul kalian 
seperti Bani Israil meminta kepada Musa pada zaman dahulu? 
Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka 
sungguh orang itu telah sesat dari Jalan yang lurus. 


Melalui ayat ini Allah Swt. melarang kaum mukmin banyak bertanya 
kepada Nabi Saw. mengenai hal-hal yang belum terjadi. Ayat ini se- 
makna dengan ayat aa yaitu firman-Nya: 


W 23 95 XI 23” Aranaa (As 2», “49 
SEN E A GN 
BIPA 31 23 


... NS 
(aa) Fi AH js. tes 


Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan 
(kepada Nabi kalian) hal-hal yang jika diterangkan kepada ka- 
lian, niscaya menyusahkan kalian, dan jika kalian menanyakan- 
nya di waktu Al-Gur'an itu sedang diturunkan, niscaya akan di- 
terangkan kepada kalian. (Al-Maidah: 101) 


Maksudnya, jika kalian menanyakannya secara rinci sesudah Al-Our- 
'an diturunkan, niscaya hal itu akan diterangkan kepada kalian. Tetapi 


Tafsir Ibnu Kasir 819 


janganlah kalian menanyakan sesuatu sebelum ada keterangannya, ka- 
rena barangkali hal itu akan diharamkan karena adanya pertanyaan 
kalian itu. Karena itu, di dalam sebuah hadis sahih disebutkan seperti 
berikut: 


ma 2 Fi 221 an 121 e. 3G Pat, 
Ta . 
Sesungguhnya orang muslim yang paling besar dosanya ialah se- 
seorang yang menanyakan sesuatu yang (pada asal mulanya) ti- 
dak diharamkan, kemudian diharamkan karena pertanyaannya . 
itu. 
Ketika Rasulullah Saw. ditanya mengenai seorang lelaki yang men- 
jumpai istrinya sedang bersama lelaki lain, beliau bingung, sebab jika 
menjawabnya berarti beliau membicarakan suatu perkara yang besar. 
Tetapi jika beliau diam, berarti beliau diam terhadap perbuatan terse- 
but. Maka beliau Saw. tidak suka dengan orang yang menanyakan de- 
mikian, lalu beliau mencelanya. Setelah itu turunlah ayat Mula'anah, 
yakni ayat tentang li'an. Karena itu, maka di dalam kitab Sahihain 
melalui hadis Al-Mugirah ibnu Syu'bah telah ditetapkan: 


KI BEAL O A5. wEbieatn gg 352581 
da Ea 2G 


Bahwa Rasulullah Saw. melarang perbuatan gil dan gal, membo- 
roskan harta, dan banyak bertanya. 


Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan: 


Ha 3 Ae ea UEA P3 
PEN BE AKAE NE NA 


820 | Juz 1 — ASagarah 





Biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan buat kalian, ka- 
rena sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian ha- 
nya karena mereka banyak bertanya dan banyak menentang na- 
bi-nabi mereka. Oleh karena itu, apabila aku perintahkan suatu 
perintah kepada kalian, kerjakanlah oleh kalian apa yang kalian 
mampu darinya. Dan jika aku larang kalian dari sesuatu, maka 
Jauhilah ia. 


Tiadalah hal ini beliau ucapkan melainkan setelah beliau Saw. mem- 
beritahukan kepada mereka (kaum muslim) bahwa Allah Swt. mem- 
fardukan ibadah haji atas mereka. Lalu ada seorang lelaki bertanya, 
“Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun?” Rasulullah Saw. diam, ti- 
dak menjawab. Setelah tiga kali bertanya, baru Rasulullah Saw. 
bersabda: 


AE Pete bai tea Lgi 1: ESA 2, 4 
je dear 


Tidak. Seandainya aku katakan, “Ya,” niscaya menjadi wajib. 
Dan sekiranya diwajibkan, niscaya kalian tidak akan mampu. 
Kemudian Rasulullah Saw. bersabda, “Biarkanlah daku dengan 
apa yang aku tinggalkan buat kalian,” hingga akhir hadis. 


Karena itu, Anas ibnu Malik mengatakan, “Kami dilarang menanya- 
kan sesuatu kepada Rasulullah Saw.” Anas r.a. sangat senang bila ada 
seorang lelaki dari kalangan penduduk Badui (perkampungan), lalu 
lelaki itu bertanya kepada Rasulullah Saw., maka kami akan mende- 
ngarkannya dengan penuh perhatian. 

Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mausuli mengatakan di dalam kitab Mus- 
nad-nya, telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceri- 
takan kepada kami Ishag ibnu Sulaiman, dari Abu Sinan, dari Abu 
Ishag, dari Al-Barra ibnu Azib yang mengatakan, “Sesungguhnya te- 
lah berlalu masa satu tahun memendam perasaan ingin bertanya kepa- 
da Rasulullah Saw. tentang suatu masalah, tetapi aku merasa takut 
dan segan kepadanya. Sesungguhnya aku benar-benar berharap semo- 
ga ada orang Badui datang bertanya kepadanya (lalu aku mendengar- 
nya).” 


Tafsir Ibnu Kasir 821 





Al-Bazzar mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muham- 
mad ibnul Musanna, telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudail, da- 
ri Ata ibnus Sa-ib, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas r.a. yang 
mengatakan, “Aku belum pernah melihat suatu kaum yang lebih baik 
daripada sahabat-sahabat Muhammad Saw. Mereka tidak pernah ber- 
tanya kecuali dua belas masalah, yang semuanya itu terdapat di dalam 
Al-Our'an.” Yaitu firman-Nya: 


B2 A7, GI AA 

(rasa) mana ae Linen 

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan 
judi. (Al-Bagarah: 219) 


(rw 5 21) MAAN EL 


Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Ha- 
ram. (Al-Bagarah: 217) 


& Fa re S3 
«Aa , Y- : .. Ten 
raga as eb eng 


Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. (Al- 
Bagarah: 220) 


Yakni hal ini dan lain-lainnya yang serupa. 
Firman Allah Swt.: 


B3 4 34 23 Hesetaka 8,3 
(sapa Kjaaauaa IA) 5 U SA 
Apakah kalian menghendaki untuk meminta kepada Rasul kalian 


seperti Bani Israil meminta kepada Musa pada zaman dahulu? 
(Al-Bagarah: 108) 


Yakni memang kalian menghendakinya. Atau istifham (kata tanya) di 
sini mempunyai arti sesuai dengan babnya, yakni istifham inkari 
(kata tanya yang mengandung kecaman). Hal ini bersifat menyeluruh 


822 Juz 1 — Ak-Bagarah 





mencakup kaum mukmin, juga orang-orang kafir, karena sesungguh- 
nya Rasulullah Saw. diutus untuk kesemuanya, Ba yang disebut- 
kan oleh Mega 


"Id 8 ear 
Pi « 2. ana ML he 33 7. (A3 
2 £ 233 G7 2 “ Naa 
KE ANA Oa Angan La 
Gor su): 
Ahli Kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada 
mereka sebuah kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka te- 
lah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka ber- 


kata, “Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata.” Maka 
mereka disambar petir karena kezalimannya. (An-Nisa: 153) 


Muhammad ibnu Ishag mengatakan, telah menceritakan kepadanya 
Muhammad ibnu Abu Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id, dari Ibnu 
Abbas yang mengatakan bahwa Rafi” ibnu Huraimilah dan Wahb 
ibnu Zaid (keduanya adalah orang-orang Yahudi) bertanya, “Hai Mu- 
 hammad, datangkanlah kepada kami sebuah kitab yang engkau turun- 
— kan dari langit kepada kami untuk kami baca, dan alirkanlah buat ka- 
mi sungai-sungai, niscaya kami akan mengikuti kamu dan percaya ke- 
padamu.” Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya sebagai iawaban 
terhadap ucapan mereka itu, yaitu: 


2 707 29 Png Lah Pj 
Pa aa Ia Men ES VP 

Na aa Tata ME : 21 Gen 
(wa 22AN ) dah gan Inong JNE 


Apakah kalian menghendaki untuk meminta kepada Rasul kalian 
seperti Bani Israil meminta kepada Musa pada zaman dahulu! 
Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka 
sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. (Al- 
Bagarah: 108) 


Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi' ibnu Anas, dari Abul 
Aliyah sehubungan dengan takwil firman-Nya: 


Tafsir Ibnu Kasir 823 


Bana MEP APA Kant LINA 


Apakah kalian menghendaki untuk meminta kepada Rasul kalian 
seperti Bani Israil meminta kepada Musa pada masa dahulu? 
(Al-Bagarah: 108) 


Bahwa ada seorang lelaki berkata, “Wahai Rasulullah, sekiranya kifa- 
rat kita sama dengan kifarat kaum Bani Israil.” Maka Nabi Saw. men- 
jawab: 


Na PA an yen MEI EN 
LE MANA Ja 2 LA MAN ja HSrsaA 
11 ERA K5 SANGAT 112 
& SV SI TEA 
see slag AG 


Th 


hard 


Ya Allah, kami tidak menginginkannya —sebanyak tiga kali— 
apa yang diberikan oleh Allah kepada kalian lebih baik daripada 
apa yang diberikan kepada Bani Israil. Dahulu orang-orang 
Bani Israil apabila seseorang dari mereka melakukan perbuatan 
dosa, maka ia menjumpai dosanya itu tertulis di atas pintu ru- 
mahnya dan tertulis pula kifaratnya. Jika dia membayar kifarat- 
nya, maka baginya kehinaan di dunia, dan jika dia tidak memba- 
yar kifarat dosanya, maka baginya kehinaan di akhirat. Apa 
yang diberikan oleh Allah kepada kalian lebih baik daripada apa 
yang diberikan kepada Bani Israil. | 


Selanjutnya Abul Aliyah membacakan firman-Nya: 


SE YA 2S Na TA rak Men PA aa 


Cs ) 


824 Juz 1 — A-Bagarah 





Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya 
dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia 
mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An- 
Nisa: 110) 


Sabda Nabi Saw. yang mengatakan: 


EU na Dua 9 A1 SAN 


Salat lima waktu dari suatu Jumat ke Jumat yang lainnya meru- 
pakan kifarat bagi dosa-dosa di antara keduanya. 


Sabda Rasulullah Saw. yang mengatakan: 


2-3 da 3 
FI ea 2G KE NEK NS: 2 An AR 
TN a Nop OR ena AI 


““ 


£ I BAL ES 


Barang siapa yang berniat melakukan suatu perbuatan dosa, lalu 
ia tidak mengerjakannya, maka tidak dicatatkan kepadanya, dan 
Jika dia mengerjakannya, maka dicatatkan kepadanya satu dosa. 
Dan barang siapa yang berniat akan mengerjakan kebaikan, lalu 
ia tidak melakukannya, maka dicatatkan baginya sebuah pahala: 
dan jika ia melakukannya, maka dicatatkan baginya pahala sepu- 
luh kali lipat yang semisal dengannya. Dan tidak akan binasa 
karena Allah melainkan hanya orang (yang ditakdirkan) binasa. 


Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya: 
BI 7,3 179 


“4, SI NOT NA 
Sat cuti MEN AYAKY, PAPAN, | 


Apakah kalian menghendaki untuk meminta kepada Rasul kalian 
seperti Bani Israil meminta kepada Musa pada zaman dahulu? 
(Al-Bagarah: 108) 


Tafsir Ibnu Kasir 825 





Mujahid menyatakan sehubungan dengan firman-Nya: 


87727 » Pa 2 Koh KSAU ak 
(sar) Ibas Ir KE A Nur 


Apakah kalian menghendaki untuk meminta kepada Rasul kalian 
seperti Bani Israil meminta kepada Musa pada zaman dahulu. 
(Al-Bagarah: 108) 


Yakni ketika mereka meminta kepada Musa a.s. agar memperlihatkan 
Allah secara terang-terangan kepada mereka. 

Abul Aliyah mengatakan bahwa orang-orang Ouraisy pernah me- 
minta kepada Muhammad Saw. agar menjadikan Bukit Safa menjadi 
emas buat mereka. Maka Rasulullah Saw. bersabda: 


” Pane PP Pn KA 
MELISA NAME ARK 


“Ya, Bukit Safa menjadi emas bagi kalian seperti maidah (hi- 
dangan dari langit) buat Bani Israil.” Dan ternyata mereka me- 
nolak serta mencabut kembali permintaan mereka. 


Hal yang semisal diriwayatkan dari As-Saddi dan Oatadah. 

Makna yang dimaksud dalam ayat ini ialah bahwa Allah mencela 
orang yang meminta sesuatu hal kepada Rasulullah Saw. dengan per- 
mintaan yang menyusahkan dan menggurui, seperti permintaan yang 
diajukan oleh Bani Israil kepada Nabi Musa a.s. dengan permintaan 
yang menyusahkan, mendustakan, dan mengingkarinya. 


Firman Allah Swt.: 
| | Tn IP AS LA 
oa NAN 


Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekufuran. (Al- 
Bagarah: 108) 


Maksudnya, membeli kekufuran dengan menukarnya dengan keiman- 


an. 
NAN SPA TA L AYO PM UT 


826 Juz 1 — Al-Bagarah 


Maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. (Al- 
Bagarah: 108) 


Yakni dia benar-benar telah menyimpang dari jalan yang lurus dan 
menuju kepada kebodohan dan kesesatan. Memang demikianlah ke- 
adaan orang-orang yang menyimpang dari percaya kepada nabi-nabi, 
tidak mau mengikuti dan tidak mau taat kepada mereka, bahkan me- 
nentang dan mendustakan mereka serta menyusahkan mereka dengan 
pertanyaan-pertanyaan yang tidak diperlukan yang tujuannya tiada 
lain hanya ingkar dan memberatkan mereka. Seperti yang dinyatakan 
di dalam firman lainnya, de 


» Ki P1” 2 2 (As » » LT 
nyainnen OPEN KAN TIGA AR ERERN IE TAI 
( 1. TIA (LA sik 

YA- YA bi 


Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nik- 
mat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lem- 
bah kebinasaan? Yaitu neraka Jahannam, mereka masuk ke da- 
lamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. (Ibrahim: 
28-29) 

Abul Aliyah mengatakan bahwa makna ayat ini (yakni Al-Bagarah: 


108) ialah barang siapa yang menukar kebahagiaan dengan kesengsa- 
raan. 


Al-Bagarah, ayat 109-110 


Sa Ta: Gene KI Ga 
aj sala 9d) 3 


3 Ha) TO 


Pa KA » NA 
23X 9 | 


AA aer AT NAN Ll 





S3 PA 


Tafsir Ibnu Kasir | 827 





"... 2 LY YA 12 wi 
5 sa Og 2 ORG RAYA AN 2, 
Ad - aa 

an hee Pa 3 7 a 


TEE Ls 31 


Sebagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat me- 
ngembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman, ka- 
rena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata 
bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah me- 
reka sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya 
Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Dan dirikanlah salat dan 
tunaikanlah zakat. Dan apa-apa yang kalian usahakan dari ke- 
baikan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapat pahalanya 
pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa 
yang kalian kerjakan. 


Allah Swt. memperingatkan hamba-hamba-Nya yang mukmin agar 
waspada terhadap tingkah laku orang-orang kafir dari kalangan Ahli 
Kitab. Dia memberitahukan kepada mereka akan permusuhan orang- 
orang Ahli Kitab itu terhadap diri mereka, baik secara lahir maupun 
batin. Juga diberitahukan oleh Allah bahwa di dalam hati mereka 
(Ahli Kitab) memendam bara kedengkian terhadap kaum. mukmin, 
padahal mereka mengetahui keutamaan kaum mukmin atas diri me- 
reka dan keutamaan Nabi kaum mukmin atas nabi-nabi mereka. 
Allah Swt. memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman agar 
bersikap lapang dada dan pemaaf atau bersabar, hingga datang perin- 
tah Allah yang membawa pertolongan dan kemenangan. Allah me- 
merintahkan mereka agar mendirikan salat, menunaikan zakat, serta 
menganjurkan dan mendorong mereka untuk mengerjakannya. Seperti 
yang dikatakan oleh Muhammad ibnu Ishag, bahwa telah mencerita- 
kan kepadaku Muhammad ibnu Abu Muhammad, dari Sa'id ibnu Ju- 
bair atau Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa Huyay 
ibnu Akhtab dan Abu Yasir ibnu Akhtab merupakan dua orang Yahu- 
di yang paling dengki kepada orang-orang Arab, karena mereka telah 
diberi keistimewaan dengan Rasulullah Saw. yang berasal dari ka- 


828 Juz 1 — Al-Bagarah 





langan mereka. Keduanya selalu berupaya keras membalikkan orang- 
orang dari Islam dengan semua kemampuan yang dimiliki keduanya. 
Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya: 


LAIN BELA Ik 2G Ap 


Ur Biad Joea s5, Jala As 29 


Sebagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat me- 
ngembalikan kalian. (Al-Bagarah: 109), hingga akhir ayat. 


Abdur Razzag meriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri sehubungan 
dengan takwil firman-Nya, “Wadda kaSirum min ahlil kitabi.” Yang 
dimaksud ialah Ka'b ibnul Asyraf. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan Ba kami 
Ubay, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, telah mencerita- 
kan kepada kami Syu'aib, dari Az-Zuhri, telah menceritakan kepada- 
ku Abdur Rahman ibnu Abdullah ibnu Ka'b ibnu Malik, dari ayah- 
nya, bahwa Ka'b ibnul Asyraf adalah seorang penyair Yahudi: dia se- 
ring menghina Nabi Saw. (melalui syair-syairnya). Maka sehubungan 
dengan dialah diturunkan firman-Nya: 


Sp TANYA ASI KET ARYA ng 
NAN YAlP, | 


Sebagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat me- 
ngembalikan kalian kepada kekafiran —sampai dengan firman- 
Nya— Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka. (Al-Bagarah: 
109) 


Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa seorang rasul yang 
ummi mengabarkan kepada mereka (ahli kitab) kitab-kitab, rasul-ra- 
sul, dan mukjizat-mukjizat yang telah dilakukan oleh rasul-rasul me- 
reka. Kemudian rasul yang ummi itu membenarkan hal tersebut seper- 
ti mereka membenarkannya, tetapi mereka ingkar kepada rasul itu ka- 
rena kufur, dengki, dan kesombongan mereka. Seperti yang dinyata- 
kan oleh firman-Nya: 


Tafsir Ibnu Kasir 829 


L SG 242 7 gx -d ve 
Conny ENG bera nga Lam Ka rara 


Karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah 
nyata bagi mereka kebenaran. (Al-Bagarah: 109) 


Yakni sesudah kebenaran telah jelas dan terang bagi mereka hingga 
tiada sesuatu pun dari kebenaran itu yang tidak diketahuinya. Akan 
tetapi, kedengkian yang terpendam di dalam hati mereka mendorong 
mereka ingkar. Karena itu, Allah mencela dan mengecam serta meng- 
hina mereka dengan hinaan yang keras. Kemudian Allah Swt. men- 
syariatkan kepada Nabi-Nya —juga kepada kaum mukmin— semua 
hal yang diamalkan oleh mereka, yaitu membenarkan dan beriman 
serta mengakui kitab yang diturunkan kepada mereka (Al-Our'an) 
dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum mereka. Semuanya itu ber- 
kat kemurahan dari Allah, pahala-Nya yang berlimpah, serta perto- 
longan-Nya kepada mereka. 

Ar-Rabi' ibnu Anas mengatakan bahwa min 'indi anfusihim arti- 
nya dari diri mereka sendiri. 

Abul Aliyah mengatakan bahwa makna firman-Nya, “Sesudah 
nyata bagi mereka kebenaran,” yakni sesudah nyata bahwa Nabi Mu- 
hammad adalah utusan Allah yang mereka jumpai namanya di dalam 
kitab mereka, Taurat dan Injil. Lalu mereka ingkar kepadanya karena 
dengki dan iri hati karena Rasul tersebut bukan dari kalangan mereka. 
Hal yang sama dikatakan pula oleh Oatadah dan Ar-Rabi' ibnu Anas. 

Firman Allah Swt.: 


3x17 (Kn ig 


Ona Sol AI APA peTa | 


Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah menda- 
tangkan perintah-Nya. (Al-Bagarah: 109) 


Ayat ini sama pengertiannya dengan rai 
rr 323 LN J3 si : c)j ,. “1 
ya AK CI 13 SS ls KEKE 19 
9 Au Pa sg TKA 
(ata Ulee 1). Per nye | 


ve 


830 Juz 1 — Al-Bagarah 


Dan kalian sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang 
yang diberi kitab sebelum kamudan dari orang-orang yang mem- 
persekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan 
hati. (Ali Imran: 186), hingga akhir ayat. 


Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan de- 
ngan makna firman-Nya: 


Ka AAA 


(Hang. ANA Er aa TAU 


Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah menda- 
langkan perintah-Nya. (Al-Bagarah: 109) 


1 


bahwa ayat ini telah di-mansukh oleh firman-Nya: 


Cori2n) » MEKGELGTEN YES 


Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kalian 
Jumpai. (At-Taubah: 5) 


Dan firman-Nya: 


£ "aa Pa Tes La Se Pa “3 2 sha 
Ap ABI! KAM pdh YgAbk HARU 135) 
| Cra: tayaMd . GAS 


Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan ti- 

dak (pula) kepada hari kemudian —sampai dengan firman- 

Nya— sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. (At-Taubah: 
29) 


Ayat terakhir inilah yang me-nasakh pemberian maaf kepada orang- 
orang musyrik. Hal yang sama dikatakan oleh Abul Aliyah, Ar-Rabi' 
ibnu Anas, Oatadah, dan As-Saddi:, sesungguhnya ayat ini (Al-Baga- 
rah: 109) di-mansukh oleh ayat Saif (ayat yang memerintahkan pe- 
rang). Hal ini diisyaratkan pula oleh firman-Nya: 


Taisir Ibnu Kasir 831 


AP ut wo 
Casa gx ) ayla Gb 
sampai Allah. mendatangkan perintah-Nya. (Al-Bagarah: 109) 


Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayah- 
ku, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, telah menceritakan 
kepada kami Syu'aib, dari Az-Zuhri, telah menceritakan kepadaku 
Urwah ibnuz Zubair, bahwa Usamah ibnu Zaid menceritakan hadis 
berikut: 


7. 0? sendu JI LA aan Nara w tah ” en 
Adapun GP ga ae Sa ANor nga 
AN TP NA ANA 1 ANA 
s2 


ee MT P2 3 & Te ON (2 ng AL 
Bar LA NA TU Aa Ya eRa , 
Tae TAG GAN Gp 23 kendala 


Anyar A IA 
” 0 2 aa. H 
er Fa Ti YES 3 BG PPA Lb 


KM 


Pada mulanya Rasulullah Saw. dan para sahabatnya memaafkan 
orang-orang musyrik dan Ahli Kitab seperti apa yang diperintah- 
kan oleh Allah kepada mereka dan mereka bersabar dalam me- 
nahan gangguan yang menyakitkan (dari kalangan orang-orang 
musyrik dan Ahli Kitab). Allah Swt. telah berfirman, “Maka 
maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan 
perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala se- 
suatu” (Al-Bagarah: 109). Dan Rasulullah Saw. menakwilkan 
makna memaafkan sesuai dengan instruksi yang diperintahkan 
Allah kepadanya, hingga Allah mengizinkan beliau untuk meme- 
rangi mereka. Maka terbunuhlah orang-orang yang terbunuh da- 
ri kalangan para pemimpin Ouraisy selelah ada izin dari Allah 
(untuk memerangi mereka). 


832 Juz 1 — Al-Bagarah 


Sanad hadis ini sahih, hanya penulis belum pernah melihatnya pada 
suatu kitab pun dari kitab-kitab Sittah. Tetapi hadis ini mempunyai 
sumber di dalam kitab Sahihain, dari Usamah ibnu Zaid r.a. 

Firman Allah Swt.: 


pa 2 ia 2 VA, SA GAN 


7 323 


U- AAN MI asa 


Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan apa-apa yang 
kalian usahakan dari kebaikan bagi diri kalian, tentu kalian akan 
mendapat pahalanya pada sisi Allah. (Al-Bagarah: 110) 


Allah Swt. menganjurkan mereka menyibukkan diri mengerjakan hal- 
hal yang bermanfaat bagi diri mereka dan membawa akibat yang baik 
untuk diri mereka di hari kiamat nanti —seperti mendirikan salat dan 
menunaikan zakat— hingga Allah menetapkan bagi mereka perto- 
longan dalam kehidupan di dunia dan di hari semua saksi berdiri te- . 
gak (hari kiamat), yaitu hari yang disebutkan oleh firman- 2 


NINA aan mg Si, TN ng 


a 8 uya 341) 
(yaitu) hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim permin- 


faan maafnya dan bagi merekalah laknat dan bagi mereka tem- 
pat tinggal yang buruk. (Al-Mu-min: 52) 


Karena itulah dalam akhir ayat disebutkan: 


aa) Pe Nai yk MMI 


Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kalian kerja- 
kan. (Al-Bagarah: 110) 


Artinya, Allah sama sekali tidak melupakan amal perbuatan orang 
yang beramal, dan amal tersebut tidak akan hilang di sisi-Nya, baik 
amal yang baik ataupun amal yang jahat. Karena sesungguhnya Dia 


Tafsir Ibnu Kasir 833 


akan memberikan balasan kepada setiap orang sesuai dengan amal 
perbuatannya. 
Abu Ja'far ibnu Jarir mengatakan sehubungan dengan takwil fir- 


man-Nya: 
Uta3adn IPA AA 5 KI 


Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kalian kerja- 
kan. (Al-Bagarah: 110) 


Berita dari Allah ini ditujukan kepada orang-orang mukmin yang di- 
perintahkan oleh Allah Swt. melalui ayat-ayat ini, bahwa bagaimana- 
pun mereka mengerjakan amal kebaikan atau amal kejahatan —baik 
secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan— Dia Maha Me- 
lihat. Tiada sesuatu pun yang samar bagi-Nya: untuk itu Dia akan 
membalas kebaikan dengan kebaikan, dan amal keburukan dengan 
pembalasan yang setimpal dengan keburukannya. Sekalipun kalimat 
ayat ini menurut pengertian lahiriahnya merupakan kalimat berita, te- 
tapi di dalamnya terkandung janji dan ancaman serta perintah dan la- 
rangan. Dikatakan demikian karena Allah Swt. mempermaklumatkan 
kepada kaum mukmin bahwa Dia Maha Melihat semua amal perbuat- 
an mereka, dengan tujuan agar mereka bersungguh-sungguh dalam 
taat kepada-Nya, mengingat pahalanya pasti tersimpan di sisi-Nya ba- 
gi mereka yang beramal, hingga Allah menunaikan pahala-Nya buat 
mereka di hari kemudian, seperti yang disebutkan oleh firman lain- 
nya, yana, 


2. 32J a09 3 rn 
BAN, DN 2 Kp KIA 


Dan apa-apa yang kalian usahakan dari kebaikan la diri kali- 
an, tentu kalian akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. (Al- 
Bagarah: 110) 


Agar mereka menghindarkan diri mereka dari perbuatan durhaka ke- 
pada-Nya. 

Abu Ja'far ibnu Jarir mengatakan pula mengenai lafaz basirun, 
sesungguhnya makna yang dimaksud ialah mubsirun (melihat), di- 


834 Juz 1 — Al-Bagarah 


ubah bentuknya menjadi basirun, sebagaimana diubahnya lafaz 
mubdi' un (pencipta) menjadi badi'un (Maha Pencipta), dan mu-limun 
(menyakitkan) menjadi alimun (sangat menyakitkan). 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Abu Zar'ah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Bukair, telah men- 
ceritakan kepadaku Ibnu Luhai'ah, dari Yazid ibnu Abu Habib, dari 
Abul Khair, dari Ugbah ibnu Amir yang mengatakan, “Aku acapkali 
mendengar Rasulullah Saw. sedang membacakan ayat berikut: 
Sami'un basir, yakni Melihat segala sesuatu.” 


Al-Bagarah, Ya 111-113 


yea - SA Las 3. TN Pd 
Ay maa k ra S Ki (S6 





JO 0 






SA 


Ra Pad oo 3 3 2 1.9 Dea KUN Lea 


EP NY Pa Ta SA Ye 
NE GI IG AAN 


Gas: | ASN GE teh D AMAN AAA TUM 
PE BRIRAT KE NA ASIGIN 


AP Si 








4, 7 Tn na 
Oak 
Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata, “Sekali-kali tidak 
akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi 
dan Nasrani.” Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang 
kosong belaka. Katakanlah, “Tunjukkanlah bukti kebenaran ka- 


lian jika kalian adalah orang-orang yang benar.” (Tidak demi- 
kian) bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, 


Taisir Ibnu Kasir | 835 


sedangkan ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi 
Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan ti- 
dak (pula) mereka bersedih hati. Dan orang-orang Yahudi ber- 
kata, “Orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegang- 
an,” dan orang-orang Nasrani berkata, “Orang-orang Yahudi ti- 
dak mempunyai sesuatu pegangan,” padahal mereka (sama-sa- 
ma) membaca Al-Kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak 
mengetahui, mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah 
akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat, tentang apa- 
apa yang mereka berselisih padanya. 


Allah Swt. menjelaskan perihal orang-orang Yahudi dan orang-orang 
Nasrani yang teperdaya oleh apa yang mereka berada di dalamnya, 
mengingat masing-masing pihak dari orang-orang Yahudi dan orang- 
orang Nasrani mendakwakan bahwa tidak akan masuk surga kecuali 
hanya orang yang memeluk agamanya. Seperti yang diberitakan oleh 
Allah di dalam surat Al-Maidah, menyitir perkataan mereka, yaitu: 
PIP Yo ep IA 
SAS MNC UV, 
(ana SAM) : AAN 
Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. (Al- 
Maidah: 18) 


Maka Allah mendustakan mereka melalui berita yang Dia tujukan ke- 
pada mereka, bahwa Dia kelak akan mengazab mereka karena dosa- 
dosanya. Sekiranya keadaan seperti apa yang mereka dakwakan, nis- 
caya mereka tidak akan diazab oleh Allah. Perihalnya sama saja de- 
ngan pengakuan mereka terdahulu, yaitu mereka tidak akan disentuh 
oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari yang sedikit, setelah itu 
mereka pindah masuk ke dalam surga. Kemudian Allah membantah 
pengakuan mereka itu. Hal yang sama dilakukan pula oleh Allah da- 
lam ayat ini sehubungan dengan dakwaan yang mereka lakukan tanpa 
dalil, tanpa hujah, dan tanpa bukti. Untuk itu Allah Swt. berfirman: 
SIN NAK SL Um: 
(toa) Jagad ME 
Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong belaka. 
(Al-Bagarah: 111) 


836 Juz 1 — Al-Bagarah 





Abul Aliyah mengatakan bahwa makna ayat ini ialah cita-cita yang 

mereka angan-angankan terhadap Allah tanpa alasan yang benar. Hal 

yang sama dikatakan pula oleh Gatadah dan Ar-Rabi' ibnu Anas. 
Dalam firman selanjutnya disebutkan: 


Ou 3 221) K3 


Katakanlah (hai Muhammad), “Tunjukkanlah bukti kebenaran 
kalian.” (Al-Bagarah: 111) 


Menurut Abu Aliyah, Mujahid, As-Saddi, dan Ar-Rabi' ibnu Anas, 
arti burhanakum ialah hujah (alasan) kalian, hingga kalian berani me- 
ngatakan demikian. Sedangkan menurut OGatadah, artinya bukti kalian 
atas hal tersebut. 


"Dp 2. " 
Un Bad) dab Ke HI 
Jika kalian adalah orang-orang yang benar. (Al-Bagarah: 111) 


dalam pengakuan yang kalian dakwakan itu. 
Kemudian Allah Swt. berfirman: 


23 Fe Lea 
Ow #5). Tega en oa 


(Tidak demikian) bahkan barang siapa yang menyerahkan diri 
kepada Allah, sedangkan ia berbuat kebajikan. (Al-Bagarah: 
112) 


Dengan kata lain, barang siapa yang ikhlas dalam beramal karena 
Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Seperti yang disebutkan dalam 
firman lainnya, yaitu: 


Padi 


8. y IA, 
Ux t0jasu " SE yag GAS p ea 


Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Is- 
lam), maka katakanlah, “Aku menyerahkan diriku kepada Allah 
dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku.” (Ali Imran: 
20), hingga akhir ayat. 


Tafsir Ibnu Kasir 837 





Abul Aliyah dan Ar-Rabi' mengatakan, makna man aslama wajhahu 
lillah ialah barang siapa yang ikhlas kepada Allah. 

Sa'id ibnu Jubair mengatakan bahwa aslama ialah ikhlas, dan 
wajhahu artinya agamanya, yakni barang siapa yang mengikhlaskan 
agamanya karena Allah semata. Wahuwa muhsinun artinya mengikuti 
Rasulullah Saw. dalam beramal. Dikatakan demikian karena syarat 
bagi amal yang diterima itu ada dua, salah satunya ialah hendaknya 
amal perbuatan dilakukan dengan niat karena Allah semata, dan sya- 
rat lainnya ialah hendaknya amal tersebut benar lagi sesuai dengan 
tuntunan syariat (mengikuti petunjuk Rasul Saw.). Karena itu, dikata- 
kan oleh Rasulullah Saw. dalam salah satu sabdanya: 


BANSUT NIG IS 


Barang siapa mengerjakan suatu amal yang bukan termasuk 
urusan kami, maka amal itu ditolak. 


Hadis riwayat Imam Muslim melalui hadis Siti Aisyah r.a. Untuk itu 
amal para rahib dan orang-orang yang semisal dengan mereka, sekali- 
pun amal mereka dinilai ikhlas karena Allah, sesungguhnya amal ter- 
sebut tidak diterima dari mereka sebelum mereka mendasarinya kare- 
na mengikut kepada Rasulullah Saw. yang diutus kepada mereka dan 
kepada segenap umat manusia. Sehubungan dengan mereka dan 
orang-orang yang semisal dengan mereka, Allah Swt. berfirman: 


SA. TPA -X “2 ea 
Koe) 5 yna 2 An ge AL Jak ya SAE 
Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami 


Jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan. (Al-Fur- 
gan: 23) 


ea Ega aa 3, 


22, 3 —.h 
anta KA 2 an 


-. 


838 Juz 1 — AkBagarah 





Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata- 
morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang- 
orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya, dia tidak menda- 
patinya sesuatu apa pun. (An-Nur: 39) 


2 WA Kes AT PL ng RI 
Sat TAEPENS KL Ale 13 papa 
kta 

Loka “Ag 


Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi ke- 
payahan, memasuki api yang sangat panas (neraka), diberi mi- 
num (dengan air) dari sumber yang sangat panas. (Al-Gasyiyah: 
2-5) 


Telah diriwayatkan dari Amirul Mu-minin Umar r.a. bahwa ia me- 
nakwilkan makna ayat ini ditujukan kepada para rahib, seperti yang 
akan dijelaskan nanti. 

Jika amal perbuatan yang dikerjakan sesuai dengan tuntunan sya- 
riat dalam gambaran lahiriahnya, sedangkan niat pengamalnya tidak 
ikhlas karena Allah, maka amal ini pun tidak diterima dan dikembali- 
kan kepada pelakunya. Yang demikian itu adalah keadaan orang- 
orang yang pamer dan orang-orang munafik, seperu yang disebutkan 
di dalam firman-Nya: 


Kg SY: ATP Asas Geng Sea SI 


Asa bar ata 


TATO NP an 
Aan KENA ara S3 Bs 


Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah 
akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri un- 
tuk bersalat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud 
riya (dengan salat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka 
menyebut Allah kecuali sedikit sekali. (An-Nisa: 142) 


Tafsir Ibnu Kasir 839 


Sa GA An SEN 


Lagap LN Laga 


(Ien9gel) TIA, . SE lab Hua 


Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, (yaitu) orang- 
orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya, 
dan enggan (menolong) dengan barang berguna. (Al-Ma'wun: 
41) 





Untuk itu, dalam firman Allah yang lain disebutkan: 


O Ma AN NE #1 KE Ie 33 


Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka 
hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia 
mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhan- 
nya. (Al-Kahfi: 110) 


Di dalam ayat ini disebutkan: 


2d PAN Pet Ulet 2 


Ae RN apa ga AN Ag ama Uya 


(Tidak demikian) bahkan barang siapa yang menyerahkan diri 


kepada Allah, sedangkan ia berbuat kebajikan. (Al-Bagarah: 
112) 


PT ASI 2. 31 kb 10 yg 0 iat 
Ovi OP Sa YES IA. 


maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekha- 
watiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. 
(Al-Bagarah: 112) 


Melalui ayat ini Allah Swt. telah menjamin bahwa mereka pasti men- 
dapat pahala tersebut dan mengamankan mereka dari hal-hal yang 


840 | | Juz 1 — Ai-Bagarah 





mereka takuti. Dengan kata lain, tiada kekhawatiran bagi mereka da- 
lam menghadapi masa mendatang, tiada pula kesedihan bagi mereka 
atas masa lalu mereka. Menurut Sa'id ibnu Jubair, la khaufun 'alai- 
him artinya vada kekhawatiran bagi mereka, yakni di hari kemudian, 
wala hum yahzanuna, dan tiada pula mereka bersedih hati, yakni tia- 
da kesedihan atas diri mereka dalam menghadapi kematiannya. 

— Firman Allah Swt.: 


Pat Lt , Alessia 2 1 33 " Ad 
— Y8ile 2 1s / |. | - 
: | 

BS. 1 PALI “ISI 
Ui aa! MEIKAA A 1 
Dan orarg-orang Yahudi berkata, “Orang-orang Nasrani itu li- 
dak mempunyai suatu pegangan,” dan orang-orang Nasrani ber- 
kata, “Orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan,” 


padahal mereka (sama-sama) membaca Al-Kitab. (Al-Bagarah: 
113) 


Melalui ayat ini Allah menjelaskan pertentangan, saling membenci, 
saling bermusuhan, dan saling mengingkari di antara kedua belah pi- 
hak, yaitu antara kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Seperti apa yang 
diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Ishag, telah menceritakan kepa- 
danya Muhammad ibnu Abu Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id ib- 
nu Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa tatkala datang 
kepada Rasulullah Saw. orang-orang Nasrani utusan penduduk negeri 
Najran, maka datanglah para rahib Yahudi (Madinah) menemui mere- 
ka, lalu mereka berdebat di hadapan Rasulullah Saw. Rafi' ibnu Har- 
malah (dari kalangan Yahudi) berkata, “Kalian tidak mempunyai pe- 
gangan apa pun,” dan ia ingkar kepada kenabian Isa dan kitab Injil- 
nya. Lalu salah seorang dari orang-orang Nasrani Najran mengatakan 
kepada orang-orang Yahudi, “Kalian tidak mempunyai pegangan apa 
pun,” dan ia mengingkari kenabian Musa dan kitab Tauratnya. Maka 
Allah menurunkan firman-Nya: 


- ga SAW TN IAI AG, 


- 
Pa . 


Tafsir ibnu Kasir 541 


(aw "221 “ C3 in Eat 13 F4 A, 


Dan orang-orang Yahudi berkata, “Orang-orang Nasrani itu ti- 
dak mempunyai suatu pegangan,” dan orang-orang Nasrani ber- 
kata, “Orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan,” 
padahal mereka membaca Al-Kitab. (Al-Bagarah: 113) 


Yakni masing-masing pihak dalam kitabnya membaca hal-hal yang 
membenarkan apa yang diingkarinya. Orang-orang Yahudi ingkar ke- 
pada kenabian Isa, padahal pada kitab Taurat mereka terdapat janji 
Allah yang diambil dari mereka melalui lisan Nabi Musa agar mereka 
membenarkan Nabi Isa. Di dalam kitab Injil terdapat keterangan yang 
dibawa oleh Isa, yang isinya membenarkan Nabi Musa dan apa yang 
diturunkan kepadanya dari sisi Allah (yaitu kitab Taurat). Akan tetapi, 
masing-masing pihak mengingkari keterangan yang ada dalam kitab- 
nya masing-masing. 

Mujahid mengatakan di dalam kitab sisunya sehubungan dengan 
tafsir ayat ini, memang pada awalnya para pendahulu orang-orang 
Yahudi dan orang-orang Nasrani mempunyai pegangan. 

Oatadah mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, “Orang- 
orang Yahudi berkata, “Orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai 
suatu pegangan” (Al-Bagarah: 113).” Oatadah mengatakan, “Tidak 
demikian, bahkan pada awalnya para pendahulu orang-orang Nasrani 
mempunyai pegangan, tetapi pada akhirnya mereka membuat-buat ke- 
dustaan dan bercerai-berai. Gatadah mengatakan sehubungan dengan 
firman-Nya, "Orang-orang Nasrani berkata, 'Orang-orang Yahudi ti- 
dak mempunyai suatu pegangan” (Al-Bagarah: 113)." Oatadah ber- 
kata, “Tidak demikian, bahkan pada mulanya para pendahulu orang- 
orang Yahudi mempunyai suatu pegangan, tetapi pada akhirnya me- 
reka membuat-buat kedustaan dari diri mereka sendiri dan bercerai- 
berai. 

Dari Oatadah disebutkan pula riwayat lain yang sama dengan ri- 
wayat Abul Aliyah dan Ar-Rabi' ibnu Anas sehubungan dengan tafsir 
ayat ini: 


842 Juz 1 — Al-Bagarah 





Ae AE IIA, 
Y 51 


| 
- 12 
(ae BAA) .# DA ! | 
Orang-orang Yahudi berkata, “Orang-orang Nasrani tidak mem- 
punyai suatu pegangan,” dan orang-orang Nasrani berkata, 
“Orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan.” (Al- 
Bagarah: 113) 


Mereka adalah ahli kitab yang hidup di masa Rasulullah Saw. Akan 
tetapi, pendapat ini memberikan kesimpulan bahwa masing-masing 
pihak dari kedua golongan tersebut membenarkan tuduhan yang me- 
reka lemparkan terhadap pihak lainnya. Akan tetapi, makna lahiriah 
konteks ayat menyimpulkan bahwa apa yang mereka katakan itu dice- 
la, padahal pengetahuan mereka bertentangan dengan apa yang mere- 
ka katakan. Karena itulah maka dalam firman selanjutnya disebutkan: 


BLN Lal Aa, Jd 

O : 223) KE LIRA IY 

padahal mereka (sama-sama) membaca Al-Kitab. (Al-Bagarah: 
113) 


Yakni mereka mengetahui syariat kitab Taurat dan Injil, masing-ma- 
sing kitab pernah disyariatkan kepada mereka di suatu masa, tetapi 
mereka saling mengingkari apa yang ada di antara mereka (kedua be- 
lah pihak), karena keingkaran dan kekufuran mereka dan membalas 
kebatilan dengan kebatilan yang lain, seperti yang telah disebutkan 
dari Ibnu Abbas, Mujahid, dan Oatadah pada riwayat yang pertama 
sehubungan dengan tafsir ayat ini. 
Firman Allah Swt.: 


8, 4 aka ate da taat Gran Pa 14 
ena mela noda GA NE LS 
Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui, mengatakan 
seperti ucapan mereka itu. (Al-Bagarah: 113) 


Tafsir Ibnu Kasir 843 


Melalui ayat ini dijelaskan kebodohan orang-orang Yahudi dan orang- 
orang Nasrani dalam ucapan yang mereka gunakan untuk saling me- 
nyerang pihak lainnya. Hal ini termasuk ke dalam pengertian isyarat 
yang menyindir kebodohan dan ketololan mereka. 

Mengenai orang-orang yang dimaksud dalam firman-Nya, 
“Orang-orang yang tidak mengetahui” (Al-Bagarah: 113), masih di- 
perselisihkan di kalangan Mutfassirin. Untuk itu, Ar-Rabi' ibnu Anas 
dan Oatadah mengatakan bahwa makna firman-Nya, “Demikian pula 
orang-orang yang tidak mengetahui” ialah mereka akan mengatakan 
hal yang sama seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan 
orang-orang Nasrani kepada masing-masing pihak (pengertiannya me- 
nyeluruh). 

Ibnu Juraij mengatakan, ia pernah bertanya kepada Ata, “Siapa- 
kah yang dimaksud dengan mereka yang tidak mengetahui itu?” Ia 
menjawab bahwa mereka adalah umat-umat sebelum adanya agama 
Yahudi dan Nasrani, sebelum adanya kitab Taurat dan Injil. 

As-Saddi mengatakan, yang dimaksud dengan orang-orang yang 
tidak mengetahui dalam ayat ini ialah orang-orang Badui, mereka me- 
ngatakan bahwa Muhammad tidak mempunyai suatu pegangan. 

Sedangkan Abu Ja'far ibnu Jarir memilih pendapat yang menga- 
takan bahwa makna ayat ini bersifat umum dan pengertiannya dapat 
mengena kepada semua orang. 

Akan tetapi, memang tidak ada dalil yang akurat yang membantu 
salah satu dari pendapat-pendapat di atas. Sebagai kesimpulannya 
jalah menginterpretasikan makna ayat ini dengan semua pengertian di 
atas adalah hal yang lebih utama. 

Firman Allah Swt.: 


INA PA en $ 
K7 sad Ogalekara Pepe 2 ATU 


Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat, 


lentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. (Al-Bagarah: 
113) 


Yakni di hari kemudian kelak Allah Swt. akan menghimpun mereka 
semua dan memutuskan hukum di antara mereka dengan keputusan 


844 Juz 1 — Al-Bagarah 





yang adil, yang tiada kezaliman, tiada penyimpangan padanya barang | 
sekecil apa pun. Makna ayat ini sama dengan ayat lain yang ada da- 
lam surat Al-Hajj, yaitu napa 


Sa es pesta GG CA (AGAN 
TANI Yi na Tag (G, PNP ata NA 
Cv am Haa 


Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, 
orang-orang Sabi-in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi 
dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di an- 
lara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan 
segala sesuatu. (Al-Hajj: 17) 


Semakna pula dengan firman-Nya: 


ca (2 & 7 TPL LL AI en SI 
AI IA BE ERP 
Cn an | 


Katakanlah, “Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemu- 
dian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan 
Dialah Maha Pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui.” 
(Saba': 26) 


Al-Bagarah, ayat 1 14 


ee G3 me Se Na ep 31 naga 
“ 





Tafsir ibnu Kasir 845 





Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang mengha- 
lang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya, 
dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatut- 
nya masuk ke dalamnya (masjid Allah) kecuali dengan rasa takut 
(kepada Allah). Mereka di dunia mendapat kehinaan, dan di 
akhurat mendapat siksa yang berat. 


Mufassirin berbeda pendapat mengenai makna yang dimaksud dengan 
orang-orang yang menghalang-halangi manusia untuk menyebut asma 
Allah di dalam masjid-masjid Allah dan mereka berusaha merusak- 
nya. Pendapat mereka tersimpul ke dalam dua pendapat berikut: 
Pendapat pertama, menurut apa yang diriwayatkan oleh Al-Aufi 
di dalam kitab tafsirnya, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna 
firman-Nya: | | 
Sa KAI Ne 21102 IA 
an) KAGET Ha 9 
Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang mengha- 
lang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya. 
(Al-Bagarah: 114) 


Mujahid mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Nasrani, me- 
reka melemparkan kotoran ke dalam Baitul Magdis dan menghalang- 
halangi manusia untuk melakukan salat. Abdur Razzag mengatakan, 
telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Oatadah sehubungan 
dengan makna firman-Nya, “Dan berusaha merobohkannya” (Al-Ba- 
garah: 114). Mereka adalah Bukhtanasar dan para prajuritnya yang 
pernah merusak Baitul Magdis dengan bantuan orang-orang Nasrani. 

Sa'id telah meriwayatkan dari Oatadah bahwa mereka adalah 
musuh-musuh Allah, yaitu orang-orang Nasrani. Karena terdorong 
oleh kebencian mereka terhadap orang-orang Yahudi, maka mereka 
meminta bantuan kepada Raja Bukhtanasar dari Babil yang Majusi itu 
untuk merusak Baitul Magdis. | 

As-Saddi mengatakan, mereka membantu Bukhtanasar merusak 
Baitul Magdis hingga benar-benar rusak, dan Bukhtanasar memerin- 
tahkan supaya bangkai-bangkai dilemparkan ke dalamnya. Sesung- 
guhnya orang-orang Romawi mau membantu Bukhtanasar merusak 


BAG Juz 1 — Ak-Bagarah 





Baitul Mugaddas karena orang-orang Bani Israil telah membunuh 
Nabi Yahya ibnu Nabi Zakaria. Hal yang sama diriwayatkan pula dari 
Al-Hasan Al-Bagri. 

Pendapat kedua, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, telah menceritakan 
kepadaku Yunus ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Wahb, bahwa Ibnu Zaid pernah mengatakan sehubungan dengan 
tafsir firman-Nya: 


& Pa 

— Ka po 3 "an TE G 3. Gea 
An : ma 

Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang mengha- 


lang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya, 
dan berusaha untuk merobohkannya? (Al-Bagarah: 114) 


Mereka adalah orang-orang musyrik yang berusaha menghalang-ha- 
langi Rasulullah Saw. pada hari Hudaibiyyah untuk memasuki kota 
Mekah, hingga Rasul Saw. terpaksa menyembelih hadyu (binatang 
kurban) di Zu Tuwa dan beliau mengadakan perjanjian perdamaian 
dengan mereka, dan beliau Saw. bersabda kepada mereka (kaum 
musyrik): 


1 


Ng DR SANA N pra Ak 
KBBI 1 EPA yura 
| Setan, Gg 6361 


Tiada seorang pun yang dihalang-halangi untuk ai Bai- 
tullah, dahulu seorang lelaki berjumpa dengan pembunuh ayah- 
nya dan saudaranya, tetapi dia tidak berani menghalang-ha- 
langinya (untuk memasuki Baitullah). Maka mereka menjawab, 
“Tidak boleh masuk ke dalam kota kami orang-orang yang telah 
membunuh ayah-ayah kami dalam Perang Badar, sedangkan di 
antara kami masih ada yang hidup.” 


Sehubungan dengan firman-Nya, “Dan berusaha untuk merobohkan- 
nya” (Al-Bagarah: 114), Ibnu Jarir mengatakan, “Dikatakan demikian 


Tafsir Ibnu Kasir 847 


karena mereka menyetop orang-orang yang meramaikan Baitullah de- 
ngan berzikir menyebut asma-Nya dan datang kepadanya untuk me- 
nunaikan ibadah haji dan umrah.” 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah disebutkan dari Salamah bah- 
wa Muhammad ibnu Ishag telah meriwayatkan, telah menceritakan 
kepadanya Muhammad ibnu Abu Muhammad, dari Ikrimah atau 
Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang menceritakan hadis berikut, 
bahwa orang-orang Ouraisy melarang Nabi Saw. melakukan salat di 
dekat Ka'bah Masjidil Haram. Maka Allah menurunkan firman-Nya: 


Ga an ee (33 IA Ng penah IAI 
(er A3) aa ANEH Dn ea Icras 
Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang meng- 


halang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya. 
(Al-Bagarah: 114) 


Akan tetapi, Ibnu Jarir memilih pendapat yang pertama dengan alasan 
bahwa orang-orang Ouraisy tidak ada yang berupaya untuk merusak 
Ka bah. Adapun orang-orang Romawi, memang mereka berusaha me- 
lakukan pengrusakan terhadap Baitul Magdis. 

Menurut kami, pendapat yang lebih kuat —hanya Allah yang 
mengetahuinya— adalah pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang 
dikatakan oleh Ibnu Zaid dan riwayat yang dikemukakan dari Ibnu 
Abbas. Dikatakan demikian karena apabila orang-orang Nasrani 
menghalang-halangi orang-orang Yahudi melakukan sembahyang di 
Baitul Magdis, berarti agama mereka lebih lurus daripada agama 
orang-orang Yahudi, dan orang-orang Nasrani lebih dekat (kepada ke- 
benaran) daripada mereka (orang-orang Yahudi). Sedangkan bila 
yang dimaksudkan oleh Allah adalah perbuatan orang-orang Yahudi, 
hal tersebut tidak dapat diterima, mengingat mereka telah dilaknat se- 
belum itu melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa ibnu Maryam karena 
perbuatan durhaka mereka, dan mereka adalah orang-orang yang me- 
lampaui batas. Lagi pula setelah Allah mengarahkan celaan-Nya ke- 
pada sikap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, maka Allah 
mengarahkan celaan-Nya terhadap kaum musyrik, yaitu mereka yang 
mengusir Rasulullah Saw. dan para sahabatnya dari Mekah, mereka 


848 Juz 1 — AkBagarah 





juga menghalang-halangi Rasul Saw. dan para sahabatnya untuk me- 
lakukan salat di Masjidil Haram. 

Mengenai pegangan yang mengatakan bahwa orang-orang 
Ouraisy belum pernah berusaha merusak Ka'bah, dapat dijawab keru- 
sakan apa lagi yang lebih besar daripada kerusakan yang telah mereka 
lakukan? Mereka mengusir Rasulullah Saw. dan para sahabatnya dari 
Mekah, juga menguasai Mekah dengan berhala-berhala mereka dan 
tandingan-tandingan serta sekutu-sekutu Allah yang dijadikan oleh 
mereka sendiri, seperti yang dinyatakan oleh firman-Nya: 


Ge ha NA IN 
KAS LN Tana Hak 
(wes Ita) YA WAY 


Mengapa Allah tidak mengazab mereka, padahal mereka meng- 
halang-halangi orang untuk (mendatangi) Masjidil Haram, dan 
mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya! 
Orang-orang yang berhak menguasai(nya) hanyalah orang- 
orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengeta- 
hui. (Al-Anfal: 34) 


P AA ATAGAKN 


LA Jasa, Ns ba Ge 
3 Sein La IE 
KAA: Nuh Aoa pa 
Lala MAN SS F2 ran 


Uas ha) 


Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid- 
masjid Allah, sedangkan mereka mengakui bahwa mereka sendiri 


Tafsir Ibnu Kasir 849 





kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka 
kekal di dalam neraka. Sesungguhnya yang memakmurkan mas- 
jid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada 
Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunai- 
kan zakat, dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada 
Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk 


golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. (At-Taubah: 
17-18) 


212, -2 Pa, - SER 391 » » 

TEA Aa NG 
KAL N 23 MA II, INA Arc 
DA ae 3 SendY ha 
na Cena NK PAT 2 Ge 223223 o NASA AIL 
pn Ba ende SE MERAYIA 

SA em Bas s4 ,c x oo 
Ga GAES GEA 


Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalang-halangi ka- 
lian dari (masuk) Masjidil Haram dan menghalangi hewan kur- 
ban sampai ke tempat (penyembelihan)nya. Dan kalau tidaklah 
karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang 
mukmin yang tiada kalian ketahui, bahwa kalian akan membunuh 
mereka yang menyebabkan kalian ditimpa kesusahan tanpa pe- 
ngetahuan kalian (tentulah Allah tidak akan menahan tangan ka- 
ljan dari membinasakan mereka). Supaya Allah memasukkan sia- 
pa yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mere- 
ka tidak bercampur baur, tentulah Kami akan mengazab orang- 


orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. (Al-Fat-h: 
25) 


Karena itulah Allah Swt. menyebutkan di dalam firman-Nya: 
ai Dar — sa wat 4 na “ 2G 
FA lalai AN Les Ira beyakyaa Doel Rage 
& Gp 271 AANG Aa 
Kaban BM SEKSI 


850 Juz 1 — Al-Bagarah 





Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah 
orang-orang yang beriman kepad” Allah dan hari kemudian ser- 
ta tetap mendirikan salat, menunairan zakat, dan tiada takut (ke- 
pada siapa pun) selain kepada Allah. (At-Taubah: 18) 


Apabila keadaan orang yang bersifat demikian (yakni mereka yang 
disebutkan dalam ayat terakhir ini) terusir dari masjid-masjid Allah 
dan dihalang-halangi untuk mendatanginya, maka kerusakan apa lagi 
yang lebih besar daripada hal tersebut? 

Makna yang dimaksud dengan memakmurkan masjid-masjid 
jalah bukan dengan menghiasinya dan menegakkan gambarnya saja, 
melainkan dengan melakukan zikrullah di dalamnya, menegakkan 
syariat Allah di dalamnya, dan membersihkannya dari kotoran dan 
kemusyrikan. 

Firman Allah Swt.: 


Oa GEN: TUK 


Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (masjid Allah) 
kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). (Al-Bagarah: 114) 


Ungkapan ayat ini merupakan kalimat berita, tetapi makna yang di- 
kandungnya adalah anjuran. Dengan kata lain, janganlah kamu biar- 
kan mereka memasukinya jika kalian mampu, kecuali di bawah per- 
janjian gencatan senjata dan mau membayar jizyah. Karena itulah ke- 
tika Rasulullah Saw. membuka kota Mekah, pada tahun berikutnya 
(yakni tahun sembilan) beliau diperintahkan menyerukan maklumat 
berikut ini di Mina: 


ana 


Pa  SEPSIG AIA AAN LI 
PER A! Tag 
An erni aah 


Ingatlah, tidak boleh ididana haji sesudah tahun ini seorang 
musyrik pun, dan tidak boleh tawaf di Baitullah seorang pun 
yang telanjang. Dan barang siapa yang masih mempunyai waktu 
(perjanjian), maka batasnya ialah sampai berakhirnya waktu 
(perjanjian)nya. 


Tafsir Ibnu Kasir 851 


Hal tersebut dilakukan sesuai dengan firman Allah Swt. yang menga- 
takan: 


LEBAK EN aa 


g " CTL ag 
Oa 0) ha TA 


Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang 
musyrik ilu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil 
Haram sesudah tahun ini. (At-Taubah: 28) 


Sebagian Mufassirin mengatakan bahwa makna ayat ini ialah “tidak- 
lah layak bagi mereka (orang-orang musyrik) memasuki masjid-mas- 
jid Allah kecuali dalam keadaan takut terhadap kesiagaan dan kewas- 
padaan kaum mukmin yang selalu mengintai akan memukul mereka, 
terlebih lagi bila kaum musyrik tersebut menguasai masjid-masjid 
Allah dan melarang kaum mukmin untuk memasukinya'. Dengan kata 
lain, keadaan yang seharusnya tiada lain kecuali seperti itu, seandai- 
nya saja tiada kelaliman dari pihak orang-orang kafir dan selain me- 
reka. 

Menurut pendapat yang lain, makna ayat ini mengandung berita 
gembira dari Allah buat kaum muslim, bahwa kelak kaum muslim 
akan menguasai Masjidil Haram, juga masjid-masjid lain. Kelak 
kaum musyrik akan tunduk kepada mereka, hingga tiada seorang pun 
dari kalangan mereka yang masuk ke dalam Masjidil Haram kecuali 
dengan rasa takut. Ia akan takut San lalu dihukum atau dibu- 
nuh jika tidak mau masuk Islam. 

Sesungguhnya Allah menunaikan janji ini i seperti yang disebut- 
kan di atas, yaitu kaum musyrik dilarang memasuki Masjidil Haram. 
Dan Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar tidak membiarkan 
ada dua agama di Jazirah Arabia, hendaklah orang-orang Yahudi dan 
orang-orang Nasrani diusir. Segala puji dan anugerah adalah milik 
Allah. Hal tersebut tiada lain karena menghormati Masjidil Haram 
dan membersihkan kawasan tersebut yang merupakan tempat kelahir- 
an seorang rasul yang diutus oleh Allah buat seluruh umat manusia 
dengan membawa berita gembira sebagai juru ingat. 


852 Juz 1 — Al-Bagarah 


Hal tersebut merupakan kehinaan bagi kaum musyrik di dunia, 
karena pembalasan itu tiada lain disesuaikan dengan jenis perbuatan- 
nya. Maka sebagaimana orang-orang musyrik itu pernah melarang 
kaum mukmin untuk memasuki Masjidil Haram, kini mereka dilarang 
memasukinya. Sebagaimana mereka pernah mengusir kaum mukmin 
dari Mekah, maka mereka pun harus diusir. 

Firman Allah Swt.: 


Bot Gee PU 3 
Ur. Dea CO EAIG 


dan di akhirat mereka mendapat siksa yang berat. (Al-Bagarah: 
114) 


Hal itu sebagai balasan atas perbuatan mereka yang berani menodai 
kesucian Baitullah dan menghinanya dengan memasang banyak ber- 
hala di sekitarnya, menyeru selain Allah di dalamnya, tawaf dengan 
telanjang bulat, dan perbuatan-perbuatan mereka yang lain yang di- 
benci oleh Allah dan Rasul-Nya. 

Adapun orang yang menafsirkannya sebagai Baitul Magdis, hal 
ini bersumber dari Ka'b Al-Ahbar yang pernah mengatakan bahwa 
sesungguhnya orang-orang Nasrani ketika berhasil menguasai Baitul 
Magdis, mereka melakukan pengrusakan. Ketika Allah mengutus Na- 
bi Muhammad Saw. serta menurunkan We gesni kepadanya, yaitu: 


SN GEN 
(638230 MEN Wae Ken Sa 


Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang mengha- 
lang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya 
dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatut- 
nya masuk ke dalamnya (masjid Allah) kecuali dengan rasa ta- 
kut. (Al-Bagarah: 114), hingga akhir ayat. 


Tiada seorang Nasrani pun di muka bumi ini yang memasuki Baitul 
Magdis kecuali dalam keadaan takut. 


Tafsir Ibnu Kasir 853 


Menurut As-Saddi, sekarang tiada seorang Romawi pun di muka 
bumi ini yang memasukinya kecuali dalam keadaan takut lehernya 
akan dipancung, atau ditakuti dengan keharusan membayar jizyah. 


Oatadah berpendapat, orang-orang Romawi tidak berani mema- 
suki Baitul Magdis kecuali dengan sembunyi-sembunyi. 


Menurut kami penafsiran terakhir ini dapat dimasukkan ke dalam 
makna umum ayat ini, karena sesungguhnya ketika orang-orang Nas- 
rani itu berbuat aniaya terhadap Baitul Magdis dengan mencemarkan 
Sakhrah yang merupakan kiblat orang-orang Yahudi, dalam ibadah, 
maka orang-orang Nasrani tersebut memperoleh hukumannya menu- 
rut syara' dan takdir dengan mendapat kehinaan padanya, kecuali ha- 
nya dalam masa-masa tertentu mereka dapat memasuki Baitul Mag- 
dis. Demikian pula halnya orang-orang Yahudi, ketika mereka mela- 
kukan kedurhakaan di dalamnya yang lebih besar daripada kedurha- 
kaan orang-orang Nasrani, mereka pun mendapat hukuman yang lebih 
besar. 


Mereka menafsirkan makna kehinaan di dunia dengan munculnya 
Imam Mahdi, seperti yang dikatakan oleh As-Saddi dan Ikrimah serta 
Wail ibnu Daud. Sedangkan menurut Oatadah, mereka diharuskan 
membayar jizyah dengan patuh pada saat mereka dalam keadaan tun- 
duk. 


Pendapat yang benar, takwil dari makna kehinaan di dunia lebih 
umum daripada semuanya. Telah diriwayatkan di dalam sebuah hadis 
yang menerangkan tentang memohon perlindungan kepada Allah dari 
kehinaan di dunia dan siksa di akhirat, seperti yang diriwayatkan oleh 
Imam Ahmad, telah menceritakan kepada kami Al-HaiSam ibnu Kha- 
rijah, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ayyub ibnu 
Maisarah ibnu Halas, bahwa ia pernah mendengar ayahnya mencerita- 
kan hadis berikut dari Bisyr ibnu Artah yang menceritakan bahwa Ra- 
sulullah Saw. acapkali mengucapkan doa berikut: 


| 

“22 2, 5 £ 0 PPA PI eta n en KTA 
en PA SE AI 
P4 P Pp Ph Pd SN 2 ga 

| GAM big 


854 Juz 1 — Al-Bagarah 





Ya Allah, jadikanlah akibat semua urusan kami kebaikan belaka, 
dan lindungilah kami dari kehinaan di dunia dan siksa di akhi- 
rat. | 


Hadis ini berpredikat hasan, tetapi tidak terdapat di dalam kitab Sit- 
tah, dan pemilik hadis ini (yaitu Bisyr ibnu Artah yang terkadang di- 
sebut dengan nama Ibnu Abu Artah) tidak mempunyai hadis lain ke- 
cuali hadis ini dan hadis lainnya yang mengatakan: 


2 3 SAT as 


Tangan-tangan tidak boleh dipotong dalam peperangan. 


Al-Bagarah, ayat 115 


Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat. Maka ke mana pun 
kalian menghadap, di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah 
Mahaluas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui. 


Makna ayat ini —hanya Allah yang mengetahuinya— merupakan 
penghibur bagi Rasulullah Saw. dan para sahabat yang telah diusir 
dari Mekah dan berpisah meninggalkan masjid dan tempat salat mere- 
ka. Pada mulanya Rasulullah Saw. salat di Mekah menghadap ke arah 
Baitul Magdis, sedangkan Ka'bah berada di hadapannya. Ketika 
beliau Saw. tiba di Madinah, beliau masih menghadap ke arah Baitul 
Magdis selama enam belas atau tujuh belas bulan. Kemudian Allah 
Swt. memalingkannya ke arah Ka'bah. Karena itu, Allah Swt. berfir- 
man: 


Conan AE TPA TAYAI CA 


Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat. Maka ke mana Bu 
kamu menghadap, di situlah wajah Allah. (Al-Bagarah: 115) 


Tafsir Ibnu Kasir —— | 855 





Abu Ubaid Al-Oasim ibnu Salam telah meriwayatkan di dalam kitab 
Nasikh wal Mansukh, telah menceritakan kepada kami Hajaj ibnu 
Muhammad, telah menceritakan kepada kami Juraij dan Usman ibnu 
Ata, dari Ata, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa bagian per- 
mulaan dari Al-Our'an yang di-mansukh bagi kami menurut apa yang 
diceritakan kepada kami —hanya Allah Yang lebih mengetahui— 
adalah mengenai masalah kiblat. 
Allah Swt. berfirman: 


3 2 PA Ka « uh Ka Te 
napa BAU ( PekAjan 


Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat. Maka ke mana pun 
kalian menghadap, di situlah wajah Allah. (Al-Bagarah: 115) 


Maka Rasulullah Saw. menghadap ke arah Baitul Magdis dalam salat- 
nya dan meninggalkan arah Baitul 'Atig (Ka'bah). Kemudian Allah 
me-nasakh-nya dan memalingkannya ke arah Baitul 'Atig, yaitu me- 
lalui firman-Nya: 


PP ae NU ” C3 KPK Po 
LA sa IN JASA CA 
(is PEN YAAA PRO 


Dan dari mana saja kamu berangkat, maka palingkanlah wajah- 
mu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu sekalian 
berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. (Al-Bagarah: 
150) 


Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengata- 
kan bahwa permulaan ayat Al-Our'an yang di-mansukh adalah me- 
ngenai masalah kiblat. Hal ini terjadi ketika Rasulullah Saw. hijrah ke 
Madinah yang penduduknya antara lain adalah orang-orang Yahudi. 
Maka Allah memerintahkannya untuk menghadap ke arah Baitul 
Magdis (dalam salatnya), hingga orang-orang Yahudi gembira meli- 
hat hal itu. Rasulullah Saw. menghadap ke arah Baitul Magdis (dalam 
salatnya) selama belasan bulan, padahal Rasulullah Saw. sendiri lebih 
menyukai kiblat Nabi Ibrahim a.s. (yaitu Ka'bah). Karena itu, beliau 


856 Juz 1 — Al-Bagarah 





Saw. selalu menengadahkan pandangannya ke langit. Maka Allah me- 
nurunkan wes 


EN PEP M1 CB 333 AP 
(os site 0701) 


Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit 
— sampai dengan firman-Nya— maka palingkanlah wajahmu ke 
arahnya. (Al-Bagarah: 144-150) 


Melihat hal tersebut orang-orang Yahudi merasa curiga, lalu mereka 
berkata, “Apakah gerangan yang memalingkan mereka dari kiblatnya 
(Baitul Magdis) yang pada mulanya mereka telah berkiblat kepada- 
nya?” Lalu Allah Swt. menurunkan firman-Nya: 


Sy 2 dah 

Gersaa KE AAA PAS 

Katakanlah, “Kepunyaan Allah-lah timur dan barat.” (Al-Baga- 
rah: 142) 


81 » MUG UN 2 PPA PPA 
Geregd) Pura Ge | 3 Lasua 


Maka ke mana pun kalian menghadap, di situlah wajah Allah. 
(Al-Bagarah: 115) 


Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna 
firman-Nya, “Maka ke mana pun kalian menghadap, di situlah wajah 
Allah” (Al-Bagarah: 115). Yang dimaksud dengan wajah Allah ialah 
kiblat Allah, yakni ke mana pun kamu menghadap, di situlah kiblat 
Allah, baik ke arah timur ataupun ke arah barat. 

Mujahid mengatakan sehubungan dengan takwil firman-Nya, 
“Maka ke mana pun kalian menghadap, di situlah wajah Allah” (Al- 
Bagarah: 115), yakni di mana pun kalian berada, maka menghadaplah 
kalian ke arah kiblat yang kalian sukai, yaitu Ka'bah. 

Sesudah mengetengahkan riwayat asSar di atas, Ibnu Abu Hatim 
meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas sebuah asar mengenai pe-nasakh- 


Tafsir Ibnu Kasir 857 





an kiblat ini melalui Ata, dari Ibnu Abbas. Telah diriwayatkan dari 
Abul Aliyah, Al-Hasan, Ata Al-Khurrasani, Ikrimah, Oatadah, As- 
Saddi, dan Zaid ibnu Aslam hal yang semisal. 

Ibnu Jarir mengatakan, ulama lainnya bahkan ada yang mengata- 
kan bahwa Allah menurunkan ayat ini sebelum ada kewajiban meng- 
hadap ke arah Ka'bah. Sesungguhnya Allah Swt. menurunkan ayat ini 
hanya untuk memberitahukan kepada Nabi-Nya dan para sahabatnya 
bahwa dalam salatnya mereka boleh menghadapkan wajah ke arah 
mana pun yang mereka sukai di antara arah timur dan barat. Karena 
sesungguhnya tidak sekali-kali mereka menghadapkan wajahnya ke 
suatu arah mana pun melainkan Allah Swt. berada di arah tersebut, 
mengingat semua arah timur dan barat hanyalah milik-Nya belaka, 
dan bahwa tiada suatu arah pun melainkan Allah Swt. selalu berada 
padanya, seperti yang diungkapkan oleh firman-Nya: 


P PLT Te 1 
Ona CG Hamas GANGA INA 


Dan tiada (pula) tab antara (jumlah) yang kurang dari 
Itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di 
mana pun mereka berada. (Al-Mujadilah: 7) 


Mereka mengatakan bahwa setelah itu keharusan yang ditetapkan atas 
mereka adalah menghadap ke arah Masjidil Haram. Demikianlah me- 
nurut keterangan Ibnu Jarir. Mengenai penjelasan yang mengatakan 
bahwa tiada suatu tempat pun melainkan Allah selalu berada pada- 
nya, jika yang dimaksudkan adalah ilmu Allah Swt., berarti benar. 
Tetapi jika yang dimaksudkan adalah Zat-Nya, maka tidak benar, ka- 
rena Zat Allah tidak dapat dibatasi oleh sesuatu pun dari makhluk- 
Nya (yakni Allah tidak membutuhkan tempat). Mahasuci Allah dari 
hal tersebut, dan Mahatinggi Dia dengan ketinggian yang setinggi- 
tingginya. 

Ibnu Jarir mengatakan bahwa ulama lainnya mengatakan, bahkan 
ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya sebagai izin dari- 
Nya boleh menghadap ke arah mana pun —baik ke arah timur atau- 
pun ke arah barat— dalam salat sunatnya, juga dalam perjalanannya, 
ketika perang sedang berkobar, dan dalam keadaan yang sangat me- 
nakutkan. 


858 Juz 1 — Al-Bagarah 


Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan 
kepada kami Ibnu Idris, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik 
alias Ibnu Abu Sulaiman, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Umar, bah- 
wa ia pernah salat menghadap ke arah mana unta kendaraannya 
menghadap, lalu ia mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah mela- 
kukan hal itu berdasarkan takwil ayat berikut: 


C T aa ” 
AA pr agar LA 


maka ke mana pun kalian menghadap, di situlah wajah Allah. 
(Al-Bagarah: 115) 


ASar ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Turmuzi, dan Imam 
Nasai serta Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Murdawaih melalui berbagai 
jalur dari Abdul Malik ibnu Abu Sulaiman dengan lafaz seperti terse- 
but di atas. Asal hadis ini berada di dalam kitab Sahihain (Sahih 
Bukhari dan Sahih Muslim) melalui hadis Ibnu Umar dan Amir ibnu 
Rabi ah, tetapi tanpa menyebutkan ayat. 

Di dalam kitab Sahih Bukhari melalui hadis Nafi', dari Ibnu 
Umar r.a. disebutkan bahwa Ibnu Umar apabila ditanya mengenai sa- 
lat Khauf, ia menggambarkan (memperagakan)nya. Kemudian ia me- 
ngatakan, “Apabila keadaan semakin menakutkan, maka mereka salat 
dengan berjalan kaki, ada pula yang berkendaraan, ada yang meng- 
hadap ke arah kiblat ada pula yang tidak menghadap ke arah kiblat.” 
Selanjutnya Nafi” mengatakan, “Aku merasa yakin bahwa Ibnu Umar 
tidak sekali-kali menyebutkan hal ini melainkan dari Nabi Saw.” 

Imam Syafii, menurut pendapat yang masyhur darinya, tidak 
membedakan antara perjalanan biasa dan perjalanan untuk melakukan 
perang. Keduanya memang bersumber dari dia, ia memperbolehkan 
salat tatawwu' di atas kendaraan (dalam dua keadaan tersebut). Pen- 
dapat ini dianut oleh Imam Abu Hanifah, lain halnya dengan Imam 
Malik dan jamaahnya yang berpendapat berbeda. Sedangkan Abu Yu- 
suf dan Abu Sa'id Al-Astakhri memilih pendapat boleh melakukan 
salat sunat di atas kendaraan ketika di Mesir. Pendapat ini diriwayat- 
kan oleh Abu Yusuf melalui Anas ibnu Malik r.a., tetapi Abu Ja'far 


Tafsir Ibnu Kasir | 859 





At-Tabari memilih pendapat ini dan pendapat yang membolehkannya 
bagi orang yang berjalan kaki. 

Ibnu Jarir mengatakan bahwa ulama yang lainnya lagi mengata- 
kan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan suatu kaum yang 
buta sama sekali akan arah kiblat hingga mereka tidak mengetahui 
mana arahnya, lalu mereka melakukan salatnya menghadap ke arah 
yang berbeda-beda. Maka Allah Swt. berfirman, “Dan kepunyaan 
Akulah timur dan barat itu. Maka ke arah mana pun kalian mengha- 
dapkan wajah kalian, di situlah terdapat wajah-Ku yang merupakan 
kiblat kalian, hal ini sebagai pemberitahuan buat kalian bahwa salat 
kalian harus tetap dilangsungkan.” 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ishag Al-Ahwazi, 
telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, telah men- 
ceritakan kepada kami Abur Rabi' As-Samman, dari Asim ibnu Ubai- 
dillah, dari Abdullah ibnu Amir ibnu Rabi'ah, dari ayahnya yang 
menceritakan: 


ane Hd Cat, Pa 3 14 en Dena "Bj 
TA ART pa 33 AM ANN paA Fa 
ATA ANN TEA: 

CS NE AL 33 Ne: NG en 


SF aa 


1 45 6. KEB Aa erjamke AN Ist 
ala anon 23 IA Pa 
Mo 12231) 


Kami pernah bersama Rasulullah Saw. di suatu malam yang ge- 
lap gulita dan kami turun istirahat di suatu tempat, lalu sese- 
orang mulai mengambil batu-batu untuk membuat masjid (tempat 
sujud) untuk salat. Ketika pagi harinya, ternyata jelas bagi kami 
bahwa kami telah salat bukan menghadap ke arah kiblat. Maka 
kami berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tadi ma- 
lam salat bukan menghadap ke arah kiblat.” Maka Allah Swi. 
menurunkan firman-Nya, “Dan kepunyaan Allah-lah timur dan 
barat. Maka ke mana pun kalian menghadap, di situlah wajah 
Allah.” (Al-Bagarah: 115), hingga akhir ayat. 


860 Juz 1 — Al-Bagarah 





Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan pula hadis yang semisal melalui 
Sufyan ibnu Waki', dari ayahnya, dari Abur Rabi' As-Samman. 
Imam Turmuzi meriwayatkannya dari Mahmud ibnu Gailan, dari Wa- 
ki': sedangkan Ibnu Majah, dari Yahya ibnu Hakim, dari Abu Daud, 
dari Abur Rabi' As-Samman. Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya dari 
Al-Hasan ibnu Muhammad ibnus Sabbah, dari Sa'id ibnu Sulaiman, 
dari Ar-Rabi' As-Samman yang nama aslinya ialah Asy'as ibnu Sa'id 
Al-Basri, dia orang yang daif hadisnya. Imam Turmuzi mengatakan 
bahwa hadis ini berpredikat hasan, tetapi sanadnya tidaklah demikian, 
dan kami tidak mengetahuinya kecuali melalui hadis Al-Asy'as As- 
Samman, sedangkan Asy'a$ dinilai lemah hadisnya. Menurut kami 
(penulis), gurunya juga (yaitu Asim) dinilai lemah, bahkan menurut 
Imam Bukhari hadisnya dinilai munkar. Ibnu Mu'in mengatakan bah- 
wa dia orangnya daif, hadisnya tidak dapat dijadikan hujah. Ibnu Hib- 
ban mengatakan bahwa hadisnya berpredikat matruk. 

Sesungguhnya telah diriwayatkan dari jalur yang lain melalui Ja- 
bir. Untuk itu, Al-Hafiz Abu Bakar ibnu Murdawaih telah meriwayat- 
kan di dalam tafsir ayat ini bahwa telah menceritakan kepada kami Is- 
mail ibnu Ali ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan 
ibnu Ali ibnu Syabib, telah menceritakan kepadaku Ahmad ibnu Ab- 
dullah ibnul Hasan yang mengatakan bahwa di dalam kitab catatan 
ayahnya ia pernah menemukan hal berikut, bahwa telah menceritakan 
kepada kami Abdul Malik Al-Azrami, dari Ata ibnu Jabir yang men- 
ceritakan hadis berikut: 


SAS EN IA KAA Ta Papan 3 
NATA Gbu KANE AB At: 
APA: 55 ? 2. 2 Haa Je gaan 
Sa MSG AAN Sea Oh Eta Ds Ka 
WA HE Pengia CAN bea Na 


Kadas LABEL AA Tk IG 
Ce Bad 


Tafsir Ibnu Kasir 861 





Rasulullah Saw. mengutus suatu pasukan yang aku.termasuk sa- 
lah satu anggotanya, maka kami mengalami malam yang gelap 
gulita hingga kami tidak mengetahui arah kiblat. Lalu segolong- 
an orang dari kami berkata, “Sesungguhnya kami telah mengeta- 
hui arah kiblat mengarah ke sebelah ini, yakni sebelah utara.” 
Maka mereka melakukan salat dan membuat garis-garis sebagai 
tandanya, ketika mereka berada di pagi hari dan matahari terbit, 
ternyata garis-garis tersebut bukan menghadap ke arah kiblat. 
Ketika kami kembali dari perjalanan misi kami, maka kami ta- 
nyakan hal itu kepada Nabi Saw., tetapi beliau diam (tidak men- 
jawab), dan Allah menurunkan firman-Nya, “Dan kepunyaan 
Allah-lah timur dan barat. Maka ke mana pun kalian mengha- 
dap, di situlah wajah Allah” (Al-Bagarah: 115). 


Kemudian Al-Hafiz Abu Bakar ibnu Murdawaih meriwayatkannya 
pula melalui hadis Muhammad ibnu Ubaidillah Al-Azrami, dari Ata, 
dari Jabir dengan lafaz yang sama. 

Imam Darugutni mengatakan, telah dibacakan kepada Abdullah 
ibnu Abdul Aziz, sedangkan aku mendengarkannya. Si pembaca hadis 
mengatakan, telah menceritakan kepada kalian Daud ibnu Amr, telah 
menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Yazid Al-Wasiti, dari 
Muhammad ibnu Salim, dari Ata, dari Jabir yang menceritakar, “Ka- 
mi pernah bersama Rasulullah Saw. dalam suatu perjalanan, kemudi- 
an awan menutupi (pandangan kami) hingga kami kebingungan. Ma- 
ka kami berbeda pendapat dalam masalah kiblat, dan masing-masing 
orang dari kami melakukan salat dengan menghadap ke arahnya ma- 
sing-masing, dan seseorang di antara kami membuat garis di depan- 
nya sebagai tanda untuk mengetahui tempat kami menghadap. Kemu- 
dian kami ceritakan hal tersebut kepada Nabi Saw., dan ternyata be- 
liau tidak memerintahkan kami untuk mengulangi salat kami, lalu be- 
liau Saw. bersabda, "Salat kalian telah lewat." 

Kemudian Imam Darugutni mengatakan bahwa demikianlah apa 
yang telah dikatakan oleh Muhammad ibnu Salim. Sedangkan selain 
Imam Darugutni meriwayatkannya dari Muhammad ibnu Abdullah 
Al-Azrami, dari Ata, tetapi keduanya (Muhammad ibnu Salim dan 
Muhammad ibnu Abdullah Al-Azrami) berpredikat daif. 


862 Juz 1 — Al-Bagarah 


Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Murdawaih melalui hadis 
Al-Kalbi, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas: 


sig 5 | Cg F 

: 7 2 Jp - arang Ea 025 s. 
nata aan eagitee 1 AANG Ha 
A2 SN aa, PA Gia N AGGA Ika NAN 
ARYA IGaAsG KPA AN 
CW 15200 desa (Ke 2 AG SA 


Bahwa Rasulullah Saw. pernah mengirim suatu pasukan sa- 
riyyah, lalu mereka tertutup oleh kabut hingga mereka tidak 
mendapat petunjuk untuk mengetahui arah kiblat. Maka mereka 
salat dengan menghadap ke arah selain kiblat, kemudian jelaslah 
bagi mereka setelah matahari cerah, bahwa mereka salat meng- 
hadap ke arah selain kiblat. Ketika mereka datang kepada Ra- 
sulullah Saw., mereka menceritakan hal itu kepadanya, lalu 
Allah Swt. menurunkan ayat ini, yaitu: “Dan kepunyaan Allah- 
lah timur dan barat. Maka ke mana pun kalian menghadap, di si- 
tulah wajah Allah” (Al-Bagarah: 115). 


Semua sanad yang telah diketengahkan di atas mengandung ke-daif'- 
an, barangkali sebagian darinya memperkuat sebagian yang lain. 

Mengulangi salat bagi orang yang keliru (menghadap bukan ke 
arah kiblat), sehubungan dengan masalah ini ada dua pendapat di ka- 
langan para ulama. Semua hadis yang telah dikemukakan merupakan 
dalil-dalil yang menunjukkan bahwa gada itu tidak ada. 

Ibnu Jarir mengatakan, ulama lainnya mengatakan bahwa ayat ini 
(Al-Bagarah ayat 115) diturunkan karena masalah Raja Najasyi, se- 
perti yang diceritakan oleh Muhammad ibnu Basysyar kepada kami, 
bahwa telah menceritakan kepada kami Mu'az ibnu Hisyam, telah 
menceritakan kepadaku ayahku, dari Gatadah, bahwa Nabi Saw. per- 
nah bersabda, “Sesungguhnya seorang saudara kalian telah meninggal 
dunia, maka salatkanlah dia oleh kalian.” Mereka bertanya, “Apakah 


Tafsir Ibnu Kasir 863 


kami akan menyalatkan seorang lelaki yang bukan muslim?” Oatadah 
melanjutkan riwayatnya, bahwa setelah itu turunlah firman-Nya: 
2” 7 


mn Sen 33 y 2for $ : “Nu 
PP 3 .. Pa an” J Tara 1 .. s . 

SIT ae LAN YM 54 58 

| y1 “2... | 5 A4 EA 

Gatagi : "Aa TA Lj: | 

GAN) A9 Gate NU 

Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman 

kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kalian 


dan apa yang diturunkan kepada mereka sedang mereka beren- 
dah hati kepada Allah. (Ali Imran: 199) 


Oatadah melanjutkan kisahnya, bahwa mereka mengatakan, “Sesung- 


guhnya dia (Raja Najasyi) tidak salat menghadap ke arah kiblat.” 
Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya: 


TN PEARL UN Oi PA WE ERA AT Pet 
Keran dang al PLN EP ANN 49 
Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat. Maka ke mana pun 
kalian menghadap, di situlah wajah Allah. (Al-Bagarah: 115) 


Hadis ini berpredikat garib. Menurut suatu pendapat, sesungguhnya 
Raja Najasyi salat menghadap ke arah Baitul Magdis sebelum sampai 
kepadanya pe-nasakh-an yang memerintahkan beralih menghadap ke 
arah Ka'bah, menurut riwayat yang diketengahkan oleh Al-Ourtubi 
melalui Gatadah. Imam Ourtubi menyebutkan pula bahwa ketika Raja 
Najasyi meninggal dunia, Rasulullah Saw. menyalatkannya. Maka ha- 
dis ini dijadikan sebagai dalil oleh orang-orang yang mengatakan di- 
syariatkannya salat gaib. Selanjutnya Imam GOurtubi mengatakan, hal 
ini merupakan suatu kekhususan menurut pendapat di kalangan kami, 
dengan alasan-alasan sebagai berikut: . 

Pertama, Rasulullah Saw. menyaksikan kematiannya. Di saat Ra- 
ja Najasyi meninggal dunia, maka bumi dilipat untuk Rasulullah Saw. 
hingga beliau dapat menyaksikannya. 

Kedua, ketika Raja Najasyi meninggal dunia, tiada seorang pun 
yang menyalatkannya di negeri tempat tinggalnya. Pendapat ini di- 
pilih oleh Ibnul Arabi. Tetapi menurut Imam Ourtubi, mustahil bila 


864 Juz 1 — A-Bagarah 


ada seorang raja muslim, sedangkan di kalangan kaumnya tiada se- 
orang pun yang seagama dengannya. Ibnul Arabi menjawab sanggah- 
an tersebut, barangkali di kalangan mereka masih belum disyariatkan 
salat mayat. Jawaban ini cukup baik. 

Ketiga, Nabi Saw. sengaja menyalatkannya dengan maksud un- 
tuk memikat hati raja-raja lainnya. 

Al-Hafiz Abu Bakar ibnu Murdawaih meriwayatkan di dalam ki- 
tab tafsirnya melalui hadis Abu Ma'syar, dari Muhammad ibnu Amr 
ibnu Algamah, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah r.a., bahwa Ra- 
sulullah Saw. pernah bersabda: 


KAN CAME IG KN Ka ag Sri 
25 


Di antara timur dan barat terdapat kiblat bagi penduduk Madi- 
nah, penduduk Syam, dan penduduk Irak. | 


Hadis ini mempunyai kaitan dengan bab ini, dan telah diriwayatkan 
pula oleh Imam Turmuzi dan Imam Ibnu Majah melalui hadis Abu 
Ma'syar yang nama aslinya ialah Nujaih ibnu Abdur Rahman As- 
Saddi Al-Madani dengan lafaz yang sama, yaitu: 


2 “ny Pd », 
as | | 
KEAr 9 Bi ea 
Di antara timur dan barat terdapat kiblat. 


Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini telah diriwayatkan mela- 
lui berbagai jalur dari Abu Hurairah. Sebagian kalangan ahlul ilmi 
mengenai diri Abu Ma'syar dari segi hafalan hadisnya (yakni hafalan- 
nya lemah). 

Kemudian Imam Turmuzi mengatakan, telah menceritakan kepa- 
daku Al-Hasan ibnu Bakar Al-Mawarzi, telah menceritakan kepada 
kami Al-Ma'la ibnu Mansur, telah menceritakan kepada kami Abdul: 
lah ibnu Ja'tar Al-Makhzumi, dari Usman ibnu Muhammad ibnul 
Mugirah Al-Akhnas, dari Abu Sa'id Al-Magbari, dari Abu Hurairah 
r.a., dari Nabi Saw. yang telah bersabda: 


Tafsir Ibnu Kasir : 865 





Tau 2 ia: Na 
Ya Eh 9 L sah 
Di antara timur dan barat terdapat kiblat. 


Kemudian Imam Turmuzi mengatakan, hadis ini berpredikat hasan 
sahih. Telah diriwayatkan dari Imam Bukhari bahwa dia telah menga- 
takan hadis ini lebih kuat dan lebih sahih daripada hadis Abu Ma'- 
syar. | 

Imam Turmuzi mengatakan, telah diriwayatkan hadis berikut 
oleh bukan hanya seorang dari He sahabat, yaitu: 


Ia 


yu 5 


an.” th “2, 
F A9 “ cyala 
2 Op3 
Di antara timur dan barat terdapat "eng 


Di antara mereka adalah Umar ibnul Khattab, Ali, dan Ibnu Abbas 
radiyallahu 'anhum. Ibnu Umar r.a. pernah mengatakan: 


LEE ESA Ini SE Asiah 


pagi 


Katakan ang (ce 


Apabila engkau jadikan arah barat di sebelah kananmu dan arah 
limur di sebelah kirimu, maka di antara keduanya adalah arah 
kiblat, jika engkau hendak menghadap ke arah kiblat. 


Kemudian Ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada 
kami Ali ibnu Ahmad ibnu Abdur Rahman, telah menceritakan kepa- 
da kami Ya'gub ibnu Yusuf maula Bani Hasyim, telah menceritakan 
kepada kami Syu'aib ibnu Ayyub, telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Namir, dari Abdullah ibnu Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, 
dari Nabi Saw. yang telah bersabda: 


I- : 2 “9 2 1 Tanto 
K3 A3, ng 


Di antara timur dan barat terdapat arah kiblat. 


866 Juz 1 — Al-Bagarah 


Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Darugutni dan Imam Baihagi. 
Ibnu Murdawaih mengatakan, menurut pendapat yang masyhur hadis 
yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a. adalah perkataan Ibnu Umar 
r.a. sendiri. 

Ibnu Jarir mengatakan, makna ayat ini An ayat 115) da- 
pat diinterpretasikan seperti berikut: “Ke mana pun kalian mengarah- 
kan wajah kalian dalam doa kalian kepada-Ku, maka di situlah terda- 
pat wajah-Ku: Aku akan memperkenankan doa yang kalian panjat- 
kan.” Seperti yang diceritakan kepada kami oleh Al-Oasim- yang 
mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Husain, telah men- 
ceritakan kepadaku Hajjaj yang mengatakan bahwa Ibnu Juraij pernah 
meriwayatkan dari Mujahid, ketika ayat ini diturunkan (yaitu firman- 


Nya): 
Ca Na yan 
Cu 1 aak 1 


Berdoalah kalian kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagi 
kalian. (Al-Mu-min: 60) 


maka mereka bertanya, “Ke arah manakah kami menghadap?” Lalu 
turunlah firman-Nya: 


| 2 AP AAU PPPA 
aan MMA Ik 


Maka ke arah mana pun kalian menghadap, di situlah wajah 
Allah. (Al-Bagarah: 115) 


Ibnu Jarir mengatakan bahwa makna Tik 


Sesungguhnya Allah Mahaluas (rahmat-Nya) lagi Maha Menge- 
tahui. (Al-Bagarah: 115) | 


Artinya, rahmat Allah mencakup semua makhluk-Nya dengan mem- 
beri mereka kecukupan, karunia, dan anugerah dari-Nya. Firman-Nya, 


Tafsir Ibnu Kasir 867 





“Alimun,” artinya sesungguhnya Allah Swt. Maha Mengetahui per- 
buatan-perbuatan mereka, tiada sesuatu pun dari amal mereka yang ti- 
dak diketahui-Nya dan tiada sesuatu pun yang menghalang-halangi 
pengetahuan-Nya, bahkan Allah Swt. Maha Mengetahui kesemuanya 
itu (baik yang lahir maupun yang batin). 


Al-Bagarah, ayat 116-117 
(3 Itu SA SUUAG Na AA KE 
ABG 3 NE santa Spa Y— 

BSE SAY 


Dan mereka (orang-orang kafir) berkata, “Allah mempunyai 
anak.” Mahasuci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di 
bumi adalah kepunyaan Allah, semua tunduk kepada-Nya. Allah 
Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk men- 
Ciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia mengatakan kepadanya, 
“Jadilah.” Lalu jadilah ia. 


Ayat ini dan ayat yang berikutnya mengandung bantahan terhadap 
orang-orang Nasrani —semoga laknat Allah menimpa mereka— dan 
juga orang-orang yang serupa dengan mereka dari kalangan orang- 
orang Yahudi dan orang-orang musyrik Arab, yaitu mereka yang 
menjadikan para malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah. Allah 
mendustakan dakwaan semuanya, demikian juga dakwaan mereka 
yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah beranak. Untuk itu Dia 
berfirman, “Subhanahu,” Mahasuci dan Mahabersih serta Mahatinggi 
Allah dari hal tersebut dengan ketinggian p kasa 


Lex. SN MEA AN - 


Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan 
Allah. (Al-Bagarah: 116) 


868 Juz 1 — Ak-Bagarah 





Yakni perkara yang sebenarnya tidaklah seperti apa yang mereka 
buat-buat, sesungguhnya hanya milik-Nyalah kerajaan langit dan bu- 
mi dan semua yang ada padanya. Dialah yang mengatur mereka, yang 
menciptakan mereka, yang memberi mereka rezeki, yang menguasai 
mereka, yang menundukkan mereka, yang menjalankan mereka, dan 
yang menggerakkan mereka menurut apa yang dikehendaki-Nya. Se- 
muanya merupakan hamba-hamba-Nya dan milik-Nya, maka mana 
mungkin Dia mempunyai anak dari kalangan mereka? Karena sesung- 
guhnya seorang anak itu hanya dilahirkan dari dua spesies yang sama, 
sedangkan Allah Swt. tiada yang menyamai-Nya dan tiada yang me- 
nyekutui-Nya dalam kebesaran dan keagungan-Nya, dan tiada istri 
bagi-Nya, maka mana mungkin Dia beranak? Seperti yang disebutkan 
di Naga firman- -Nya: 


AAS NAN Kata ATNERANAN & 
On ae) pe2 Serai ENI 


Dia Pencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia mempunyai anak, 
padahal Dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala se- 
suatu, dan Dia mengetahui segala sesuatu. (Al-An'am: 101) 


KN aras, ANN Ka GAY 
2 1 nd Las ., Ie ban Gg 
PN Ge ena Nara ANA 
Pn AS ANN 
SN eh Ganas aa 3 Teka 


Dan mereka berkata, “Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil 
(mempunyai) anak.” Sesungguhnya kalian telah mendatangkan 


Tafsir Ibnu Kasir 869 


ea Ma wi awww- 


sesuatu perkara yang sangat mungkar, hampir-hampir langit pe- 
cah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung run- 
tuh, karena mereka mendakwakan Allah Yang Maha Pemurah 
mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan Yang Maha Pemu- 
rah (mempunyai) anak. Tidak ada seorang pun. di langit dan di 
bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah 
selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan 
Jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang 
teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari 
kiamat dengan sendiri-sendiri. (Maryam: 88-95) 


GAN (AA 
AN Daya me Da GA S3 


Katakanlah, “Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan 
yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak 
dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang 
setara dengan Dia.” (Al-Ikhlas: 1-4) 


Melalui ayat-ayat tersebut di atas Allah Swt. menetapkan bahwa Dia 
— adalah Tuhan Yang Mahaagung Yang tiada tandingan dan tiada per- 
samaan bagi-Nya. Segala sesuatu selain Dia adalah makhluk-Nya 
yang menjadi hamba-hamba-Nya, maka mana mungkin Dia beranak 
dari mereka? Karena itu, dalam tafsir ayat ini Imam Bukhari menga- 
takan, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, telah mencerita- 
kan kepada kami Syu'aib, dari Abdullah ibnu Abul Husain, telah 
menceritakan kepada kami Nafi' ibnu Jubair (yaitu Ibnu Mut'im), 
dari Ibnu Abbas, dari Nabi Saw. yang telah bersabda: 


# j7 “ii — | Hana 
KEB NBA IS 6 


Pu 


“yu " SA 3. 5. AN 
TS akes LA NIAS aa 1 aa AN 


870 Juz 1 — A-Bagarah 


A Petba Pd MS 


Allah Swt. berfirman, “Anak Adam telah mendustakan Aku, pa- 
dahal tidak layak baginya mendustakan Aku. Dan dia telah men- 
caci-Ku, padahal tidak patut baginya mencaci-Ku. Adapun ke- 
dustaan yang dilakukannya terhadap-Ku ialah ucapannya yang 
mengatakan bahwa Aku tidak dapat menghidupkannya kembali 
seperti semula. Adapun caciannya terhadap-Ku ialah ucapannya 
yang mengatakan bahwa Aku mempunyai anak. Mahasuci Aku 
dari mempunyai istri atau anak.” 


Hadis ini hanya diketengahkan oleh Imam Bukhari sendiri dari satu 
jalur. 

Ibnu Murdawaih berkata, telah menceritakan kepada kami Ah- 
mad ibnu Kamil, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu 
Ismail At-Turmuzi, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu 
Ishag ibnu Muhammad Al-Oarwi, telah menceritakan kepada kami 
Malik, dari Abuz Zanad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa 
Rasulullah Saw. telah bersabda: 


Sin Ngak 9 PON KS Na pe 
SIRI Ungaag ala KEK Ka 
Kg A33 253 Fe Pink ARSA In & 
AA GAM AN Asad 
Manan AK AI Pe TT 


Allah Swt. berfirman, “Anak Adam telah mendustakan Aku, pa- 
dahal tidak layak baginya mendustakan Aku. Dan dia telah men- 
caci-Ku, padahal tidak patut baginya mencaci-Ku. Adapun ke- 
dustaan yang dilakukannya terhadap-Ku ialah ucapannya yang 
mengatakan, "Allah tidak akan membangkitkan aku seperti Dia 
menciptakan aku pada awal mulanya," padahal permulaan pen- 
ciptaan tidaklah lebih mudah daripada mengembalikannya. Ada- 


Tafsir Ibnu Kasir 871 


pun caciannya terhadap-Ku ialah ucapannya yang mengatakan 
bahwa Allah telah mengambil anak (beranak), padahal Aku ada- 
lah Allah Yang Maha Esa yang bergantung kepada-Nya segala 
sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak 
ada seorang pun yang setara dengan Dia. 


Di dalam kitab Sahihain (Bukhari dan Muslim) disebutkan sebuah 
hadis dari Rasulullah Saw., bahwa beliau pernah bersabda: 


2" sarud, NI Jend ra 

Ana sa Ogoae sub 14 rae Es UE AN SAY 

naa 1 In 

NI 2 

Tiada seorang pun yang lebih sabar daripada Allah atas gang- 

guan yang telah didengarnya: sesungguhnya mereka mengang- 

gap-Nya beranak. Akan tetapi, Dia tetap memberi mereka rezeki 
dan membiarkan mereka. 


Firman Allah Swt.: 


Ph 
Cs 5, Aa | ) Kefat Ad 3 — 
Semua tunduk kepada-Nya. (Al-Bagarah: 116) 


Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu 
Sa'id Al-Asyaj, telah menceritakan kepada kami Asbat, dari Mutarrif, 
dari Atiyyah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna ganitun, 
yakni musallun (berdoa). 

Menurut Ikrimah dan Abu Malik, artinya semua mengakui bahwa 
Dia wajib disembah. Menurut Sa'id ibnu Jubair makna ganitun ialah 
ikhlas. Menurut Ar-Rabi' ibnu Anas, ganitun artinya berdiri di hari 
kiamat. Menurut As-Saddi artinya semua taat kepada-Nya di hari kia- 
mat. 

Khasif meriwayatkan dari Mujahid sehubungan dengan makna 
ganitun, yaitu semua taat kepada-Nya. Bila dikatakan, “Jadilah kamu 
manusia,” maka jadilah manusia. Dan bila dikatakan, “Jadilah kamu 
keledai,” maka jadilah keledai. 


872 Juz 1 — Al-Bagarah 


Ibnu Abu Nujaih mengatakan dari Mujahid bahwa ganitun arti- 
nya mereka semuanya taat kepada Allah. Selanjutnya Mujahid me- 
ngatakan bahwa taat orang kafir ialah melalui bayangannya yang su- 
jud kepada Allah, sedangkan diri orang kafir itu sendiri tidak suka. 
Pendapat dari Mujahid ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnu 
Jarir. Dari semua pendapat di atas Ibnu Jarir menyimpulkan bahwa 
tunduk, patuh, dan taat hanya kepada Allah merupakan hal yang (di- 
perintahkan) oleh syariat. Hal ini telah diriwayatkan dalam hadis, se- 
bagaimana disebutkan pula di dalam firman-Nya: 


JGA SEL AN Gile 
Go tt 21 3 | 


Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang di langit 
dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa 
(dan sujud pula) bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang 
hari. (Ar-Ra'd: 15) 


Telah diriwayatkan di dalam sebuah hadis yang mengandung penje- 
lasan tentang lafaz gunut dalam Al-Our'an, bahwa yang dimaksud 
adalah taat, tunduk, dan patuh, seperti yang telah dikatakan oleh Ibnu 
Abu Hatim, telah menceritakan kepada kami Yusuf ibnu Abdul A'la, 
— telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan ke- 
padaku Amr ibnul Haris, bahwa Darraj yang dijuluki Abus Samah te- 
lah menceritakan hadis berikut dari Abul Haisam, dari Abu Sa'id Al- 
Khudri, dari Rasulullah Saw. yang telah bersabda: 


Ae - 5 2 "Ya 
ANU 3: 3 23! an. X B0 Tae A Kata a23 45 
14 . | “ . 
| KN AAN ir, Ian 
Setiap lafaz Al-Our'an yang menyebutkan al-gunut artinya taat. 


Hal yang semisal diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, dari Hasan 
ibnu Musa, dari Ibnu Abu Luhai'ah, dari Darraj dengan sanad yang 
semisal, tetapi di dalam sanadnya terdapat kelemahan dan tidak dapat 
dijadikan sebagai pegangan. Predikat rafa? hadis ini merupakan hal 
yang tidak dapat diterima, mengingat adakalanya hal ini merupakan 


Tafsir Ibnu Kasir 873 


perkataan seorang sahabat atau orang yang lebih rendah daripada dia. 
Banyak sekali tafsir yang mengetengahkan sanad ini, padahal di da- 
lamnya terkandung hal yang diingkari. Maka janganlah Anda teperda- 
ya olehnya, karena terung eNyA sanad ini NN ha daif. 

Firman Allah Swt: 


(We52) na 


Allah Pencipta langit dan bumi. (Al-Bagarah: 117) 


Yakni Allah yang menciptakan keduanya tanpa contoh terlebih dahu- 
lu. Menurut Mujahid dan As-Saddi, lafaz badi'un dalam ayat ini se- 
suai dengan makna lugah (bahasa)nya. Termasuk ke dalam pengertian 
ini dikatakan terhadap sesuatu yang merupakan kreasi baru dengan 
sebutan bid'ah. Seperti yang terdapat di dalam hadis sahih Muslim, 
yaitu: 


Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid- 
'ah. | 


Bid'ah ada dua macam, yaitu adakalanya bid'ah menurut istilah syara” 
(yakni bid'ah sayyi'ah), seperti pengertian yang terkandung di dalam 
sabda Nabi Saw.: | 
Lada ena “a) 3) 
ANA S3 LA Se je 
Karena sesungguhnya setiap Penta yang Ta itu adalah bid 'ah, 
dan setiap bid'ah itu sesat. 


Yang kedua ialah bid'ah menurut istilah bahasa (yakni bid'ah hasa- 
nah) seperti perkataan Amirul Mu-minin Umar ibnul Khattab r.a. ke- 
tika melihat hasil jerih payahnya yang telah berhasil menghimpun 
kaum muslim melakukan salat tarawih hingga mereka menjadikannya 
sebagai tradisi, yaitu: 


874 Juz 1 — Al-Bagarah 


3 2 
21 ae n 
INA AA aan 
? 
Sebaik-baik bid ah adalah ini (yakni berjamaah salat tarawih). 


Ibnu Jarir mengatakan, makna firman-Nya: 


732” 
UYA, ai NO 02 


Allah Pencipta langit dan bumi. (Al-Bagarah: 117) 


Makna yang dimaksud ialah mubdi' uhuma (Pencipta keduanya), kare- 
na sesungguhnya bentuk asalnya hanyalah mubdi'aun, kemudian di- 
tasrif menjadi bad? un, sebagaimana di-tasrif lafaz mu'limun menjadi 
alimun, dan lafaz musmi' un menjadi sam? un. Makna yang dimaksud 
ialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, dan Yang Menja- 
dikan tanpa ada seorang pun yang lebih dahulu menciptakan hal yang 
semisal dengan ciptaan-Nya itu. Ibnu Jarir mengatakan, “Oleh sebab 
itu, seorang yang membuat bid'ah dalam agama dinamakan mubtadi', 
karena dia menciptakan hal baru yang belum pernah dilakukan oleh 
orang lain dalam agama. Hal yang sama dikatakan pula terhadap 
orang yang membuat ucapan atau kreasi yang baru yang belum per- 
nah dilakukan oleh pendahulunya.” Orang-orang Arab menyebut 
orang yang berbuat demikian dengan nama mubtadi', antara lain ialah 
seperti dalam perkataan A'sya ibnu Sa'labah yang memuji Hauzah ib- 
nu Ali Al-Hanafi, yaitu: 


s | 3 aadc se SSI 53 EX 
EA skg SEO KA 
Ia dikenal dengan sebutan pemimpin kaum laki-laki apabila tim- 


bul tekadnya yang bulat atau membuat kreasi yang dikehendaki- 
nya. 


Yakni bila dia hendak membuat kreasi baru dari dirinya sendiri. 
Makna ayat menurut Ibnu Jarir ialah seperti berikut: “Mahasuci 


Tafsir Ibnu Kasir 875 





Allah dari mempunyai anak, Dia adalah Raja semua apa yang ada di 
langit dan di bumi, semuanya telah menyaksikan keesaan-Nya me- 
lalui tanda-tanda kekuasaan-Nya dan semuanya mengaku taat kepada- 
Nya. Dialah yang menciptakan, yang mengadakan, dan Yang menjadi- 
kan mereka tanpa asal-usul, juga tanpa contoh. yang diikuti-Nya da- 
lam penciptaan-Nya itu.” Hal ini merupakan pemberitahuan dari 
Allah kepada hamba-hamba-Nya, bahwa di antara orang-orang yang 
mengakui hal tersebut adalah Al-Masih yang mereka nisbatkan se- 
bagai anak Allah, dan merupakan pemberitahuan dari Allah kepada 
mereka bahwa Dia Yang menciptakan langit dan bumi tanpa asal-usul 
dan tanpa contoh yang mendahuluinya, Dia adalah Tuhan Yang men- 
Ciptakan Isa tanpa melalui seorang ayah, tetapi hanya dengan kekua- 
saan-Nya. Pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Jarir ini merupakan 
pendapat yang baik dan merupakan ungkapan yang benar. 
Firman Allah Swt.: 


Ona SSS YAATI JAM 


Dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka 
(cukuplah) Dia mengatakan kepadanya, “Jadilah!” Lalu jadilah 
ia. (Al-Bagarah: 117) 


Melalui ayat ini Allah Swt. menerangkan kesempurnaan kekuasaan- 
Nya dan kebesaran pengaruh-Nya. Dan bahwa apabila Dia menetap- 
kan sesuatu, lalu Dia berkehendak akan mengadakannya, maka se- 
sungguhnya Dia hanya mengatakan kepadanya, “Jadilah kamu!” Yak- 
ni hanya sekali ucap. Maka terjadilah sesuatu yang dikehendaki-Nya 
itu sesuai dengan apa yang dikehendaki-Nya, seperti yang disebutkan 
oleh firman-Nya yang lain, yaitu: 


(133) SEN Ipa FA TELAK ISI 


Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu 
hanyalah berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka terjadilah ia. 
(Yasin: 82) 


876 Juz 1 — Al-Bagarah 


PPL AKA Ta AAS" Et AS S 
aan SESI ANA Ore LI 
Sesungguhnya perkataan Kami terhadap sesuatu apabila Kami 


menghendakinya, Kami hanya mengatakan kepadanya, “Jadi- 
lah!” Maka jadilah ia. (An-Nahl: 40) 


(or H1) yA GEA ALAN BA, 


Dan perintah Kami 2 satu perkataan seperti kedipan 
mata. (Al-Gamar: 50) | 


Salah seorang penyair mengatakan: 
3 SAI 2 And Pr Pesat | AS 
KE ey MN AON 


Apabila Allah menghendaki suatu perkara, maka sesungguhnya 
Dia hanya mengatakan kepadanya, “Jadilah!” Hanya dengan sa- 
tu perkataan, maka jadilah ia. 


Melalui ayat ini Allah mengingatkan bahwa penciptaan Isa hanya de- 
ngan kalimat Kun (Jadilah!), maka jadilah Isa sesuai dengan apa yang 
diperintahkan oleh Allah. 

Allah Swt. telah berfirman: 


909 511 ML 3 Are TK AT 
€. KAN hh SE & KAA NAK 
(ot yh) 
Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah adalah seperti 
(penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, ke- 


mudian Allah berfirman kepadanya, “Jadilah!” (seorang manu- 
sia), maka jadilah dia. (Ali Imran: 59) 


Al- amat aa 118 


PAN AN NIK IE 


Tafsir Ibnu Kasir 877 





SA TAN AI PALA 1 op “Ga S6 
S3 3 LN 


Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, “Mengapa 
Allah tidak (langsung) berkata dengan kami atau datang tanda- 
tanda kekuasaan-Nya kepada kami?” Demikian pula orang- 
orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan 
mereka itu, hati mereka serupa. Sesungguhnya Kami telah men- 
Jelaskan tanda-tanda kekuasaan Kami kepada kaum yang yakin. 





Muhammad ibnu Ishag mengatakan, telah menceritakan kepadanya 
Muhammad ibnu Abu Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id ibnu 
Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rafi' ibnu Hari- 
malah pernah berkata kepada Rasulullah Saw., “Hai Muhammad, jika 
engkau adalah seorang rasul dari Allah, seperti apa yang kamu kata- 
kan, maka katakanlah kepada Allah agar Dia berbicara langsung 
kepada kami hingga kami dapat mendengar kalam-Nya.” Maka sehu- 
bungan dengan hal ini Allah Swt. menurunkan firman-Nya: 


Gara “Kas TN AA CIA 


Dan orang-orang yang tidak gni berkata, “Mengapa 
Allah tidak (langsung) berbicara dengan kami atau datang tan- 
da-tanda kekuasaan-Nya.” (Al-Bagarah: 118) 


Mujahid mengatakan bahwa orang-orang yang mengatakan demikian 
adalah orang-orang Nasrani. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu 
Jarir, mengingat konteks ayat sedang membicarakan perihal mereka. 
Akan tetapi, pendapat ini masih perlu dipertimbangkan. 

Imam Ourtubi telah meriwayatkan Mi dengan takwil fir- 


man-Nya: 
3 AN ola Tai 
ML BAKU SAN TA AA 


878 Juz 1 — Ai-Bagarah 





Mengapa Allah tidak (langsung) PFerbicara dengan kami." (Al- 
Bagarah: 115) 


Yakni berbicara kepada kami mengenai kenabianmu, hai Muham- 
mad? Menurut kami (penulis), memang demikianlah makna lahiriah 
konteksnya. 

Abul Aliyah, Ar-Rabi' ibnu Anas, Oatadah, dan As-Saddi sehu- 
bungan dengan tafsir ayat ini mengatakan bahwa bagian pertama dari 
ayat ini merupakan perkataan orang-orang kafir Arab. Sedangkan fir- 
man-Nya: 


Ne ra SN x 
ono Kap GAN EN 


Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah menga- 
fakan seperti ucapan mereka itu. (Al-Bagarah: 118) 


Yang dimaksud dengan orang-orang yang sebelum mereka adalah 
orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Pendapat yang menga- 
takan bahwa orang-orang yang mengatakan hal tersebut adalah kaum 
ii Arab diperkuat oleh firman-Nya: 


IIS “2 ja 2 - s “ 
PAN SENAR , 53 SEP PE, 
Tan Tt Up 5 
Apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata, 
“Kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang 


serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan 
Allah.” (Al-An'am: 124), hingga akhir ayat. 


2.1 293 a. au 
Ipa ES NP Aas melek 
Gan Yep senin 3S SERA 


Dan mereka berkata, “Kami sekali-kali (ea percaya kepadamu 
hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami" 
—sampai dengan firman-Nya— “Katakanlah, 'Mahasuci Tuhan- 


Tafsir Ibnu Kasir 879 


ku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi ra- 
sul'”” (Al-Isra: 90-93) 


-—— YG ” Te TE Ai ar LAGI Aa 

TESSNSIMEEIINI TAN ENGINE, 
(ri 83) 

Berkatalah orang-orang yang tidak menanti-nanti pertemu- 

an(nya) dengan Kami, “Mengapakah tidak diturunkan pada kita 


malaikat atau (mengapa) kita (tidak) melihat Tuhan kita?” (Al- 
Furgan: 21), hingga akhir ayat. 


Lana Sa LUSA Nang Kan ye MIS APIP. 
(era BI) Ja PAN YAA PAN AAA 


Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberi- 
kan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. (Al-Mudaassir:. 
52) 


Masih banyak ayat lain yang menunjukkan kekufuran kaum musyrik 
Arab, keingkaran, dan kekerasan mereka. Permintaan yang mereka 
ajukan tanpa ada keperluan dengan permintaan itu hanyalah karena 
terdorong oleh kekufuran dan keingkaran. Perihal mereka sama de- 
ngan apa yang telah dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu dari ka- 
langan Ahli Kitab dan lain-lainnya, seperti yang dijelaskan oleh fir- 
man-Nya: 


pet e an 
2303 La “. A “da Gea AA Data , 2 ” Aan 
SAB NN Se ISI aa 
| 


RN es Ted AA |? Aa 
Gor UI) SKNYBAN I 


Ahli Kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada 
mereka sebuah kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka te- 
lah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka ber- 
kata, “Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata.” (An- 
Nisa: 153) 


880 Juz 1 aa At-Bagarah 


Er BAGAN “x be Ju? LA PA 


(2018). 9 peng AMI AAA AI 3 segan ya 319 


Dan (ingatlah) ketika kalian berkata, “Hai Musa, kami tidak 
akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan te- 
rang.” (Al-Bagarah: 55) 


Adapun firman Allah Swt.: 


IPA DN aa 
(uni gi AS 


hati mereka serupa. (Al-Bagarah: 118) 


Maksudnya, hati orang-orang musyrik Arab serupa dengan hati para 
pendahulu mereka dalam hal kekufuran, keingkaran, dan melampaui 
batas. Seperti da Ka oleh ayat lain, yaitu “terate 


Gg 2124 2 (ig 2 02 3. 
BEN ANT Sand AG 
TC. Ha 

(Cow - ox ab) n Ke? 
Demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang- 
orang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, “Ia uu 
adalah seorang tukang sihir atau orang gila.” Apakah mereka 
saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? (Az-Zariyat: 52- 
53), hingga akhir ayat. 


“DI aa o. 2 Si ee 
(W332J0, Ud Yaa 


Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan 
Kami kepada kaum yang yakin. (Al-Bagarah: 118) 


Yakni sesungguhnya Kami telah menerangkan tanda-tanda yang me- 
nunjukkan kebenaran rasul-rasul itu yang dengan adanya bukti-bukti 
tersebut tidak diperlukan lagi adanya pertanyaan dan tambahan lain- 
nya bagi orang yang yakin, percaya, dan mau mengikuti rasul-rasul 
serta mengerti bahwa apa yang didatangkan oleh mereka adalah dari 


Tafsir Ibnu Kasir 881 





sisi Allah Swt. Mengenai orang yang hati serta pendengarannya telah 
dikunci mati, dijadikan gisyawah (penutup) pada pandangannya, ma- 
ka mereka adalah orang- Piya yang disebutkan oleh firman-Nya: 


KEREN AS! Ip EK ak KEREN) 
Map: ia Saaik 


Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka ka- 
limat Tuhanmu tidaklah akan beriman, meskipun datang kepada 
mereka segala macam keterangan, hingga mereka menyaksikan 
azab yang pedih. (Yunus: 96-97) 


ci il ayat 119 


3 pan ny F aa (3 AE 


Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan ke- 
benaran:, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi per- 
ingatan, dan kamu tidak akan diminta (pertanggungjawaban) 
tentang penghuni-penghuni neraka. 





Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayah- 
ku, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Saleh, telah 
menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Muhammad ibnu Ab- 
dullah Al-Fazzari, dari Syaiban An-Nahwi, telah menceritakan ke- 
padaku Oatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Saw. yang 
telah bersabda: 


40. NG Hd Tg 0G Na »4 2 
Ain AG pai pn sh SULANGN AS SAY 
JS PELAN 


Telah diturunkan kepadaku firman-Nya, “Sesungguhnya Kami 
mengutusmu dengan kebenaran, sebagai pembawa berita gem- 
bira dan pemberi peringatan.” Beliau Saw. bersabda, “Sebagai 


882 Juz 1 — Al-Bagarah 





pembawa berita gembira dengan surga dan pemberi peringatan 
terhadap neraka.” 


Firman Allah Swt.: 


AI AA Ola 
(War) . ES Ya 12 


Dan kamu tidak akan diminta Muda tentang 
penghuni-penghuni neraka. (Al-Bagarah: 119) 


Menurut bacaan kebanyakan ulama giraat ialah wala tus-alu dengan 
ta yang di-dammah-kan sebagai kalimat berita. Menurut bacaan Ubay 
ibnu Ka'b dikatakan wa ma tas-alu (dan janganlah kamu bertanya), 
sedangkan menurut giraat Ibnu Mas'ud dibaca wa lan tus-alu. Giraat 
ini dinukil oleh Ibnu Jarir yang artinya Kami tidak akan menanyakan 
kepadamu tentang kekufuran orang-orang yang kafir. Perihalnya sama 
dengan firman-Nya: 


era MEA 


Maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan saja, sedangkan 
Kamilah yang Si (amalan mereka). (Ar-Ra'd: 40) 


na AL LI Karam aa AG 
(sr nak) pesona ERA 


Maka berilah Pena karena an kamu Maa 
orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang 
berkuasa atas mereka. (Al-Gasyiyah: 21-22) 


PN YA CL 7 24 NT OaGA 23 PT, 
BI an AK 


(z0 3) ag 


Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan 
kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. 
Maka beri peringatanlah dengan Al-Our'an orang yang takut 
kepada ancaman-Ku. (Oaf: 45) 


Tafsir Ibnu Kasir 883 





Masih banyak ayat lainnya yang semakna. 

Akan tetapi, ulama lainnya membacanya Ia tas-al dengan huruf 
la yang di-fat-hah-kan dengan makna nahi, yakni janganlah kamu ta- 
nyakan tentang keadaan mereka. Abdur Razzag mengatakan, telah 
menceritakan kepada kami A$-Sauri, dari Musa ibnu Ubaidah, dari 


Muhammad ibnu Ka'b Al-Ourazi yang menceritakan bahwa Rasulul- 
lah Saw. telah bersabda: 


CN AI Yank ajh SER say G3 £ 


: PS . NAN AA AD RAGU 1 BI ja tawpas : 
AN A2 (5 


Aduhai, apakah yang telah dilakukan oleh kedua orang tuaku! 
Aduhai, apakah yang telah dilakukan oleh kedua ibu bapakku. 

— Aduhai, apakah yang telah dilakukan oleh kedua ayah ibuku? 
Maka turunlah ayat wala tas-al 'an as-habil jahim (Dan jangan- 
lah kamu bertanya tentang penghuni-penghuni neraka). Maka be- 
liau tidak lagi menyebut-nyebut kedua orang tuanya hingga 
Allah Swt. mewafatkannya. 


Ibnu Jarir meriwayatkan pula hadis yang semisal, dari Abu Kuraib, 
dari Waki', dari Musa ibnu Ubaidah yang pribadinya masih dibicara- 
kan oleh mereka, dari Muhammad ibnu Ka b. 

Al-Ourtubi meriwayatkan hadis ini melalui Ibnu Abbas dan Mu- 
hammad ibnu Ka'b. Al-Ourtubi mengatakan, perumpamaan kalimat 
ini sama dengan kata-kata, “Jangan kamu tanyakan tentang si Fulan.” 
Makna yang dimaksud ialah bahwa keadaan si Fulan melampaui apa 
yang menjadi dugaanmu. Dalam tazkirah telah kami sebutkan bahwa 
Allah Swt. menghidupkan bagi Nabi Saw. kedua ibu bapaknya hingga 
keduanya beriman kepada beliau, dan kami telah mengemukakan 
sanggahan-sanggahan kami sehubungan dengan sabda Nabi Saw. 
yang mengatakan: 


884 Juz 1 — Ak-Bagarah 





Sesungguhnya ayahku dan ayahmu berada di dalam neraka. 


Menurut kami (penulis), hadis yang menceritakan tentang kedua 
orang tua Nabi Saw. dihidupkan kembali untuk beriman kepadanya ti- 
dak terdapat di dalam kitab-kitab Sittah, juga kitab lainnya, sanad ha- 
disnya berpredikat daif, wallaahu a'lam. 

Kemudian Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku 
Al-Oasim, telah menceritakan kepada kami Al-Husain, telah mence- 
ritakan kepadaku Hajjaj, dari Ibnu Juraij, telah menceritakan kepada- 
ku Daud ibnu Abu Asim: 


- V 
2 yen AA t01 PALA SAA TC, Im 8 . 
SSS SEISA tag Ob dr GAN dea Ol 


ea - C4 


KENA PEJUANG 5 k23 IL, ACA Up 


Bahwa Nabi Saw. di suatu hari bertanya, “Di manakah kedua 
orang tuaku?” Maka turunlah firman-Nya, “Sesungguhnya Kami 
mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran, sebagai pembawa 
berita gembira dan pemberi peringatan, dan janganlah kamu 
bertanya tentang penghuni-penghuni neraka.” 


Hadis ini berpredikat mursal, sama dengan hadis sebelumnya. Se- 
sungguhnya Ibnu Jarir membantah pendapat yang diriwayatkan dari 
Muhammad ibnu Ka'b dan lain-lainnya dalam masalah tersebut, ka- 
rena mustahil Rasulullah Saw. ragu terhadap perkara kedua orang tua- 
nya: dan Ibnu Jarir memilih giraat yang pertama (yakni yang mem- 
baca wa la tus alu). Tetapi sanggahan yang dikemukakannya itu da- 
lam tafsir ayat ini masih perlu dipertimbangkan, mengingat boleh saja 
hal tersebut terjadi di saat Nabi Saw. memohon ampun buat kedua 
orang tuanya sebelum beliau mengetahui nasib keduanya. Ketika 
beliau telah mengetahui hal tersebut, maka beliau berlepas diri dari 
keduanya dan menceritakan keadaan yang dialami oleh kedua orang 
tuanya, bahwa keduanya termasuk penghuni neraka, seperti yang te- 
lah ditetapkan di dalam kitab sahih, dan masalah ini mempunyai ba- 
nyak perumpamaannya yang semisal, untuk itu apa yang disebutkan 
oleh Ibnu Jarir tidak dapat dijadikan sebagai pegangan. 


Tafsir Ibnu Kasir 885 





Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Mu- 
sa ibnu Daud, telah menceritakan kepada kami Falih ibnu Sulaiman, 
dari Hilal ibnu Ali, dari Ata ibnu Yasar yang menceritakan bahwa ia 
perah bersua dengan Abdullah ibnu Amr ibnul As, lalu ia bertanya, 
“Ceritakanlah kepadaku tentang sifat Rasulullah Saw. di dalam kitab 
Taurat.” Maka Abdullah ibnu Amr ibnul As menjawab, “Baiklah, de- 
mi Allah, sesungguhnya sifat-sifat beliau yang disebutkan di dalam 
kitab Taurat sama dengan yang disebutkan di dalam Al-Our'an,” ya- 
itu seperti berikut: 


5 2 2, ta. 3 YA 233 
LENGAN AA ME AS 2D BA 
Aa Oa HAN 3 reka A30 Pa (TRAP 
34 NY NY JI Pa “ Tone dgn JAS LG 
21 on NN aa Ra Ay AU IC OA em Ss. 
HA MEN 2 BN AG SN 


PN 11 pe 23 RN UNA beta LP Rt? 
OTIK3 GA ba Ttmnage 3 AAN 
u Ge Dia 22 SPA As ea Za VI 


Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, 
pembawa berita gembira, pemberi peringatan, dan sebagai ben- 
teng pelindung bagi orang-orang ummi (buta huruf). Engkau 
adalah hamba-Ku dan Rasul-Ku, Aku namai kamu mutawakkil 
(orang yang bertawakal), tidak keras, tidak kasar, tidak pernah 
bersuara keras di pasar-pasar, dan tidak pernah menolak (mem- 
balas) kejahatan dengan kejahatan lagi, tetapi memaafkan dan 
mengampuni. Allah tidak akan mewafatkannya sebelum dia dapat 
meluruskan agama yang tadinya dibengkokkan (diselewengkan), 
hingga mereka mengucapkan, “Tidak ada Tuhan selain Allah.” 
Maka dengan melaluinya Allah membuka mata yang buta, te- 
linga yang tuli, dan hati yang tertutup. 


Hadis ini hanya diketengahkan oleh Imam Bukhari sendiri, dia me- 
ngetengahkannya di dalam Bab “Buyu' (Jual Beli)”, dari Muhammad 
ibnu Sinan, dari Falih dengan lafaz seperti tertera di atas, sedangkan 
orang yang mengikutinya mengatakan dari Abdul Aziz ibnu Abu Sa- 


886 Juz 1! — Al-Bagarah 





lamah, dari Hilal. Sa'id mengatakan dari Hilal, dari Ata, dari Abdul- 
lah ibnu Salam. Imam Bukhari meriwayatkannya pula dalam Bab 
“Tafsir”, dari Abdullah, dari Abdul Aziz ibnu Abu Salamah, dari Hi- 
lal, dari Ata, dari Abdullah ibnu Amr ibnul As dengan lafaz yang se- 
misal. 

Abdullah yang disebutkan dalam sanad hadis ini adalah Ibnu Sa- 
leh, seperti yang dijelaskannya di dalam Kitabul Adab. Dan Ibnu 
Mas'ud Ad-Dimasygi menduganya adalah Abdullah ibnu Raja”. 

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Hafiz Abu Bakar ibnu Mur- 
dawaih di dalam tafsir surat Al-Bagarah ini dari Ahmad ibnul Hasan 
ibnu Ayyub, dari Muhammad ibnu Ahmad ibnul Barra, dari Al- 
Mu'afi ibnu Sulaiman, dari Falih dengan lafaz yang sama, dan me- 
nambahkan bahwa Ata mengatakan, “Kemudian aku bersua dengan 
Ka'b Al-Ahbar, lalu aku tanyakan kepadanya tentang hadis ini, ter- 
nyata keduanya tidak berbeda dalam mengetengahkan lafaz hadis ini 
kecuali Ka'b yang mengatakan, 'Menurut yang sampai kepadanya di- 
sebutkan 'A'yunan 'umuma, wa azanan sumuma, wa guluban gulufa 
(mata yang buta, telinga yang tuli dan hati yang tertutup)'.” 


Al-Bagarah ayat 120-121 
, “J 5 Op Muh (Y Nda - 
SIG AA ANA NN ana PE TERI 


h Ea Ka: na TAN 


AS, Ea Fak Silf Ket daya 


bg Il KA, NATA PA 
D9 ya PIL ERA Tara 


Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada ka- 
mu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, “Sesung- 
guhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya).” Dan 
sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pe- 


Tafsir Ibnu Kasir 887 





ngetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pe- 
lindung dan penolong bagimu. Orang-orang yang telah Kami 
berikan Al-Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan ba- 
caan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan ba- 
rang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang- 
orang yang rugi. 


Ibnu Jarir mengatakan sehubungan dengan tafsir firman-Nya: 


BL SMG AAL Ka 
(nia). NA PENA O Ana As) 


Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada ka- 
mu hingga kamu mengikuti agama mereka. (Al-Bagarah: 120) 


Orang-orang Yahudi —juga orang-orang Nasrani itu— hai Muham- 
mad, selamanya tidak akan senang kepadamu. Karena itu, tinggalkan- 
lah upaya untuk membuat mereka senang dan suka kepadamu. Seka- 
rang hadapkanlah dirimu untuk memohon rida Allah karena engkau 
telah mengajak mereka untuk mengikuti perkara hak yang telah ditu- 
runkan oleh Allah kepadamu. 

Firman Allah Swt.: 


8By39 3 | “3G 22 

Una MSeadlah Ml SAM 

Katakanlah, “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang 
sebenarnya).” (Al-Bagarah: 120) 


Yakni, katakanlah hai Muhammad, “Sesungguhnya petunjuk yang di- 
turunkan oleh Allah kepadaku adalah petunjuk yang sebenarnya.” De- 
ngan kata lain, petunjuk tersebut merupakan agama yang lurus, benar, 
sempurna, dan bersifat umum. 

Oatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, 
“Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya)” 
(Al-Bagarah: 120), bahwa kalimat ini merupakan cara membantah 
yang diajarkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. dan 
para sahabatnya untuk mendebat orang-orang yang sesat. Selanjutnya 
Oatadah mengatakan, telah sampai kepada kami sebuah hadis yang 
mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


888 Juz 1 — Al-Bagarah 


Segolongan orang dari kalangan umatku masih terus-menerus 
berperang dalam rangka membela perkara yang hak, tiada mem- 
buat mereka mudarat orang-orang yang menentang mereka hing- 
ga datang perintah Allah (hari kiamat) 


Menurut kami (penulis) hadis ini diketengahkan pula di dalam kitab 
sahih melalui Abdullah ibnu Amr. 
Firman Allah Swt.: 


577. 


dia ya WI BEAN AR Sh 
AAN R33 


Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah 
pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi 
pelindung dan penolong bagimu. (Al-Bagarah: 120) 


Di dalam ayat ini terkandung makna ancaman dan peringatan yang 
keras bagi umat Nabi Saw. agar mereka jangan sekali-kali mengikuti 
jalan-jalan kaum Yahudi dan kaum Nasrani, sesudah mereka mem- 
punyai pengetahuan dari Al-Our'an dan sunnah, na'uzubillah min 
zalik. Khitab ayat ini ditujukan kepada Rasul Saw., tetapi perintahnya 
ditujukan kepada umatnya. 

Kebanyakan ulama figih menyimpulkan dalil dari firman-Nya: 


uJ, Get at 
(resa TA ) Papa 


hingga kamu mengikuti agama mereka. (Al-Bagarah: 120) 


Bahwa kekufuran itu dengan berbagai macam alirannya merupakan 
satu agama, karena di dalam ayat ini lafaz millah diungkapkan dalam 
bentuk mufrad (tunggal). Perihalnya sama dengan firman Allah Swt. 
dalam ayat yang lain, yaitu: 


Tafsir Ibnu Kasir 889 





C2 “to A5 »3 
og) NATA 
Untuk kalian agama kalian, dan untukkulah agamaku. (Al-Kafi- 
run: 6) 


Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa antara orang- 
orang muslim dan orang-orang kafir tidak boleh ada saling mewaris, 
dan masing-masing dari kalangan orang-orang kafir boleh mewaris 
saudara sekafirnya, baik seagama ataupun tidak, karena sekalipun me- 
reka terdiri atas berbagai aliran, semuanya dianggap sebagai satu aga- 
ma, yaitu agama kafir. Demikianlah menurut mazhab Imam Syafii, 
Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat yang 
bersumber darinya. Sedangkan dalam riwayat yang lainnya Imam Ah- 
mad mengatakan pendapat yang sama dengan pendapat Imam Malik, 
yaitu tidak boleh saling mewaris di antara berbagai macam agama, 
seperti yang telah dijelaskan di dalam hadis. 


Firman Allah Swt.: 


Uap) aU re ari “sn AGAN 


Orang-orang yang telah Kami berikan Al-Kitab kepadanya, me- 
reka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. (Al-Baga- 
rah: 121) 


Abdur Razzag meriwayatkan dari Ma'mar, dari Gatadah, bahwa yang 
dimaksud dengan orang-orang tersebut adalah orang-orang Yahudi 
dan Nasrani. Pendapat ini merupakan pendapat Abdur Rahman ibnu 
Zaid ibnu Aslam dan dipilih oleh Ibnu Jarir. 

Sa'id meriwayatkan dari Oatadah, bahwa mereka adalah sahabat- 
sahabat Rasulullah Saw. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
ayahku, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Musa dan Ab- 
dullah ibnu Imran Al-Asbahani yang mengatakan, telah menceritakan 
kepada kami Yahya ibnu Yaman, telah menceritakan kepada kami 


890 Juz 1 — A-Bagarah 





Usamah ibnu Zaid, dari ayahnya, dari Umar ibnul Khattab, sehubung- 
an dengan tafsir firman-Nya, “Mereka membacanya dengan bacaan 
yang sebenarnya” (Al-Bagarah: 121). Yang dimaksud dengan bacaan 
yang sebenarnya ialah apabila si pembaca melewati penyebutan ten- 
tang surga, maka ia memohon surga kepada Allah. Apabila ia mele- 
wati penyebutan tentang neraka, maka ia meminta perlindungan dari 
neraka. 

Abul Aliyah mengatakan bahwa sahabat Ibnu Mas'ud pernah 
berkata, “Demi Allah Yang jiwaku berada di dalam genggaman ke- 
kuasaan-Nya, sesungguhnya bacaan yang sebenarnya ialah hendaknya 
si pembaca menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan mengharam- 
kan apa yang diharamkan Allah, membacanya persis seperti apa yang 
diturunkan oleh Allah, dan tidak mengubah kalimat-kalimat dari tem- 
patnya masing-masing, serta tidak menakwilkan sesuatu pun darinya 
dengan takwil dari dirinya sendiri.” 

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Abdur Razzag, dari 
Ma mar, dari Oatadah dan Mansur ibnul Mu 'tamir, dari Ibnu Mas'ud. 

As-Saddi meriwayatkan dari Abu Malik, dari Ibnu Abbas sehu- 
bungan dengan makna ayat ini, bahwa mereka menghalalkan apa 
yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan 
oleh-Nya, serta tidak mengubah-ubahnya dari tempat-tempat yang se- 
benarnya. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa hal yang semisal telah diri- 
wayatkan dari Ibnu Mas ud. 

Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa mereka mengetahui ke- 
muhkam-an (bacaan)nya dan beriman kepada mutasyabih-nya, serta 
memasrahkan hal-hal yang sulit bagi mereka kepada yang mengeta- 
huinya. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Abu Zar'ah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Musa, te- 
lah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zaidah, telah menceritakan 
kepada kami Daud ibnu Abu Hindun, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas 
sehubungan dengan makna firman-Nya: 


Pn Ta Ted 


Ownang MA TA 


Tafsir Ibnu Kasir 891 


aa aa ana 


Mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. (Al-Ba- 
garah: 121) 


Bahwa mereka mengikuti petunjuknya dengan ikut yang sesungguh- 
nya. Kemudian Ibnu Abbas membacakan firman-Nya (sebagai bukti 
bahwa makna yallunahu adalah mengikutinya): 


(mai "ERA 


Dan bulan apabila mengikutinya. (Asy-Syams: 2) 


Yang dimaksud dengan falaha ialah iftaba'aha (yakni mengikutinya). 

Ibnu Abu Hatim mengatakan pula bahwa hal yang semisal telah 
diriwayatkan dari Ikrimah, Ata, Mujahid, Abu Razin, dan Ibrahim 
An-Nakha'i. Sufyan As$-Sauri mengatakan, telah menceritakan kepada 
kami Zubaid, dari Murrah, dari Abdullah ibnu Mas'ud sehubungan 
dengan makna firman-Nya, “Mereka membacanya dengan bacaan 
yang sebenarnya” (Al-Bagarah: 121), bahwa mereka mengikutinya 
dengan ikut yang sebenarnya. Al-Ourtubi mengatakan bahwa Narr ib- 
nu Isa meriwayatkan dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Na- 
bi Saw. sehubungan dengan makna firman-Nya, “Mereka membaca- 
nya dengan bacaan yang sebenarnya” (Al-Bagarah: 121), bahwa mak- 
na yang dimaksud ialah mereka mengikutinya dengan sebenar-benar- 
nya. Kemudian Al-Ourtubi mengatakan bahwa di dalam sanadnya ter- 
dapat bukan hanya seorang perawi dari kalangan perawi-perawi yang 
tak dikenal. Demikianlah menurut Al-Khatib, tetapi makna hadis me- 
mang sahih (benar). 

Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, “Barang siapa yang meng- 
ikuti petunjuk Al-Our'an, niscaya dia akan bertempat tinggal di ta- 
man-taman surga bersamanya.” 

Dari Umar ibnul Khattab, disebutkan bahwa mereka adalah 
orang-orang yang apabila dalam bacaannya melewati ayat rahmat, 
mereka memohon rahmat kepada Allah: dan apabila melewati ayat 
azab, mereka memohon perlindungan dari azab itu. 

Al-Ourtubi mengatakan, “Sesungguhnya makna seperti ini telah 
diriwayatkan dari Nabi Saw., bahwa beliau apabila melewati ayat rah- 
mat (dalam bacaan Al-Our'an), beliau meminta rahmat: dan apabila 


892 Juz 1 — Al-Bagarah 





melewati ayat azab, beliau meminta perlindungan (kepada Allah dari 
azab).” 
Firman Allah Swt.: 
2 “2 ”) 


0 ANTA 
(WA. d0yaP AIA 
mereka itu beriman kepadanya. (Al-Bagarah: 121) 


Bagian ini merupakan khabar dari firman sebelumnya, yaitu: 


P Na as aa AA ea | Barat 

Lt 32) WEI GAN ERA Ga 
Orang-orang yang telah Kami berikan Al-Kitab kepadanya, me- 
reka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. (Al-Baga- 
rah: 121) 


Dengan kata lain, barang siapa dari kalangan ahli kitab yang mene- 
gakkan (mengamalkan) kitabnya yang diturunkan kepada para nabi 
terdahulu dengan pengamalan yang sebenarnya, niscaya dia akan ber- 
iman kepada risalah yang Kutugaskan kepadamu, hai Muhammad. 
Perihalnya sama dengan makna yang terkandung di dalam ayat lain, 
yaitu firman-Nya: 


Pa TG KTT Tea (Teka laA ACA Ka AN Pa 

H3 BAANI ag JAN ol Ie 3 

By y971 Ky D0. 3 due 

naa aa Gem IS yag PPA y 

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) 

Taurat dan Injil serta Al-Our'an yang diturunkan kepada mereka 

dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari 

atas mereka dan dari bawah kaki mereka. (Al-Maidah: 66), hing- 
ga akhir ayat. 


"AN 


sat M1 25 ba aa sudi A PA aga 01 
KANG GE SI Ga 3 
KOK LA AT 
Gay) SKI 331 39 


pd 


Tafsir Ibnu Kasir 893 





Katakanlah, “Hai ahli kitab, kalian tidak dipandang beragama 
sedikit pun hingga kalian menegakkan ajaran-ajaran Taurat, 
Injil, dan Al-Our'an yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan 
kalian.” (Al-Maidah: 68) 


Dengan kata lain, apabila kalian menegakkannya dengan sebenar-be- 
narnya dan kalian beriman kepadanya dengan iman yang sebenarnya, 
serta kalian membenarkan berita yang terkandung di dalamnya me- 
ngenai kerasulan Nabi Muhammad Saw,, sifat-sifat dan ciri-ciri khas- 
nya, perintah mengikutinya, membantunya dan mendukungnya, nis- 
caya hal itu akan menuntun kalian kepada kebenaran dan menggerak- 
kan kalian untuk mengikuti kebaikan dunja dan akhirat. Seperti yang 
disebutkan di dalam firman gi yaitu: 


PESANAN BNN YAN SATA 


. 
n ra 


Mn . 1g . 
(or SLNI ) KANAN 


(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi 
yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil 
yang ada di sisi mereka. (Al-A'raf: 157), hingga akhir ayat. 


Allah Swt. telah berfirman: 


» adan Pata ra, 29 S 2 2 2 nasa 

KE ES Ia ahega NISN BY 4 
GI 25 Sy PENIS 
AG En PEN SN9 sei 
( Na MR Ip 


Katakanlah, “Berimanlah kalian kepadanya atau tidak usah ber- 
iman (sama saja bagi Allah). Sesungguhnya orang-orang yang 
diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al-Our' an dibacakan ke- 
pada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil ber- 
sujud, dan mereka berkata, "Mahasuci Tuhan kami, sesungguh- 
nya Janji Tuhan kami pasti dipenuhi." (A-sra: 107-108) 


Artinya, apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kami mengenai 
perkara Nabi Muhammad Saw. pasti terjadi. 


894 Juz 1! — Al-Bagarah 





Allah Swt. telah berfirman: 
SEE, 2 SAS ANGI 
bai Melon guna 
Aa KAN 29 

an AAA 


Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al-Ki- 
lab sebelum Al-Our'an, mereka beriman (pula) dengan Al-Our- 
'an itu. Dan apabila dibacakan (Al-Gur'an itu) kepada mereka, 
mereka berkata, “Kami beriman kepadanya, sesungguhnya Al- 
Our'an itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami, sesungguh- 
nya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenar- 
kan(nya).” Mereka itu diberi pahala dua kali disebabkan ke- 
sabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaik- 
an, dan sebagian dari apa yang telah Kami rezekikan kepada 
mereka, mereka nafkahkan. (Al-Oasas: 52-54) 


(2 MG ae : NG AN Gal 33 Bay 
Pa AP ta Is Ia DA AKgaa ia 
(-. tulec.I1) Fa 6 


Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al-Kitab 
dan kepada orang-orang yang ummi, “Apakah kalian (mau) ma- 
suk Islam?” Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka te- 
lah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewa- 
jiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). Dan 
Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. (Ali Imran: 20) 


Tafsir Ibnu Kasir 895 





Karena itulah maka Allah Swt. berfirman: 


La NU RE 
Iwat id) Oa SMAN 
Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah 
orang-orang yang rugi. (Al-Bagarah: 121) 


Seperti makna yang terkandung di dalam firman lainnya, yaitu: 


7 CUT KK 2 Ian £ 


Dan barang siapa di antara mereka yang ingkar ta dari 
kalangan golongan-golongan yang bersekutu, maka nerakalah 
tempat yang diancamkan baginya. (Hud: 17) 


Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan: 


9 ak Bina at Nagpra 


SO Da BERANI, 


Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasa- 
an-Nya, tiada seorang pun yang mendengar tentangku dari ka- 
langan umat ini, baik orang Yahudi ataupun orang Nasrani, ke- 
mudian ia tidak beriman kepadaku, melainkan dia masuk neraka. 


Al-Bagarah, ayat: 122-123 


SIN USIA UGK, 
PESAN Pa aan 


ena 2 J Yr as 








896 Juz 1 — Al-Bagarah 





Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Kuanuge- 
rahkan kepada kalian dan Aku telah melebihkan kalian atas se- 
gala umat. Dan takutlah kalian kepada suatu hari di waktu se- 
seorang tidak dapat menggantikan seseorang yang lain sedikit pun 
dan tidak akan diterima suatu tebusan darinya dan tidak akan 
memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya dan tidak (pula) 
mereka akan ditolong. 


Dalam pembahasan yang lalu —yaitu pada permulaan surat Al-Baga- 
rah— telah disebutkan ayat yang bermakna semisal dengan ayat ini. 
Sengaja diulangi dalam bagian ini untuk mengukuhkan maknanya dan 
sebagai anjuran untuk mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang mereka 
jumpai sifat-sifatnya, ciri khasnya, namanya, perkaranya, dan umat- 
nya di dalam kitab-kitab mereka. Maka Allah memperingatkan me- 
reka agar jangan menyembunyikan hal tersebut, jangan pula menyem- 
bunyikan anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka 
sebagai nikmat dari-Nya. Allah memerintahkan agar mereka selalu 
ingat akan nikmat duniawi dan nikmat agama yang telah diberikan 
oleh Allah kepada mereka. Untuk itu, janganlah mereka merasa deng- 
ki dan iri kepada anak-anak paman mereka (yaitu bangsa Arab) atas 
rezeki Allah yang diberikan kepada mereka, berupa diutus-Nya se- 
orang rasul terakhir yang dijadikan-Nya dari kalangan mereka. Ja- 
nganlah kedengkian tersebut mendorong mereka menentang rasul itu, 
mendustakannya, dan tidak berpihak kepadanya. Semoga salawat dan 
salam-Nya terlimpahkan kepada Rasul selama-lamanya sampai hari 
kiamat. 


Al-Bagarah ayat: 124 


Wo s3 aa Ab 36 





Tafsir Ibnu Kasir 897 


Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa 
kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. 
Allah berfirman, “Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam 
bagi seluruh manusia.” Ibrahim berkata, “(Dan saya mohon ju- 
ga) dari keturunanku.” Allah berfirman, “Janji-Ku (ini) tidak me- 
ngenal orang yang zalim.” 


Melalui ayat ini Allah mengingatkan kemuliaan Nabi Ibrahim a.s. dan 
bahwa Allah Swt. telah menjadikannya sebagai imam bagi umat ma- 
nusia yang menjadi panutan mereka semua dalam ketauhidan. Yaitu 
di kala Nabi Ibrahim a.s. menunaikan semua tugas perintah dan Ia- 
rangan Allah yang diperintahkan kepadanya. Karena itu, disebutkan 
di dalam firman-Nya: “Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya 
dengan beberapa kalimat.” Dengan kata lain, hai Muhammad, cerita- 
kanlah kepada orang-orang musyrik dan kedua ahli kitab (yaitu me- 
reka yang meniru-niru agama Nabi Ibrahim), padahal apa yang me- 
reka lakukan bukanlah agama Nabi Ibrahim. Karena sesungguhnya 
orang-orang yang menegakkan agama Nabi Ibrahim itu hanyalah eng- 
kau dan orang-orang mukmin yang mengikutimu. Ceritakanlah kepa- 
da mereka cobaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, 
yaitu berupa perintah-perintah dan larangan-larangan yang ditugaskan 
oleh Allah kepadanya. Kemudian Nabi Ibrahim a.s. dapat menunai- 
kannya dengan sempurna, seperti yang disebutkan di dalam firman 
lainnya, yaitu: 


Ve. hg Ina 


dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan 
Janji? (An-Najm: 37) 
Yakni Nabi Ibrahim a.s. telah mengerjakan semua syariat yang dipe- 


rintahkan oleh Allah Swt. kepadanya dengan secara sempurna. 
Allah Swt. telah berfirman dalam ayat yang lain, yaitu: 


Pa 


£# 3 53 Pia Paa PA eta TR - Nae 
TES SEA ea 


an 


898 Juz 1 — AkBagarah 





(cc AED reader KANG AB Kan ne 


Pr 


IAI Se dada S bayar 


gn 


KA AN ray 
— vs AL 3 nb 3 : 
Or ay RI, AS metal Ga 062 LABA 


Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadi- 
kan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali 
bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan (Tu- 
han), (lagi) yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah 
memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Dan Ka- 
mi berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya dia 
di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Kemu- 
dian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), “Ikutilah agama 
Ibrahim seorang yang hanif,” Dan bukanlah dia termasuk orang- 
orang yang mempersekutukan Tuhan. (An-Nahl: 120-123) 


pu 
Aa GC 23 


“£ NN aa Sai 3 
Ega SANTAI, 
cat 
(aon) AG Hata 


Katakanlah, “Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku ke- 
pada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar, agama Ibra- 
him yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang 
yang musyrik.” (Al-An'am: 161) 


GUE HAN Eren SG 
(an Talia SAN 3 ega 
Naa AAU PAGE SANA TAP) 


Tafsir Ibnu Kasir 899 


Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nas- 
rani, tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi menyerahkan diri 
(kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia dari golongan 
orang-orang musyrik. Sesungguhnya orang yang paling dekat ke- 
pada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini 
(Muhammad), serta orang-orang yang beriman (kepada Muham- 
mad) dan Allah adalah Pelindung semua orang-orang yang ber- 
Iman. (Ali Imran: 67-68) 


Firman Allah Swt., “Bikalimatin,” artinya dengan syariat-syariat, pe- 
rintah-perintah, dan larangan-larangan. Karena sesungguhnya lafaz al- 
kalimat itu bila disebutkan adakalanya bermakna kekuasaan, seperti 
yang Lyn ina di dalam firman-Nya: 


Tan Ga 7 ag , Grage x- 3 
ae an 


dan dia (Maryam) membenarkan kalimat (kekuasaan) Tuhannya 
dan kitab-kitab-Nya, dan adalah dia termasuk orang-orang yang 
taat. (At-Tahrim: 12) 


Adakalanya makna yang dimaksud ialah syariat atau peraturan, seper- 
ti pengertian yang terkandung di dalam Taha -Nya: 


5, 2 Sa 
Ce retann IIG TAWON A TE 


Telah sempurnalah kalimat (syariat) Tuhanmu sebagai kalimat 
yang benar dan adil. (Al-An'am: 115) 


Maksudnya, syariat-syariat-Nya, adakalanya merupakan berita yang 
benar dan adakalanya perintah berbuat adil, jika kalimatnya berupa 
perintah atau larangan. Termasuk ke dalam pengertian al-kalimah da- 
lam arti syariat ialah firman-Nya: 

: 9g 


(vera). Kel Na AJE 


Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa 


kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. 
(Al-Bagarah: 124) 


900 Juz 1 — A-Bagarah 


Yakni Nabi Ibrahim mengerjakannya dengan sempurna. 
Firman Allah Swt.: 


oran KAA 


Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh umat 
manusia. (Al-Bagarah: 124) 


Yaitu sebagai balasan dari apa yang telah dikerjakannya, mengingat 
Nabi Ibrahim telah menunaikan perintah-perintah Allah dan mening- 
galkan larangan-larangan-Nya. Untuk itu Allah menjadikannya buat 
seluruh umat manusia sebagai teladan dan panutan yang patut untuk 
ditiru dan diikuti. 

Mengenai ketentuan kalimat-kalimat yang diujikan oleh Allah 
Swt. kepada Nabi Ibrahim a.s., masih diperselisihkan di kalangan Mu- 
fassirin. Sehubungan dengan masalah ini telah diriwayatkan dari Ibnu 
Abbas beberapa riwayat, antara lain oleh Abdur Razzag, dari Ma'- 
mar, dari Oatadah, dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas pernah 
mengatakan, “Allah mengujinya dengan manasik-manasik (haji).” Hal 
yang sama diriwayatkan pula oleh Ishag As-Subai'i, dari At-Tamimi, 
dari Ibnu Abbas. 

Abdur Razzag mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami 
Ma mar, dari Ibnu Tawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas sehubungan 
dengan takwil firman-Nya: 


“NN AI ag 1” 
(OreraaA) e Pane! PAN 
Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji “kota dengan beberapa 
kalimat (perintah dan larangan). (Al-Bagarah: 124) 


Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah mengujinya dengan bersuci, ya- 
itu menyucikan lima anggota pada bagian kepala dan lima anggota 
pada bagian tubuh. Menyucikan bagian kepala ialah dengan mencu- 
kur kumis, berkumur, istinsyag (membersihkan lubang hidung dengan 
air), bersiwak, dan membersihkan belahan rambut kepala. Sedangkan 
menyucikan bagian tubuh ialah memotong kuku, mencukur rambut 
kemaluan, berkhitan, mencabut bulu ketiak, serta membasuh bekas 
buang air besar dan buang air kecil dengan air. 


Tafsir Ibnu Kasir 901 


ws aa naa 


Ibnu Abu Hatim mengatakan, hal yang semisal telah diriwayat- 
kan dari Sa'id ibnul Musayyab, Mujahid, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, 
Abu Saleh, dan Abul Jalad. 

— Menurut kami, ada sebuah hadis di dalam kitab Sahih Muslim 
yang pengertiannya mendekati riwayat di atas, dari Siti Aisyah r.a. 
yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


2 AS AA ph A3 Aa Gp pi pt 
a- Ta £ Ka an 0 
Sy SE A5 Tab, DSN 3 AN ala al 

ai - 

AN ad La 5 PAN: Mai Ag 

Ne 0 Ma 

. SO KAN 8 

Ada sepuluh perkara yang termasuk fitrah, yaitu mencukur ku- 
mis, membiarkan janggut, siwak, menyedot air dengan hidung 
(istinsyag), mamotong kuku, membasuh semua persendian tulang, 
mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, dan hemat 


memakai air. (Perawi mengatakan) aku lupa yang kesepuluhnya, 
tetapi aku yakin bahwa yang kesepuluh itu adalah berkumur. 


Waki' mengatakan bahwa intigasul ma' artinya ber-istinja (cebok). 


Di dalam kitab Sahihain disebutkan dari Abu Hurairah r.a., dari 
Nabi Saw. yang telah bersabda: 


2 3 ya ta 

3353 HI A33 AGSYGI NA. : 2013, Jail 
3 “sai AP 

SENAS 9 MI 

Fitrah itu ada lima perkara, yaitu khitan, istihdad (belasungka- 


wa), mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ke- 
tiak. 


Sedangkan lafaz hadis ini berdasarkan apa yang ada dalam kitab Sa- 
hih Muslim. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Yunus ibnu Abdul A'la secara giraat, telah menceritakan kepada kami 


902 Juz 1 — Al-Bagarah 





Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Ibnu Luhai'ah, dari Ibnu 
Hubairah, dari Hanasy ibnu Abdullah As-San'ani, dari Ibnu Abbas. Ia 
pernah mengatakan sehubungan dengan takwil firman-Nya: 


AA (2 Ul Teu 
Ore) en ANA) A9 


Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan bebe- 
rapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikan- 
nya. (Al-Bagarah: 124) 


Menurut Ibnu Abbas, kalimat-kalimat tersebut ada sepuluh, yang 
enam ada pada diri manusia, sedangkan yang empat pada masya'ir 
(manasik-manasik haji). Yang ada pada diri manusia ialah mencukur 
rambut kemaluan, mencabut bulu ketiak, dan khitan: disebutkan bah- 
wa Ibnu Hubairah sering mengatakan bahwa ketiga hal itu adalah sa- 
tu. Kemudian memotong kuku, mencukur kumis, bersiwak serta man- 
di pada hari Jumat. Sedangkan yang empatnya ialah yang ada pada 
manasik-manasik, yaitu tawaf, sa'i antara Safa dan Marwah, melem- 
par jumrah, dan tawaf ifadah. 

Daud ibnu Abu Hindun meriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas, bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan, “Tiada seorang pun 
yang diuji dengan peraturan agama ini, lalu ia dapat menunaikan ke- 
semuanya, selain Nabi Ibrahim.” 

Allah Swt. telah berfirman: 


Peda Pg (1 Yi 
(resa) ada AN aa IE 5 
Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa 
kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. (Al-Bagarah: 124) 


Aku (Ikrimah) bertanya kepadanya (Ibnu Abbas), “Apakah kalimat- 
kalimat yang diujikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, lalu Ibrahim 
menunaikannya?” Ibnu Abbas menjawab, “Islam itu ada tiga puluh 
bagian, sepuluh bagian di antaranya terdapat di dalam surat Al-Ba- 
raah (surat At-Taubah), yaitu di dalam firman-Nya, “Orang-orang 
yang bertobat dan orang-orang yang beribadah' (At-Taubah: 112), 
hingga akhir ayat. Sepuluh lainnya berada pada permulaan surat Al- 


- 


Tafsir Ibnu Kasir 903 


Mu-minun, dan dalam firman-Nya, “Seseorang telah meminta keda- 
tangan azab yang akan menimpa' (Al-Ma'arij: 1). Sepuluh terakhir 
berada di dalam surat Al-Ahzab, yaitu firman-Nya, “Sesungguhnya 
laki-laki dan perempuan yang muslim' (Al-Ahzab: 35), hingga akhir 
ayat. Ternyata Nabi Ibrahim dapat menunaikan semuanya dengan 
sempurna, lalu dicatatkan baginya bara-ah. Allah Swt. berfirman, 
“Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji 
(An-Najm: 37).” 

Demikian pula menurut riwayat Imam Hakim, Abu Ja'far ibnu 
Jarir, dan Abu Muhammad ibnu Abu Hatim berikut sanad-sanad me- 
reka sampai kepada Daud ibnu Hindun dengan lafaz yang sama, se- 
dangkan lafaz riwayat di atas berdasarkan apa yang ada pada Ibnu 
Abu Hatim. 

Muhammad ibnu Ishag meriwayatkan dari Muhammad ibnu Abu 
Muhammad, dari Sa'id atau Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengata- 
kan bahwa beberapa kalimat yang diujikan oleh Allah Swt. kepada 
Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim menunaikannya dengan sempurna 
ialah: Berpisah dengan kaumnya karena Allah ketika Allah memerin- 
tahkan agar dia berpisah dari mereka, perdebatan yang dilakukannya 
terhadap Raja Namruz ketika ia membela agamanya yang bertentang- 
an dengan agama Raja Namruz, kesabaran Nabi Ibrahim dan keteguh- 
an hatinya ketika ia dilemparkan ke dalam api oleh mereka demi 
membela agamanya, setelah itu ia berhijrah dari tanah tumpah darah 
dan negeri tercintanya karena Allah, yaitu ketika ia diperintahkan 
oleh Allah untuk hijrah meninggalkan kaumnya: juga ketika dia me- 
ngerjakan perintah Allah yang menyuruhnya untuk menghormati para 
tamu serta bersikap sabar menghadapi mereka dengan jiwa dan harta 
bendanya sendiri: dan ujian lainnya, yaitu ketika dia diperintahkan 
oleh Allah untuk menyembelih putra kesayangannya. Ketika Nabi 
Ibrahim mengerjakan semua ujian Allah itu dengan ikhlas, maka 
Allah Swt. berfirman kepadanya: 


Y 
Lena GAN SEA ab 


“Tunduk patuhlah!” Ibrahim menjawab, “Aku tunduk patuh ke- 
pada Tuhan semesta alam.” (Al-Bagarah: 131) 


904 Juz 1 — A-Bagarah 





Yakni tunduk patuh mengerjakan perintah Allah, sekalipun berten- 
tangan dengan kaumnya dan rela berpisah dengan mereka. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Abu Sa'id Al-Asyaj, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu 
Ulyah, dari Abu Raja, dari Al-Hasan (yakni Al-Basri) sehubungan de- 
ngan takwil firman-Nya: 


(rena g Oei 3 AN SEA 


Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa 
kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. 
(Al-Bagarah: 124) 


Allah mengujinya dengan bintang-bintang, ia bersabar mengujinya 
dengan bulan, ia bersabar, mengujinya dengan matahari, ia bersabar: 
mengujinya dengan hijrah, ia bersabar, mengujinya dengan khitan, ia 
bersabar, dan mengujinya dengan anaknya (menyembelihnya), ia ber- 
sabar. 

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Bisyr ib- 
nu Mu'az, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Zurai', telah 
menceritakan kepada kami Sa'id, dari Gatadah yang mengatakan bah- 
wa Al-Hasan pernah berkata, “Ya, demi Allah, sesungguhnya Allah 
telah mengujinya dengan suatu perkara, maka ia bersabar dalam me- 
nunaikannya. Allah Swt. mengujinya dengan bintang-bintang, mata- 
hari, dan bulan maka ia menunaikan ujiannya itu dengan baik dan 
menyimpulkan dari ujian tersebut bahwa Tuhannya adalah Zat Yang 
Mahaabadi dan tidak akan lenyap. Dia menghadapkan wajahnya ke- 
pada Tuhan Yang Menciptakan langit dan bumi seraya mencintai aga- 
ma yang hak dan menjauhi kebatilan, dia bukan termasuk orang- 
orang yang musyrik. 

Kemudian Allah mengujinya dengan hijrah, ia keluar meninggal- 
kan negeri tercintanya dan kaumnya hingga sampai di negeri Syam 
dalam keadaan berhijrah kepada Allah Swt. 

Allah mengujinya pula dengan api sebelum hijrah, ternyata dia 
bersabar menghadapinya. Allah mengujinya dengan perintah me- 


Tafsir Ibnu Kasir 905 


nyembelih anaknya serta berkhitan, maka dia menunaikan semuanya 
itu dengan penuh kesabaran. 

Abdur Razzag mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Ma'mar, dari orang yang pernah mendengar Al-Hasan berkata sehu- 
bungan dengan tafsir firman-Nya: 


agan SERANG 


Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa 
kalimat (perintah dan larangan). (Al-Bagarah: 124) 


Allah mengujinya dengan perintah menyembelih anaknya, dengan 
api, bintang-bintang, matahari, dan bulan. 

Abu Ja'far ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada ka- 
mi Ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Salam ibnu Outai- 
bah, telah menceritakan kepada kami Abu Hilal, dari Al-Hasan sehu- 
bungan dengan tafsir firman-Nya: 


“ Tn ATA La Isi 
Orer3gd) Na) aa 319 
Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa 
kalimat (perintah dan larangan). (Al-Bagarah: 124) 


Bahwa Allah mengujinya dengan bintang-bintang, matahari, dan bu- 
lan, maka Allah menjumpainya sebagai orang yang sabar. 

Al-Aufi mengatakan di dalam kitab tafsirnya, dari Ibnu Abbas 
sehubungan dengan tafsir firman-Nya: 


2 yna ab AP AA yi NG” 
(ttp) MTA Na) AAN 


Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya Ha beberapa 
kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. (Al-Bagarah: 124) 


Di antara kalimat-kalimat yang diujikan kepadanya disebutkan di da- 
lam firman-Nya: 


Ar AN Ra “NX 
Tn en Ci 8 


906 Juz 1 — Al-Bagarah 





Allah berfirman, “Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam 
bagi seluruh manusia.” (Al-Bagarah: 124) 


Antara lain disebutkan di dalam firman-Nya: 


(va 2 An ) dad be Ka 


Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-da- 
sar Baitullah bersama Ismail. (Al-Bagarah: 127) 


Di antaranya lagi disebutkan di dalam ayat-ayat yang menceritakan 
tentang magam yang dijadikan buat Nabi Ibrahim dan rezeki yang di- 
berikan kepada penduduk Baitullah, serta Nabi Muhammad diutus de- 
ngan membawa agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Al-Hasan ibnu Muhammad ibnus Sabah, telah menceritakan kepada 
kami Syababah, dari Warga, dari Ibnu Abu Nujaih, dari Mujahid se- 
hubungan dengan takwil firman-Nya: 


Bea na 
(rt GAJI) HO H3) BAG 


Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya Aka beberapa 
kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. 
(Al-Bagarah: 124) 


ATlah Swt. berfirman kepada Nabi Ibrahim, “Sesungguhnya Aku akan 
mengujimu dengan suatu perintah. Perintah apakah itu?” Ibrahim 
menjawab, “Aku memohon semoga Engkau menjadikan diriku imam 
bagi umat manusia.” Allah Swt. berfirman, “Ya.” Lalu Ibrahim ber- 


kata: 5 
(GG PU mah , 
(esi 231) Kai de Saya ya 
(Dan aku mohon juga) dari keturunanku. Allah berfirman, “Jan- 


Ji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim.” (Al-Bagarah: 124) 


Ibrahim a.s. berkata, “Semoga Engkau jadikan rumah ini (Baitullah) 
tempat berkumpul bagi manusia.” Allah menjawab, “Ya.” Ibrahim 


Tafsir Ibnu Kasir 907 





berkata, “Dan juga sebagai tempat yang aman.” Allah menjawab, 
“Ya.” Ibrahim berkata, “Dan semoga Engkau menjadikan kami ber- 
dua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah pula di 
antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau.” 
Allah menjawab, “Ya.” Ibrahim a.s. berkata, “Semoga Engkau mem- 
beri rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman 
kepada Allah.” Allah menjawab, “Ya.” 

Ibnu Abu Nujaih berkata, ia mendengar riwayat ini dari Ikrimah, 
lalu menunjukkannya kepada Mujahid, ternyata Mujahid tidak mem- 
protesnya. Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir bukan 
hanya dari satu jalur, melalui Ibnu Abu Nujaih, dari Mujahid. 

Sufyan A$-Sauri mengatakan dari Ibnu Abu Nujaih, dari Mujahid 
sehubungan dengan takwil firman-Nya: 


£ 3 - ATT oat 
bea "Oa AA JA ia 


Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa 
kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. (Al-Bagarah: 124) 


Nabi Ibrahim a.s. diuji dengan apa yang disebutkan dalam ayat-ayat 
berikutnya, yaitu: 


“ l NG AKUN aah « Gina 
“HalEksaee JUNE Game HE ee 3 


Ureraa 


Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh ma- 
nusia. Ibrahim berkata, “(Dan aku mohon juga) dari keturunan- 
ku.” Allah berfirman, “Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang 
zalim.” (Al-Bagarah: 124) 


Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi' ibnu Anas sehubung- 
an dengan takwil firman-Nya: 


65 : 
Cw Odi MAN “Op ayta dental 


Ratan 


908 Juz 1 — Al-Bagarah 


Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa 
kalimat. (Al-Bagarah: 124) 


Nabi Ibrahim a.s. diuji dengan ayat-ayat yang sesudahnya, yaitu fir- 
man-Nya: 


2 £ na Ka “yh 
Orti 21) KO A3 


Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh ma- 
nusia. (Al-Bagarah: 124) 


kg d A1 IN 
(vor32 d1) N SANG Ba) KN 


Dan (ingatlah) ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) 
tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. (Al-Ba- 
garah: 125) 
Firman-Nya yang lain: 
(CG ” 


“ 2 8 - 
(woraz) . Hae aa 


Dan jadikanlah sebagian magam Ibrahim tempat salat. (Al-Ba- 
garah: 125) 


” | 7” Na 
(rergadi) . 2. Jatolo Naya 


Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail. an 
garah: 125), hingga akhir ayat. 


(van ot AA EL AANAAN 


Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-da- 
sar Baitullah bersama Ismail. (Al-Bagarah: 127), hingga akhir 
ayat. 


Tafsir Ibnu Kasir 909 





Semua itu merupakan kalimat-kalimat yang diujikan oleh Allah Swt. 
kepada Nabi Ibrahim a.s. As-Saddi mengatakan, kalimat-kalimat yang 
diujikan kepada Nabi Ibrahim oleh Tuhannya ialah yang disebutkan 
di dalam firman-Nya: 


Paman Tera 3 AAA S3 LG Sg 2 
#" “Sal Lau AAN 2 » 

— Rapi Tan MA Ca Sa Oh 
(Ca - Av 333 MA Ia) 


Ya Tuhan kami, terimalah dari kami (amalan kami). Sesungguh- 
nya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 
Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk pa- 
tuh kepada Engkau dan (jadikanlah) di antara anak cucu kami 
umat yang tunduk patuh kepada Engkau —sampai dengan fir- 
man-Nya— Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul 
dari kalangan mereka. (Al-Bagarah: 127-129) 


Al-Ourtubi meriwayatkan a$ar berikut —juga disebutkan di dalam ki- 
tab Muwatta' dan kitab-kitab lainnya— dari Yahya ibnu Sa'id, bahwa 
ia pernah mendengar Sa'id ibnul Musayyab mengatakan, “Ibrahim 
adalah orang yang mula-mula berkhitan, yang mula-mula menghor- 
mati tamu, yang mula-mula memotong kuku, yang mula-mula mencu- 
kur kumis, dan yang mula-mula beruban. Ketika ia melihat uban (di 
kepalanya), berkatalah ia, “Wahai Tuhanku, apakah ini? Allah Swt. 
menjawab, “Keagungan.' Ibrahim berkata, 'Wahai Tuhanku, tambah- 
kanlah keagungan pada diriku.” 

Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Sa'd ibnu Ibrahim, dari 
ayahnya yang mengatakan bahwa orang yang mula-mula berkhotbah 
di atas mimbar adalah Nabi Ibrahim a.s. Sedangkan yang lainnya 
mengatakan bahwa orang yang mula-mula mengadakan pos adalah 
Nabi Ibrahim. Dia orang yang mula-mula memukul dengan pedang, 
yang mula-mula bersiwak, yang mula-mula bebersih memakai air, 
dan yang mula-mula memakai celana. 

Diriwayatkan dari Mu'az ibnu Jabal bahwa Rasulullah Saw. per- 
nah bersabda: 


910 Juz 1 — Al-Bagarah 


SE sap SL IN Wa Ja ya 
—a3 (CAN SA 319 KENYAL AAS 9 
“n Ke 
-araa AN KO: 


Jika aku membuat mimbar, maka sesungguhnya ayahku Ibrahim 
pernah membuatnya, dan jika aku memakai tongkat, maka se- 
sungguhnya ayahku Ibrahim pernah memakainya. 


Menurut kami (penulis) hadis ini tidak dapat dibuktikan sumbernya, 
wallahu a'lam. Kemudian Al-Ourtubi mulai membahas hukum-hu- 
kum syara” yang berkaitan dengan barang-barang tersebut. 

Abu Ja'far ibnu Jarir mengatakan, kesimpulannya dapat diringkas 
seperti berikut: Boleh juga makna yang dimaksud dari kalimat-ka- 
limat ini adalah semua yang telah disebutkan di atas, boleh pula seba- 
gian darinya, tetapi tidak dapat menetapkan sesuatu pun darinya, lalu 
dikatakan bahwa inilah yang dimaksud secara tertentu, kecuali jika 
ada dalil dari hadis atau ijma'. 


Selanjutnya Abu Ja'far ibnu Jarir mengatakan, “Sehubungan de- 
ngan masalah ini tidak ada hadis sahih yang dapat dijadikan sebagai 
sandarannya, baik yang dinukil oleh jamaah ataupun oleh seorang pe- 
rawi.” 

Selain Ibnu Jarir mengatakan, hanya saja memang telah diriwa- 
yatkan dari Nabi Saw. dua buah hadis yang mempunyai makna semi- 
sal dengan hadis ini. Salah satu di antaranya ialah apa yang dicerita- 
kan kepada kami oieh Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami 
Rasyid ibnu Sa'd, telah menceritakan kepadaku Zaban ibnu Fa-id, da- 
ri Sahl ibnu Mu'az ibnu Anas yang mengatakan bahwa Nabi Saw. 
pemah bersabda: 


KR sei Ka hg pa 
BPI KA ea "AN AL 2 brp 


“3 Ta 
2 Ke Ay 3 SN KL, PA UAP aa 
UAN pa) BA 


Jo 


Tafsir Ibnu Kasir | 911 


Ingatlah, akan aku ceritakan kepada kalian mengapa Allah me- 
namakan Ibrahim kekasih-Nya dengan sebutan orang yang selalu 
menunaikan Janji? Hal ini tiada lain karena setiap pagi dan pe- 
tang ia selalu mengucapkan, “Maka bertasbihlah kepada Allah di 
waktu kalian berada di petang hari dan waktu kalian berada di 
waktu subuh, dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi, 
dan di waktu kalian berada pada petang hari dan di waktu ka- 
lian berada di waktu lohor.” (Ar-Rum: 17-18) 


Sedangkan hadis lainnya diceritakan kepada kami oleh Abu Kuraib, 
telah menceritakan kepada kami Al-Hasan, dari Atiyyah, telah mence- 
ritakan kepada kami Israil, dari Ja'far ibnuz Zubair, dari Al-Oasim, 
dari Abu Umamah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah 
bersabda: 


, . 
Arena IN RI BK ep II de SEA ap 


3”! 


Pena 3G AN 


Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan 
Janji (An-Najm: 37). Nabi Saw. bersabda, “Tahukah kalian, apa 
artinya orang yang selalu menyempurnakan janji?” Mereka men- 
Jawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” Nabi Saw. ber- 
sabda, “Dia selalu menyempurnakan (mengerjakan) amal harian- 
nya, yaitu empal rakaat di siang hari.” 


Adam meriwayatkan pula hadis ini di dalam kitab tafsirnya, dari 
Hammad ibnu Salamah dan Abdu ibnu Humaid, dari Yunus ibnu Mu- 
hammad, dari Hammad ibnu Salamah, dari Ja'far ibnuz Zubair de- 
ngan lafaz yang sama. 

Selanjutnya Ibnu Jarir menilai daif kedua hadis ini. Menurutnya, 
tidak boleh mengetengahkan kedua hadis tersebut kecuali bila dise- 
butkan dengan jelas predikat daif-nya dari berbagai segi, karena se- 
sungguhnya kedua sanad ini mengandung bukan hanya seorang yang 
daif, selain itu di dalam matan (materi) hadisnya terdapat hal-hal 
yang menunjukkan kelemahannya. 


912 Juz 1 — Al-Bagarah 





Selanjutnya Ibnu Jarir mengatakan, seandainya ada seseorang 
berkata bahwa sesungguhnya pendapat yang dikatakan oleh Mujahid 
Abu Saleh dan Ar-Rabi' ibnu Anas lebih mendekati kebenaran diban- 
dingkan pendapat yang dikatakan oleh selain mereka, berarti pendapat 
tersebut merupakan mazhab tersendiri, Mengingat firman-Nya: 


(Urza Sa) Tag aa 4 a 


Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh ma- 
nusia. (Al-Bagarah: 124) 


dan firman-Nya: 


Ip 


Oro1 2231) ... KANAN SI Ta NI 


Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, “Ber- 
sihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf.” (Al- 
Bagarah: 125), hingga akhir ayat. 


demikian pula semua ayat yang semakna pembahasannya, berkedu- 
dukan sebagai keterangan dari makna kalimat-kalimat yang disebut- 
kan oleh Allah Swt. sebagai mata ujian buat Nabi Ibrahim a.s. 

Menurut kami, pendapat yang mula-mula dikatakan olehnya (Ib- 
nu Jarir) —yaitu bahwa beberapa kalimat tersebut mencakup semua 
hal yang disebutkan— merupakan pendapat yang lebih kuat daripada 
pendapat ini yang dia katakan dari pendapat Mujahid dan orang-orang 
yang sependapat dengannya. Dikatakan demikian karena konteks dari 
pembahasan masalah ini mempunyai pengertian yang berbeda dengan 
apa yang mereka katakan. 

Firman Allah Swt.: 

Pa aan Aa 


(retro ) Gelang WISE ES Je 


Ibrahim berkata, “(Dan aku mohon juga) dari keturunanku.” 
Allah berfirman, “Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang 
zalim.” (Al-Bagarah: 124) 


Tafsir Ibnu Kasir 913 


Ketika Allah Swt. hendak menjadikan Ibrahim sebagai imam untuk 
seluruh umat manusia, Ibrahim memohon kepada Allah, hendaknya 
para imam sesudahnya terdiri atas kalangan keturunannya. Maka 
Allah memperkenankan apa yang dimintanya itu dan memberitahukan 
kepadanya bahwa kelak di antara keturunannya terdapat orang-orang 
yang zalim, dan janji Allah tidak akan mengenai mereka yang zalim 
itu, mercka tidak akan menjadi imam dan tidak dapat dijadikan se- 
bagai panutan yang diteladani. 

Dalil yang menunjukkan bahwa permintaan Nabi Ibrahim a.s. di- 
kabulkan ialah firman Allah Swt. di dalam surat Al-' Ankabut, yaitu: 


ee Un 
Ceng Ka) LAN A33 US, 


Dan Kami jadikan kenabian dan Al-Kitab pada keturunannya. 
(Al- Ankabut: 27) 


Maka setiap nabi yang diutus oleh Allah Swt. dan setiap kitab yang 
diturunkan Allah sesudah Nabi Ibrahim, semuanya itu terjadi di ka- 
langan anak cucu keturunannya. 

Mengenai makna firman-Nya: 


Pe ' 0) AG 
Ot 821) . TA Sage JUNE 


Allah berfirman, “Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang za- 
lim.” (Al-Bagarah: 124) 


Mereka berbeda pendapat dalam menakwilkannya. Khasif mengata- 
kan dari Mujahid sehubungan dengan takwil firman-Nya: 


Ot 


“2 | 2 NGA - 

(re r3pN) I Sae JUN JE 

Allah berfirman, “Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang za- 
lim.” (Al-Bagarah: 124) 


Kelak di antara anak cucu keturunanmu terdapat orang-orang yang 
zalim. 


914 Juz 1 — A-Bagarah 


Ibnu Abu Nujaih mengatakan dari Mujahid sehubungan dengan 
takwil firman-Nya ini, bahwa Aku tidak akan mengangkat orang yang 
zalim menjadi imam-Ku. Menurut riwayat yang lain, Aku tidak akan 
menjadikan imam yang zalim sebagai orang yang diikuti. 

Sufyan meriwayatkan dari Mansur, dari Mujahid sehubungan de- 
ngan takwil firman-Nya: 


“. Ae aa era ana tre 
Ore) Ge Sape JUNE 


Allah berfirman, “Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang za- 
lim.” (Al-Bagarah: 124) 


Maksudnya, imam yang zalim tidak akan menjadi orang yang diikuti. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
ayahku, telah menceritakan kepada kami Malik ibnu Ismail, telah 
menceritakan kepada kami Syarik, dari Mansur, dari Mujahid sehu- 
bungan dengan takwil firman-Nya: 


aan 
OA). ya Oa 
(Dan saya mohon juga) dari keturunanku. (Al-Bagarah: 124) 


Orang yang saleh dari kalangan mereka akan Aku jadikan sebagai 
imam yang diikuti, orang yang zalim dari kalangan mereka tidak Aku 
jadikan demukian, dan tiada nikmat baginya. 

Sa'id ibnu Jubair mengatakan sehubungan dengan makna firman- 
Nya, “Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim” (Al-Bagarah: 
124). Makna yang dimaksud ialah orang yang musyrik bukanlah 
imam yang zalim, yakni tidak akan ada imam yang musyrik. 

Ibnu Juraij meriwayatkan dari Ata sehubungan dengan takwil fir- 
man-Nya: 


AAA 
oran KA AKB 


Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh ma- 
nusia. (Al-Bagarah: 124) 


Tafsir Ibnu Kasir | 915 


Lalu Ibrahim berkata, “Dan aku memohon juga dari keturunanku 
menjadi imam.” Maka Allah Swt. menolak menjadikan imam yang 
zalim dari keturunannya. Aku (Ibnu Juraij) bertanya kepada Ata, 
“Apakah yang dimaksud dengan al-'ahdu?” Ata menjawab, “Perintah 
Allah.” 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Amr ibnu Saur Al-Oaisari dalam surat yang ditujukannya kepadaku, 
bahwa telah menceritakan kepada kami Al-Faryabi, telah mencerita- 
kan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepada kami Samak ibnu 
Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Allah 
Swt. berfirman kepada Nabi Ibrahim, “Sesungguhnya Aku akan men- 
jadikanmu imam bagi seluruh manusia.” Ibrahim a.s. menjawab, “Dan 
aku mohon juga dari keturunanku.” Pada mulanya Allah menolak, ke- 


mudian berfirman: 
(arti BE! ) Gel, Kera Oh" 


Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim. (Al-Bagarah: 
124) 


Muhammad ibnu Ishag meriwayatkan dari Muhammad ibnu Abu Mu- 
hammad, dari Sa'id atau Ikrimah, dari Ibnu Abbas, sehubungan de- 
ngan takwil firman-Nya: 


P Kg Pa ae AA , c 
Crt10231) Gl Ga YJe Kanye 


Ibrahim berkata, “(Dan aku mohon juga) dari keturunanku.” 
Allah berfirman, “Janji-Ku (ini) lidak mengenai orang yang za- 
lim.” (Al-Bagarah: 124) 


Ayat ini merupakan pemberitahuan kepadanya bahwa di antara ketu- 
runannya kelak akan ada orang yang zalim, dia tidak akan memper- 
oleh janji ini, dan tidaklah layak bagi Allah menguasakan sesuatu pun 
dari perintah-Nya kepada orang yang zalim itu, sekalipun orang yang 
zalim itu berasal dari keturunannya. Hanya orang baik dari kalangan 
keturunannyalah yang akan memperoleh doa ini dan sampai kepada- 
nya apa yang dimaksud dari doanya itu. 


916 Juz 1 — Al-Bagarah 


Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan mak- 


na firman-Nya: 
“9 , na Naa 
Org BEN ) MB Sage 


Janji-Ku lini) tidak mengenai orang yang zalim. (Al-Bagarah: 
124) 


Tidak ada perintah bagimu untuk menaati (mendoakan) orang yang 
berbuat kezaliman dalam sepak terjangnya. 

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ishag, te- 
lah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Abdullah, dari Is- 
rail, dari Muslim Al-A' war, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas r.a. sehu- 
bungan dengan takwil firman-Nya: 


2 4 3) “ 
Ore 320 Cal Sage JIE 


Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim. (Al-Bagarah: 
124) 


Yaitu tidak ada janji bagi orang-orang yang zalim. Jika engkau me- 
ngadakan perjanjian dengannya, maka batallah (rusaklah) perjanjian 
itu. 

Hal yang semisal telah diriwayatkan dari Mujahid, Ata, dan Mu- 
gatil ibnu Hayyan. A$-Sauri meriwayatkan dari Harun ibnu Antrah, 
dari ayahnya yang mengatakan bahwa bagi orang yang zalim tiadalah 
janji yang ditaati. 

Abdur Razzag mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Ma mar, dari Oatadah, tentang takwil firman-Nya: 


“» 5 2 Ju AI 

(re 121) KITA Oh 

Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang zalim. (Al-Baga- 
rah: 124) 


Janji Allah tidak akan mengenai orang-orang yang zalim kelak di 
akhirat. Adapun di dunia, adakalanya orang yang zalim mendapatkan- 


Tafsir Ibnu Kasir 917 





nya hingga ia beroleh keamanan, dapat makan dan hidup berkat janji 
tersebut. 

Hal yang sama dikatakan oleh Ibrahim An-Nakha'i, Ata, Al-Ha- 
san, dan Ikrimah. Ar-Rabi' ibnu Anas mengatakan, janji Allah yang 
ditetapkan-Nya kepada hamba-hamba-Nya ialah agama-Nya. Allah 
Swt. berfirman bahwa orang-orang yang zalim tidak berada pada 
jalan agama-Nya. Hal ini ditegaskan di dalam firman-Nya: 


2 ” 9! 
SA 3 3 
- tg. 3 
Ur aa) NBAcyi 


Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishag. Dan di an- 
tara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada (pula) yang 
zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. (As-Saffat: 113) 


Yakni tidak semua keturunanmu, hai Ibrahim, berada pada jalan ke- 
benaran. 

Hal yang sama diriwayatkan dari Abul Aliyah, Ata, Mugatil, dan 
Ibnu Hayyan. Juwaibir meriwayatkan dari Dahhak, bahwa tidak 
memperoleh ketaatan kepada-Ku orang yang menjadi musuh-Ku, ya- 
itu orang yang durhaka kepada-Ku, dan Aku tidak akan mengenakan- 
nya kecuali hanya kepada seorang kekasih yang taat kepada-Ku. 

Al-Hafiz Abu Bakar ibnu Murdawaih mengatakan, telah mence- 
ritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Muhammad ibnu Hamid, 
telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Abdullah ibnu Sa'id 
Ad-Damgani, telah menceritakan kepada kami Waki', dari Al- 
A'masy, dari Sa'id ibnu Ubaidah, dari Abu Abdur Rahman As-Sula- 
mi, dari Ali ibnu Abu Talib, dari Nabi Saw. yang bersabda sehubung- 
an dengan makna firman-Nya: 


(eri) Opallalhs TEA OP! 


Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim. An 
124) 


Bahwa makna yang dimaksud ialah: 


918 Juz 1 — Al-Bagarah 


. 2 ga” . 5 aa . af 
AN ON 
pa nd ee 
Tidak ada ketaatan kecuali dalam kemakrufan (kebajikan). 


As-Saddi mengatakan sehubungan dengan firman-Nya: 


, 3 In 
Urea) ala Sage JAN 


Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang zalim. (Al-Baga- 
rah: 124) 


Yang dimaksud dengan ahdi ialah kenabian-Ku. 

Demikianlah pendapat Mufassirin Salaf mengenai ayat ini menu- 
rut apa yang telah dinukil oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim. Ibnu 
Jarir memilih pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini sekalipun 
makna lahiriahnya menunjukkan tidak akan memperoleh janji Allah, 
yakni kedudukan imam, seorang yang zalim, tetapi di dalamnya ter- 
kandung pemberitahuan dari Allah Swt. kepada Nabi Ibrahim keka- 
sih-Nya: kelak akan dijumpai di kalangan keturunanmu orang-orang 
yang menganiaya dirinya sendiri, seperti yang telah disebutkan ter- 
dahulu dari Mujahid dan lain-lainnya. 

Ibnu Khuwaiz Mindad Al-Maliki mengatakan, orang yang zalim 
tidak layak menjadi khalifah, hakim, mufti, saksi, tidak layak pula se- 
bagai perawi. 


Al-Bagarah, ayat 125 (separo ayat) 


“ SA & 3 GA ak Oi 
AA ya Ade Ae 
Ia 3 


Dan (ingatlah) ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) 
tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan ja- 
dikanlah sebagian magam Ibrahim tempat salat. 


Tatsir Ibnu Kasir | 919 





Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan takwil 


firman-Nya: 
Pete eka ara “ Naa 
(rosa), NO pke, AAN 


Dan (ingatlah) ketika Kami jadikan rumah itu (Baitullah) tempat 
berkumpul bagi manusia. (Al-Bagarah: 125) 


Yakni mereka tidak akan merasa puas dengan keperluan mereka dari- 
nya, mereka datang kepadanya, lalu kembali kepada keluarganya, ke- 
mudian kembali lagi kepadanya. 

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan 
dengan makna masabatal linnas, bahwa mereka berkumpul di tempat 
tersebut (Baitullah). Riwayat ini dan yang SANA kedua-duanya 
diketengahkan oleh Ibnu Jarir. 


Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
ayahku, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Raja, telah 
menceritakan kepada kami Israil, dari Muslim, dari Mujahid, dari Ib- 
nu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: 


Dan La Ta 
(ro 221) nee ab — | 


Dan (ingatlah) ketika Kami menjadikan rumah itu Pan 
tempat berkumpul bagi manusia. (Al-Bagarah: 125) 


Bahwa mereka berkumpul padanya, kemudian kembali ke tempat 
asalnya masing-masing. Ibnu Abu Hatim mengatakan pula, telah diri- 
wayatkan dari Abul Aliyah dan Sa'id ibnu Jubair —menurut riwayat 
yang lain—. Hal yang semisal diriwayatkan pula dari Ata, Mujahid, 
Al-Hasan, Atiyyah, Ar-Rabi' ibnu Anas serta Ad-Dahhak. 

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abdul Ka- 
rim ibnu Abu Umair, telah menceritakan kepadaku Al-Walid ibnu 
Muslim yang mengatakan bahwa Abu Amr (yakni Al-Auza'i) pernah 
berkata, telah menceritakan kepadanya Abdah ibnu Abu Lubabah se- 
buah asar mengenai takwil firman-Nya: 


OP pr 


snake an HN HP ? 
(real Ca) : 16 


-..... 


920 Juz 1 — A-Bagarah 


Dan (ingatlah) ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) 
tempat berkumpul bagi manusia. (Al-Bagarah: 125) 


Bahwa tiada seorang pun yang meninggalkannya —setelah menunsai- 
kan keperluannya— merasakan bahwa dirinya telah menunaikan ke- 
perluan darinya (yakni masih belum merasa puas dan ingin kembali 
lagi menunaikannya). 

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Yunus, dari 
Ibnu Wahb yang mengatakan bahwa Ibnu Zaid pernah berkata sehu- 
bungan dengan takwil firman-Nya: 


Pe. Cp 
(voreg di ) MERE —I3 


“ 


Dan (ingatlah) ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) 
tempat berkumpul bagi manusia. (Al-Bagarah: 125) 


Mereka berkumpul di Baitullah dari berbagai negeri, semua datang 
kepadanya. Alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh seorang pe- 
nyair sehubungan dengan pengertian ini, seperti yang dikemukakan 
oleh Imam Ourtubi, yaitu: 


7 (CaP Aekata YA ad PAK da ? 
S3 Ogeaah NA un Aan “ IYA Legal Jaa 
Baitullah dijadikan tempat berkumpul bagi mereka, tetapi se- 


lamanya mereka tetap merasa belum puas akan keperluannya di 
Baitullah itu. 


Sa'id ibnu Jubair dalam riwayatnya yang lain —demikian pula Ikri- 
mah, Oatadah, dan Ata Al-Khurrasani— mengatakan bahwa masaba- 
tal linnas artinya tempat berkumpul. 

Sedangkan makna lafaz amnan —menurut Ad-Dahhak, dari Ibnu 
Abbas— adalah tempat yang aman bagi manusia. 

Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi' ibnu Anas, dari 
Abul Aliyah sehubungan dengan firman-Nya: 


4 
rekat & Tata Ha la" Lg 
Cv Cadlooya Nas TN 


aa... 


Tafsir Ibnu Kasir 921 


Dan (ingatlah) ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) 
tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. (Al-Ba- 
garah: 125) 


Maksudnya, aman dari gangguan musuh dan tidak boleh membawa 
senjata di dalam kotanya. Sedangkan di masa Jahiliah orang-orang 
yang ada di sekitar Mekah saling berperang dan membegal, tetapi 
penduduk Mekah dalam keadaan aman tiada seorang pun yang meng- 
ganggu mereka. 

Diriwayatkan dari Mujahid, Ata, As-Saddi, Oatadah, Ar-Rabi' ib- 
nu Anas yang mengatakan bahwa barang siapa memasukinya (Baitul- 
lah itu), menjadi amanlah dia. 

Kesimpulan dari penafsiran mereka terhadap ayat ini ialah, bah- 
wa Allah menyebutkan kemuliaan Bajtiullah dan segala sesuatu yang 
menjadi ciri khasnya yang mengandung ritual dan ketetapan hukum, 
yaitu Baitullah sebagai tempat berkumpulnya manusia. 

Dengan kata lain, Allah menjadikannya sebagai tempat yang di- 
rindukan dan disukai manusia, dan tiada suatu keperluan pun padanya 
ditunaikan oleh para pelakunya (yakni dia tidak akan merasa puas de- 
ngannya), sekalipun ia kembali lagi setiap tahunnya. Hal itu sebagai 
perkenan dari Allah Swt. terhadap doa Nabi Ibrahim a.s. di dalam fir- 
man-Nya: 


PA, LA nn Ta 
KS ap dea AA NN, GIA Jaa 
(Ge - ps 2D. ( AH 


Maka Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mere- 
ka —sampai dengan firman-Nya— Ya Tuhan kami, perkenan- 
kanlah doaku. (Ibrahim: 37-40) 


Allah menjadikannya sebagai tempat yang aman. Barang siapa yang 
memasukinya, niscaya dia aman. Sekalipun dia telah melakukan apa 
yang telah dilakukannya, lalu dia masuk ke dalamnya, niscaya dia 
akan aman. 

Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan, pernah ada 
seorang lelaki menjumpai pembunuh ayahnya atau saudara laki-laki- 


922 Juz 1 — Al-Bagarah 


nya di dalam Masjidil Haram, ternyata lelaki tersebut tidak berani 
mengganggunya. Seperti yang digambarkan di dalam surat Al-Ma- 
idah, yaitu melalui firman-Nya: 


(avi) MAN Pak « Fairet AIPAN rd 


Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu, Ma pusat 
(peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia. (Al-Maidah: 97) 


Dengan kata lain, ia merupakan tempat yang dapat melindungi mere- 
ka dari kejahatan disebabkan keagungannya. 

Ibnu Abbas mengatakan, “Seandainya manusia tidak berhaji ke 
Baitullah itu, niscaya Allah akan membalikkan langit ke atas bumi.” 
Kemuliaan ini tiada lain berkat kemuliaan orang yang mula-mula 
membinanya (membangunnya), yaitu kekasih Tuhan Yang Maha Pe- 
murah, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya: 


(md) C3 Eny VI Lks: ye yess 


Dan (ingatlah) ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim 
di tempat Baitullah (dengan mengatakan), “Janganlah kamu 
mempersekutukan sesuatu pun dengan Aku.” (Al-Hajj: 26) 


Adapun firman Allah Swt.: 
Ng a : Gr & 2 PAKA 
Oa IA Kep A23 SO 
: Le Pem NG NA 2 NA 1 
(wa type) - 2 AAA ea na 


Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat 
ibadah) manusia ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang 
diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya 
terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) magam Ibrahim, 
barang siapa memasukinya (Baitullah itu), menjadi amanlah dia. 
(Ali Imran: 96-97) 


Tafsir Ibnu Kasir 923 





Di dalam ayat ini disebutkan perihal magam Ibrahim dan perintah 
mengerjakan salat padanya, yaitu melalui “wati 


3- Yi Peta KEL G 
(ira Pa Petasyalaash 


Dan jadikanlah sebagian magam Ibrahim tempat salat. (Al-Ba- 
garah: 125) 


Mufassirin berbeda pendapat mengenai pengertian yang dimaksud de- 
ngan magam Ibrahim ini. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah men- 
ceritakan kepada kami Amr ibnu Syabah An-Numairi, telah mence- 
ritakan kepada kami Abu Khalaf (yakni Abdullah ibnu Isa), telah 
menceritakan kepada kami Daud ibnu Abu Hindun, dari Mujahid, da- 
ri Ibnu Abbas sehubungan dengan takwil firman-Nya: 


- 1 c 
(ve Ba). h ra Me Gagahash, 


Dan jadikanlah sebagian magam Ibrahim tempat salat. (Al-Ba- 
garah: 125) 


Yang dimaksud dengan magam Ibrahim adalah seluruh Masjidil Ha- 
ram. Hal yang semisal dengan riwayat ini diriwayatkan dari Mujahid 
dan Ata. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan pula, telah menceritakan kepada ka-. 
mi Al-Hasan ibnu Muhammad ibnus Sabah, telah menceritakan kepa- 
da kami Hajjaj, dari Ibnu Juraij yang mengatakan bahwa ia pernah 
bertanya kepada Ata tentang takwil Hasi 


3- "1 TS 3 
(vorg3zd1) « ANA 


Dan jadikanlah sebagian magam Ibrahim tempat salat. (Al- 
Bagarah: 125) 


Maka Ata menjawab bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas r.a. 
berkata, “Magam Ibrahim yang disebutkan dalam ayat ini ialah ma- 
gam Ibrahim yang ada di dalam Masjidil Haram.” Kemudian Ibnu Ju- 


924 Juz t — Al-Bagarah 





raij mengatakan, magam Ibrahim menurut kebanyakan dimaksudkan 
manasik haji seluruhnya. Kemudian Ata mengartikannya kepadaku, 
untuk itu dia berkata bahwa magam Ibrahim adalah magam Ibrahim 
yang terdapat di dalam Masjidil Haram, dan dua salat (Lohor dan 
Asar secara jamak) di Arafah, Al-Masy'ar, Mina, melempar jumrah, 
dan tawaf (sa'i) antara Safa dan Marwah. Lalu aku bertanya, “Apakah 
Ibnu Abbas yang menafsirkan semuanya itu?” Ata menjawab, “Tidak, 
tetapi dia hanya mengatakan magam Ibrahim adalah seluruh manasik 
haji.” Aku bertanya, “Apakah engkau mendengar hal tersebut seluruh- 
nya dari dia?” Ata menjawab, “Ya, aku mendengarnya dari dia.” 

Sufyan As-Sauri mengatakan dari Abdullah ibnu Muslim, dari 
Sa'id ibnu Jubair sehubungan dengan Na firman-Nya: 


na Pa Ale (Gs G 
(roro keran Gagahi 


Dan jadikanlah sebagian magam Ibrahim tempat salat. (Al-Ba- 
garah: 125) 


Yang dimaksud dengan magam Ibrahim adalah sebuah batu yang di- 
jadikan oleh Allah sebagai rahmat. Dan tersebutlah bahwa di masa la- 
lu Nabi Ibrahim- berdiri di atasnya, sedangkan Nabi Ismail yang 
mengulurkan batu-batu bangunan Ka'bah kepadanya. Seandainya ba- 
gian atas dari batu itu dibasuh —menurut mereka— niscaya kedua 
kakinya menjadi bersilang. 

As-Saddi mengatakan bahwa magam Ibrahim adalah batu yang 
diletakkan oleh istri Nabi Ismail di bawah telapak kaki Nabi Ibrahim, 
hingga istri Nabi Ismail mencuci bagian atasnya. Demikianlah menu- 
rut riwayat yang diketengahkan oleh Al-Ourtubi dan dinilainya daif, 
tetapi selain Al-Ourtubi menguatkannya. Diriwayatkan pula oleh Ar- 
Razi di dalam kitab tafsirnya, dari Al-Hasan Al-Basri dan Oatadah 
serta Ar-Rabi' ibnu Anas. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Al-Hasan ibnu Muhammad ibnus Sabah, telah menceritakan kepada 
kami Abdul Wahhab ibnu Ata, dari Ibnu Juraij, dari Ja'far ibnu Mu- 
hammad, dari ayahnya, bahwa ia pernah mendengar Jabir mencerita- 
kan hadis tentang haji yang dilakukan oleh Nabi Saw.: 


Tafsir Ibnu Kasir 925 





Pa 23 PG e - PK A7 
: Ni eaka KAI 4 ag 
113 “3 PA at 1 
91 Yong SLIM BAG « Knraa dk Bp ad 
(xo Tn) PER BEA Sp AGAN 


Setelah Nabi Saw. tawaf, Umar berkata kepadanya, “Inikah ma- 
gam bapak kita?” Nabi Saw. menjawab, “Ya.” Umar berkata, 
“Mengapa kita tidak menjadikannya sebagai tempat salat?” Ma- 
ka Allah Swt. menurunkan firman-Nya, “Dan jadikanlah sebagi- 
an magam Ibrahim tempat salat.” (Al-Bagarah: 125) 


Usman ibnu Abu Syaibah mengatakan, telah menceritakan kepada ka- 
mi Abu Usamah, dari Zakaria, dari Abu Ishag, dari Abu Maisarah, 
bahwa sahabat Umar pernah menceritakan hadis berikut: 


IG. AG. (A3 Mue SAE AN AN Mapan 2 


ca 


2 9 ak Ti ct 
ciro Sad, Pe INGIN | GabalaA SI AS $ 


Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, inikah magam kekasih Tuhan 
kita?” Nabi Saw. menjawab, “Ya.” Umar berkata, “Mengapa kita 
tidak menjadikannya sebagai tempat salat?” Maka turunlah ayat, 
“Dan jadikanlah sebagian magam Ibrahim tempat salat.” (Al- 
Bagarah: 125) 


Ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Da'laj 
ibnu Ahmad, telah menceritakan kepada kami Gailan ibnu Abdus Sa- 
mad, telah menceritakan kepada kami Masrug ibnul Mirzaban, telah 
menceritakan kepada kami Zakaria ibnu Abu Zaidah, dari Abu Ishag, 
dari Amr ibnu Maimun, dari Umar ibnul Khattab, bahwa ia pernah 
melewati magam Ibrahim, lalu ia bertanya, “Wahai Rasulullah, bu- 
kankah kita sekarang berada di magam kekasih Tuhan kita?” Nabi 
Saw. menjawab, “Memang benar.” Umar berkata, “Mengapa kita ti- 
dak menjadikannya sebagai tempat salat.” Sebentar kemudian turun- 
lah firman-Nya: 


926 Juz 1 — Al-Bagarah 





LN CP 
(rora2d) ke Maja ai, 


Dan jadikanlah sebagian magam Ibrahim tempat salat. (Al-Ba- 
garah: 125) 


Ibnu Murdawaih mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami 
Ali ibnu Ahmad ibnu Muhammad Al-Oazwaini, telah menceritakan 
kepada kami Ali ibnul Husain, telah menceritakan kepada kami Ju- 
naid, telah menceritakan kepada kami Hisyam ibnu Khalid, telah 
menceritakan kepada kami Al-Walid, dari Malik ibnu Anas, dari 
Ja'far ibnu Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir yang menceritakan 
bahwa ketika Rasulullah Saw. berdiri di dekat magam Ibrahim pada 
hari pembukaan kota Mekah, Umar bertanya kepadanya, “Wahai Ra- 
sulullah, inikah magam Ibrahim yang disebutkan oleh firman-Nya, 
“Dan jadikanlah sebagian magam Ibrahim tempat salat?” Nabi Saw. 
menjawab, “Ya.” Al-Walid berkata, “Aku bertanya kepada Malik, 
“Apakah memang demikian dia (Ja'far ibnu Muhammad) mencerita- 
kannya kepadamu, yakni wattakhizu'?” Ia menjawab, “Ya.” 
Demikianlah yang disebutkan di dalam riwayat terakhir ini. Sa- 
nad hadis ini berpredikat garib, tetapi Imam Nasai meriwayatkannya 
melalui hadis Al-Walid ibnu Muslim dengan makna yang semisal. 
“Imam Bukhari mengatakan dalam 22 tafsir firman-Nya: 


3 17 “A3 (4 G 
(organ ). a etas ya ugis 


Dan jadikanlah sebagian magam Ibrahim tempat salat. (Al-Ba- 
garah: 125) 


Masabah artinya tempat berkumpul bagi mereka, setelah itu mereka 
kembali (ke negerinya masing-masing). 

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan 
kepada kami Yahya, dari Humaid, dari Anas ibnu Malik yang menga- 
takan bahwa Umar pernah berkata: 


PP. w Ka 


pd , AH an ap Me & “. 
ag SES 3 IE LNG 33) SN 


- 


Tafsir lonu Kasir 977 





“1 


9 na An ae AN SL 
83 Se z4 Sa NIA 


1 AA Se Sae ap s3 “5 


- 


AA LG MA SAK GEN 
Lk en Nm 
KN BK JAR SN TE AS 

Era Aga Ti ea 
Co RP. CN Abrn, 19 ara VareaKA dan atu 


Aku bersesuaian dengan Tuhanku, atau Tuhanku bersesuaian de- 
nganku dalam tiga perkara. Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, 
sekiranya engkau menjadikan sebagian magam Ibrahim tempat 
salat” Maka turunlah firman-Nya, “Dan jadikanlah sebagian 
magam Ibrahim tempat salat” (Al-Bagarah: 125). Aku berkata, 
“Wahai Rasulullah, orang yang masuk menemuimu ada yang 
baik dan ada yang fajir (durhaka), sekiranya engkau perintahkan 
kepada Ummahatul Mu-minin untuk memakai hijab.” Maka Allah 
Swt. menurunkan ayat hijab. Umar melanjutkan kisahnya, “Telah 
sampai kepadaku berita celaan Nabi Saw. terhadap salah se- 
orang istrinya, maka aku masuk menemui mereka (istri-istri Nabi 
Saw.) dan kukatakan kepada mereka, “Berhentilah kalian dari 
tuntutan kalian atau Allah benar-benar akan memberikan ganti 
kepada Rasul-Nya wanita-wanita yang lebih baik daripada ka- 
lian, hingga sampailah aku pada salah seorang istrinya yang 
mengatakan, “Hai Umar, adapun Rasulullah Saw., beliau belum 
pernah menasihati istri-istrinya hingga engkau sendirilah yang 
menasihati mereka.” Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Jika 
Nabi menceraikan kalian, boleh jadi Tuhannya akan memberi 


928 Juz 1 — Al-Bagarah 


ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada ka- 
lan yang patuh' (At-Tahrim: 5), hingga akhir ayat.” 


Ibnu Abu Maryam mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Yahya ibnu Ayyub, telah menceritakan kepadaku Humaid yang me- 
ngatakan bahwa ia pernah mendengar Anas menceritakan sebuah ha- 
dis dari Umar r.a. Demikianlah menurut konteks yang diketengahkan 
oleh Imam Bukhari dalam bab ini, dan ia men-ta'lig-kan jalur yang 
kedua dari gurunya (yaitu Sa'id ibnul Hakam yang dikenal dengan 
nama Ibnu Abu Maryam Al-Masri). Imam Bukhari menyendiri da- 
lam periwayatan hadis ini dari gurunya di kalangan pemilik kitab-ki- 
tab Sittah. Sedangkan yang lainnya meriwayatkan hadis ini dari guru 
Imam Bukhari melalui perantara. Tujuan Imam Bukhari men-ta'lig 
hadis ini ialah untuk menjelaskan ittisal (hubungan) sanad hadis ini, 
dan sesungguhnya dia tidak meng-isnad-kan hadis ini mengingat 
Yahya ibnu Abu Ayyub Al-Gafigi orangnya masih mengandung se- 
suatu cela: menurut Imam Ahmad, hafalannya lemah. 

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ha- 
syim, telah menceritakan kepada kami Hamid, dari Anas yang me- 
ngatakan bahwa Umar pernah berkata: 


Pi 3 It 


Ip Kat 391 » Tj 2. / -. 
$ Bana Uas PN Idea Tn 
2 9 AA IK daa KN aa Ia KIT 
Fb, JA AAN “3 


21 GA ea 33 3 29 (2 hate 
AG NI 3 3 NA aa 
L 9 100272 Ta an Au aa Ot UU PP “7 
MEBLENAN PAN GA apa 
N 


Ant ena an 
Atuna HA dc 9 aa 

LAB NA gb 3 Aa d3 DAA 353 
Ak Tt Kereta 


Aku bersesuaian dengan Tuhanku dalam tiga perkara. Aku ber- 
kata, “Wahai Rasulullah, sekiranya engkau menjadikan sebagian 


Tafsir Ibnu Kasir 929 





magam Ibrahim tempat salat.” Maka turunlah firman-Nya, “Dan 
jadikanlah sebagian magam Ibrahim tempat salat” (Al-Bagarah: 
125). Dan aku berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang- 
orang yang masuk menemui iSstri-istrimu ada orang yang takwa 
dan ada pula orang yang fasik, maka sekiranya engkau memerin- 
tahkan mereka memakai hijab.” Lalu turunlah ayat hijab. Dan 
semua istri Rasulullah Saw. berkumpul menemuinya dalam ma- 
salah cemburu, maka aku berkata kepada mereka, “Jika Nabi 
menceraikan kalian, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti 
kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian.” 
Maka ternyata turunlah ayat yang berbunyi demikian. 


Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Yahya dan 
Ibnu Abu Addi yang kedua-duanya menerima hadis ini dari Humaid, 
dari Anas, dari Umar r.a. Disebutkan bahwa Umar pernah mengata- 
kan, “Aku bersesuaian dengan Rabbku dalam tiga perkara, atau Rabb- 
ku bersesuaian denganku dalam tiga perkara.” Kemudian ia menutur- 
kan hadis ini. 

Imam Bukhari meriwayatkannya melalui Umar dan Ibnu Aun: 
Imam Turmuzi meriwayatkannya melalui Ahmad ibnu Mani”, Imam 
Nasai meriwayatkannya melalui Ya gub ibnu Ibrahim Ad-Darugi, dan 
Ibnu Majah meriwayatkannya dari Muhammad ibnus Sabah: semua- 
nya dari Hasyim ibnu Basyir dengan lafaz yang sama. 

Imam Turmuzi meriwayatkannya pula dari Abdu ibnu Humaid, 
dari Hajjaj ibnu Minhal, dari Hammad ibnu Salamah: dan Imam 
Nasai meriwayatkannya dari Hanad, dari Yahya ibnu Abu Zaidah, ke- 
duanya menerimanya dari Humaid (yaitu Ibnu Tairawih At-Tawil) 
dengan lafaz yang sama. 

Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Imam 
Ali ibnul Madini meriwayatkannya dari Yazid ibnu Zurai', dari 
Humaid dengan lafaz yang sama, dia mengatakan bahwa hadis ini ter- 
masuk sahih, dia (Imam Ali ibnul Madini) orang Basrah. Imam Mus- 
lim ibnu Hajjaj meriwayatkannya di dalam kitab sahihnya dengan sa- 
nad dan lafaz yang lain. Dia mengatakan, telah menceritakan kepada 
kami Ugbah ibnu Makram, telah menceritakan kepada kami Sa'id 
ibnu Amir, dari Juwairiyah binti Asma”, dari Nafi', dari Ibnu Umar, 
dari Umar r.a., bahwa Umar pernah mengatakan: 


930 Juz 1 — Al-Bagarah 





0. 3 pe - Pp 00 ip Ca Lag au IU 
39 JAGUNG ENG SB A3 LN 
Pi “ ? P Gea ii 


Aku bersesuaian dengan Tuhanku dalam tiga perkara, yaitu da- 
lam masalah hijab, dalam masalah tawanan Perang Badar, dan 
dalam masalah magam Ibrahim. 


Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Muhammad ibnu Abdullah Al-Ansari, telah menceritakan kepada ka- 
mi Humaid At-Tawil, dari Anas ibnu Malik yang mengatakan bahwa 
Umar ibnul Khattab r.a. pernah berkata: 


AP AR BA ADA Team an KA ana AS 
Aa et 22 “ny aga” AN £ 
SIB IA SA pang SAI IN ah 
PA EA ARA KIA Ar aa OT TN NAN, 
“4 TEA - - SAN MP3 Ae PA 
(AK 2919 Kant 3 KA Ung NUanfa 2 
2 “ Ph Ad 1 Ane, - NG nak Tata “ Pd 

5 Pore dapa am pen BA Ic 

TA en #3 mann ju APA AA 
Paha: AA yap ia “5 ” 9 
Ya: “ A3 lal Suca TAlUP "Gal | 
. LA EX “ Pd AU 1 2) 

Cat ay) 03 dc f 3 UG Aa AJA NP 


Tuhanku bersesuaian denganku dalam tiga perkara, atau aku 
bersesuaian dengan Tuhanku dalam tiga perkara. Aku berkata, 
“Wahai Rasulullah, sekiranya engkau menjadikan sebagian ma- 
gam Ibrahim tempat salat.” Maka turunlah firman-Nya, “Dan ja- 
dikanlah sebagian magam Ibrahim tempat salat” (Al-Bagarah: 
125). Aku berkata, “Wahai Rasulullah, sekiranya engkau menja- 
dikan hijab buat istri-istrimu.” Maka turunlah ayat hijab. Dan 
yang ketiga ialah ketika Abdullah ibnu Ubay mati, Rasulullah 
Saw. datang untuk menyalatkan (jenazah)nya, maka aku berkata, 


Tafsir Ibnu Kasir 931 





“Wahai Rasulullah, apakah engkau salatkan orang kafir lagi mu- 
nafik ini?” Nabi Saw. bersabda, “Diamlah kamu, hai Ibnul Khat- 
tab.” Maka turunlah firman-Nya, “Dan janganlah kamu sekali- 
kali menyalatkan (jenazah) orang yang mati di antara mereka, 
dan janganlah kamu berdiri di kuburnya” (At-Taubah: 84). 


Sanad asar ini berpredikat sahih. Tidak ada pertentangan di antara 
aSar ini dan aSar sebelumnya, bahkan semuanya sahih. Dan apabila 
mafhum 'adad bertentangan dengan mantug, maka mafhum 'adad le- 
bih diprioritaskan atasnya. 

Ibnu Juraij mengatakan, telah menceritakan kepadanya Ja'far ib- 
nu Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir: 


y . 

Pa ba TER Gene Da3 
2 Dee yn p Op 2, A3 an PN Ld 
Da, ENI Pan NA ae 


ra 1 2 t S- 2 La 5 
JA Ek IA, Tp 2 
Bahwa siska Saw. berlari kecil sebanyak tiga kali putaran 
dan berjalan biasa sebanyak empat kali putaran. Setelah beliau 
menyelesaikan (tawafnya), lalu beliau menuju ke magam Ibrahim 
dan salat dua rakaat di belakangnya. Setelah itu beliau memba- 
cakan firman-Nya, “Dan jadikanlah sebagian magam Ibrahim 
tempat salat” (Al-Bagarah: 125). 


Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yusuf ibnu 
Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Hatim ibnu Ismail, telah 
menceritakan kepada kami Ja'far ibnu Muhammad, dari ayahnya, dari 
Jabir yang mengatakan: 


“ N an 

EN IS: Hen be 5 
2) Gen” Pe 
AA Han Daan spg 
IG an Aira Ta 6 Drag BG daa 


35 


DA 


932 Juz 1 — A-Bagarah 


Rasulullah Saw. mengusap rukun, lalu berlari kecil sebanyak ti- 
ga kali (putaran) dan berjalan biasa sebanyak empat kali (putar- 
an). Kemudian beliau menuju ke magam Ibrahim dan membaca- 
kan firman-Nya, “Dan jadikanlah sebagian magam Ibrahim tem- 
pat salat” (Al-Bagarah: 125). Maka beliau menjadikan posisi 
magam berada di antara diri beliau dan Baitullah, lalu beliau 
salat dua rakaat. 


Hadis ini merupakan cuplikan dari sebuah hadis yang panjang, yang 
diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya melalui ha- 
dis Hatim ibnu Ismail. 

Imam Bukhari meriwayatkan berikut sanadnya melalui Amr ibnu 
Dinar yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Ibnu Umar men- 
ceritakan, “Rasulullah Saw. tiba (di Mekah), lalu melakukan tawaf di 
Baitullah sebanyak tujuh kali putaran dan salat dua rakaat di belakang 
magam Ibrahim.” 

Semua yang disebutkan di atas termasuk dalil yang menunjukkan 
bahwa yang dimaksud dengan magam Ibrahim adalah sebuah batu 
yang pernah dijadikan sebagai tangga tempat berdiri Nabi Ibrahim 
a.s. ketika membangun Ka'bah. Ketika tembok Ka'bah makin tinggi, 
maka Ismail datang membawa batu tersebut agar Nabi Ibrahim berdiri 
di atasnya, sedangkan Nabi Ismail mengambilkan batu-batu untuk 
tembok Ka'bah, lalu diberikan kepadanya, dan Nabi Ibrahim mema- 
sang batu-batuan tersebut dengan tangannya untuk meninggikan ba- 
ngunan Ka bah. Manakala telah rampung dari satu sisi, maka batu itu 
dipindahkan oleh Nabi Ismail ke sisi berikutnya, demikianlah seterus- 
nya hingga semua tembok Ka'bah selesai dibangun, seperti yang akan 
dijelaskan nanti dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memba- 
ngun Ka'bah, melalui riwayat Ibnu Abbas yang hadisnya berada pada 
Imam Bukhari. 

Jejak bekas kedua telapak kaki Nabi Ibrahim tampak jelas pada 
batu tersebut, hal ini masih tetap terkenal: orang-orang Arab di zaman 
Jahiliah mengetahuinya. Karena itulah Abu Talib pernah mengatakan 
dalam rap satu PU ind sat antara lain disebutkan: 


Tafsir Ibnu Kasir 933 





Tempat berpijak Nabi Ibrahim di batu besar itu masih basah, ia 
berdiri di atasnya pada kedua telapak kakinya tanpa memakai 
terompah. 


Kaum muslim masih sempat menjumpainya pula, seperti yang dikata- 
kan oleh Abdullah ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Yunus 
ibnu Yazid, dari Ibnu Syihab, bahwa Anas ibnu Malik pernah mence- 
ritakan kepada mereka kisah berikut. Ia berkata, “Aku pernah melihat 
magam Ibrahim, padanya masih ada jejak bekas jari-jari kaki Nabi 
Ibrahim a.s., juga bekas kedua telapak kakinya, hanya sudah pudar 
karena banyak diusap oleh orang-orang dengan tangan-tangan mere- 
ka. 

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Bisyr ib- 
nu Myu'az, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Zurai”, telah 
menceritakan kepada kami Sa'id, dari Oatadah sehubungan dengan 
takwil firman-Nya: 


- Yi (cs “ ” 
(ros PIA) o Me Ner Saha, 
Dan jadikanlah sebagian magam Ibrahim tempat salat. (Al- 
Bagarah: 125) 


Sesungguhnya mereka hanya diperintahkan untuk melakukan salat di 
dekatnya, tidak diperintahkan mengusapnya. Akan tetapi, umat ini te- 
lah memaksakan diri melakukan sesuatu hal seperti yang pernah dila- 
kukan oleh umat-umat sebelumnya. Pernah dikisahkan kepada kami 
oleh orang yang melihat jejak bekas telapak kaki dan jari-jarinya ma- 
sih tetap ada pada batu tersebut. Akan tetapi, umat ini masih terus 
mengusap-usapnya hingga jejak tersebut pudar dan terhapus. 
Menurut kami, pada mulanya (yakni di masa silam) magam Ibra- 
him ini menempel pada dinding Ka'bah, tempatnya berada di sebelah 
pintu Ka'bah (Multazam) yang berada di dekat Hajar Aswad. Tepat- 
nya tempat magam Ibrahim tersebut berada di sebelah kanan pintu 
Ka'bah bagi orang yang hendak memasukinya, yaitu di salah satu ba- 
gian yang terpisah. Ketika Nabi Ibrahim a.s. selesai membangun Bai- 
tullah, ia meletakkan (menempelkan) batu tersebut pada dinding 
Ka'bah. Atau setelah menyelesaikan pembangunannya beliau ting- 


934 | Juz 1 — Al-Bagarah 





galkan batu tersebut di tempat beliau menyelesaikannya. Karena itu 
—hanya Allah Yang lebih mengetahui—, diperintahkan melakukan 
salat di tempat itu bila seseorang telah selesai dari tawaf, Hal ini se- 
cara kebetulan tepat berada di dekat magam Ibrahim, ketika beliau se- 
lesai dari membangun Ka bah. 

Sesungguhnya orang yang Me a dari Ka'bah adalah 
Amirul Mu-minin Umar ibnul Khattab r.a., salah seorang imam yang 
mendapat petunjuk dan salah seorang Khulafa-ur Rasyidin yang kita 
semua diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka. Umar r.a. adalah 
salah seorang di antara dua orang lelaki yang pernah dikatakan oleh 
Rasulullah Saw. dalam salah satu sabdanya, yaitu: 


1 - an Pa P3 pos 
KE KA asas yA AB 


Ikutilah oleh kalian dua orang yang sesudahnya, yaitu Abu Ba- 
kar dan Umar. | 


Dia adalah orang yang Al-Our'an diturunkan bersesuaian dengan ide- 
nya menganjurkan melakukan salat di dekat magam Ibrahim. Karena 
itu, tiada seorang pun di antara para sahabat yang memprotes perbuat- 
annya (menjauhkan magam Ibrahim dari dinding Ka'bah). 

Abdur Razzag meriwayatkan dari Ibnu Juraij, telah menceritakan 
kepadaku Ata dan lain-lainnya dari kalangan teman-teman kami bah- 
wa orang yang mula-mula memindahkan magam Ibrahim adalah 
Umar ibnul Khattab r.a. | 

Abdur Razzag meriwayatkan pula dari Ma'mar, dari Humaid Al- 
A'raj, dari Mujahid yang mengatakan bahwa orang yang mula-mula 
memindahkan magam Ibrahim hingga ke tempatnya sekarang adalah 
Umar ibnul Khattab r.a. 

Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad ibnu Ali ibnul Husain Al-Baihagi 
mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abul Husain ibnul Fadl 
Al-Oattan, telah menceritakan kepada kami Al-Gadi Abu Bakar Ah- 
mad ibnu Kamil, telah menceritakan kepada kami Abu Ismail Mu- 
hammad ibnu Ismail As-Sulami, telah menceritakan kepada kami Abu 
Sabit, telah menceritakan kepada kami Ad-Darawardi, dari Hisyam 
ibnu Urwah, dari ayahnya, dari Siti Aisyah r.a. yang mengatakan: 


Tafsir Ibnu Kasir 935 





- 
Pi aa PP AN VA £ 5 « 4 -. 
S3 A3 asah Afasa2 ny , ph AKA 


Seratap AAN SU asia Ia AK 
KAA 1 SEL 


Bahwa magam (Ibrahim) dahulu di masa Rasulullah Saw. dan 
masa Abu Bakar r.a. menempel pada (dinding) Ka'bah, kemudi- 
an dijauhkan oleh Umar ibnul Khattab r.a. | 


Sanad hadis ini berpredikat sahih bersama riwayat-riwayat yang telah 
disebutkan sebelumnya. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
ayahku, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Amr Al-Adani 
yang mengatakan bahwa Sufyan (yakni Ibnu Uyaynah, imam ulama 
Mekah di masanya) pernah mengatakan bahwa dahulu di masa Nabi 
Saw. magam Ibrahim merupakan bagian dari dinding Ka'bah, kemu- 
dian dipindahkan oleh Umar ke tempatnya yang sekarang setelah Na- 
bi Saw. wafat dan setelah firman-Nya: 


“Ng “.. a 
“wot52n). h Ae Gijehas, 


Dan jadikanlah sebagian magam Ibrahim tempat salat. (Al-Ba- 
garah: 125) 


Ibnu Uyaynah mengatakan bahwa banjir telah mengalihkannya se- 
telah dipindahkan oleh Umar dari tempatnya sekarang, kemudian 
Umar r.a. mengembalikannya ke tempatnya. 

Sufyan mengatakan, “Aku tidak mengetahui berapa jarak antara 
magam dan Ka'bah sebelum dipindahkan oleh Umar. Aku pun tidak 
mengetahui apakah magam tadinya menempel atau tidak.” 

Semua a$ar yang kami kemukakan ini memperkuat apa yang ka- 
mi sebutkan sebelumnya. 

Al-Hafiz Abu Bakar ibnu Murdawaih mengatakan, telah mence- 
ritakan kepada kami Ibnu Umar alias Ahmad ibnu Muhammad ibnu 
Hakim, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ablul 


936 Juz 1 — A-Bagarah 





Wahhab ibnu Abu Tamam, telah menceritakan kepada kami Adam 
alias Ibnu Abu Iyas di dalam kitab tafsirnya, telah menceritakan kepa- 
da kami Syarik, dari Ibrahim ibnul Muhajir, dari Mujahid yang me- 
ngatakan bahwa Umar ibnul Khattab pernah bertanya, “Wahai Rasu- 
lullah, sekiranya kita salat di belakang magam Ibrahim.” Maka Allah 
menurunkan firman-Nya: 


Pa ag (ae ng s 
Urosgag) NAN, “ya 


Dan jadikanlah sebagian magam Ibrahim tempat salat. (Al-Ba- 
garah: 125) 


Pada awalnya magam Ibrahim berada di dekat Ka'bah, kemudian di- 
pindahkan oleh Rasulullah Saw. ke tempatnya yang sekarang. 

Mujahid mengatakan, tersebutlah bahwa Umar r.a. mempunyai 
suatu ide. Maka turunlah ayat Al-Our'an yang sependapat dengannya. 
AS$ar ini berpredikat mursal dari Mujahid, tetapi aSar ini berbeda de- 
ngan apa yang telah disebutkan dalam riwayat Abdur Razzag, dari 
Ma'mar, dari Humaid Al-A'raj, dari Mujahid yang menyebutkan bah- 
wa orang yang mula-mula memindahkan magam Ibrahim ke tempat- 
nya sekarang adalah Umar ibnul Khattab r.a. Akan tetapi, riwayat ini 
lebih sahih daripada jalur Ibnu Murdawaih, bila riwayat terakhir ini 
dikuatkan oleh riwayat-riwayat sebelumnya. 


Al-Bagarah, ak ayat 125-128 


SIN ee NI Saran an Gaga 
ee ANE ANN 


da En Ga NAN AAN ala. ye 
MET AG YA SEA 279 Ka Hae 


LAI Lea 


2S ITA KT Julia SI PA AI 


f3 





Tafsir Ibnu Kasir 937 





2 7 “a Pa 3 
AAA AN TE 


#" 





Pte TX, Ia Tan edi « Ce ra 
23 Saad ad ne 
AG 7 “ 2 G 7 2 eat Pot 
EN Ea KAWAN 

SEAT SE 


Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, “Ber- 
sihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang rukuk, 
dan yang sujud.” Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tu- 
hanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan beri- 
kaniah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang ber- 
iman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian.” Allah 
berfirman, “Dan kepada orang yang kafir pun Aku beri kese- 
nangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa nera- 
ka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.” Dan (ingatlah) ke- 
lika Ibrahim meninggikan (membina) dasar Baitullah bersama 
Ismail (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah dari kami 
(amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar 
lagi Maha Mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua 
orang yang lunduk patuh kepada Engkau, dan (jadikanlah) di an- 
tara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, 
dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat iba- 
dah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah 
Yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.” 








Al-Hasan Al-Basri mengatakan sehubungan dengan takwil firman- 
Nya: 


Ly NN KT encatdn amen 
(ro 1 2 Adi ) . AU 


Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail. (Al-Ba- 
garah: 125) 


Allah memerintahkan kepada keduanya untuk menyucikan Baitullah 


dari kotoran dan najis, dan agar Baitullah jangan terkena sesuatu pun 
dari hal tersebut. 


938 Juz 1 — Al-Bagarah 


Ibnu Juraij pernah bertanya kepada Ata, “Apakah yang dimaksud 
dengan lafaz al-'ahdu dalam ayat ini?” Ata menjawab, “Yang dimak- 
sud adalah perintah Allah.” 

Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam pernah mengatakan sehu- 
bungan dengan takwil firman-Nya, “Dan telah Kami perintahkan ke- 
pada Ibrahim” (Al-Bagarah: 125). Makna yang dimaksud ialah, “Te- 
lah Kami perintahkan kepadanya.” Demikian menurut Abdur Rah- 
man. 

Makna lahiriah lafaz ini di-muta'addi-kan kepada huruf ila, 
mengingat makna yang dimaksud ialah telah Kami dahulukan dan te- 
lah Kami wahyukan. 

Sa'id ibnu Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan de- 
ngan tafsir firman-Nya: 


# . “ - ” 
Yo. 8 Air Ya daa 
3 1 Jum!) 0 “ap PA th) 


Bersihkanlah rumah-Ku ini untuk orang-orang yang tawaf, yang 
Ptikaf. (Al-Bagarah: 125) 


Yang dimaksud dengan dibersihkan ialah dibersihkan dari berhala- 
berhala. 

Mujahid dan Sa'id ibnu Jubair mengatakan sehubungan dengan 
takwil firman-Nya: 


Rt 


(Ore 22). CANAYON 


Bersihkanlah rumah-Ku ini untuk orang-orang yang tawaf. (Al- 
Bagarah: 125) 


Sesungguhnya perintah membersihkan Baitullah ini ialah membersih- 
kannya dari berhala-berhala, perbuatan cabul (tawaf dengan telan- 
jang), perkataan dusta, dan kotoran. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diriwayatkan dari Ubaid ibnu 
Umair, Abul Aliyah, Sa'id ibnu Jubair, Mujahid, Ata, dan Oatadah 
sehubungan dengan takwil firman-Nya, “Bersihkanlah rumah-Ku oleh 
kamu berdua” (Al-Bagarah: 125), yakni dari kemusyrikan, dengan ka- 
limat Ja ilaha illallah (tidak ada Tuhan selain Allah). Lafaz taifin ar- 


Tafsir Ibnu Kasir 939 


tinya orang-orang yang tawaf. Tawaf di Baitullah merupakan hal 
yang sudah dikenal. 

Dari Sa'id ibnu Jubair, disebutkan bahwa ia pernah mengatakan 
sehubungan dengan takwil firman-Nya, “Lit taifin.”” Yang dimaksud 
ialah orang yang datang kepada Baitullah dari negeri lain, sedangkan 
yang dimaksud dengan al-'akifin ialah orang-orang yang mukim (pen- 
duduk asli). Hal yang sama dikatakan pula dari Oatadah dan Ar-Rabi' 
ibnu Anas, bahwa keduanya menafsirkan lafaz al-'akifin dengan mak- 
na penduduk asli yang mukim padanya, begitu pula apa yang dikata- 
kan oleh Sa'id ibnu Jubair. 

Yahya Al-Oattan meriwayatkan dari Abdul Malik (yakni Ibnu 
Abu Sulaiman), dari Ata sehubungan dengan tafsir firman-Nya, “Al- 
'akifin,” bahwa al-'akifin ialah orang yang datang dari pelbagai kota, 
lalu bermukim di Baitullah. Ata mengatakan kepada kami, sedangkan 
kami tinggal bersebelahan dengan Baitullah, “Kalian adalah orang- 
orang yang I'likaf.” 

Waki' meriwayatkan dari Abu Bakar Al-Huzali, dari Ata, dari 
Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa apabila seseorang duduk pada- 
nya, maka dia termasuk orang-orang yang 1! tikaf. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
ayahku, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail, telah 
menceritakan kepada kami Hammad ibnu Salamah, telah mencerita- 
kan kepada kami Sabit yang mengatakan bahwa kami pernah berkata 
kepada Abdullah ibnu Ubaid ibnu Umair, “Aku harus berbicara ke- 
pada Amir agar dia mengizinkan aku melarang orang-orang yang ti- 
dur di dalam Masjidil Haram, karena sesungguhnya mereka mem- 
punyai jinabah dan berhadas.” Abdullah ibnu Ubaid ibnu Umair men- 
jawab, “Jangan kamu lakukan itu, karena sesungguhnya Ibnu Umar 
pemah ditanya mengenai mereka (yang tidur di dalam Masjidil Ha- 
ram). Ia menjawab, “Mereka adalah orang-orang yang sedang ber-i' ti- 
kaf ” Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Abdu ibnu Humaid, dari 
Sulaiman ibnu Harb, dari Hammad ibnu Salamah dengan lafaz yang 
sama. 

Menurut kami, di dalam kitab sahih disebutkan bahwa Ibnu 
Umar sering tidur di dalam Masjid Rasul (di Madinah) ketika ia ma- 
sih jejaka. 


940 Juz 1 — Al-Bagarah 





Mengenai firman-Nya: 


(wo132 NI) » SA 


Orang-orang yang rukuk dan orang-orang yang sujud. (Al-Baga- 
rah: 125) 


Maka Waki' meriwayatkan dari Abu Bakar Al-Huzali, dari Ata, dari 
Ibnu Abbas, “Apabila seseorang sedang salat, maka dia termasuk 
orang-orang yang rukuk dan sujud.” Hal yang sama dikatakan pula 
oleh Ata dan Oatadah. Kemudian ibnu Jarir menilai lemah kedua ha- 
dis tersebut karena masing-masing dari kedua hadis tersebut mengan- 
dung orang-orang yang daif, dan kenyataannya memang seperti apa 
yang dikatakan oleh ibnu Jarir, yaitu kedua hadis ini tidak dapat di- 
jadikan pegangan. 

Ibnu Jarir mengatakan, makna ayat ini ialah “Dan Kami perintah- 
kan kepada Ibrahim dan Ismail untuk menyucikan rumah-Ku bagi 
orang-orang yang tawaf”. Perintah menyucikan Baitullah yang ditu- 
jukan kepada keduanya ialah agar menyucikannya dari berhala-ber- 
hala dan dari penyembahan kepada berhala-berhala di dalamnya, juga 
menyucikannya dari segala kemusyrikan. 

Kemudian Ibnu Jarir mengemukakan hipotesisnya. Untuk itu dia 
mengatakan, jika timbul pertanyaan “Apakah sebelum Nabi Ibrahim 
membangun Ka bah, di dalam Ka'bah terdapat sesuatu dari hal terse- 
but yang Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memberantasnya?” Se- 
bagai jawabannya dapat dikatakan dua alasan berikut. 

Pertama, Allah memerintahkan keduanya (Ibrahim dan Ismail) 
untuk menyucikan Baitullah dari penyembahan segala macam berhala 
dan patung-patung, yang hal ini dilakukan di masa silam di zaman 
Nabi Nuh a.s. agar hal tersebut menjadi teladan bagi orang-orang se- 
sudah zaman keduanya, mengingat Allah Swt. telah menjadikan Nabi 
Ibrahim sebagai seorang imam yang diikuti. Seperti apa yang dikata- 
kan oleh Abdur Rahman ibnu Zaid sehubungan dengan takwil firman- 
Nya: 


(ros 32), Gadai 


Bersihkanlah rumah-Ku olehmu berdua. (Al-Bagarah: 125) 


Tafsir Ibnu Kasir 041 





Yakni dari segala macam berhala yang disembah dan diagungkan 
oleh orang-orang musyrik di masa lalu. 

Menurut kami, jawaban ini menyimpulkan bahwa dahulu di masa 
sebelum Nabi Ibrahim a.s. dilakukan penyembahan terhadap berhala 
di tempat tersebut. Tetapi hal ini memerlukan bukti berupa dalil dari 
orang yang ma' sum, yaitu dari Nabi Saw. 

Kedua, Allah memerintahkan keduanya ikhlas dalam memba- 
ngunnya karena Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Maka keduanya 
membangunnya seraya menyucikannya dari kemusyrikan dan keragu- 
an, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya: 


2 Lae, ,t 2. at Pa Ba Ce 
Ka, ASN ga Gas PA Aa 


3 aa TA 
(aa R1) Ja Bete 


Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas 
dasar takwa kepada Allah dan keridaan-(Nya) itu yang baik, 
ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi ju- 
rang yang runtuh. (At-Taubah: 109) 


Demikian pula dalam firman-Nya: 
P ia 2, R 1” 
(or AI), TRNGGESI Feat Jeng 


Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, “Ber- 
sihkanlah rumah-Ku.” (Al-Bagarah: 125) 


Artinya, bangunlah rumah-Ku oleh kamu berdua dalam keadaan ber- 
sih dan suci dari kemusyrikan dan keraguan. Seperti apa yang dikata- 
kan oleh As-Saddi, makna an-tahhira baitiya ialah bangunlah oleh 
kamu berdua rumah-Ku ini buat orang-orang yang tawaf. 

Kesimpulan dari jawaban di atas ialah bahwa Allah Swt. meme- 
rintahkan kepada Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Ismail a.s. membangun 
Ka'bah atas nama-Nya semata —tiada sekutu bagi-Nya— buat orang- 
orang yang tawaf dan i'tikaf serta orang-orang yang mengerjakan sa- 
lat di dalamnya dari kalangan orang-orang yang rukuk dan sujud, se- 
perti yang disebutkan di dalam firman-Nya: 


942 Juz 1 — Al-Bagarah 





SAN La Ata AS ILIR: » 1» Ya 
bina ng SAE Tireuta 


Dan (ingatlah) ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim 
di tempat Baitullah (dengan mengatakan), “Janganlah kamu 
mempersekutukan sesuatu pun dengan Aku dan sucikanlah ru- 
mah-Ku ini bagi orang-orang yang tawaf, dan orang-orang yang 
beribadat dan orang-orang yang rukuk dan sujud.” (Al-Hajj: 26) 
serta beberapa ayat berikutnya. 


Fugaha (para ahli figih) berbeda pendapat mengenai masalah mana- 
kah yang lebih afdal antara salat di Baitullah dan tawaf. Imam Malik 
rahimahullah mengatakan, tawaf di Baitullah bagi penduduk kota-ko- 
ta besar adalah lebih utama. Sedangkan jumhur ulama mengatakan 
bahwa salat lebih afdal secara mutlak. Alasan masing-masing dari ke- 
dua pendapat ini disebutkan secara rinci di dalam pembahasan hu- 
kum-hukum. 

Maksud dan tujuan perintah tersebut adalah untuk membalas per- 
buatan orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah di rumah- 
Nya yang dibangun atas dasar menyembah-Nya semata dan tiada se- 
kutu bagi-Nya. Kemudian selain itu mereka menghalang-halangi 
kaum mukmin yang memilikinya, tidak boleh memasukinya, seperti 
yang disebutkan di dalam Bh 


SEE ES E GAN 
asal 23 A AS LE -. sa 
(ro 1) SI Ke At, PADA Sy 


Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia 
dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah Kami jadikan 
untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di pa- 
dang pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan 


Tafsir Ibnu Kasir 943 


kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya 
sebagian siksa yang pedih. (Al-Hajj: 25) | 


Kemudian Allah Swt. menyebutkan, sesungguhnya Baitullah itu ha- 
nya dibangun bagi orang yang menyembah Allah semata, tiada sekutu 
bagi-Nya, baik dengan cara tawaf ataupun salat. Selanjutnya di dalam 
surat Al-Hajj disebutkan ketiga bagian dari salat, yaitu berdirinya, ru- 
kuknya, dan sujudnya, tetapi tidak disebutkan al-'akifin karena telah 
disebutkan dalam ayat sebelumnya, yaitu: 


& $P o Ateh 

(Yo modi) Ia SIS 

baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir. (Al-Hajj: 
25) 


Sedangkan di dalam ayat ini (Al-Hajj: 25) tidak disebutkan rukuk, su- 
jud, dan giyam, tetapi hanya disebutkan faifin dan 'akifin, karena se- 
sungguhnya telah diketahui bahwa tiada rukuk dan tiada sujud me- 
lainkan sesudah giyam (berdiri). Di dalam ayat ini terkandung pula 
bantahan terhadap orang-orang yang tidak mau berhaji kepadanya da- 
ri kalangan ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena 
sesungguhnya mereka mengakui keutamaan Nabi Ibrahim dan Nabi 
Ismail, dan mereka pun mengetahui bahwa rumah itu (Baitullah) di- 
bangun untuk tawaf dalam ibadah haji dan umrah serta ibadah lain- 
nya, juga untuk i'tikaf serta melakukan salat padanya, sedangkan me- 
reka tidak mengerjakan sesuatu pun dari hal tersebut. Mana mungkin 
mereka dinamakan sebagai orang-orang yang menganut agama Nabi 
Ibrahim, sedangkan mereka sendiri tidak mengerjakan apa yang telah 
disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim? 

Sesungguhnya Nabi Musa ibnu Imran serta nabi-nabi lainnya te- 
lah melakukan haji ke Baitullah, seperti yang telah diberitakan oleh 
orang yang di-ma'sum yang tidak sekali-kali berbicara dari dirinya 
sendiri melainkan hanya semata-mata wahyu yang diturunkan kepada- 
nya. 

Dengan demikian, berarti makna ayat adalah seperti berikut: 
Wa' ahidna ila Ibrahima, Kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan 
Ismail melalui wahyu kami, “Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang- 


944 Juz 1 — A-Bagarah 





orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang rukuk, dan yang sujud.” Dengan 
kata lain, bersihkanlah rumah-Ku dari kemusyrikan dan keraguan, dan 
bangunlah rumah-Ku dengan ikhlas karena Allah, yang kelak akan 
menjadi tempat bagi orang-orang yang i'tikaf, yang tawaf, yang ru- 
kuk, dan yang sujud. 

Pengertian menyucikan masjid diambil dari ayat ini dan ayat 
lainnya, yaitu firman-Nya: 


PP (ks ANA 


aya AANG bola Gl aa 
erna SANA 


Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintah- 
kan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada 
waktu pagi dan petang. (An-Nur: 36) 


Sedangkan dalil dari sunnah banyak hadis yang memerintahkan mem- 
bersihkan masjid-masjid dan memberinya wewangian serta lain-lain- 
nya, seperti membersihkannya dari kotoran dan najis-najis serta hal- 
hal yang serupa dengannya. Karena itu, Nabi Saw. pernah bersabda: 


1 PE Pa 
Be Per In | Ara 


Sesungguhnya masjid-masjid itu dibangun hanya untuk tujuan 
yang sesuai dengan fungsinya. 


Sesungguhnya kami menghimpun pembahasan ini dalam sebuah kitab 
tersendiri secara rinci. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang mula-mula 
membangun Ka'bah. Menurut suatu pendapat, yang mula-mula mem- 
bangun Ka'bah adalah para malaikat. Hal ini diriwayatkan melalui 
Abu Ja'far Al-Bagir, yaitu Muhammad ibnu Ali ibnul Husain: Imam 
Ourtubi menyebutkannya dan mengetengahkan riwayat tersebut, te- 
tapi di dalamnya terkandung garabah (keanehan). 

Menurut pendapat yang lain, orang yang mula-mula membangun 
Ka bah adalah Nabi Adam a.s. Demikianlah menurut riwayat Abdur 


Tafsir Ibnu Kasir 945 


Razzag, dari Ibnu Juraij, dari Ata dan Sa'id ibnul Musayyab serta 
lain-lainnya. Disebutkan bahwa Nabi Adamlah yang mula-mula mem- 
bangunnya dari lima buah gunung, yaitu dari Gunung Hira, Gunung 
Tursina, Gunung Tur Zaitan, Gunung Libanon, dan Gunung Al-Judi. 
Akan tetapi, riwayat ini garib sekali. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ka'b Al-Ahbar dan Oatadah, dari 
Wahb ibnu Munabbih, bahwa orang yang mula-mula membangunnya 
ialah Nabi Syis a.s. 

Kebanyakan orang-orang yang mengetengahkan riwayat masalah 
ini mengambil sumber dari kitab-kitab kaum ahli kitab. Hal tersebut 
merupakan suatu topik yang tidak boleh dibenarkan, tidak boleh di- 
dustakan, tidak boleh pula dijadikan sebagai pegangan hanya berlan- 
daskan ia semata. Jika ada hadis sahih yang menceritakan hal terse- 
but, maka dengan senang hati harus diterima. 

Firman Allah Swt.: 


Pa SG Cal Ulin Jae Se Ah ES 
La Z7 


(warga Dede Unaoalia 


Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhanku, jadikanlah 
negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari 
buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara me- 
reka kepada Allah dan hari kemudian.” (Al-Bagarah: 126) 


Imam Abu Ja'far ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman 
ibnu Mahdi, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Abuz Zu- 
bair, dari Jabir ibnu Abdullah yang mengatakan bahwa Rasulullah 
Saw. pernah bersabda: 


946 Juz 1 — A-Bagarah 





Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan dan mengamankan 
Baitullah, dan sesungguhnya aku mengharamkan Madinah di an- 
tara kedua batasnya. Karena itu, tidak boleh diburu binatang bu- 
ruannya dan tidak boleh ditebang pepohonannya. 


Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Nasai, dari Muhammad ibnu 
Basysyar, dari Bandar dengan lafaz yang sama. Imam Muslim 
mengetengahkannya dari Abu Bakar ibnu Abu Syaibah dan Amr ibnu 
Nagid, yang kedua-duanya menerimanya dari Abu Ahmad Az- Zu- 
bairi, dari Sufyan A$-Sauri. 

Ibnu Jarir mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Abu 
Kuraib dan Abus Sa-ib yang kedua-duanya mengatakan, telah mence- 
ritakan kepada kami Ibnu Idris, telah menceritakan kepada kami Abu 
Kuraib, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahim Ar-Razi, ke- 
duanya mengatakan bahwa kami pernah mendengar Asy'as, dari Na- 
fi', dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. per- 
nah bersabda: 


5 Pa » an ,. 129 ai 
Ke ea NYARI Hanan daa 


Per 


—“. Sa (SKIN IG (NY yan 
Bea GI RAP Kn 
Aas PT ANE 3.5 AA 


Sesungguhnya Ibrahim adalah hamba dan kekasih Allah, dan se- 
sungguhnya aku adalah hamba dan Rasul-Nya. Sesungguhnya 
Ibrahim telah menjadikan Mekah kota suci, dan sesungguhnya 
aku menjadikan Madinah kota yang suci di antara kedua batas- 
nya, yakni semua pepohonannya dan semua binatang buruannya. 
Tidak boleh membawa senjata ke dalamnya untuk tujuan perang, 
dan tidak boleh menebang sebuah pohon pun darinya kecuali un- 
tuk makanan unta. 


Akan tetapi, jalur periwayatan ini garibah karena tidak dijumpai da- 
lam salah satu kitab pun dari Kutubus Sittah. Asal hadis berada pada 


Tafsir Ibnu Kasir 


947 


kitab Sahih Muslim, dari jalur yang lain melalui sahabat Abu Hu- 


rairah r.a. yang menceritakan hadis berikut: 


K2 Nda AT AG 95 Ns 
AN. 53 La Pata Ta Ae sia 
An Kista ah Ing SA MAN 


AG GA CASE AL BAN NG 
AANG AN CRSA NG Ke 


Na 


PE AYA Kata aa “Isu KAK 


7d P 23 n 4 PR uan 
AA AT A2 PA Wap Apn 3 
Orang-orang (penduduk Madinah) apabila musim buah kurma ti- 
ba, mereka mendatangkan yang mula-mula mereka petik kepada 
Rasulullah Saw. Dan apabila Rasulullah Saw. menerimanya, ma- 
ka beliau berdoa, “Ya Allah, berkatilah bagi kami dalam buah 
kurma kami, berkatilah bagi kami dalam kota Madinah kami, 
berkatilah bagi kami dalam ukuran sa' kami, dan berkatilah bagi 
kami dalam ukuran mud kami. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim 
adalah hamba, kekasih, dan Nabi-Mu, dan sesungguhnya aku 
adalah hamba dan Nabi-Mu. Dia telah berdoa untuk Mekah, dan 
sesungguhnya aku sekarang berdoa memohon kepada-Mu untuk 
kota Madinah ini dengan doa yang semisal dengan apa yang 
pernah didoakan olehnya (Ibrahim) buat Mekah, dan hal yang 
semisal semoga pula disertakan bersamanya.” Kemudian Nabi 
Saw. memanggil anak yang paling kecil baginya, lalu memberi- 
kan buah kurma itu kepadanya. 


Menurut lafaz yang lain disebutkan (sebagai tambahannya): 


Ga 3g SI ae. 9 - 
JUN PRA LA AH Pa ss 


PAP Medi ra 


0948 Juz 1 — Al-Bagarah 





“berkah di samping berkah,” kemudian beliau memberikannya 
kepada anak yang paling kecil di antara anak-anak yang hadir. 


Demikianlah menurut lafaz Imam Muslim. Kemudian Ibnu Jarir me- 
ngatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah mence- 
ritakan kepada kami Outaibah ibnu Sa'id, telah menceritakan kepada 
kami Bakr ibnu Mudar, dari Ibnul Had, dari Abu Bakar ibnu Muham- 
mad, dari Abdullah ibnu Amr ibnu Usman, dari Rafi' ibnu Khadij 
yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pemah bersabda: 


Pi 
Re ” 9 ar Pan Pa, 2" 19 g 
MENATA 
Sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan kota Mekah kota yang 


suci, dan sesungguhnya aku menjadikan kota Madinah di antara 
kedua batasnya sebagai kota yang suci. 


Hadis ini hanya diketengahkan oleh Imam Muslim sendiri. Ibnu Jarir 
meriwayatkan hadis ini dari Outaibah, dari Bakr ibnu Mudar dengan 
lafaz yang sama dengan lafaz Imam Muslim. 

Di dalam kitab Sahihain disebutkan dari Anas ibnu Malik r.a. 
yang menceritakan hadis berikut, bahwa Rasulullah Saw. bersabda 
kepada Abu Talhah, “Carikanlah buatku seorang pelayan laki-laki da- 
ri kalangan anak-anak kalian yang akan kujadikan sebagai pembantu- 
ku.” Lalu Abu Talhah berangkat dengan memboncengku di belakang 
(menuju kepada Rasulullah Saw.). Maka aku melayani Rasulullah 
Saw. 

Anas ibnu Malik melanjutkan kisahnya, manakala Rasulullah 
Saw. turun istirahat .... Dan Anas ibnu Malik melanjutkan kisahnya, 
setelah itu beliau datang: dan manakala tampak baginya Bukit Uhud, 
maka beliau bersabda: 


38 2 JII AN 
d9 Kita Jae AN 


Bukit ini (penghuninya) mencintaiku dan aku mencintainya. 


Manakala hampir tiba di Madinah, beliau berdoa: 


Tafsir Ibnu Kasir 949 





Ka PEYATN PANEN aa 5 KAS STA 
HAM DA en 


Ya Allah, sesungguhnya aku menjadikan apa yang ada di antara 
kedua bukit kota Madinah ini sebagai kota yang suci, sebagai- 
mana Ibrahim telah menjadikan suci kota Mekah. Ya Allah, ber- 
katilah bagi mereka dalam takaran mud dan sa' mereka. 


Menurut lafaz yang lain dalam kitab Sahihain disebutkan seperti ber- 
ikut: 


4063 Hah AT 
BMI LG 


Ya Allah, berkatilah bagi mereka dalam takaran mereka, dan 
berkatilah mereka dalam takaran sa' mereka, dan berkati pula 
mereka dalam takaran mud mereka. 


Imam Bukhari menambahkan, “Yakni penduduk Madinah.” 

Disebutkan pula oleh keduanya (Sahih Bukhari dan Sahih Mus- 
lum), dari Anas yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah 
berdoa: 


Ea 
TEA GK rika Kah Jam AN 


Ya Allah, semoga Engkau menjadikan di Madinah ini keberkah- 
an dua kali lipat dari apa yang telah Engkau jadikan buat Me- 
kah. 


Dari Abdullah ibnu tik ibnu Asim r.a., dari Nabi Saw., disebutkan 
seperti berikut: 


yA KAN NA REK SK Tab CA 


950 | Juz 1 — Al-Bagarah 


ERA 0 Peta A dal ic 2.9 
Hn Ke BMI SSI IIA AA 
KA 


Sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan kota Mekah kota yang 
suci, dan ia telah mendoakan buat penduduknya. Dan sesung- 
guhnya aku menjadikan kota Madinah kota yang suci, sebagai 
mana Ibrahim menjadikan suci kota Mekah. Dan sesungguhnya 
aku telah berdoa untuk Madinah dalam takaran mud dan sa'-nya 
sebagaimana Ibrahim telah mendoakan untuk Mekah. 


Hadis ini dan lafaznya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Mus- 
lim telah meriwayatkan pula, sedangkan lafaznya berbunyi seperti 
berikut, bahwa Rasulullah Saw. pernah an 


CG ES NY EKA (KAA 


- 
7” 


Ain KA Bona, « Ka Ka Lea 


#. 


Ya 


ru 


Sesungguhnya Ibrahim telah la kota Mekah kota yang 
suci, dan ia telah mendoakan buat penduduknya. Dan sesung- 
guhnya aku menjadikan kota Madinah kota yang suci, sebagai- 
mana Ibrahim menjadikan suci kota Mekah. Dan sesungguhnya 
aku telah berdoa untuk Madinah dalam takaran ga' dan mud-nya 
sebanyak dua kali lipat dari apa yang didoakan oleh Nabi Ibra- 
him untuk Mekah. 


Dan Abu Sa'id telah menceritakan dari Nabi Saw., bahwa Rasulullah 
Saw. berdoa: 


vs 


3 MAT KAA 
er AAN KI anu agan 
KAN ANN AA Ga LI dna Ga 


Tafsir Ibnu Kasir 951 





MEA MAKNA BAG NA VA 
— AI Nanda: 33 (At 9 puan Pn, 
KISI ia KAIN G (bad 


Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan kota Me- 
kah, maka dia menjadikannya sebagai tanah suci. Dan sesung- 
guhnya aku mengharamkan Madinah di antara kedua batasnya 
sebagai tanah suci agar tidak dialirkan darah padanya, tidak bo- 
leh membawa senjata ke dalamnya untuk peperangan, tidak bo- 
leh memotong sebuah pohon pun darinya kecuali hanya untuk 
makanan ternak. Ya Allah, berkatilah bagi kami kota Madinah 
kami. Ya Allah, berkatilah bagi kami takaran sa? kami. Ya Allah, 
berkatilah bagi kami takaran mud kami. Ya Allah, jadikanlah 
bersama keberkatan ini dua kali lipat keberkatan. 


“1 
F 
A 


Hadis ini merupakan riwayat Imam Muslim. Hadis-hadis yang mene- 
rangkan tentang keharaman (kesucian) kota Madinah cukup banyak 
jumlahnya. Kami mengutarakan sebagiannya saja yang ada kaitannya 
dengan pengharaman Nabi Ibrahim a.s. terhadap kota suci Mekah, 
mengingat pembahasan ini ada munasabah kaitannya dengan tafsir 
ayat yang sedang kita bahas. Hadis-hadis tersebut dijadikan pegangan 
oleh orang yang mengatakan bahwa pengharaman kota Mekah hanya 
dilakukan oleh lisan Nabi Ibrahim a.s. Akan tetapi, pendapat yang 
lain mengatakan “sesungguhnya kota Mekah itu telah haram (suci) 
sejak bumi diciptakan”: pendapat yang terakhir ini lebih jelas dan 
lebih kuat. 

Banyak hadis lainnya yang menerangkan bahwa Allah Swt. telah 
mengharamkan kota Mekah sebelum langit dan bumi diciptakan, se- 
perti yang disebutkan di dalam kitab Sahihain, dari Abdullah ibnu 
Abbas r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda 
Pa hari kemenangan atas kota Mekah: 


PPS Id —-, 
HB EN Kap Araar AS Jaa LEK 
Ace auggub 132 2g 


952 Juz 1 — Al-Bagarah 


Kh 5 C (.- Aa 
REA MAAN IAI ASIN 
2 ON isa "ag Fa Jen PI NP NN Sea 
5... SN Das Kang 3 ud lem dl ali 
Pa n , Pad di P, pi 1 P3 an. 3 
NS EKA G3 PN lea 3 
ad PAITO 2. AK , 3 Lana Aa 
9 KAL CEBYIYI Ada If (dd | 
ag P 2 4 2 
IS ek 


Sesungguhnya negeri ini (Mekah) telah diharamkan (dijadikan 
suci) oleh Allah pada hari Dia menciptakan langit dan bumi, ma- 
ka negeri ini tetap suci sejak disucikan oleh Allah hingga hari 
kiamat. Dan sesungguhnya negeri ini tidak dihalalkan peperang- 
an di dalamnya oleh seorang pun sebelumku, tidak dihalalkan 
olehku kecuali sesaat dari siang hari. Maka negeri ini tetap suci 
sejak disucikan oleh Allah hingga hari kiamat. Pepohonannya ti- 
dak boleh ditebang, binatang buruannya tidak boleh diburu, ba- 
rang temuannya tidak boleh diambil kecuali bagi orang yang 
hendak mengumumkannya, dan rerumputannya tidak boleh di- 
cabut. Maka Al-Abbas bertanya, “Wahai Rasulullah, terkecuali 
izkhir, karena sesungguhnya kayu izkhir dipergunakan untuk 
pandai besi mereka dan untuk (atap) rumah-rumah mereka.” 
Maka Rasulullah Saw. bersabda, “Terkecuali izkhir.” 


Demikianlah menurut lafaz Imam Muslim. Imam Bukhari serta Imam 
Muslim meriwayatkan pula hal yang semisal melalui Abu Hurairah 
r.a. 

Sesudah itu Imam Bukhari mengatakan bahwa Aban ibnu Saleh 
telah meriwayatkan dari Al-Hasan ibnu Muslim ibnu Yanag, dari Sa- 
fiyyah binti Syaibah yang mengatakan, “Aku pernah mendengar hal 
yang semisal dari Nabi Saw.” Riwayat inilah yang dinilai mu'allag 
oleh Imam Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Abdullah 
ibnu Majah' dari Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair, dari Yunus 
ibnu Bukair, dari Muhammad ibnu Ishag, dari Aban ibnu Saleh, dari 
Al-Hasan ibnu Muslim ibnu Yanag, dari Safiyyah binti Syaibah yang 


Tafsir Ibnu Kasir 953 





menceritakan bahwa ia pernah mendengar Nabi Saw. berkhotbah pa- 
da hari kemenangan atas kota Mekah. Beliau Saw. bersabda: 


2g 
1 e AN Kami tan . sa CA 
- alam 15 ui 


S3 dam) 
KSEI NRP ng IS 3 DAK 
eh 2 1g ” an 
23 AA 1x3 MA ea AN 
CT AN 533 EA ANA 


Pad 
m» 3 
5 9 ISA “ KA, 
Hai manusia, sesungguhnya Allah telah mengharamkan (menyu- 
cikan) Mekah pada hari Dia menciptakan langit dan bumi. Maka 
kota Mekah tetap haram hingga hari kiamat, pepohonannya ti- 
dak boleh ditebang, dan binatang buruannya tidak boleh diburu, 
serta barang temuannya tidak boleh dipungut kecuali bagi orang 
yang hendak mengumumkannya. Al-Abbas berkata, “Terkecuali 
izkhir, karena sesungguhnya izkhir buat rumah-rumah dan keper- 
luan kuburan.” Maka Rasulullah Saw. bersabda, “Terkecuali 
izkhir.” 
Dari Abu Syuraih Al-Adawi, disebutkan bahwa ia pernah berkata ke- 
pada Amr ibnu Sa'id ketika Amr ibnu Sa'id sedang melantik utusan- 
utusannya untuk ke Mekah, “Izinkanlah bagiku, wahai Amir, untuk 
mengemukakan kepadamu suatu ucapan yang perah disabdakan oleh 
Rasulullah Saw. Ketika keesokan harinya setelah kemenangan atas 
kota Mekah. Aku mendengarnya langsung dengan kedua telingaku ini 
dan menghafalnya, lalu aku melihat dengan kedua mata kepalaku ke- 
tika beliau mengatakannya. Sesungguhnya beliau pada permulaannya 
memuji dan menyanjung Allah Swt. Kemudian beliau Saw. Nan 


PEN JAN is LOG. Ka aa Kah 
Lp AK 2, 8 keriba TI PAS 
KENA IA IE GA SA TAS 


5 as 


954 Juz 1 — Al-Bagarah 


“Sesungguhnya Mekah telah diharamkan oleh Allah, dan bukan 
diharamkan oleh manusia. Maka tidak halal bagi orang yang 
beriman kepada Allah dan hari kemudian mengalirkan darah pa- 
danya, dan menebang salah satu dari pepohonannya. Jika ada 
seseorang mengatakan mengapa diberikan rukhsah kepada Ra- 
sulullah Saw. untuk melakukan peperangan di dalamnya? Maka 
katakanlah bahwa sesungguhnya Allah hanya mengizinkan kepa- 
da Rasul-Nya dan tidak memberi izin kepada kalian. Sesungguh- 
nya yang diizinkan kepadaku untuk melakukan peperangan di da- 
lamnya hanyalah sesaat dari siang hari. Adapun sekarang, kota 
Mekah telah kembali menjadi haram seperti keharamannya ke- 
marin. Maka hendaklah orang yang menyaksikan maklumat ini 
menyampaikannya kepada orang yang tidak hadir." 


Kemudian dikatakan kepada Abu Syuraih, “Apakah yang dikatakan 
oleh Amr kepadamu?” Abu Syuraih menjawab, “Aku lebih mengeta- 
hui hal tersebut daripada kamu, hai Abu Syuraih: 


AS 


A9 LINA WA Aha KANG 


“Sesungguhnya tanah haram (suci) itu tidak memberikan perlin- 
dungan kepada orang yang durhaka, tidak pula orang yang lari 
karena telah membunuh, dan tidak pula yang lari sehabis me- 
nimbulkan kerusakan'.” 


Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa 
yang disebutkan di atas berdasarkan lafaz Imam Muslim. 

Apabila hal ini telah diketahui, maka tidak ada pertentangan di 
antara hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Allah Swt. telah meng- 
haramkan kota Mekah sejak Allah menciptakan langit dan bumi, de- 


Tafsir Ibnu Kasir 955 


ngan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahimlah yang 
mengharamkannya. Karena sesungguhnya Nabi Ibrahimlah yang me- 
nyampaikan dari Allah hukum yang dikehendaki-Nya terhadap kota 
Mekah dan pengharaman Allah terhadapnya. Mekah masih tetap da- 
lam keadaan haram (suci) menurut Allah sebelum Nabi Ibrahim 
mengadakan bangunan Baitullah padanya. 

Perihalnya sama dengan masalah Rasulullah Saw. Sejak dahulu 
beliau tercatat sebagai pemungkas para nabi di sisi Allah, sedangkan 
Adam saat itu masih berupa tanah liat. Akan tetapi, sekalipun demi- 
kian Nabi Ibrahim a.s. berdoa: 

LE N AIA AC 
-, 


(wars), SAN yaa IN Tel 


Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari Kang 
an mereka. (Al-Bagarah: 129) 


Allah memperkenankan doanya sesuai dengan apa yang telah ditak- 
dirkan oleh ilmu-Nya di zaman azali. Karena itulah maka di dalam 
sebuah hadis disebutkan bahwa mereka (para sahabat) bertanya, “Wa- 
hai Rasulullah, ceritakanlah kepada kami tentang permulaan kejadian- 
mu.” Maka Nabi Saw. ye Oi 


3 n 


EP al Jala rang. MA EA S3 23 
EPA 233. NA 3 Ha LA EA SAK 


(Aku adalah) doa ayahku Nabi Ibrahim a.s. dan berita gembira 
Isa ibnu Maryam, dan ibuku telah melihat seakan-akan keluar 
dari tubuhnya nur yang cahayanya menerangi gedung-gedung 
negeri Syam. 


Pertanyaan ini menyatakan, “Ceritakanlah kepada kami tentang per- 
mulaan munculnya kejadianmu,” seperti yang akan Ten eanG nanti 
dalam waktu dekat, insya Allah. 

Masalah keunggulan kota Mekah atas kota Madinah dari segi ke- 
utamaan, seperti yang dikatakan oleh jumhur ulama —atau kota Ma- 
dinah atas kota Mekah, seperti yang dikatakan oleh mazhab Maliki 


956 Juz 1 — Al-Bagarah 


dan para pengikutnya— akan diketengahkan dalam pembahasan lain 
berikut dalil-dalilnya, insya Allah. 

Firman Allah Swt. menyitir doa yang dikatakan oleh Nabi Ibra- 
him Al-Khalil: 


Kau 2 y7 


“ 
beku Ba Jan Jae 


Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini negeri yang aman. (Al-Baga- 
rah: 126) 


Yakni aman dari rasa takut, penduduknya tidak boleh ditakut-takuti. 
Allah Swt. telah melakukan hal tersebut, baik secara syari” ataupun 
secara takdir, seperti firman Allah Swt.: 


| 8 £ | p pat 

La rnlac AT KAN: ena 
Barang siapa memasukinya (Baitullah itu), menjadi amanlah dia. 
(Ali Imran: 97) 


2-2 NG Arga et AA, 
Ken Pe NK aa 
(wi mo Kal ) 


Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya 
Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, 
sedangkan manusia sekitarnya rampok-merampok. (Al-' Ankabut: 
67) 


Masih banyak ayat lainnya yang semakna. Dalam pembahasan terda- 
hulu telah disebutkan hadis-hadis yang mengharamkan melakukan pe- 
perangan di Tanah Suci. Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan se- 
buah hadis oleh Jabir, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. 
bersabda: 


“. 27 ”. “mnt “ 3 pp 
: MAA 
DIES KG KEY II 
Tidak dihalalkan bagi seseorang mba senjata di Mekah. 


Imam Muslim mengatakan sehubungan dengan takwil firman-Nya: 


Tafsir fbnu Kasir 957 


Pa 1 7 » “ 
Ot) Ko ira ai Oa al 


Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. (Al-Baga- 
rah: 126) 


Maksudnya, jadikanlah kawasan ini negeri yang aman sentosa. Doa 
ini dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim sebelum dia membangun Ka bah. 
Di dalam surat Ibrahim disebutkan: 


# ne KN 3 hn ad 
(ro en Oral II in aa J3 


Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata, “Ya Tuhanku, jadikanlah 
negeri ini (Mekah) negeri yang aman.” (Ibrahim: 35) 


Penempatan doa ini dalam surat Ibrahim sangat sesuai, —hanya Allah 
Yang Maha Mengetahui— karena seakan-akan Ibrahim a.s. meman- 
jatkan doanya sekali lagi sesudah membangun rumah itu (Ka'bah) 
dan para penduduknya telah menetap padanya. Hal ini terjadi sesudah 
kelahiran Nabi Ishag, putra bungsu Nabi Ibrahim, jarak umur Ishag 
dengan Ismail adalah tiga belas tahun. Karena itulah dalam akhir doa- 
nya Nabi Ibrahim mengatakan: 


EGAHN Ja Na 
(ear amp) . Ii 


Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di 
hari tua(ku) Ismail dan Ishag. Sesungguhnya Tuhanku benar-be- 
nar Maha Mendengar (memperkenankan) doa. (Ibrahim: 39) 


Firman Allah Swt.: 
si. N? 3? L” , .. “na 
PA Maan Naa GA Gada (or 
NN ae BAU KANAN NUR! 


958 Juz 1 — Ak-Bagarah 





Dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya 
yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. 
Allah berfirman, “Dan kepada orang yang kafir pun Aku beri ke- 
senangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa ne- 
raka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.” (Al-Bagarah: 
126) 


Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi' ibnu Anas, dari Abul 
Aliyah, dari Ubay ibnu Ka'b sehubungan dengan takwil firman-Nya: 


Saad ya Ea MAAN LIKE KE SG 


Uti ai ) 


Allah berfirman, “Dan kepada orang kafir pun Aku beri kese- 
nangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa nera- 
ka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.” (Al-Bagarah: 126) 


Ubay ibnu Ka'b mengatakan bahwa bagian ayat ini merupakan fir- 
man Allah Swt. Pendapat ini juga dikatakan oleh Mujahid dan Ikri- 
mah, dan inilah yang dinilai benar oleh Ibnu Jarir. 

Sedangkan yang lainnya mengatakan, bagian ayat ini merupakan 
lanjutan dari doa Nabi Ibrahim a.s., seperti yang diriwayatkan oleh 
Abu Ja'far, dari Ar-Rabi', dari Abul Aliyah yang mengatakan, “Ibnu 
Abbas pernah mengatakan sehubungan dengan ayat ini, bahwa bagian 
ayat ini merupakan doa Nabi Ibrahim. Ia memohon kepada Allah, 
“Barang siapa yang kafir, berikanlah kepadanya kesenangan semen- 
tara saja.” | 

Abu Ja'far meriwayatkan dari Lais ibnu Abu Sulaim, dari Muja- 
hid sehubungan dengan takwil firman-Nya: ! 


(11 2531) » B Uye $ 


Dan kepada orang yang kafir pun Aku beri kesenangan semen- 
tara. (Al-Bagarah: 126) 


Tafsir ibnu Kasir 959 





Artinya, barang siapa yang kafir, Aku beri dia rezeki pula, tetapi se- 
dikit (yakni sementara hanya selama di dunia saja). 


7 Lag 17 CAKRA 
Ca IBAJ) » | 2 CA Alusc Naah: 


kemudian Aku paksa ia Merta Siksa neraka, dan itulah sebu- 
ruk-buruk tempat kembali. (Al-Bagarah: 126) 


Muhammad ibnu Ishag mengatakan, setelah Nabi Ibrahim menolak 
mendoakan orang yang Allah enggan menjadikannya berhak meneri- 
ma pengakuan dari-Nya, demi taat dan cintanya kepada Allah, demi 
menjauhkan diri dari orang yang menentang perintah Allah, sekalipun 
orang tersebut masih dari kalangan keturunannya: yaitu di saat Ibra- 
him a.s. mengetahui bahwa akan ada di antara keturunannya orang 
yang zalim yang tidak berhak mendapat janji (perintah) Allah —hal 
ini diketahuinya melalui pemberitahuan dari Allah kepada dirinya— 
maka Allah berfirman: 
cari 
(ri : aU 9 
Dan kepada orang yang kafir pun. (Al-Bagarah: 126) 


Dengan kata lain, sesungguhnya Aku akan memberi rezeki kepada 
orang yang bertakwa, juga kepada orang yang durhaka: tetapi kepada 
orang yang durhaka Aku hanya memberinya kesenangan sementara. 

Hatim ibnu Ismail meriwayatkan dari Humaid Al-Kharrat, dari 
Ammar Az-Zahabi, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubung- 
an dengan takwil ba A3 


NA OK, Gi | 7 “ 
pa KAA "Ara ah EUR Sh kaji 


NA Sak 
(Gt 521) Sidak 


Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, 
dan berikanlah rezeki buah-buahan kepada penduduknya yang 
beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. (Al- 
Bagarah: 126) 


960 Juz 1 — Al-Bagarah 


Ibnu Abbas mengatakan bahwa pada mulanya Nabi Ibrahim dalam 
doanya hanya membatasi buat orang-orang mukmin saja, bukan untuk 
semua orang. Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Kepada orang 
kafir pun Aku beri mereka rezeki sebagaimana Aku berikan rezeki 
kepada orang-orang mukmin. Apakah Aku ciptakan mereka, lalu Aku 
tidak berikan rezeki kepada mereka? Aku hanya memberikan kese- 
nangan sementara saja kepada mereka, kemudian Aku paksa mereka 
menerima azab neraka, dan seburuk-buruk tempat kembali adalah ne- 
raka.” Kemudian Ibnu Abbas r.a. membacakan firman-Nya yang lain, 
yaitu: 


TAKE SSI In Ss SSS 
Gn ea ) ad 


Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun go- 
longan itu, Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. 
Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. (Al-Isra: 20) 


Ibnu Murdawaih meriwayatkan pula hadis ini. Hal yang semisal diri- 
wayatkan dari Ikrimah dan Mujahid. 

Makna ayat ini (Al-Bagarah ayat 126) semisal dengan makna fir- 
man-Nya: 


y- 4 G MN Ia tata 2. .m0 
8 3 AANG WAR CA 
TA 2 ae - 
TAN TN ai Ta 33 DA Cina 
1m) AN AN MAA 


Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan 
terhadap Allah tiadalah beruntung. (Bagi mereka) kesenangan 
(sementara) di dunia, kemudian kepada Kamilah mereka kembali, 
kemudian Kami rasakan kepada mereka siksa yang berat, dise- 
babkan kekafiran mereka. (Yunus: 69-70) 


Tafsir Ibnu Kasir 961 


KA Haa IG BA ya 
Ae 24 MEA Pe 2233 Lyra AA 
TA Sa naga SKA 2) 


7 


(rs - "Tt ) ADA 


2 


“5 


Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menye- 
dihkanmu. Hanya kepada Kamilah mereka kembali, lalu Kami 
beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Se- 
sungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati. Kami biar- 
kan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian Kami paksa 
mereka (masuk) ke dalam siksa yang keras. (Lugman: 23-24) 


: an andi MNGEYA, 
as 3 Wee Sega ea 
ALE 53 an SA ANA KETANK, 


“17 EGA “NN 2G 
(wo- na ra ae ea ERA ACA 


Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia men- 
Jadi umat yang satu (dalam kekafiran), tentulah Kami buatkan 
bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan Yang Maha Pemurah 
loteng-loteng perak bagi rumah mereka dan (juga) tangga-tang- 
ga (perak) yang mereka menaikinya. Dan (Kami buatkan pula) 
pintu-pintu (perak) bagi rumah-rumah mereka dan (begitu pula) 
dipan-dipan yang mereka bertelekan di atasnya. Dan (Kami 
buatkan pula) perhiasan-perhiasan (dari emas untuk mereka). 
Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan 
dunia, dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi 
orang-orang yang bertakwa. (Az-Zukhruf: 33-35) 


962 Juz 1 — Al-Bagarah 


Adapun firman Allah Swt.: 
, 


aan KAA AN KRL 


Kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah sebu- 
ruk-buruk tempat kembali. (Al-Bagarah: 126) 


Yakni setelah Aku berikan kepadanya kesenangan duniawi dan ke- 
luasan naungannya, maka Aku kembalikan dia kepada siksa neraka, 
dan seburuk-buruk tempat kembali itu adalah neraka. Dengan kata 
lain, Allah sengaja menangguhkan mereka, setelah itu barulah Allah 
mengazab mereka dengan azab Yang Mahapcrkasa lagi Mahakuasa. 
Ayat ini Maanya semisal 3 firman Allah Swt.: 


T-32 (re aa 15 HA PMR 
Kara: Ha . BEA Aa, 
Ce ND aa 


Dan berapalah banyaknya kota yang Aku tangguhkan (azab-Ku) 
kepadanya, yang penduduknya berbuat zalim, kemudian Aku 
azab mereka, dan hanya kepada-Kulah kembalinya (segala se- 
suatu). (Al-Hajj: 48) 


Di dalam hadis Sahihain jin dan Pep disebutkan: 
Pd 
“3 Aa den” 235 Ra PMA ANK PLS 
3 NG Ipa KA pa ae BID.” 


MEI ASIN 


Tiada seorang pun yang lebih sabar daripada Allah atas gang- 
guan yang menyakitkan pendengarannya: sesungguhnya mereka 
menganggap Allah beranak, tetapi Allah tetap memberi mereka 
rezeki dan membiarkan mereka. 


Di dalam hadis sahih disebutkan pula: 


LEAN Ea 


#0 “rp 


Tafsir ibnu Kasir 963 


Sesungguhnya Allah benar-benar menangguhkan orang yang za- 
lim, dan manakala Allah mengazabnya, niscaya Allah tidak akan 
membiarkannya lolos (dari azab-Nya). 


Kemudian Nabi Saw. membacakan firman-Nya: 


KAA ba NG Pa Ne ABIS NS JS, 


e ue 3 KE») ) 

Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk 
negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu 
adalah sangat pedih lagi keras. (Hud: 102) 


Sebagian ulama membaca ayat ini (Al-Bagarah: 126) dengan bacaan 
berikut: Gala wa man kafara fa-amti hu galilan (Dan barang siapa 
yang kafir, maka berilah dia kesenangan sementara), hingga akhir 
ayat. Dia menganggapnya sebagai kelanjutan dari doa Nabi Ibrahim. 
Tetapi bacaan ini syazzah, yakni berbeda dengan giraat sab'ah, lagi 
pula susunan konteks bertentangan dengan maknanya. Karena sesung- 
guhnya damir yang terkandung di dalam lafaz gala kembali kepada 
Allah Swt. menurut bacaan jumhur ulama, dan konteks ayat memang 
menunjukkan pengertian ini. Akan tetapi, menurut giraat yang syaz- 
zah tadi berarti damir yang terkandung di dalam lafaz gala kembali 
kepada Ibrahim, dan ini jelas bertentangan dengan konteks kalimat. 
Haa Allah Swt.: 


SNI En ama ni ane, SA (Sa 
Pa Aa 2 Ha | Na 


I—, 2 1g “gg NBA T- Kia Aa », 
wa Yr Br 
Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-da- 
sar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, 


terimalah dari kami (amalan kami). Sesungguhnya Engkaulah 
Yang Maha Mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, 


964 Juz 1 — Al-Bagarah 


Jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau 
dan (jadikanlah) di antara anak cucu kami umat yang tunduk pa- 
tuh kepada Engkau dan tunjukkan kepada kami cara-cara dan 
tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Se- 
sungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima tobat lagi Maha 
Penyayang.” (Al-Bagarah: 127-128) 


Al-gawa'id adalah bentuk jamak dari lafaz ga'idah, artinya tiang atau 
fondasi. Allah berfirman, “Hai Muhammad, ceritakanlah kepada 
kaummu kisah Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah dan mening- 
gikan fondasi yang dilakukan oleh keduanya, seraya keduanya ber- 
doa, 'Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguh- 
nya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui .” 

Al-Ourtubi dan lain-lainnya meriwayatkan melalui BAY dan Ib- 
nu Mas'ud bahwa keduanya membaca ayat ini: 


TE na ed aa ES 
| Ora) Pala) 


Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-da- 
sar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, 
terimalah dari kami (amalan kami). Sesungguhnya Engkaulah 
Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Al-Bagarah: 
127) 


Yakni dengan menambahkan lafaz yagulani sebelum rabbana tagab- 
bal minna. 

Menurut kami, bacaan tersebut tersimpul dari doa Sh 
(Ibrahim dan Ha sesudah itu, yakni firman-Nya: 


Pa ai 


ng 2323, Pn 0 NP aa ate 
OA 53 Nya Del AS $ 
bsnia 


Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk pa- 
tuh kepada Engkau dan (jadikanlah) di antara anak cucu kami 
umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Ka 128), 
hingga akhir ayat. 


Tafsir Ibnu Kasir 965 


Keduanya sedang melakukan amal saleh seraya memohon kepada 
Allah, semoga Allah menerima amalan keduanya, seperti apa yang di- 
riwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim melalui hadis Muhammad ibnu Ya- 
zid ibnu Khunais Al-Makki, dari Wahib ibnul Ward, bahwa ia mem- 
baca firman-Nya: 


PA AAA AP ANAN 


Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-da- 
sar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, 
terimalah dari kami (amalan kami).” (Al-Bagarah: 127) 


Kemudian Wahib ibnul Ward menangis dan mengatakan, “Wahai ke- 
kasih Tuhan Yang Maha Pemurah, engkau sedang meninggikan da- 
sar-dasar Baitullah, tetapi engkau merasa takut bila amalanmu tidak 
diterima.” 

Makna ayat ini semisal dengan yang disebutkan oleh Allah Swt. 
tentang keadaan orang-orang mukmin yang benar-benar ikhlas, me- 
lalui firman-Nya: 


Toke Pena 
san 3 la AA Sr 
Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka beri- 
kan. (Al-Mu-minun: 60) 


Maksudnya, mereka memberikan apa yang telah mereka berikan 
berupa sedekah-sedekah, berbagai macam nafkah, dan amal tagarrub 
(kurban-kurban).- 


“23311 
Ce tagea), 1-3 ((H729 
sedangkan hati mereka dalam keadaan takut. (Al-Mu-minun: 60) 


Yakni takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Swt., seperti 
yang disebutkan di dalam sebuah hadis sahih dari Siti Aisyah r.a., da- 
ri Rasulullah Saw. yang akan diketengahkan pada tempatnya nanti. 


966 Juz 1 — Al-Bagarah 


Sebagian Mufassirin mengatakan bahwa orang yang meninggikan 
dasar-dasar bangunan Baitullah adalah Nabi Ibrahim, sedangkan 
orang yang berdoanya adalah Nabi Ismail. Akan tetapi, pendapat 
yang benar mengatakan bahwa keduanya sama-sama membina dasar- 
dasar Baitullah dan berdoa, seperti yang akan dijelaskan kemudian. 
Dalam bab ini Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang akan 
kami ketengahkan kemudian, setelah itu kami ikutkan pembahasan 
aSar-asar yang berkaitan dengannya. 

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ab- 
dullah ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdur Raz- 
zag, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Ayyub As- 
Sukhtiyani dan Kasir ibnu Kasir ibnul Muttalib ibnu Abu Wida'ah 
—salah seorang dari keduanya memberikan tambahan atas yang 
lain—, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas r.a. yang menceritakan 
kisah berikut: 

Wanita yang mula-mula memakai mintag (ikat pinggang atau 
kemben) di zaman dahulu adalah ibu Nabi Ismail. Ia sengaja mema- 
kai kemben untuk menghapus jejak kehamilannya terhadap Siti Sarah 
(permaisuri Nabi Ibrahim a.s. yang belum juga punya anak). 

Kemudian Nabi Ibrahim membawanya pergi bersama anaknya Is- 
mail (yang baru lahir), sedangkan ibunya menyusuinya. Lalu Nabi 
Ibrahim menempatkan keduanya di dekat Baitullah, yaitu di bawah 
sebuah pohon besar di atas Zamzam, bagian dari masjid yang paling 
tinggi. Saat itu di Mekah masih belum ada seorang manusia pun, tia- 
da pula setetes air. Nabi Ibrahim menempatkan keduanya di tempat 
itu dan meletakkan di dekat keduanya sebuah kantong besar yang ber- 
isikan buah kurma dan sebuah wadah yang berisikan air minum. 

Kemudian Nabi Ibrahim pulang kembali (ke negerinya). Maka 
ibu Nabi Ismail mengikutinya dan bertanya, “Hai Ibrahim, ke mana- 
kah engkau akan pergi, tegakah engkau meninggalkan kami di lem- 
bah yang tandus dan tak ada seorang pun ini?” Ibu Nabi Ismail 
mengucapkan kata-kata ini berkali-kali, tetapi Nabi Ibrahim tidak 
sekali pun berpaling kepadanya. Maka ibu Nabi Ismail bertanya, 
“Apakah Allah telah memerintahkan kamu melakukan hal ini?” Nabi 
Ibrahim baru menjawab, “Ya.” Ibu Nabi Ismail berkata, “Kalau demi- 
kian, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami.” 


Tafsir Ibnu Kasir 967 


Lalu ibu Nabi Ismail kembali (kepada anaknya), sedangkan Nabi 
Ibrahim berangkat meneruskan perjalanannya. Ketika ia sampai di se- 
buah celah (lereng bukit) hingga mereka tidak melihatnya, maka ia 
menghadapkan wajahnya ke arah Baitullah, kemudian memanjatkan 
doanya seraya mengangkat kedua tangannya, seperti yang disebutkan 
oleh firman-Nya: 


BE SERA EA AINI 


2 - 
(eva Sp Ti 


Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian 
keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di 
dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati. (Ibrahim: 37) 


Levi ma Sad 


mudah-mudahan mereka bersyukur. Ibrahim: 37) 


sampai dengan firman-Nya: 


Ibu Ismail menyusui anaknya dan minum dari bekal air tersebut. La- 
ma-kelamaan habislah bekal air yang ada di dalam wadahnya itu, ma- 
ka ibu Ismail merasa kehausan, begitu pula dengan Ismail. Ibu Ismail 
memandang bayinya yang menangis sambil meronta-ronta, lalu ia 
berangkat karena tidak tega memandang anaknya yang sedang ke- 
hausan. Ia menjumpai Bukit Safa yang merupakan bukit terdekat 
yang ada di sebelahnya. Maka ia berdiri di atasnya, kemudian meng- 
hadapkan dirinya ke arah lembah seraya memandang ke sekitarnya, 
barangkali ia dapat menjumpai seseorang, tetapi ternyata ia tidak me- 
lihat seorang manusia pun di sana. 

— Ia turun dari Bukit Safa. Ketika sampai di lembah bawah, ia 
mengangkat (menyingsingkan) baju kurungnya dan berlari kecil se- 
perti berlarinya orang yang kepayahan hingga lembah itu terlewati 
olehnya, lalu ia sampai di Marwah. Maka ia berdiri di atas Marwah, 
kemudian menghadap ke arah lembah seraya memandang ke seke- 


968 Juz 1 — Al-Bagarah 


lilingnya, barangkali ia menjumpai seseorang, tetapi ternyata ia tidak 
melihat seorang manusia pun. Hal ini dilakukannya sebanyak tujuh 
kali. 

Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, bahwa Nabi Saw. pernah ber- 
sabda: 


Pe # PAN 
aa 


Karena itu, maka manusia melakukan sa'i di antara keduanya 
(Safa dan Marwah). 


Ketika ibu Ismail sampai di puncak Bukit Marwah, ia mendengar 
suatu suara, lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, “Tenanglah!” Ke- 
mudian ia memasang pendengarannya baik-baik, dan ternyata ia men- 
dengar adanya suara, lalu ia berkata (kepada dirinya sendiri), “Se- 
sungguhnya aku telah mendengar sesuatu, niscaya di sisimu (Ismail) 
ada seorang penolong.” 

Ternyata dia bersua dengan malaikat di sumur Zamzam, malaikat 
itu sedang menggali tanah dengan kakinya atau dengan sayapnya 
hingga muncul air. Maka ibu Ismail membuat kolam dan mengisya- 
ratkan dengan tangannya, lalu ia menciduk air itu dengan kedua ta- 
ngannya untuk ia masukkan ke dalam wadah air minumnya, sedang- 
kan sumur Zamzam terus memancar setelah ibu Ismail selesai menci- 
duknya. 

Ibnu Abbas r.a. melanjutkan kisahnya bahwa Nabi Saw. pernah 
bersabda: 


PN rn IG Teh 1 n' (2 4 In 
AI du -, ag Alan an 2. 
Entang Sa - $ Li 


| Semoga Allah merahmati ibu Ismail. Sekiranya dia membiarkan 
Zamzam —atau tidak menciduk sebagian dari airnya—, niscaya 
Zamzam akan menjadi mata air yang mengalir. 


Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, bahwa setelah itu ibu Ismail mi- 
num air Zamzam dan menyusui anaknya. Maka malaikat itu berkata 


Tafsir Ibnu Kasir 969 


kepadanya, “Janganlah kamu takut tersia-siakan, karena sesungguh- 
nya di sini terdapat sebuah rumah milik Allah yang kelak akan diba- 
ngun oleh anak ini dan ayahnya. Sesungguhnya Allah tidak akan me- 
nyia-nyiakan penduduk rumah ini. 

Tersebutlah bahwa rumah itu (Baitullah) masih Hbepipa tanah 
yang menonjol ke atas mirip dengan gundukan tanah (bukit kecil), 
bila datang banjir, maka air mengalir ke sebelah kanan dan kirinya. 

Ibu Ismail tetap dalam keadaan demikian, hingga lewat kepada 
mereka serombongan orang dari kabilah Jurhum atau salah satu ke- 
luarga dari kabilah Jurhum yang datang kepadanya melalui jalur Bu- 
kit Kida. Mereka turun istirahat di bagian bawah Mekah, lalu mereka 
melihat ada burung-burung terbang berkeliling (di suatu tempat), ma- 
ka mereka berkata, “Sesungguhnya burung-burung ini benar-benar 
mengitari sumber air. Menurut kebiasaan kami, di lembah ini tidak 
ada air.” 

Lalu mereka mengirimkan seorang atau dua orang pelari mereka, 
dan ternyata mereka menemukan adanya air. Kemudian pelari itu 
kembali dan menceritakan kepada rombongannya bahwa di tempat 
tersebut memang ada air. Lalu rombongan mereka menuju ke sana. 

Ibnu Abbas r.a. melanjutkan kisahnya, bahwa ketika itu ibu Is- 

mail berada di dekat sumur Zamzam. Mereka berkata, “Apakah eng- 
— kau mengizinkan kami untuk turun istirahat di tempatmu ini?” Ibu Is- 
mail menjawab, “Ya, tetapi tidak ada hak bagi kalian terhadap air ka- - 
mi ini.” Mereka menjawab, “Ya.” 

— Ibnu Abbas melanjutkan yakni bahwa Nabi Saw. bersabda: 


339 Pp ' , 8, 

2 “au 5 : 
Maka dengan kedatangan mereka ibu Ismail merasa terhibur, 
karena memang dia memerlukan teman. 


Mereka tinggal di Mekah dan mengirimkan utusannya kepada keluar- 
ga mereka (di tempat asalnya), lalu mereka datang dan tinggal bersa- 
ma ibu Ismail dan rombongan pertama mereka. 

Ketika di Mekah telah berpenghuni beberapa ahli bait dari ka- 
langan mereka (orang-orang Jurhum), sedangkan pemuda itu (Ismail) 


970 Juz 1 — Al-Bagarah 





telah dewasa dan belajar bahasa Arab dari mereka, ternyata pribadi 
Ismail memikat mereka di saat dewasanya. Setelah usia Ismail cukup 
matang untuk kawin, lalu mereka mengawinkannya dengan seorang 
wanita dari kalangan mereka. Tidak lama kemudian ibu Ismail wafat. 

Setelah Ismail kawin, Nabi Ibrahim datang menjenguk keluarga 
yang ditinggalkannya, tetapi ternyata ia tidak menjumpai Ismail. Lalu 
ja menanyakannya kepada istrinya, maka istri Ismail menjawab, “Sua- 
miku sedang keluar mencari nafkah buat kami.” Kemudian Nabi Ibra- 
him bertanya kepada istri Ismail tentang penghidupan dan keadaan 
mereka. Istri Ismail menjawab, “Kami dalam keadaan buruk, hidup 
kami susah dan keras.” Ternyata ia mengemukakan keluhannya kepa- 
da Nabi Ibrahim. 

Nabi Ibrahim menjawab, “Apabila suamimu datang, sampaikan- 
lah salamku kepadanya dan katakanlah kepadanya agar dia mengganti 
kusen pintunya." 

Lalu Ismail datang dengan penampilan seakan-akan sedang me- 
rindukan sesuatu. Ia berkata, “Apakah telah datang seseorang kepada- 
mu? Istrinya menjawab, “Ya, telah datang kepadaku seorang tua yang 
ciri-cirinya anu dan anu, lalu ia menanyakan kepadaku tentang keadaan- 
mu, maka aku ceritakan segalanya kepadanya. Ia menanyakan kepadaku 
tentang penghidupan kita. Maka aku katakan kepadanya bahwa kita 
hidup sengsara dan keras.” Ismail bertanya, “Apakah dia memesankan 
sesuatu kepadamu?” Istrinya menjawab, “Ya, dia berpesan kepadaku 
untuk menyampaikan salamnya kepadamu, dan mengatakan hendaknya 
engkau mengganti kusen pintumu.” 

Ismail menjawab, “Dia adalah ayahku, dan sesungguhnya dia 
memerintahkan kepadaku agar menceraikanmu. Karena itu, kem- 
balilah kamu kepada keluargamu.” Ismail menceraikannya dan kawin 
lagi dengan perempuan lain dari kalangan mereka. 

Setelah selang beberapa masa yang dikehendaki oleh Allah, Nabi 
Ibrahim tidak menjenguk mereka. Kemudian dia datang lagi kepada 
mereka, tetapi dia tidak menemukan Ismail, Jalu ia masuk menemui 
istri Ismail dan menanyakan kepadanya tentang Ismail. Maka istri Is- 
mail menjawab, “Suamiku sedang keluar mencari nafkah buat kami.” 
Nabi Ibrahim bertanya, “Bagaimanakah keadaan kalian?” Nabi Ibra- 
him menanyakan kepada istri Ismail tentang penghidupan dan keada- 


Tafsir Ibnu Kasir 971 


an mereka. Maka istri Ismail menjawab, “Kami dalam keadaan baik- 
baik saja dan dalam kemudahan hidup,” hal ini dikatakannya seraya 
memuji kepada Allah Swt. 

Nabi Ibrahim bertanya, “Apakah makanan pokok kalian?” Istri 
Ismail menjawab, “Daging.” Ibrahim a.s. bertanya, “Apakah minum 
kalian?” Istri Ismail menjawab, “Air.” Nabi Ibrahim a.s. berdoa, “Ya 
Allah, berkatilah daging dan air bagi mereka.” 

Nabi Saw. bersabda: 


PAT AK Ak TAK OARA AYAT 


Tiadalah ia mereka di masa itu biji-bijian. Seandainya mereka 
mempunyai biji-bijian, niscaya Nabi Ibrahim mendoakannya buat 
mereka. 


Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, bahwa tidak sekali-kali daging dan 
air tersebut bila dijadikan sebagai makanan pokok oleh seseorang di 
luar kota Mekah melainkan keduanya tidak akan cocok baginya. 

Nabi Ibrahim berkata, “Apabila suamimu datang, sampaikanlah 
salamku kepadanya dan katakanlah kepadanya agar dia mengukuhkan 
kusen pintunya.” Ketika Ismail datang dan bertanya, “Apakah telah 
datang seseorang kepadamu?" Istrinya menjawab, “Ya, telah datang 
kepada kami seorang syekh yang penampilannya baik,” istri Ismail 
memuji syekh tersebut. Ia melanjutkan kata-katanya, “Lalu ia mena- 
nyakan kepadaku tentang engkau, maka aku ceritakan kepadanya, dan 
ia bertanya kepadaku tentang penghidupan kita, maka kujawab bahwa 
kami dalam keadaan baik-baik saja.” 

Ismail bertanya, “Apakah dia mewasiatkan sesuatu kepadamu?” 
Istrinya menjawab, “Ya, dia menyampaikan salamnya kepadamu, dan 
memerintahkan kepadamu agar mengukuhkan kusen pintumu.” Ismail 
berkata, “Dia adalah ayahku dan kusen pintu tersebut adalah kamu 
sendiri. Dia memerintahkan kepadaku agar memegang engkau menja- 
di istriku selamanya.” 

Setelah selang beberapa lama yang dikehendaki oleh Allah Swt., 
maka datanglah Ibrahim a.s., saat itu Nabi Ismail sedang membuat 
anak panahnya di bawah sebuah pohon di dekat sumur Zamzam. Ke- 


972 | Juz 1 — Al-Bagarah 





tika Ismail melihatnya, ia segera bangkit menyambutnya dan kedua- 
nya melakukan perbuatan yang biasa dilakukan oleh seorang ayah ke- 
pada anaknya dan seorang anak kepada ayahnya (bila lama tak ber- 
sua, lalu berjumpa). 

Kemudian Nabi Ibrahim berkata, “Hai Ismail, sesungguhnya 
Allah telah memerintahkan sesuatu kepadaku.” Ismail menjawab, 
“Apakah perintah Tuhanmu itu?” Nabi Ibrahim balik bertanya, “Mau- 
kah engkau membantuku?” Ismail menjawab, “Dengan senang hati 
aku akan membantu ayah.” Nabi Ibrahim a.s. berkata, “Sesungguhnya 
Allah telah memerintahkan kepadaku agar aku membangun sebuah 
rumah (Baitullah) di sini,” seraya mengisyaratkan kepada sebuah gun- 
dukan tanah tinggi yang lebih tinggi daripada tanah yang ada di seki- 
tarnya. 

Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, bahwa pada saat itu juga ke- 
duanya mulai meninggikan dasar-dasar Baitullah, Nabi Ismail yang 
mendatangkan batu-batuan, sedangkan Nabi Ibrahim yang memba- 
ngunnya. Ketika bangunan mulai tinggi, Ismail datang membawa batu 
ini (magam Ibrahim), lalu meletakkannya untuk menjadikannya se- 
bagai tangga Nabi Ibrahim selama membangun. Maka Nabi Ibrahim 
berdiri di atasnya sambil membangun, sedangkan Nabi Ismail terus 
menyuplai batu-batunya seraya keduanya mengucapkan doa berikut, 
yang disitir oleh firman-Nya: 


AA (sz Ne ca 
Ora). ANE Es 


Ya Tuhan kami, terimalah dari kami (amalan kami). Sesungguh- 
nya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 
(Al-Bagarah: 127) 


Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Is- 
mail terus membangun Ka'bah hingga berputar merampungkan seke- 
lilingnya seraya mengucapkan doa: 


js Pa On KN aja “5 NE 
Gea AN ENI $ das 


Tafsir Ibnu Kasir 973 





Ya Tuhan kami, terimalah dari kami (amalan kami). Sesungguh- 
nya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 
(Al-Bagarah: 127) 


Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abdu Ibnu Humaid, dari Abdur 
Razzag dengan lafaz yang sama lagi cukup panjang. Ibnu Abu Hatim 
meriwayatkannya pula dari Abu Abdullah, yaitu Muhammad ibnu 
Hammad At-Tabrani dan Ibnu Jarir, dari Ahmad ibnu Sabit Ar-Razi, 
keduanya meriwayatkan hadis ini dari Abdur Razzag, tetapi dengan 
lafaz yang singkat. 

Abu Bakar ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan ke- 
pada kami Ismail ibnu Ali ibnu Ismail, telah menceritakan kepada ka- 
mi Bisyr ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu 
Muhammad Al-Azragi, telah menceritakan kepada kami Muslim ibnu 
Khalid Az-Zunji, dari Abdul Malik ibnu Juraij, dari Kasir ibnu Kasir 
yang menceritakan bahwa pada suatu malam ia pernah bersama Us- 
man ibnu Abu Sulaiman dan Abdullah ibnu Abdur Rahman ibnu Abu 
Husain berada di antara sekumpulan orang-orang yang dihadiri oleh 
Sa'id ibnu Jubair di bagian masjid yang paling tinggi. Maka Sa'id 
ibnu Jubair mengatakan, “Bertanyalah kalian kepadaku sebelum ka- 
lian tidak melihatku lagi.” Lalu mereka menanyakan kepadanya ten- 
tang kisah magam Ibrahim, maka Sa'id ibnu Jubair tampil mencerita- 
kan kepada mereka sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, kemudian ia 
menceritakan hadis ini dengan panjang lebar. 

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ab- 
dullah ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Amir 
(yakni Abdul Malik ibnu Amr), telah menceritakan kepada kami Ibra- 
him ibnu Nafi', dari Kasir ibnu Kasir, dari Sa'id ibnu Jubair, dari 
Ihnu Abbas r.a. yang menceritakan kisah berikut: 

Setelah terjadi perselisihan antara Nabi Ibrahim dan permaisuri- 
nya, ia berangkat membawa Ismail dan ibunya dengan bekal sekendi 
air minum. Maka ibu Ismail minum dari air kendi tersebut, lalu air 
susunya mengalir dan ia susukan kepada bayinya (Ismail), hingga 
sampailah Ibrahim di Mekah. Ia menempatkan keduanya di bawah se- 
buah pohon, kemudian, Ibrahim kembali kepada keluarganya (di 
Syam). Tetapi ibu Ismail mengikutinya, hingga ketika keduanya sam- 


974 Juz 1 — Ak-Bagarah 





pai di Bukit Kida, ibu Ismail memanggil Ibrahim dari belakang, “Hai 
Ibrahim, kepada siapa engkau menyerahkan (menitipkan) kami?” 
Ibrahim menjawab, “Kutitipkan kalian kepada Allah.” Ibu Ismail 
menjawab, “Aku rela dengan Allah.” 

Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, bahwa setelah itu ibu Ismail 
kembali dan minum air dari kendi itu, lalu air susunya ia berikan ke- 
pada si bayi. Setelah persediaan air habis, ia berkata, “Sebaiknya aku 
pergi untuk melihat-lihat keadaan, barangkali aku dapat menemukan 
seseorang.” Maka ia pergi dan naik ke Bukit Safa, lalu melayangkan 
pandangannya, tetapi ia tidak melihat seorang manusia pun. Setelah 
sampai di lembah, maka ia berlari kecil hingga sampai ke Bukit Mar- 
wah, ia lakukan hal ini berkali-kali hingga tujuh kali. 

Kemudian ia berkata (kepada dirinya sendiri), “Sebaiknya aku 
pergi untuk menengok apa yang dilakukan oleh bayiku.” Lalu ia pergi 
dan melihat bayinya, tetapi ternyata si bayi masih tetap dalam keada- 
an seperti semula, seakan-akan seperti orang yang sedang mengha- 
dapi kematian. Jiwanya tidak tenang, lalu ia berkata (kepada dirinya 
sendiri), “Sekiranya aku pergi lagi untuk melihat-lihat, barangkali saja 
aku dapat menemukan seorang manusia.” Lalu ia pergi dan naik ke 
Bukit Safa, kemudian ia melayangkan pandangannya ke semua arah, 
tetapi ternyata ia tidak menemukan seorang manusia pun, hingga ia 
lakukan hal itu sebanyak tujuh kali. 

Kemudian ia berkata, “Sebaiknya aku pergi untuk melihat keada- 
an bayiku, apa yang sedang dialaminya.” Tiba-tiba ia mendengar 
suara, lalu ia berseru, “Tolong, sekiranya engkau mempunyai kebaik- 
an.” Ternyata ia bersua dengan Malaikat Jibril a.s. yang sedang me- 
nancapkan tumitnya ke tanah. Maka keluarlah air, hingga ibu Ismail 
kagum melihatnya, lalu ia menggalinya (dengan kedua tangannya). 

Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, bahwa Nabi Saw. pernah ber- 
sabda: 


a AN Ph Ind Pn 
ANA AA AA 


Seandainya dia (ibu Ismail) membiarkannya, niscaya airnya 
akan keluar dengan sendirinya. 


Tafsir Ibnu Kasir 975 





Lalu ia minum air sumur itu dan menyusukan air susunya kepada 
anaknya. 

Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, bahwa setelah itu lewat se- 
rombongan orang dari kabilah Jurhum di perut lembah (Mekah). Me- 
reka terkejut melihat rombongan burung-burung yang terbang ber- 
keliling pada sesuatu, seakan-akan mereka tidak mempercayainya. 
Mereka berkata, “Tiada lain burung-burung ini terbang melainkan di 
atas air.” Lalu mereka mengirimkan utusannya untuk melihat keada- 
an, dan ternyata utusan itu benar-benar melihat adanya air. Lalu utus- 
an itu kembali kepada rombongannya dan menceritakan apa yang te- 
lah mereka saksikan. Mereka datang kepada ibu Ismail dan berkata, 
“Wahai ibu Ismail, sudikah engkau mengizinkan kami untuk tinggal 
bersama engkau?” 

Setelah putranya dewasa dan menikah dengan seorang wanita da- 
ri kalangan mereka, timbul di dalam hati Nabi Ibrahim suatu niat. 
Maka ia berkata kepada permaisurinya, “Sesungguhnya aku akan 
menjenguk tinggalanku (di Mekah).” 

Ibrahim a.s. tiba dan mengucapkan salam, lalu bertanya, “Di ma- 
nakah Ismail?” Istri Ismail menjawab, “Dia sedang pergi berburu.” 
Ibrahim a.s. berkata, “Katakanlah kepadanya agar dia mengubah tang- 
ga pintu rumahnya.” Ketika istri Ismail menceritakan hal tersebut ke- 
pada Ismail, maka Ismail berkata, “Engkaulah yang dimaksud dengan 
tangga pintu rumah, maka kembalilah kamu kepada keluargamu.” 

Kemudian timbul niat lagi pada diri Nabi Ibrahim, lalu ia berkata 
(kepada permaisurinya), “Sesungguhnya aku akan menjenguk tinggal- 
anku.” Ia datang, lalu bertanya, “Di manakah Ismail?” Istri Ismail 
menjawab, “Dia sedang pergi berburu.” Istri Ismail berkata pula, “Su- 
dikah engkau istirahat untuk makan dan minum?” Ibrahim bertanya, 
“Apakah makanan dan minuman kalian?” Ia menjawab, “Makanan 
kami adalah daging, dan minuman kami adalah air.” Ibrahim a.s. ber- 
doa, “Ya Allah, berkatilah mereka dalam makanan dan minuman me- 
reka.” 

Maka Abul Oasim (yakni Nabi Saw.) bersabda, “Itu suatu berkah 
berkat doa Ibrahim.” 

Kemudian timbul lagi niat pada diri Nabi Ibrahim, maka ia ber- 
kata kepada permaisurinya, “Sesungguhnya aku akan menjenguk ting- 


976 Juz 1 — Al-Bagarah 





galanku.” Lalu ia datang dan menjumpai Ismail berada di dekat su- 
mur Zamzam sedang memperbaiki anak panahnya. Ibrahim berkata, 
“Hai Ismail, sesungguhnya Tuhanmu memerintahkan aku agar mem- 
bangun rumah-Nya di tempat ini.” Ismail menjawab, “Taatilah Tu- 
hanmu.” Ibrahim berkata, “Sesungguhnya Dia telah memerintahkan 
kepadaku agar engkau membantuku dalam pelaksanaannya.” Ismail 
menjawab, “Kalau demikian, aku akan melakukannya.” 

Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, bahwa Ibrahim bangkit, lalu 
mulai membangun, sedangkan Ismail menyediakan batu-batunya. 
Sambil bekerja, keduanya mengatakan: 


ca aa Pe LA ee Ab 
(wsa3g)) » PA Peran aa SE ada 


Ya Tuhan kami, terimalah dari kami (amalan kami). Sesungguh- 
nya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 
(Al-Bagarah: 127) 


Ketika bangunan makin tinggi dan Nabi Ibrahim yang sudah berusia 
lanjut itu merasa lemah untuk mengangkat batu-batuan, maka ia ber- 
diri di atas batu magam, sedangkan Ismail memberikan batu-batu itu 
kepadanya. Keduanya bekerja seraya mengucapkan doa berikut: 


CM Ak 11 
(sy 12231) Baja : Ta ME Ea a55 
— hr 


Ya Tuhan kami, terimalah dari kami (amalan kami). Sesungguh- 
nya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 
(Al-Bagarah: 127) 


Demikianlah riwayat yang diketengahkan oleh Imam Bukhari melalui 
dua jalur di dalam Kitabul Anbiya. 

Akan tetapi, yang mengherankan ialah Al-Hafiz Abu Abdullah 
Al-Hakim meriwayatkannya di dalam kitab Mustadrak-nya dari Abul 
Abbas Al-Asam, dari Muhammad ibnu Sinan Al-Oazzaz, dari Abu 
Ali alias Ubaidillah ibnu Abdul Majid Al-Hanafi, dari Ibrahim ibnu 
Nafi' dengan lafaz yang sama. Ia mengatakan bahwa hadis ini sahih 
dengan syarat Syaikhain (Bukhari dan Muslim), tetapi keduanya tidak 


Tafsir Ibnu Kasir 977 


mengetengahkannya. Demikianlah menurut Imam Hakim. Padahal 
Imam Bukhari mengetengahkannya seperti yang Anda lihat sendiri 
melalui hadis Ibrahim ibnu Nafi', tetapi di dalam hadis ini seakan- 
akan terjadi peringkasan, mengingat di dalamnya tidak disebutkan 
perihal penyembelihan. 

Disebutkan di dalam kitab sahih bahwa kedua tanduk domba 
yang disembelihnya itu digantungkan di Ka'bah. Disebutkan pula 
bahwa Nabi Ibrahim berkunjung kepada keluarganya di Mekah de- 
ngan memakai kendaraan burag yang kecepatannya seperti kilatan si- 
nar. Setelah usai dari kunjungannya, ia kembali lagi ke Baitul Mag- 
dis. Di dalam riwayat hadis ini disebutkan nama-nama tempat yang 
sudah tiada, diketengahkan oleh Ibnu Abbas, dari Nabi Saw. 

Sehubungan dengan hadis ini telah disebutkan dari Amirul Mu- 
minin Ali ibnu Abu Talib hal-hal yang sebagiannya berbeda dengan 
apa yang telah dikemukakan di atas, seperti yang dikatakan oleh Ibnu 
Jarir. Ta mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ib- 
nu Basysyar dan Muhammad ibnul Musanna, keduanya mengatakan, 
telah menceritakan kepada kami Muammal, telah menceritakan kepa- 
da kami Sufyan, dari Abu Ishag, dari Harisah ibnu Mudarrib, dari Ali 
ibnu Abu Talib yang menceritakan kisah berikut: 

Keuka Ibrahim diperintahkan membangun Baitullah, ia berangkat 
bersama Ismail dan Hajar. Sesampainya di Mekah, ia melihat gum- 
palan awan berupa seperti kepala manusia di angkasa yang letaknya 
tepat di atas tempat Baitullah (Ka'bah), lalu awan itu berkata, “Hai 
Ibrahim, bangunlah di bawah naunganku ini,” atau awan tersebut me- 
ngatakan, “Sebesar diriku, jangan lebih, jangan pula kurang.” 

Setelah selesai membangun, Ibrahim berangkat dan meninggal- 
kan Ismail serta Hajar. Maka Hajar berkata kepada Ibrahim, “Kepada 
siapakah engkau menyerahkan kami (menitipkan kami)?” Ibrahim 
menjawab, “Kepada Allah.” Hajar menjawab, “Berangkatlah, sesung- 
guhnya Dia tidak akan menyia-nyiakan kami.” 

Ismail pun merasa sangat haus, lalu Hajar naik ke atas Bukit Safa 
dan memandang ke sekelilingnya, ternyata ia tidak melihat sesuatu 
pun (yang dapat membantunya). Ia terus berjalan hingga sampai di 
Bukit Marwah, tetapi ia tidak juga melihat sesuatu pun. Lalu ia kem- 
bali lagi ke Bukit Safa dan melihat-lihat lagi, tetapi ia tidak melihat 


978 Juz 1 — Al-Bagarah 





sesuatu pun. Ia lakukan demikian sebanyak tujuh kali. Akhirnya ia 
berkata, “Aduhai Ismail anakku, kiranya aku bakal tidak akan me- 
lihatmu lagi karena engkau akan mati.” Ja datang kepada Ismail yang 
saat itu sedang mengamuk seraya menangis karena kehausan. Maka 
Hajar diseru oleh Malaikat Jibril, “Siapakah kamu?” Hajar menjawab, 
“Aku Hajar, ibu dari anak Ibrahim ini.” Jibril bertanya, “Kepada sia- 
pakah kamu berdua diserahkan?” Hajar menjawab, “Dia menyerahkan 
kami kepada Allah.” Jibril berkata, “Dia menyerahkan kalian kepada 
Tuhan Yang Maha Mencukupi.” Kemudian Jibril mengorek tanah de- 
ngan jarinya, maka keluarlah air darinya dengan berlimpah. Lalu Ha- 
jar membendung air itu, dan Jibril berkata, “Biarkanlah air ini, karena 
sesungguhnya air ini berlimpah!” 

Di dalam riwayat ini disimpulkan bahwa Ibrahim membangun 
Baitullah sebelum meninggalkan keduanya (Hajar dan anaknya). Te- 
tapi dapat diinterpretasikan bahwa apa yang dilakukan oleh Ibrahim 
hanyalah semata-mata untuk memelihara batasan-batasannya. Dengan 
kata lain, pada awalnya Ibrahim hanya membuat patok-patoknya saja, 
bukan membangunnya sampai tinggi, menunggu Ismail besar, lalu ke- 
duanya akan membangunnya bersama-sama, seperti apa yang disebut- 
kan di dalam firman-Nya. 

Kemudian Ibnu Jarir mengatakan bahwa Hannad ibnus Sirri me- 
ngatakan, telah menceritakan kepada kami Abul Ahwas, dari Sam- 
mak, dari Khalid ibnu Ur'urah, pernah ada seorang lelaki menghadap 
kepada Ali r.a., lalu berkata, “Ceritakanlah kepadaku kisah Baitullah, 
apakah Baitullah merupakan rumah (rumah ibadah) yang pertama kali 
dibangun di muka bumi ini?” Ali r.a. menjawab, “Tidak, tetapi 
Baitullah adalah rumah yang mula-mula dibangun dalam keberkatan, 
padanya terdapat magam Ibrahim, dan barang siapa memasukinya, 
menjadi amanlah dia. Jika kamu suka, maka akan kuceritakan 
kepadamu bagaimana asal mula pembangunannya.” 

Sahabat Ali r.a. melanjutkan kisahnya, bahwa sesungguhnya 
Allah menurunkan wahyu-Nya kepada Ibrahim, “Bangunkanlah se- 
buah rumah di bumi untuk-Ku!” Tetapi Ibrahim mendapat kesulitan 
besar untuk merealisasikannya. Lalu Allah mengirimkan sakinah, ya- 
itu angin yang berputar. Angin ini mempunyai dua kepala (putaran): 
yang satu mengikuti yang lainnya, hingga sampailah keduanya di Me- 


Tafsir Ibnu Kasir 979 


kah. Ketika sampai di Mekah, angin tersebut membentuk lingkaran di 
tempat Baitullah seperti lingkaran sebuah perisai. Kemudian Allah 
memerintahkan kepada Ibrahim untuk membangun Baitullah di tem- 
pat angin sakinah itu berhenti. 

Ibrahim membangun Baitullah hingga yang tertinggal hanyalah 
sebuah batu, lalu si pemuda (Ismail) pergi mencari sesuatu dan Ibra- 
him berkata kepada anaknya itu, “Carikanlah sebuah batu seperti apa 
yang aku perintahkan.” Ismail berangkat untuk mencarikan sebuah 
batu bagi Ibrahim, lalu ia datang membawa batu tersebut, tetapi ia 
menjumpai Hajar Aswad telah terpasang di tempat tersebut. Maka ia 
bertanya, “Hai ayahku, siapakah yang mendatangkan batu ini kepada- 
mu?” Ibrahim menjawab, “Batu ini didatangkan kepadaku oleh seseorang 
yang tidak mengandalkan peran sertamu.” Malaikat Jibril a.s. menda- 
tangkan batu itu dari langit, lalu Ibrahim menyempurnakan bangunan- 
nya. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Muhammad ibnu Abdullah ibnu Yazid Al-Mugri, telah menceritakan 
kepada kami Sufyan, dari Bisyr ibnu Asim, dari Sa'id ibnul 
Musayyab, dari Ka'b Al-Ahbar yang menceritakan kisah berikut: 

Pada mulanya Baitullah itu terapung di atas air sebelum Allah 
menciptakan bumi dalam jarak empat puluh tahun. Dari Baitullah-lah 
bumi dihamparkan. 

Sa'id mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Abu 
Talib, bahwa Ibrahim tiba dari negeri Armenia ditemani oleh sakinah 
yang menunjukkan kepadanya tempat Baitullah, sebagaimana seckor 
laba-laba membangun rumahnya. Maka sakinah menjumpai batu-ba- 
tuan yang salah satu darinya tidak dapat diangkat kecuali oleh tiga 
puluh orang. Lalu aku (perawi) bertanya, “Hai Abu Muhammad, 
sesungguhnya Allah Swt. telah berfirman: 


(es 3230) Jami entah Ss 


Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar- 
dasar Baitullah bersama Ismail' (Al-Bagarah: 127)." 


Maka Abu Muhammad menjawab, “Hal tersebut terjadi sesudahnya.” 


980 Juz 1 — Al-Bagarah 


As-Saddi mengatakan, sesungguhnya Allah memerintahkan ke- 
pada Ibrahim untuk membangun Baitullah bersama Ismail, dan Allah 
berfirman, “Bangunkanlah olehmu berdua rumah-Ku bagi orang- 
orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang rukuk, dan yang sujud.” Maka 
Ibrahim berangkat hingga tiba di Mekah, lalu dia dan Ismail mengam- 
bil cangkul, sedangkan keduanya masih belum mengetahui letak 
Baitullah yang akan dibangunnya. 

Maka Allah mengirimkan angin yang dikenal dengan sebutan 
angin khajuj (puting beliung). Angin tersebut mempunyai dua sayap 
dan kepala seakan-akan bentuknya seperti ular. Kemudian angin ter- 
sebut menguakkan bagi keduanya (Ibrahim dan Ismail) semua yang 
ada di sekitar Ka'bah hingga tampaklah fondasi Baitullah yang perta- 
ma. Lalu keduanya mengikutinya dengan cangkul mereka, keduanya 
terus menggali hingga fondasi diletakkan. Yang demikian itu adalah 
yang disebutkan di dalam firman-Nya: 


(eva BEN). Ibed Kaaah 


Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-da- 
sar Baitullah. (Al-Bagarah: 127) 


atm sea ea AG naya y» Yes 


Dan (ingatlah) ketika Kami memberikan tempat BN Ibrahim 
di tempat Baitullah. (Al-Hajj: 26) 


Ketika keduanya hampir selesai dari pembangunannya, dan tahapan 
pembangunannya sampai pada rukun, lalu Ibrahim berkata kepada Is- 
mail, “Hai anakku, carikanlah sebuah batu yang baik untukku, nanti 
akan aku letakkan di tempat (rukun) ini.” Ismail menjawab, “Wahai 
ayahku, sesungguhnya aku sedang malas dan lelah.” Ibrahim berkata, 
“Sekalipun demikian, kamu harus mencarinya.” Maka berangkatlah 
Ismail mencari batu tersebut untuk ayahnya. 

Ketika itu juga Malaikat Jibril datang kepada Ibrahim dengan 
membawa Hajar Aswad dari India. Pada mulanya Hajar Aswad ber- 


Tafsir Ibnu Kasir 981 





warna putih. Ia adalah batu yagut berwana putih seperti bunga 
Sagamah (putih bersih). Pada mulanya batu itu dibawa oleh Adam 
dari surga ketika diturunkan ke bumi, lalu batu itu menjadi hitam ka- 
rena dosa-dosa manusia. 

Ismail datang membawa batu yang diminta, tetapi ternyata ia 
menjumpai bahwa rukun tersebut telah diisi dengan Hajar Aswad. 
Maka ia bertanya, “Wahai ayahku, siapakah yang mendatangkan batu 
ini kepadamu?” Ibrahim menjawab, “Ia didatangkan oleh orang yang 
lebih bersemangat daripada kamu.” 

Lalu keduanya terus membangun seraya berdoa mengucapkan 
kalimat-kalimat yang pernah diujikan oleh Allah kepada Ibrahim. La- 
lu Ibrahim berkata: 


N 
391 : CASE e AA KM 
Gw aga ) aa 1) 
: ha Me ato « 


Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami (amalan kami). Sesung- 
guhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Menge- 
fahui. (Al-Bagarah: 127) 


Di dalam riwayat ini terdapat pengertian yang menunjukkan bahwa 
dasar-dasar (fondasi) Baitullah telah ada sebelum Nabi Ibrahim, dan 
sesungguhnya Nabi Ibrahim hanya ditunjukkan ke tempat Baitullah 
berada dan tinggal meneruskannya. Hadis ini dijadikan pegangan oleh 
orang-orang yang berpendapat demikian. Imam Abdur Razzag me- 
ngatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Ayyub, dari 
Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan takwil firman- 
Nya: 


aa (c JA 133 
(va DA J bae aa 
Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-da- 


sar Baitullah. (Al-Bagarah: 127) 


Bahwa dasar-dasar Baitullah tersebut adalah dasar-dasar yang telah 
ada sebelumnya. 


982 Juz 1 — Al-Bagarah 





Abdur Razzag mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami 
Hisyam ibnu Hassan, dari Siwar menantu Ata, dari Ata ibnu Abu Ra- 
bah yang menceritakan, “Ketika Allah menurunkan Adam dari surga 
ke bumi, kedua kaki Adam berada di bumi, sedangkan kepalanya ber- 
ada di langit (karena sangat tingginya) seraya mendengarkan perca- 
kapan penduduk langit (para malaikat) dan doa mereka hingga hati- 
nya merasa terhibur karena mereka. Maka para malaikat merasa takut, 
hingga mereka mengadu kepada Allah Swt. dalam doa dan salatnya. 
Lalu Allah mengurangi tinggi Adam hingga lebih dekat ke bumi (ti- 
dak terlalu tinggi). Ketika Adam tidak dapat mendengar lagi perca- 
kapan yang ia dengar dari penduduk langit, ia merasa kesepian. Lalu 
ia mengadu kepada Allah Swt. dalam doa dan salatnya, akhirnya 
Allah mengarahkannya ke Mekah. Maka tersebutlah bahwa bekas pi- 
jakan kaki Adam kelak akan menjadi kota, sedangkan langkah-lang- 
kahnya akan menjadi tanah lapang (sahara). Kemudian sampailah 
Adam ke Mekah.” 

Allah menurunkan batu yagut dari surga, batu yagut tersebut di- 
letakkan di Baitullah. Baitullah masih dipakai untuk tawaf hingga 
Allah menurunkan banjir besar di zaman Nabi Nuh a.s., lalu batu ya- 
gut itu diangkat kembali ke langit, dan diturunkan kembali ke bumi di 
saat Ibrahim a.s. inembangun Baitullah. Yang demikian itu disebut- 
kan di dalam firman-Nya: 


Sai co P HN gKana SESI 


Dan (ingatlah) ketika Kami memberikan tempat Pai Ibrahim 
di tempat Baitullah. (Al-Hajj: 26) 


Abdur Razzag menyatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ju- 
raij, dari Ata yang menceritakan bahwa Adam mengadu, “Sesungguh- 
nya aku tidak lagi mendengar suara malaikat.” Allah berfirman, “Itu 
karena kesalahanmu, tetapi turunlah ke bumi dan bangunlah sebuah 
rumah buat-Ku. Setelah itu kelilingilah olehmu sebagaimana kami 
melihat para malaikat mengelilingi Bait-Ku di langit.” Dan orang- 
orang menduga bahwa Adam membangunnya dari lima buah bukit, 
yaitu dari Bukit Hira, Bukit Zaita, Bukit Sinai, dan Bukit Judi: dan 
tersebutlah bahwa batu fondasinya dari Bukit Hira. Demikianlah pem- 


Tafsir Ibnu Kasir 983 





bangunan yang dilakukan oleh Adam, kembali dibangun dengan fon- 
dasi yang sama oleh Ibrahim a.s. jauh sesudahnya. 

Sanad hadis ini memang sahih sampai kepada Ata, tetapi pada 
sebagiannya terdapat hal-hal yang tidak dapat diterima. 

Abdur Razzag mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami 
Ma mar, dari Oatadah yang telah menceritakan bahwa Allah menu- 
runkan Baitullah bersama-sama Adam. Adam diturunkan oleh Allah 
ke bumi, dan tempat turunnya ialah di India. Ketika itu kepala Adam 
berada di langit, sedangkan kedua kakinya di bumi. Maka para ma- 
laikat merasa takut kepadanya, lalu Allah mengurangi tingginya men- 
jadi enam puluh hasta. Maka Adam merasa sedih karena ia tidak da- 
pat lagi mendengar suara para malaikat dan suara tasbih mereka. 
Adam mengadukan hal tersebut kepada Allah, maka Allah Swt. ber- 
firman, “Hai Adam, sesungguhnya Aku telah menurunkan buatmu se- 
buah rumah untuk tawaf-mu, sebagaimana di sekitar ' Arasy-Ku para 
malaikat ber-fawaf, dan kamu salat padanya sebagaimana mereka me- 
lakukan salat di dekat ' Arasy-Ku.” 

Maka Adam berangkat menuju Baitullah seraya memanjangkan 
langkah-langkahnya, di antara setiap dua langkah akan terjadi padang 
sahara, dan sahara-sahara tersebut masih tetap ada sesudahnya. Se- 
telah sampai di Baitullah, Adam melakukan tawaf padanya, demikian 
pula para nabi lainnya sesudahnya. 

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Hu- 
maid, telah menceritakan kepada kami Ya gub Al-'Ama, dari Hafs ib- 
nu Humaid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang telah menceritakan, 
“Allah meletakkan Baitullah di atas pilar-pilar air yang semuanya ada 
empat pilar, sebelum dunia diciptakan Allah dalam jarak dua ribu ta- 
hun, kemudian bumi dihamparkan dari bawah Baitullah.” 

Muhammad ibnu Ishag meriwayatkan, telah menceritakan kepa- 
danya Abdullah ibnu Abu Nujaih, dari Mujahid dan lain-lainnya dari 
kalangan ahlul ilmi, sesungguhnya Allah ketika hendak memberikan 
tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah, Ibrahim berangkat me- 
nuju Bailullah dari negeri Syam seraya membawa Ismail dan ibunya, 
yaitu Hajar. Ketika itu Ismail masih bayi dan masih menyusu. Mereka 
menunggang kendaraan —menurut yang mereka kisahkan kepadaku 
yaitu kendaraan burag— dengan ditemani oleh Malaikat Jibril yang 


084 Juz 1 — Al-Bagarah 





menjadi penunjuk jalan ke tempat Baitullah dan tanda-tanda Tanah 
Suci. 

Malaikat Jibril berangkat bersama mereka, dan tersebutlah bahwa 
tidak sekali-kali Jibril melalui sebuah kampung melainkan Adam 
berkata, “Apakah tempat ini yang diperintahkan kepadamu, hai Jib- 
ri1?” Jibril menjawab, “Teruskanlah perjalananmu,” hingga sampailah 
Jibril dan Adam di Mekah. 

Saat itu hanya ada tumbuh-tumbuhan rumput berduri, pohon sa- 
lam serta pohon samar, dan di luar Mekah serta sekelilingnya terdapat 
bangsa Amaligah yang menghuni kawasan tersebut. Sedangkan Bai- 
tullah ketika itu merupakan sebuah bukit kecil yang batu kerikilnya 
berwarna merah. Lalu Ibrahim berkata kepada Jibril, “Di sinikah eng- 
kau diperintahkan agar aku menempatkan keduanya (Hajar dan Is- 
mail, putranya)?” Jibril menjawab, “Ya.” 

Kemudian Ibrahim menuju ke tempat Hijir (Ismail), lalu me- 
nurunkan keduanya di tempat itu, dan ia memerintahkan kepada Hajar 
—ibu Ismail— untuk membuat sebuah tanda di tempat itu, lalu 
Ibrahim berdoa: 


3 2. nm In SAN -., 
Ten Senin YAN Cai 


Cv ' me) K3 nu PIN an 


Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian 
keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di 
dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati —sampai de- 
ngan— mudah-mudahan mereka bersyukur. (Ibrahim: 37) 


Abdur Razzag mengatakan, te'ah menceritakan kepada kami Hisyam 
ibnu Hassan, telah menceritakan kepadaku Humaid, dari Mujahid 
yang mengatakan bahwa Allah telah menciptakan tempat rumah ini 
(Baitullah) sebelum Dia menciptakan sesuatu pun dalam jarak dua ri- 
bu tahun. Pilar-pilarnya berada di bumi lapis yang ketujuh. Hal yang 
sama dikatakan pula oleh Lai$ ibnu Aby Sulaim, dari Mujahid, bahwa 
dasar-dasar Baitullah sampai ke bumi lapis yang ketujuh.” 
Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
ayahku, telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Rafi”, telah men- 


Tafsir Ibnu Kasir 985 





ceritakan kepada kami Abdul Wahhab ibnu Mu'awiyah, dari Abdul 
Mu-min ibnu Khalid, dari Alya ibnu Ahmar, ketika Zul Oarnain tiba 
di Mekah, ia menjumpai Ibrahim dan Ismail sedang membina dasar- 
dasar Baitullah dari lima buah bukit. 

Zul Oarnain bertanya, “Apakah yang sedang kalian berdua laku- 
kan terhadap tanah kekuasaan kami?” Ibrahim menjawab, “Kami ada- 
lah dua hamba Allah yang diperintahkan untuk membangun Ka'bah 
ini” Zul @arnain bertanya, “Kalau demikian, kemukakanlah bukti 
yang memperkuat pengakuan kalian itu.” Maka bangkitlah lima ekor 
domba, lalu kelima-limanya mengatakan, “Kami bersaksi bahwa Ibra- 
him dan Ismail adalah dua orang hamba Allah, yang kedua-duanya 
diperintahkan untuk membangun Ka'bah ini.” Akhirnya Zul Oarnain 
berkata, “Aku rela dan menyerah,” kemudian ia melangsungkan per- 
jalanan pengembaraannya. 

Al-Azragi meriwayatkan di dalam kitab Tarikh Mekah-nya bah- 
wa Zul Oarnain ikut tawaf bersama Nabi Ibrahim a.s. di Baitullah. 
Riwayat ini menunjukkan bahwa Zul Oarnain hidup di masa silam se- 
belum Nabi Ibrahim. 

Imam Bukhari mengatakan sehubungan dengan takwil firman- 
Nya: 


Lana Pa Ge al 


Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-da- 
sar Baitullah bersama Ismail. (Al-Bagarah: 127), hingga akhir 
ayat. 


Al-gawa'id artinya fondasi atau dasar, bentuk tunggalnya adalah 
ga'idah, al-gawa'id minan nisa (wanita-wanita yang telah berhenti 
haidnya dan tidak mengandung lagi), bentuk tunggalnya ga' idah pula. 
Telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepadaku 
Malik, dari Ibnu Syihab, dari Salim ibnu Abdullah, bahwa Abdullah 
ibnu Muhammad ibnu Abu Bakar telah menceritakan kepada Abdul- 
lah ibnu Umar, dari Siti Aisyah r.a. (istri Nabi Saw.) bahwa Rasulul- 
lah Saw. pernah bersabda: 


986 Juz 1 — Ai-Bagarah 





AI TAN LN en SS 
ep aura A33 pengin Mr e BA 
AA 053 TIP NE IA 


“Tahukah kamu bahwa kaummu ketika membangun Baitullah, 
mereka membangunnya kurang dari fondasi-fondasi yang telah 
diletakkan oleh Ibrahim?” Aku (Siti Aisyah r.a.) berkata, “Wahai 
Rasulullah, mengapa engkau tidak mengembalikannya seperti ke- 
adaan semula sampai pada fondasi Nabi Ibrahim?” Nabi Saw. 
menjawab, “Seandainya kaummu bukan masih baru meninggal- 
kan kekufuran, (tentu aku mau melakukannya).” 


Sahabat Abdullah Ibnu Umar r.a. berkata, “Seandainya Siti Aisyah 
benar-benar mendengar ini langsung dari Rasulullah Saw., maka apa 
yang aku lihat Rasulullah Saw. tidak pernah mengusap kedua rukun 
(sudut) yang berada di kedua sisi Hijir Ismail, tiada lain hal tersebut 
karena belum disempurnakan menurut fondasi yang telah diletakkan 
oleh Nabi Ibrahim a.s.” 

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Bab “Haji”, 
dari Al-Oa”nabi, sedangkan di dalam Bab “Ahadisul Anbiya (Kisah- 
kisah para Nabi)” ia meriwayatkannya dari Abdullah ibnu Yusuf dan 
Imam Muslim, dari Yahya ibnu Yahya, juga dari hadis Ibnu Wahb, 
sedangkan Imam Nasai meriwayatkannya melalui hadis Abdur Rah- 
man ibnul Oasim, semuanya meriwayatkannya dari Malik dengan Ia- 
faz yang disebutkan di atas. 

Imam Muslim meriwayatkannya pula melalui hadis Nafi' yang 
mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abdullah ibnu Abu Bakar 
ibnu Abu Ouhafah menceritakan hadis berikut kepada Abdullah ibnu 
Umar, dari Siti Aisyah r.a. dan Nabi Saw. Disebutkan di dalam riwa- 
yat ini bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: 


none 0 NATA GEN SL pe Sa Pd De aa uh 
BEN SEN Aebann AS ia de UNI 


Tafsir Ibnu Kasir 987 


2 


LAS NG SIA Lab yaa 3 KAKI AS 
2 se 


Seandainya kaummu bukan masih baru meninggalkan masa Jahi- 
llahnya —atau baru meninggalkan kekufurannya— niscaya aku 
akan menafkahkan harta simpanan Ka' bah di jalan Allah (yakni 
untuk merenovasi Ka'bah), dan sungguh aku akan menjadikan 
pintunya dekat ke tanah dan sungguh aku akan memasukkan 
Hijir Ismail ke dalam bangunannya. 


Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ubaidil- 
lah ibnu Musa, dari Israil, dari Abu Ishag, dari Al-Aswad yang me- 
ngatakan bahwa Ibnuz Zubair pernah bertanya kepadanya, “Dahulu 
Siti Aisyah sering menceritakan kepadamu banyak hadis dengan sem- 
bunyi-sembunyi, ceritakanlah kepadaku apa yang telah dikisahkannya 
mengenai masalah Ka'bah!” Al-Aswad berkata, Siti Aisyah mengata- 
kan kepadanya bahwa Nabi Saw. pernah bersabda Ka 


KK Kata Tn 2 Kan EA 


2g PAI 2 Lengan 2 RA 
Sa ikan JNE LIS. nan 
KE 


Hai Aisyah, seandainya kaummu bukan masih baru meninggal- 
kan kebiasaan mereka —menurut Ibnuz Zubair diartikan keku- 
Juran— niscaya aku akan membongkar Ka'bah, kemudian aku 
buatkan baginya dua buah pintu, satu pintu untuk orang-orang 
masuk, sedangkan yang lainnya untuk mereka keluar darinya. 


Kemudian hal itu dilakukan oleh Ibnuz Zubair. Hadis ini hanya dike- 
tengahkan oleh Imam Bukhari sendiri. Dia meriwayatkannya dengan 
lafaz demikian di dalam Kitabul 'Ilmi, bagian dari kitab sahihnya. 
Imam Muslim di dalam kitab sahihnya mengatakan, telah mence- 
ritakan kepada kami Yahya ibnu Yahya, telah menceritakan kepada 
kami Abu Mu'awiyah, dari Hisyam ibnu Urwah, dari ayahnya, dari 


988 Juz 1 — Al-Bagarah 





Siti Aisyah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersab- 
da kepadanya: 


-" 


BN aa LA SU Basa Neh tan 


Pi PP 


“- AA. . ” F, 
S Gi TN KAA Being 


Seandainya kaummu bukan baru meninggalkan kebiasaan keku- 
furannya, niscaya aku akan membongkar Ka'bah dan aku jadi- 
kan berada di atas fondasi Ibrahim. Karena sesungguhnya kaum 
Ouraisy ketika membangun Baitullah, mereka menguranginya 
(dari fondasi Ibrahim), dan SERU TA aku akan menjadikan 
baginya pintu keluar. 


Imam Muslim mengatakan bahwa hadis ini diceritakan kepada kami 
oleh Abu Bakar ibnu Abu Syaibah dan Abu Kuraib, keduanya me- 
ngatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, dari Hisyam 
dengan sanad ini. Sanad ini diketengahkan oleh Imam Muslim sen- 
diri. 

Imam Muslim mengatakan pula, telah menceritakan kepadaku 
Muhammad ibnu Hatim, telah menceritakan kepadaku Muhammad 
ibnu Mahdi, telah menceritakan kepada kami Sulaim ibnu Hayyan, 
dari Sa'id (yakni Ibnu Mina) yang menceritakan bahwa ia pernah 
mendengar Abdullah ibnuz Zubair mengatakan bahwa bibinya (yakni 
Siti Aisyah r.a.) pernah bercerita kepadanya bahwa Nabi Saw. pernah 
bersabda: 


Lo on oh 3 Kena ANDI 
KI Sah Hina M3 sena Ha BIP 55 CL 
- ar NP Pa pap “ Jani Nae Rae SEN 
Ha Sm Aa) at CNN ed ga u - Jd 8 
maba S0 PAR An PA 

Sa Ma 


Tafsir Ibnu Kasir 989 





— Hai Aisyah, seandainya kaummu bukan baru meninggalkan ke- 
biasaan kekufurannya, niscaya aku akan membongkar Ka'bah, 
lalu aku tempelkan ke tanah, dan sesungguhnya aku akan mem- 
buat pintu timur dan pintu barat baginya, serta aku akan me- 
nambahkan padanya sepanjang enam hasta dari Hijir (Ismail). 
Karena sesungguhnya orang-orang Ouraisy menguranginya ke- 
tika merenovasi Ka'bah. 


Riwayat ini pun diketengahkan oleh Imam Muslim sendiri. 


Kisah Pembangunan Ka'bah oleh Ouraisy Sesudah Nabi Ibrahim 
A.S. dan Lima Tahun Sebelum Rasulullah Diangkat Menjadi 
Utusan 


Rasulullah Saw. ikut memindahkan batu-batuan bersama mereka 
(orang-orang Ouraisy), ketika itu usia beliau baru tiga puluh lima ta- 
hun. Semoga salawat dan salam-Nya terlimpahkan kepadanya selama- 
lamanya sampai hari pembalasan. 

—. Muhammad ibnu Ishag ibnu Yasar mengatakan di dalam Bab 
“Sirah”, ketika usia Rasulullah Saw. mencapai tiga puluh lima tahun, 
orang-orang Ouraisy mengadakan kumpulan rapat untuk merenovasi 
Ka'bah: dan mereka merasa khawatir Ka'bah yang sudah berusia tua 
itu akan ambruk, karena saat itu Ka'bah hanya berupa tembok yang 
tingginya hanya lebih sedikit dari orang yang sedang berdiri (tanpa 
atap). Maka mereka berniat untuk mengatapinya. 

Hal tersebut dilakukan mereka karena ada segolongan orang yang 
telah mencuri perbendaharaan Ka'bah. Saat itu perbendaharaan 
Ka'bah hanya disimpan di dalam sebuah sumur (lubang) yang terletak 
di dalam Ka'bah. Tersebutlah bahwa orang yang ditemukan padanya 
harta perbendaharaan Ka'bah adalah Duwaik maula Bani Malih ibnu 
Amr, dari Bani Khuza'ah, lalu tangannya dipotong. Orang-orang 
menduga bahwa sebenarnya yang mencurinya adalah segolongan 
orang yang tidak dikenal, lalu mereka meletakkannya di rumah 
Duwaik. 

Tersebut pula bahwa laut telah mendamparkan sebuah perahu be- 
sar di Jeddah milik salah seorang pedagang Romawi, lalu perahu itu 


990 Juz 1 — Al-Bagarah 


pecah. Mereka mengambil kayu-kayunya, lalu mereka persiapkan 
buat mengatapi Ka'bah. Di Mekah pada zaman itu terdapat seorang 
lelaki Oibti (Mesir sekarang) tukang kayu, lalu ia membuatkan bagi 
mereka segala sesuatu yang diperlukan untuk merenovasi Ka'bah. 

Tersebut pula bahwa ada seekor ular besar keluar dari dalam su- 
mur Ka'bah tempat dilemparkan ke dalamnya segala hadiah yang di- 
berikan kepada Ka'bah setiap harinya. Lalu ular itu menaiki tembok 
Ka'bah. Ular itu merupakan hewan yang mereka takuti, karena tidak 
sekali-kali ada seseorang berani mendekati Ka'bah melainkan ular 
tersebut menegakkan tubuhnya dan siap untuk menerkam seraya 
membuka rahangnya lebar-lebar, maka mereka sangat takut kepada- 
nya. 

Pada suatu hari seperti biasanya ular itu menaiki tembok Ka'bah, 
tiba-tiba Allah mengirimkan seekor burung pemangsa, lalu burung 
tersebut menyambar ular itu dan membawanya terbang. Maka orang- 
orang Ouraisy berkata, “Sesungguhnya kita berharap semoga peris- 
tiwa ini merupakan pertanda bahwa Allah rida dengan niat kita. Di 
antara kita ada seorang pekerja (tukang kayu) yang baik, dan kita se- 
karang mempunyai kayu yang cukup. Sesungguhnya Allah telah 
membebaskan kita dari ular tersebut.” 

Ketika tekad mereka telah bulat untuk membongkar Ka'bah dan 
membangunnya kembali dengan bangunan yang baru, maka berdirilah 
Ibnu Wahb ibnu Amr ibnu Aiz ibnu Abdu ibnu Imran ibnu Makh- 
zum, lalu ia mengambil sebuah batu dari Ka'bah, tetapi batu itu terle- 
pas dari tangannya dan kembali lagi ke tempatnya semula. Maka ia 
berkata: 


“3 Pj 3 8 2 GA 
LAKI 2 SA BN SA 
at (HE 3 Ba BII 4 


Hai orang-orang Ouraisy, Janganlah kalian memasukkan ke da- 
lam pembangunannya dari penghasilan kalian kecuali penghasil- 
an yang halal, tidak boleh dimasukkan ke dalamnya maskawin 
pelacur, tidak boleh dari hasil jual beli secara riba, dan tidak 
boleh pula dari hasil perbuatan aniaya terhadap orang lain. 


Tafsir Ibnu Kasir 991 





Ibnu Ishag mengatakan, orang-orang menisbatkan pidato ini kepada 
Al-Walid ibnul Mugirah ibnu Abdullah ibnu Amr ibnu Makhzum. 

Setelah itu orang-orang Ouraisy membagi-bagi pekerjaan pem- 
baruan Ka'bah ini ke beberapa bagian, bagian yang ada pintunya di- 
serahkan kepada Bani Abdu Manaf dan Bani Zuhrah, sedangkan ba- 
gian yang terletak di antara rukun dan Hajar Aswad serta rukun ya- 
mani diserahkan kepada Bani Makhzum dan beberapa suku Ouraisy 
yang bergabung dengan mereka. Bagian atas Ka'bah diserahkan ke- 
pada Bani Jumah dan Bani Sahm. Bagian yang ada Hajar Aswad di- 
serahkan kepada Bani Abdud Dar ibnu Ousai, Bani Asad ibnu Abdul 
Uzza ibnu Ousai serta Bani Addi ibnu Ka'b ibnu Lu-ay: bagian ini 
dikenal dengan nama Hatim. 

Kemudian orang-orang merasa takut untuk meruntuhkannya, dan 
mereka bercerai-berai, tidak mau melakukannya. Maka Al-Walid ib- 
nul Mugirah berkata, “Akulah yang akan memulai meruntuhkannya.” 
Lalu ia mengambil linggis dan berdiri di atas Ka'bah seraya berkata, 
“Ya Allah, jangan khawatir. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak 
menghendaki apa-apa kecuali kebaikan belaka.” Kemudian ia mulai 
meruntuhkannya dari bagian dua rukun, sedangkan orang-orang bersi- 
kap menunggu malam itu, dan mereka mengatakan, “Kita lihat saja 
nanti. Jika dia tertimpa sesuatu, maka kita tidak akan meruntuhkannya 
barang sedikit pun, dan kita biarkan keadaannya seperti semula. Te- 
tapi jika ternyata dia tidak dikenai apa-apa, berarti Allah rida kepada 
apa yang kita lakukan.” 

Maka pada pagi harinya malam itu Al-Walid berangkat menuju 
tempat kerjanya, lalu ia membongkar Ka bah. Maka orang-orang pun 
mengikuti jejaknya, hingga sampailah pembongkaran mereka pada 
bagian fondasi, yaitu fondasi Nabi Ibrahim a.s. Kemudian mereka 
mencoba mengangkat batu-batu hijau yang bentuknya seperti tombak- 
tombak yang satu sama lainnya saling mengait. 

Muhammad ibnu Ishag mengatakan, telah menceritakan kepada- 
ku seseorang yang meriwayatkan kisah ini, bahwa seorang lelaki Ou- 
raisy dari kalangan orang-orang yang bekerja membongkar Ka'bah 
memasukkan linggisnya di antara kedua batu di antara batu-batu ter- 
sebut untuk membongkar salah satu di antaranya dengan linggisnya 
itu. Ketika batu tersebut bergerak, maka seluruh kota Mekah meng- 


992 Juz 1 — AkBagarah 





alami gempa, akhirnya mereka tidak berani lagi mengganggu fondasi 
tersebut. ! 

Ibnu Ishag mengatakan, setelah itu semua kabilah Ouraisy me- 
ngumpulkan batu-batuan untuk membangunnya kembali. Masing-ma- 
sing kabilah mengumpulkan batu-batunya sendiri, hingga sampailah 
pembangunan mereka pada tempat rukun, yakni tempat Hajar Aswad. 
Mereka bersengketa mengenainya, masing-masing kabilah ingin me- 
letakkan sendiri Hajar Aswad itu ke tempatnya tanpa kabilah yang 
lain. Akhirnya mereka berembuk, tetapi hasilnya justru saling berten- 
tangan, dan tiada jalan penyelesaian, bahkan masing-masing pihak 


2. bersiap-siap untuk menghadapi perang. Bani Abdud Dar menyuguh- 


kan sepanci darah, kemudian mereka bersama-sama Bani Addi ibnu 
Ka'b ibnu Lu-ay mengadakan sumpah setia untuk mati dan rnereka 
memasukkan tangannya masing-masing ke dalam panci yang berisi- 
kan darah itu. Lalu mereka menamakannya dengan peristiwa 
“La' gatud Dam”. Orang-orang Ouraisy bersikap diam melihat gelagat 
tersebut selama empat atau lima malam, lalu mereka mengadakan 
musyawarah dan rapat untuk mencari jalan keluarnya. 

Salah seorang ahli riwayat (sejarah) menduga bahwa Abu 
Umayyah ibnul Mugirah ibnu Abdullah ibnu Amr ibnu Makhzum 
—yang saat itu merupakan orang Ouraisy yang tertua di antara se- 
muanya— mengatakan, “Hai orang-orang Ouraisy, marilah kita ada- 
kan suatu sayembara untuk menyelesaikan masalah yang kalian seng- 
ketakan ini: barang siapa yang paling dahulu masuk ke dalam masjid 
di antara kalian, maka dialah yang akan memutuskan perkara kalian 
ini.” Akhirnya mereka setuju dengan pendapat ini. 

Ternyata orang yang paling dahulu masuk ke dalam masjid ada- 
lah Rasulullah Saw. Ketika mereka melihat kenyataan tersebut, maka 
mereka berkata, “Orang ini dapat dipercaya (Al-Amin), kami rela de- 
ngan keputusannya. Dialah Muhammad.” Setelah semuanya masuk ke 
dalam masjid dan diberitakan bahwa pemenangnya adalah Nabi Saw., 
maka Nabi Saw. bersabda, “Berikanlah sebuah kain kepadaku!” Kain 
itu diberikan kepadanya, lalu ia mengambil rukun —yakni Hajar 
Aswad— dan meletakkannya di kain itu oleh tangannya sendiri. Ke- 
mudian ia bersabda, “Hendaklah masing-masing suku memegang sa- 
lah satu dari tepi kain ini, kemudian angkatlah Hajar Aswad ini oleh 


Taisir Ibnu Kasir 993 





kalian semua.” Maka mereka melakukannya. Dan ketika mereka sam- 
pai di tempat Hajar Aswad, maka tangan Nabi sendirilah yang mele- 
takkan Hajar Aswad itu ke tempatnya, kemudian beliau sendiri pu- 
lalah yang menyelesaikannya. 

Sebelum beliau diangkat menjadi utusan, orang-orang ADoras 
menjuluki Nabi Saw. dengan nama “Al-Amin”. Setelah mereka se- 
Jlesai dari pembangunan Ka'bah yang telah mereka renovasi menurut 
yang mereka kehendaki, maka Az-Zubair ibnul Abdul Muttalib me- 
ngisahkan kembali kejadian ular yang ditakuti oleh orang-orang Ou- 
raiSy sewaktu hendak merenovasi Ka'bah. Hal ini diungkapkannya 
melalui bait-bait syairnya, 3 


Ma 33 KA & Hg pakai aa: 2S 
Ig, ne, 9 4, » PA 
GBK NE NENN et 389 


: 
PENA PA Aa ES 3 er 3G 
LANGIT, LAS NG G3 
Sg AI » ep 2 Aa 
LAGU Da Ay 9 Task 
ata tasanis Un sana 
DE AGI 4 2hat Ali 
2 IE 33 » FAK (5 Kere 
AB Jumat A53 $ Ni SN Uta 


Aku takjub ketika burung gagak itu menukik ke arah ular besar 
yang bergerak-gerak itu. 


994 Juz 1 — Al-Bagarah 





Ular itu mendesis dan adakalanya meloncat-loncat bila kami 
bangkit hendak merenovasinya, membuat kami semua merasa ta- 
kut kepadanya. 

Ketika kami merasa takut berbuat dosa, tiba-tiba datanglah bu- 
rung gagak yang menukik dengan buasnya ke arah ular itu. 

Ular itu dicengkeramnya, lalu dibawa pergi, hingga tiada ham- 
batan dan halangan lagi bagi kami untuk mengadakan pemba- 
ngunan. 

Lalu kami bangkit menghimpun semua kekuatan kami untuk 
membongkar tembok dan plesteran bangunan kami. 

Di hari kami meninggikan bangunannya, kami semua tak berba- 
Ju. Alangkah mulianya Malik ibnu Lu-ay, maka kejayaan kakek 
moyang mereka masih tetap berlangsung. 

Terhimpun di sana Bani Addi dan Bani Murrah yang didahului 
oleh Bani Kilab. 

Maka kami menempatkan Yang Maharaja dengan pembangunan 
ini di lempat kedudukan Yang Agung, dan hanya kepada Allah- 
lah pahala diminta. 


Ibnu Ishag mengatakan bahwa Ka'bah di masa Nabi Saw. mem- 
punyai panjang (dan lebar) delapan belas hasta dan diberi kelambu 
dengan kain gubati (katun), setelah itu diberi kelambu dengan kain 
burdah. Orang yang mula-mula memakaikan kain sutera kepada 
Ka'bah ialah Al-Hajjaj ibnu Yusuf. 

Menurut kami, bangunan Ka'bah masih tetap atas dasar bangun- 
an Ouraisy hingga ia mengalami kebakaran di masa permulaan peme- 
rintahan Abdullah ibnuz Zubair, yaitu sesudah tahun 60 Hijriah di 
akhir masa kekuasaan Yazid ibnu Mu'awiyah ketika mereka menge- 
pung Ibnuz Zubair. 

Dalam masa pemerintahan Abdullah ibnuz Zubair, Ka'bah di- 
bongkarnya, kemudian dibangun kembali sesuai dengan fondasi Nabi 
Ibrahim, dan memasukkan Hijir Ismail ke dalamnya, serta membuat 
dua buah pintu yang dekat dengan tanah, yaitu pintu sebelah timur 
dan sebelah barat karena menuruti apa yang didengar oleh Siti Aisyah 
r.a. dari Rasulullah Saw. Siti Aisyah r.a. Ummul Mu-minin adalah bi- 
bi Abdullah ibnuz Zubair. Ia menyampaikan hadis tersebut kepada 


Tafsir Ibnu Kasir 995 


kemenakannya, lalu kemenakannya (Abdullah ibnuz Zubair) melaku- 
kannya. 

Keadaan Ka'bah tetap seperti apa yang dibangun oleh Abdullah 
ibnuz Zubair, hingga Abdullah ibnuz Zubair tewas di tangan Al-Haj- 
jaj, lalu Al-Hajjaj mengembalikan bangunan Ka'bah seperti semula 
atas perintah dari Abdul Malik ibnu Marwan yang menginstruksikan- 
nya untuk melakukan hal tersebut. Kisah ini disebutkan oleh Imam 
Muslim ibnul Hajjaj di dalam kitab sahihnya, telah menceritakan ke- 
pada kami Hannad ibnus Sirri, telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Abu Zaidah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Sulaiman, 
dari Ata yang menceritakan kisah berikut: 

Ketika Baitullah mengalami kebakaran di masa pemerintahan 
Yazid ibnu Mu'awiyah, yaitu di saat penduduk Syam memerangi Me- 
kah, maka keadaan Baitullah saat itu dibiarkan saja oleh Abdullah ib- 
nuz Zubair (setelah kebakaran), hingga datanglah orang-orang di mu- 
sim haji dengan maksud melindungi penduduk Mekah dari serangan 
penduduk negeri Syam. Ketika orang-orang berkumpul, Abdullah 
ibnuz Zubair berkata, “Hai manusia, kemukakanlah pendapat kalian 
kepadaku mengenai Ka'bah ini, apakah aku harus meruntuhkannya, 
kemudian membangun kembali, ataukah aku harus memperbaiki ba- 
gian dari Baitullah yang sudah seharusnya diperbaiki?” 

Ibnu Abbas berkata, “Sesungguhnya aku mempunyai pendapat 
yang berbeda mengenainya. Aku berpendapat sebaiknya engkau 
memperbaiki bagiannya yang harus diperbaiki, kemudian biarkanlah 
olehmu Baitullah dalam keadaan seperti semula ketika orang-orang 
mulai masuk Islam dan ketika orang-orang mengangkut batu-batu un- 
tuk membangunnya serta ketika Nabi Saw. diutus.” 

Ibnuz Zubair berkata, “Seandainya salah seorang dari mereka 
mengalami kebakaran rumahnya, pasti dia tidak akan puas sebelum 
memperbaharuinya. Maka terlebih lagi dengan Baitu Tuhan kalian? 
Sesungguhnya aku akan beristikharah kepada Tuhanku selama tiga 
malam, kemudian aku bertekad untuk melakukan urusanku.” 

Setelah berlalu tiga malam, maka bulatlah tekad Ibnuz Zubair un- 
tuk membongkarnya (guna perbaikan), tetapi orang-orang tidak berani 
melakukannya karena takut bila nanti ada azab yang turun dari langit 
yang akan menimpa orang yang mula-mula melakukannya. Lalu ada 


996 Juz 1 — At-Bagarah 


seorang lelaki naik ke atas Ka'bah dan melemparkan batu-batunya 
(Ka'bah). Ketika orang-orang melihatnya tidak apa-apa, maka mereka 
mengikuti jejaknya, lalu mereka membongkar Ka'bah hingga rata de- 
ngan tanah. Lalu Ibnuz Zubair membuat tiang-tiang, kemudian di- 
tutup dengan kain hingga bangunan Ka'bah tinggi. Ibnuz Zubair ber- 
kata, ia pernah mendengar Siti Aisyah r.a. menceritakan hadis berikut 
dari Nabi Saw, yang telah bersabda: 


bi P 21 2 2 n Ta 
SAS HAN IN BM Te da IG 
ad 2 s za, IP n3 Indi tea .? £ PG” 
JA Ge A3 EN ana JS gaga Kah 
Pa an Sana Fa TP pn 

Ka (GA KAKAK Ah GL ani) pa 
“ i ” »3 3 
AU -. 


Seandainya orang-orang bukan masih baru meninggalkan keku- 
Juran, dan aku mempunyai biaya untuk memperbaikinya, niscaya 
aku akan memasukkan Hijir Ismail ke dalamnya sepanjang lima 
hasta, dan sungguh aku akan membuat satu pintu baginya untuk 
orang-orang yang masuk ke dalamnya dan satu pintu lagi untuk 
orang-orang yang keluar. 


Ibnu Zubair mengatakan, “Sekarang aku mempunyai biaya dan aku ti- 
dak takut kepada manusia.” Maka Abdullah ibnuz Zubair melakukan 
perluasan sepanjang lima hasta dengan memasukkan sebagian dari 
Hijir Ismail ke dalamnya. Ketika fondasi mulai tampak baginya, 
orang-orang menyangkalnya, tetapi ia terus meninggikan bangunan di 
atas fondasi itu. Panjang Ka bah seluruhnya adalah delapan belas has- 
ta. Ketika Abdullah ibnuz Zubair melakukan pelebaran, biayanya ku- 
rang cukup, maka ia hanya menambahkan panjangnya sebanyak sepu- 
luh hasta, dan ia membuat dua buah pintu, salah satunya untuk pintu 
masuk, sedangkan pintu lainnya untuk jalan keluar. 

Ketika Ibnuz Zubair tewas, Al-Hajjaj mengirimkan surat kepada 
Abdul Malik untuk merninta izin kepadanya menyangkut kelangsung- 
an pembangunan Ka'bah, dan ia memberitahukan bahwa Ibnuz Zu- 
bair telah membuat tembok di atas fondasi yang mendapat sanggahan 
dari orang-orang arif Mekah. 


Taisir Ibnu Kasir 997 


Maka Abdul Malik membalas suratnya seraya mengatakan, “Se- 
sungguhnya kami tidak ikut campur dengan perombakan yang dilaku- 
— kan oleh Ibnuz Zubair. Mengenai tambahan panjangnya, aku menye- 
tujuinya, tetapi apa yang ia tambahkan padanya dari sebagian Hijir Is- 
mail, maka kembalikanlah kepada bangunan yang semula, kemudian 
tutuplah pintu yang dibukanya.” Maka Al-Hajjaj merombak Ka'bah 
dan mengembalikannya kepada bangunan semula. Hal ini telah diri- 
wayatkan oleh Imam Nasai di dalam kitab sunannya melalui Hannad, 
dari Yahya ibnu Abu Zaidah, dari Abdul Malik ibnu Abu Sulaiman, 
dari Ata, dari Ibnuz Zubair, dari Siti Aisyah dengan sanad yang mar- 
fu' sampai kepadanya (Ibnuz Zubair), tetapi Imam Nasai tidak me- 
nyebutkan kisahnya. 

Pada prinsipnya ketentuan sunnah menyetujui apa yang dilaku- 
kan oleh Abdullah Ibnuz Zubair r.a. karena hal itulah yang ingin dila- 
kukan oleh Rasulullah Saw. seandainya saja beliau tidak khawatir 
akan menimbulkan rasa antipati di dalam hati sebagian orang-orang 
Mekah, mengingat mereka baru saja masuk Islam dan baru mening- 
galkan kekufuran. 

Akan tetapi, sunnah ini masih bettim diketahui oleh Abdul Malik 
ibnu Marwan. Karena itu, ketika ia mengetahui bahwa Siti Aisyah r.a. 
— memang benar telah meriwayatkannya dari Rasulullah Saw., maka ia 
berkata, “Alangkah senangnya kami seandainya kami biarkan apa 
yang telah dilakukannya (Ibnuz Zubair).” 

Imam Muslim meriwayatkan, telah menceritakan kepadaku Mu- 
hammad ibnu Hatim, telah menceritakan kepada kami Muhammad ib- 
— nu Bakar, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij, bahwa ia per- 
nah mendengar dari Abdullah ibnu Ubaid ibnu Umair dan Al-Walid 
ibnu Ata: keduanya menceritakan hadis dari Al-Haris ibnu Abdullah 
ibnu Abu Rabi'ah, bahwa Abdullah ibnu Ubaid pernah menceritakan 
kisah berikut: Al-Haris ibnu Ubaidillah mengirimkan dutanya kepada 
Abdul Malik ibnu Marwan dalam masa pemerintahannya. Maka Ab- 
dul Malik berkata, “Aku tidak menduga Abu Habib —yakni Ibnuz 
Zubair— pernah mendengar dari Siti Aisyah hadis yang ia yakini me- 
nerimanya langsung dari Siti Aisyah.” Al-Hari$ berkata, “Memang 
benar, aku pun pernah mendengarnya dari Siti Aisyah.” Abdul Malik 
bertanya, “Apakah engkau pun pernah mendengar darinya? Coba ce- 


993 Juz 1 — Ai-Bagarah 





ritakan apa yang telah dia katakan!” Al-Hari$ berkata, Siti Aisyah r.a. 
pernah bercerita Bei bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda: 


PAI 


& T. ki 
SSS As na 3 Bis ( - LI 
" ? p“& ed ? #5 / ea P3 Kla Kai 
aa KE C1 LA 5 And 5 HS 


B 1 
Sesungguhnya kaummu mengurangi sebagian dari bangunan 
Baitullah. Seandainya bukan karena mereka baru meninggalkan 
kemusyrikan, niscaya aku akan mengembalikannya kepada ben- 
tuk semula yang mereka tinggalkan. Dan jika kaummu kelak se- 
sudahku berniat akan membangunnya kembali, maka kemarilah, 
akan aku tunjukkan kepadamu batas yang mereka tinggalkan da- 
rinya.” Lalu Nabi Saw. memperlihatkan kepadanya kekurangan 
tersebut, yaitu kurang lebih tujuh hasta. 


Ini adalah hadis yang diceritakan oleh Abdullah ibnu Ubaid ibnu 
Umair, dan Al-Walid ibnu Ata menambahkan bahwa Nabi Saw. ber- 
sabda: 


AN MUA A P0 alan en at BA not SN AA 

Gegar ru IS bhagya PU Salad, 

HI AA IA dna ot 0 OLI LL 

NE SG AG SNINAS Sa BET Sya j3 

Aa #I ane 3 AI 3 33 5 ae 

TAN BAN KI INA KAKI F3 6 
Pad An “3 


Dan sungguh aku akan membuat dua buah pintu padanya yang 
menempel di tanah, yaitu di sebelah timur dan sebelah barat. Ta- 
hukah kamu mengapa kaummu meninggikan pintunya? Siti 
Aisyah r.a. menjawab, “Tidak.” Nabi Saw. bersabda, “Untuk 


Tafsir Ibnu Kasir 999 


Pa aa www www 


mempersulit agar tiada yang memasukinya kecuali orang yang 
benar-benar menghendakinya. Apabila ada seorang lelaki yang 
hendak memasukinya, mereka membiarkannya sampai naik ke 
atas, dan apabila lelaki itu sudah masuk, maka mereka mendo- 
rongnya hingga ia terjatuh.” 


Abdul Malik berkata, “Aku bertanya kepada Al-Hari$, “Apakah eng- 
kau pernah mendengar Siti Aisyah mengatakan hal ini'”?” Al-Haris 
menjawab, “Ya.” Maka Abdul Malik mengetuk-ngetukkan tongkat- 
nya, sesaat kemudian ia berkata, “Seandainya saja aku membiarkan- 
nya dan menuruti apa yang kamu hafalkan itu.” 

Muslim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muham- 
mad ibnu Amr ibnu Jabalah, telah menceritakan kepada kami Abu 
Asim, telah menceritakan kepada kami Abdu ibnu Humaid, dan telah 
menceritakan kepada kami Abdur Razzag, kedua-duanya mencerita- 
kan hadis ini dari Ibnu Juraij dengan sanad ini semisal dengan hadis 
Abu Bakar. Muslim mengatakan pula, telah menceritakan kepada ka- 
mi Muhammad ibnu Hatim, telah menceritakan kepada kami Abdul- 
lah ibnu Bakar As-Sahmi, telah menceritakan kepada kami Hatim ib- 
nu Abu Sagirah, dari Abu Ouza'ah: Ketika Abdul Malik ibnu Mar- 
wan sedang tawaf di Baitullah, tiba-tiba ia berkata, “Semoga Allah 
melaknat Ibnuz Zubair. Dia berdusta terhadap Ummul Mu-mimnin 
(maksudnya Siti Aisyah) karena dia mengatakan bahwa dirinya per- 
nah mendengar Siti Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah Saw. per- 
nah bersabda: 


BR Siah Pa SENI ey 


| 1 Pr 3 - » s RAN 

: Ag TA 36 PAS 2 (aa | 

"Hal Aisyah, sila kaummu bukan masih baru meninggal- 
kan kekufurannya, sungguh aku akan membongkar Ka' bah, lalu 


aku tambahkan kepadanya sebagian dari Hijir (Ismail). Karena 
sesungguhnya kaummu mengurangi bangunannya'.” 


Maka Al-Hari$ ibnu Abdullah ibnu Abu Rabi'ah berkata, “Jangan ka- 
mu katakan itu, hai Amirul Mu-minin, karena sesungguhnya aku per- 


1000 Juz 1 — Al-Bagarah 


'nah mendengar Siti Aisyah berkata demikian.” Abdul Malik ibnu 
Marwan berkata, “Seandainya aku mendengarnya sebelum aku mem- 
bongkar Ka'bah, niscaya aku akan membiarkannya seperti apa yang 
telah dibangun oleh Ibnuz Zubair.” 

Hadis ini sudah dapat dipastikan benar-benar dari Siti Aisyah r.a. 
karena hadis ini diriwayatkan darinya melalui berbagai jalur periwa- 
yatan yang berpredikat sahih, yaitu dari Al-Aswad ibnu Yazid, Al- 
Haris ibnu Abdullah ibnu Abu Rabi'ah, Abdullah ibnuz Zubair, Ab- 
dullah ibnu Muhammad ibnu Abu Bakar, dan dari Urwah ibnuz 
Zubair. Maka hal ini menunjukkan bahwa apa yang diperbuat oleh Ib- 
nuz Zubair adalah benar, seandainya dibiarkan, maka hal tersebut me- 
mang baik. 

Tetapi setelah melihat perkembangannya sampai pada keadaan 
seperti itu, maka sebagian ulama memakruhkan mengubah Ka'bah 
dari keadaannya semula, seperti yang disebutkan di dalam riwayat da- 
ri Amirul Mu-minin Harun Ar-Rasyid atau ayahnya (yaitu Al-Mahdi). 
Disebutkan bahwa ia pernah bertanya kepada Imam Malik tentang 
merenovasi Ka'bah dengan tujuan mengembalikannya seperti apa 
yang telah dilakukan oleh Ibnuz Zubair. Maka Imam Malik berkata 
kepadanya, “Mengapa engkau ini, wahai Amirul Mu-minin. Janganlah 
engkau jadikan Ka'bah Allah seperti mainan para raja, bila seseorang 
dari mereka tidak menyukai bentuknya, lalu dengan seenaknya dia 
merenovasinya.” Maka Ar-Rasyid membiarkannya dan tidak berani 
melakukannya. Riwayat ini dinukil oleh Iyad dan Imam Nawawi. 

Ka'bah akan tetap dalam keadaan seperti sekarang hingga akhir 
zaman nanti sampai datang suatu masa Ka'bah akan dirusak oleh 
orang-orang Habsyah yang berkaki pengkor, seperti yang disebutkan: 
di dalam kitab Sahihain, dari sahabat Abu Hurairah r.a., bahwa Ra- 
sulullah Saw. pernah bersabda: 


Ora hy A engan IG 
Neratk e Aan NA | Pa 552 

Kelak Ka'bah akan dirusak oleh Zus Suwaigataini (orang-orang 

yang berkaki pengkor) dari kalangan orang-orang Habsyah. 


Imam Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkan hadis ini. 


Tafsir Ibnu Kasir 1001 





Dari Ibnu Abbas, dari Nabi Saw., disebutkan bahwa Nabi Saw. 
pernah bersabda: | 


nd Pan 2” 


GS TANYA, Ka 1 gal da SE 


Seakan-akan aku melihatnya berkulit hitam dan berkaki pengkor 
(berbentuk huruf o), ia membongkar Ka' bah batu demi batu. 


Hadis ini merupakan riwayat Imam Bukhari. 

Imam Ahmad ibnu Hambal mengatakan di dalam kitab musnad- 
nya, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Abdul Malik Al- 
Harrani, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Salamah, 
dari Ibnu Ishag, dari Ibnu Abu Nujaih, dari Mujahid, dari Abdullah 
ibnu Amr ibnul As r.a. yang menceritakan bahwa ja pernah mende- 
ngar Rasulullah Saw. bersabda: 


Te Ui “ Pi 


1 SEA Tea PALA “ iga KANAN Angan 3.3 
ee 7 97 Ki #n Pa ds 
Hak 2. bed 9 aa 

| Azan Alun Gala 


Kelak Ka'bah akan dirusak oleh orang yang berkaki pengkor da- 
ri Habsyah: dia merampok perhiasannya dan melucuti kiswah 
(kain kelambu)nya. Sekarang aku seakan-akan melihat dia ber- 
kepala botak dan betisnya melengkung, ia sedang memukuli 
Ka'bah dengan belincong dan linggis. 


Al-fada? artinya lengkungan antara telapak kaki dan tulang betis. Hal 
ini —hanya Allah Yang Maha Mengetahui— terjadi setelah Ya-juj 
. dan Ma-juj muncul, karena berdasarkan sebuah hadis di dalam kitab 
Sahih Bukhari, dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a. yang menceritakan bah- 
wa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


aa PL PPN IN 1 “Ant 


Ta aa PET Ae Ge ATASAN 12 Sh 


1002 Juz 1 — Al-Bagarah 


Sesungguhnya Baitullah masih tetap didatangi oleh jamaah yang 
melakukan haji dan umrah sesudah munculnya Ya-juj dan Ma- 
Juj. 
Firman Allah Swt. yang menceritakan doa Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi 
Ismail: 


27 “A3 “ PR 210 Para 
AAA ya eka le 
Oz ra ks Gaara AS Tan 


Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang ane tunduk pa- 
tuh kepada Engkau dan (jadikanlah) di antara anak cucu kami 
umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepa- 
da kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan teri- 
malah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima 
tobat lagi Maha Penyayang. (Al-Bagarah: 128) 


Menurut Ibnu Jarir, keduanya bermaksud, “Jadikanlah kami orang 
yang tunduk kepada perintah-Mu dan patuh dalam ketaatan kepada- 
Mu. Dalam taat kami kepada-Mu, kami tidak akan mempersekutukan 
Engkau dengan seorang pun selain Engkau sendiri, dan tidak pula da- 
lam beribadah kepada-Mu mempersekutukan-Mu dengan seorang pun 
selain Engkau sendiri.” 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
ayahku, telah menceritakan kepada kami Ismail, dari Raja' ibnu Hib- 
ban Al-Husaini Al-Ourasyi, telah menceritakan kepada kami Ma'gal 
ibnu Abdullah, dari Abdul Karim sehubungan dengan takwil firman- 


Nya: 
Bh 3 Aa EN be UU LN Ca Oh 
Lan ME 5 IA 


Dan Sadikantah Bam berdua PA yang tunduk patuh kepada 
Engkau, dan (jadikanlah) di antara anak cucu kami umat yang 
tunduk patuh kepada Engkau. (Al-Bagarah: 128) 


Yakni jadikanlah kami orang yang ikhlas kepada Engkau, dan jadi- 
kanlah pula di antara anak cucu kami umat yang ikhlas kepada Eng- 
kau. 


Tafsir ibnu Kasir 1003 


Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Ali ibnul Husain, telah menceritakan kepada kami Al-Magdami, telah 
menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Amir, dari Salam ibnu Abu 
Muti' sehubungan dengan takwil ayat ini: 


UEA Nat Daan Ta 
OA 2g 2 Dok 


Jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Eng- 
kau. (Al-Bagarah: 128) 


Dikatakan bahwa keduanya memang orang-orang yang tunduk dan 

patuh kepada Allah, tetapi keduanya memohon hal tersebut kepada 

Allah hanyalah semata-mata untuk memperteguh dan menguatkan. 
Ikrimah mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini: 


7 IA 
UiA2 SEM), AN edema ke 


Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk pa- 
tuh kepada Engkau. (Al-Bagarah: 128) 


lega 


Lalu Allah Swt. menjawabnya, “Aku kabulkan.” 


AA # “AI 
Cove) ani ,. Kana Easy 


Dan (jadikanlah) di antara anak cucu kami umat yang tunduk 
patuh kepada Engkau. (Al-Bagarah: 128) 


Maka Allah Swt. menjawabnya, “Aku perkenankan permintaanmu.” 
As-Saddi mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: 


2 "ENG $ 
Ora ZA) NA : A3 Gaya 


Dan (jadikanlah) di antara anak cucu kami umat yang tunduk 
patuh kepada Engkau. (Al-Bagarah: 128) 


Bahwa yang dimaksud oleh keduanya adalah orang-orang Arab. Teta- 
pi menurut Ibnu Jarir, pendapat yang benar doa tersebut ditujukan ke- 
pada umum, mencakup orang-orang Arab dan bangsa lain, karena se- 


1004 Juz 1 — Al-Bagarah 





Asean di antara anak cucu Nabi Ibrahim adalah Bani Israil. 
Allah Swt. telah berfirman: 


(Aya 3 2G2 


NN NTP 
(082 ye) - IA BSA APA 


Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi 
petunjuk (kepada manusia) dengan hak, dan dengan yang hak 
itulah mereka menjalankan keadilan. (AW-A'raf: 159) 


Menurut kami apa yang dikatakan oleh Ibnu Jarir tidaklah bertentang- 
an dengan yang dikatakan oleh As-Saddi, mengingat apa yang dikata- 
kan oleh As-Saddi merupakan takhsis dari apa yang dikatakan oleh 
Ibnu Jarir, dan bukan berarti meniadakan selain mereka. Konteks ayat 
hanyalah berkaitan dengan bangsa Arab. Untuk itu disebutkan se- 
sudahnya: 


KAA 


“TI 333 SAK UU P gi 27 27277 Naa 2 .. 
LAN 3 SNN KEL Bgn 
2 KIKI 7 
Oxs 21) MS 


Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalang- 
an mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat 
Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab (Al-Our'an) 
dan hikmah serta menyucikan mereka. (Al-Bagarah: 129), hingga 
akhir ayat. 


Yang dimaksud dengan rasul dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad 
Saw., dan Allah Swt. mengutusnya buat mereka. Seperti yang dise- 
butkan di dalam firman-Nya yang lain, yaitu: 


| » 3? s kaga GAN, - ae Hp 
(rekanan) MA 
Dialah Yang mengutus bsa ds, Tang ba sala seorang 
rasul di antara mereka. (Al-Jumu'ah: 2) 


“ Sekalipun demikian, bukan berarti risalah yang diemban olehnya ha- 
nya untuk orang-orang Arab saja, tetapi juga untuk kulit merah dan 
kulit hitam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya: 


Tafsir Ibnu Kasir 1005 


| “3 PA ai FT 
tanu Dan Kandat : (Ng 


Katakanlah, “Hai manusia, mila aku adalah utusan 
Allah kepada kalian semua.” (Al-A'raf: 158) 


Masih banyak ayat lainnya yang bermakna sama sebagai dalil pasti 
untuk pengertian ini. 

Doa ini dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Ismail a.s., 
dipanjatkan pula oleh hamba-hamba Allah yang mukmin lagi bertak- 
wa, Seperti yang disebutkan oleh Allah Swt. melalui firman-Nya: 


Lha nh PT PT NI, 
ian Ca REG YEN IP 
# 3 “3 " SA 
(era) peer ennan 


Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkan- 

— lah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai pe- 
nyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang- 
orang yang bertakwa. (Al-Furgan: 74) 


Memanjatkan doa seperti ini dianjurkan oleh syariat, karena sesung- 
guhnya termasuk kesempurnaan cinta ibadah kepada Allah Swt. ialah 
memohon dikaruniai keturunan yang hanya menyembah Allah Swt. 
semata, tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Karena itu, 
ketika Allah Swt. berfirman kepada Ibrahim a.s.: 


(ea tua Si Pak Aca 


LP 


| Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh ma- 
 nusia. (Al-Bagarah: 124) 


Maka Nabi Ibrahim a.s. mengajukan permohonannya, yang disitir 
oleh firman-Nya seperti berikut: 


ye 


PP Gg & Aa SA" “ 
Ce rayan GB SK JNE aan 


1006 Juz 1 — A-Bagarah 





“Dan (saya mohon juga) dari keturunanku.” Allah berfirman, 
“Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim.” (Al-Bagarah: 
124) 


Ayat ini semakna dengan apa yang disebutkan di dalam firman lain- 
nya, yaitu: 


bra KAK : TA 


Dan Jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah ber- 
hala-berhala.. (Ibrahim: 35) 


Telah disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim, dari Abu Hurairah 
r.a., dari Nabi Saw., bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: 


e : 11 BN AAN na" : 
WA AN SN #IUKEE ANA an PI 
s 933 Gi an 
SEX mike: Nan TA AI 


Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amal 
perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, atau 
ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. 


Firman Allah Swit.: 


Gp Ca Gis 
(wan BIAN 
Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan santana 
ibadah haji kami. (Al-Bagarah: 128) 


Menurut Ibnu Juraij, dari Ata, makna ayat ini ialah: “Tunjukkanlah 
kepada kami hal tersebut agar kami mengetahu:nya.” 

Mujahid mengatakan sehubungan dengan takwil ayat ini, bahwa 
yang dimaksud dengan manasikana ialah tempat-tempat penyem- 
belihan kurban kami. Hal yang semisal diriwayatkan pula dari Ata 
dan Oatadah. 

Sa'id ibnu Mansur mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Attab ibnu Basyir, dari Khasif dan Mujahid yang mengatakan sehu: 


Tafsir ibnu Kasir | 1007 


bungan dengan perkataan Nabi Ibrahim a.s. yang disitir oleh firman- 


Nya: | 
- - 
| (GA LAI SG 


Tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah 
haji kami. (Al-Bagarah: 128) 


Bahwa Malaikat Jibril datang dan membawanya ke Baitullah, lalu 
Jibril berkata, “Tinggikanlah fondasi-fondasi ini.” Maka Nabi Ibrahim 
meninggikan bangunan Ka'bah dan merampungkan pembangunannya, 
lalu Jibril menuntunnya dan membawanya ke Safa. Jibril berkata, “Ini 
termasuk syiar-syiar Allah.” Kemudian Jibril membawanya pergi ke 
Marwah dan berkata pula, “Ini termasuk syiar-syiar Allah.” Lalu Jib- 
ril membawanya pergi ke Mina. Ketika sampai di Agabah, tiba-tiba 
iblis berdiri di bawah sebuah pohon, maka Jibril berkata, “Bertakbir- 
lah dan lemparlah dia!” Maka Ibrahim bertakbir dan melemparnya. 
Iblis pergi, lalu berdiri di bawah Jumrah Wusta. Ketika Jibril dan 
Ibrahim melewatinya, maka Jibril berkata, “Bertakbirlah dan lempar- 
lah dia!” Lalu Ibrahim bertakbir dan melemparnya. Maka iblis yang 
jahat itu pun pergi, pada mulanya iblis yang jahat itu hendak mema- 
sukkan sesuatu ke dalam ibadah haji, tetapi dia tidak mampu. 

Jibril membawa Ibrahim hingga sampai di Masy'aril Haram, lalu 
Jibril berkata, “Ini adalah Masy'aril Haram.” Kemudian Jibril mem- 
bawanya lagi hingga sampai di Arafah. Jibril berkata, “Sekarang kamu 
telah mengenal semua apa yang kuperlihatkan (kuperkenalkan) kepa- 
damu,” Kalimat ini dikatakannya sebanyak tiga kali. Ibrahim menja- 
wab, “Ya.” 

Telah diriwayatkan dari Abul Mijlaz dan Gatadah hal yang semi- 
sal dengan riwayat di atas. | 

Abu Daud At-Tayalisi mengatakan, telah menceritakan kepada 
kami Hammad ibnu Salamah, dari Abul Asim Al-Ganawi, dari Abut 
Tufail, dari Ibnu Abbas yang menceritakan, sesungguhnya Nabi Ibra- 
him itu ketika diperlihatkan kepadanya tanda-tanda dan tempat-tem- 
pat ibadah haji, setan menampakkan dirinya di tempat sa'i, tetapi ke- 
dahuluan oleh Nabi Ibrahim. 


1008 Juz 1 — Al-Bagarah 


Kemudian Jibril membawa Ibrahim hingga sampai di Mina, lalu 
Jibril berkata, “Ini adalah tempat menginap orang-orang.” Ketika Jib- 
ril dan Ibrahim sampai di Jumrah Agabah, maka setan menampakkan 
diri kepada Ibrahim, lalu Ibrahim melemparnya dengan tujuh buah 
batu kerikil hingga setan pergi. Lalu Jibril membawanya ke Jumrah 
Wusta, dan setan kembali menampakkan dirinya kepada Ibrahim, ma- 
ka Ibrahim melemparnya dengan tujuh buah batu kerikil hingga pergi. 
Kemudian Jibril membawa Ibrahim ke Jumrah Ouswa, dan setan 
kembali menampakkan dirinya kepada Ibrahim, maka Ibrahim me- 
lemparnya dengan tujuh buah batu kerikil hingga lenyap. Kemudian 
Jibril membawanya ke Jam'an, lalu berkata kepadanya, “Ini adalah 
Masy'ar.” Setelah itu Jibril membawanya ke Arafah, lalu berkata ke- 
padanya, “Apakah engkau telah mengenalnya?” 


Al-Bagarah, ayat 129 


2. 2 333 DM AU , PLANT IT an ya Nat oh “eta 
LN dar? Don Peletakan yan an 


Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalang- 
an mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat 
Engkau dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab (Al-Our'an) 
dan hikmah serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah 
Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. 


Allah Swt. memberitakan tentang kesempurnaan doa Nabi Ibrahim 
buat penduduk Tanah Suci, yaitu dia memohon kepada Allah semoga 
Allah mengutus untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka 
sendiri. Dengan kata lain, dari keturunan Ibrahim sendiri. Ternyata 
doa yang mustajabah ini bertepatan dengan takdir Allah yang terda- 
hulu yang telah menentukan Nabi Muhammad Saw. sebagai seorang 
rasul untuk bangsa yang ummi dari kalangan mereka sendiri, juga 
untuk semua bangsa Ajam lainnya dari kalangan manusia dan jin. 


Tafsir Ibnu Kasir 1009 


Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ab- 
dur Rahman ibnu Mahdi, dari Mu'awiyah ibnu Saleh, dari Sa'id ibnu 
Suwaid Al-Kalbi, dari Abdul A'la ibnu Hilal As-Sulami, dari Al- 
Irbad ibnu Sariyah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah 
bersabda: 


( Ae RK 1. sea AL 


2. 
ti 


Pap, 1 an nan | 
ke 0 339 BI 3s RO ag kes 


? 2 


PAN ya Ta man Dg 
3 TA LAN AE S5 SM B3 3 


Sesungguhnya aku di sisi Allah benar-benar tercatat sebagai pe- 
nutup para nabi, sedangkan Adam benar-benar masih berupa ta- 
nah liat. Dan aku akan menceritakan kepada kalian awal mula 
dari hal tersebut, yaitu doa ayahku Ibrahim, berita gembira Isa 
mengenaiku, dan impian diriku yang pernah dilihat oleh ibuku, 
demikian pula ibu-ibu para nabi semua melihatnya. 


Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Ibnu Wahb dan Lais$ serta di- 
catat oleh Abdullah ibnu Saleh, dari Mu'awiyah ibnu Saleh, kemu- 
dian diikuti oleh Abu Bakar ibnu Abu Maryam, dari Sa'id ibnu Su- 
waid dengan lafaz yang sama. 

Imam Ahmad mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami 
Abun Nadr, telah menceritakan kepada kami Al-Faraj, telah menceri- 
takan kepada kami Lugman ibnu Amir yang mengatakan bahwa ia 
ju mendengar Abu Umamah menceritakan Pagi berikut: 


Ne d9 


lane / 
PERAN TE AYA Tn AI» AA Pa MEN 
2 aa Te Pa Pa Bana #n — 
2 TA “4 215 Ike GI IA PAN 
Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah permulaan dari keja- 


dianmu?” Nabi Saw. menjawab, “Doa ayahku Ibrahim, berita 
gembira Isa mengenaiku, dan ibuku melihat dalam mimpinya te- 


1010 Juz 1 — Al-Bagarah 





lah keluar dari tubuhnya suatu nur yang cahayanya dapat me- 
herangi gedung-gedung negeri Syam.” 


Makna yang dimaksud ialah, orang yang mula-mula sengaja menye- 
butnya dan memperkenalkannya kepada umat manusia adalah Ibrahim 
a.s. Nama beliau Saw. terus-menerus menjadi buah bibir manusia 
hingga namanya disebutkan dengan jelas oleh penutup nabi-nabi ka- 
langan Bani Israil, yaitu Nabi Isa ibnu Maryam a.s. Ia berkhotbah di 
kalangan umat Bani Israil. Ucapannya ini disitir oleh firman-Nya: 


2 Pan 2 Fa L aa ai 22 ia 
SSS sk AAA: Kanan Ob LAKI Na 3 


“yu 


Nan ten KATA 
Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, membe- 
narkan kitab (yang turun) sebelumku —yaitu Taurat— dan mem- 
beri kabar gembira dengan (datangnya) seorang rasul yang akan 
datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad). (As- 
Saff: 6) 


Karena itulah Nabi Saw. bersabda di dalam hadis ini bahwa dia ada- 
lah doa Nabi Ibrahim dan berita gembira yang disampaikan oleh Isa 
ibnu Maryam. 

Sabda Nabi Saw. yang mengatakan, “Dan ibuku telah melihat 
ada sebuah nur (cahaya) keluar dari tubuhnya yang cahayanya menyi- 
nari gedung-gedung negeri Syam.” Menurut suatu pendapat, hal itu 
terjadi di dalam mimpinya ketika ibu Nabi Saw. sedang mengan- 
dungnya, lalu beliau menceritakannya kepada kaumnya, maka hal itu 
tersiar dan terkenal di kalangan mereka. Hal tersebut merupakan pen- 
dahuluan dan pengkhususan bagi negeri Syam, bahwa nur Nabi Saw. 
akan menyinarinya. Hal ini merupakan isyarat yang menunjukkan 
bahwa agama dan kenabian beliau Saw. kelak akan menetap di negeri 
Syam. Karena itu, maka negeri Syam di akhir zaman kelak akan men- 
jadi benteng bagi Islam dan para pemeluknya. Di negeri Syam-lah ke- 
lak Nabi Isa ibnu Maryam diturunkan, yaitu di kota Damaskus, tepat- 
nya di menara putih sebelah timur. Di dalam sebuah hadis Sahihain 
(Imam Bukhari dan Imam Muslim) disebutkan: 


Tafsir Ibnu Kasir 1011 


pa KR NI PN AL Pa NYEN 
Mp aga ae A 5 


Segolongan dari umaiku masih terus-menerus berjuang membela 
kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menghina 
mereka dan tidak pula orang yang menentang mereka hingga da- 
lang perintah Allah (hari kiamat), sedangkan mereka tetap dalam 
keadaan demikian (membela kebenaran). 


Di dalam Sahih Bukhari disebutkan: 


FG “3, 
sedangkan mereka tinggal di negeri Syam. 


Abu Ja'far Ar-Razi menceritakan dari Ar-Rabi' ibnu Anas, dari Abul 
Aliyah, sehubungan dengan takwil firman-Nya: 


77 27 9, 2 BGA ATA 
(32) AA pa ym tok, 


Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalang- 
an mereka. (Al-Bagarah: 129) 


Yang dimaksud dengan mereka adalah umat Nabi Muhammad Saw. 
Lalu dikatakan kepada Ibrahim bahwa permintaannya telah dikabul- 
kan. Apa yang dimintanya itu terbukti di akhir zaman (yakni zaman 
Nabi Muhammad Saw.). Hal yang sama dikatakan pula oleh As-Saddi 
dan Oatadah. 

Firman Allah Swt.: 


na y 333 - 
Ca t SESI , Fian AN 


Dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan sisik ga Ba- 
garah: 129) 


Yang dimaksud adalah kitab Al-Our'an. Sedangkan yang dimaksud 
dengan al-hikmah ialah sunnah. Demikianlah menurut Al-Hasan Al- 


1012 Juz 1 — A-Bagarah 


Basri, Oatadah, Mugatil ibnu Hayyan, Abu-Malik serta lain-lainnya. 
Menurut pendapat lain, yang dimaksudkan ialah pengertian dalam 
agama. Akan tetapi, kedua pendapat tersebut tidaklah bertentangan. 
Wayuzakkihim, menurut Ali ibnu Abu Talhah, dari Ibnu Abbas, 
makna yang dimaksud ialah taat kepada Allah dan ikhlas kepada-Nya. 
Muhammad ibnu Ishag mengatakan sehubungan dengan makna 


firman-Nya: 
Ken NY INA 
(rar 32) LIL 19 


Dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab (Al-Our'an) dan hik- 
mah. (Al-Bagarah: 129) 


Bahwa yang dimaksud ialah mengajarkan kepada mereka Al-Our'an 
dan kebaikan agar mereka mengerjakannya, juga keburukan agar me- 
reka menjauhinya, serta menyampaikan kepada mereka bahwa Allah 
akan rida kepada mereka jika taat kepada-Nya. Demikian itu agar me- 
reka banyak melakukan ketaatan kepada-Nya dan menjauhi semua hal 
yang membuat-Nya murka, juga menjauhi perbuatan durhaka ter- 
hadap-Nya. 
Firman Allah Swt.: 


LA ana 
Urai) ON PIA anjar 


Sesungguhnya Engkaulah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijak- 
sana. (Al-Bagarah: 129) 


Yakni Yang Mahaperkasa, tiada sesuatu pun yang dapat mengha- 
langi-Nya: dan Dia adalah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu, lagi 
Mahabijaksana dalam semua firman dan perbuatan-Nya. Dia selalu 
meletakkan segala sesuatu pada tempatnya karena pengetahuan, kebi- 
jaksanaan, dan keadilan-Nya. 


Al-Bagarah, ayat 130-132 


/ er 3 Pa Dt TO 21,3 PI Gaga 
PAKA Tae ENGO EY NA AKI 


. 
“ -. Pd . 





Tafsir Ibnu Kasir 1013 





TA NI SL NG GAN A3 
TIA aa 


Hala gk enam Tua da Ss 2 


ad 24 Ag LA Gas 3 NA “2. Sig 


Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan 
orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami te- 
lah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar- 
benar termasuk orang-orang yang saleh. Ketika Tuhannya berfir- 
man kepadanya, “Tunduk patuhlah!” Ibrahim menjawab, “Aku 
tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam.” Dan Ibrahim telah 
mewasiatkan ucapan ilu kepada anak-anaknya, demikian pula 
Ya'gub (Ibrahim berkata), “Hai anak-anakku, sesungguhnya 
Allah telah memilih agama ini bagi kalian, maka janganlah ka- 
lian mati kecuali dalam memeluk agama Islam!” 











Ayat-ayat ini merupakan sanggahan dari Allah Swt. terhadap orang- 
orang kafir atas apa yang telah mereka buat-buat dan hal-hal baru 
yang mereka adakan berupa kemusyrikan terhadap Allah Swt. dan 
bertentangan dengan agama Nabi Ibrahim, imam para Hunafa. Karena 
sesungguhnya dia hanya mengesakan Tuhannya dan tidak menyeru 
kepada siapa pun selain kepada Tuhannya. Dia tidak mempersekutu- 
kan-Nya barang sekejap pun dan membebaskan diri dari semua se- 
sembahan selain-Nya. Untuk membela agamanya ini Nabi Ibrahim 
menentang semua yang disembah oleh kaumnya hingga dia membe- 
baskan dirinya dari ayahnya yang berpihak kepada kaumnya. Nabi 
Ibrahim mengatakan, seperti yang disitir oleh firman-Nya: 


A2 na AS bag LN NA 
TN RSU BE ala 


“3 ia PA “ia aa an an 
emg HA N GS P AANG 


"ae 


1014 | Juz 1 — Al-Bagarah 





Dia berkata, “Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari 
apa yang kalian persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan 
diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan 
cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah ter- 
masuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. (Al-An'am: 
78-19) 


GS m2 
. 


ala SIA ketan an Pan PE NTUAIA 


- “ egg 
Cs Ba) ea 36 


Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan 
kaumnya, “Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap 
apa yang kalian sembah, tetapi (aku menyembah) Tuhan yang 
menjadikanku,: karena sesungguhnya Dia akan memberi taufik 
kepadaku.” (Az-Zukhruf: 26-27) 


Papa AI 7 | 


Ta TA MAUT NU GP NUR, 
(K3532 aa WN AG, 
8g? ATT 
SEE YESNGS 
| Peda 
Cus no BEN 


Dan permintaan ampun Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya 
tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya 
kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa ba- 
paknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri dari- 
nya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut 
hatinya lagi penyantun. (At-Taubah: 114) 


SENANG SESI 


“. pe RN 


Tafsir Ibnu Kasir 1015 


SL Ec nana aa 


» 
KIAT 2 jas 2 Ham SA 
ka Jom) ha: 


Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang Imam yang dapat dijadi- 
kan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali 
bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan (Tu- 
han), (lagi) yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah 
memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Dan 
Kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya 
dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. 
(An-Nahl: 120-122) 


Mengingat alasan-alasan yang telah disebutkan di atas serta lain-lain- 
nya yang semakna, maka dikatakan di dalam deh 


24 Me — TO Ke U TAD 
Os. "BAN) . AN Kama ee ia 


Dan tiada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang 
yang memperbodoh dirinya sendiri. (Al-Bagarah: 130) 


Dengan kata lain, dia berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri dengan 
memperbodohinya, dan buruk dalam berpikir karena meninggalkan 
perkara yang hak menuju kepada perkara yang batil, mengingat dia 
menyimpang dari jalan orang yang terpilih di dunia untuk memberi- 
kan hidayah dan bimbingan sejak dia kecil sampai Allah mengangkat- 
nya menjadi kekasih-Nya, sedangkan dia di akhirat kelak menjadi sa- 
lah seorang yang saleh lagi berbahagia. Barang siapa yang menyim- 
pang dari jalan dan agama serta tuntunannya, lalu ia mengikut jalan- 
jalan kesesatan dan kezaliman, maka perbuatan bodoh apakah yang 
lebih parah daripada hal ini? Dan perbuatan aniaya manakah yang le- 
bih besar daripada hal ini? Seperti yang disebutkan oleh firman-Nya: 


“yg? ye tin 
Oya) rae MIT 


1016 : Juz 1 — Al-Bagarah 





Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar 
perbuatan aniaya yang besar. (Lugman: 13) 


Abul Aliyah dan Gatadah mengatakan bahwa ayat ini diturunkan ber- 
kenaan dengan orang-orang Yahudi, karena mereka membuat-buat ja- 
lan yang bukan dari sisi Allah, dan mereka bertentangan dengan aga- 
ma Nabi Ibrahim dalam hal-hal yang mereka buat-buat itu. Kebenaran 
dari takwil ini terbukti melalui firman-Nya: 


T Z Ao ea La Ic Ns 2J ” 
SAN ena KG 
Bapa MAAN 
(au. Naa AA MERK ar Piya Aan Gea 


Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nas- 
rani, tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi menyerahkan diri 
(kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia dari golongan 
orang-orang musyrik. Sesungguhnya orang yang paling dekat ke- 
pada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini 
(Muhammad), serta orang-orang yang beriman (kepada Muham- 
mad), dan Allah adalah Pelindung semua orang yang beriman. 
(Ali-Imran: 67-68) 


Adapun firman Allah Swit.: 


TAN an KIE NM G3 


Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, “Tunduk patuhlah!” 
Ibrahim menjawab, “Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta 
alam.” (Al-Bagarah: 131) 


Yakni Allah memerintahkannya untuk berikhlas kepada-Nya, tunduk 
dan patuh kepada-Nya, dan ternyata Ibrahim a.s. menunaikan perintah 
Allah ini seperti apa yang telah dikehendaki oleh-Nya. 

Firman Allah Swt.: 


Tatsir Ibnu Kasir 1017 


a59, Pa ad Yr 


ega Waka An AB 019 


Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anak- 
nya, demikian pula Ya' gub. (Al-Bagarah: 132) 


Yaitu Ibrahim mewasiatkan agama yang mengajarkan tunduk patuh 
kepada Allah ini kepada anak-anaknya, atau damir yang terkandung 
di dalam lafaz biha kembali kepada ucapan Nabi Ibrahim yang dise- 
butkan oleh firman selanjutnya, yaitu: 


a41 GEA 
Ge 331) TA Ta DP 


Ibrahim menjawab, “Aku tunduk patuh Tia Tuhan semesta 
alam.” (Al-Bagarah: 131) 


Demikian itu karena keteguhan mereka dan kecintaan mereka kepada 
agama ini. Mereka tetap berpegang teguh kepadanya hingga mening- 
gal dunia, dan bahkan sebelum itu mereka mewasiatkan kepada anak- 
anaknya agar berpegang teguh kepada agama ini sesudah mereka. Pe- 
rihalnya sama dengan apa yang disebutkan oleh ios 


- PAKA 
napa Ke c SE 


Dan (Ibrahim) menjadikan kalimat tauhid ini kalimat yang - 
pada keturunannya. (Az-Zukhrut: 28) 


Sebagian ulama Salaf membaca lafaz Ya'gub dengan bacaan nasab 
—yakni Ya' guba— karena di-'atafkan kepada lafaz banihi, seakan- 
akan Ibrahim mewasiatkannya kepada anak-anaknya, juga kepada 
cucunya (yaitu Ya'gub ibnu Ishag) yang pada saat itu memang 
Ya gub menghadirinya. 

Imam Ousyairi —menurut apa yang diriwayatkan oleh Imam 
Ourtubi darinya— menduga bahwa Ya'gub hanya dilahirkan sesudah 
Nabi Ibrahim wafat. Akan tetapi, pendapat ini memerlukan dalil yang 
sahih. Menurut pendapat yang kuat —hanya Allah yang mengetahui- 
nya— Ishag mempunyai anak Ya'gub sewaktu Nabi Ibrahim dan Sa- 
rah masih hidup, karena berita gembira yang disebutkan pada ayat 


| 1018 Juz 1 — Al-Bagarah 





berikut ditujukan kepada keduanya (Nabi Ibrahim dan Siti Sarah), 
yaitu firman-Nya: 


Pk PAT da Kg 2 AN 


Sa 
wi 152 ogah Gl 73 cyag KG TS 


Maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kela- 
hiran) Ishag dan sesudah Ishag (lahir pula) Ya'gub. (Hud: 71) 


Ya' gub dapat pula dibaca nasab, yakni Ya' guba, atas dasar mencabut 
huruf khafad. Sekiranya Ya'gub masih belum lahir di masa keduanya 
masih hidup, niscaya penyebutan Ya'gub di antara anak-anak Ishag 
tidak mempunyai faedah yang berarti. Lagi pula karena Allah Swt. te- 
lah berfirman di dalam surat Al-' Ankabut, yaitu: 


AA A3 Gi SANA ar 
(wr Ka /-.. Pan 


Dan Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishag dan Ya' gub, dan 
Kami jadikan kenabian dan Al-Kitab pada keturunannya. (Al- 
'Ankabut: 27) hingga akhir ayat. 


Allah Swt. telah berfirman di dalam ayat yang lain, yaitu: 


ad ae" “12 - 
rta BE Gi 5 KN aga 


Dan kami telah memberikan kepadanya (Ibrahim) Ishag dan 
Ya gub sebagai suatu anugerah (dari Kami). (Al-Anbiya: 72) 


Hal ini semua menunjukkan bahwa Nabi Ya'gub memang telah ada 
semasa Nabi Ibrahim a.s. masih hidup. Dan sesungguhnya Nabi Ibra- 
himlah yang mula-mula membangun Baitul Magdis, seperti yang di- 
sebutkan oleh kitab-kitab terdahulu. Di dalam kitab Sahihain telah di- 
sebutkan sebuah hadis melalui Abu Zar r.a. yang menceritakannya: 


Ate Aa rat gonna 
KASN Je BB A12 mm ON SAGEAS 


Tafsir Ibnu Kasir 1019 





na nada 5 d A0 Ja Biro 38 
KAA YAN LG Ig MB SI 
“ Pa - “nJe p 

. aa aah A ee! Ag 

Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, masa manakah yang mula- 

mula dibangun di muka bumi?” Nabi Saw. menjawab, “Masjidil 

Haram.” Aku bertanya, “Kemudian masjid mana lagi?” Nabi 

Saw. menjawab, “Baitul Magdis." Aku bertanya, “Berapa lama- 

kah jarak di antara keduanya?” Nabi Saw. menjawab, “Empat 
puluh tahun,” hingga akhir hadis. 


Ibnu Hibban menduga bahwa jarak masa antara Nabi Sulaiman 
—yang menurutnya dialah yang membangun Baitul Magdis, padahal 
kenyataannya dia hanya merenovasi dan memperbaharuinya sesudah 
mengalami banyak kerusakan, lalu dia menghiasinya dengan berbagai 
macam hiasan— dengan Nabi Ibrahim adalah empat puluh tahun. 
' Pendapat ini merupakan salah satu pendapat Ibnu Hibban yang men- 
jadi bumerang baginya, karena sesungguhnya jarak di antara Nabi 
Ibrahim dan Nabi Sulaiman lebih dari ribuan tahun. 

Lagi pula sesungguhnya wasiat Ya'gub kepada anak-anaknya 
akan disebutkan dalam ayat berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

Ya gub adalah termasuk orang yang berwasiat (bukan orang yang 

. menerima wasiat. Dengan kata lain, bacaan rafa -lah yang lebih kuat, 
yaitu Ya gubu). 

Firman Allah Swt.: 


LA NN GIS pe: AN EA 
Sea AON Peak Nah ANTAM 
era SAN) 
Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini 


bagi kalian, maka Janganlah kalian mati kecuali dalam memeluk 
agama Islam. (Al-Bagarah: 132) 


Artinya, berbuat baiklah selama kalian hidup, dan berpegang teguhlah 
kalian kepada agama ini agar kalian diberi rezeki wafat dengan berpe- 
gang teguh padanya, karena sesungguhnya manusia itu biasanya me- 
ninggal dunia dalam keadaan memeluk agama yang dijalankannya, 
dan kelak dibangkitkan berdasarkan agama yang ia bawa mati. Se- 


1020 Juz 1 — A-Bagarah 


sungguhnya Allah telah memberlakukan kebiasaan-Nya, bahwa ba- 
rang siapa yang mempunyai tujuan baik, maka Dia akan menuntun- 
nya ke arah kebaikan itu dan memudahkan jalan baginya ke arah ke- 
baikan. Barang siapa yang berniat melakukan kesalehan, maka Allah 
akan meneguhkannya dalam kesalehan itu. Hal ini tidaklah berten- 
tangan dengan sebuah hadis sahih yang mengatakan: 


Ten ah Lan - AIM ya IS 3 
PA Aa ee Bana 


” 


ca vs 2, “33 Pe ga 
2 ayat ga Sy Naa yA 

“ P Pa ad PR saka P 
Tenis 222 ANN akan (ee aa 


REBENYA ya AA 


Sesungguhnya seseorang itu benar-benar mengerjakan amal per- 
buatan ahli surga, hingga jarak antara dia dan surga hanya 
tinggal satu depa lagi atau satu hasta lagi: tetapi takdir meng- 
hendaki yang lain, akhirnya dia melakukan amal perbuatan ahli 
neraka dan masuklah ta ke dalam neraka. Dan sesungguhnya se- 
seorang itu benar-benar mengerjakan amal perbuatan ahli ne- 
raka, hingga Jarak antara dia dan neraka hanya tinggal satu 
depa atau satu hasta lagi, tetapi takdir menghendaki yang lain, 
maka akhirnya dia mengamalkan amalan ahli surga dan masuk- 
lah ia ke dalam surga. 


Dikatakan tidak bertentangan karena di dalam riwayat yang lain dari 

hadis ini dijelaskan bahwa amal perbuatan ahli surga itu menurut apa 

yang tampak di mata manusia, dan amal ahli neraka tersebut menurut 

apa yang tampak di mata manusia. Karena sesungguhnya Allah Swt. 
telah berfirman dalam ayat lainnya, yaitu: 


ang sd 3 Aa apel “ea 1 sa ATA 


Tafsir Ibnu Kasir 1021 


SAT 7 GG 1 mpe IA 
Lengan EL GEN 


Adapun orang yang memberikan (hartanya @ jalan Allah) dan 
bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (sur- 
ga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mu- 
dah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya 
cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami 
akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar. (Al-Lail: 5-10) 


Al-Bagarah, ayat 133-134 


Lag ye : «? Tag 7 Sean INA Pa 
KALIAN Hina UG SN 
PA Se Oa pa Sape TA 


Pat It 


MEN NP PN ia 2251 2 SD 29 


ENARPaa Nala Da ANE Gabe 
ren AA Kali SEA la, an Bi Be Aan 135 Kata 


AI Ph Ta NP Mu II, a “29 Ar 
EA 3 , G j9 


Adakah kalian hadir ketika Ya'gub kedatangan (tanda-tanda) 
maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, “Apa yang kalian 
sembah sepeninggalku?” Mereka menjawab, “Kami akan me- 
nyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, 
dan Ishag, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk 
patuh kepada-Nya.” Itu adalah umat yang lalu, baginya apa 
yang telah diusahakannya dan bagi kalian apa yang sudah ka- 
lian usahakan, dan kalian tidak akan diminta pertanggungjawaban 
tentang apa yang telah mereka kerjakan. 


Melalui ayat-ayat ini Allah Swt. membantah orang-orang musyrik 
Arab dari kalangan anak-anak Ismail dan orang-orang kafir dari ka- 
langan Bani Israil (yaitu Ya'gub ibnu Ishag ibnu Ibrahim a.s.), bahwa 
Ya'gub ketika menjelang kematiannya berwasiat kepada anak-anak- 


1022 Juz 1 — Al-Bagarah 





nya agar menyembah kepada Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. 
Untuk itu ia berkata seperti yang disitir oleh firman-Nya: 


33 


17 Ta ah er aan (62 2-7 TG 
NAN 6 KARO NIKaK (yg Sanbannae 
Orver2 3), Cpral9 


“Apa yang kalian sembah sesudahku?” Mereka menjawab, “Ka- 
mi akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, 
Ibrahim, Ismail, dan Ishag.” (Al-Bagarah: 133) 


Penyebutan Nabi Ismail yang dimasukkan ke dalam kategori ayah da- 
ri Nabi Ya 'gub termasuk ke dalam ungkapan taglib (prioritas), meng- 
ingat Nabi Ismail adalah paman Nabi Ya'gub. An-Nahhas mengata- 
kan, orang-orang Arab biasa menyebut paman dengan sebutan ayah. 
Demikianlah menurut apa yang dinukil oleh Imam Ourtubi. 

Ayat ini dijadikan dalil oleh orang yang menjadikan kakek sama 
kedudukannya dengan ayah, dan kakek dapat menghalangi hak waris- 
an saudara-saudara, seperti pendapat yang dikatakan oleh Abu Bakar 
As-Siddig. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Imam 
Bukhari darinya melalui jalur Ibnu Abbas dan Ibnuz Zubair. Kemu- 
dian Imam Bukhari mengatakan bahwa pendapat ini tidak diperseli- 
sihkan. Siti Aisyah Ummul Mu-minin sependapat dengan apa yang 
dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddig ini. Hal yang sama dikatakan 
pula oleh Al-Hasan Al-Basri, Tawus, dan Ata. Pendapat inilah yang 
dianut oleh mazhab Hanafi dan bukan hanya seorang ulama dari 
kalangan ulama Salaf dan Khalaf. 

Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad menurut pendapat 
yang terkenal di kalangan mazhabnya mengatakan bahwa kakek ber- 
mugasamah (berbagi-bagi warisan) dengan saudara-saudara si mayat. 
Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Usman, Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid 
ibnu Sabit, dan sejumlah ulama dari kalangan ulama Salaf dan Kha- 
laf. Pendapat inilah yang dipilih oleh dua murid terkemuka Imam 
Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad ibnul Hasan. Penje- 
lasan dari masalah ini akan dikemukakan di lain pembahasan dalam 
ayat yang menyangkut pembagian warisan. 


Tafsir Ibnu Kasir 1023 





Firman Allah Swt. yang mengatakan, “Ilahan wahidan,” artinya 
kami mengesakan-Nya sebagai Tuhan kami, dan kami tidak akan 
mempersekutukan sesuatu pun dengan-Nya di samping Dia. 

Firman Allah Swt. yang mengatakan, “Wanahnu lahu muslimun,” 
artinya kami tunduk patuh kepada-Nya. Pengertian ini sama dengan 
apa yang terkandung di dalam firman Allah Swt.: 


IG ee EN PE AG 


AO RI 


Caraolee DL) Nu gang, 


Padahal kepada-Nyalah menyerahkan diri segala apa yang di la- 
ngit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya 
kepada Allah-lah mereka dikembalikan. (Ali Imran: 83) 


Pada garis besarnya Islam merupakan agama semua para nabi, sekali- 
pun syariatnya bermacam-macam dan tuntunannya berbeda-beda, se- 
perti yang disebutkan oleh firman-Nya: 


PN tan dam 
CLvo Ka Pe OA 


Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, me- 
lainkan Kami wahyukan kepadanya, “Bahwasanya tidak ada Tu- 
han melainkan Aku, maka sembahlah oleh kamu sekalian akan 
Aku.” (Al-Anbiya: 25) 


Ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengutarakan makna ini banyak jum- 
lahnya. Di antara hadis-hadis tersebut ialah sabda Nabi Saw. yang 
mengatakan: 


3 3 And 


Is Ie MANIS era 


Kami para nabi adalah anak-anak dari ibu yang berbeda-beda, 
agama kami satu (sama, yakni Islam). 


1024 Juz 1 — AkBagarah 





Firman Allah Swt.: 


(area 25221) bera Fa, Ck ia “ 24 NAGA 4 115 


Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakan- 
nya, dan bagi kalian apa yang sudah kalian usahakan. (Al-Baga- 
rah: 134) 


Dengan kata lain, sesungguhnya orang-orang terdahulu dari kalangan 
kakek moyang kalian yang menjadi nabi-nabi dan orang-orang saleh, 
tiada manfaatnya bagi kalian ikatan kalian dengan mereka jika kalian 
sendiri tidak mengerjakan kebaikan yang manfaatnya justru kembali 
kepada kalian. Karena sesungguhnya bagi mereka amalan mereka, 
dan bagi kalian amalan kalian sendiri. Dalam ayat berikutnya disebut- 
kan: 


2, 3 PA ENI 
Gr AA ) KA an NAMA Aa 


Dan kalian tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa 
yang telah mereka kerjakan. (Al-Bagarah: 134) 


. Abul Aliyah, Ar-Rabi', dan Oatadah mengatakan sehubungan dengan: 
takwil firman-Nya: 


na Da Rp PA 
(eergzii) ena KA Ap 
Itu adalah umat yang lalu. (Al-Bagarah: 134) 


Bahwa yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishag, 
Nabi Ya gub, dan anak cucunya. Karena itu, di dalam sebuah agar di- 


sebutkan: 
“3 ea sn OH cm n 


Barang siapa yang lamban Naa Sa karena RAN kepa- 
da keturunan, maka keturunan (yang dibangga-banggakannya) 
itu tidak akan cepat menyusulnya. 


Tafsir Ibnu Kasir 1025 





Akan tetapi, adakalanya suatu aSar dikemukakan sebagai suatu bagian 
dari makna yang terkandung di dalam hadis marfu', mengingat a$ar 
ini diriwayatkan oleh Imam Muslim secara marfu' melalui hadis yang 
panjang dari Abu Hurairah r.a. 


Al-Bagarah, ayat 135 
NA Ma eU TO MINAT LAGI KAA AP AN ae AT AT AA 
PSA Ta Aa Ga DSN, 
Kk 


Dan mereka berkata, “Hendaklah kalian menjadi penganut aga- 
ma Yahudi atau Nasrani, niscaya kalian mendapat petunjuk.” 
Katakanlah, “Tidak, melainkan (kami mengikuti) agama Ibrahim 
yang lurus. Dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang 
musyrik.” 


Muhammad ibnu Ishag mengatakan, telah menceritakan kepadaku 
Muhammad ibnu Abu Muhammad, telah menceritakan kepadaku 
Sa'id ibnu Jubair atau Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan 
bahwa Abdullah ibnu Suria Al-A' war perah berkata kepada Rasulul- 
lah Saw., “Tiadalah petunjuk itu melainkan agama yang kami peluk. 
Maka ikutlah kami, hai Muhammad, niscaya kamu mendapat petun- 
juk.” Dan orang-orang Nasrani mengatakan hal yang serupa, maka 
Allah menurunkan firman-Nya: 


AE BIAN AT CATAT 
Opa KE Ka NG, 
Dan mereka berkata, “Hendaklah kamu menjadi penganut agama 


Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk.” (Al-Ba- 
garah: 135) 


'irman Allah Swt.: 


2-37 


kenapa er AA ab 


1026 Juz 1 — A-Bagarah 





Katakanlah, “Tidak, melainkan (kami mengikuti) agama Ibrahim 
yang lurus.” (Al-Bagarah: 135) 


Yakni kami tidak mau mengikuti agama Yahudi dan agama Nasrani 
yang kalian serukan kepada kami agar kami mengikutinya, melainkan 
kami hanya mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Hanifah arti- 
nya lurus menurut Muhammad ibnu Ka'b Al-Ourazi dan Ais ibnu Ja- 
riyah, tetapi menurut Khasif, dari Mujahid, artinya ikhlas. 

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa mak- 
na hanifan ialah hajjan (yang berhaji). Hal yang sama diriwayatkan 
pula dari Al-Hasan, Ad-Dahhak, Atiyyah, dan As-Saddi. 

 Abul Aliyah mengatakan bahwa al-hanif artinya orang yang 
menghadap ke arah Baitullah dalam salatnya, dan ia berpendapat bah- 
wa melakukan haji ke Baitullah hanyalah diwajibkan bila orang yang 
bersangkutan sanggup mengadakan perjalanan kepadanya. 

Mujahid dan Ar-Rabi' ibnu Anas mengatakan Pane hanifan ar- 
tinya orang yang diikuti tuntunannya. 

Abu Oilabah mengatakan bahwa al-hanif artinya orang yang ber- 
iman kepada semua rasul, dari rasul yang pertama hingga rasul yang 
terakhur. 

Oatadah mengatakan, al-hanifiyyah ialah suatu kesaksian yang 
menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah: termasuk ke dalam 
ajaran ini ialah haram menikahi ibu, anak perempuan, bibi dari pihak 
ibu maupun dari pihak ayah, dan semua hal lainnya yang diharamkan 
oleh Allah Swt. Termasuk ajaran agama al-hanif ialah berkhitan. 


Al-Bagarah, ayat 136 
KAI SEN II 2 ES 
Pan Aa P. pi ic IU NI 
salt DAra saga, Ja Ca Aa LSI 9 Ting esa 


1x3, Pn PER LAU AI 
BA Ta IT AI ge II 


Tafsir Ibnu Kasir 1027 





Katakanlah (hai orang-orang mukmin), “Kami beriman kepada 
Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang di- 
turunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishag, Ya' gub, dan anak cucu- 
nya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa 
yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak 
membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami ha- 
nya tunduk patuh kepada-Nya.” 


Melalui ayat ini Allah Swt. memberikan petunjuk kepada hamba- 
hamba-Nya yang mukmin untuk beriman kepada Al-Our'an secara 
rinci yang diturunkan kepada mereka melalui Rasul-Nya (yaitu Nabi 
Muhammad Saw.) dan beriman kepada semua kitab yang pernah ditu- 
runkan kepada para nabi terdahulu secara ijmal (globalnya). Dalam 
ayat ini disebutkan orang-orang yang tertentu dari kalangan para ra- 
sul, sedangkan yang lainnya disebutkan secara global. Hendaknya 
mereka tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para rasul itu, 
bahkan mereka beriman kepada semua rasul. Janganlah mereka seper- 
ti orang-orang yang disebutkan di dalam firman-Nya: 


2 3 ba 23 “Y PLN “ag Aa 323 


HAN AYO ia M0 PSO ga P3 
BA Ta Pa Pa ud 21 239 JAN LI, 
YEON ka CAN A Sapi era 
“(9 
Gea sa) Kera 9. y 


Dan mereka bermaksud memperbedakan antara Allah dan rasul- 
rasul-Nya dengan mengatakan, “Kami beriman kepada yang se- 
bagian (dari rasul-rasul itu), dan kami kafir terhadap sebagian 
(yang lain),” serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil | 
Jalan (lain) di antara yang demikian (iman atau kafir), merekalah 
orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. (An-Nisa: 150-151), 
hingga akhir ayat. 


sdh 


Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muham- 
mad ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Usman ibnu 
Amrah, telah menceritakan kepada kami Ali ibnul Mubarak, dari 


1028 Juz 1 — Al-Bagarah 





Yahya ibnu Abu Kasir, dari Abu Salamah ibnu Abdur Rahman, dari 
Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa orang-orang ahli kitab 
acapkali membacakan kitab Taurat dengan bahasa Ibrani, lalu mereka 
menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab kepada orang- orang Islam. 
Maka Rasulullah Saw. bersabda: 


“1110 an Ker Yew 
La AB, KPK BANI LAN 
KA 


Janganlah kalian percaya kepada ahli kitab, jangan pula kalian 
mendustakannya, melainkan katakanlah, “Kami beriman kepada 
Allah dan kepada kitab yang diturunkan Allah.” 


Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan Imam Nasai meriwayatkan me- 
lalui hadis USman ibnu Hakim, dari Sa'id ibnu Yasar, dari Ibnu 
Abbas yang menceritakan bahwa kebanyakan bacaan yang dilakukan 
oleh Rasulullah Saw. dalam dua rakaat sebelum salat Subuh ialah fir- 
man-Nya: | 


Nu) jau , Aan 
Cw 1 1 ..E S5 Lag NinoA 
— — 
Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada 
kami. (Al-Bagarah: 136), hingga akhir ayat. 


Sedangkan dalam rakaat yang keduanya adalah firman-Nya: 


ea 2 7 2 3 GT 7 | 
Lsx 10-11) Doakan UG “AG Tar RINEA 


Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa Ja 
nya kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri (kepada 
Allah). (Ali Imran: 52) 


Abul Aliyah, Ar-Rabi', dan Oatadah mengatakan bahwa Asbat adalah 
anak-anak Nabi Ya gub, semuanya berjumlah dua belas orang, ma- 
sing-masing orang menurunkan suatu umat, maka mereka dinamakan 
Asbat. 


Tafsir Ibnu Kasir 1029 





Khalil ibnu Ahmad dan lain-lainnya mengatakan bahwa Asbat 
menurut istilah orang-orang Bani Israil sama halnya dengan istilah 
kabilah menurut kalangan Bani Ismail (orang-orang Arab). 

Az-Zamakhsyari di dalam tafsir Kasysyaf-nya mengatakan bahwa 
Asbat adalah cucu-cucu Nabi Ya'gub alias keturunan dari anak-anak- 
nya yang dua belas orang. Ar-Razi menukil pendapat ini darinya, dan 
ia tidak menyangkalnya. | 

Imam Bukhari mengatakan bahwa Asbat adalah kabilah-kabilah 
Bani Israil. Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan Asbat 
. adalah suku-suku Bani Israil. Yang dimaksud dengan apa yang diberi- 
kan kepada nabi-nabi dari kalangan mereka ialah kitab-kitab Allah 
yang diturunkan kepada mereka, seperti yang dikatakan oleh Musa 
a.s. kepada mereka (Bani Israil) melalui firman-Nya: 


MERE ASN Lara AAA 


-. 1 Bag 1 
Ingatlah kalian nikmat Allah atas kalian ketika Dia mengangkat 


nabi-nabi di antara kalian, dan dijadikan-Nya kalian orang- 
orang merdeka. (Al-Maidah: 20), hingga akhir ayat. 


Allah Swt. telah berfirman: 
daa KTA y 2 fu. 
UN) Cai Ta gema HA y 


Dan mereka Kami bagi menjadi dua belas suku. (Al-A'raf: 160) 


Al-Ourtubi mengatakan, mereka dinamakan Asbat yang diambil dari 
kata sibt artinya berturut-turut (bertumpuk-tumpuk), maka mereka 
merupakan sebuah jamaah yang besar. 

Menurut pendapat yang lain, bentuk asalnya adalah sabat yang 
— artinya pohon. Karena jumlah mereka yang banyak, maka keadaan 

mereka diserupakan dengan pohon (yang banyak cabangnya), bentuk 
tunggalnya adalah sabatah. 

Az-Zujaj mengatakan, pengertian tersebut dijelaskan oleh sebuah 
asar yang diceritakan kepada kami oleh Muhammad ibnu Ja'far Al- 
Anbari, telah menceritakan kepada kami Abu Najid Ad-Daggag, telah 
menceritakan kepada kami Al-Aswad ibnu Amir, telah menceritakan 


1030 Juz 1 — Al-Bagarah 





kepada kami Israil, dari Sammak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang 
mengatakan bahwa seluruh nabi dari kalangan Bani Israil kecuali se- 
puluh orang nabi, yaitu Idris, Nuh, Hud, Saleh, Syu'aib, Ibrahim, 
Ishag, Ya gub, Ismail, dan Muhammad, semoga salawat dan salam 
Allah terlimpahkan kepada mereka semua. 

Al-Ourtubi mengatakan, as-sibt artinya jamaah dan kabilah yang 
berasal dari satu keturunan. 

Oatadah mengatakan, Allah memerintahkan kaum mukmin untuk 
beriman kepada-Nya dan membenarkan kitab-kitab-Nya serta seluruh 
rasul-Nya. 

Sulaiman ibnu Habib mengatakan, sesungguhnya kita hanya di- 
perintahkan beriman kepada kitab Taurat dan kitab Injil, tetapi tidak 
diperintahkan untuk mengamalkan apa yang ada di dalamnya. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Muhammad ibnu Muhammad ibnu Mus'ab As-Suwari, telah mence- 
ritakan kepada kami Muammal, telah menceritakan kepada kami 
Ubaidillah ibnu Abu Humaid, dari Abul Malih, dari Ma'gal ibnu Ya- 
sar yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 


p (Pan Kai e datar ing, 12 

G5 yen KEVG PB GAP SN 
Imanlah kepada Taurat, Zabur, dan Injil, dan amalkanlah Al- 
Our'an oleh kalian. | 


Al-Bagarah, ayat 137-138 


ne 2 “ee 2 


SE LB Ta Sada KG Jan SG 


Pd “ “ 


pet) — 8g, CA NA 33 G4 
(yag AM Ainan Hae AA agan WAS 
21 TER TA C3 
TE kana oya Ker 





Tafsir Ibnu Kasir 1031 


Maka jika mereka beriman kepada apa yang kalian telah ber- 
iman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk, dan 
Jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam per- 
musuhan (dengan kamu). Maka Allah akan memelihara kamu da- 
ri mereka. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Me- 
ngetahui. Sibgah Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibgah- 
nya daripada Allah? Dan hanya kepada-Nya-lah kami menyem- 
bah. 


Allah Swt. berfirman, “Maka jika mereka beriman,” yakni orang- 
orang kafir dan ahli kitab serta lain-lainnya mau beriman, “kepada 
apa yang kalian telah beriman kepadanya,” hai orang-orang mukmin, 
yakni mereka beriman kepada semua kitab dan rasul Allah, serta ti- 
dak membedakan seorang pun di antara mereka, “sungguh mereka te- 
lah mendapat petunjuk,” yakni mereka telah menempuh jalan yang 
hak dan mendapat bimbingan ke arahnya. 

Allah Swt. berfirman, “Dan jika mereka berpaling,” yakni dari 
jalan yang benar dan menempuh jalan yang batil, sesudahnya hujah 
mematahkan alasan mereka, “sesungguhnya mereka berada dalam 
permusuhan (dengan kamu), maka Allah akan memelihara kamu dari 
mereka,” yakni Allah akan menolongmu dalam menghadapi mereka 
dan Dia akan memberikan kemenangan kepada kalian atas mereka, 
“Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 

Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa Yunus ibnu Abdul A'la te- 
lah membacakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Wahb, telah menceritakan kepada kami Ziad ibnu Yunus, telah men- 
ceritakan kepada kami Nafi” ibnu Abu Na' im yang menceritakan 
bahwa mus-haf Usman ibnu Affan dikirimkan kepada sebagian khu- 
lafa untuk dikoreksi. Ziad melanjutkan kisahnya, “Maka aku bertanya 
kepadanya (Nafi' ibnu Abu Na'im), ' Sesungguhnya orang-orang me- 
ngatakan bahwa mus-haf (kopi asli Usman ibnu Affan) berada di atas 
pangkuannya ketika ia dibunuh, lalu darahnya menetesi mus-haf yang 
ada tulisan firman-Nya: 


3 Ana 0 L Pa (Ah Io KG 
Cw 821) “lalat gal Na 


1032 Juz 1 — AkBagarah 





Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan Dialah 
Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Bagarah: 
137) 


Nafi” mengatakan, “Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri darah 
itu ada yang menetes pada ayat ini, tetapi agak pudar karena berlalu- 
nya masa.” 

Firman Allah Swt., “Sibgah Allah.” Menurut Ad-Dahhak, dari 
Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan saibgah ialah agama Allah. Hal 
yang semakna telah diriwayatkan pula dari Mujahid, Abul Aliyah, 
Ikrimah, Ibrahim, Al-Hasan, Oatadah, Ad-Dahhak, Abdullah ibnu 

Kasir, Atiyyah Al-Aufi, Ar-Rabi' ibnu Anas, dan As-Saddi. 
! Lafaz sibgah dibaca nasab, yakni sibgatallahi, adakalanya karena 
sebagai igra' (anjuran), seperti pengertian yang terkandung di dalam 


firman lainnya, yaitu: 
1 Ka ta 
Ce: tag NI AN S3 


(tetaplah atas) fitrah Allah. (Ar-Rum: 30) 


Dengan demikian, berarti makna sibgatallahi ialah tetaplah kalian pa- 
da sibgah (agama) Allah itu. 

Ulama yang lain mengatakan bahwa lafaz sibgah dibaca nasab 
karena berkedudukan sebagai badal dari Ba 


(Owot3 201) Tea 
(kami mengikuti) agama Ibrahim. (Al-Bagarah: 135) 


Menurut Imam Sibawaih, lafaz sibgah dibaca nasab karena menjadi 
masdar mu' akkid dari fi'il yang terkandung di dalam firman-Nya: 


, 
Geri Bad) “ah 


'” Kami beriman kepada Allah. (Al-Bagarah: 136) 


Perihalnya sama dengan firman-Nya: 


Tafsir Ibnu Kasir 1033 





Gx r sud ), Pn 


Allah telah membuat suatu janji. (An-Nisa: 122) 


Telah disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Abu Hatim dan Ibnu Murdawaih melalui riwayat Asy'a$ ibnu Ishag, 
dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw. pernah ber- 
sabda: 


N 
EV PRA LA (G9 


- 

5 , “P3 yang (3633 Ao 

AG she Tana ANA 3 
4 8. Setag ” Pe) 3 

TAI SN : 3 Yu sii NT ag ea S 2 


3 
& 


Sesungguhnya orang-orang Bani Israil pernah bertanya, “Wahai 

— utusan Allah, apakah Tuhanmu melakukan celupan?” Musa a.s. 
menjawab, “Jangan kalian sembarangan, bertakwalah kepada 
Allah!” Maka Tuhannya menyerunya, “Hai Musa, apakah me- 
reka menanyakan kepadamu bahwa benarkah Tuhanmu melaku- 
kan celupan? Katakanlah, Benar, Aku mencelup berbagai warna, 
ada yang merah, ada yang putih, dan ada yang hitam, semuanya 
adalah hasil celupan-Ku.” 


Allah Swt. menurunkan kepada Nabi-Nya ayat berikut, yaitu firman- 
Nya: | 
— Pn 3 an Hahan 


Owar gx) » Hana angan yagah 


Sibgah Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibgah-nya daripada 
Allah? (Al-Bagarah: 138) 


Demikianlah menurut apa yang disebutkan di dalam riwayat Ibnu 
Murdawaih secara marfu', sedangkan sanad ini menurut riwayat Ibnu 


1034 Juz 1 — Al-Bagarah 


Abu Hatim berpredikat mauguf, tetapi sanad Ibnu Abu Hatim lebih 
dekat kepada predikat marfu' jika sanadnya sahih. 


Al-Bagarah, ayat 139-141 


B. AKN ea Pt 3 Te, 


Ig HA En BE 
PN Sa ma 
Tx Ag. ea ne 


Pa 


PI UN KAN 4.325 AAA ? Te 3 Ap. AE 
tI AA AT DN, 
3 SE 


Katakanlah, “Apakah kalian memperdebatkan dengan kami ten- 
lang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian: 
bagi kami amalan kami, dan bagi kalian amalan kalian, dan ha- 
nya kepada-Nya kami mengikhlaskan hati, ataukah kalian (hai 
orang-orang Yahudi dan Nasrani) mengatakan bahwa Ibrahim, 
Ismail, Ishag, Ya' gub, dan anak cucunya adalah penganut aga- 
ma Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, "Apakah kalian yang lebih 
mengetahui ataukah Allah, dan siapakah yang lebih zalim dari- 
pada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang 
ada padanya?" Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang 
kalian kerjakan. Itu adalah umat yang telah lalu, baginya apa 
yang diusahakannya, dan bagi kalian apa yang kalian usahakan: 
dan kalian tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa 
yang telah mereka kerjakan. 











Tafsir Ibnu Kasir 1035 





Melalui ayat ini Allah Swt. memberikan petunjuk kepada Nabi-Nya 
bagaimana cara menangkis hujah orang-orang musyrik. Untuk itu 
Allah Swt. berfirman: 


| & AN Ta), 
(wa ga) “4 Gek 8 


Katakanlah, “Apakah kalian memperdebatkan dengan kami ten- 
tang Allah?” (Al-Bagarah: 139) 


Maksudnya, apakah kalian memperdebatkan dengan kami tentang 
mengesakan Allah, ikhlas kepada-Nya, taat dan mengikuti semua re- 
rintah-Nya serta meninggalkan larangan-larangan-Nya? 


53 AN 3 

Gg Sad ) D.. PNS 

padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian. (Al-Bagarah: 
139) 


Yakni Dialah yang mengatur kami dan juga kalian, Dia pula yang 
berhak di sembah secara ikhlas sebagai Tuhan yang tiada sekutu bagi- 


Nya. 
t, “21293 yi 
Ora) Es IL wajar 
Bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian. (Al- 


Bagarah: 139) 


Dengan kata lain, kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian 
sembah, dan kalian berlepas diri dari kami. Makna ayat ini sama de- 
ngan apa yang terdapat di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya: 


KASAR erangan 1 nh Kg ma 
PP Pakek 2 Ang 
(D1 ip) Kan me pad ag 


Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, Basi) pe- 
kerjaanku, dan bagi kalian pekerjaan kalian. Kalian berlepas di- 


1036 | Juz 1 — Al-Bagarah 


ri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri 
terhadap apa yang kalian kerjakan.” (Yunus: 41) 


23, 
(rstolas M) . yailuyagah G Oa Ka jenapa ai 


” . 


Kemudian jika mereka mendebat kamu, maka katakanlah, “Aku 

menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang- 

orang yang mengikutiku." (Ali Imran: 20), hingga akhir ayat. 
Allah Swt. menceritakan apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim a.s. me- 
lalui firman-Nya: 


AAA 


| | Ind 
Gi ABU st Pan yaa rin ag demen 


Dan dia dibantah oleh kaumnya. Dia berkata, “Apakah kalian 
hendak membantahku tentang Allah? (Al-An'a am: 80), hingga 
— akhir ayat. 


| Allah Swt. telah berfirman pula: 


MOP GT 8 Mia” 
(rere MJ. A3 bs IE 
Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibra- 


him tentang Tuhannya (Allah). (Al-Bagarah: 258), hingga akhir 
ayat. | 


Di dalam ayat berikut ini Allah Swt. berfirman: 


SANA INN AN AA KORG AE KAN ATAP 


Bagi kami amalan kami, dan bagi kalian amalan kalian, dan ha- 
nya kepada-Nya kami mengikhlaskan hati. (Al-Bagarah: 139) 


Yakni ikhlas dalam ibadah dan menghadap kepada-Nya. 
Kemudian Allah Swt. membantah dakwaan mereka yang meng- 
akui bahwa Nabi Ibrahim dan nabi-nabi serta asbaf yang disebutkan 


Tafsir Ibnu Kasir 1037 





sesudahnya berada dalam agama mereka, yakni adakalanya agama 
Yahudi atau agama Nasrani. Karena itulah disebutkan di dalam fir- 


man selanjutnya: 
1 JNE Pa 
Usai), aya ag 


Katakanlah, “Apakah kalian yang lebih mengetahui ataukah 
Allah? (Al-Bagarah: 140) 


Dengan kata lain, bahkan Allah-lah yang lebih mengetahui. Sesung- 
guhnya Allah Swt. telah memberitahukan bahwa mereka bukanlah 
Yahudi, bukan pula Nasrani. Seperti yang disebutkan oleh firman- 
Nya: 


KEGABES NN Geng Ka 
7 ap 
(w pan laa 


Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nas- 
rani, tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi menyerahkan diri 
(kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia dari golongan 
orang-orang musyrik. (Ali Imran: 67), dan ayat yang sesudah- 
nya. 


Firman Allah Svt.: 


7 #s PG 2 
Ke 2 BAJI) » PANAI PEKAN KASI 9 


Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembu- 
nyikan syahadah dari Allah yang ada padanya. (Al-Bagarah: 
140) 


Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa mereka (orang-orang ahli ki- 
tab) selalu membaca Kitabullah yang diturunkan kepada mereka, bah- 
wa sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah adalah agama Islam, 
dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, dan Ibrahim, Is- 
mail, Ishag dan Ya'gub serta asbat, mereka semua berlepas diri dari 


1038 Juz 1 — Ak-Bagarah 


ha ee —— 


Yahudi dan Nasrani. Lalu mereka mempersaksikan hal tersebut ke- 
pada Allah dan mengakuinya kepada Allah atas diri mereka sendiri, 
tetapi mereka menyembunyikan kesaksian Allah yang ada pada me- 
reka menyangkut masalah ini. 

Firman Allah Swt.: 


Pt Pi 


Pata ON 
» “Iu “NG 3 ” 
TN Dipo, Cs ok Alas 
Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian ker- 
Jakan. (Al-Bagarah: 140) 


Hal ini merupakan peringatan dan ancaman keras, yakni ilmu Allah 
meliputi semua amal perbuatan kalian dan kelak Dia akan membalas- 
kannya terhadap kalian. 

Firman Allah Swt.: 


TA ENG HAN AA APN AR ATI 
Or V5 , L 19 —d CA MT Za 2g 
3 “P3 TT. 
be (9 AI ) “Cakomal ATA 
Itu adalah umat yang telah lalu, baginya apa yang diusahakan- 
nya, dan bagi kalian apa yang kalian usahakan, dan kalian tidak 


akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah 
mereka kerjakan. (Al-Bagarah: 141) 


Khalat, telah lalu. 

Laha ma kasabat, walakum ma kasabtum, bagi mereka amal 
mereka dan bagi kalian amal kalian. 

Wala tus-aluna 'amma kanu ya” maluna, tiada gunanya bagi 
kalian (ahli kitab) nasab kalian yang berkaitan dengan mereka bila 
kalian tidak mengikuti jejak mereka. Janganlah kalian teperdaya (ter- 
lena) hanya karena kalian mempunyai kaitan nasab dengan mereka, 
sebelum kalian mengikuti jejak mereka dalam menaati perintah-perin- 
tah Allah dan mengikuti rasul-rasul yang diutus sebagai pembawa be- 
rita gembira dan pemberi peringatan. Karena sesungguhnya orang 
yang ingkar kepada seorang nabi berarti ia ingkar terhadap seluruh 


Tafsir Ibnu Kasir 1039 


rasul. Terlebih lagi jika ingkar kepada penghulu para nabi dan pe- 
nutup para rasul, yaitu utusan Tuhan semesta alam kepada semua 
makhluk manusia dan jin dari kalangan kaum mukallaf. Semoga sala- 
wat Allah dan salam-Nya terlimpah kepadanya, juga kepada semua 
Nabi Allah. 


